Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal 


yamaha 
Syaikh Ahmad Muhammad Syakir 


PENGANTAR PENERBIT 


Al hamdulillah, kebesaran dan keagungan-Mu membuat kami selalu 
ingin berteduh dan berlindung dari kesalahan serta kealpaan yang telah kami 
perbuat, hingga tetesan kekuatan dan pengetahuan yang Engkau cipratkan 
sungguh sangat berarti, sebab dengannya kami mampu menyisir huruf-huruf, 
kalimat-kalimat yang tertuang dan aiu lainnya dalam buku ini, yang tentunya 
memiliki tingkat kesulitan tersendiri dibandingkan dengan kitab lainnya. 


Shalawat dan salam selalu kita mohonkan kepada Allah agar selalu 
dicurahkan kepada seorang lelaki yang sabdanya menjadi ajaran agama dan 
tingkah lakunya menjadi contoh kehidupan sempurna. Ja adalah Muhammad 
SAW. 


Inilah kitab klasik yang seharusnya kita jaga, kita dalami maknanya, dan 
kita sebarkan isinya, agar segala macam yang tertuang di dalamnya secara 
shahih dapat tetap lestari dan terejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari, 
karena hal itu sama halnya dengan menjaga dan memperhatikan keislaman 
juga keimanan kita, sehingga agamakita tetap terjaga kemurniannya. 


Segala kemampuan telah kami kerahkan dan segala upaya telah kami 
curahkan untuk menerbitkan kitab ini, sebagai bentuk tanggung jawab ilmiah 
kami laiknya seorang muslim yang menghendaki kebaikan terhadap muslim 
lainnya, dengan harapan kitab ini dapat menjadi panduan kita dalam beragama. 

"Namun padasisi lain kami mengakui bahwa kami bukanlah siapa-siapa dan 
semua yang kami miliki bukanlah apa-apa dalam memahami isi kitab ini. 
Karenanya, mungkin saja pembaca menemui kesalahan, baik isi maupun cetak, 
maka dengan kerendahan hati kami selalu mengharapkan kontribusi positif dari 


Musnad Imam Ahmad — KA 


pembaca sekalian, dengan tujuan agar Na keislaman kita makin hari 
makin sempurna. 

Hanya kepada Allah SWT kami memohon taufik dan hidayah, sebab 
hanya orang-orang yang mendapatkan keduanya yang akan menjadi umat yang 
selamat dan mengakui bahwa dalam hal-hal yang biasa Bam sesuatu yang 
luar biasa. 


Lillaahil waahidil gahhaar. 


— Musnad Imam Ahmad 


DAFTAR ISI 


PENGANTAR PENERBIT ...o.ooooooooooooooooooooooooooooo vii 


Lanjutan Musnad Abdullah bin Umar bin Al Khaththab RA .............e. 1 
Musnad Abu Hurairah RA .....oooooooooooooooooooooooooo.roooooo.ooo 797 


Musnad Imam Ahmad — 


PSU 3 Lagi Gs Ada Ana AG ES NN 
AD Ce Sala Gp 8 pl lan KA Ol Ab ul 
—— Tia Pa 5 s3 ol L Conan 
6414. Abdushshamad menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku, Ayyub menceritakan kepada kami, dari Nafi” 
dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Barangsiapa yang 
' bersumpah kemudian tidak sesuai dengan hatinya, jika ia 
berkehendak maka teruskanlah melaksanakan sumpahnya, dan jika ia 
tidak berkehendak boleh tidak melaksanakan sumpahnya dengan tidak 


| "Tea berdosa.” 


io He Bab FLA Cia Xasa) PAS Gis 1410 

da da 23 nj gu Tae Oya 
Ke SJ po Ft OLI Ungaag Ol Id TS AA 
Sae 2 ngak S3 PEN Da 
| BENANG An Ala AI 
- 6415. Abdushshamad menceritakan kepada kami, Hammam 
menceritakan kepada kami, Nafi” menceritakan kepada kami, dari 
Ibnu Umar, bahwasanya Aisyah menawar kepada Barirah, dan Nabi 


SAW baru saja kembali dari shalat, Aisyah berkata, “Mereka menolak 
untuk  - menjualnya kecuali menyaratkan dengan 


Sanadnya Shahih, Hadits dengan redaksi yang panjang telah disebutkan pada 
no. 6104, dan pengulangan dari Hadits no.4510, 5093, 5904 dan Hadits-hadits 
lain yang 'serupa dengan Hadits tersebut. 


— Musnad Imam Ahmad — Li 


Ta aa aan 


perwalian/menjadikannya sebagai majikan.” Nabi SAW kemudian 
berkata, “Perwalian adalah bagi yang membebaskan. 2 | 


ne EA PEN Hara CN EA ana KG Gio AAA 


- 


Pake Iga HI SI Hata Pan op aa LP 
JW 203 DB yaa UI —5b :J6 Ll Tai 5 eka die 
».... e3 2. 33 Aan PU na Bebi 

LIA ga Ha tgh JS SE Pal Le H3 16 GK 

6416. Abdushshamad menceritakan kepada kami, Hammam 
menceritakan kepada kami, Ya'la bin Hakim menceritakan kepada 
kami, dari Sa'id bin Jubair: Aku mendengar Ibnu Umar berkata, 
“Rasulullah SAW melarang tuak dari perasan kurma yang disimpan di 
jar,” kemudian ia melanjutkan perkataannya, ”Lalu aku datang 
kepada Ibnu Abbas dan menceritakan hal itu kepadanya.” Ibnu Abbas 
RA kemudian berkata, “Ia benar.” Sa'id bin Jubair berkata: Aku 


bertanya, “Apakah perasan buah itu?” Ia menjawab, “Segala sesuatu 
yang terbuat dari madar (tanah liat)” 


te 


PE ud PH Pe Iratat data Aa Gi ALAV 
AG Pa Aa Ia) ae "db 
H1 YY coat Ai Yg pdl NE Y 2, 


2 Sanadnya Shahih, singkatan Haditsnya disebutkan pada Hadits no. 5929, dan 
lihat Hadits no.6313. 
? Maksud Jarr di sini adalah bejana yang terbuat dari tanah liat Ed. 
“  Sanadnya Shahih, Hadits ini disebutkan kembali pada hadits no. 5916, 5954. 
Versi Malik redaksi “Maa Al Jarr?' disebutkan dengan redaksi "Wamaa Al 
Jarr?' tetapi dalam catatan kakinya dan catatan kaki Muslim disebutkan dengan 
redaksi, “Famaa. | 


(21 —— Musnad Imam Ahmad 


3 . . . ed PPA 5 & 5 
S6 gi bed 3 £ & cal da Ie ML asa 
SN f 3 
| | 6417. Abdushshamad menceritakan kepada kami, Shakhar 
menceritakan kepada kami, dari Nafi”, dari Ibnu Umar, Bahwasanya ia 
berkata, “Rasulullah SAW melarang seseorang menjual kepada orang 
lain yang tidak ada, dan Beliau juga bersabda, “Janganlah kalian 
merusak jual beli, dan janganlah sebagian dari kalian berjual beli di 
atas jual beli orang lain, dan janganlah salah seorang dari kalian 
meminang, ' atau Seseorang. (meminang), atas pinangan orang lain, 


kecuali orang yang meminang pertama kali membatalkan 
pinangannya dan mengizinkannya untuk Lan Sia 


30. 3 6. A8 


Kakan Ai IA Es AG bi aan 15 Ea .TLYA 

Ie Ji In yan ph Dab op apa Ul 

SEK di SIS Gali amil ag la Le Ai NFong 

Berg santan Aa 2 IG TA maa P use of Lai 

pnya Ane BA ae Las: JW da 

ga ag ala AT dd Je 3 0 yah AD mt 0 ka 
dab Sa en Ojy 


$  Sanadnya Shahih, Shakhar adalah Ibnu Juwairiyah, pada dasarnya Hadits ini 
adalah Hadits yang beraneka ragam bentuk matannya, sebagian maknanya ada 
yang berdiri sendiri dan ada juga yang sama dengan Hadits-Hadits yang lain, di 
antaranya Hadits no.4722, 5010, 5652, 6276, 6282, 6411. Adapun redaksi, 
“Walaa yabi' ba'dh.” Disebutkan dalam catatan Malik dan Muslim, 
“Ba'dhukum.” | 


Musnad Imam Ahmad — MEN | 


6418. Abdushshamad dan Affan menceritakan kepada kami ' 
dan berkata: Hammid bin Salamah menceritakan kepada kami, Ayyub 
mengabarkan kepada kami, dari Nafi” dari Ibnu Umar: Bahwasanya 
Umar bertanya kepada Rasulullah SAW di Ja'ranah, “Aku pernah 
bernadzar pada masa jahiliyah untuk i'tikaf di Masjid Al Haram?” 
Abdushshamad berkata, “Ia diikuti seorang anak kecil dari “Sabi 
Hawazin”,” Nabi SAW bersabda kepadanya, “Pergilah beri'tikaf.” 
Kemudian pergilah Ibnu Umar RA beri'tikaf, dan ketika ia sedang 
shalat ia mendengar orang-orang disekelilingnya berkata, “Rasulullah 
SAW telah membebaskan seorang budak dari Sabi Hawazin.” Lalu ia 
memanggil anak kecil dan membebaskannya." 


Se an an E aa Ata ta Ela YA 
he pl aa aa af: HA oi OP Jake Gi 


KET AI 2 bad Sa an Peak aa La ST 
IY JA Haa Up Sa 


6419: Abdushshamad Indera kepada kami, Hammad 
menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Muhammad bin Agil 
dari Ibnu Umar, Bahwasanya Nabi SAW menghadiahinya pakaian, 
lalu ia kenakan dan dilihat oleh Rasulullah SAW, Nabi SAW juga 
menyebutkan bagian bawah dari mata kaki adalah bagian dari neraka, 
dan: mengecamnya dengan kecaman keras bagi. orang-orang yang 
memakai sarung melebihi mata kaki. 


$  Sanadnya shahih, Hadits ini disebutkan kembali pada hadits no.4922 dengan 
Hadits yang serupa dari jalur Ma'mar dari Ayyub, dan Hadits dengan redaksi 
yang panjang telah disebutkan pada no. 5539. 

?  Sanadnya shahih, Hammad adalah Ibnu Salamah, ringkasan Hadits dengan 
redaksi seperti ini telah disebutkan pada pembahasan tentang Keraguan, juga 
diriwayatkan oleh Hammad atau Ibnu Salamah yaitu Hadits no.5714, 


MN | —— Musnad Imam Ahmad : | 


HA AG Cia YG aga ta aa) PA EA ata 


Te Ir JI Ga gp ata ja ia SAS aa 


. 


sd HN ar 89 bala Ap X2 JG GA aa aa die 3 
AN 


6420. Abdushshamad dan Abu Sa'id menceritakan kepada 
kami, lalu berkata: Abdullah bin Al Mutsanna menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Dinar menceritakan kepada kami, dari Ibnu Umar, 
lalu berkata, “Rasulullah SAW melarang jambul rambut,” 
Abdushshamad berkata, “Yaitu Kas rambut, mengukir sesuatu di 
kepala.” 


BIAN AI Gi Dajla Eia akta Ae Bis AA 
Ia Sen Jo WI 3 Gb OP op Kemah Gas 
An Jb Ag Up YG UI SL OA -w 
| AJIAN Iga) SI 
6421. Abdushshamad menceritakan kepada kami, Harun bin 


Ibrahim Al Ahwazi menceritakan kepada kami, Muhammad 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Umar RA, . Bahwasanya 


tampaknya Hammad lupa Hadits ini sehingga tercampur, dan Hadits dengan 
redaksi yang panjang dan tanpa diragukan lagi matannya telah disebutkan dalam 
Hadits no.5713, yang diriwayatkan oleh Ubaidillah bin Amr dan hadits no.5727, 
yang diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, keduanya mengambil Hadits 
tersebut dari Abdullah bin Muhammad bin Ugail. Telah disebutkan juga 
bermacam-macam jalurnya dengan maknanya, yang terakhir adalah Hadits 
no.6340. 

8 Sanadnya shahih, Hadits ini disebutkan kembali pada hadits no. 5548 dengan 
sanad yang sama, dan makna Hadits ini telah disebutkan beruang ulang, yang 
terakhir adalah Hadits no.6340. 


Musnad Imam Ahmad — MEN | 


Rasulullah SAW bersabda, “Shalat maghrib adalah witirnya shalat- 
shalat di siang hari, maka tutuplah shalat malam dengan shalat witir, 
shalat malam itu dua raka'at dua raka'at, dan shalat witir adalah 
satu raka'at di penghujung shalat malam.” 


. 40 Pa 


Ap oi Al ala jp 20) Ke gai 2 Aa SIS ALYY 
PB ge Ma aa Je NIP Tab ah gp 
Ha 


6422. Ali bin Hafsh menceritakan kepada kami, Warga' 
mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar: 
Bahwasanya Rasulullah SAW melarang (umatnya) Al Oaza' pada 


kepala.!? 


5. 


ul . slama ea or ui ska su tara “LYY 


ag Ja pe gs Ia jp ll jan 1 at 
2N Ja Bl Ia KAI AE gl UNA 2s Vgalaa Gi 


3. . 


Na ema WA an US 


ya oa Ijah ES Fo Ip en ' nang 


? . Sanadnya Shahih, Harwan bin Ibrahim Al Ahwazi adalah Abu Muhammad Al 
Bashri, Ibnu Ma'in dan Ibnu Hibban menganggapnya seorang yang terpercaya, 
Abu Hatim berkata, “Ia tidak memiliki kekurangan.” Hadits ini telah dibahas 
pada Hadits no.4847 disertai dengan kekurangan-kekurangannya. Dan 
disebutkan juga dalam Ibnu Abu Syaibah 2/23, dan Ath-Thabrani, Ash-Shaghir 
1/112.selesai. Menurut Syaikh Syakir Rahimahullah catatan ini lemah. 

10 Sanadnya Shahih, Warga" adalah Ibnu Amr Al Yasykuri, Hadits ini disebutkan 
kembali pada Hadits no.6420. Al Oaza' di sini adalah memotong sebagian 
rambut dan membiarkan sebagian yang lain -Ed. 


(61 —— Musnad Imam Ahmad 


Ken Gi 5 Us ah L Yaar Saud Ga ub “nb 
| | Dat Ea & e tp 
6423. Abdul Malik bin Amr menceritakan . kepada kami, 
Hisyam yaitu Ibnu Sa'ad menceritakan kepada kami, dari Zaid yaitu 
— Ibnu. Aslam, dari ayahnya, ia berkata: Aku masuk menemui Abdullah 
bin Muthi” bersama Ibnu Umar, lalu berkata, “Selamat datang kepada 
ayahku Abdurrahman, berikan kepadanya sebuah bantal!” lalu Ibnu 
Umar berkata, “Sesungguhnya aku datang untuk menyampaikan 
Hadits Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
. “Barangsiapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan, maka ia 
akan datang pada hari kiamat tanpa disertai alasan, dan barangsiapa 
yang meninggal dengan terpisah dari jama'ahnya, maka ia kasat 
seperti zaman jahiliyyah'. aah 


30. 38. 3 Pte 


DI Si HA vg Na an ea Att 

Ao Uli GE IA 1db Ja | Hu eta 
| Bni Is Ane LAI 5 Y pa) 2S) - JG Kaca 
5 Sa OK sa aa D6 36 ai Sae & 
JAM at ts Al Ga es ai aa eK, 3 
Wika) tag RAS Pal ap :Ju sa Y Ona -7 


"3 KE EA z oo 
Lenny sa Jai abah le Ko A0 gi 3 « GS) BS 


1 Sanadnya shahih, Hadits ini disebutkan kembali pada Hadits no.5552 dengan 
sanad ini, Hadits dengan redaksi yang panjang telah disebutkan pada no.6166, 
dan telah kami jelaskan dengan lengkap pada Hadits no.5386,5551. 


Musnad Imam Ahmad — MA | 


Aas ana PS op 


6424. Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Oais Al Ma'ribi menceritakan kepada kami, Tsumamah bin 
Syarahil menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendatangi 
Ibnu Umar, kemudian aku bertanya kepadanya bagaimana shalat 
seorang musafir?” ia menjawab, “Dua raka'at dua raka'at kecuali 
shalat maghrib tiga raka'at.” Aku berkata, “Bagaimana jika kita 
berada di Dzil Majaz?” Ia bertanya, “Apakah “Dzil Majaz'?” Aku 
menjawab, “Tempat dimana kita semua berkumpul, melakukan jual 
beli, tinggal selama dua puluh malam atau lima belas malam, ia lalu 
berkata, “Wahai kawan, ketika aku berada di Adzirbaijan, aku tidak 
tahu apakah empat bulan atau dua bulan, dan aku melihat mereka 
melaksanakan shalat dua raka'at dua raka'at, dan aku pun melihat 
dengan kedua mataku sendiri Nabi SAW melakukan shalat dua 
raka'at, kemudian mengucapkan ayat, “Sesungguhnya telah ada pada 
diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu'.” (Os. Al Ahzaab 

1837217? | 


aura A5 db Ci K5 Abah UII Ato 
Je le Ia Oi Tya aga Maan 
Ah Ia (31 S3 edi SE ag us th Yu Ls 
2 Se og Gaal bagas 2 Je 9 Lol 
12 Sanadnya shahih, Hadits ini disebutkan kembali pada Hadits no. 5552 dengan 
sanad yang serupa, redaksi “Al Ma'ibi' disebutkan dalam Al Ushul Ats- 


Tsalatsah dengan redaksi “Al Maazini," sebagaimana tertera dalam Hadits 
n0.5552, dan ini penulisan yang jelas dan telah kami jelaskan yang benar. ' 


Na 


-— Musnad Imam Ahmad 


” ON ep GA Tema Il Una GI Limp Jai 
Pa DN al Aa, Ki aa Ta Ser 2ely3 a 
JI ed HJ SAM Ega SES uns H0 


6425. Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, 
Hanzhalah bin Abu Sufyan mengabarkan kepada kami: Aku 
mendengar Salim berkata dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW 
bersabda, “Aku melihat di dekat ka'bah disamping Magam Ibrahim 
seorang yang berwarna sawo matang, kepalanya botak, kedua 
tangannya berada di kakinya, kepalanya bercucuran keringat, ” atau, 
“menetes,” kemudian aku bertanya, “Siapa dia?” Ia menjawab, “Dia 
adalah Isa bin Maryam,” atau, “Al Masih bin Maryam.” Aku tidak 
'mengetahuinya secara pasti, kemudian Nabi SAW melanjutkan 
sabdanya, “Dan aku melihat di belakangnya seseorang yang berkulit 
kemerah-merahan, kepalanya botak, mata kanannya buta, ia seperti 
Ibnu Oathn.” Aku bertanya, “Siapa dia?” Dia menjawab, “Dia adalah 
Al Masih Ad-Dajjal.”? 


2... A3. 9 Pe 


9S YAN canma db AP bab .1£YT 


uc. v0 .. 0. 


SI Iyan ata IBAN Hb Babi Kan AI 
Oa Ad Gd Uu gak 2 eh Ia lah le Se 


Ab 3 Ab Je on as 
an JG KE AI LE ds 


13 Sanadnya shahih, Hadits ini disebutkan kembali pada Hadits no. 5553 dengan 
sanad yang serupa, ringkasan Haditsnya disebutkan pada Hadits no. 6312, lihat 
juga Hadits no.6365. 


Musnad Imam Ahmad — NN | 


| 6426. Wahab bin Jarir menceritakan kepada kami, Ayahku 
menceritakan kepadaku: Aku pernah mendengar Yunus dari Az-Zuhri 
dari Hamzah bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, ia berkata: Aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Ketika aku sedang tidur aku 
diberikan segelas susu, kemudian aku minum, sampai susu itu 
mengalir diantara jemariku, lalu sisanya aku berikan kepada Umar 
bin Khathab, ” ia berkata, “Wahai Rasulullah apa maksudnya?” Beliau 
menjawab, “Itu adalah ilmu." 


Pa com 3 0 PAP 


Aa Ip Alan jp Jala CAS GT 3 PS AAN 

81 aan ANN Na 

ag de alan Pak 2 3 Gi Ty , PA, aa 9 Ai SI 

Garin Sp das IS 33 nang dg Jab JAN Oo dapa 
PN nggO ng Oraun 5 AN Lagi 


6427. Yahya bin Adam kencan kepada kami, Isra' il 
menceritakan kepada kami, dari Simak, dari Sa'id bin Jubair, dari 
Ibnu Umar, ia berkata: Aku menjual unta di Bagi', aku menjualnya 
dengan beberapa Dinar, dengan mendapatkan beberapa Dirham, dan 
aku menjualnya dengan beberapa Dirham, dengan mendapatkan 
beberapa Dinar, sampai aku datangi Rasulullah SAW ketika akan 
memasuki kamarnya, dan aku tarik bajunya lalu bertanya tentang 
perkaraku, Nabi SAW kemudian menjawab, “Jika kamu mengambil 
salah satu di antara keduanya dalam jual beli, jangan sampai 


terpotong oleh suatu jual beli yang lain.” 


4 Sanadnya shahih, Hadits ini disebutkan kembali pada Hadits no. 6344,5554 
dengan sanad yang serupa. 

8 Sanadnya shahih, Hadits ini disebutkan kembali pada Hadits no.5555 dengan 
sanad yang serupa, Hadits dengan redaksi yang panjang telah disebutkan pada 


— Musnad Imam Ahmad 


BB ah oh SN UE BT Gp SA MEN ALYA 

Doak Abas nad sburad adukan 
An pie daan Io dr Ie 
AAN aa Ka Wan ge 


6428. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Zuhair 
menceritakan kepada kami, dari Musa bin Ugbah, Salim bin Abdullah 
menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin Umar, ia berkata, “Padang 
pasir yang kalian dustai atas Rasulullah SAW! Sesungguhnya 
Rasulullah SAW tidak pernah bertahallul kecuali di masjid Dzul 
Hulaifah.”' 


8 .8 .. . 5 2 2. () # Pe pa 
..I3 . y . .. db. ... near 3. . 5 Pa no AS 2 ka 
PS MAS GP RAS Op Gen ya Wika ah Wa YG 


Ri 0. cf ya .A 5, , “ 2 AN NN TAS wi 
Ol hadi AS Gal pelan Mala AI ala Al Jpn) Ol abu US 5 
IN NA pp 3 3 

6429. Yahya bin Adam dan Humaid bin Abdurrahman Ar- 
Ru'asiy menceritakan kepada kami dan berkata, Zuhair menceritakan 


kepada kami, Musa bin Ugbah menceritakan kepada kami, Nafi 
mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Umar: Ia menceritakan, 


- 


no. 5628 juga dengan sanad yang sama, Hadits yang lebih panjang dari Hadits 
ini juga telah disebutkan, yang diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah dari 
Sammak bin Harb 6239. | Tg 

IS Sanadnya shahih, Hadits ini disebutkan kembali pada Hadits no. 5337, 5574, 
5907. 


Musnad Imam Ahmad — bag 


bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk menunaikan 
zakat fitrah sebelum manusia keluar shalat.'' 


IP ppap Yak G Bi Ab G3 ey Pu trata NY 
ea sa BB dm LN PP Haa "JB Anima 


aU da sda On sa, Anae SAS 


Bb... 


Sp and 3d Is last 1G KAN ala toa 
s AN Ten aan ang da AD JIe A1 1 Ta 


2... 


Tung dB aah Gp Tae Da Ea : JG 3 

SA Lari berbagi aayag- 1 A3 PAN A5 

sai cake Paya al Lb Va Ketag Ma ni Hi US ta) 

8: " 

Ad 5 GARA G3 Kan an Sy, 

6430. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, 

Mufadhdhal menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Mujahid, 

ia berkata: Aku memasuki masjid untuk bertemu dengan Urwah bin 

Zubair, pada saat itu Ibnu Umar sedang bersandar di dinding kamar 
Aisyah, dan orang-orang melaksanakan shalat dhuha, kemudian | 
Urwah berkata kepada Ibnu Umar, “Hai Abu Abdurrahman, shalat apa 
ini?” Ibnu Umar menjawab, “Ini bid'ah.” Urwah kembali bertanya | 
kepadanya, “Berapa kali Rasulullah melaksanakan umrah?” Ibnu 
Umar menjawab, “Empat kali, yang pertama pada bulan Rajab,” dan 
kami mendengar Aisyah RA menyela dari dalam kamarnya, Urwah 
lalu menjelaskan bahwa Abu Abdurrahman (Ibnu Umar) mengira 
Bahwasanya Nabi SAW melaksanakan umrah empat kali salah 


1 Sanadnya shahih, Hadits ini disebutkan kembali pada Hadits no. 6389. 


L2j —- Musnad Imam Ahmad 


satunya di bulan rajab? Lalu Aisyah membantah, “Nabi SAW tidak 
: pernah melaksanakan umrah selain dengan Ibnu Umar, dan Nabi 
SAW tidak pernah melaksanakan umrah di bulan Rajab.” 


NA Nara toa MABA ar Cot PNG 

AN eat Ke Ir So IBL PM 
sad Ca Hb Eng Aa Wb AL dag AN Sd 
TA aa Jia OA Ag AS TS 3 all 
RS ES) Ea 


6431. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Sufyan 

menceritakan kepada kami, dari Musa bin Ugbah, dari Nafi”, dari Ibnu 
Umar, ia berkata, Rasulullah SAW shalat khauf beberapa hari, 
sekelompok manusia ikut dengannya sambil mengawasi musuh, 
kemudian Nabi SAW shalat dengan mereka satu raka'at, lalu mereka 
pergi, dan sekelompok manusia yang lain datang, kemudian Nabi 
SAW shalat dengan mereka satu raka'at, dan dua kelompok tersebut 
satu raka'at satu raka'at.'” 


18 Sanadnya shahih, Mufaddal adalah Ibnu Muhalhal As-Sa'di dan telah diakui 


tentang keterpercayaannya pada Hadits no. 2898, 2996, dan Hadits ini 
disebutkan kembali pada Hadits no.6126, Hadits dengan redaksi yang panjang 
telah disebutkan Hadits pada no. 6295, dan lihat Hadits no.6242. 

19 Sanadnya shahih, diriwayatkan oleh Muslim 1:230-231 dari Abu Bakar bin Abu 
Syaibah, dari Yahya bin Adam dengan sanad yang sama, dan penjelasannya 
makna yang lebih panjang telah berlalu di Hadits no.6159, 6351, 6377, 6378. 
Lihat Hadits no.6194 


Musnad Imam Ahmad —- (3) 


5.3 3. 


Pp OMme Op LAS Kena Oa alah yag. Nan Tan 
bh Aka Ala An Seda Ian 5 


” 


6432. Asbath bin Muhammad menceritakan "na kami, 
Muhammad bin Ajalan menceritakan kepada kami, dari Nafi”, dari 
Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW datang ke Masjid Ouba' 
badung badung dengan berjalan kaki dan naik kendaraan. 2 


3 9 


Peta Bi bela AYO 


Ba PAI AS 7 UX Jas os ia 
Aki aa de Jo An J5 03 JG cela 


6433. Asbath bin Muhammad menceritakan kepada kami, | 
Muhammad bin Ajalan menceritakan kepada kami, dari Nafi” dari 
Ibnu Umar, ia berkata, bahwa berlari-lari kecil (sa'i) tiga kali, dari 
suatu batu ke batu yang lain, dan berjalan cepat empat kali, kemudian 
berkata, Rasulullah SAW melakukan hal tersebut?! 


Pun Pee PE LAN Cia bt Nee 
SA IE Tab OKU IR iv Iu ab au 


? Sanadnya shahih, Asbath bin Muhammad bin Abdurrahman telah diakui 
'keterpercayaannya di Hadits no.1384, perlu kami tambahkan bahwa Ibnu Mu'in 
. dan Ya'gub bin Syaibah dan lainnya telah mengakui bahwa ia terpercaya, Imam 
Al Bukhari juga telah menuliskan biografinya dalam Al Kabir 2/1/53-54, Hadits 

ini disebutkan kembali pada Hadits no.5860. Lihat Hadits no.5999. 
2 Sanadnya shahih, Abdullah bin Umar adalah Al Umari, ringkasan Haditsnya 
disebutkan pada Hadits no. 6081. 


— Musnad Imam Ahmad 


(Sanga) Oakley Yama Opa) KIAAN Dati) Ken Oya 
Ag Ta Ko IR Aa EA IE ad 2s 1JG 
Kn) dl Ja dl IS kang J3 an sa s hui 


Ke 0 


Aa agan AN Bong Pare AL ada NM aa 


HE Adu ah ala SN 

' 6434. Asbath menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Amr 

Al Fugaimi menceritakan kepada kami, dari Abu Umamah At-Taimi, 
ia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Umar, “Sesungguhnya kami 
menyewakannya, apakah kami diwajibkan untuk melaksanakan haji?” 
Ia menjawab, “Bukankah kalian thawaf di ka'bah, berwukuf di padang 
arafah, melempar jumrah, memotong rambut?” Ia berkata: Kami 
menjawab, “Benar,” Ibnu Umar berkata, “Seseorang datang kepada 
Nabi SAW kemudian bertanya sama seperti pertanyaanmu kepadaku, 
Nabi SAW tidak menjawab sampai Jibril AS turun dengan ayat,”Tidak 
ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) 
dari Tuhanmu (Os. Al Bagarah (2): 198).”2 | 


2 Sanadnya shahih, Abu Umamah At-Taimi terpercaya, Ibnu Mu'in 
menganggapnya terpercaya, ia berkata, “Namanya tidak dikenal” seperti dalam 
At-Tahdzib 12:14, Al Bukhari juga menuliskan biografinya dalam pembahasan 
tentang nama julukan no.7 lalu berkata: Abu Umamah, Syu'bah berkata: Abu 
Amimah At-Taimi, telah mendengar dari Ibnu Umar, Al Ala dan Syu'bah telah 
meriwayatkan darinya, dikatakan bahwa namanya adalah Amru bin Asma', Ad- 
Daulabi juga telah menyebutkan dalam pembahasan tentang Al Kuna (nama 
julukan) (1:116) ia berkata: Aku mendengar Abbas berkata: Aku telah 
mendengar Yahya yaitu Ibnu Mu'in berkata: Syu'bah telah menceritakan dari 
Abu Amimah Al A'rabi, Al A'la bin Al Musayyib telah meriwayatkan darinya, 
kemudian berkata, Abu Umamah At-Taimi, Syu'bah berkata, “Abu Amimah.” 
Riwayat Al Ala bin Al Musayyib akan dijelaskan setelah ini, akan tetapi ia 
mensamarkan namanya di sini dalam riwayat Musnad 6435, seperti yang akan 
. kami jelaskan, dan ia adalah dari Bani Taimillah, banyak yang menyebutkannya 
At-Tamimi seperti dalam At-Tahdzib (8:192), dan itu adalah kesalahan dalam 
penulisan dan pencetakan. Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam 
pembahasan tentang Tafsir (2:164) dari Thalig bin Muhammad Al Wustha dari 


Musnad Imam Ahmad — usj 


—— Musnad Imam Ahmad 


3. ee e . N s2 i P 
JP Okita MSN ia AR III I7 Al SIS 1 Yo 


PS Gg di Ja Len SEA Wa aa Ja AP Hi oi 
Seda Ha ja S3 SK 3 UI 

6435. Abdullah bin Walid menceritakan kepada kami yaitu Al 

Adani, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Al Alaa bin Musayyib, 
dari seorang lelaki Bani Taimillah berkata: Seorang laki-laki 
mendatangi Ibnu Umar kemudian berkata, “Kami adalah kaum yang 
menyewakannya,” kemudian ia menyebutkan makna Hadits Asbath.2 


|Asbath salah seorang syaikh Ahmad dengan sanad ini, Ibnu Katsir 
menganggapnya terpercaya dalam tafsirnya (1:463) dari Musnad dengan 
susunan kata seperti ini, ia juga menyebutkannya (1:464) dari tafsir Thabari, 
akan kami sebutkan sanad Haditsnya secara lengkap setelah Hadits ini. Kata 
Nukri maksudnya adalah upah pekerja, dan kata wata tuuna al mu'arraf artinya 
wuguf di Arafah. Yagut berkata, 4! Mu'arraf'Objek dari Irfaan adalah antonim 

al jahl (kebodohan) yaitu tempat wuguf di Arafah. 
2 Sanadnya shahih, Sufyan disini adalah Ats-Tsauri, dan tidak mengapa tidak 
tahu tentang identitas Bani Taimillah, karena sebenarnya telah diketahui 
. Bahwasanya ia adalah Abu Umamah At-Taimi, sebagaimana telah dijelaskan 
dalam Hadits sebelum ini, atau sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al 
“Ala bin Al Musayyib, seperti yang akan kita sebutkan, karena yang tidak kita 
ketahui, menurut kami adalah Sufyan Ats-Tsauri, Bahwasanya kami tidak 
mendapatkan orang lain yang menganggapnya tidak diketahui, kemungkinan 
hal itu dikarenakan ia lupa, Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari (2:165- 
166) dari Al Hasan bin Yahya, dari Abdurrazag, dari Ats-Tsauri, dari Al Ala bin 
Al Musayyib dari seseorang Bani Taimillah yang berkata: Seorang laki-laki 
datang kepada Abdullah bin Umar, kemudian berkata, “Wahai Abu 
—. Abdurrahman, kelompok kami senantiasa menyewakannya, lalu mereka kira 
— kami tidak diwajibkan haji?!” Ia menjawab, “Benar,” ia melanjutkan, “Maka 
— laksahakanlah haji.” Kemudian datanglah seseorang kepada Nabi SAW dan 
menanyakan seperti yang aku tanyakan, lalu turunlah ayat, "Tidak ada dosa 
bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.” Tbnu 
Katsir juga mencantumkannya dalam Tafsir Ibnu Katsir (1:463-464) dari karya 
Abdurrazzag, kami sengaja mencantumkannya disini, karena Imam Ahmad 
tidak mungkin mencantumkan lafazh riwayat Ats-Tsauri atas riwayat Asbath 
sebelum Hadits ini, dan kami dapati penetapan lafazh Ats-Tsauri tidak lepas 
dari bermacam-macam tambahan. Ibnu Katsir berkata setelah riwayat Ath- 
Thabari, “Dan diriwajatkan juga oleh Abdu Ibnu Humaid dalam Tafsirnya dari 
Abdurrazak, demikianlah Abu Hudzaifah (An-Nahdi Musa bin Mas'ud) dari 


jala ip ar In aa Gi SA Ci ALA 

Stan 9) ia le Je Is JB Jah yg 

bm y hana Aya Wpar Cah 3 Ga a Jas Ika (ama 
Naa 


6436. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, 
Abdul Malik menceritakan kepada kami, dari Atha, dari Ibnu Umar, ia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya shalat di masjidku 


Ats-Tsauri secara marfu”. Diriwayatkan oleh Abu Daud (2:75) dari jalur Abdul 
Wahid bin Ziyad, lalu berkata, “Hadits yang sanadnya shahih dan belum ia 
riwayatkan.” Disetujui oleh Adz-Dzahabi, diriwayatkan juga oleh Al Baihagi 
'. dalam As-Sunan Al Kubra 4:333 dari Hakim dengan sanad ini. Al Wahidi juga 
meriwayatkan dalam Asbabunnuzul (hal.41) dari jalur Isa bin Musawir dari 
Marwan bin Mu'awiyah Al Fazari dari Al "Ala bin Al Musayyib dari Abu 
Umamah At-Taimi secara marfu'. Ibnu Katsir berkata setelah riwayat Ats- 
Tsauri “Demikianlah diriwayatkan selain dari jalur ini secara marfu'.” Diambil 
dari Ibnu Abu Hatim dengan sanadnya dari jalur Ibad bin Awam dari Al Ala bin 
Al Musayyib dari Abu Umamah At-Taimi yang serupa, kemudian berkata, 
“Demikianlah diriwayatkan oleh Mas'ud bin Sa'ad dan Abdul Wahid bin Ziyad 
dan Syarik Al Oadhi dari Al “Ala bin Al Musayyib secara marfu'.” Semuanya 
meriwayatkan dari Al Ala dari Abu Umamah At-Taimi, tetapi orang-orang 


mengenalnya tidak seperti ketidaktahuan Sufyan Ats-Tsauri, dan Syu'bah juga 


meriwayatkan secara mauguf, Ath-Thabari juga meriwayatkan (2:164), “Al 
Hasan bin Arafah menceritakan kepada kami lalu berkata: Syibabah bin Sawar 


menceritakan kepada kami dan berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami: 


dari Abu Amimah dan berkata: Aku mendengar Ibnu Umar, tentang seseorang 
yang bertanya tentang apakah dirinya wajib melaksanakan haji sedang ia 
berniaga? Dan Ibnu Umar membacanya “Laisa alaikum junaahun an tabtaghu 
Jadhlan min rabbikum.” Ibnu Katsir juga mengambil riwayat tersebut (1:463) 
dari Ath-Thabari, kemudian berkata, “Hadits ini mauguf, tapi sangat kuat.” Dan 
riwayat Syu'bah seperti yang kamu lihat sangat ringkas, sedangkan Al Ala bin 
Al Musayyib meriwayatkannya dengan panjang terperinci, kemudian 
mengatakan Bahwasanya Hadits ini juga mauguf marfu', Al “Ala terpercaya, 
seperti dalam Hadits no.1240, 5702 yang. telah lalu, dan tambahan ini tidak 
diragukan lagi untuk bisa diterima. As-Suyuthi menyebutkan dalam Ad-Durr Al 
Mantsur (1:222) dan juga menyandarkan juga —selain yang telah kami 
sebutkan— dari Sa'id bin Manshur dan Ibnu Abu Syaibah dan Ibnu Al 
Mundzir. 


Musnad Imam Ahmad — | 17 | 


ini lebih utama dari shalat di masjid lane kecuali Masjidil 


Haram. 224 


PP Sg SA 3 KA Tete Saka SIEV 
“15, LE sap den Ope Benilagi ba 


ko1E S3 is ala A1 


6437. Muhammad.... yaitu Ibnu Ishak menceritakan kepada 
kami, dari Nafi”, dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW 
melarang jual beli palsu, seperti orang-orang jahiliyah yang 
menjualnya orang yang mulia dengan jaminan, lalu Rasulullah SAW 
melarangnya.” 


4 Sanadnya shahih, Abdul Malik adalah Ibnu Abu Sulaiman Al Arzami. Atha 
adalah Ibnu Abu Ribah, Hadits ini telah berlalu dengan riwayat Abdul Malik 
dari Atha 4838, dan dari berbagai jalur dari Nafi” dari Ibnu Umar 4636, 5153, 
5155, 5358, 5778. 

2 Sanadnya shahih, walau di awal Hadits ini ada yang kurang, namun dalam ushul 
Ats-tsalatsah seorang Imam berkata: Muhammad yaitu Ibnu Ishag menceritakan 

. kepada kami, dan ini suatu kesalahan dan kemustahilan, Ibnu Ishag wafat 
sekitar sepuluh tahunan sebelum Imam Ahmad dilahirkan, dan syaikh-syaikh 
Imam Ahmad yang meriwayatkan Hadits dari Ibnu Ishag sangat banyak, kita 

. tidak bisa memastikan siapa sebenarnya yang meriwayatkan Hadits ini, oleh 
karena itu kami taruh titik-titik antara menceritakan kepada kami dan 
Muhammad yaitu Ibnu Ishak, dan aku yakin ini kesalahan penulisan, jika kita 
mampu memastikan syaikh perawi yang tidak diketahui tersebut maka dapat 
kita katakan Bahwasanya ia adalah Muhammad bin Ubaid, karena Ahmad 
meriwayatkan darinya sebelum ini secara langsung, kemudian dikuatkan bahwa 
Imam Ahmad meriwayatkan Hadits no.6307 dari dua bersaudara yaitu Ya'la bin 
Ubaid dan Muhammad bin Ubaid, dan ia sebutkan juga akhir dari Hadits ini 
“Fanahaa Rasulullah SAW,” kemudian berkata: Muhammad bin Ubaid berkata 
dalam Haditsnya: "Habalal Hablah, fanahaa Rasulullah SAW an dzalika.” 
.Bahwasanya Muhammad menambahkan atas saudaranya kata “'An dzalika.” 
Dan tambahan ini baik, dan yang lebih kuat adalah Hadits ini diriwayatkan dari 
Muhammad bin Ubaid bahkan hampir sampai kepada tingkat yang “diyakini 
namun kami tetap mengedepankan ketelitian dan amanah, sehingga kami tidak 


118 IN — Musnad Imam Ahmad 


5. 36. 8 


PM Nae AS IS El MAYA 


SS An D6 agad an ah da Ja AN 
Snalaa JS JL Sala li 


6438. Hammad bin Khalid menceritakan kepada kami, dari 
Abdullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar: Bahwasanya Nabi SAW 
mengumpulkan rerumputan untuk kuda, Hammad berkata, Aku 
bertanya, “Untuk kudanya?” Ia menjawab, “Bukan, tetapi untuk kuda 


kaum muslimin.” 


03 31046. 3 Papa 


anta gp ap GAB GAS AL 3 Sana Wa .14Y4 
JAN Adaa dag AI Jo ana IE EN op 
3 3 JI Sa Ol Kana mal | 2 154 NE Aa 
6439. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Al 
'A'masy menceritakan kepada kami, dari Athiyah bin Sa'ad, dari Ibnu 
Umar, ia berkata:Aku mendengar Nabi SAW bersabda, “Shalat 
malam itu dua raka'at dua raka'at, jika kalian khawatir waktu shalat 


Shubuh telah datang lakukanlah satu raka'at, sesungguhnya Allah 
adalah ganjil menyukai yang ganjil. na 


menambahkan di awal Hadits dengan Muhammad bin Ubaid menceritakan 
kepada kami karena hal itu berarti suatu kekeliruan dan ilmu itu adalah amanah. 

2 Sanadnya shahih, Abdullah adalah Al Umari, Hadits ini disebutkan kembali 
pada Hadits no.5655, dan telah kami jelaskan dengan lengkap disana, dan kami 
tunjukan bahwa akan dijelaskan kembali dalam Hadits no.6464. 

27 Sanadnya dha'if, Athiyah bin Sa'ad bin Junadah dha'if, sedangkan matan 
Haditsnya shahih, terdapat dua Hadits: Pertama: ”"Shalatul laili matsnaa 
matsnaa.” Sudah sering dijelaskan dengan sanad-sanad yang shahih, yang 
terakhir adalah Hadits no. 6355. Lihat Hadits no.6421. Kedua: “Innal Allaha 
witrun yuhibbul witra.” Juga telah dijelaskan di tempat yang lain dengan sanad 
yang shahih dalam Hadits no.5880. 


Musnad Imam Ahmad — Log 


LA yi yak Ui ma ENI ab 3 SE AI th 
La em tem ar. AN, “5 v 2. 3.8 11 o - 10. JI . 
| : 4 2, 8. ra 3 rd . Pa T- ».. 0 
AN G3 Oa Ai SIS GIS BN le Yao 1 
Ka . 6440. Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, Isa bin 
Hafsh bin Ashim bin Umar menceritakan kepada kami, dari Nafi”, dari 
Ibnu Umar: Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa 
yang bersabar untukku dalam keadaan susah maka aku akan 
memberikan syafa 'at baginya,” atau, “Akan bersaksi untuknya. ”? 


2 0 as Pd 


Lb pan Telat 2 wd YNA Et aan 
se Sah HJ Jar Atuh GAS At ata Ialah 1g, 
oo . PA Pa PNP NX 
(3 db KN Ad op eh ale 
6441. Abdullah bin Al Harits menceritakan kepada kami, dari 
Hanzhalah Bahwasanya ia mendengar Thawus berkata: Aku 
mendengar Abdullah bin Umar, seseorang bertanya kepadanya, 
“Apakah Rasulullah SAW melarang hewan mamalia dan beruang?” Ia 


menjawab, “Benar.”? 


28 Sanadnya shahih, diriwayatkan oleh Muslim dalam shahihnya 1:388 dari Zuhair 
“bin Harb, dari Utsman bin Umar dengan sanad yang serupa. Telah kami 
“tunjukan dalam penjelasan Hadits no. 4761 kepada Isa-bin Hafsh bin Ashim, 

Bahwasanya di dalam kutubuttis 'ah yang ada hanya Hadits ini, atau Hadits yang 
membahas tentang keutamaan kota Madinah, Hadits ini sering dijelaskan dari 
jalur-jalur yang lain, yang terakhir adalah Hadits no.6174. 

2  Sanadnya shahih, Hanzhalah adalah Ibnu Abi Sufyan, ringkasan Haditsnya 

disebutkan pada Hadits no.5960. Lihat 6012,6416. : 


— Musnad Imam Ahmad | 


lo. 18- 


1 Olita Ao Ab 0 0 5 A12 Gia JL LY 
AN aa MAA Man eta IP yi de 
f : La or. AA Kn TP Na ng 
LI an dal du Bl B3 SAI aa Kp ja "Ju 
6442. Abdullah bin Al Harts menceritakan kepada kami, dari 
Handzlah bin Abu Sufyan, dari Salim bin Abdullah, dari Abdullah bin 
Umar: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa melebihkan 
celananya karena sombong maka Allah tidak akan melihatnya pada 


hari kiamat.” 


( 
N 


Ie ga Hj Maan PA el MA Uta Att 


IA. 3d 0 Io s03 08 os 9 


Ja ata HI Gg Tab Gi BU UP eat IN aj 
HL Lis Peyek Adaa ba lp uta 


gabah Fan IS AA ia La 


6443. Abdullah bin Al Harts menceritakan kepada kami, 
Hanzhalah menceritakan kepadaku, Bahwasanya ia mendengar Salim 
bin Abdullah berkata: Aku mendengar Abdullah bin Umar berkata, 
“Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa membeli 
seekor anjing selain untuk berburu dan penjaga maka pahalanya akan 
selalu berkurang setiap hari dua girath”. 


3 Sanadnya shahih, ringkasan Haditsnya disebutkan pada Hadits no. 6340. 

831 Sanadnya shahih, Hadits ini disebutkan kembali pada Hadits no. 6342 yang 
serupa, Muslim (1:462) juga meriwayatkan dari jalur Waki” dari Hanzhalah bin 
Abu Sufyan, telah dijelaskan juga dalam riwayat Imam Ahmad dari Waki' 

— dalam Hadits no.5253. Kata “Giraathaini.” Dengan manshub adalah sebagai 
maf'ul (Objek). Disebutkan dalam Muslim “Shah.” Dan dalam tulisan dengan 
kedua catatan kakinya ' “Diraathaini” adalah seperti yang disebutkan Ahmad. 
Oirath di sini merupakan kiyasan atas besarnya kadar yang dikurangi dari 
pahalanya. 


Musnad Imam Ahmad — Li) 


8 . 


7 Pa . . | N 25 
Aa Tea KU Lai EN DNAN CA PON CT 
or . 35 y 2 23 : - 2. 2 . y - .. y .. . 5 
Se ee Ml Sya) JG SEN 3 aa ah KS 
. Pd . . 5 5 ya 3. Ke - di (3 

SAN amin II AS Haa HSE 3) Tg 
sx 6444. Abdullah bin Al Harts menceritakan kepada kami, 
Hamehalah menceritakan kepada kami, Salim bin Abdullah 
menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Umar Bahwasanya ia 
berkata, “Rasulullah SAW bersabda, Jika istri-istri kalian mohon izin 

untuk shalat berjama 'ah di masjid maka izinkanlah mereka ',”” 


nc 0. 3. aa 


Malaga ala Mekan Gia ad 2 M5 EL neto 

Ta Gio AI OA IU ab gl gb PA gi Aa Lp 

. co... ne La na 20” ama Ma OA iB 

mi (AE JA Kah OLS SAS SI Ah bi ai AL 
2 
Sia 


6445. Abdullah bin Al Walid menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami, Jahdham menceritakan kepada 
kami, dari Abdullah bin Badr, dari Ibnu Umar, ia berkata, “Aku pergi 
bersama Rasulullah SAW dan beliau belum bertahallul, aku juga pergi 
bersama Abu Bakar dan Umar serta utsman juga belum bertahallul.”? 


“4g 

'2 Sanadnya shahih, Hadits ini disebutkan kembali pada Hadits no. 6303, 6304, 

Hadits dengan redaksi yang panjang telah disebutkan pada no.6387. Kata “Ilal 
masjid,” disebutkan dalam catatan kaki Muslim dengan “Al Masaajid.” 

3 Sanadnya shahih, Hadits ini disebutkan kembali pada Hadits no. 5097 dengan 
- sanadini. : 


| 12)j — Musnad Imam Ahmad 


2. aban 3 


An pd Ke Ea aa Af ES Att 


Lo... 1 
Oi MA ag 
“8 £ y Fa . se 2. . ” ” 

JEN I Tag ale Ko MI MAL IP 

. - .» 
AAA Ap SL 


6446.. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, Abdul Aziz 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Dinar menceritakan kepada 
kami, dari Ibnu Umar RA, “Rasulullah SAW bersabda, “Suatu 


kezhaliman dibalas dengan kegelapan di hari kiamat,” 


PPA AS ES yA KS ES anal NAS AV 
PA Op JG ang de An di Na olah Ap ea 


05 Aa oh & San an Ah 


6447. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, Abdul Aziz 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Dinar menceritakan kepada 
kami, dari Ibnu Umar: Nabi SAW pernah bersabda, “Bagi orang yang 


lari (pengkhianat) memiliki tanda pada hari kiamat kelak, dikatakan 


kepadanya, “Ini tanda orang yang lari (pengkhianat)',”” 


. .. 3. Ka s Pe 


Aa Man ip ad Na AKA 
SR 0 op ag daan Jon Ira IG JUL il 


4 Sanadnya shahih, Abu Sa'id adalah budak Bani Hasyim, Abdurrahman bin 
Abdullah. Abdul Aziz adalah ibnu Abdullah bin Abu Salamah Al Majisyun, 
Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (5:73), Muslim (2:283), keduanya dari 
jalur Abdul Aziz Al Majisyun dari Abdullah bin Dinar, juga dalam hadits 
no.6210 melalui jalur Abdul Aziz. Hadits dengan redaksi yang panjang juga 
diriwayatkan dari jalur Atha bin As-Sa'ib dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu 
Umar dalam Hadits no.5662, 5832, 6206. 

1$ Sanadnya shahih, ringkasan Haditsnya disebutkan pada Hadits no.6281. 


Musnad Imam Ahmad — 


0 0 Pe emas BI 3 II IE Ji JL 36 
ag dana, LIA :J6 PAD 2g 


6448. Hasyim menceritakan kepada kami, Abdul Aziz 
menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, 
erkata: Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang tidak 
mi atuarkan zakat hartanya, maka Allah akan menyerupakannya 
dengan seekor ular pada hari kiamat, yang memiliki titik hitam di 
hidungnya yang akan selalu mengikutinya,” atau 
“Mengalungkannya.” Beliau metan yaka:, “Aku adalah hartamu, aku 
adalah hartamu. 


3 .. Pa 


5 Tn 315 Sa Gi AI X2 EM ALA 

ea JB Ja 4 lo J3 Cia PRA ri TE Pb 

2 GA KE I dal er uu: ae 
Men talin da da Ja 


6449. Abdullah bin Al Harits menceritakan kepada kami, Daud 
bin Oais menceritakan kepadaku, dari Nafi', dari Ibnu Umar: 
Bahwasanya ketika dalam perjalanan, salah seorang sahabat 
melaksanakan shalat witir, Ibnu Umar berkata, “Kenapa kamu tidak 
naik?” Sahabat itu menjawab, “Aku sedang melaksanakan shalat 
witir.” Ibnu Umar kembali berkata, “Bukankah dalam diri A Remhullah 
SAW terdapat suri tauladan yang baik??? 


Hei (ui 

“ -#anadnya shahih, Hasyim adalah Ibnu Gasim Abu Nashr, Hadits ini disebutkan 
kembali pada Hadits no.6209. Lihat tulisan dalam Musnad Abu Hurairah 7553. 

4! Sanadnya shahih, Makna yang hampir serupa sering dibahas, terakhir adalah 

pada Hadits no.6224, tampaknya sahabat Ibnu Umar yang turun dari kendaraan 

adalah Sa'id bin Yasar, dan Haditsnya telah berlalu pada no.5208, 5209, dan 

Bahwasanya Ibnu Umar berkata kepadanya, “Tidakkah kalian menjadikan 


— Musnad Imam Ahmad 


"0. Ka 


Je AO wd YA X2 GaL 110. 
y 3.8 be Nan Pa Ai Oi H6 - 3201 013 
al Sya Of 2dgih OS jas ojd Ol GL Ula gaya op Olah 
S0 Dan Pe 4 e ? MN ore Aa 23 
B5 NS Gala akal) DL Iya 2J an ale Al Ke 
Ka . e PP 3 x 3 3 Pa 
| “Jera “ Pn) SA LS 
6450. Abdullah bin Al Harts menceritakan kepada kami, dari 
Ibnu Juraij berkata: Sulaiman bin Musa berkata: Nafi” menceritakan 
kepada kami, Bahwasanya Ibnu Umar berkata, “Rasulullah SAW 


bersabda, “Ucapkanlah salam, berikanlah makan, dan jagalah tali 
persaudaraan sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT'. 230 


3.3 5. 


AP ol op Bb PUG Cin M5 Hj GI Di Era PAN UH 


AND eh DEAR ga de bi la AI 


Rasulullah SAW suri tauladan yang baik? Dan bahwa Rasulullah SAW 
melaksanakan shalat witir di atas kendaraannya.” Lihat Al Muwaththa' (1:145). 
8 Sanadnya shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2:155-156) dari- jalur Hajjaj 
bin Muhammad, dari Ibnu Juraij, penyarahnya menukil dari Zawa'id Al Bushiri 
bahwa ia berkata: Sanadnya shahih, perawinya terpercaya, jika Ibnu Juraij 
mendengarnya dari Sulaiman bin Musa. Ini bentuk hafalan yang kurang baik, 
karena Ibnu Juraij mendengar Nafi” dan meriwayatkan langsung darinya, 
sedangkan disini ia meriwayatkan dengan perantara Sulaiman bin Musa, jika ia 
ingin menjadikannya mudallis. Begitu juga dalam perkataan Al Bushairi yang 
menfadlis dengan menghilangkan Sulaiman bin Musa, diatas ini bahwa Ibnu 
Juraij berkata: Sulaiman bin Musa berkata, disini ia mengaku telah mendengar, 
' dan kata “Lii,” adalah sisipan yang kami ambil dari catatan Muslim, dan tertera 
. juga diantara tulisan Maliki, namun tandanya tidak jelas, apakah tanda 
koreksian atau asli tulisan, yang jelas Hadits itu kuat. As-Suyuthi juga 
menyebutkannya dalam Al Jami' Ash-Shaghir 1232, yang disandarkan kepada 
riwayat Ibnu Majah saja, yang kemudian diringkas oleh Al Manawi 
Bahwasanya Hadits itu diriwayatkan oleh An-Nasa'i juga, tapi aku tidak 
menemukannya dalam An-Nasa'i yang menurutku Al Manawi sengaja 
membuat-buatnya, karena jika An-Nasa'i meriwayatkannya tentu disebutkan 
oleh Al Bushiri dalam Zawa'id Ibnu Majah. : 


Musnad Imam Ahmad — (25) 


6451. Hammad bin Khalid menceritakan kepada kami, Malik 
menceritakan kepada kami, dari Nafi”, dari Ibnu Umar bahwa Nabi 
SAW bersabda, "Janganlah kalian mengambil barang dagangan 
sebelum (barang tersebut) sampai ke pasar,” dan larangan untuk 
berbuat Najasy.”” 

AP BU Bas NE 1 BAL EA 101 

1 1g APA ten an 0... “.A ., 5 s Sapi 
“BEA ANG J6 ah lean Jo ol je 

6452. Hammad bin Khalid menceritakan kepada kami, Malik 


menceritakan kepada kami, dari Nafi”, dari Ibnu Umar bahwa Nabi | 
SAW bersabda, “Hak perwalian bagi orang yang memerdekakan. si 


PNS NE AKA Mara GP MG 3 SS Bas .110r 
: or 3? AR na Na . Le Bg ore ta 3 
| Ba Gb JUS Op aa 
6453. Hammad menceritakan kepada kami, dari Malik , dari 
Nafi', dari Ibnu Umar: Bahwa Nabi SAW bersabda, “Barangsiapa 
yang memerdekakan hamba sahaya maka ia berhak atas hartanya, 


2 Sanadnya shahih, Arti yang berbeda-beda telah disebutkan di berbagai 
periwayatan, di antaranya no. 5862, 5870, 6282. Ibnu Al Atsir berkata dalam 
An-Nihayah (4:64). Maksudnya adalah orang kota yang membeli barang-barang 

.orang desa sebelum sampai di kota, dan memberitahukanya dengan khabar 
“bohong, agar dapat membeli barangnya dengan mudah dan murah dan yang 
-#demikian adalah penipuan yang diharamkan. An-Najsy telah ditafsirkan sebelum 


ini. 

“  Sanadnya shahih, Hadits dengan redaksi yang panjang telah disebutkan pada 4! 
Muwaththa' (3:9), dari Nafi” dari Ibnu Umar, Hadits dengan redaksi yang 
panjang juga telah disebutkan dari jalur Malik 5929, Hadits dengan redaksi 
yang panjang dan ringkas telah disebutkan, terakhir no.6313, 6415. 


— Musnad Imam Ahmad 


jika tidak memiliki harta maka apa saja yang ia miliki menjadi hak 


yang memerdekakan. sa 


0. “G- 


LAI UU GA ol op aU 53 MIL US Ci 10k 
2 » “ 23 3 . Da an BA ore A. 2, h7 2 as 
IA ES Aga LS AM J3 Aaja Ag APM le MI dya) 


. 


Mai Vm Hy dani BAN PIA Cita IG 

6454. Hammad menceritakan kepada kami, dari Malik, dari 

Nafi”, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW mengutus sebuah 

pasukan perang didekat Najd, ketika itu aku sedang disana, kamipun 

mendapatkan harta rampasan perang berupa unta yang banyak, 

sedangkan jumlah pasukan kami sebelas atau duabelas unta, kemudian 
kami tertibkan seekor demi seekor unta.” 


DP al PU Ka SAS Elis .1t00 
K Gene o. Pa - o- rn, “AA 9, 
HRrnadi GDLO (AN KAS) Kent OM pelay AR DI Ce 
6455. Hammad menceritakan kepada kami, dari Malik, dari 


Nafi”, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“Dengan dua puluh tujuh derajat.” Maksudnya shalat jama'ah. 8 


41 Sanadnya shahih, ringkasan Haditsnya disebutkan pada Hadits no.6279, “Hadits 

| dengan redaksi yang panjang juga telah disebutkan dari jalur Malik no.5920. 

42 Sanadnya shahih, Hadits ini disebutkan kembali pada Hadits no.6386, dan 
disebutkan juga pada riwayat Malik dalam Hadits no.5288, 5919. 

43 Sanadnya shahih, ini adalah suatu ringkasan, semoga Hammad bin Khalid lupa 
redaksinya, sehingga ia hanya meriwayatkan yang ia ingat saja, Hadits ini 
disebutkan juga pada riwayat Malik no.5332, 5921 dengan redaksi “Shalat 
jama'ah lebih utama dari shalat sendiri dengan dua puluh tujuh derajat.” 


Musnad Imam Ahmad — 


"JB AS JI LE BU GP IL BAL ICS ES Ato 
Ta. d ” g 6. - . N 7 .. 
DNAN Ii AA Ipda Al dia AM Jk SI J5 JG 


6456. Hammad menceritakan kepada kami, dari Malik, dari 
Nafi”, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“Peliharalah jenggot kalian, cukurlah kumis kalian. ”“' 


4  Senadnya shahih, namun sanad ini pada dasarnya bermasalah. Yang benar 
bahwa Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad yang lalu 4654 dari Yahya bin Sa'id 
Al. Gathan, dari Ubaidillah, dari Nafi', dari Ibnu Umar secara marfu', 
"Cukurlah kumis kalian dan peliharalah jenggot kalian.” Muslim juga 
meriwayatkan dalam shahihnya (1:87) dari jalur Yahya Al Oathan dan Ibnu 
Namir, dan diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi (4:1 1-12) dari jalur Ibnu Namir, 

' Awanah juga meriwayatkan dalam shahihnya (1:189) dari jalur Muhammad bin 
Basyar dan Ibnu Namir, Al Khathib juga meriwayatkan dalam Tarikh Baghdad 
(4:345) dari jalur Muhammad bin Basyar, seluruhnya dari Ubaidillah, dari Nafi 
dari Ibnu Umar, sedang permasalahannya dalam riwayatnya dari Malik disini, 
dari Nafi”, dari Ibnu Umar, bahwa Malik meriwayatkan dalam Al Muwaththa" 
(3:123) (4:162, hasil ringkasan Az-Zargani), dari Abu Bakar bin Nafi', dari 
ayahnya yaitu Nafi”, dari Abdullah bin Umar: Bahwa Rasulullah SAW 
memerintahkan untuk memelihara jenggot dan mencukur kumis. Ibnu Abdil 
Barr juga menceritakan dalam 4t-Tagashshi no. 779 dari Malik, demikian juga 
diriwayatkan oleh Muslim (1:87) dari riwayat Outaibah, Abu Daud juga 
meriwayatkan (4:135) dari jalur Al Ga'nabi, diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi 
(4:12) dari jalur Ma'an dan diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam Shahihnya 
(1:189) dari jalur Ibnu Wahab dan Mutharif, dari jalur Abdullah bin Yusuf, 
seluruhnya meriwayatkan dari Malik, dari Abu Bakar bin Nafi” dari Ayahnya 
Nafi” dengan bentuk cerita, “Nabi SAW memerintahkan untuk mencukur 
kumis...” Al Khathib juga menceritakan dalam Tarikh Baghdad (6:247) dengan 
secara ringkas, dari jalur Isma'il bin Ibrahim, dari Malik dengan redaksi, 
“Rasulullah SAW bersabda, “Peliharalah jenggot',” menurutku riwayat 
Baghdadi ini adalah dari seorang syaikh, namun permasalahannya bahwa 
seluruh perawi yang terpercaya meriwayatkan dari Malik, dari Abu Bakar bin 
Nafi” dari Ayahnya Nafi”, yang menunjukkan bahwa Malik belum 
meriwayatkannya dari syaikhnya Nafi”, tetapi ternyata Hammad meriwayatkan 
dari Malik, dari Nafi? secara langsung, yang langsung menjadikannya secara 
lisan langsung dari Rasulullah SAW, Hammad adalah seorang perawi yang 
terpercaya, seperti dalam Hadits no.1824, tapi Abu Zar'ah berkata, “Ia seorang 
syaikh yang tekun.” Al Hasan bin Arafah juga bercerita, “Ia salah satu syaikh 
terbaik yang kami dapatkan.” Sepertinya itu merupakan sesuatu yang terlupakan 
sehingga seolah-olah meriwayatkannya dari dari Malik, dari Nafi, tidak sadar 
bahwa Malik tidak mendengar dari Nafi”, tetapi mendengar dari Abu Bakar bin 
Nafi'. Dan yang menjadikan Hadits ini secara lisan langsung dari Rasulullah 


— Musnad Imam Ahmad 


ol TU pl Ag B5 Me AP ES Bab Atov 

A 2, Ls 0. $ - KJ 0 . 98. rt : 2. £ 2. 

IN Ko Ol Eh MB AI F3 AN Ud ai OS Gas 

DNS Jadi OS da da 

” 6457. Hammad bin Khalid menceritakan kepada kami, 

Abdullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', bahwa Ibnu Umar 

melemparkan jumrah setelah hari gurban dengan berjalan, dengan 

keyakinan bahwa Nabi SAW juga melakukannya.” 


50 3 6G. IS 


BR ap 3 DES JG H3 SES SAS AOA 
2 .. Pa, ore A Ta 9 .03 . Pa 0. 3 
SA dai plang Ola Ko DN AP oi PB PA 
.. si Pai | T—. .. .. - dekan Aa, 1g AG 2 
PKN NT NT ci Sab IG JW Ph Aa sa pan 
. 3 .. 3 n 3, . .. AA 
: Sp & aa 2 ylas "IMS cab yamg 
6458. Hammad bin Khalid Al Khayyath menceritakan kepada 
kami, dari Abdullah, yaitu Al Umari dari Nafi” dari Ibnu Umar: 
Bahwa Nabi SAW memberi hadiah kepada Zubair berdasarkan jarak 
lari kudanya di daerah Tsurair, lalu kuda itu dilepas untuk berlari, 


setelah berhenti kemudian beliau mengukurnya dengan seutas tali lalu 
bersabda, “Berikan kepadanya sesuai dengan panjangnya tali.” 


SAW, inilah yang menjadikannya lemah, yang menjadikannya periwayatan 
secara makna, seperti: riwayat Isma'il bin Ibrahim menurut Al Khatib, 
khususnya bahwa Hadits ini juga diriwayatkan dari Ubaidillah dari Nafi', 
seperti yang kami jelaskan. Dan periwayatan ini telah dijelaskan dalam Musnad 
sebanyak tiga kali yaitu no. 5134, 5138, 5139, dari jalur Ats-Tsauri dari 
Abdurrahman bin Algamah, yang pertama adalah secara lisan, dan yang kedua 
dan ketiga yaitu, “Rasulullah SAW meriwayatkan,” dan redaksi “Wahafuu Asy- 
: Syawaarib,” tertera dalam catatan kaki Muslim, “Wa ahfuu. " Lihat no.5988. 

45 Sanadnya shahih, ringkasan Haditsnya disebutkan pada Hadits no.5944, 6222. 

46 Sanadnya shahih, Abu Daud meriwayatkannya 3:142 dari Ahmad bin Hanbal 
dengan sanad tersebut, tetapi ia meringkasnya, dengan tidak menyebut, “Bi 


Musnad Imam Ahmad — I2j 


9. 2541 S8. an. 


GP AS oil IP AU BAL AI Ae JG BAL AL k01 
: Si -. .. PA 6: 2 35 A, s, : 
Ora PN SN ia de II 
6459. Hammad menceritakan kepada kami, Abdullah berkata: 


Nafi' menceritakan kepada kami, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, 
bahwa beliau membenci Al Oaza' untuk anak kecil.” 


86. PA Na 


HJ TE PP Bb PA Ia UR US Et aa. 


CC 


“ a Pin Kau In-and . 0 ng Ie. 2 
Las Cp Sp MY & HS 23X Jl 
Pap TN BEA PA .. o . Pata P3 or 
0 Jang Aha Ea euy 4s 


6460. Hammad menceritakan kepada kami, Abdullah 
mengabarkan kepada kami, dari Nafi”, dari Ibnu Umar, ia berkata: 
Shadagah pertama dalam Islam adalah shadagah Umar, kemudian 
Rasulullah SAW bersabda, “Simpanlah modalnya, dan manfaatkan 
keuntungannya!” an 


ardhin yugaalu lahaa Tsurair.”'Al Hudhr: Berlari, redaksi “Hatta gaama”: 
Maksudnya berhenti berlari, Tsurair: Daerah dekat Madinah bagian. dari tanah 

“Bani Nadhir, sebagaimana difahami dari berbagai riwayat, Ahmad akan 
meriwayatkan (Ha) dari.Abu Usamah, dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari 
Asma' binti Abu Bakar, istri Zubair bin Awwam ibu dari Urwah bin Zubair, 
dengan Hadits yang panjang, ia berkata, “Aku memindahkan pasir dari tanah 
milik Zubair, yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW di atas kepalaku, yang 
berjarak tiga farsakh dariku, Al Bukhari meriwayatkan juga (6:18Y) dengan 

.- sanad yang serupa, lalu ia berkata: Abu Dhamrah berkata, dari Hisyam dari 
Ayahnya, Nabi SAW memberi hadiah tanah kepada Zubair dari kekayaan bani 
Nadhir. Ibnu Sa'ad juga meriwayatkan dalam Ath-Thabagat (8:182-183) dari 
Abu Usamah dengan panjang, jelaslah bahwa tanah ini adalah yang Allah 
berikan kepada Rasulullah SAW dari kekayaan Bani Nadhir, yang berjarak tiga 
farsakh dari Madinah. Lihat 4! Amwal karya Abu Ubaid no. 676. 

“1 Sanadnya shahih, ringkasan Haditsnya disebutkan pada Hadits no. 6212, Hadits 
ini disebutkan kembali pada Hadits no. 6422 dengan maknanya. Al Oaza' 
mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian yang lainnya —Ed. 

8 Sanadnya shahih, ringkasan Haditsnya disebutkan pada Hadits no.5947, 6078. 


— Musnad Imam Ahmad 


3 0 d5. Pe 


IE AE ol Be PA Ae EI5 SES EA UN 
| $ Pa Pn. .. 6. A.A 8 & P) LL... 
3 alay GA NP NYI EK AG ALS AI iko W Sya OS 
5 j 2 di - 3. 
Anh Chania Kimia OA 
6461. Hammad menceritakan kepada kami, Abdullah 
menceritakan kepada kami, dari Nafi”, dari Ibnu Umar, ia berkata: ' 
Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami Al Our'an dan jika 

menemukan ayat sajadah ia bersujud dan kami pun bersujud.” 


?, 
15 - 


Sab UI OS JB Oa Ie 3 ES AL AT 
Ng (gluaing at ana Ke “ah « jare 41 ane 5 Sp SI Km 
aro A4 8 & be 33. “3 . 2 20, sisa NG Ta 2 
ale al ke P3) of S3 ap) PPP sp An) w 
.38 . . . . 
6462. Hammad menceritakan kepada kami, dari Abdullah, 
dari Nafi”, ia berkata, bahwa Ibnu Umar bermalam di Dzi Thuba, 
. ketika pagi hari ia mandi, kemudian menyuruh orang-orang yang 
bersamanya untuk mandi, lalu masuk melalui jalan yang tinggi dan 


keluar dari jalan yang agak rendah, dengan menganggap bahwa Nabi 
SAW melakukan hal tersebut.” 


49 Sanadnya shahih, ringkasan Haditsnya disebutkan pada Hadits no. 4669, 6285. 
50 “Hadits dengan redaksi yang panjang telah disebutkan di Hadits no.4625, 5231. 
“ Lihat $600, 6284, Malik meriwayatkan dalam Al Muwaththa' 1:302-303, dari 

Nafi” dari Ibnu Umar secara mauguf. Lihat penjelasan Az-Zargani (2:146-147). 


Musnad Imam Ahmad — 1 J 


4 0. . 303 8. Papa 


OS JL gl 53 AN AE ES MG H3 SAS Es ata 


or. ta HP La FP... pe # PP ak Pd 8 10. 2.3 4 0 
KE Lo NO Sh PI NA Ia JA AE HI 
| Ki aguaang 


6463. Hammad bin Khalid menceritakan kepada kami, 
Abdullah menceritakan kepada kami, dari Nafi”, dari Ibnu Umar 
berlari-lari kecil dari satu bukit ke bukit yang lain, dengan 
menganggap bahwa Nabi SAW melakukannya.” 


ai Pb AI A5 ES aa 1 AS EA 
KE ALL TE Sa AS ta Sa Re Pa An PS Lea Gap 
las Ja Cak plang AE AI Galao Al Iya) Gak HJ ab 
Inka JS IG Ta ea ga an as UU 

.. 7 .. 8: “gi (3 eng Tg) 


| 6464. Hammad bin Khalid menceritakan kepada kami, 
Abdullah menceritakan kepada kami, dari Nafi”, dari Ibnu Umar, ia 
berkata, “Rasulullah SAW memelihara kuda bukan keturunan 
kelompoknya,” Aku berkata, “Wahai Abu Abdurrahman yaitu Al 
“Umari, “Kuda miliknya?” ia menjawab, “Kuda milik kaum 
muslimin.” | 


5! Sanadnya shahih, ringkasan Haditsnya disebutkan pada Hadits no. 6433. 

Sa Sanadnya shahih, Hadits ini disebutkan kembali pada Hadits no.6438 dengan 
sanad yang sama, redaksi “Khailul muslimin?” tertulis di catatan kaki Muslim 
“Khuyuul,” bentuk jamak dari “khail,” sebagian penulis zaman sekarang ini 
mengira bahwa kalimat itu bentuk jamak ghairu shahih, padahal itu shahih, 
disebutkan dalam Al-Lisan “Jamaknya adalah Akhyal, wa khuyuul, yang 
pertama dari Ibnu A'rabi, selain dari ini lebih terkenal, atau dengan kata 
“Khuyuul.” | 


2 —— Musnad Imam Ahmad 


8 . 


AL al ea II ab jp i3 ES ala Cas Ato 


s08 9 


an ig an ag PA IU YAA up 
AN Pn ema MA an MAA 


6465. Abu Oathan menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Abu As-Safar, dari Asy- 
'Sya'bi, ia berkata: Aku bergaul dengan Ibnu Umar selama dua tahun, 
dan aku tidak pernah mendengar :ia meriwayatkan Hadits dari 
Rasulullah SAW, kemudian ia menyebutkan Hadits tentang seekor 
kadal atau berbagai kadal.” 


ge. Y, 303 Pp 5 


Gi Ip dn ah an Ha ja Aka bs Ata 
Pe pa an da BA MAA: Pata 


6466. Ugbah Abu Mas'ud Al Mujaddir insasssitan Koi 
kami, Ubaidillah menceritakan kepada kami, dari Nafi”, dari Ibnu 
Umar, bahwa Rasulullah SAW turut serta berpacu dalam berkuda dan ' 
mendahului saingannya sampai akhir. 


58 Sanadnya shahih, Abu Outhn adalah Amr bin Al Haitsam bin Guthn, ia 
dikategorikan seorang perawi yarig terpercaya dalam hadits no. 1053, Hadits 
dengan redaksi yang panjang telah disebutkan di Hadits no.5565, 6213 dari 
riwayat Syu'bah dari Taubah Al “Anbari dari Asy-Sya'bi Al Adhab' meal 
jamak dari Adh-Dhabb. 

“4 Sanadnya shahih, Ugbah Abu Mas'ud adalah “Ugbah bin Khalid AsSelbari, Al 
Mujdir adalah terpercaya merupakan salah seorang syaikh bagi Ahmad, para 
perawi Kutub At-Tis'ah meriwayatkan darinya, Ahmad dan Utsman bin Syaibah 
mempercayainya, Ibnu Abu Hatim menuturkan biografi tentangnya dalam 4/ 
Jarh Wa At-Ta'dil (3/1/310), begitu juga dengan Ibnu Sa'ad dalam Ath- 
Thabagat (6:276), Ahmad menggunakan kata “Al Mujalid” sebagai pengganti 
kata “Al Mujaddir” yang juga telah tetap dalam tulisan yang dikomentari Imam 
Muslim, namun pada dasarnya itu adalah suatu kesalahan, terkoreksi dari Imam 


Musnad Imam Ahmad — IE | 


Koala Ha Ya Lag La ambakak AV 
Sa 5 pa Nan 1. Jadi - ain aa ai 


6467. Muhammad bin Isma'il bin Abu Fudaik menceritakan 
kepada kami, Adh-Dhahak (Ibnu Utsman) menceritakan kepada kami, 
dari..Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW bahwa Beliau 
memigtintahkan untuk mengeluarkan zakat, zakat fitri agar dikeluarkan 
sebelum orang-orang keluar melaksanakan shalat. 


0 3-3 Pa 


tara 5 Kid rgn SA “ta aan ae £ Kab .UL YA 
Sao MO Je II ag gp Jp Da ip Si 
JA IE AG aan dna Y FA AS ap Ol iga de 


. |) Se. LA ? . . Peran £ . H 
ya SA aa Ag Ny Pas d anta ap :JG mlm 
. Pa PN TN Te 4 . Oa 2 Pr Len 3g . 0 0... 
» Aek MIE Ah eko Al Iya) Jis AN GI aoi an 


. Malik dan dari At-Tahdzib wa At-Tagrib, demikian juga Adz-Dzahabi yang 
telah menetapkannya dalam Al Musytabah 464 dengan benar seperti yang kami 
"pakai, Ad-Daulabi juga mengatakan dalam Al Kuny (2:113) bahwa Abu Mas'ud 
Udjbah bin Khalid As-Sukuni adalah Al Mujaddir itu sendiri dan Ahmad bin 
Hembal pun meriwayatkan darinya dalam Musnadnya. Hadits ini diriwayatkan 
oleh Abu Daud (2:334) dari Ahmad bin Hanbal dengan sanad yang sama. Lihat 
n0.5656. Al Ourrah jamak dari Gaarih, Al Mundziri mengatakan 2476 bahwa 
Al Gaarih bagian dari kuda yang memasuki usia lima tahun. Dalam tulisan yang 
dikomentari oleh Muslim Al Oaarih dengan bentuk tunggal. Al Ghayah adalah 
garis finish. 
'$ Sanadnya shahih, Hadits ini disebutkan kembali pada Hadits no.6429, 
diriwayatkan Muslim 1: 269 dari Muhammad bin Wagi' dari Ibnu Abu Fudaik 
dengan sanad yang serupa. 


Ga — Musnad Imam Ahmad 


22... 2. 


ag u di Ta “is »,$ ag JW WN 33 OS :J8 PA 
| SS 


6468. Umar bin Sa'ad (Abu Daud Al Hafari) menceritakan 
kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin 
Dinar, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“Diantara pepohonan terdapat satu pohon yang daunnya tidak . 
berjatuhan, begitu juga dengan seorang muslim.” Ibnu Umar 
melanjutkan: Lalu sebahagian orang mengira bahwa ia adalah pohon 
Al Bawadi, dan aku adalah orang paling muda diantara mereka, aku 
yakin bahwa ia adalah pohon kurma, kemudian Rasulullah SAW 
bersabda, “Ja adalah pohon kurma.” Dan aku laporkan kejadian tadi 
kepada ayahku, ia pun berkata, “Jika kamu katakan tadi, lebih aku 
sukai daripada ini dan itu.” 

. . Mp y oo. .. -, 402 6- Ke. | 
Ni ana ae Meng .1414 
. TT ....i PPP or to 5, Nana Pa apa ghe 
id Je 5 Jt ah le AI ale Al Syah bb :U as 
AM Je Na jas dai Se tray la gia os Lai gang OS) 
BA IA oh al Ie A3 tea KE 

6469. Hammad bin Khalid menceritakan kepada kami, dari : 
Abdullah, dari Nafi”, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW 
membagi setengah dari luas tanah kepada penduduk Khaibar, dan 


5 'Sanadnya shahih, Sufyan adalah Ats-Tsauri, Hadits ini disebutkan kembali pada 
Hadits no.6052, kalimat “Wakuntu min ahdatsin naas” tertanda dalam Muslim 
dengan “Shah,” atas kalimat An-Naas, pada catatannya tertulis kata “Al 
Gaum.” 


Musnad Imam Ahmad — (35) 


NN toa AA 3 : $ — “& 


memberikan perempuan seratus wasag, delapan puluh kurma, dan dua 
puluh gandum.” 


tara al dbs as HA Ae) Jb Atv, 


o. NG. 


KI 1 v Sa s 33 Ph Rt) tata bli sa (dlam 


MIN uu... 


ta ag area Ia naga 
& Apar sa Y "3 aga | Ls JW ea GA 0 
IG 3 KA sb Mae JS yes Png 


0 Oo. 
23 & 
- 


6470. (Abdullah bin Ahmad) berkata: Aku telah membacakan 
kepadaku ayahku: Hammad fAl Khayyath) menceritakan kepada 
kami, Ibnu Abu Dzi'b menceritakan kepada kami, dari Al Harits bin 
Abdurrahman dari Hamzah bin Abdullah bin Umar bin Al Khaththab 
dari ayahnya, ia berkata, “Bahwasanya di bawahku ada seorang 
wanita yang Umar bin Khaththab membenci dirinya kemudian 
berkata, “Ceraikan ia!” Aku menjawab, “Tidak,” lalu ia datang kepada | 
Rasulullah SAW 'melaporkan keenggananku, lalu Nabi SAW 
memanggilku dan berkata, “Ceraikan istrimu!" Ia melanjutkan, “Lalu 
aku menceraikannya?,”? 


2  Sanadnya shahih, Abdullah adalah Al Umari, Hadits ini disebutkan kembali 
pada Hadits no.4946. Lihat no. 6368, kalimat, Gaatha 'a Ahla Khaibar, berasal 
dari Al Gath'u yang artinya membelah, seakan-akan ia membelah dengan rata 
kepada orang-orang yang sependapat dengan mereka, huruf ini telah dijelaskan 

“dengan panjang pada Hadits no. 1135, kami terangkan Bahwasanya huruf itu 

'tidak tertera selain pada Al Asas, namun aku temukan dalam Al-Lisan 10:156 ia 

“berkata, “Wagaatha'ahu 'alaa kadza wa kadza minal ajri wal amali wa 
nahwihi, mugatha'ah, penyarah Al (amus 5:476 juga menyebutkannya lalu 
menambahkan “Wahuwa majaaz." 

5! Sanadnya shahih, Hadits ini disebutkan kembali pada Hadits no. 5144, Kata 
“Lii” tertera dalam Ahmad tetapi dalam catatan Malik berbeda. 


— Musnad Imam Ahmad 


G vea tara aa SA Pee BA TIA MANA 
yah Hn bi oa pb Ae an 5 
wb Ga, de 3 ja Al Nag os :J6 “al “ na 
PE TAP tnya, 0S ON kl 
6471. (Abdullah bin Ahmad) berkata: Aku telah membacanya 
dari ayahku: Hammad bin Khalid Al Khayyath menceritakan kepada 
kami, dari Ibnu Abi Dzi'b dari Al Harits bin Abdurrahman dari Salim 
dari ayahnya, ia menceritakan Bahwasanya Rasulullah SAW 
memerintahkan kepada kita untuk menyembunyikan bacaan, ia pun 
ketika menjadi imam dalam barisan shalat juga menyembunyikan 

bacaannya.” 


Gd Dean Tea TN Kar 1 Kue aka JB LV 
Va PL AGAN PB Bas In SE Me 
Ba UKb Aan, Para: EP Ai dya) 5 IE IS) & 

Oey Ii Bag da 


6472. (Abdullah bin Ahmad) berkata: Aku telah membacanya 
dari ayahku, Hammad bin Khalid Al Khayath menceritakan kepada 
kami, Ibnu Abu Dzi”b menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari 
Salim, dari ayahnya, ia berkata, “Pada zaman Nabi SAW masih hidup, 
kami membeli kue yang diperjual-belikan tanpa ditimbang dan 
melarang kami untuk menjualnya sampai kami membawanya dalam 
bepergian.” 
$9 Sanadnya shahih, ringkasan Haditsnya disebutkan pada Hadits no. 4989. 


& Sanadnya shahih, Hadits ini disebutkan kembali pada Hadits no.6379, ringkasan 
Haditsnya disebutkan pada Hadits no. 6275. 


Musnad Imam Ahmad — 


ses: kang sad La Sae JB ve 


4 2.8 


| Si “ah icadi, 3 - asah 23 de 3 aa & ar 
Nata . 
6473. (Abdullah bin Ahmad) berkata: Aku telah membacanya 
dari ayahku, Hammad bin Khalid Al Khayath menceritakan kepada 
kami, dari Ibnu Abu Dzi”b, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, 


' bahwa dirinya shalat Maghrib dan Isya di Muzdalifah dengan satu 
igamat dan menjamaknya bersama Rasulullah SAW di Muzdalifah.5' | 


Kana dia Jet It Ala) JG Ntve 


5 0. Pe 20. II. 0. 


AN AE JB AR Ea Ae bj Bab IG Mela Bata 


Te 3 Na pn sb ka KEP Gi 
KB WE WAS US Iz 38 ada Gk, 
(a 


6474. (Abdullah bin Ahmad) Berkana: Aku telah membacanya 
dari ayahku, aku mendengarnya, kemudian berkata: Al Aswad bin 
Amir menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, 
lalu berkata: Abdullah bin Dinar mengabarkan kepadaku, ia berkata: 
Aku mendengar Ibnu Umar menceritakan dari Nabi SAW pada malam 
lailatul gadar kemudian berkata, “Barangsiapa yang mencarinya 


Sl Sanadnya shahih, Hadits dengan redaksi yang panjang telah disebutkan di 
Hadits no.6399, lihat Hadits no.6400. . 


—— Musnad Imam Ahmad 


(Pala gadar) hendaklah mencarinya pada malam dua puluh 
tajuk 


os at: DEA 53 5 Jan Be) S3 ARA IG rt 

JG Al Kl 3 La vrpan os" ge JB 1 da 
GA Ka 5 22 JG JB US Tek (5 | 5 J6 sa 3 nah 
to MBA aa 3 EN YAN IA OG saga 


6474.-Muslim- Syu'bah berkata: Seorang lelaki terpercaya 
menyebutkan dari Sufyan, ia berkata, sesungguhnya ia berkata, 
“Barangsiapa yang mencari lailatul gadar hendaklah mencarinya di 
malam dua puluh tujuh.” Ia melanjutkan yang ini atau yang itu, 
Syu'bah ragu-ragu. 

(Abdullah bin Ahmad berkata), “Ayahku berkata bahwa 
seorang lelaki yang terpercaya di sini ialah an ain Sa'id Al 
Oaththan.” 


82 Sanadnya shahih, Al Aswad bin Amir julukannya adalah “Syaadzaani,” dan 
penegasan tentang ketsigahannya telah disebutkan di no. 2234, kami tambahkan ' 
bahwa Al Bukhari telah menuliskan biografinya dalam Al Kabir 1/1/448, dan 
Ash-Shaghir 229. Hadits ini disebutkan kembali pada Hadits no. 4808. Lihat. 
5932. 

63 Sanadnya shahih, sama dengan Hadits sebelum ini, tapi Syu'bah tidak 
mengenal seorang perawi tsigah yang menceritakan dari Sufyan Ats-Tsauri, 
bahwa Imam Ahmad telah menceritakannya bahwa ia adalah Yahya bin Sa'id 
Al Gathan, maksudnya: Bahwasanya Syu'bah mendengarnya dari Abdullah bin 
Dinar dari Ibnu Umar, untuk mencarinya pada sisa tujuh malam lain, dan 
riwayat Ats-Tsauri seperti ini telah berlalu di no.5283 dari Abdurrahman bin 
Mahdi, oleh karena itu Syu'bah ragu-ragu atas perkataan Abdullah bin Dinar, 
berdasarkan apa yang didengar darinya dan dari Yahya Al Gathan dari Ats- 
Tsauri darinya. 


Musnad Imam Ahmad — 


Ata seh ade are YA San banter 


. 3 


2 2 z ) - Pt 2. .. 3. : 2... 
Oi AE Gi UI AN Ben ol op AN SS La 5 Layak 


SARI AP AK Jt ja 3 AI ai IG aga AI 
Es 5G Jal un A3 Ula Gb YM X3 Lab Ah 
Fe £ 2 angan sen an .. 5 Lee 3. en aa La Pi 
IKM Tya (SA AG ai HE Aga ASI ba am ag Ka 
Pd ia Pi Ie 3 SO .o- 4 2 y 2 A ... S and 
setan JS AS Oa lag Ale Al Glko SI Jpn) HA AH 
Ata 

6475. (Abdullah bin Ahmad) berkata: Aku telah membacanya 

dari ayahku, Ya'gub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishag, Ikrimah bin Khalid bin Al 
Ash Al Makhzumi menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku 
memasuki Madinah dengan sebagian penduduk Makkah, kami berniat 
melaksanakan ibadah umrah, kemudian aku bertemu Abdullah bin 
Umar, lalu aku berkata, “Kami termasuk penduduk Makkah, kami 
baru tiba.dari Madinah, dan kami belum pernah melaksanakan haji 
sama sekali, bolehkah kami berumrah darinya?” Ia menjawab, “Iya, 
sebenarnya apa yang menghalangi kalian untuk melaksanakannya? 
Bukankah Rasulullah SAW telah melaksanakan umrah dengan 
sempurna sebelum melaksanakan haji,” maka kami pun melaksanakan 
umrah.” 


“ Sanadnya shahih, Ya'gub adalah Ibrahim bin Sa'ad, Hadits ini sebagian artinya 
telah dijelaskan secara ringkas di no.5069, dari riwayat Ibnu Juraij dari Ikrimah 
bin Khalid, telah kami sebutkan bahwa Al Bukhari telah meriwayatkannya 
(3:477), dari jalur Juraij, Al Bukhari memberikan keterangan dari riwayat ini 
kepada riwayat Ibnu Ishag seperti dalam riwayat ini, lalu berkata: Ibrahim bin 
Sa'ad berkata dari Ibnu Ishag, Ikrimah bin Khalid menceritakan kepadaku, ia 
berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Umar dengan pertanyaan yang sama, Al 
Hafizh menjelaskan bahwa keterangan ini disampaikan oleh Ahmad dari 


Lao — Musnad Imam Ahmad 


Pp Saad NA DAS Ke Ms) JG axva 


i . 8. . . ” 

en yi ob GAS ai Oi Ud Wil to Jay al AS 
SN PI ASET DELI Up aa O oP Adi GA 
Ma PON PEN PEN “.. z o - (ak Mein Tirta 
AI Iyag BJB 18 AS HI GPM 3 Wabah HB selat JM, 
Pa APA PS () Aang Sa 4 A Ina PS LL... or . 3, 
hai BH Aya Oil Ka Pig dls MI aa 


PU Png to £ EL - 9.8. P3 Ian ad 29 Ta 0. 
Ja SA tol Gp VA AAA II Ie 


A 


KAI 0) PAS oi BN ag ala jp 

6476. (Abdullah bin Ahmadj berkata: Aku temukan Hadits ini 
dalam buku ayahku dengan tulisan tangannya: Ali bin Hafsh 
menceritakan kepada kami, Warga' menceritakan kepada kami, dari 
Atha” (Ibnu As-Sa'ib), dari Ibnu Jubair “Telah Kami berikan 
kepadamu nikmat yang banyak,” adalah nikmat yang banyak. Atha 
berkata, dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Umar ia berkata, 
Rasulullah SAW bersabda kepada kami, "Al Kautsar adalah salah 
satu sungai dalam surga, tepiannya adalah emas, airnya mengalir 


bagaikan berlian, airnya lebih putih dari susu, dan lebih manis dari 
»65 


madu. 


Ya'gub bin Ibrahim bin Sa'ad, dengan sanad yang telah disebutkan, ia 
menunjukkan hadits ini. | : 

65 Sanadnya shahih, sanad yang serupa telah dijelaskan di no.5355, ia 
mendengarnya - Abdullah bin Ahmad dari ayahnya, tanpa menyebutkan 
penafsiran Sa'id bin Jubair akan arti Al Kautsar, seperti yang disebutkan disini, 
Hadits dengan redaksi yang panjang telah disebutkan di Hadits no. 5913, dari 
riwayat Hammad bin Atha' bin As-Sa'ib. 


Musnad Imam Ahmad — IN | 


Ini merupakan Musnad Abdullah bin Umar RAS .yang 


terakhir. 


66 


67 


— Musnad Imam Ahmad 


Musnad Abdullah bin Amr RAS 


Dalam At-Targhib wa At-Tarhib (1:143) Hadits Ibnu Umar dinisbatkan kepada 


Ahmad dan kami tidak menemukannya dalam Al Musnad, dan atsar Ibnu Umar 
secara marfu' terdapat di Hadits no. 16134. 

Ia adalah Abdullah bin Amr bin Al Ash bin Hasyim bin Su'aid bin Saham bin 
Amr bin Hushaish bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib, nama Abdullah bin Amr 
yaitu Al Ash kemudian diubah oleh Nabi SAW dan menamakannya dengan 
Abdullah, ia merupakan salah seorang sahabat yang terkenal, ia lebih muda 
sebelas tahun dari ayahnya, dan masuk Islam sebelum ayahnya, ia adalah 
seorang yang rajin beribadah dengan baik dan pandai. Abu Hurairah RA 
berkata, “Tidak ada seseorang yang lebih banyak meriwayatkan Hadits selain 
Abdullah bin Amr bin Al Ash, ia pandai menulis sedangkan aku tidak.” Ibnu 
Sa'ad menceritakan dalam Ath-Thabagat (2/2/125) dan (4/2/8-9) serta (7/2/189) 
dari Shafwan bin Salim dari Abdullah bin Amr, ia berkata, “Aku minta izin 
kepada Nabi SAW untuk menulis Hadits yang aku dengar darinya,” ia 
melanjutkan, “Lalu ja mengizinkan, kemudian aku menulisnya.” Abdullah 
menamakan tulisannya itu dengan Ash-Shadigah.” Di ketiga tempat ini 
diriwayatkan juga dari Mujahid, ia berkata, “Aku melihat pada Abdullah bin 
Amr sebuah Shahifah, kemudian aku menanyakannya," Ia menjawab, “Ini 
adalah Ash-Shadigah, isinya adalah perkataan yang kudengar dari Rasulullah 
SAW secara langsung tanpa perantara?,” Ia mengerti dengan kitabnya ahli kitab 
karena ia banyak mempelajarinya, ia juga mengerti bahasa Suryaniyah, Ibnu 
Sa'ad telah meriwayatkan pada (7/2/189) dari Amr bin Ashim Al Kalabi dari 
Hammam dari @atadah dari Al Hasan dari Syarik bin Khalifah ia berkata, Aku. 
melihat Abdullah bin Amr bin Al Ash membaca As-Siryaniyah,” sanad ini 
shahih, Syarik bin Khalifah As-Sadusi di jelaskan biografinya oleh Muslim 
dalam Al Kabir (2/2/239-240) tanpa menyebutkan cacat di dalamnya, bahkan ia 
berkata, “Dari Al Azarigah yang bertanya kepada Abdullah bin Amr, Oatadah 
juga meriwayatkan darinya, Hammad mengatakannya.” Al Azarigah merupakan : 
seorang tanpa ada cacat dari kepribadian dan hafalannya. Oatadah 
meriwayatkan langsung darinya seperti yang disampaikan Al Bukhari, Ibnu 
Sa'ad juga mengatakan bahwa Hasan pun meriwayatkan langsung darinya, dari 
riwayat Gatadah dari Hasan darinya. Aku tidak menemukan biografi Syarik 
selain dalam Al! Kabir. Terdapat pertentangan mengenai tahun kematian 
Abdullah bin Amr dan tempat wafatnya, ada yang mengatakan pada tahun 63, 
65, 68, 73 atau tahun 77, ada yang mengatakan ia wafat di Mekkah, ada yang 
mengatakan di Thaif, Syam atau Mesir dan sejarah yang benar adalah bahwa ia 
wafat di Mesir tahun 65 pertengahan bulan Jumadil Akhir. Abu Umar bin Yusuf 
Al Kindi meriwayatkan dalam kitab Al Wala" hal. 45-46 sejarah terbunuhnya Al 
Akdar bin Hammam, yang dibunuh oleh Marwan bin Al Hakam pada saat tiba 
di Mesir tahun 65, ia berkata, “Yahya bin Abu Mu'awiyah At-Tujaibi 


.. do d3 Pa 


PN Kah DARI Alb ap oa YP TA LVV 
MR aa ue A Si BJB yjAP Gp Al ale 3 Jala 
SBN BB ia UP YEN Ll Ya Uas 


. s0. 


Jk Ge LL AS Sana bah Aa, (pall 
Pola SS SEN 75 HE all sena Kes 


| (MN 0. .. co () .. or 
PAR) ega Uje Jab La as 
Ag Wars oom S5 HP u bi aa ng Ha 


7. 


menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalaf bin Rabi'ah Al Hadhrami 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Rabi'ah bin Walid menceritakan 
kepadaku dari Musa bin Ali Ribah dari ayahnya, Ia berkata, “Aku berdiri di 
pintu Marwan pada saat ia membunuh Al Akdar, pembunuhan Al Akdar sendiri 
terjadi pada pertengahan Jumadil Akhirah tahun 65, pada saat yang sama 
Abdullah bin Amr meninggal dunia, sampai-sampai jenazahnya pun tidak dapat 
keluar, dikarenakan kemarahan para tentara atas Marwan, sehingga ia 
dimakamkan dirumahnya.” Inilah kejadian yang sebenarnya, dimana tempat dan 
waktunya diketahui secara pasti, diriwayatkan oleh yang menyaksikannya, dan 
layak untuk dijadikan sandaran sebagai landasan sejarah yang otentik, sehingga 
banyak para imam dan penghafal Hadits memilih riwayat tersebut: Ibnu Katsir 
meriwayatkannya dalam At-Tarikh (8:263-264) dengan tahun wafat pada tahun 
65, ia berkata, “Pada tahun inilah ia wafat di Mesir.” Al Hafizh Adz-Dzahabi 
dalam Tadzkiratu Al Huffadz (1:39-40) ia berkata, “Ia meninggal di Mesir pada 
tahun 65, pada malam pengepungan kota Fusthath, pada saat ia wafat maka 
tidak ada orang-orang yang dapat keluar untuk menguburkannya, dikarenakan 
pertempuran antara pasukan Marwan bin Al Hakam dan Ibnu Az-Zubair, 
sehingga ia dimakamkan di dalam rumahnya.” Ia juga menuliskan biografinya 
dalam Tarikh Al Islam (2:365-366), dan tentang kematian Al Akdar bin 
Hammam, ia berkata, “Itu terjadi pada pertengahan Jumadil Akhir pada saat 
Abdullah bin Amr wafat orang-orang tidak dapat keluar untuk menguburkannya 
sehingga mereka menguburkannya di rumahnya.” Ibnu Al Ammad juga 
meriwayatkannya dalam Asy-Syadzarat (1:73) tentang kematiannya tahun 65, ia 
berkata, “Pada tahun itu ia wafat, yaitu Abdullah bin Amr bin Al 2 As- 
Sahm.”RA 
Catatan: Khabar yang kami riwayatkan dari kitab Al Wulat karya Al Kindi, di 
— ceritakan Al Hafizh dalam At-Tahdzib (5:338) dengan sanad Al Kindi, namun 
sanad ini terdapat kekeliruan dalam At-Tahdzib, dan dari tulisan inilah 
kekeliruan itu dikoreksi. 


Musnad Imam Ahmad — 


3 Oa en ak DL SI GA 3 Na, 
ai 3 II eahas td IG dr ala da Te Ha 
ng S3, cab tata SI SIB ek 3 II Aa :J6 
Kai AI aga Gp ia 2 C5 Lah AN Ae 
gia gitu -JG Ia SA giat AB ga 
Aka ip aa kB Ia Gp al pel IN 
at w Apa 1g P tag Ape: :J6 js $ 355 :0u 
Uh ae JB 3 dg d3 :Jb an A3 
SKL IE S3 ai tb PK Jas Cp Up at, 
22 Oa we YK Op na rg dn Joe ga 
SA ae ES Ss Eu Uh IU ah 
Pe IA AG Saad IE la ai PJ IG 15 


- 


. . 


AA Ah ERA Jani DAS PI Gea 7 Go US aah 
sam IS Gb 0 - JG Sa S3 2 Uh 
La ga s us (SAI S3 Dee AIA He bu wis 
Ipa Tas Ai SL NU Ag Ih OS Elo Lg 
S6 II Jne Yan Jab KAI Bara ajah 
aj Seo pa 


6477. Husyaim menceritakan kepada kami, dari Hushain bin 
Abdurrahman dan Mughirah Adh-Dhabbi, dari Mujahid, dari 


—— Musnad Imam Ahmad 


“Abdullah bin Amr, ia berkata, “Ayahku mengawinkanku dengan 
Gwanita dari Ouraisy, pada saat ini mendekatiku aku tidak tertarik 
'Ykepadanya, dikarenakan kemampuanku dalam beribadah sangat besar, 
'seperti puasa dan shalat, lalu Abullah bin Amr bin Al Ash datang 
menanyakan kekuatannya, kemudian menemui istriku, ia bertanya 
'kepadanya, “Bagaimana kamu dapati pasanganmu?' Ia menjawab, 
' “Termasuk lelaki yang baik seperti unta yang baik, ia lelaki yang 
belum pernah menjamahku, belum mengetahui kenikmatan diatas 
#3 'kasur,” ia lalu menegurku dengan sindiran yang menyakitkan, lalu ia 
» 0 berkata, “Aku nikahkan kamu dengan wanita dari Ouraisy yang 
Ba — memiliki kecantikan lalu kau campakkan ia, dan kamu lakukan hal itu 
terus menerus!” lalu ia menghadap Nabi SAW dan melaporkan perihal 
tentang diriku, Nabi SAW pun menyuruhku. menghadap kepadanya 
.dan aku pun datang kepadanya, ia bertanya, “Apakah kamu puasa 
pada siang hari?” Aku menjawab, “Iya,” Ia bertanya, “Apakah kamu 

“shalat malam?' Aku menjawab, “Iya,” ia berkata, “Tetapi aku 
berpuasa dan berbuka, aku shalat malam dan tidur, dan aku 
membelai istriku, dan barangsiapa yang membenci sunnahku maka ia 
bukan termasuk umatku,' Ia melanjutkan, “Khatamkanlah Al Our'an 
sebulan sekali,” Aku berkata, “Aku mampu lebih dari itu,” Nabi SAW 
berkata, “Kalau begitu khatamkanlah Al Our'an dalam sepuluh hari,” 
Aku berkata, “Aku mampu lebih dari itu,” salah seorang dari Hushain 
dan Mughirah berkata, Nabi SAW bersabda, “Kalau begitu 
khatamkanlah Al Our'an dalam tiga hari,” ia kembali berkata, “Aku 
mampu lebih dari itu,” ia melanjutkan: Sedangkan ia masih 
memperhatikanku lalu berkata, “Berpuasalah sehari dan berbukalah 
sehari, dan itu adalah sebaik-baiknya puasa, itulah puasa saudaraku 
Daud.” Hushain berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Setiap hamba 
memiliki kejelekan, dan kamu memiliki kejelekan sedikit, mungkin 
kepada sunnah, atau kepada bid'ah, Barangsiapa yang kejelekan 
kepada sunnah maka ia telah mendapat petunjuk, namun barangsiapa 


Musnad Imam Ahmad — 


yang kejelekannya kepada selainnya maka ia akan binasa.” Mujahid 
berkata: Pada saat itu Ibnu Umar telah lemah dan tua, namun ia tetap 
melaksanakan puasa, kadang-kadang menyambung diantaranya 
supaya kuat, kemudian ia berbuka setelah itu, ia berkata, “Ia selalu 
membaca dalam hari-hari itu, kadang ia melebihkannya dan kadang 
kurang dari itu, namun ja selalu menyempurnakan bilangannya, 
kadang tujuh hari, atau kadang tiga hari, kemudian ia berkata: Ia lalu 
berkata, “Menggunakan keringanan dari Rasulullah SAW lebih aku 
sukai daripada meninggalkannya, tapi aku membedakannya diantara 
perbuatan yang aku benci untuk melanggarnya',”8 


$$ Sanadnya shahih, Hadits ini sangat terkenal sekali yang diriwayatkan oleh 
Abdullah bin Amr bin Al Ash, para tabi'in banyak yang meriwayatkan darinya, 
para imam juga banyak yang meriwayatkan dalam kitab mereka. Namun aku 
tidak menemukan perincian yang panjang dengan bentuk seperti ini kecuali 
pada tempat ini. Dan akan diterangkan sebagiannya pada riwayat Mujahid dari 
Abdullah bin Amr dalam Hadits no. 6764, 6863. Selain dirinya juga banyak 
yang meriwayatkan dari Abdullah bin Amr, mereka meriwayatkan darinya 
sebagiannya saja, ia menjelaskan dengan panjang dan singkat sekaligus, yaitu di 
no.6491, 6505, 6516, 6527, 6534, 6535, 6539, 6540, 6545, 6546, 6760, 6761, 
6762, 6764,6766, 6775, 6789, 6866, 6810, 6832, 6843, 6862, 6863, 6867, 6874, 
6876, 6877, 6878, 6880, 6914, 6921, 6951, 6988, 7023, diriwayatkan oleh Al 
Bukhari (9:72-73) dari jalur Abu Awanah dari Mughirah bin Mugassam Adh- 
Dhabi dari Mujahid, dan ini adalah riwayat yang lebih menyerupai dalam 
pandangan kami dengan konteks dari Ahmad, dan Al Hafizh dalam Al Fath 
dengan penjelasannya telah menunjukkan ke berbagai jalur yang diriwayatkan 
dari Ahmad. Al Bukhari (4:195) juga telah meriwayatkan sepenggal tulisan, dari 
jalur Syu'bah dari Mughirah dari Mujahid, juga sepenggal saja. An-Nasa'i 
. (1:324) juga meriwayatkan sepenggal saja yang diriwayatkan dari Ahmad bin 
Muni' dari Husyaim dengan sanad Al Musnad ini, dan meriwayatkan. dua 
penggal pada (1:224-225), dari jalur Abu Awanah dari Mughirah dari Mujahid, 
dan dari jalur “Abtsar dari Hushain dari Mujahid, para penulis Kutub As-Sittah 
juga meriwayatkan sebagiannya, dengan lafazhnya maupun dengan maknanya, 
dari berbagai jalur, di antaranya Al Bukhari (3:13-14), (31-32) dan (4:189-196) 
dengan tujuh sanad, diantaranya sanad tersebut dari jalur Mujahid, seperti yang 
telah kami sebutkan. Al Hafizh mengomentari jalur yang pertama, “Al Bukhari 
menyebutkannya dalam bab selanjutnya dari jalur Al Auza'i, dan 
menyebutkannya dalam bab adab dari jalur Husain Al Mu'allim, keduanya dari 
Yahya bin Abu Katsir, kemudian menyebutkan selanjutnya dari jalur Az-Zuhri 
dari Abu Salamah dan Sa'id Al Musayyib, dan dari jalur Abu Al Abbas Al 
A'ma dari dua bentuk, dan dari jalur Mujahid dan Abu Al Malih, 


Le) — Musnad Imam Ahmad 


. keseluruhannya dari Abdullah bin Amr bin Al Ash dengan redaksi Hadits yang 
panjang dan ringkas, diantar mereka ada yang sekadar menyebutkan 
pembahasan shalat saja, atau puasa namun ada juga yang menyebutkan seluruh 
masalah, dan aku tidak temukan seorang pun perawi dari Mesir yang 
meriwayatkan dari Ahmad, dari sekian banyak perawi yang meriwayatkan 
darinya. Al Bukhari juga meriwayatkan (6:327) dengan empat sanad. Al 
Bukhari (9:84) juga meriwayatkan dari dua jalur, dan 262 dari satu jalur. Al 
Bukhari (10:440) dan Al Bukhari (11:57) dan diriwayatkan dari Muslim 
(1:319-321) dari berbagai jalur, Abu Daud juga meriwayatkan dari berbagai 
jalur yang berbeda-beda, inilah nomor-nomor tersebut 1388, 1389, 1390, 1391, 
1394, 1395, 2427, 2448 (1: 526-527, 2:298, 303 dalam Aun Al Ma'bud). At- 
Tirmidzi juga meriwayatkan sepenggal darinya (2:62), (4:63-64). An-Nasa'i 
juga meriwayatkan sepenggal darinya (1:242, 324-327) dengan berbagai sanad, 
“Ibnu Majah juga meriwayatkan sebagian (1:210), 268, 269. Ad-Darimi juga 
meriwayatkan (1:35), (2:20), 471. Ibnu Sa'ad (4/2/9-10) dengan sanad yang 
berbeda-beda. Ath-Thayalisi juga meriwayatkan sebagiannya dengan sanad . 
yang berbeda 2255, 2256, 2273, 2275, 2280, 2288. Semoga kita dapat merujuk 
sanad-sanad tersebut dalam kitab ini pada saat yang sama juga ada dalam 
' Musnad Ahmad, Insyaallah, lih.2878. Hadits selanjutnya (...), Hadits ini 
kembali kepada bermacam-macam makna, seperti: Nikah, menyentuh wanita, 
banyak shalat dan membaca, banyak puasa, semua makna ini terdapat dalam 
berbagai riwayat yang kami tunjukan seperti dalam Musnad dan lain 
sebagainya. Terdapat dua makna yang belum disebutkan dalam Musnad yaitu 
Hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash, keduanya adalah Hadits “Fainna likulli 
aabidin syurratun.” Dan Hadits “Faman righiba 'an sunnati falaisa minni.” 
Untuk yang pertama akan disebutkan kembali pada no. 6764 dari riwayat 
Syu'bah dari Hushain dari Mujahid, Hadits no. 6539,6540 dari jalur Abu Zubair 
dari Abu Al Abbas Al Makki seorang penyair dari Abdullah bin Amr, Al 
Haitsami dalam Majma' Az-Zawaid 2:259-260 yang ia cantumkan dalam 
Musnad serta Ath-Thabrani dalam 4/ Kabir. Untuk Hadits yang kedua, tidak 
aku temukan dalam Hadits Abdullah bin Amr di tempat lain dan Majma' Az- 
Zawaid. Ia adalah Hadits yang tsabit masyhur dari Anas bin Malik, Ahmad 
meriwayatkan 13568, 13763, 14090, dan Al Bukhari (9:90), dan Muslim 
(1:394), dan An-Nasa'i (2:70), Ad-Darimi juga meriwayatkan (2:133) dari 
Hadits Sa'ad bin Abi Wagash, dengan Hadits yang panjang dan shahih. 
Memang benar, aku menemukan dalam Tarikh Baghdad (3:330) karya Khathib 
yang diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Hushain 
dari Mujahid dari Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Man 
raghiba an sunnati falaisa minni.” Demikianlah dalam Tarikh Baghdad 
Abdullah bin Umar, aku kira itu adalah kesalahan tulisan saja karena yang benar 
adalah Abdullah bin Amr, atau bin Al Ash, karena Hadits ini tidak dikenal dari 
Abdullah bin Umar bin Khaththab, juga karena Hadits ini sama dengan sanad 
yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam Al Musnad sebagian Hadits ini 6764, 
diriwayatkan dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah, dan sesuai dengan sanad 
diriwayatkan Ahmad dalam musnadnya sebagian Hadits no. 6764, dan 


Musnad Imam Ahmad — 


diriwayatkan dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah, sesuai dengan sanad 
yang diriwayatkan sebagiannya oleh Al Bukhari (4:195), diriwayatkan pula dari 
Muhammad bin Basyar dari Ghandar atau Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, 
dan Ahmad juga meriwayatkan lafazh yang sama, di Hadits yang panjang dari 
jalur Hushain dan Mughirah dari Mujahid akan tetapi hampir terjadi keraguan 
disini. Perkataan Abdullah bin Amr “Zawwajanii abii 'imra'atan min 
guraisyin” tertulis dalam riwayat Al Bukhari (9:82) dan An-Nasa'i (1:324) 
“Imra'atun dzaatu hasabin,” Al Hafizh: menyebutkan dalam Al Fath 
Bahwasanya “Hiya ummu Muhammad binti Mahmiyah bin Jaz 'in Az-Zabidiy 
haliif guraisyin,” ia mengambilnya dari Az-Zubair bin Bakar dan lainnya, 
namun Al Hafizh tidak menyebutnya “Ummu Muhammadin,” seperti dalam Al 
Ishabah, dan tidak ada seorang sahabat pun yang menyebutkannya, ini 
dikarenakan ia termasuk sahabat. Ibnu Sa'ad ketika menerjemahkan AI 
Mahmiyah (4/1/145-146) tidak menyebutkan diantara anak lelakinya seorang 
anak perempuan pada Al Fadhl bin Al Abbas kemudian Ummu Kaltsum 
" melahirkan. Sesungguhnya ia memiliki anak perempuan yang lain yang lebih 
. banyak lagi. Lih. Al Magayis 2:119 dan Al-Lisan (8:178-180) Al Kannah: Anak 
perempuan dari anak laki-laki (cucu), atau istri dari kakak (ipar). Kalimat “Aw 
ka khairil bu'ulah,” tertulis dalam. naskah Muslim yang telah dikomentari, 
“Khairul Bu'ilah,” tanpa huruf kaaf, “Al Bu'ulah,” adalah bentuk jamak dari 
“AI Ba'lu,” yang berarti suami. Kalimat “Walam yufattisy lanaa kanafan,” 
menurut Al Hafizh berarti menutup dan disamping, maksudnya sebutan tidak 
menggaulinya, karena merupakan kebiasaan seorang laki-laki memasukan 
tangannya dan tangan istrinya ke dalam urusannya, inilah pendapat Al Hafizh 
yang menggabungkan satu makna dengan makna lainnya, oleh karena itu Ibnu 
Al Atsir mencantumkannya dalam An-Nihayah dengan “Al Kinfu,” yang berarti 
suatu wadah, kemudian berkata, “Ia tidak memasukan tangannya dan tangan 
istrinya ke dalam urusannya,” ini merupakan suatu makna, kemudian Ibnu Al 
Atsir berkata, “Yang banyak diriwayatkan adalah dengan menfathahi huruf kaaf 
dan nuun, yang berarti di samping atau ia belum mendekatinya, inilah makna 
yang lain, dan Al Hafizh telah menggabungkan keduanya tanpa ada hubungan 
sama sekali. Al Bukhari meriwayatkan dengan menfathah huruf kaaf dan nuun 
di seluruh Ushul Yuniniyah, dan perkataannya “Fa'adzamani,” menurut Ibnu 
Faris dalam Al Magayis (4:258), Al Khalil berkata, “A/ “Adzam maknanya 
pertama kali adalah menggigit, kemudian dikatakan: Kemudian ia gigit dengan 
lidahnya atau mengulum dengan lidahnya. Az-Zamakhsyari berkata dalam Al 
Asas, “Merupakan suatu perubahan makna, menggigit dengan lidahnya 
maksudnya mengambilnya.” Ibnu Faris berkata dalam Al Magayis (4:48) setelah 
.menjelaskan arti dari Al Adhdhu' adalah mengambil sesuatu dengan gigi, 
“Kemudian arti tersebut dirubah menjadi, “Aku mengambil seorang lelaki 
dengan hal yang tidak layak.” Dalam Malik tertulis, “Falaamani,” sebagai ganti 
dari “Fa'adzamani,” yang benar adalah seperti yang kami tulis, dalam Ahmad 
dan Muslim kata “Fa'adhaltuha' menurut Ibnu Al Atsir, “Al "Adhl: Menolak 
atau kamu tidak memperlakukan istrimu dengan layak, dan tidak memberikan 
kebebasan untuk bertindak, seakan-akan kamu melarangnya. Kalimat 'Wa 


'— Musnad Imam Ahmad 


Pj 3 Td TA BEN SEE ALA 
Kara : IP spg MPN ape Pan 
Kal if Su Ie Jb sa daki Ph RN Jo MA 
J6 Ag La oma YAI Pp H3 JB ja SA 
Aa SI 


6478. Yahya bin Ishak menceritakan kepadaku, Ibnu Lahi'ah 
mengabarkan kepadaku, dari Yazid bin Abu Habib, dari Amr bin Al 
Walid, dari Abdullah bin Amr ia berkata: Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, “Barangsiapa yang berkata dengan perkataan yang 
tidak aku katakan, maka siapkanlah tempat duduknya dari api 
neraka,” kemudian ia melarang khamr, judi, permainan kartu, Beliau 
bersabda lagi, “Dan setiap yang memabukkan adglah haram. 102 


fa'alat wa fa'alat' adalah tertera dalam Ahmad, dan dalam Malik “Wa fa'alat,” 
ia menyebutkannya sekali, dan dalam Muslim keduanya dihapuskan. 
“Asysyurrah' artinya Perbuatan dan hasrat. "Al Fatrah' artinya pecah dan lemah, 
diam setelah bersemangat dan lembut setelah kasar. Kalimat “Tsumma yufthiru 
ba'da tilkal ayyam' maksudnya dengan bilangannya, dan di dalam naskah 
dengan catatan Muslim “Ya'idu.” Kalimat “Haitsu kabura' tertulis dalam 
Muslim "Hiina kabura.” Kalimat “Mimma 'udila bihi' maksudnya dari segala 
sesuatu urusan dunia seperti yang kami sebutkan penafsiran dari Al F. ath, seperti 
dalam Hadits no.3698. Kalimat “4w “adala” seperti dalam Malik atau sama 
yang maknanya hampir serupa. 

69 Sanadnya shahih, Amr bin Walid bin Abdah, As-Sahmi Al Mashri budak Amr 
bin Al Ash: seorang tabi'i terpercaya, disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats- 
Tsigah, Sa'id bin Katsir bin Afir: Wafat pada tahun 103, ia adalah seorang ahli 
figih dan terhormat, disebutkan oleh Ya'gub bin Sufyan dalam Tsigat Ahli 
Mishr. Para ulama bertentangan mengenai Yazid bin Abu Habib dengan nama 
Amr bin Al Walid,” sebagian mengatakan demikian, sebagian lagi mengatakan 
“Al Walid bin Abdah' dan akan kami jelaskan dalam takhrij hadits ini. Hadits 
ini diriwayatkan oleh Abu Daud 3685 (3:370) dari jalur Muhammad bin Ishag, 
“Dari Yazid bin Abi Habib dari Walid bin Abdah dari Abdullah bin Amr,” dan 
ia tidak menyebutkan di awalnya “Man gaala 'alaiyya maa lam agul 
Jalyatabawwa'" mag 'adahu minannar.” Ini yang dijadikan pertentangan dengan 
Yazid dalam nama syaikhnya. Yang benar adalah seperti yang terdapat dalam 
Musnad “Dari Amr bin Al Walid,” semoga Ibnu Ishag dan sebagian perawinya 


Musnad Imam Ahmad — Las 


“, 3. 


Yadi PAI ke Ang la 
5 (Er 3 - ca Te ca Gang 
En PE 


6479. Abdullah bin Bakar menceritakan kepada kami, Hatim 
bin Abu Shaghirah berkata: Dari Abu Balaj, dari Amr bin Maimun, 
dari Abdullah bin Amr ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Tidak 


ON 


lupa nama syaikh yang dan menyebutkan nama ayahnya, ayahnya bernama "Al 
Walid bin Abdah' ia menyaksikan penaklukan Mesir, seperti dalam At-Tahdzib 
(8:116) dari Ibnu Yunus. Ibnu Sa'ad menyebutkan biografinya dalam Ath- 
Thabagat (7/2/202) dengan nama Al Walid bin Abu Abdah budak Amr bin Al 
Ash. Yang kami ambil adalah bahwa ia adalah Amr bin Walid karena Hadits ini 
akan disebutkan kembali di no. 6591 dari Abu Ashim An-Nabil dari Abdul 
Hamid bin Ja'far dari Yazid bin Abu Habib dari Amr bin Al Walid dari 
Abdullah bin Amr, Abdul Hamid bin Ja'far dan Ibnu Lahi'ah telah 
menyepakatinya, keduanya menentang riwayat Ibnu Ishag dari Yazid, dan dua 
orang lebih pantas menghafal dari satu orang. Kemudian diikuti oleh Abdullah 
bin Abdul Hakam dari Ibnu Lahi'ah. Dalam matan dan sanad Hadits,dari Hadits 
sahabat lainnya. Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Hakam juga 
meriwayatkan dalam (Futuh Mishr, hal.273) dari ayahnya dari Ibnu Lahi'ah dari 
Yazid bin Abi Habib dari Amr bin Al Walid bin Abdah dari Oais bin Sa'ad bin 
Ubadah, yang sama dengan Hadits ini secara marfu'. Ibnu Abi Hatim juga 
menuliskan biografinya dalam Al Jarh Wa At-Ta'dil 3/1/276 “Amr bin Al Walid 
bin Abdah.” Ia tidak menyebutkan namanya dan dipertentangkan, dan Al 
Bukhari pun tidak menyebutkan dalam Al! Kabir nama Al Walid itu sendiri, dan 
aku berpendapat jika terjemahan tentangnya ada maka pasti ia sebutkan. Aku 
semakin yakin bahwa keraguan tidak terlerak pada Ibnu Ishag, tetapi pada para 
perawi setelahnya. Bagian awal Hadits yang berbunyi, “Man gala 'alaiyya maa 
lam agul,' dan aku belum menemukan dari sisi yang sama di tempat yang lain, 
Al Haitsami pun tidak menyebutkannya dalam Majma' Az-Zawa'id, walaupun 
artinya benar berasal dari Abdullah bin Amr bin Al Ash. Dalam Haditst yang 
lain disebutkan dengan lafazh 'Man kadzaba 'alayya muta'ammidan 
Jalyatabawwa' mag'adahu minannar,” disebutkan dalam no.6486 dalam Al 
Bukhari dan lainnya yang nanti akan disebutkan. Lih. No. 2625, 2618, 2619, 
2309, 15548. "AI Kubah" telah dijelaskan di no.2476. “Al Ghubaira' nama salah 
satu minuman tebuat dari jagung. 


—— Musnad Imam Ahmad 


ada di muka bumi ini yang mengucapkan, 'Laa ilaaha illallah, 
Wallahu Akbar, Wa subhaanallah, Walhamdulillah, Walaa haula 
walaa guwwata illa billah,” kecuali diampuni dosanya, walaupun 
lebih banyak dari buih lautan.” 


Ca at dB Ot Ip PAS EA PE Gi ALA. 


P3 Ag NP o. ey ac YA | . 13 . 8 .—9.. 

AB , 0 HO aa AG S5 , 7. An 2 . an Sr 
Swa Gb RA Io MW Ijh, Die Ind 
Ka z ag pg 4. ea PPA - Ono Fi .o. 
ostLu :Ju Ieele ga old bAns, Gd LIS dah 


19 Sanadnya shahih, Abdullah bin Bakar adalah As-Sahmi, penjelasannya telah 
lewat pada Hadits no. 1706. Hatim bin Abu Shaghirah juga telah lewat 
penjelasannya pada Hadits no. 1766, 5746. Abu Balaj: juga telah lewat 
penjelasannya pada Hadits no.3062. Amr bin Maimun adalah Al Udiy, 
penjelasannya juga telah lewat pada Hadits no. 3062, kami tambahkan bahwa ia 
adalah seorang tabi'i besar yang merasakan zaman jahiliyah, telah dijelaskan 
oleh Ibnu Abu Hatim dalam Al Jarh Wa At-Ta'dil (3/1/258), dan diriwayatkan 
dari Yahya bin Mu'in bahwa dirinya mempercayainya. Hadits ini diriwayatkan 

— oleh At-Tirmidzi (4:248) dari jalur Abdullah bin Bakar As-Sahmi dengan sanad 
ini juga, kemudian riwayatkan lagi dari jalur Ibnu Abu Adi dari Hatim bin Abu 
Shaghirah, kemudian berkata, “Hadits ini hasan gharib, Syu'bah meriwayatkan 
Hadits ini dari Abu Ballaj dengan sanad yang sama, namun tidak 
menganggapnya marfu,” kemudian meriwayatkannya dari jalur Muhammad bin 
Ja'far dari Syu'bah, “Dari Abu Ballaj yang sama, tetapi tidak menganggapnya 
marfu',” Al Hakim meriwayatkan juga (1:503) dari jalur Abdullah bin Bakar 
As-Sahmi, juga dengan riwayat yang serupa secara marfu', kemudian berkata, 
“Diriwayatkan oleh Syu'bah dari Abu Balaj Yahya bin Abu Salim kemudian 
menganggapnya mauguf,” kemudian meriwayatkannya dari jalur Adam bin Abu 
Iyas dari Syu'bah, dan dari jalur Ahmad bin Hanbal dari Muhammad bin Ja'far 
dari Syu'bah, dari Abu Ballaj secara mauguf, kemudian berkata, “Hadits Hatim 
bin Abu Shaghirah adalah shahih atas kesaksian Muslim, karena tambahan 
darinya bisa diterima.” Yang mauguf adalah dari jalur Ahmad bin Hanbal, 
bukan pada Musnadnya, namun tetap harus teliti. 

Tambahan: Tertera dalam Al Mustadrak “Abdullah bin Abu Bakar As-Sahmi,” 
itu adalah salah cetak, Hadits ini disebutkan Al Mundziri dalam At-Targhib Wa 
At-Tarhib (2:249), yang ia kaitkan juga kepada An-Nasa'i dan Ibnu Abu Dunya. 


Musnad Imam Ahmad — 151) 


Si dea Ju Sa 3 Peran de Ko 3 
EN Ie Ji 

6480. Arim menceritakan kepada kami, Mu'tamir bin 
Sulaiman menceritakan kepada kami ia berkata: Al Hadhrami 
menceritakan kepada kami, dari Al Oasim bin Muhammad dari 
Abdullah bin Amr: Bahwa seorang lelaki dari kaum muslim mohon 
“izin kepada Rasulullah SAW untuk menikahi seorang wanita bernama 
Ummu Mahzuul, ia seorang pezina, dan ia berjanji akan menafkahkan 
laki-laki tersebut, ia berkata, “Kemudian menyebutkannya di hadapan 

. Rasulullah SAW tentangnya,” ia melanjutkan, “Kemudian Nabi SAW 


membaca ayat Al Ouran, “Dan perempuan yang berzina tidak 
dikawini melainkan oleh laki-laki musyrik (Os. An-Nuur (24): 3)” 


71 Sanadnya seperti yang akan kami jelaskan. “Arim adalah Muhammad bin Fadhl 
As-Sadusi. Mu'tamar bin Sulaiman: Telah dijelaskan statusnya pada Hadits no. 
1625, 6261, dan dia adalah para syaikhnya Ahmad, tetapi ia meriwayatkannya 
melalui perantara Arim. Ayahnya (Sulaiman At-Taimi): Sulaiman bin 
Tharkhan: Telah dijelaskan statusnya pada Hadits no. 1410,5556. Al Hadhrami: 
Seorang syaikh yang tidak dikenal, penjelasannya telah kami jelaskan pada 
Hadits no.1502 Bahwasanya ia bukan Al Hadhrami bin Lahig, dan Bahwasanya 
Al Bukhari membedakan keduanya, dan kami tambahkan dari perkataan Ali bin 
Al Madini, “Al Hadhrami adalah seorang syaikh di Bashrah, At-Taimi 
meriwayatkan darinya, ia tidak dikenal, ia seorang pendongeng, dan ia bukanlah 
Al Hadhrami bin Lahig.” Abdullah bin Ahmad berkata, “Aku bertanya kepada 
ayahku tentang Al Hadhrami seperti yang diriwayatkan Haditsnya oleh 
Sulaiman At-Taimi, kemudian ayahku menjawab, Ia seorang pendongeng',” 
Mu 'tamar mengira bahwa dirinya telah melihatnya, Ahmad berkata, “Aku tidak 
mengetahui perawi yang meriwayatkan darinya selain Sulaiman At-Taimi.” Al 
Bukhari membedakan antara keduanya seperti yang kami jelaskan, dan ia 
menjelaskan tentang Al Hadhrami bin Lahig, kemudian menjelaskan Hadhrami 

“ini 2/1/116, ia berkata, “Hadhrami: Dari Oasim, Sulaiman At-Taimi 
meriwayatkan darinya.” Mu'tamar berkata, “Aku telah melihatnya, ia adalah 
seorang pendongeng.” Akan dijelaskan setelah Hadits ini, jika Ahmad 

. meriwayatkannya lagi di no.7099, perkataan Ahmad: Arim berkata, “Aku 
bertanya kepada Mu'tamar tentang Hadhrami, ia menjawab, “Ia seorang 
pendongeng dan aku telah melihatnya',” Al Gasim bin Muhammad bin Abu 
Bakar Ash-Shidig: Seorang tabi'i dan seorang imam terkenal yang telah 
dijelaskan pada Hadits no.1757, 5883. Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari 


152) —— Musnad Imam Ahmad 


Gg Bd 3 Prau Imas Lp Genk BA NAN 


an .. .j . .. 3 aa? .. .- .. .. 
IS AJB pak gi KP PPN YEN AS AP apk 


? 0. 2. .. Pe Ket or. X 2 Hung . 

Mei Terang Sya Selang EA era Sl Sy) 

6481. Ishak bin Isa menceritakan kepada kami, Ibnu Lahiah 
menceritakan kepadaku, dari Yazid bin Amr dari Abu Abdurrahman 


dalam Tafsinya (18:56) dari: Muhammad bin Abdul A'la dari Al Mu'tamar 
dengan sanad yang sama. Al Baihagi juga meriwayatkan (7:153) dari jalur Ali 
bin Abdullah dan Musaddad, dan dari jalur Abid bin Ubaidah, ketiga berasal 
dari Mu'tamar. Al Wahidi juga meriwayatkan dalam Asbab An-Nuzul 236 dari 
jalur Mu'tamar, di dalamnya ada kesalahan cetak. Ibnu Katsir juga 
menyebutkan dalam Tafsirnya (6:54) dengan posisi ini, juga terdapat Abdullah 
bin Umar, itu adalah kesalahan tulisan, kemudian setelah itu disebutkan riwayat 
An-Nasa'i dari Amr bin Adi dari Mu'tamar yang serupa. Aku tidak 
menemukannya dalam Sunan An-Nasa'i, padahal sebenarnya An-Nasa'i 
meriwayatkannya dalam pembahasan tentang Tafsir. Itu dikuatkan dengan tidak 
menyebutkannya An-Nablusi dalam Dzakha 'ir Al Mawarits, dan itu disebutkan 
Al Haitsmi dalam Majma' Az-Zawa'id (7:73-74), kemudian berkata, “Ahmad 
dan Ath-Thabrani meriwayatkan dalam Al Kabir dan Al Ausath yang serupa, 
dan para perawi Ahmad adalah terpercaya.” As-Suyuthi juga menyebutkannya 
dalam Ad-Durr Al Mantsur (5:19) yang ia nisbatkan kepada Abdu bin Hamid 
dan Al Hakim juga mempercayainya begitu juga Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi 
Hatim, Ibnu Mardawi dan Abu Daud dalam naskahnya. Didalamnya juga tertera 
Abdullah bin Amr dan itu salah cetak. Aku tidak menemukannya dalam Al 
Mustadrak, namun ia meriwayatkannya dengan singkat secara makna (2:396), 
dari jalur Husyaim dari Sulaiman At-Taimi dari Al Gasim Bin Muhammad dari 
Abdullah bin Amr bin Al Ash, dan ia berkata, “Hadits ini shahih atas kesaksian 
dari Bukhari dan Muslim namun keduanya tidak meriwayatkannya,” Adz- 
Dzahabi pun menyetujuinya, ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari (18:56) dari 
Ya'gub bin Ibrahim dari Husyaim sama seperti riwayat Hakim. Sanad ini benar- 
benar shahih, namun yang diriwayatkan Ahmad memiliki catatan, karena telah 
jelas bahwa Sulaiman At-Taimi tidak mendengar dari Al Oasim bin . 
Muhammad, tetapi mendengarnya dari syaikh yang tidak dikenal yaitu Al 
Hadhrami Al Gasim, kemudian catatan ini menjadi tidak kelihatan atas Al 
Hakim dan Adz-Dzahabi, pada Hadits no. 7099 akan kembali disebutkan Hadits 
yang sama, yang diriwayakatkan oleh Ahmad dari Yahya bin Mu'in dari Al 
Mu'tamar dengan sanad yang sama di no. 7100. 


Musnad Imam Ahmad — 133 


Al Hubuli dari Abdullah bin Amr ia berkata, “Rasulullah SAW 
bersabda, “Barangsiapa yang diam akan selamat ',”” 


K. Ao Jo Sae 0 


TI DA ana ana gg Gi GL (3S MAY 
Ng nee 
BG Ll PI Itu SJ ala ala Kor ye 


EN WS dgan Gali KOS J3 BA Ao 
Po bp ip PN Lah 3 cam 


6482. Ishag bin Yusuf Al Azrag menceritakan kepada kami, 
Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Algamah bin 
“Martsad dari Al Oasim yaitu Ibnu Mukhaimirah, dari Abdullah bin 
Amr dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Tiada seorang pun terkena 


2 Sanadnya shahih, Yazid bin Amr Al Ma'afiri Al Mashri adalah terpercaya, Ibnu 
Hibban menyebutkannya dalam Ats-Tsigat, Abu Hatim berkata, “Tidak 
bermasalah,” Al Bukhari menyebutkan biografinya dalam A4! Kabir (4/2/349- 
350). Abu Abdurrahman Al Hubuli: Abdullah bin Yazid Al Ma'afiri Al Maslri, 
telah dijelaskan statusnya pada Hadits no. 3767, kami tambahkan bahwa Ibnu 
Sa'ad menyebutkannya dalam Ath-Thabagat (7/2/200) ia menyebutkan 
Bahwasanya ia dari Humair, kemudian berkata, “Ia terpercaya,” Hadits ini 
diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (3:317) dari Outaibah bin. Sa'id dari Ibnu 
Lahi'ah dengan sanad yang sama, kemudian berkata, “Hadits ini Gharib, kami 
tidak mengetahuinya kecuali dari Ibnu Lahi'ah.” Al Mundziri menyebutkannya 
dalam At-Targhib Wa At-Tarhib (4:9), kemudian berkata, “Diriwayatkan oleh 
At-Tirmidzi dan berkata, “Hadits gharib, dan Ath-Thabrani, para perawinya 
terpercaya”.” Dalam Al Jami' Ash-Shaghir (8819), Al Manawi berkata, “Az- 
Zain Al Iragi berkata, “Sanadnya At-Tirmidzi dha'if, namun menurut Ath- 
Thabrani sanadnya Jayyid, Al Mundziri berkata, “Para perawi Ath-Thabrani 
terpercaya, dan Ibnu Hajar berkata, “Para perawinya terpercaya.” Dalam Al Fath 
Al Bari tercantum “Dari Ibnu Umar,” dan ini salah cetak. Ad-Darimi juga 
meriwayatkan (2:299) dari Ishag bin “Isyi dari Abdullah bin Ugbah dari Zaid 
bin Amr, darinya. Abdullah bin Ugbah: Abdullah bin Lahi'ah bin Ugbah, 
dinisbatkan kepada kakeknya, seperti yang telah lewat di 4/ Musnad 1424, dan 
n0.6654 dari Hasan bin Musa dan Ishag bin Isa dan Tn bin Ishag, (bid 
dari Ibnu Lahi'ah dengan sanad ini. 


(s4) — Musnad Imam Ahmad 


ujian pada tubuhnya, kecuali Allah yang” memerintahkan para 


malaikat penjaganya, Dia berkata, “Tulislah bagi hamba-Ku setiap 
hari dan malam segala perbuatan baiknya, berdasarkan perintah- 
Ku $ "733 


1 J3 AI Hi el € rat A5 Jera LA Iyan SULAY 
ba Jana K0 Ja ma ct apa gi Bab 


TP SIB Li JBU aa Uh Pa cat) die Para 
Gb dn 3 en IG 3 Kan 3 da 3 
ne en aa an 
PN PT IN AS MS - 
Er naa Dl Saki Jan SU sh PA SI 


3 Sanadnya shahih, Al Oamah bin Martsad telah dijelaskan statusnya pada Hadits 
no.3700, dan kami tambahkan di sini Bahwasanya Al Bukhari menyebutkan 
biografinya dalam Al Kabir (4/1/41), Ibnu Abu Hatim dalam Al Jarh Wa At- 
Ta'dil (3/1/406). Al Oasim bin Mukhaimirah Al Hamdani telah dijelaskan status 
di Hadits no.748, kami tambahkan bahwa ia dianggap terpercaya oleh Ibnu 
Mw'in dan Abu Hatim dan Ibnu Sa'ad, Ibnu Sa'ad menyebutkannya dalam Ath- 
Thabagat (6:211), Al Bukhari dalam Al Kabir (4/1/167) dan Abu Hatim dalam 
Al Jarh Wa At-Ta'dil (3/2/120), Ibnu Mw'in berkata, “Aku belum pernah 
mendengar Bahwasanya ia mendengar dari salah seorang sahabat,” ini harus 
diteliti lagi, Ibnu Hibban berkata, “Seseorang bertanya kepada Aisyah tentang 

" pakaian orang ihram,” dan Aisyah lebih dahulu meninggal daripada Abdullah 
bin Amr, bahwasanya Al Oasim wafat pada tahun 100 atau 101, sedangkan Ibnu 
Amr wafat pada tahun 65, dan jika ia bertemu dengan Aisyah dan 
mendengarnya, maka berarti ia sezaman dengan Abdullah bin Amr, dan hidup 
sezaman sudah dianggap cukup untuk menyambung suatu riwayat. Hadits ini 
tertera dalam Majma' Az-Zawa'id (2:303), ia berkata: Ahmad, Al Bazzar, Ath- 
Thabrani meriwayatkannya dalam Al Kabir, para perawi Ahmad adalah 
terpercaya. Al Bukhari meriwayatkan dalam Al Adab Al Mufrad, hal.73 yang 
serupa dari jalur Sufyan dari Algamah. 


Musnad Imam Ahmad — TEA | 


CAN ala ea Lap aan Ga Da Na 


PAN Ol CAS Gt JB sala SA haha AO LAS 
SES Cas LS Be Kal 2 Hare OT AN, 
“al 3 aa Li Ta 2 aj co Pa Sa aon La 
Was Pen 2 Sa Ie en, Gilas (ja an 


ha 


at Lala ATA na Ann LH of 


AN Aan up pe ee, giaa A3 Ga 3 da 
9 P Ai ka € Tn Gi Lal Br ye Batas 
Tit Eyang Kg emban IE JA PSA yaa Cbe ng 

Ibu GI AS LS 2 PAS 3 tetua 


6483. Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami, Atha bin Saib 
menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Abdullah bin Amr, ia 
berkata: Pada masa Rasulullah SAW pernah terjadi gerhana matahari, 
lalu beliau shalat yang diikuti oleh kami, beliau memanjangkannya, 
sampai kami kira beliau tidak akan ruku', kemudian beliau ruku”, 
hampir-hampir beliau tidak berdiri bangkit dari ruku', kemudian 
beliau berdiri, hampir-hampir beliau tidak sujud, kemudian beliau 
sujud, hampir-hampir beliau tidak mengangkat kepalanya, kemudian 
duduk, hampir-hampir beliau tidak sujud, kemudian beliau sujud, 
hampir-hampir beliau tidak mengangkat kepalanya, dan beliau 
melakukan hal yang sama pada raka'at kedua seperti pada raka'at 
pertama, dan beliau menangis dengan sendu dalam keadaan bersujud 
pada raka'at kedua, kemudian Beliau membaca ayat, “Rabbi lima 
tu'adzdzibhum wa'ana fihim,. Rabbi lima tu'adzibna wa nahnu 
nastaghfiruka,” kemudian beliau mengangkat kepalanya pada saat 


Tsel — Musnad Imam- Ahmad 


matahari telah terbit, kemudian menyelesaikan shalatnya, dan memuji 
Allah Azza Wa jalla, lalu berkata, “Hai manusia, sesungguhnya 
matahari dan bulan adalah tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla, jika 
salah satu di antara keduanya sedang gerhana maka bersegeralah 
menuju masjid, dan demi jiwaku yang ada di tangan-Nya, bahwa 
surga “ditunjukkan kepadaku, sampai seandainya aku mampu 
menyentuh batangnya, dan juga ditunjukan kepadaku neraka, sampai- 
sampai aku hendak memadamkannya karena takut akan membakar 
kalian, aku melihat perempuan dari Himyar, hitam dan tinggi, ia 
disiksa karena kucingnya yang telah diikatnya dan tidak diberikan 
makan dan minum, dan tidak membiarkannya makan di hamparan 
bumi, setiap menciumnya kucing itu 'menggigitnya, dan setiap 
berpaling juga menggigitnya, dan aku juga melihat seorang saudara 
dari Bani Da'da', aku juga melihat orang tua di atas tongkatnya, ia 
mencuri barang orang yang sedang berhaji dengan tongkatnya, 
apabila tertangkap ia beralasan, “Aku tidak mencuri dari kalian, 


namun (barang kalian) tersangkut di tongkatku'.”” 


14 


Sanadnya hasan kemudian berubah menjadi shahih lighairihi, seperti yang akan 
dijelaskan. Ibnu Fudhail: Muhammad bin Fudhail bin Ghazwan, telah dijelaskan 
statusnya pada no. 890, 6338, akan tetapi mendengarnya dari Atha bin As-Sa'ib 
dengan lainnya setelah saling berinteraksi, sebagaimana dalam Ar-Tahdzib 
tentang biografi Atha', Ibnu Abu Hatim juga menyebutkan riwayatnya dalam Al! 
Jarh Wa At-Ta'dil (3/1/332-334) atas Atha', ia meriwayatkan di akhirnya dari 
ayahnya, kemudian berkata, Ibnu Fudhail tidak diriwayatkan darinya karena ia 
seorang ahli figih yang sering salah, ia banyak menganggap riwayat tabi'in 
sebagai riwayat sahabat. As-Sa'ib atau ayahnya Atha': As-Sa'ib bin Malik Ats- 
Tsagafi, telah dijelaskan statusnya pada riwayat no. 596, kami tambahkan 
bahwa ia saling bertentangan tentang nama ayahnya, dikatakan juga “As-Sa'ib 
bin Yazid,” seperti yang disebutkan oleh Al Bukhari tentang biografinya dalam 
Al Kabir (2/2/155), kemudian berkata, “Sebagian berkata, “As-Sa'ib bin 
Malik,” yang akan disebutkan dalam riwayat Abi Ishag pada Al Musnad 7080. 
Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i (1:217-218) dari jalur Abdul Aziz bin 
Shamad, dn At-Tirmidzi dalam Asy-Syama'il (2:146-149 dari Syarh Ali Al 
Oari), dari jalur Jarir, keduanya dari Atha' bin As-Sa'ib dari ayahnya yang 
sama. Abdul Aziz dan Jarir mendengar dari Atha setelah ia bertemu. Abu Daud 
meriwayatkan 1194 (1:462-463 dalam Aun Al Ma'bud) dari jalur Hamad bin 
Salamah dari Atha yang dengan secara ringkas, dan Hammad mendengar dari 


Musnad Imam Ahmad — (511 


- neo... 3036. 3 ig. 


A3 SA EA TA US An 8 ANA Eh un 


Jaan CA 2 peta yi YPP oi AM ata ya Tanlb Vi Ane 12 
CJ Ja SE ui alat Ja La alah la Mo Mi 


0... Tlp Te pn ..“ “ng P 3 , - Pe 
Karl of J3 alas (ai J3 Hb as AI 
Si AI NT GAN) H3 Jb 


aa ec. C0 . TAS . . ? Cola nd 0G SA € 

:J8 TA Y, (J JW Kal ol ya J3 GA NP Ra of 
TPG JS SEN A 23 J3 Jr ON el 3 Jan Ui 
6484. Muhammad bin. Ja'far menceritakan kepada kami, 

Ma'mar menceritakan kepadaku, Ibnu Syihab menceritakan keapda 


kami, dari Isa bin Thalhah, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash ia 


Atha pada lebih dahulu, dan Hadits darinya adalah shahih. Al Mundziri 
menisbatkannya dalam At-Tahdzib As-Sunan 1151 kepada At-Tirmidzi, An- 
Nasa'i, dan itu bukan jayyid, karena mengira bahwa meriwayatkannya dalam 
Sunannya padahal tidak demikian tetapi di dalam Asy-Syama'il, seperti yang 
kami sebutkan. As-Suyuthi menyebutkannya dalam Ad-Durr Al Mantsur 
(3:182), tetapi di dalamnya “Dari Abdullah bin Umar,” dan itu salah cetak, yang 
benar adalah “Ibnu Amr,” akan disebutkan Hadits dengan redaksi yang panjang 
dan singkat dengan berbagai sanad yang berbeda-beda pada no. 6517, 6631, 
6763, 6868, 7046, 7047, 7080. Lih. No. 3374, 4387, 5996, 14469, 15078. 
Kalimat “Fagaama wa gumnaa ma'ahu,” tertulis dalam Muslim “Fagumna 
ma'ahu,” dan yang kami pilih terdapat pada Ahmad dan Malik. Kalit 
“Thuwwalah,” ia berkata dalam Al-Lisan, “ Seseorang yang terlampau tinggi 
dikatakan, “Thuwaal, thuwwaal, wamra'atun thuwaalatun wathuwaalatun.” 
Khasyasyul Ardhi: Luas bumi beserta binatangnya. Kalimat, “Wara 'aitu JSiiha 
akhan bani da'da': Nama suatu kaum seperti terlihat dari teks, namun aku tidak 
menemukannya kecuali hanya dalam Hadits ini saja, dan pada redaksinya An- 
Nasa'i tertera kalimat, “Wahatta ra'aitu fiiha shahibas sabtitina akha bani ad- 
da'da', yadfa'u bi'ashan dzati sya'batain fin naar,” menurut As-Sanadi dalam 
syarahnya bahwa inilah yang ada dalam riwayat An-Nasa'i, kemudian 
menyebutkan perkataan Ibnu Al Atsir, “As-Saa'ibatani adalah unta dan sapi 
gemuk yang diberikan Nabi SAW di rumah, kemudian diambil oleh orang 
musyrik dan pergi dengannya, dinamakan saa'ibataini karena Allah SWT 
mengaturnya. Al Mihjan: menurut Ibnu Al Atsir adalah sejenis tongkat. 


— Musnad Imam Ahmad 


berkata, “Aku melihat Rasulullah SAW berdiri diatas kendaraannya di 
Mina, kemudian didatangi oleh seorang laki-laki dan bertanya, “Wahai 
Rasulullah, aku diberitahukan Bahwasanya mencukur adalah sebelum 
menyembelih, dan aku mencukur sebelum menyembelih?', Nabi SAW. 
menjawab, “Sembelihlah, hal itu tidak masalah,” lalu didatangi lagi 
oleh lelaki lainnya dan berkata, “Wahai Rasulullah aku diberitahukan 
Bahwasanya menyembelih adalah sebelum melempar, dan aku 

menyembelih sebelum melempar? Nabi SAW menjawab, “Lemparlah, | 
hal itu juga tidak masalah,' ia berkata: Nabi SAW tidak ditanya 
tentang sesuatu oleh seseorang kecuali ia jawab, “Lakukanlah dan 


tidak apa-apa',” 


ai aa PURI ap AA ISSI X2 El LA LA0 


de Si Xp Si Apa al AI MPR oi Ba jp LI 


33 


” 


Ai naa Pee  Ua na To na Pn 23 Ba Lea Na 


MEI NE LI 


6485. Abdul A”la menceritakan kepada kami, dari Ma'mar dari 
Az-Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyib dari Abdullah bin Amr bin Al 
Ash bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya orang-orang 
yang adil akan berdiri pada hari kiamat nanti diatas podium yang 


15 Sanadnya shahih, Isa bin Thalhah bin Ubaidillah At-Taimi: Tabi'i besar dan 
terpercaya, termasuk tingkat atas dari kalangan tabi'in, Ibnu Hibban berkata, “Ia 
termasuk penduduk Madinah yang terhormat dan pandai,” Ibnu Sa'ad 
menuliskan biografinya dalam Ath-Thabagat (5:122), dan Ibnu Abu Hatim 
dalam Al Jarh Wa At-Ta'dil (3/1/279), Adz-Dzahabi dalam Tarikh Al Islam 
(4:43). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, seperti dalam 
Al Muntaga" 2624. Ath-Thayalisi juga meriwayatkannya (2285) dari Zam'ah 
dari Az-Zuhri. Lihat yang telah lalu dalam Musnad Ibnu Abbas 3037. 


Musnad Imam Ahmad — 


terbuat dari intan di hadapan Allah, sebagai balasan atas 
keadilannya di dunia.” 


16 


— Musnad Imam Ahmad 


Sanadnya shahih, Abdul A'la: Ibnu Abdul A'la As-Sami, telah dijelaskan 
statusnya pada Hadits no. 1884, dan kami tambahkan bahwa Ibnu Mu'in dan 
Abu Zar'ah mempercayainya, Ibnu Hibban berkata, “Ia sangat teliti dalam 
meriwayatkan Hadits, seorang pengikut Oadariyah yang tidak fanatik,” Ibnu 
Abu Hatim menjelaskannya dalam Al Jarh Wa At-Ta'dil (3/1/28). As-Sami 
bagian dari Bani Samah bin Lu'ay, dalam Al Jarh Wa At-Ta'dil tertera dengan 
huruf Syin, yang artinya menuliskan. Ma'mar: Telah dijelaskan statusnya di 
Hadits no.1212, dan riwayatnya telah lewat banyak sekali, tetapi belum sempat 
kami catat, ia adalah Ma'mar anak dari Rasyid Al Huddani seorang imam 
terpercaya hafal, Ibnu Muw'in berkata, “Orang yang paling baik menurut Az- 
Zuhri adalah Malik dan Ma'mar.” Ibnu Juraij berkata, “Kalian harus 
memperlajari orang ini, karena tidak ada seorang ulama pun yang sezamannya 
yang lebih pandai daripada dirinya,” maksudnya adalah Ma'mar, Ibnu Hibban 
berkata, “Ia seorang ahli figih, seorang yang hafal, teliti dan wara”,” meninggal 
pada bulan Ramadhan tahun 153, Al Bukhari menuliskan biografinya pada 4! 
Kabir (4/1/378-379), dan Ash-Shaghir (178), dan Ibnu Saa'd 153 dalam Ath- 
Thabagat (5:39T), lalu berkata, “Ma'mar adalah seorang yang memiliki cita-cita 
yang mulia, kepribadian yang baik serta kecerdasan dalam dirinya,” Adz- 
Dzahabi juga menceritakannya dalam Tadzkirah Al Huffazh (1:178-179), 
kemudian berkata, “Ia seorang penulis dari Yaman.” Sa'id bin Al Musayyib bin 
Hazm adalah seorang tabi'i yang besar, salah seorang imam yang terpercaya 
lagi teliti. Ibnu Al Madini juga berpendapat, “Aku tidak menemukan seorang 
perawi yang lebih pandai daripada Sa'id bin Al Musayyib,” Ia malanjutkan, 
“Menurutku ia lebih baik dari Tabi'i yang lain,” Makhul berkata, “Ia berkeliling 
dunia sekadar hanya untuk menuntut ilmu, aku tidak temukan seorang perawi 
yang lebih pandai daripada Sa'id bin Al Musayyib.” Al Bukhari 
menjelaskannya dalam Al Kabir (2/1/467-468), dan Ibnu Sa'ad (5:88-106), Ibnu 
Katsir dalam At-Tarikh (9:99-101), Adz-Dzahabi dalam Tadzkirah Al Huffazh 
(1:51-53), dan Tarikh Al Islam (4:4-7), dan Ibnu Khalkan (2:117-120, no.248 
dengan komentar dari Syaikh Muhyiddin). Hadits dengan redaksi yang panjang 
akan disebutkan di Hadits no. 6492, dari riwayat Amr bin Aus dari Abdullah bin 
Amr, Hadits yang panjang tersebut diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa'i dan 
lainnya, insyaallah akan kami jelaskan. Aku tidak temukan riwayat Sa'id bin Al : 
Musayyib selain pada jalur ini. Al Mugsithun menurut Ibnu Al Atsir Al Mugsith 
atau adil, dikatakan: Agsatha-yugsithu fahuwa mugsithun atau berlaku adil, 
sedangkan gasutha-yagsuthu fahuwa gasithun artinya melakukan. 


-, 
AG 0 


WS SAI PN UE ala 5 AJI SSS ALAN 
- | o “ $ 2 3g NA Pe na Me TO 
Lia AN 3 pb ip MN XS AI TS yh ia Tete 


Na 9 Ha » 2 : ka o. P3 Pd 815 ta Os, y, £ PT TA Pa sa. 
) 39 ah #Iyao gag Cal dala Al ala Al Jay aa 1 
Ke OB nb Ao. am One mma Tagan “C ci” 9 0. ar ane 
By, 4. PAP 

: AI oa? 
6486. Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Al 
Auza'i mengabarkan kepada kami, Hassan bin Athiyah mengabarkan 
kepadaku, - Abu Kasybah As-Saluli - menceritakan kepadaku 
Bahwasanya Abdullah bin Amr Al Ash menceritakan kepadanya 
Bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW berkata, “Sampaikanlah 
perkataanku walaupun satu ayat, ceritakanlah perkataan dari bani 
Israil karena tidak mengapa, barangsiapa yang berdusta atas 

perkataanku maka siapkanlah tempat duduknya di api neraka.” 


0. 


DEA gi apb Up Tb IP GAP al Dl BAL LN LAV 
Bi BE BN al iba db Io IA at 
Sa Ca Yg 


2 4 LA a 


MY ob Ke AI Uu ai 


7  Sanadnya shahih, Al Walid bin Muslim Ad-Dimasgi, telah dijelaskan statusnya, 
kami tambahkan bahwa Al Bukhari menjelaskan biografinya dalam Al Kabir 
(4/2/152-153). Abu Kabsyah As-Saluli Asy-Syami adalah seorang tabi'i 
terpercaya.. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (6:361) dari Abu Asham 
An-Nabil Adh-Dhahak bin Mukhallad, dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi 
(3:376) dari Muhammad bin Bisyr dari Abu Ashim, dari Al Auza'i dengan 
sanad yang sama, At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini shahih,” diriwayatkan juga 
dari jalur Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban dari Hassan bin Athiyah, ia 
berkata, “Hadits ini hasan shahih,” Lih. 6478. 


Musnad Imam Ahmad — 


2... 0 Bo... . 8 ' 
daabais ada CAN GS OS Ia Ulah CAN UG ca 
at Oei Pe ea - 3 PN P Baper 0 Ao. AA .. 0 Nct 
"J3 dr ra :JB dg j3 pil aya Jaja Je aah 
BI Ly Ogakindh! kung Of 2J OIiait SAVI Ce RI On) 6 
() .. PJ e : o N - 5 3 Hana 5 Joe Saba 2 P3 
ol Ju Skil png GTA IA Ga PEN TB A3 Bag, 
HImgd USAI meli Giaa 10mm anal) Me) 2S 5 Pagi 
Pa St amah 2. He Kana 3 2 - P Ce na. A 
Li Uagatat holy Cal IA Galery 13 ISI Lama Ol sai 
NA ash, 
6487. Ibnu Abu Adi menceritakan kepada kami, dari Syu'bah 
dari Amr bin Murrah dari Abdullah bin Al Harts dari Abu Katsir dari 
Abdullah bin Amr bin Al Ash, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, “Kezhaliman adalah kegelapan di hari kiamat, 
hindarilah perbuatan 'keji, karena Allah tidak menyukai perbuatan 
keji dan - penyebab perbuatan keji, hindarilah ketamakan, 
sesungguhnya ketamakan telah menghancurkan umat sebelum kalian, 
sifat ketamakan menyuruh mereka-untuk memutus tali silaturahim dan 
mereka menurutinya, menyuruh kepada kekikiran dan mereka juga 
menurutinya, menyuruh kepada kejahatan mereka juga menurutinya,” 
Ia berkata, “Seorang laki-laki berdiri dan berkata, “Wahai Rasulullah 
Islam yang bagaimanakah yang paling baik?” Nabi SAW menjawab, 
“Orang muslim yang selamat dari tangan dan lisanmu,” Lalu orang 
tadi atau orang lainnya kembali berdiri dan bertanya, “Wahai 
Rasulullah, Hijrah yang bagaimana lebih baik?” Ia menjawab, “Hijrah 
kalian dari segala yang dibenci Allah, Hijrah itu dua macam: 
Hijrahnya orang kota dan orang desa, hijrahnya orang desa adalah 


— Musnad Imam Ahmad 


ia akan menjawab jika dipanggil dan akan patuh jika diperintah, 


orang kota ditimpa ujian lebih berat dan pahalanya lebih besar.” 


KY 
KN 


Ls 3 The Pan SA 6 Eh AJI SIS AMA 

SIG 535 1 Pp HA A2 ar POR KS MG 

ba dat 1 Ten Pada an Aa Jaa Ipa San 

La 2) aga alas Ja EP RS KY FI Ana 
BI AA KI Ud Sya Gaes 


21 


6488. Al Walid menceritakan kepada kami, Al Auza'i 
menceritakan kepadaku Hassan bin Athiyah menceritakan kepada 
kami Abu Kabsyah As-Saluli menceritakan kepada kami, bahwa 


2 Sanadnya shahih, Amr bin Marrah dan Abdullah bin Al Harts telah dijelaskan 
identitasnya di no.1997. Abu Katsir Az-Zubaidi adalah seorang tabi'i 
terpercaya, Al Ajili menganggapnya terpecaya, para ulama berbeda pendapat 
tentang namanya, yang benar namanya adalah Al Harts bin Jumhan, nama itu 
jugalah yang diambil oleh Al Bukhari dalam Al Kabir (1/2/264), ia juga 
menjelaskan nama Al Harts bin Jumhan Abu Katsir Az-Zubaidi bahwa namanya 
adalah Zuhair bin Al Agmar, Al Bukhari juga telah menunjukkannya dalam 
catatan Zuhair (2/1/391). Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi 
2272 dari Syu'bah dan Al Mas'udi dari Amr bin Murrah dengan sanad yang 
sama namun sedikit lebih panjang dari sanad ini, dan aku tidak menemukannya 
lebih panjang selain dari kedua musnad ini: Musnad Ahmad dan Musnad Ath- 
Thayalisi. Akan disebutkan riwayat Waki' dari Al Mas'udi 6792, dan riwayat 
Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah 6837. Abu Daud As-Sijitani meriwayatkan 
darinya yaitu tentang larangan Asy-Syuhh dan pengaruhnya dengan sifat bakhil, 
memutuskan tali silaturahim, dan perbuatan kejahatan, dari jalur Syu'bah 1698 
(2:61 dalam Aun Al Ma'bud) Al Mundziri berkata 1227: “Diriwayatkan oleh 
An-Nasa'i,” demikianlah yang dikatakan oleh Al Mundziri, yang berada dalam 
riwayat An-Nasa'i yaitu awal kalimat “Ayyul hijrati afdhal?” diriwayatkannya 
(2:182) dari jalur Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah, dan berkata, “Hadits ini 
sanadnya shahih namun Al Bukhari dan Muslim belum meriwayatkannya, Abu 
Katsir Az-Zubaidi termasuk seorang tabi'i yang besar, Adz-Dzahabi juga 
menyetujuinya, Lih.6446 Ibnu Katsir menyebutkan dalam Tafsirnya (2:447) 
yaitu tentang larangan ketamakan tanpa mentakhrijnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


Abdullah bin Amr bin Al Ash menceritakan kepadanya, ia berkata: 
Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Empat puluh kebaikan, 
yang tertinggi adalah memberikan kambing, seorang hamba,” atau, 
“seorang laki-laki dengan kebiasaan darinya dengan mengharap 


pahala dan memenuhi jaya pasti akan dimasukan oleh Allah ke 


dalam surga.” 


pp ab yi AS PGA gp Oil Ca LAM 


P3 Au 233 Jb IE AA oi oya yi NI ale 


7... Pi 


Yo 3 LIL Kal Of JS AA J3 CP Yg 3 JB Gani vf 
CE Kel dya JB 15 


6489. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri dari 
Isa bin Thalhah dari Abdullah bin Amr bin Al Ash ia berkata: Seorang 
laki-laki berkata, “Wahai Rasulullah SAW, Aku mencukur dahulu 


7? Sanadnya shahih, diriwayatkan oleh Al Bukhari (5:180) dari jalur Isa bin 
Yunus dan diriwayatkan oleh Abu Daud 1683 (2:55-56 Aun Al Ma'bud) dari 
jalur Isra'il dan dari jalur Isa, keduanya dari jalur Al Auza'i dengan sanad ini. 
Al Hafizh juga meriwayatkan dalam Al Fath kepada Musnad ini. Lih. 4415, 
kalimat, “Arba'un hasanatan,” tertera dalam Malik dengan “Arba'un 
Khishlatan,” dan ini sesuai dengan riwayat Al Bukhari dan Abu Daud, sedang 
yang disini adalah sesuai dengan riwayat Ahmad dan Muslim. Al Hafizh 
menyebutkan bahwa riwayat Ahmad yang berbunyi “Arba'un hasanatan,” 
“Minhatul 'inzi,” tertulis dalam catatan Muslim “Manihatun,” dan ini sesuai 
dengan riwayat Al Bukhari dan Abu Daud. Al Minhah dan Al Manihah: 
Pemberian, pinjaman maksudnya seseorang memberikan pinjaman inzan 
(kambing betina) untuk dimanfaatkan susunya kemudian dikembalikan. 
Kalimat, “Au Tashdigun,” tertera dalam Ahmad “Watashdigun,” dan ini sesuai 
dengan riwayat Al Bukharisdan Abu Daud. “Ma'uduha” adalah janji Allah 
berupa pahala dan siksa. Al Bukhari dan Abu Daud menambahkan di akhir 
Hadits, “Gaala Hassan (yakni Ibnu Athiyah),” kami katakan bahwa setelah 
kalimat maniihatul anzi merupakan jawaban salam, dan menjawab orang yang 
bersin, dan menyingkirkan duri dan lainnya, kami tidak mampu 
mengumpulkannya hingga lima belas bagian. 


—— Musnad Imam Ahmad 


sebelum melempar?” Beliau menjawab, “Lemparlah karena tidak 
mengapa,” di lain kesempatan ia bertanya, “Sebelum menyembelih?” 
Beliau menjawab, “Sembelihlah karena tidak mengapa,” Ia juga 
bertanya, “Aku menyembelih dahulu sebelum melempar, ? Beliau 
menjawab, “Lemparlah karena tidak mengapa.” 


LG . 


Al aa Ad Dp AN yi ea 13 WK Gi Ata 

dna plg Abe AI Ke II Aa VE AA ga ap gi 

£ "6 :J6 OI Sa Ba judi Isra | ttm IE 
Ketat Pegecaba AAN 


6490. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Atha bin As- 
Sa'ib dari ayahnya dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, ia berkata: 
seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk membai'atnya, 
kemudian berkata, “Aku datang untuk berbai'at kepadamu karena 
ingin ikut berhijrah, dan aku tinggalkan kedua orangtuaku menangis, 
kemudian berkata, “Kembalilah kepada orang tuamu dan buatlah 
keduanya tertawa sebagaimana kamu membuat mereka menangis. ”"! 


o - Papa 


A3 pa A5 La Tana Oki Kodo TLA 


!0 Sanadnya shahih, Sufyan adalah Ibnu Uyainah, ringkasan Haditsnya disebutkan 
pada Hadits no. 6484. 

81 Sanadnya shahih, Sufyan bin Uyainah mendengar dari Atha' sebelum bertemu 
dengannya, dan ketika mereka bertemu ia meninggalkan tidak mendengarnya. 
Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud 2528 (2:324 Aun Al Ma'bud) dari jalur 
Sufyan, Al Mundziri berkata, 2417: Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu 
Majah. Terdapat dalam An-Nasa'i (2:182) dari jalur Hammad bin Zaid dari 
Atha', dan Hammad bin Zaid mendengar Atha' sebelum ia bertemu. 


. Musnad Imam Ahmad — 


had $ | £ En . te 3 - 33 . - 2853 
IX WI dl AN WA BAY (393 ee Pn) di Ma 2 Ia 

1 nu Ta ne 2.4 ee yaa sa -, Pe CD 0 
Baip) Lgi panah US chkatkan Gay AL pai dika plg OS 633 


Hen 


6491. Sufyan menceritakan kepada kami, Aku mendengar 
Amr, Amr bin Aus mengabarkan kepadaku sesuatu yang ia dengar 
dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, ia berkata, “Rasulullah SAW 
bersabda, “Sebaik-baiknya puasa adalah puasanya Nabi Daud AS, 
sebaik-baiknya shalat juga shalatnya Nabi Daud AS, setengahnya ia 
gunakan untuk tidur, sepertiganya untuk shalat, dan seperenamnya 
untuk tidur kembali, ia juga sehari berpuasa dan sehari berbuka. sisi 


8 Sanadnya shahih, Sufyan adalah anak Uyainah, “Aku mendengar Amr,” 
maksudnya Amr bin Dinar Abu Muhammad Al Maki: Salah seorang imam 
tabi'i'terpercaya, penjelasan tentang ketsigahannya telah dijelaskan di no.1391, 
disini kami tambahkan perkataan Ibnu Uyainah, “Ia seorang yang tsigah, tsigah, 
tsigah, Hadits yang aku dengar dari Amr lebih aku sukai daripada dua puluh 
hadits lainnya.” Al Bukhari mejelaskan biografinya dalam Ash-Shaghir, hal.85, 
begitu juga dengan Ibnu Abu Hatim dalam Al Jarh Wa At-Ta'dil (3/1/231), dan 
Amr bin Aus Ats-Tsagafi Ath-Thaifi adalah seorang tabi'i yang terpercaya, 
penjelasannya telah berlalu di no. 1705, kami tambahkan bahwa Ibnu Abu 
Hatim telah menjelaskannya dalam Al Jarh Wa At-Ta'dil (3/1/220), 
diriwayatkan juga dari Ibnu Labibah, ia berkata, “Aku bertanya kepada Abu 
Hurairah tentang sesuatu,” ia menjawab, “Kamu datang dari mana?” Aku 
menjawab, “Dari Tsagif,” ia berkata, “Kamu tanya kepadaku sedangkan 
diantara kalian terdapat Amr bin Al Aus?” Hadits ini sebenarnya rangkaian dari 
Hadits yang panjang dan telah berlalu di no. 6477, di sana telah kami jelaskan 
sesuai dengan nomornya dalam Musnad dan pentakhrijannya dari berbagai 
tulisan, sedangkan jalur ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari (3:13-14), dan 
(6:327), Muslim (1:320), Abu Daud 2448 (2:303 dalam Aun Al Ma'bud), An- 
Nasa'i (1:242), Ibnu Majah (1:269), Ad-Darimi (2:20), seluruhnya dari jalur 
Sufyan bin Uyainah dengan sanad ini. Riwayat Abu Daud ini diriwayatkan dari 
Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Isa serta Musaddad, ketiganya berasal 
dari Sufyan, dan akan dijelaskan juga pada no.6921 dari riwayat Ibnu Juraij dari 
Amr bin Dinar yang serupa. | 
Catatan: Dalam riwayat Ad-Darimi disebutkan, “Kaana yushalli nishfan, wa 
yanaamu tsulutsan, wa yusabbihu sudusan,” Ad-Darimi juga menambahkan, 
“Kalimat terakhir ini salah, dan yang benar adalah, 'Kaana yanaamu nishfal 
laili wa yushalli tsulutsahu wa yusabbihu sudusahu',” Ad-Darimi juga salah, 


— Musnad Imam Ahmad 


oto MAP Op AE IP Oil G5 ALAN 


Png ore 4 0 : . oi 2 e .- o y 19 
bekag AA elo DA AI yi ga AI AG 
(3g ..& 0 te Pia 0 NP Pen Sanur Ha EA ey. 
SP In Ph oa alta IS AAA ag AI Iis O pasak 
2 : ee. NA Sa ai 29 . 2 0... Dani Pia 
Aa bag Haag SS & O Jaas KN) Cirag dalU Ws, ter 
6492. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar 

dari Amr bin Aus dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, Nabi SAW 
, menyampaikan, “Orang-orang yang adil di sisi Allah, pada hari 
kiamat nanti akan berdiri di atas mimbar yang terbuat dari cahaya di 
sisi Allah SWT, kedua tangannya adalah tangan kanan, yaitu orang- 
orang yang adil dalam keputusannya, di antara keluarganya dan 


rakyatnya. di 


1 HI d3 Ie 1 Pan Oan NA 


IE AA IG 3 JB DE SA gi aah gi Ma 
SPd 3 IAI SIG Ia da EM LD 
HE ss PPAT Ara NU de sp 1 p3 UB 
6493. Sufyan menceritakan bapa kami dari Amr dari Salim 
bin Abu Al Ja'd, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, ketika itu ia 


berada diatas kendaraan, ia pernah berkata, “Di atas tunggangan Nabi 
SAW ada seorang lelaki yang bernama Karkarah, tidak lama 


yang benar adalah “Wayanaamu sudusahu,” sebagaimana dalam riwayat Al 
Musnad dan riwayat-riwayat lainnya yang telah kami sebutkan. 

Sanadnya shahih, Hadits dengan redaksi yang panjang telah disebutkan pada no. 
6485. Muslim telah meriwayatkannya (2:81-82), An-Nasa'i (2:303), dan Al 
Baihagi dalam A4! Asma Wa Ash-Shifat 237, seluruhnya dari jalur Sufyan bin 
Uyainah dengan sanad ini. 


83 


. Musnad Imam Ahmad — 


kemudian ia meninggal, lalu Nabi SAW berkata, Ja masuk neraka," 
dan orang-orang memeriksanya lalu menemukan bahwa di atas 
kepalanya terdapat barang bawaan yang telah ia rampas,” ia juga 
berkata, “Juga pakaian yang telah ia rampas.”“ | 


4 Sanadnya shahih Amr adalah Ibnu Dinar. Salim bin Abu Ja'd adalah seorang 
tabi'i terpercaya, penjelasan tentang statusnya telah dijelaskan pada no.439, 
kami tambahkan bahwa Al Bukhari menjelaskan biografinya dalam Al Kabir 
(2/2/108), ia menyebutkan bahwa dirinya mendengar dari Abdullah bin Amr. 
Ibnu Sa'ad juga menjelaskan biografinya dalam Ath-Thabagat (6:203), ia 
berkata, “Ia adalah perawi yang terpercaya dan banyak meriwayatkan Hadits.” 
Hadits ini diriwayatkan Al Bukhari (6: 130), dan Ibnu Majah (2:102), keduanya 
dari jalur Sufyan bin Uyainah dengan sanad yang serupa. Ibnu Katsir juga 
menyebutkannya dalam At-Tarikh (5: 319) dengan redaksi ini yang diambil dari 
Al Musnad. Kalimat, “Wakaana....” redaksi inilah yang tertulis dalam Al Ushul 
dengan menetapkan waawul athaf, tanpa menyebutkan kata, “Gaala,” dan 
lainnya di awal kalimat, hal seperti ini banyak ditemukan dalam Hadits, 
sedangkan riwayat Al Bukhari dan Ibnu Majah diawali dengan “Gaala: 
Kaana,” demikian pula yang ditulis Ibnu Katsir dari Al Musnad, sepertinya ini 
adalah atas sepengetahuan penulis. “Ats-Tsagal”: Peralatan yang terasa berat 
pada saat dibawa. “Karkarah”: Menurut Al Hafizh dalam Al Fath, “Al Wagidi 
menjelaskan bahwa ia berkulit hitam, ia selalu menuntun unta Rasulullah SAW 
dalam peperangan. Abu Sa'id An-Nisaburi meriwayatkan dalam Syaraf Al 

' Mushthafa bahwa ia adalah seorang Nubi yang diberikan untuk Haudzah bin Ali 
Al Hanafi salah seorang yag turut dalam Yamamah, kemudian ia 
membebaskannya. Al Baladziri menyebutkan bahwa ia wafat masih sebagai 
budak. Lih. Al Ishabah 5:300, dan Kirkirah telah dijelaskan oleh Al Bukhari 
Shahihnya setelah meriwayatkan Hadits dari Ali bin Al Madiniy dari Sufyan: 

' Ibnu Salam berkata, “Karkarah yang pas, ia ingin menjelaskan bahwa 
syaikhnya Muhammad bin Salam meriwayatkannya dari Sufyan bin Uyainah 
dengan menfathah kedua huruf kaaf. Gaadi Iyath menjelaskan pertentangan 
mengenai statusnya yaitu dalam Masyarig Al Anwar (1:352), tetapi ia ragu dan 
teks tersebut berubah, ia berkata, “Dengan mengkasrah kedua kaaf tersebut dan 
memfathah keduanya juga dan mensukun raa' pertama,” Al Bukhari 
menyebutkan perdebatan ini, jumhur berpendapat dengan menfathah, sedangkan 
Ibnu Salam menkasrahkannya. Yang benar adalah kebalikannya, yaitu jumhur 
berpendapat dengan kasrah, sedangkan Ibnu Salam dengan memfathahkannya, 
ini sebagaimana nash perkataan Al Bukhari, sebagaimana kebenaran tertulis 
dengan tulisan yunani, Al Oasthalani (5:147) berkata, “Aku menemukan 
ketelitian dalam tulisan Yunani dab yang asli adalah mengkasrah kedua kaaf 
tersebut pada jalur yang pertama, atau matan Hadits, dan dengan memfatah 
keduanya dalam jalur yang kedua, atau serita dari Ibnu Salam. Demikanlah 
tulisan dalam cetakan kenegaraan dari Shahih Al Bukhari (4:74-75). 


— Musnad Imam Ahmad 


ey: . .. Pt 


ra ya Sp apa ii BIS Att 
20 JG eka de Le Du di eta ps 
IG era Jl ha PAI JA AS GAN Ka 
Aa 2 ag aa ASN oa 


Gaga. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Amr, dari Abu 
Oabus, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, kemudian didengar oleh 
Rasulullah SAW, Beliau bersabda, “Orang-orang yang mengasihi 
akan dikasihi oleh Allah, oleh karena itu kasihilah oleh kalian para 
penghuni bumi, niscaya para penghuni langit akan mengasihi kalian, 
dan rasa kasih adalah hukuman dari Allah, barangsiapa yang 
menyambungnya akan Allah sambung juga, dan barangsiapa yang 
memutusnya akan diputus oleh Allah." 


: 88 Sanadnya shahih, Abu Gabus adalah budak Abdullah bin Amr bin Al Ash, Adz- 
Dzahabi menjelaskannya dalam Al Mizan (3:376), ia berkata, “Ia tidak diketahui 
Amr bin Dinar diriwayatkan secara terpisah, namun At-Tirmidzi 
menganggapnya shahih,” tertera juga dalam At-Tahdzib (12:203), teksnya 
berbunyi, “Al Bukhari menyebutkannya dalam pembahasan tentang Orang- 
orang yang lemah, bab: Al Kabir, tetapi ia menyebutkannya dalam pembahasan 
tentang Nama-nama, dimana ia berkata, “Oabus',”” menurutku ini telah 
menyimpang jauh, yang benar bahwa Al Bukhari menyebutkannnya dalam 
pembahasan tentang nama julukan, bab: 4! Kabir, karena inilah yang tertera. Al 

Bukhari menyebutkannya dalam pembahasan tentang nama julukan, no.574, 
dan pembahasan tentang nama julukan ini termasuk dari 4t-Tarikh Al Kabir 
-yang di dalamnya tidak terdapat bab dan pembahasan tentang Adh-Dhu'afa, ia 
juga menyebutkan biografinya dalam Al Asma' 4/1/194, yaitu, “Gabus adalah 
budak Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Amr, dari Nabi SAW, “Orang 
yang pengasih maka akan dikasihi oleh Allah.” Al Bukhari tidak menyebutkan 
jarh dalam dua tempat, sepertinya Al Bukhari menyetujui bahwa namanya 
adalah Gabus, dan. nama julukannya adalah Abu Oabus, atau yang demikian 
terdapat dalam dua tempat, sedangkan perkataan Adz-Dzahabi bahwa ia tidak 
dikenal tidak dikatakan jarh, cukup ketidak.menyebutkannya Al Bukhari akan 
jarh terhadapnya dan mengakui kredibilitasnya sebagai periwayat menjadi 
bukti, dan ia tidak memasukannya ke dalam kelompok yang lemah. At-Tirmidzi 
dan Al Hakim juga menganggapnya shahih, bahkan Adz-Dzahabi sendiri 
menyetujui pernyataan Al Hakim tersebut, seperti yang akan kita lihat. Hadits 
ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (3:122), dan Al Hakim (4:159), keduanya 


Musnad Imam Ahmad — (| 69 |) 


AN Iga Tata IE GA Ag ab oi AN AE 3 
PJ doc emat s1? ..i C3 2 Pan PENA 
».. 6495. Yahya menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Abu 

Ishag, dari Wahab bin Jabir, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, ia 

berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Cukuplah 

seseorang dikatakan berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang 


menjadi tanggungannya'” 


dari jalur Sufyan bin Uyainah dengan sanad ini. At-Tirmidzi berkata, “Hadits 
' shahih hasan” Al Hakim berkomentar tentangnya dan Hadits-hadits 
sebelumnya, “Hadits-hadits ini seluruhnya shahih,” demikian juga Adz- 
Dzahabi. Bagian pertama sampai kalimat “As-Samaa”,” diriwayatkan oleh Al 
Bukhari dalam pembahasan tentang nama julukan 574 dalam penjelasan tentang 
biografi Gabus, dan Abu Daud 4941 (4:440-441 dalam Aun Al Ma' bud) 
keduanya dari “jalur Sufyan juga dan dengan sanad yang serupa, Lihat. 1651, 
1680, 2956, Kata “As-Sujnah” telah dijelaskan di no.1651. 
86 Sanadnya shahih, Sufyan adalah Ats-Tsauri Abu Ishag ia adalah Sabi'i Al 
Hamdani, Wahab bin Jabir adalah Al Khaiwani, dan Khaiwan adalah negeri 
. hamdan, pembahasan ini telah berlalu di no.737, Wahab adalah terpercaya, Ibnu 
Mu'in dan Al Ijili juga mempercayainya, namun Ibnu Al Madini dan An-Nasa'i 
tidak mengenalnya, dan selain mereka berdua mengetahuinya. Al Bukhari 
menjelaskan biografinya dalam Al Kabir (4/2/163-164), ia berkata, “Dia 
mendengar dari Abdullah bin Amr dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Cukuplah 
seseorang dikatakan berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang menjadi 
tanggungannya.” Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud 1692 (2:59-60) dan Al 
Hakim (1:415), keduanya dari jalur Sufyan Ats-Tsauri dengan sanad yang sama, 
Al Hakim berkata, “Hadits ini sanadnya shahih dan keduanya belum 
meriwayatkannya, Wahab bin Jabir termasuk tabi'i terkenal di kota Kufah,” 
Adz-Dzahabi juga menyetujuinya atas pengakuannya Al Mundziri 
menisbatkannya 1621 kepada An-Nasa'i, ia merumuskan dalam At-Tahdzib 
(11:160-161) kepada Wahab bin Jabir dengan tanda Abu Daud dan An-Nasa'i, 
ia berkata, “Ia dalam dua buah kitab terdapat Hadits, 'Cukuplah seseorang 
dikatakan berdosa...',” dan aku tidak menemukannya dalam An-Nasa'i, ia juga 
tidak menyebutkannya dalam Dzakha'ir Al Mawarits 4575 yang ia nisbatkan 
kepadanya, semoga saja di As-Sunan Al Kubra ada. Lihat Tafsir Ibnu Katsir 
(2:445) dan Umdah At-Tafsir (3:36) surah An-Nisaa'. Ath-Thayalisi 
meriwayatkannya 2281 dengan panjang dari Syu'bah, dan akan disebutkan 
riwayat yang panjang di no.6842. Hadits yang pendek juga akah disebutkan di 


— Musnad Imam Ahmad 


Pt . 


Io, 7. .. Banana Ten 
ala OP Cagalb Gl aa SIS US Olah SAS AAN 
BOB PA Gi aa oi Aa Gp alan LE) Jeli dan | 
SS YA ai dag IU ng de Ko Ih “YG 
Wa A5 


6496. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Daud, yaitu 
Ibnu Syabur, dari Mujahid, dan Basyir Abu Isma'il dari Mujahid, dari 
Abdullah bin Amr bin Al Ash, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 
“Jibril senantiasa memberikanku hewan ternak, sampai aku mengira 
ia akan mewariskannya. si 


no.6819,6828. Muslim (1:274) juga meriwayatkan makna yang hampir mirip 
dari jalur Thalhah bin Mushrif dari Khaitsamah bin Abdurrahman dari Abdullah 
bin Amr. Kalimat “Yudhayyi" arti dasarnya menghilangkan. “Man Yagut” Ia 
memberikan makanan, menurut Ibnu Al Atsir artinya mereka yang wajib diberi 
nafkah dari keluarga dan kerabatnya, di riwayat yang lain disebutkan dengan 
“Man yugiit,” menurut Al Khaththabi seakan-akan Beliau. berkata kepada 
orang-orang yang bersedekah “Janganlah kamu bersedekah melebihi segala 
yang kamu sedekahkan kepada keluargamu, lalu kamu meminta balasannya, 
maka hal tersebut berubah Ms dosa karena kamu telah menyia-nyiakan 
mere 


8! Sanadnya shahih, Sufyan adalah Ibnu Uyainah, Daud bin Syabur, penduduk 
Makkah, terpercaya, Asy-Syafi'i mempercayainya, begitu juga dengan Ibnu 
Ma'in dan Abu Zar'ah dan lainnya, Al Bukhari menjelaskannya dalam Al Kabir 
2/1/213, ia menjelaskan Bahwasanya dirinya mendengar dari Mujahid, dan Ibnu 
Uyainah mendengar darinya. Basyir Abu Isma'il adalah Basyir bin Salman Al 
Kindi Abu Isma'il Al Kufi, penjelasan tentang statusnya telah dijelaskan di 
no.3696. Dalam Al Ushul terdapat kesalahan, dalam Ahmad “Basyar bin Ismail 
dari Abdullah bin Amr,” dan itu kesalahan dalam nama Basyar, dan kekeliruan 
Bahwasanya ia meriwayatkan dari Abdullah bin Amr, dan Daud bin Syabur 
meriwayatkan darinya, pada saat yang sama Sufyan bin Uyainah meriwayatkan 
dari kedua Syaikh “Daud,” dan “Basyrar,” keduanya dari Mujahid, oleh karena 
itu kami tambahkan disini dari Mujahid dari Malik, Muslim, dan itulah yang 
shahih yang ditunjukan oleh biografi para perawi dan periwayatan Hadits,dan 
dalam Malik dan Muslim juga tertera Basyir bin Isma'il dan itu kesalahan 
dalam kata “Bin,” yang benar adalah “Abi,” karena tidak ada dalam susunan 
perawi yang bernama Basyar bin Isma'il, kemudian Hadits ini diriwayatkan 
oleh Basyar Abu Isma'il, dari Mujahid, sebagaimana akan kami sebutkan dalam 


Musnad Imam Ahmad — Ia j 


Pe 


GP anta Ip JI ORA Lp ML EA Ata 


” 


IX sa . : P3 . .. (3 .. .. . 
BEI Io AS HS Mat et 


. , #8. 5 $ 8. at 2 « Kap . . Pa Ia 
Ad LA Setia Demi yA JS Lai APE Ke 6 Gt 


6497. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Sulaiman Al 
Ahwal dari Mujahid dari Abu Iyadh dari Abdullah bin Amr bin Al 
Ash, ketika Nabi SAW melarang untuk menutupnya. mereka berkata, 
“Bukankah setiap manusia menemukan kantung air?” Kemudian 
Beliau melonggarkan bejana yang tidak terisi. 


.periwayatannya. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam pembahasan 
tentang Al Adab Al Mufrad, hal.19 dari Muhammad bin Salam dari Sufyan bin 
Uyainah dari Daud bin Syabur dan Abu Isma'il dari Muhahid, dengan panjang 
dengan cerita di awalnya, dan ia juga meriwayatkan makna yang serupa hal.22 
dari Abu Na'im, Basyir bin Salman menceritakan kepada kami dari Mujahid, 
tetapi terdapat kekeliruan dalam cetakan, Basyar bin Sulaiman, dan itu adalah 
kekeliruan yang tampak, dan kedua riwayat ini terputus karena yang disini 
adalah dari Daud bin Sabur dan Basyir Abu Isma'il, keduanya dari Mujahid. At- 
Tirmidzi juga meriwayatkan (3:128) dari jalur Ibnu Uyainah dari Daud bin 
Syabur dan Basyir Abu Ismail dari Mujahid dengan panjang, kemudian berkata, 
“Hadits hasan gharibi dari jalur ini,” Hadits ini juga telah diriwayatkan dari 
Mujahid dari Aisyah dan Abu Hurairah dari Nabi SAW. Abu Daud juga 
meriwayatkannya 5152 (4:504 dari 'Aun Al Ma'bud) dengan panjang dari jalur 
Ibnu Uyainah dari Basyir Abu Isma'il dari Mujahid, Al Mundziri juga 
menyebutkan dalam At-Targhib Wa At-Tarhib (3:238), ia berkata, “Matan 
Hadits ini telah diriwayatkan dari berbagai jalur, dan dari para sahabat. Telah 
berlalu dari Hadits Abdullah bin Umar bin Khaththab 5577. Ibnu Katsir juga 
menyebutkan dalam pembahasan tentang Tafsir (2:442), dari tempat yang sama 
kemudian menisbatkannya kepada At-Tirmidzi dan menyebutkan perkataannya, 
tetapi dalam dua naskah Ibnu Katsir tertera dari Abdullah bin Umar dan ini 
adalah salah, yang benar Bahwasanya ia bagian dari penulis. 

" Sanadnya shahih, Sulaiman Al Ahwal adalah Sulaiman bin Abu Muslim, 
penjelasan tentang statusnya telah berlalu di no.1935, dan kami tambahkan 
bahwa Al Bukhari menjelaskan biografinya dalam Al Kabir (2/2/38). Abu 
Iyadh: Telah dijelaskan statusnya di no.3818, yang benar adalah Amr bin Al 
Aswad Al Insi, dan Al Insi tertera dalam AI Jarh Wa At-Ta'dil dan di sebagian 
referensi Al Oaisi ini merupakan kesalahan cetak. 


— Musnad Imam Ahmad 


AN XP dat GP ENI yi be 1 EA AAA 


Mn ena Pa or. NX AP s 2 Pte oat Pa 2 . . . 
ca OA alang AE AI Io AI Iya) JB JB Gea up ab yi 
3. 8 3 . . . 2... 
NG Cal Una JA TAG Cg C9 Al MAT Ugila B 
2. ' ai S (NA, NA , “ 2 ” 7. 
IS HS 0) AN KS Ol IG AI Jgn GR, 


2 Al pama Bala Il SE Ig das Gas 1 Ho | 

BL Can Ol, COLI DL Doa Ula Gala HL HA 

AA Se Gp GA Ga AS ola 

Td MG SA gm IIG Sa Jk Ia US 

Wb un et ai di, ar Le 5S 
5 


st Gan pia ASI Le 1 Op bp IE aka 

6498. Jarir menceritakan kepada kami, dari Atha bin As-Sa'ib 

dari ayahnya dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, ia berkata, 
“Rasulullah SAW bersabda, “Dua kebiasaan manusia, barangsiapa 
. yang memeliharanya maka ia (dua kebiasaan tersebut) akan 
memasukannya ke surga, dan keduanya sangatlah mudah, namun 
. hanya sedikit yang mengerjakannya,” mereka bertanya, “Apakah itu 


Catatan: Al Hafizh menjelaskan bahwa Abu Al Fadhl Al Magdisi adalah Amr 
bin Al Aswad, dalam kitab Al Jam'u Baina Rijal Ash-Shahihaini, hal.372 maka 
ia menyebutkan dalam individu-individu Muslim dia adalah khayalan, dan Al 
Bukhari meriwayatkan untuknya Hadits ini. Hadits ini diriwayatkan oleh Al 
Bukhari (10:51-53) dengan dua sanad dari jalur Sufyan bin Uyainah dengan ini, 
Muslim juga meriwayatkan (2:130) dari jalur Sufyan. An-Nasa'i juga 
meriwayatkan (2:329) secara ringkas juga dari jalur Sufyan. An-Nablisi didalam 
Dzakha'ir Al Mawarits 4544 ia menisbatkan kepada An-Nasa'i. Al Baihagi juga 
meriwayatkan dalam As-Sunan Al Kubra (8:310) dari jalur Asy-Syafi'i dan dari 
jalur Musnad Ahmad, juga dengan sanad ini. Abu Daud juga meriwayatkan 

— makna yang serupa 3700 (3:383 dalam Aun Al Ma'bud) dari jalur Syarik dari 
Ziyad bin Fayadh dari Abu Iyadh, dan lihat 6416,6441. 


Musnad Imam Ahmad —L 73 


wahai Rasulullah?” Beliau PAN “Memuji Allah, bertakbir, dan 
bertasbih ketika selesai shalat fardhu sepuluh-sepuluh, dan memuji 
Allah, bertakbir dan bertasbih ketika akan tidur sebanyak seratus kali, 
| seluruhnya berjumlah dua ratus lima puluh dengan lisan, dan seribu 
lima ratus dengan timbangan, dan siapakah di antara kalian yang 
melakukan kejahatan dalam sehari semalam sebanyak dua ribu lima 
ratus kejahatan?' mereka bertanya lagi, “Kenapa hanya sedikit yang 
mengerjakannya?” Beliau | menjawab, “Syetan datang mengganggu 
kepada salah seorang dari kalian ketika sedang shalat, sehingga 
syetan mempengaruhi dengan mengingat ini dan itu, tetapi kalian 
tidak menurutinya, lalu ia kembali mendatanginya pada waktu tidur 
dan ia terus mengganggu tapi kalian juga tidak menurutinya,' 
berkata, “Aku lihat Rasulullah SAW menghitungnya dengan 
tangannya”, ti 


8 ' Sanadnya hasan, Jarir bin Abdul Hamid Adh-Dhabbi meriwayatkan dari Atha 
setelah bertemu, tetapi Hadits ini pada dasarnya Shahih, karena periwayat 
lainnya meriwayatkan dari Atha' dari orang-orang yang mendengar darinya 
sebelum berubah. Ahmad juga telah meriwayatkan dalam 6910 dari. jalur 
Syu'bah dari Atha' kemudian Abdullah bin Ahmad berkata setelahnya: Aku 
mendengar Ubaidillah Al Gawariri, aku mendengar Hammad bin Zaid berkata, 
“Atha' bin As-Sa'ib mendatangi kami di Bashrah, lalu Ayyub berkata kepada 
kita, “Temui ia dan tanyakan perihal Hadits tentang Tasbih, maksudnya Hadits 
ini,” Syu'bah mendengar dari Atha dahulu, dan Hadits darinya adalah Hadits 
shahih, dan riwayat Abdullah bin Ahmad menunjukkan bahwa Hammad bin 
Zaid mendengar darinya juga, bahkan hal ini menunjukkan bahwa Ayyub juga 
telah mendengar darinya padahal Ahta' belum menyebutkan Hadits ini, sampai 


dalam riwayat dari orang yang mendengar darinya setelah perubahan ini, namun: 


bukan berarti suatu perubahan mengharuskan penilaian salah atas Hadits yang ia 
riwayatkan, dan ini hal yang wajar. Al Bukhari juga meriwayatkan dalam Adab 
Al Mufrad, hal.179 dari jalur Sufyan, dan Abu Daud 5065 (4:475 dalam Aun Al 
Ma'bud) dari jalur Syu'bah, dan At-Tirmidzi (4:233) dari jalur Ismail bin 
Aliyyah, juga An-Nasa'i (1:198) dari jalur Hammad bin Zaid dan Ibnu Majah 
(1:154) dari jalur Ibnu Aliyyah dan Muhammad bin Fudhail dan Abu Yahya At- 
Tamimi dan Ibnu Al Ajlah, serta Ibnu As-Sinni dalam Amal Al Yaum Wa Al- 
Lailah no.737 dari jalur Hammad bin Salamah, semuanya meriwayatkan dari 
-Atha' bin As-Sa'ib dengan sanad ini, cukup sebagian perawi terpercaya saja 
yang mewakilinya dalam keshahihan suatu Hadits diantaranya adalah Syu'bah 
dan Hammad bin Zaid dan Hammad bin Salamah yang mendengar dari Atha'. 


— Musnad Imam Ahmad 


H gan AP 33 PASI BA5 Tyas pl Ei5 AAA 

HP spP Gi AL AE JS :db TAN HS Ka Ai na 
Pa Sadap bsa si 
di au) Yak JW J8 KRU ui SIA Yan DG 


y 


D 
21 


3-90. 


Pat 
Ya ds AVI Te Hi Sang 
Il oslon Gaal 15 


da ads 2nd like Wb Ig 


| 6499. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A' masy 
menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Ziyad, dari 
Abdullah bin Al Harits, ia berkata: Ketika aku berjalan bersama 
Mu'awiyah sepulangnya dari perang shiffin, yaitu perang antara 
dirinya dengan Amr bin Al Ash, ia berkata: Abdullah bin Amr bin Al 
'Ash berkata, “Wahai ayahku, tidakkah kau dengar Rasulullah SAW 
bekata kepada Amar, “Celakalah kamu wahai Ibnu Sumayyah, 
sekelompok orang yang jahat akan membunuhmu?”' ia melanjutkan: 
Lalu Amr berkata kepada Mu'awiyah, “Tidakkah kamu dengar 
sabdanya ini?" Mu'awiyah kemudian menjawab, “Masihkan kalian . 


Catatan: Tertera dalam Ibnu Majah “Wa Abu Al Ajlah,” dan itu salah tulis 
yang benar adalh “Wa Ibnu Al Ajlah,” ia adalah Abdullah bin Al Ajlah Al 
Kindi Al Kufi. Hakim meriwayatkan juga dalam Al Mustadrak (1:547) darinya 
“Ra 'aitu An-Nabiyya SAW yu 'gidut tasbih,” dari jalur Syu'bah dan dari jalur Al 
A'masy keduanya dari Atha' dengan sanad darinya, Adz-Dzahabi 
membenarkannya. Bagian ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (4:233,255) 
dari jalur Al A'masy ia berkata, “Hadits hasan gharib ini merupakan Hadits Al 
A'masy dari Atha' bin As-Sa'ib, Syu'bah dan Ats-Tsauri meriwayatkan Hadits 
ini dari Atha'bin As-Sa'ib dengan panjang, dan telah disebutkan kalimat- 
kalimat tersebut dari Hadits Ali terus menerus dengan panjang ataupun ringkas, 

dintaranya no.838, 1249. 


Musnad Imam Ahmad — 


menuduh kami! Apakah kami telah membunuhnya? Sesungguhnya 
yang membunuhnya adalah sekolompok orang jahat?.”” 


Sanadnya shahih, Abu Mu'awiyah adalah seorang yang buta, Muhammad bin 
Khazim At-Tamimi telah dijelaskan statusnya di no.969, kami tambahkan disini 
perkataan Ibnu Hatim: Periwayat Al A'masy yang paling terpecaya adalah 
'Sufyan kemudian Abu Mu'awiyah, Al Bukhari menjelaskannya dalam Al Kabir 
(1/1/74-75). Abdurrahman bin Ziyad atau Ibnu Abu Ziyad budak bani Hasyim 
adalah terpercaya, Ibnu Mu'in dan Ibnu Hibban serta Al Ijili juga 
mempercayainya, Al Bukhari berkata, “Dalam diri Abdurrahman perlu diteliti,” 
dalam sanad ini yang tertulis adalah Ibnu Ziyad, dan dalam sanad setelahnya 
adalah Ibnu Abu Ziyad, Hadits lainnya akan disebutkan di dua sanad, seperti 
yang akan kami sebutkan, dan di dalam dua sanad itu tertera Ibnu Abu Ziyad, 
dan menurut Ibnu Sa'ad adalah Ibnu Ziyad. Dari sana diketahui bahwa 
pertentangan ini adalah permasalah yang sudah lama, atau bahwa nama ayahnya 
adalah sama dengan namanya dan nama panggilannya, ini wajar. Abdullah bin 
Al Harts adalah Abdullah bin Al Harts bin Naufal, sebagiannya telah dijelaskan 
di no.783, dia seorang yang terppercaya dan banyak meriwayatkan Hadits 
termasuk ulama Madinah, Ibnu Abul Barr berkata, “Para ulama bersepakat atas 
ketsigahannya,” dia termasuk tabi'i yang terkenal, dilahirkan pada masa Nabi 
SAW, seperti yang telah kami jelaskan. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad 
dalam Ath-Thabagat (3/1/180-181) dengan sanad yang sama: Abu Mu'awiyah 
yang buta telah menceritakan kepada kami, dari Al A'masy dari Abdurrahman 
bin Ziyad. Ibnu Katsir menceritakan dalam At-Tarikh (7:270) dengan sanad 
yang sama seperti dalam Al Musnad, ia berkata, “Kemudian Ahmad 
meriwayatkan dari Abu Na'im dari Sufyan Ats-Tsauri dari Al A'masy yang 
sama, sanad selanjutnya juga seperti ini. Kemudian ia. berkata, “Ahmad 
meriwayatkan dengan konteks yang berbeda, juga dengan riwayat ini,” Akan 
dijelaskan lagi dalam Al Musnad no.6927, juga dengan sanad ini, dan no.2926 
dengan sanad setelahnya. Tetapi disebutkan disana konteks Hadits Abu na'im, 
tetapi bertentangan dengan konteks Hadits Abu Mu'awiyah yang berbeda. Adz- 
Dzahabi menyebutkan dalam Tarikh Al Islam (2: 180) dan ia pastikan sanadnya, 
ia memulai dari Al A'masy dan tidak menyebutkan . siapa yang 
meriwayatkannya. At-Tahdzib menunjukkan kepada cabangnya yaitu dalam 
biografi Abdurrahman bin Ziyad Bahwasanya Hadits ini diriwayatkan oleh An- 
Nasa'i dalam keistimewaan Ali. Lihat Majma' Az-Zawa'id (7:240-241), dan 
(9:296-297). Kalimat “Bihanatin,” maksudnya adalah perkara yang besar dan 
dinisbatkan kepada kebutuhan, Ibnu Al Atsir berkata, “Dan mengungkapkan 
sesuatu dengannya,” dikatakan juga “Hintu,” dengan jamak “Hinaat,' dan 
“Hinawaat.” Dikatakan “Takuunu hinaat wa hinawaat,” maksudnya perkara 
yang besar. Maksudnya disini adalah Bahwasanya Mu'awiyah mengingkari 
Abdullah bin Amr telah meriwayatkan Hadits ini, dalam posisi khawatir para 
pengikutnya akan pergi darinya, karena mereka mengetahui Bahwasanya 
mereka tidak dalam kebenaran, namun bukan berarti mengingkari sanad riwayat 
Hadits ini, dan ayahnya Amr bin Al Ash pun tidak mengingkarinya, ia juga 


—— Musnad Imam Ahmad 


PEN AP j3 PAI op Oil 5 ed jl Bb A0 
na ut cakaa ob) Pipa 


- 


6500. Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, dari Sufyan, 
dari Al A'masy dari Abdurrahman bin Abu Ziyad yang serupa.” 


HP Ah gi ai PL Cia UK 1 bara 101 


IE ga oi ap ai Wa GA 5 An oi AN AE 


oa Kiko Bee CU AG LA rb ale Ai ska Ai Oa 
PN BEN 2 BG AT Ae Ob ep bl LA : 53, 

6501. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Wahab, dari Abdurrahman 


bin Abdu Rabi Al Ka'bah, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, ia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa berbai'at kepada 


menyebutkan bahwa dirinya mendengar dari Rasulullah SAW. Mu'awiyah 
dalam hal ini mentakwilkan pentakwilan yang salah yaitu: Sesungguhnya yang 
membunuh Amar adalah kelompok yang datang kepadanya dengan niat ingin 

. membunuh. 

?1 Sanadnya shahih, Abu Na'im adalah Al Fadhl bin Dakin. Sufyan adalah Ats- . 
Tsauri. Hadits ini merupakan pengulangan Hadits sebelumnya. Al Hafizh 
berkata dalam Al Fath (1:452 Hadits, “Tagtulu 'Ammaran Al Fi'ah Al 
Baaghiyah.”) sekelompok sahabat di antaranya: Oatadah bin Nu'man, Ummu 
Salamah —dalam riwayat Muslim— dan Abu Hurairah —dalam riwayat At- 
Tirmidzi, dan Abdullah bin Amr bin Al Ash —dalam riwayat An-Nasa'i (Ia 
ingin keistimewaannya, dan tidak terdapat dalam 4s-Sunan Ash-Shughra', dan 
itu adalah Hadits yang ada di Musnad ini), Utsman bin Affan, Hudzaifah, Abu 
Ayyub, Abu Rafi”, Khuzaimah bin Tsabit, Mu'awiyah, Amr bin Al Ash, Abu Al 
Yasar, dan Ammar sendiri, seluruhnya berasal dari Ath-Thabrani dan lainnya, 
kebanyakan jalurnya adalah shahih dan hasan, selain itu juga banyak 
diriwayatkan oleh kelompok yang lainnya. Hadits ini menunjukkan tanda-tanda 
kenabian menjelaskan tentang keutamaan Ali dan Ammar, sebagai bantahan 
atas sangkaan bahwa Ali tidak pernah terluka dalam perang. Menurutku Hadits 
itu adalah mutawatir menurut sebagian ulama, Walhamdulillah 'alaa at-taufig. 


Musnad Imam Ahmad — 


pemimpin dengan berjabat tangan dan sepenuh . hatinya, maka 
hendaklah mentaatinya sebisanya, dan jika datang orang lain yang 
memusuhinya maka tebaslah lehernya.”” 


2 Sanadnya shahih, Zaid bin Wahab Al Juhaini telah dijelaskan statusnya pada 
no.698, dan Bahwasanya ia adalah tabi'i keturunan Yaman, kami tambahkan 
bahwa dia meriwayatkan dari Umar dan lainnya dari sahabat terkenal, di dalam 
Hadits ini diriwayatkan dari tabi'i lainnya dari Abdullah bin Amr, dan Al 
Bukhari menyebutkan biografinya dalam Al Kabir (20/ 1/372), ia menyebutkan 
bahwa dirinya mendengar Umar dan Abdullah dan meriwayatkan darinya, ia 
berkata, “Ketika aku akan menemui Nabi SAW, namun Nabi SAW telah tiada 
dan aku masih dalam perjalanan.” Ibnu Sa'ad juga menjelaskannya dalam Ath- 
Thabagat (6:69-70), ia menyebutkan bahwa dirinya ikut beserta Ali dalam 
berbagai peperangan. Al Khathib juga menyebutkannya dalam Tarikh Baghdad 
(8:440-442). Abdurrahman bin Abdu Rabbil Ka'bah Ash-Sha'idi adalah 
terpercaya, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsigat, Muslim 
juga meriwayatkan Hadits ini darinya, seperti yang akan dijelaskan. Ash- 
Shaa 'idi dinisbatkan kepada Shaa 'id dataran negeri Hamdan, sebagaimana yang 
disebutkan oleh As-Sam'ani dalam Al Ansab dan Ibnu Al Atsir dalam Al-Lubab, 
dengan satu kata. Dalam At-Tahdzib dan cabang-cabangnya Al “A 'idiy atau Ash- 
Sha 'idi, juga tertera dengan Al “Aidzi, dalam At-Tagrib nash tersebut tertera 4! 
'Aidzi, menurutku Al Hafizh bermaksud mentakhfidzkan dal bukan “ain, namun 
pengarang Khulashah berkata, “A/ “Aidzi dengan sukun, ia juga bermaksud 
dengan dzal, dan menurutku ini sesuatu yang tidak pasti, sedangkan pengarang 
Al Jam' Rijal Ash-Shahihain berkata, “Ash-Sha 'idi atau Al “Aidi, ia menuliskan 
pada keduanya dengan dal, dan permasalahannya hanya pada 4! “Ain dan shad, 
dan walau bagaimanapun yang benar adalah Ash-Sha'idi, sebagaimana 
disebutkan dalam Al Ansab, dan sebagaimana tertera dalam Shahih Muslim, 
kerancuan terjadi karena huruf shad yang diganti menjadi “ain, kecuali yang 
tertulis di naskah-naskah lainnya, dan tertera dalam Masyarig Al Anwar karya 
Oadhi Iyadh (2:58) yang menunjukkan bahwa ini adalah permasalahan klasik, 
yaitu permasalahan seputar “Ash-Sha 'idi dan Al Aidzi, ia berkata, “Aburrahman 
bin Abdu Rabbil Ka'bah Ash-Sha'idi, seperti inilah yang dikatakan oleh Al 
Jiyani.” Sha'id adalah dataran Hamdan, demikianlah yang ditambahkan Al 
Bukhari dalam At-Tarikh, As-Sam'ani dalam Al Ansab, Al Hakim menisbatakn 
al azdi, mengembalikan kata 'aaidz dari al azdi. Nawawi berkata dalam Syarh 
Muslim 12:235: Al Bukhari telah menyebutkan dalam Tarikhnya, As-Sam'ani 
dalam Al Ansab, keduanya berkata, “Ia adalah Ash-Shaa “di, keduanya tidak 
menyebut selain keduanya, Al Bukhari, Muslim dan As-Sam'ani bersepakat atas 
Ash-Sha'idi, oleh karena itu jelaslah bahwa Ash-Shaa'idi adalah lebih utama, 
wallahua'lam. Hadits dengan redaksi singkat pada no.6503 dengan sanad ini, 
dan penjelasannya akan dijelaskan nanti, Insyaallah. 


— Musnad Imam Ahmad 


Aa 3 JAN gl GP YEN CAS TA A Ela A0. 

NAD or Aa 2 y 2 Pd . Pd LA 58 0 .. . y 

Moda 3 pe NA 
8 2. ge 


P3 uh G Kan “ds Cika LG “WS “d Tea 33 
Oiya Jamal Ga Si out: JW Ai anita 


? 


6502. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A' masy 
menceritakan kepada kami, dari Abu Safar, dari Abdullah bin Amr bin 
Al Ash, ia berkata: Pada suatu hari kami berjalan bersama Rasulullah 
SAW sedang kami memperbaiki gubuk, Beliau bertanya, “Apakah 
ini?” Kami menjawab, “Gubuk kami wahai Rasulullah, dan kami 
sedang memperbaikinya,” ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“Bahwasanya perkaranya (kematianmu) lebih cepat dari itu.” 


v hi g 25 P FI aa Ayla Pj Ca Ia U- KB ui 
Baja Jen di ngan 


” ” 4 


98 Sanadnya shahih, Abu Safar adalah Sa'id bin Yahmad Al Hamdani Ats-Tsauri, 
penjelasan tentang statusnya telah dijelaskan di no. 2159, kami tambahkan 
bahwa Al Bukhari telah menjelaskan biografinya dalam Al Kabir 2/1/476. 
Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud 5236, dari jalur Abu Mu'awiyah dari Al 
A'masy dengan sanad yang serupa, dan sebelumnya juga telah diriwayatkan di 
no.5235 (4:529-530 dalam Aun Al Ma'bud) dari jalur Hafsh dari Al A'masy 
juga dengan sanad ini dan maknanya, Al Mundziri 5075 berkata: Diriwayatkan 
At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, At-Tirmidzi berkata: Hasan shahih, hadits ini juga 
ada dalam Ibnu Majah 2f:280 dari jalur Abu Mu'awiyah dari Al Amasy. Ibnu 
Al Atsir berkata, “Rumah yang dibuat dari kayu dan papan, jamaknya adalah 
khishash dan akhshash, dinamakan demikian karena terbuat dari kayu, dan ia 
rusak.” Al Wahy berarti rusak dan sobek, kata khash berarti rusak atau bolong. 
Sabda Nabi “Bahwasanya perkaranya (kematianmu) lebih cepat dari itu." 
Maksudnya adalah: “Engkau memperbaiki rumahmu karena takut rumahmu 
akan rusak sebelum kematianmu, padahal (bisa jadi) kematianmu lebih cepat 
daripada rusaknya rumahmu, maka memperbaiki amalmu lebih utama daripada 
memperbaiki rumahmu.”-Ed. 


Musnad Imam Ahmad — 


3 


IP AA da BI ARA jp Ita Ha sa 
can Lah Ca Ud AF IP ia gp dah deh Io 
cina SNI My Mena Ap pp 3 
JS dan Ag dl Si 2 Ai TN Ari JB da5 IG 
Lha cg ata Ane Es 
WAT Oh WI B6 alah in SE oil P3 Kila 


2... 2 90. au. . ., id z 11 32 no It “ Pd Leg . 08I Ie 
tuan Ugulang Tin ID 2 UPS SA Chlb SU pnpornaaw 
# . . . . : . P3 


PAR NK Aa Sh MAS da Hp Ioi ah 
CA S3, AG Gap ga) Tya 5 pa Endi Jan oi 
Ta Anar LI au ya II P1 17 of — ta) Nat S 2, 
SE APA AE AN AG DS Gb cad Kah ag 
CI AA DAA TE AN oi Ie seb Tle36 IG ci 
San 306 205 el, ae Ai ko SI Jp Iya Sta 
UAS ANA la :JG ai 3653 MA Eta IU “gt 


8g alat JS Oh Ibu H3 arah. jt wat CR HA 


4 ed 2. Go 3 Lag Ma 

ia KIA ey pak Git GE Ju 
5 Fa 5 z rd PP NN Pa aa MEA Yaa .. 
D3 TAS Aa IE AA MAh Ha IE yudi 
J3 Pihak kab, Sleep Be uh 


— Musnad Imam Ahmad 


6503. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Al 
A'masy, dari Zaid bin Wahab dari Abdurrahman bin Abdu Rabbil 
Ka'bah, ia berkata: Aku mendekati Abdullah bin Amr bin Al Ash 
| ketika ia sedang duduk di dekat ka'bah, aku mendengar ia berkata: 

Ketika kami bersama Rasulullah SAW dalam perjalanan, Beliau 
masuk ke dalam rumah, kemudian diantara kami ada yang memukul 
kemahnya, dan diantara kami ada yang mengosongkannya, dan di 
antara kami ada yang mengeluarkannya, kemudian seorang bilal 
menumandangkan, “Ash-Shalaatu Jaami'ah,” ia berkata: Lalu kami 
berkumpul, dan Rasulullah SAW berdiri dan khuthbah, 
“Sesungguhnya tidak ada nabi sebelumku kecuali menunjukan 
umatnya kebaikan bagi mereka, dan memperingati perbuatan yang 
menurutnya jelek, dan bahwa umat kalian sekarang ini adalah umat 
yang generasi awalnya dijadikan baik, namun generasi terakhir akan 
diuji berbagai ujian, dan perbuatan yang buruk menurut kalian akan 
. menghampiri kalian yuragigu sebagian di antara kalian, datang 
sebagai ujian, kemudian orang mukmin berkata, “Ini membuatku 
. binasa,” kemudian terlepas, lalu datang lagi ujian, kemudian orang 
mukmin kembali berkata, “Inilah,” kemudian terlepas, barangsiapa 
yang suka untuk dijauhkan dari api neraka, dan dimasukan ke dalam 
surga, maka hendaklah ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah 
dan Hari Akhirat, dan mendatangi orang yang ia sukai, dan 
barangsiapa berbai'at kepada pemimpin dengan berjabat tangan dan 
sepenuh hatinya, maka hendaklah mentaatinya sebisanya, dan jika 
datang orang lain yang memusuhinya maka tebaslah lehernya.” Ia 
kemudian berkata: Lalu aku masukkan kepalaku di antara kerumunan 
manusia dan berkata: Aku sebutkan Hadits tersebut yang berasal dari 
Rasulullah, apakah kalian mendengar Hadits ini sebelumnya dari 
Rasulullah? Ia melanjutkan: Kemudian ia menunjuk tangannya ke 
| telinganya, lalu berkata: Telingaku benar-benar telah mendengarnya, 
hatiku pun merasakannya, Ia berkata: Kemenakanmu Mu'awiyah 


Musnad Imam Ahmad — 


menyuruh kita untuk memakan rezeki yang haram, dan membunuh 
jiwa kita, dan Allah SWT telah berfirman, "Hai orang-orang yang 
beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan 
Jalan yang batil.' Lalu ia mengumpulkan kedua telapak tangannya dan 
meletakannya di atas keningnya, kemudian menghapus peluhnya, dan 
mengangkat kepalanya, ia berkata: Taatilah ia dalam ketaatan kepada 
Allah, dan langgarlah jika ia bermaksiat kepada Allah. 


» Sanadnya shahih, Hadits dengan redaksi yang panjang disebutkan di no.6501, 
dengan sanad yang serupa, dan itu adalah sebagian dari hadits ini, Muslim telah 

' meriwayatkan dengan panjang (2:87-88) dari jalur Jarir dari Al A'masy dengan 
' sanad yang sama, kemudian meriwayatkannya dari jalur Waki' dan dari jalur 
Abu Mu'awiyah, keduanya dari jalur Al A'masy dan lafazh riwayatnya belum 
terhapus dan ia berkata, “Dengan sanad ini dan yang serupa,” An-Nasa'i 

. meriwayatkannya (2:185). (645-646 dari cetakan India) dari jalur Abu 
.. Muawiyah dari Al A'masy, tetapi ia cukup meringkas bagian akhirnya saja, ia 
berkata, “Ia menyebutkan Hadits secara tersambung.” Abu Daud meriwayatkan 
sebagiannya 4248 (4:156 dalam Aun Al Ma'bud) dari jalur Isa bin Yunus dari 
Al A'masy, Ibnu Majah meriwayatkannya (2:243) dari jalur Abu Mu'awiyah, 
dari Al A'masy dengan panjang, namun sebagiannya dihilangkan. Kalimat “Wa 
minna man huwa fi jisrihi,” An-Nawawi berkata dalam penjelasan Muslim 
12:233, “Maksudnya adalah binatang yang melata dan tetap di tempatnya.” 
Dalam Al-Lisan: Abu Ubaid berkata, “Al Jisyr” maksudnya sekelompok kaum 
yang keluar dengan mengendarai binatangnya ke sawahnya dan menetap di 
tempatnya dan tidak pulang ke rumah. Kalimat “Waminna man yantadhil” 
maksudnya melesatkan anak panahnya, dikatakan intadhalal gaumu wa 
fanaadhalu atau melesakan anak panahnya dalam perlombaan. Kalimat “Ash- 
Shalatu jami'ah” menurut An-Nawawi maksudnya adalah mendirikan shalat 
dan tidak meninggalkannya, “Jami'ah” sebagai haal, tetapi menurut Al Hafizh 


dalam Al Fath (2:442) tentang perkataan Al Bukhari “Bab An-Nidaa'" 


bishshalati jaami'ah” ia berkata, “Kata tersebut berkedudukan nashb karena 
sebagai cerita, dan menashabkan shalat, dan jaami'ah sebagai haal, maksudnya 
lakukanlah shalat dengar berjama'ah.” Dikatakan bahwa jami'ah adalah sifat, 
dan khabarnya terhapus, perkiraannya adalah: Maka hadirilah, 

Ia juga berkata setelah itu: Dari sebagian ulama: Dibolehkan mengucapkan, 
“Ash-Shalat jaami'ah,” keduanya dengan nashab dan rafa', atau boleh merafa' 
awalnya dan menashab akhirannya dan sebaliknya. Kalimat “Yuraggigu 
ba'dhaha,” Ibnu Al Atsir berkata, “Kalian berusaha melaksanakannya dengan 


baik.” An-Nawawi berkata dalam Shahih Muslim, “Kalimat ini diriwayatkan 


dalam berbagai bentuk: Pertama: Seperti yang diceritakan oleh Oadhi Iyadh dari 
jumhur periwayat, “Yuraggigu,' maksudnya sebagiannya menjadi lunak dan 
mudah dengan sesuatu yang berat setelahnya, atau menjadikan yang pertama 


lunak. Dikatakan bahwa maknanya sebagia menjadikan bagian yang lainnya - 


— Musnad Imam Ahmad 


Ka Gak Ss PATI rara Hala nj Ca TO. 


J 
- 


ala at At den ol Waah 27 aan Al ae Saga 
ME aa aa Iii WS MABA Yp Can Sg Sl 
. | 63 


6504. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A' masy 
menceritakan kepada kami, dari Syafig, dari Masrug, dari Abdullah 
bin Amr bin Al Ash: Bahwa Rasulullah SAW tidak pernah berbuat 

“keji dan membuat-buat perbuatan keji, beliau bersabda, “Sebaik- 
baiknya kalian adalah yang paling baik perangainya.”” 


lunak dengan melakukannya dengan baik. Bentuk kedua: Yarfugu, bentuk 
ketiga: Yadfigu yaitu mendorong dan menuang. Kalimat “Walya ti ilannasiladzi 
yuhibbu an yu 'ta ilaihi,” menurut An-Nawawi: Ini merupakan bentuk perkataan 
Rasulullah yang indah dan mencakup seluruhnya, dan terdapat suatu kaidah 
penting, yang harus diperhatikan, dan Bahwasanya manusia harus melakukan 
suatu perbuatan sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Kalimat, “Shafgata 
yadihi,” maksudnya seseorang menyerahkan dirinya untuk taat kepadanya, dan 
Bahwasanya kedua orang yang bersepakat saling mengulurkan tangannya untuk 
berjabat tangan. Menurut Ibnu Al Atsir kalimat “Fadhribu 'unugal akhar,” 
maksudnya adalah usirlah orang yang datang terakhir karena ia telah keluar dari 
pemimpin, jika ia tidak mau pergi maka perangilah ia, dan dalam 
memeranginya boleh untuk membunuhnya, karena ja telah berlaku zhalim. 

?' Sanadnya shahih, Syafig adalah Ibnu Salamah Al Asidi Abu Wa'il, statusnya 
telah dijelaskan pada no.403 dan bahwa dirinya merupakan tabi'i yang terkenal 
berasal dari Yaman, kami tambahkan bahwa Al Bukhari menjelaskannya dalam 
Al Kabir (2/2/246-247). Diriwayatkan dari Al A'masy, ia berkata: Ibrahim 
berkata kepadaku, “Kalian harus berteman dengan Syafig, sesungguhnya aku 
telah banyak bertemu dengan manusia yang pandai, mereka menganggapnya 
baik.” Diriwayatkan juga dari Ashim, ia berkata: Aku mendengar Abu Wa'il: 

Aku berteman dengannya selama tujuh tahun semenjak zaman jahiliyah. 
' Masrug adalah Ibnu Al Ajda', tabi'i, statusnya telah dijelaskan sebelumnya di 
no.3558, kami tambahkan bahwa Al Bukhari menjelaskannya dalam Al Kabir 
(4/2/35-36). Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (6:419), (7:80) dan 
(10:378,382), Muslim (2:214), At-Tirmidzi (3:138), seluruhnya meriwayatkan 
dari Al A'masy. Lihat riwayat no.6487. Kalimat “Lam yakun faahisyan 
mutawahhisyan,” Al Hafizh berkata dalam Al Fath (6:419), maksudnya 
mengucapkan kata-kata keji, dan itu lebih buruk dari sekadar perkataan buruk. 


Musnad Imam Ahmad — 


PI Bel AE Jet Gis No.0 


& 
.... 


2 Ip dan Feat dn Uda sana 


Pt 0 


el Ss pad gi are Al ie Ga ab pa 
Jaa Aa au ialah dl Ni Le M3, IG IE 
SIN JG Aja Ke V9 3IB GUI ol La es 


TP) .o... 


Ba Sena PA sah CA YM Ja 
PS Tema Kia 35 Bls Ab Oi Tg Lah :0G 


ni ASI Kh Pb 3, -JG aa Ika ' ye Pa 


6505. Isma'il menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu Ishag 
menceritakan kepada kami, Abdah bin Abu Lubabah menceritakan 
kepada kami, dari Habib bin Abu Tsabit, Abu Abdullah bin Amr 
menceritakan kepada kami: Abdullah bin. Amr bin Al Ash 
menceritakan kepada kami, ketika kami sedang bertawaf di ka'bah, ia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Tiada hari yang lebih disukai 
Allah selain hari-hari ini,” dikatakan juga, “Sama halnya dengan 
berjuang di jalan Allah?” Beliau menjawab, “Sama halnya dengan 
berjuang di jalan Allah, kecuali orang yang keluar dengan dirinya 
sendiri, dengan hartanya kemudian tidak kembali sampai dialirkan 
darahnya.” Ia berkata, “Lalu aku bertemu Habib bin Abu Tsabit, dan 
aku tanyakan Hadits ini kepadanya? Ia juga menjawab dengan yang 
sama. Ia berkata: Abdah berkata, “Yaitu hari yang sepuluh.””$ 

“Al Mutafahhisy” maksudnya yang diwajibkan atau sifat keji itu bukan tabiat 

dan akibat perbuatannya. 
. Sanadnya hasan, Isma'il adalah Ibnu Aliyah dia adalah Isma'il bin Ibrahim bin 
Mugsim Al Asadi, telah dijelaskan tentang statusnya di Hadits no.1270, kami 
tambahkan bahwa Al Bukhari menjelaskan biografinya dalam Al Kabir 


(1/1/342), Yahya bin Abu Ishag adalah orang Yaman dan ahli Nahwu, telah 
dijelaskan tentang statusnya di Hadits no.1812, kami tambahkan bahwa ia 


— Musnad Imam Ahmad 


Bp ap ALA 3 abs Val Jet ea LAN 
ara G3 Ialah die Ie MJ, JG 3 op gi di ag 
nb tan pa 


6506. Isma'il menceritakan kepada kami, Atha bin Tsa'ib 
— menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Abdullah bin Amr, ia 


adalah tabi'i junior mendengar dari Anas bin Malik, sebagaimana biografinya 
telah dijelaskan Al Bukhari dalam Al Kabir (4/2/259), seperti yang akan 
dijelaskan dalam Musnad Anas 14046. Abdah bin Abu Lubabah adalah tabi'i, 
telah dijelaskan tentang statusnya di Hadits no.781, 6156. Habib bin Abu Tsabit 
juga tabi'i, telah dijelaskan tentang statusnya di Hadits no.5468. Abu Abdullah 
budak Abdullah bin Amr bin Al Ash telah dijelaskan oleh Al Hafizh dalam At- 
Ta'jil 498, dan ia belum menyebutkan seluruhnya, selain redaksi kalimat, “An 
Maulahu, wa'anhu Habib bin Abu Tsabit,” dan tidak ada seorang pun yang 
menjelaskan di tempat yang lain, ia termasuk tabi'i yang individunya diketahui 
namun keadaannya tidak diketahui, sehingga statusnya masih gamang dan butuh 
"penelitian lagi, maka dari itu sanad ini dikatakan hasan. Dalam sanad ini 
terdapat empat orang tabi'i dalam satu rangkaian: Yahya, Abdah, Habib, dan 
Abu Abdullah, kemudian satu rangkaian sanad ini ada yang terlepas sehingga 
menjadi tiga, bahwa Yahya bin Abu Ishag bertemu dengan Habib bin Abu 
' Tsabit setelah mendengar dari Abdah, kemudian Habib menceritakannya secara 
langsung. Hadits ini disebutkan oleh Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawa'id 
(4:16) dengan riwayat ini, dan dengan riwayat setelahnya dengan jalur yang 
berbeda 6559, kemudian berkata: Ahmad dan Ath-Thabrani meriwayatkannya 
dalam Al Kabir, setiap salah satu dari keduannya, dan para periwayat salah satu 
dari keduanya adalah terpercaya. Penisigahan ini untuk sanad Hadits no.6559, 
seperti yang akan kami jelaskan pada tempatnya. At-tirmidzi,emunjukan dalam 
kalimat “Fil bab,” ketika meriwayatkan Hadits Ibnu Abbas yang serupa (2:58), 
dan hadits tersebut telah dijelaskan dal Musnad Ibnu Abbas 1968, 1969. Al 
Mubarakfuri berkata dalam Syarh At-Tirmidzi, ia mengisyaratkan dalam Hadits 
Abdullah bin Umar ini “Lam agif ala man akhrajahu,” maka periwayatan ini 
kemudian dimanfaatkan disini. Makna yang hampir serupa juga telah 
dijelaskan, dari Hadits Abdullah bin Amr bin Khathab di no.5446, 6154, 
kalimat, ” Mahjatu damihi,” dalam Al-Lisan berarti: Al Mahjah: Darah di dalam 
hati, dan jika darah di dalam hati ini telah sirna maka jiwa pun akan lenyap, 
dikatakan pula bahwa “Mahjah” adalah darah, kemudian disebutkan dari Al- 
Azhari, ia berkata, “Aku donorkan darahku, atau aku korbankan jiwaku dan 
segenap kemampuanku. Darah segala sesuatu adalah yang paling maksimal, 
. Idhafah (Penggabungan dua kata —penerj.) ini seakan-akan menggabungkan 
sesuatu kepada dirinya dan ini banyak terjadi dalam perkataan orang Arab. 


Musnad Imam Ahmad — 


berkata: Rasulullah SAW. bersabda, “Khatamkanlah Al Our 'an dalam 
sebulan,” lalu beliau mengurangi untukku dan aku minta dikurangi 
| lagi sampai menjadi tujuh hari.” 


7  Sanadnya hasan, kemudian menjadi shahih lighairihi, seperti yang akan kami 
jelaskan, Isma'il adalah Ibnu Aliyah dan ia telah mendengar dari Atha' setelah 
bertemu, oleh karena itu kami jadikan Hadits ini menjadi hasan, Hadits ini 
diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sedikit panjang 1389 (1:526-527 dalam 
Aun Al Ma'bud) dari riwayat Hammad dari Atha, dari ayahnya, dari. Abdullah 
bin Amr ia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepadaku, “Berpuasalah tiga 
hari dari setiap bulannya, dan khatamkanlah Al Gur'an dalam sebulan,” lalu 
Beliau mengurangi untukku dan aku minta dikurangi, kemudian Beliau 
bersabda, “Berpuasalah sehari dan berbukalah sehari” Atha berkata, “Kami 
berselisih tentang ayahku, sebagian dari kami berkata: Tujuh hari, sebagian lagi 
berkata: Lima. Hammad: Jika Ibnu Zaid atau Ibnu Salamah menshahihkan 
sanad ini, karena salah satu dari keduanya adalah orang yang mendengar dari 
Atha' sejak dulu. Ibnu Sa'ad berkata dalam Ath-Thabagat (4/2/10) yang lebih 
panjang dari ini. Dari Abidah bin Humaid, dari Atha', dari ayahnya, dari 
Abdullah bin Amr, ia berkata: Rasulullah SAW berkata kepadaku, “Wahai 
Abdullah bin Amr, berapa harikah kamu khatam Al Our'an?” Ia berkata: Aku 
menjawab, “Sehari semalam,” ia melanjutkan: Ia berkata kepadaku, “Tidur dan 
shalatlah, shalat dan tidurlah, dan khatamkanlah Al Our'an dalam sebulan,” 

. dan Beliau mengurangi untukku dan akupun masih minta dikurangi, sampai 
. Beliau bersabda, “Khatamkanlah Al Our'an dalam tujuh malam,” sampai akhir 
Hadits dan didalamnya juga disebutkan tentang puasa. Sanad ini hasan, karena | 
Abidah bin Humaid belum menyebutkan dari siapa yang mendengar dari Atha 
dahulu. Pertentangan dalam perbincangan ini dari Abdullah bin Amr dahulu, 
antara ia membaca dalam tiga atau tujuh, penjelasannya telah berlalu di no.6477 
dari riwayat Mujahid dari Abdullah bin Amr: Beliau bersabda, “Khatamkanlah 
dalam setiap tiga hari,” dan dalam riwayat Al Bukhari (9:82-84) juga dari 
riwayat Mujahid, “Khatamkanlah sekali dalam setiap tujuh malam,” oleh 
karena itu Al Bukhari berkata setelah riwayat ini: Abu Abdullah (Al Bukhari) 
berkata, “Sebagiannya berkata, “Tiga,” dan “Tujuh' namun kebanyakannya 
tujuh.” Lihat keterangan Al Hafizh dalam tempat ini, dan lihat Hadits no.6535, 
6546. Kalimat, “Naagashani wa nagashtuhu,” dengan shad disebutkan dalam 
Ibnu Sa'ad dengan dhadh, dan ia telah terlulis. 


—— Musnad Imam Ahmad 


ah ap Me aah daa joy € 55 M0. 
db Hae Ju - Ju OP gi BAP DL Gi ja 

| Lag pan Op SJ Ge yaadi La ci 
6507. Isma'il menceritakan kepada kami, Sulaiman At-Taimi 


menceritakan kepada kami, dari Aslam Al Ijli, dari Bisyr bin Syaghaf, 
dari Abdullah bin Amr, ia berkata: A'rabi berkata, “Wahai Rasulullah 


— ditiup.” 


apakah itu Ash-Shuur?” Beliau menjawab, “Sangkakala yang 
:98 5 


| Sanadnya shahih, Isma'il adalah Ibnu Aliyah. Aslam Al Ijli Ar-Ri'i: Tabiri 


terpercaya, Ibnu Mu'in dan An-Nasa'i mempercayainya, Al Bukhari 
menjelaskan biografinya dalam Al Kabir (1/2/25). Bisyr bin Syighaf Adh- 
Dhabbi Al Bashri: Tabi'i terpercaya Ibnu Mu'in dan Al Ijli mempercayainya, Al 
Bukhari menjelaskan biografinya dalam Al Kabir (1/2/76). Shighaf adalah kata 
ubahan, dan secara sekilas dapat diketahui dan diyakini bahwa ia adalah mabni 
(kata yang tidak dapat berubah bentuk susunannya —penerj:) karena ia sesuai 
dengan pola “Wagasy,” “Hadzam,” “Gatham,” namu pola ini dan sebagainya 
adalah karena alasan yang masuk akal, karena kata ini ubahan dari pola 
“Faa'ilah,” dengan berbagai materinya, pengarang Ai-Lisan (8:195) 
menyebutkan dari Ibnu Duraid bahwa para penduduk Hijaz memabnfkan 
dengan kasrah pada kata, “Rigash” di berbagai keadaan, dan setiap nama 
dengan “Fa'aal,” ubahan dari “Faa'ilah,” .yang tidak digabung dengan laif 
dan Jam dan tidak dijamak, seperti kata, “Hizam,” Oithaam,” “Ghilab,” para 
penduduk Najad menjarikannya sampai bentuknya hampir-hampir tidak dapat 
berubah, seperti Umar, mereka berkata: Hadzihi wugasy, ini adalah 
perumpamaan karena ia adalah alam (diketahui) yang tidak digabungkan 
kecuali oleh bentuk ubahan dan taa' ta'nits, dan Bahwasanya sya'ir-sya'ir 
berbentuk dengan bahasa penduduk Hijaz. Kemudian ia berkata (hal.196) 
setelah keterangan dari Ibnu Darid: Kecuali diakhiri oleh huruf raa”, seperti 
Ji'aarun: Racun serigala, Hidhaarun: Nama planet, Sifaarun: Nama sumur, 
Wibaarun: Nama daerah, dan para penduduk Hijaz setuju memabniikan dengan 
kasrah. Lihat juga A4l-Lisan (8:15), kata: #4—, dan lihat Hama'u Al Hamawi' 
karya As-Suyuthi (1:16). Sedangkan kata Syighaf ini adalah "alam mudzakkar 
dengan artian penutup hati atau kulit yang berada dibawahnya seperti hijab, dan 
bukan ubahan dari kata faa'il, dan gugurlah pendapat penduduk Najad yang 
melarang pegubahan di dalamnya, atau memabnikannya seperti keyakinan 
penduduk Hijaz. Kata Syighaf tertulis berbeda dalam naskah Ahmad yaitu 
Syifaf, namun ini adalah suatu kekeliruan, kami benarkan dari Malik, Muslim 


Musnad Imam Ahmad — 


. 3 85.a. 


GAN ana gas GP IP Jang MEA 
Sai Vol ah Ma dai 6 ALapa 


- 


1S) 36 sa us 5 GS Al Ia G Ka JB, AN pie 
tenlot Ka naa Ong Wika AI Hau, agan ta 


p.. 


Ag A JL SAI J3 GB As SL ls 20 B5 Luag 
CK CA DA LE Na es Pen aa tag Aga 


6508. Isma'il menceritakan kepada kami, dari Yunus, dari 
Hasan Bahwasanya Abdullah bin: Amr ,berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, “Apa yang kamu' kerjakan ' ketika berada di antara 
kerumunan manusia?” Ia berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana hal 
itu bisa terjadi?” Rasulullah SAW menjawab, “Jika janji dan amanat 
mereka langgar, dan seperti itulah mereka.” Kemudian Yunus 
menyilangkan jemarinya sebagai penyifatan tentang hal itu, ia berkata: 
Aku berkata, “Lalu apa yang harus aku lakukan wahai Rasulullah?” 
Beliau menjawab, “Bertakwalah kepada Allah, ambil yang kamu 
anggap baik, tinggalkan kemungkaran, kamu harus menjaga 
kepribadianmu, dan waspadailah orang yang awwam dari mereka. ai 


dan dari rujukan terjemahan. Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam 

Tafsir (3:337) dengan bentuk ini. Diriwayatkan oleh Hakim (4:560), ia berkata: 

Sanad hadits ini shahih namun ia belum meriwayatkannya. Adz-Dzahabi pun 

menyepakatinya. Abu Daud meriwayatkannya secara ringkas di no. 4742 

(4:378-379 dalam Aun Al Ma'bud) Al Mundziri menisbatkan 4575 kepada At- 
— Tirmidzi dan An-Nasa'i. 

”  Sanadnya shahih, Yunus adalah Ibnu Abid, Al Hasad yaitu Al Bashri, telah 
kami jelaskan dalam Hadits no.6197 dari Al Hafizh bin Hajar, dari Ibnu Al 
Madini, ia yakin bahwa Hasan belum mendengar dari Abdullah bin Amr bin Al 
Ash, penukilan dari Ibnu Al Madini ini shahih, juga seperti dalam At-Tahdzib 
karyanya 2:268, Ibnu Abu Hatim juga menukilkan darinya dalam Al! Marasil 
hal.15-16, namun ia membalikannya, Ibnu Abu Hatim menukilkan dari ayahnya 


— Musnad Imam Ahmad 


. yaitu Abu Hatim (hal.17) ia berkata: Hasan diyakini mendengar dari Anas bin 
Malik, Abu Barzah, Ahmar sahabat Nabi SAW, Ibnu Umar, Ibnu Amr, dan'Ibnu 
Taghlib. Ini seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abu Hatim, dan lebih didahulukan 

daripada peniadaan yang dilakukan oleh Ibnu Al Madani, Al Hasan adalah tabi'i 
terdahulu, ia banyak bertemu dengan para sahabat, berinteraksi dengan mereka 
dan mendengar dari mereka, diantara mereka ada yang lebih dahulu daripada 
Abdullah bin Amr, namun yang kami anggap benar adalah seperti yang kami 
sebutkan dalam Syarh 6197 bahwa dirinya belum dari Abdullah bin Amr, 
karena telah disebutkan dalam salah satu riwayatnya yang telah kami sebutkan 
disana yang penunjukan bahwa dirinya belum mendengar darinya, ini adalah 
ubahan yang tipis dan sebatas hanya di Hadits ini saja. Sedangkan Hadits ini 
yang diriwayatkan dari Hasan dari Abdullah bin Amr dapat dikatakan 
tersambung, tidak sebatas pertemuan dan berinteraksinya mereka saja, 
sebagaimana yang disebutklan oleh Muslim, tetapi dengan adanya pertemuan 
dan mendengarnya, sampai dianggap dirinya belum mendengar darinya. Hadits 
ini adalah Hadits Abdullah bin Amr, dan itu hanyalah perbedaan yang tipis yang 
Insyaallah akan kami jelaskan. Dalam Musnad juga akan dijelaskan makna yang 
serupa di no.6987 dari riwayat Ikrimah, 7049 dari riwayat Syu'aib, 7063 dari 
riwayat Imarah bin Amr bin Hazm, seluruhnya dari Abdullah bin Amr, Abu : 
Daud juga meriwayatkan 4342 dari riwayat Imarah bin Amr bin Hazm, 4343 
dari riwayat Ikrimah (4: 216-217 dalam Aun Al Ma'bud) dan diriwayatkan oleh 
Ibnu Majah (2:243) dari riwayat Imarah bin Amr bin Hazm. Al Mundziri 
menyebutkan 4176, 4177 dalam dua riwayat Abu Daud, bahwa kedua riwayat - 
tersebut An-Nasa'i, dan aku tidak menemukan keduanya didalamnya, dan ia 
belum menyebutkan riwayat Ibnu Majah. Al Hakim juga meriwayatkannya 
(4:435) dari jalur Imarah bin Hazm, kemudian ia berkata: Sanadnya shahih dan 
ia belum meriwayatkannya, Adz-Dzahabi juga menyetujuinya. Az-Zamakhsyari 
menunjukkan dalam A4! Fa'ig (1:238) materi Hatsala dan Ibnu Al Atsir dalam 
An-Nihayah dalam dua materi, Hatsala dan maraja, kebada Hadits ini. 
Kemudian menjadikan keduanya berasal dari Hadits Ibnu Umar. Disebutkan 
oleh pengarang Jam 'u Al Fawa 'id (2:283) seperti ini: Ibnu Umar berkata, “ 44 
Al TI aah pl IBU TAN US Ob) db ga) AO AN eko LA 
WAS JB Kit Ip) AKG JA NATA Yiluah KAN 3 UUT y eh3 MP ya 
MP Ulee JS Jai) «SE UP) «AI keseluruhannya berasal dari 
Al Bukhari, dan menjadikannya Hadits dari Abdullah bin Umar bin Khaththab, 
sebagaimana yang kalian lihat. Al Haitsami menyebutkan dalam Majma' Az- 
Zawa 'id (7:279 Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la 
dari syaikhnya Sufyan bin Waki' dan ini adalah dha'if Sedangkan riwayat Al 
Haitsami maka yang benar menurutku adalah —Karena menurutku tidak 
memiliki sanad yang kuat— bahwa ia menemukannya dalam Musnad Abu 
Ya'la seperti ini, dari Hadits Abdullah bin Umar, konteks ini kepada Abdullah 
bin Umar, oleh karena itu disebutkan dalam 4z-Zawa'id, karena dalam Kutub 
As-Sittah tidak disebutkan, sebagaimana yang kita ketahui bersama dari Hadits 


Musnad Imam Ahmad — BI | 


Ibnu Umar yang ditujukan untuk dirinya. Khususnya Bahwasanya Al Hafizh 
menunjukkan dalam Al Fath kepada riwayatnya dari Hadits Ibnu Umar seperti 
yang akan kami jelaskan perkataannya nanti Insyaallah, sedangkan yang jadi 
masalah adalah riwayat pengarang Jam' Al Fawa 'id, karena ia menyebutkan 
riwayat Hadits Abdullah bin Umar sedangkan objek sesungguhnya adalah untuk 
Abdullah bin Amr, seluruhnya dinisbatkan kepada Al Bukhari! Memang benar 
Al Bukhari telah meriwayatkan sebagiannya seperti yang seperti yang akan 
kami sebutkan namun ia belum meriwayatkan seluruhnya, karena bentuk 
sanadnya hampir mirip seperti riwayat Ibnu Umar, dan ini juga yang meragukan 
Az-Zamakhsyari dan Al Atsir, kemudian ia menjadikannya Hadits Ibnu Umar. 
Al Bukhari telah meriwayatkan (1:468), (1:103, cet. As-Sulthaniyah: Hamid bin 
Umar menceritakan kepada kami dari Basyar, Ashim menceritakan kepada 
kami, Wagid menceritakan kepada kami, dari ayahnya dari Ibnu Umar atau Ibnu 
Amr: Nabi SAW menyatukan jemarinya. Ashim bin Ali kemudian berkata: 
Ashim bin Muhammad menceritakan kepada kami: Aku mendengar Hadits ini 
dari ayahku tapi aku belum menghafalnya, dan penyeru melawanku dengan apa 
yang didengar dari ayahnya, ia berkata: Aku mendengar ayahku berkata: 
Abdullah berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Wahai Abdullah bin Amr, 
bagaimana jika kamu tetap berada diantara kejelekan manusia dengan kondisi 
ini?” Hadits ini tertulis dalam tulisan Al Bukhari yang diriwayatkan oleh para 
periwayat, namun seluruhnya belumlah tetap, oleh karena itu Al Hafizh 
menyebutkannya dalam Al Fath (1:468). Bahwasanya Hadits itu tertera dalam 
berbagai riwayat, ia berkata: Tidak dalam berbagai riwayat, Al Isma'ili dan Abu 
Na'im tidak meriwayatkannya, namun disebutkan oleh Abu Sa'ud dalam 
berbagai tulisan, dari riwayat Ibnu Ramih dari Al Farbari dan Hammad bin 
Syakir seluruhnya dari Al Bukhari (Ia menyebutkan nash Hadits, kemudian 
berkata) Al Humaidi telah menyebutkannya dalam Al Jam' baina Ash- 
Shahihaini dari Abu Mas'ud, kemudian ia menambahkan: Melanggar janji dan 
kepercayaan mereka lalu mereka saling bertentangan, dan jadilah mereka seperti 
ini, menyatukan jemarinya. Hadits Ashim bin Ali yang disebutkan oleh Al 
Bukhari disebutkan kembali oleh Ibrahim Al Harbi dalam Gharib Al Hadits, ia 
berkata: Ashim bin Ali menceritakan kepada kami, Ashim bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, dari Wagid: Aku mendengar ayahku berkata: 
Abdullah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Lalu ia menyebutkan Hadits itu. 
Riwayat Al Bukhari ini menunjukkan bahwa Ashim bin Muhammad bin Zaid 
bin Abdullah bin Umar bin Al Khathab mendengar Hadits ini ayahnya yaitu 
Muhammad bin Zaid, dan Bahwasanya ia belum menghafalnya dari ayahnya, 
namun ia hanya meriwayatkannya dari kakaknya Wagid bin Muhammad bin 
Zaid dari ayahnya Muhammad bin Zaid, dan Bahwasanya Muhammad bin Zaid 
meriwayatkannya dari salah seorang sahabat: Abdullah bin Umar bin Al 
Khathab atau Abdullah bin Amr bin Al Ash, Bahwasanya Rasulullah SAW 
mengatakan hal itu dengan ditujukan kepada Abdullah bin Amr bin Al Ash, dan 
ia tidak ragu, tapi keraguan itu terletak pada siapa yang meriwayatkannya 


' 
| 


— Musnad Imam Ahmad 


apakah kakeknya yaitu Abdullah bin Amr bin Al Ash, atau si periwayat itu 
sendiri yaitu Abdullah Amr, dan jelaslah bahwa para periwayat ragu tentang hal 


ini, mereka mengira bahwa riwayat Wagid dari ayahnya adalah dari Abdullah 
bin Umar, dan tanpa diragukan lagi, maka ia meriwayatkannya lagi tanpa ragu, 


dan tentang hal ini kami sampaikan seperti yang disampaikan oleh pengarang 
Jam' Al Fawa'id, yang dinisbatkan kepada Al Bukhari, yang ada di dalamnya 
masih diragukan, apakah Ibnu Umar atau Ibnu Amr, dan demikian juga seperti 
yang disebutkan dalam Majma' Az-Zawa'id dari Abu Ya'la. Bahkan Al Hafizh 
Ibnu Hajar ini pun terjebak dalam keraguan ini, dengan meyakini bahwa riwayat 
ini adalah dari Abdullah bin Umar, sedangkan Muhammad bin Zaid telah 
menjelaskan atas keraguan itu dalam riwayat Al Bukhari dari Hamid bin Umar, 
dan ia berhati-hati dalam menamakan seorang sahabat, dalam riwayat Al 
Bukhari dari Ashim bin ali, ia berkata: Abdullah berkata: Mungkin dia adalah 
Ibnu Umar dan Ibnu Amr, seperti yang telah jelas di dalamnya. Al Hafizh Ibnu 
Hajar mengomentari perkataan Al Bukhari, dalam pembahasan tentang /dzaa 
bagiya fii hatsaalatin min An-nasi, (13:32:33): Terjemah lafazh Hadits 
diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan di tashih oleh Ibnu hibban dari jalur Al 
“Ala bin Abdurrahman bin Ya'gub dari ayahnya dari Abu Hurairah, ia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, “Bagaimana denganmu hai Abdullah bin Amr, jika 
kamu berada di antara kejelekan manusia, janji dan kepercayaan mereka telah 
rusak, kemudian mereka saling bertentangan hingga sampai seperti ini,” dan 
Beliau menyatukan jemarinya, ia bertanya: Apa yang harus aku kerjakan? 
Beliau menjawab: Kamu harus bergaul dengan kalangan khashah umat ini, dan 
kamu tinggalkan orang-orang-awwam umat ini. Ibnu Al Bathal berkata: Al 
Bukhari menunjukkan kepada riwayat ini namun ia belum meriwayatkannya, 
karena Al Ala bukan bagian dari kriterianya. Al Hafizh kemudian berkata: 
Telah tampak dari Ibnu Umar seperti Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan 
oleh Hanbal bin Ishag dalam pembahasan tentang Fitnah dari jalur Ashim bin 
Muhammad dari kakaknya Wagid, telah dijelaskan dalam pembahasan tentang 
Tempat-tempat sujud, bab: Shalat (Yaitu seperti yang kami jelaskan dalam Al 
Bukhari 1:468) dari jalur Wagid, yaitu Ibnu Muhammad bin Zaid bin Abdullah 
bin Umar: Aku mendengar ayahku berkata: Abdullah bin Umar berkata: 


Rasulullah SAW bersabda: Wahai Abdullah bin Amr, bagaimana sikapmu jika 


berada diantara dua kejelekan manusia, dan inilah akhir dari apa yang 
diriwayatkan oleh Al Bukhari, sisanya adalah seperti yang ada pada Hanbal dari 
Hadits Abu Hurairah yang serupa, ia menambahkan: Ia berkata: Bagaimana 
engkau perintahkan kepadaku? Beliau menjawab: Kamu ambil sesuatu yang 
kamu ketahui dan tinggalkan sesuatu yang kamu ingkari dan kamu harus 
menjaga kepribadianmu, dan kamu tinggalkan kalangan awwam umat ini, Abu 
Ya'la meriwayatkan Hadits ini dari sisi ini. Ath-Thabrani meriwayatkan dari 
Hadits Abdullah bin Amr yang serupa, dari berbagai jalur yang sebagiannya 
shahih. Di dalamnya ia berkata: Bagaimana dengan kami wahai Rasulullah? 
beliau menjawab: Kalian ambil yang kalian ketahui, ia menyebutkan Hadits ini 


Musnad Imam Ahmad — 


dengan bentuk jamak seluruhnya. Ath-Thabrani dan Ibnu Adi meriwayatkan 
dari jalur Abdul Hamid bin Ja'far bin Al Hakam dari ayahnya Ilba', teks aslinya 
berbunyi: Hari kiamat tidak akan terjadi kecuali atas dua kejelekan manusia, 
Hadits. Ath-Thabrani dari Hadits Sahal bin Sa'ad ia berkata: Rasulullah SAW 
bertemu dengan kami, dan kami berada dalam majlis yang di dalamnya terdapat 
Amr bin Al Ash dan anaknya, ia berkata: Ia menyebutkan sisa Haditsnya, dan 
menambahkan: Tinggalkanlah bermain-main dalam urusan agama. Ini seperti 
yang disebutkan oleh Al Hafizh, akan kami tela'ah kembali perkataannya 
dengan sejelas-jelasnya, sehingga jelaslah sesuatu yang masih samar, insya 
Allah. 
Yang pertama: Hadits Abu Hurairah yang dinisbatkan kepada Ath-Thabrani dan 
Ibnu Hibban dan aku tidak menemukan sama sekali dalam Kutub At-Tis'ah, dan 
pengarang Majma' Az-Zawa'id pun tidak menyebtukannya, begitu juga 
: pengaragang Jam' Al Fawa'id, maka tidak bisa aku pastikan bahwa Hadits ini 
terdapat dalam Kutub As-Sittah, atau bagian dari Az-Zawa 'id, aku juga tidak 
menemukan sanad ini dalam Musnad Abu Hurairah. 
Kedua: Al Hafizh menisbatkan Hadits Ibnu Umar bin Al Khaththab kepada 
pembahasan tentang Fitnah karya Hanbali bin Ishag, dan aku juga tidak dapat 
memastikan apakah disebutkan dengan jelas Bahwasanya itu adalah riwayat 
Abdullah bin Umar atau ada sedikit keraguan antara Ibnu Umar atau Ibnu Amr 
sebagaimana riwayat Al Bukhari seperti yang telah kami sebutkan. 
Ketiga: Al Hafizh telah memastikan bahwa jalur ini atau jalur Ashim bin 
Muhammad dari kakaknya Wagid yang dinisbatkan kepada Hanbali bin Ishag 
mustahil riwayat tersebut dinisbatkan kepada riwayat Al Bukhari dalam 
pembahasan tentang Tempat-tempat sujud bab: Shalat: Dari riwayat Abdullah 
bin Umar! kemudian menisbatkannya dari jalur tersebut kepada riwayat Al 
. Bukhari dengan menyebutkan nama Abdullah bin Umar, dan ia sangat hati-hati 
dengan tidak menyebutkan apakah berasal dari riwayat Ibnu Umar atau Ibnu 
Amr, sebagaimana yang telah kami sebutkan, ia juga tidak menyebutkan nama 
lengkapnya dalam riwayat Ibrahim Al Harbi yang disebutkan oleh Al Hafizh 
dalam perkataannya di jalur ini. Aku tidak mengetahui dari manakah ia 
— memastikan Bahwasanya ia adalah Ibnu Umar? Bagaimana ia menyebutkan 
: namanya dengan lengkap Abdullah bin Amr di jalur ini dari Al Bukhari, yang 
sesungguhnya dalam Al Bukhari itu sendiri tidak ada! 
Empat: Ia menyebutkan bahwa Abu Ya'la meriwayatkan dari jalur ini atau dari 
jalur Wagid bin Muhammad dari ayahnya, semoga ia memilih seperti yang ada 
dalam Majma' Az-Zawa'id (7:279) dengan mengambil riwayat dari Ibnu Umar, 
dan menjadikan khithabnya kepadanya, kesalahan yang terdapat dalam tulisan 
Al Hafizh Al Haitsami dari Musnad Abu Ya'la karena Hadits dalam Al Bukhari 
ditujukan untuk Abdullah bin Amr, dengan sedikit keraguan Bahwasanya 
berasal dari Ibnu Umar atau Ibnu Amr. 
Kelima: Kami heran dengan Al Hafizh ketika ia menyebutkan Hadits tersebut 
berasal dari Ibnu Amr juga, yang serupa dengan makna ini dengan konteks 
. jamak seluruhnya, dan menisbatkannya hanya kepada Ath-Thabrani saja, 
padahal lafazh ini dengan konteks jamak yang terdapat dalam Sunan Abu Daud 


. —— Musnad Imam Ahmad 


5 
: 


.. ... kap ... PN . —.. Pt 
ea Sena Ya 2 Yaa 2 NO. 
Ge 003 1 ., . . ca. 3. 


NUN NA! ae tas 


£ Ta 


. 


dan Sunan Ibnu Majah serta dalam 4! Mustadrak, begitu juga dalam Al Musnad 
7063 dari riwayat Imarah bin Amr bin Hazm dari Ibnu Amr, yang juga terdapat 
:dalam Al Musnad 7049 dari riwayat Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari 
kakeknya, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya! Lalu kenapa 
meninggalkan naj'ah, dan As-Sunan serta Al Musnad dan condong kepada Ath- 
Thabrani?. : 
Enam: Hadits Ilba', dia adalah As-Silmi, akan dijelaskan di no.16139, Al 
Bukhari juga meriwayatkan dalam At-Tarikh Al Kabir (4/1/77) dari Ahmad bin 
Hanbal dengan sanadnya yang akan dijelaskan dalam Al Musnad, dan 
diriwayatkan juga oleh Al Hakim dalam Al Mustadrak (4:495-460 dari Al 
Oathi'i dari Abdullah bin Ahmad dari ayahnya, seperti riwayat dalam Al 
Musnad yang dibenarkannya dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Al Hafizh 
menunjukkannya dalam Al Ishabah (4:261 dari riwayat Al Hakim, dan tidak 
menyebutkannya berasal dari Al Musnad, barangkali ia belum mengetahuinya. 
Ketujuh: Hadits Sahal bin Sa'ad yang disebutkan oleh Al Hafizh dari Ath- 
Thabrani diambil oleh Al Haitsami juga dalam Majma' Az-Zawa'id (7:279), ia 
berkata: Ath-Thabrani meriwayatkannya dengan dua sanad, salah satu sanadnya 
memiliki periwayat yang tsigah. 

Inilah yang dapat kami kumpulkan dari riwayat-riwayat dalam Hadits ini, dan 
seandainya aku temukan setelahnya sesuatu pasti aku sebutkan dalam A4! 
Istadrakat, Al Hutsalah: Dalam Al-Lisan artinya sesuatu yang buruk, dikatakan 
juga bahwa artinya kurma, anggur dan gandum yang busuk. Ia menyebutkan arti 


dari Hadits ini: Maksud dari hutsalah adalah kumpulan orang-orang yang jahat . 


dan perangainya jelek, sedangkan huffalah juga memiliki arti yang sama, oleh 
karena itu Al Bukhari mengatakan di Hadits yang lain dalam Ash-Shahih (11: 
214-215), bahwa Abu Abdullah berkata: Huffalah sama dengan hutstsalah, 
begitu juga dalam Al-Lisan kata: Ji disebutkan: Al Huffalah sama dengan al 
hutstsalah, Al Ashma'i berkata: Dia termasuk huffalatihim atau hutstsalatihim, 
maksudnya orang yang tidak berguna, ia menambahkan: Yaitu sesuatu yang 
tidak bermanfaat. Marijat uhuduhum maksudnya jalan keluarnya samar-samar 
dan kacau balau, pengarang Al-Lisan menyebutkan tentang jalan keluar 
maksudnya adalah yang pecah bagian atasnya, Ibnu Al Oatha' juga berkata 
dalam kitab Al Afal (3:160-161), Hana Al Amr wa ad-din wa al khatam fil 
yad, marajan: Terguncang. 


Musnad Imam Ahmad — 


.&. 


-J5 TAP 2x03 ala akad ai 3 Ka alay ( AI ata 


Bawa 


” 


6509. Yahya maksudnya Ibnu Sa'ad menceritakan kepada 
kami, dari Syu'bah, Amr bin Murrah menceritakan kepada kami, aku 
mendengar lelaki di rumah Abu Ubaidah bahwa dirinya mendengar 
Abdullah bin Amr menceritakan kepada Abdullah bin Umar 
Bahwasanya dirinya mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
“Barangsiapa yang memperdengarkan kepada manusia tentang 
perbuatannya maka Allah perdengarkan kepada manusia dengan 
maen dananya dan menghinanya,” kemudian air mata Abdullah 
pun berlinang.'? 


10 Sanadnya shahih, seperti yang tampak dan seorang Tabi'i yang tidak mengenal 
periwayatnya, seperti yang akan kami sebutkan. Mirgat Al Mafatih juz: 2, 
halaman 334, Ibnu Katsir menyebutkan dalam A4t-Tafsir (5:334) dari jalur ini, 
Al Haitsami menyebutkan dalam Majma' Az-Zawa'id (10:222), ia mengatakan 
di awal: Dari Amr bin Murrah, ia berkata: Syaikh yang dikenal dengan nama 
Abu Yazid berkata: Ketika aku duduk bersama Abdullah bin Amr dan Abdullah 
bin Umar, kemudian ia menyebutkan dengan yang lebih panjang dari Hadits ini, 
kemudian ia berkata: Ath-Thabrani meriwayatkan dalam 4! Kabir dengan 
lafazh darinya, yang sedang-sedang saja. Kemudian ia menyebutkan bahwa 
Ahmad menyebutkan dengan singkat, kemudian berkata: Ath-Thabrani 
menamakan lelaki tersebut dengan Khaitsamah bin Abdurrahman, maka dengan 
pengakuan ini adalah termasuk periwayat Ahmad dan salah seorang periwayat 
sanad Ath-Thabrani dalam Al Kabir dengan periwayat yang shahih. Akan 
disebutkan dalam Al Musnad 6839, dengan mengibhamkan lelaki ini. Akan 
disebutkan juga di no.6986,7085 dari riwayat Al A' masy dari Amr bin murah 
dari Abu Yazid dengan tidak menyebutkan namanya. Al Mundziri juga 
menyebutkan dalam At-Targhib Wa At-Tarhib (1:31) secara singkat. Ia berkata: 
Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam A4! Kabir dengan berbagai sanad, salah 
satunya shahih, dan juga Al Baihagi. Khaitsamah bin Abdurrahman bin Abu 
Sarah Al Ju'fi Al Kufi adalah seorang Tabi'i terkenal yang dapat dipercaya, dan 
Al Bukhari telah menuliskan biografinya dalam Al Kabir (211197), 
diriwayatkan pula bahwa dirinya bertemu dengan Ali bin Abu Thalib. Ibnu 
Sa'ad juga. menjelaskannya dalam At-Thabagat (6:200-201), ia menyebutkan 
bahwa dirinya meriwayatkannya dari Ibnu Umar dengan cara mendengar dan 
Bahwasanya dirinya mendengarnya dari tiga belas orang sahabat, namun aku 
tidak menemukan dalam berbagai referensi yang menjelaskan tentang nama 
panggilannya, maka alangkah lebih baiknya jika membacanya dari sini, yaitu 


— Musnad Imam Ahmad 


03 8.8. 2. aa 


ati o Ai daa JP batas IP Bam Oa 


. 


Ad eny de Lo Jpg aa se KEK 


DA Anal One aan Ga NA UU 


7” 


dari Jam' Ar-Riwayat, dan bahwa dirinya dijuluki dengan Abu Yazid. Kata 
Sami'allahu bihi saami'a khalgihi, menurut Ibnu Al Atsir dalam An-Nihayah, 
dan dalam riwayat lain asaami'u khalgihi. Sami'un adalah ism fa'il dari sami'a, 


dan asami'u adalah jamak dari asma', dan asma'u adalah jamak gillah dari: 


sam'i, samma'a fulaanun bi'amalihi, idzaa azhharahu liyusmi'a. Bagi yang 
akan meriwayatkan asaami'a, maksudnya adalah Allah Memperdengarkan 
kepada pendengaran makhluk-Nya pada hari kiamat. Dikatakan bahwa 
maksudnya adalah barangsiapa yang memperdengarkan tentang perbuatannya 
kepada manusia maka Allah memperdengarkan dan memperlihatkannya 
ganjarannya tanpa memberikan kepadanya. Dikatakan bahwa barangsiapa yang 
menginginkan perbuatannya diketahui manusia maka akan Allah perlihatkan 
perbuatannya itu kepada manusia, dikatakan juga bahwa seseorang ingin 
melakukan amal shalih secara sembunyi lalu menampakkannya di hadapan 
manusia untuk diketahuinya maka Allah pasti akan memperdengarkan dan 
menampakkannya disertai dengan tujuannya di hadapan manusia, bahwa 
perbuatannya adalah tidak ikhlas. Dikatakan juga barangsiapa yang 
menisbatkan amal shalih kepada dirinya yang ia tidak kerjakan maka Allah pasti 
.akan membatalkan dan menunjukkan kedustaannya. Ini semua adalah seperti 
yang dikatakan oleh Ibnu Al Atsir dalam riwayat Saami', dan aku dapatkan Al 
Azhari mengikutinya, dalam Al-Lisan, Al Azhari berkata: Barangsiapa 
meriwayatkan: Saami'a khalgihi, maka hal itu adalah marfu', maksudnya Allah 
akan memperdengarkan kepada pendengaran para makhluk-Nya atau Dia akan 
"membatalkan kedustaannya. Sedangkan yang meriwayatkan: Asaami 'a khalgihi, 
mengkasrah asma'in, kemudian mengkasrah asaami 'i, yaitu dengan menjadikan 
as-sam'a sebagai ism bukan mashdar, seandainya mashdar mustahil kata itu 
menjadi jamak. Az-Zamakhsyari dalam Al Fa'ig (1:611) maka ia menjadikan 
riwayat tersebut asaami'a. kemudian berkata: Kemudian ia meriwayatkan 
saami'u khalgihi, dan menjelaskannya sama seperti yang dijelaskan oleh Al 
Azhari, yang juga aku pilih, aku fikir ia belum mendengar perkataan ini dalam 
| riwayat yang menyebutkan, saami'u, dan ia berkata: Seandainya ia 
. menashabkan kata tersebut maka artinya adalah: Allah SWT menperdengarkan 
kepada hamba-hambanya yang memiliki pendengaran, dan ini merupakan suatu 
ketelitian darinya. Riwayat yang pasti adalah dengan nashab, kata yang pasti 
juga terdapat pada Malik dengan redaksi, saami'a, dan tulisan Malik adalah 
menguatkan dengan seluruh kalimat yang ada setelahnya, walhamdulillah. 
Catatan: Kata, Saami 'u tertulis dalam tafsir Ibnu Katsir dan At-Targhib dengan 
redaksi masami'u, dan ini kesalahan penulisan dan cetakan. 
Fadzafarat “aina Abdillah maksudnya air mata Abdullah mengalir. 


Musnad Imam Ahmad — 


JP Aa KA saga IS EU NB 3 H3 Hii 
AG Gg lag da Jan Oia ala de daa 
A1 dya OT 2 Ai ea KG SN, Ha d 
Nara ba oa gi sa PAN JS Bp “ ala MP 


'. 
Na 
6510. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari 
Ubaidullah bin Akhnas, Al Walid bin Abdullah menceritakan kepada 
kami, dari Yusuf bin Mahak, dari Abdullah bin Amr, ia berkata: Aku 
tulis seluruh perkataan yang aku dengar dari Rasulullah SAW dengan 
niat untuk menghafalnya, tapi orang-orang Ouraisy menghalangiku, 
mereka berkata: Kenapa engkau tulis seluruh apa yang kau dengar dari 
— Rasulullah, dan Rasulullah juga manusia, yang berbicara di saat marah 
dan tenang, kemudian aku berhenti menulis, dan aku tanyakan kepada 
Rasulullah SAW? Beliau menjawab, “Tulislah, demi jiwa ku di 
tangan-nya, tidak ada yang: keluar dari ucapanku kecuali 
kebenaran.” eta 


V1 Sanadnya shahih, Ubaidullah bin Al Akhnas dan Al Walid bin Abdullah bin 
Abu Mughits: Telah dijelaskan statusnya pada Hadits no.2000, Yusuf bin Mahik 
juga telah dijelaskan statusnya di no. 1710, dan kami tambahkan bahwa 

— keduanya telah dianggap tsigah oleh Ibnu Muin dan An-Nasa'i, Ibnu Khurrasy 
berkata: Terpercaya dan adil. Al Bukhari telah mencantumkannya dalam Al 
Kabir (4/2/375). Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud di no.3646 (3:356) dan - 

Ad-Darimi 1: 125, Al Hakim 1:105-106, dan Ibnu Abdil Barr dalam kitab Jami" 
Bayan Al Ilm Wa Fadhluh (1:71), seluruhnya dari jalur Yahya bin Sa'id Al 
Oathan, juga dengan sanad ini. Akan disebutkan juga dengan sanad ini di 
no.6802. Akan kami sebutkan juga secara singkat dengan dua sanad yang lain di 
no. 7018,7020. Al Hafizh juga menyebutkan dalam Al Fath (1:185), kemudian 
ja menisbatkannya kepada Ahmad dan Abu Daud, kemudian berkata: Hadits ini 
masih memiliki jalur yang lain dari Abdullah bin Amr yang seling menguatkan 
satu dengan lainnya. Al Hakim berkata: Para periwayat Hadits ini telah di 
jadikan sandaran oleh Al Bukhari dan Muslim, dari selain mereka berdua, selain 
Al Walid, yang menurutku ia adalah Al Walid bin Abu Al Walid Asy-Syami, 
sesungguhnya ia adalah Al Walid Asy-Syami, jika demikian sesungguhnya 


—— Musnad Imam Ahmad 


Muslim pun telah berdasarkan dirinya. Adz-Dzahabi pun telah menyetujuinya. 
Aku khawatir ini karena percampuran dari Al Hakim yang diikuti oleh Adz- 
Dzahabi. 

Yang pertama: Bahwa Al Walid bin Abdullah disini adalah Al Walid bin 
Abdullah bin Abu Mughits, seperti yang tertera dalam riwayat Abu Daud, yang 
telah disebutkan nashabnya dengan lengkap. 

Kedua: Aku tidak menemukan di rangkaian periwayat nama Al Walid bin Abu 
Al Walid Asy-Syami dengan bebas, terutama para periwayat yang ada di shahih 
. Muslim. Bahwasanya Al Walid bin Abu Al Walid yang mana Muslim 
meriwayatkan darinya adalah Al Ourasyi budak Umar, atau budak Utsman, dan 
ia penduduk negeri itu bukan beasal dari Syam, dan ayahnya yaitu Abu Al 
Walid namanya adalah Utsman bukan Abdullah, bagian manakah yang 
dikatakan oleh Al Hakim? Lihat kembali biografi Al Walid bin Abu al Walid 
dengan seksama di no.5721. Ibnu Oayim berkata dalam komentarnya .atas 
tulisan Al Mundziri tentang Sunan Abu Daud (5: 245-246): Telah diketahui 
bahwa Nabi SAW melarang untuk menulis dan mengizinkannya. Perizinan ini 
datang belakangan, dan menjadi penghapus bagi larangan tadi.Bahwasanya 
Nabi SAW bersabda pada peperangan Al Fath, “Tulislah dari Abu Syah," 
maksudnya khutbah Belia ketika Abu Syah menanyakan tentang izin tersebiit, 
dan mengizinkan Abdullah bin Amr untuk menulis, dan Hadits ini datang 
setelah Hadits larangan, karena pada saat itu ia masih menulis, kemudian ia 
meninggal dengan meninggalkan tulisan, yaitu lembaran yang dikenal 
kemudian dengan nama Ash-Shadigah, seandainya larangan. itu datang 
belakangan pasti Abdullah menghapus tulisannya, dan Nabi ,SAW pasti 
memerintahkannya untuk menghapus tulisan selain Al Our'an. Maka ketika ia 
tidak menghapus bahkan menetapkannya hal ini menunjukkan bahwa izin untuk 
menulis datang belakangan dari larangan, ini sudah jelas, Walhamdulillah. 
Telah jelas tentang perkataan Nabi SAW pada saat Beliau sakit menjelang 
kematiannya, “Berikan kepadaku lempengan, tinta dan puing, agar aku bisa 
menulis untuk kalian supaya kalian tidak tersesat setelahnya.” Ini merupakan 
tulisan dari perkataan dan perintahnya. Kemudian Nabi SAW menulis kepada 
Abdullah bin Amr dengan tulisan yang sangat tebal, di dalamnya tentang 
permasalahan Diyat, Al Fara'id, Zakat dll. Begitu juga tentang tulisan- : 
tulisannya dalam masalah sedekah yang terkenal, seperti tulisan Umar bin 
Khaththab, tulisan Abu Bakar Ash-Shidig yang diserahkan kepada Anas RA. 
Ali pernah ditanya: Apakah Rasulullah SAW pernah mengkhususkanmu dengan 
sesuatu? Ia menjawab: Tidak, demi Zat yang membelah biji-bijian, kecuali 
dengan lembaran khusus ini, di dalamnya ada banyak pelajaran, pembebasan 
tawanan, larangan kaum muslim untuk membunuh orang kafir. Sesungguhnya 
Rasulullah SAW melarang tulisan selain Al Our'an pada awal Islam, agar Al 
Our'an tidak tercampur oleh tulisan lainnya, sehingga Al Our'an khusus dengan 
keotentikannya, yang dijamin tidak tercampur dengan lainnya, maka Beliau pun 
mengizinkannya. Sebagian dari mereka berkata: Larangan adalah bagi tulisan 
khusus, dengan mencampur antara tulisan Al Our'an dan Hadits dalam satu 
lembaran, dengan kekhawatiran adanya percampuran. Pada dasarnya para 


Musnad Imam Ahmad — 


8. 


Tr) PAS das 2 Celta YP Lu pa 1011 


GT Penak ata ... J3 . 


3. 7 “ 
al ng Tata SI UP SI ya PE Gp KE Tata 
” .. 8. Pu H4 PJ ah ? N 2 : 2:3 2 . or. A4 2 
EA AI al Gank Y HI Of ida lag Ale Ml le 
“.. 6 Se Ardo- or £ t . .. ANA, 0 te 
TN AE BE Ih Ul janda olah jani SG co 


NA: 2. 2 0 Be “3G TN Te Ka SN Ts 
Silet yha cola aa NAS datang “Vlpr sa) all 


6511. Yahya menceritakan kepadaku, dari Hisyam, ia 
mendiktekannya kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Aku 
mendengar Abdullah bin Umar berkata: Dari mulutnya ke mulutku, ia 
berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya 
Allah tidak akan mencabut ilmu dari diri manusia, namun 
mencabutnya bersamaan dengan mencabut nyawa para ulama, 
sampai jika tidak ada lagi seorang ulama di atas bumi ini, lalu orang- 
orang menjadikan orang bodoh sebagai pemimpin mereka, kemudian 
mereka (Pemimpin yang bodoh) ditanya, dan mereka pun berfatwa 
tanpa ilmu, sesungguhnya mereka tersesat dan menyesatkan. ”'2 


pendahulu (Salaf) sangat membenci menulis, namun sebagian mereka ada juga 
yang menulis guna memudahkan dalam hafalan, ketika ia telah hafal maka ia 
menghapus tulisan tersebut. Telah disepakati tentang dibolehkannya tulisan 
pada masa itu, jika tidak dibolehkan tentu kita tidak dapat mempelajari sunah- 
sunah Nabi SAW dengan baik. 

12 Sanadnya shahih, Hisyam: adalah Ibnu Urwah bin Az-Zubair, Hadits ini 
diriwayatkan oleh Al Bukhari (1:174-175), Muslim (2:305-306, At-Tirmidzi 
(3:371), ia berkata: Hadits hasan shahih, Ibnu Majah (1:14), Ad-Darimi 4:77, 
Ath-Thayalisi 2297. Ibnu Abdul Barr meriwayatkan dalam Jami' Bayan Al 'Ilm 
(1:148-151) dengan berbagai sanad. Al Hafizh telah menjelaskan dalam Al Fath 
(13:239-242) dengan penjelasan yang mendetail, ia menunjukkan kepada 
berbagai jalur dan riwayat-riwayatnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


28 - 


TAN PAN ANE Crra “TOY 


2. 3D 3 00. 


Ps Ja | of yai 5 
AI AI, Uap NN up 2 Tea SL 
Ie set iXo dy PRO Kana db CI Boy 
Mega S 1g Si SLS ana 

6512. Yahya menceritakan kepada kami, dari Sufyan, Manshur 
menceritakan kepada kami, dari Hilal bin Yassaf, dari Abu Yahya, 
dari Abdullah bin Amr, Aku melihat Rasulullah shalat dengan duduk, 

— aku berkata kepadanya: Aku diceritakan bahwa engkau bersabda, 
“Shalat orang yang duduk mendapat pahala setengah orang yang 


shalat dengan berdiri?” Beliau menjawab, “Aku tidak sama seperti 
kalian 19 


13 Sanadnya shahih, Sufyan adalah Ats-Tsauri. Manshur adalah Ibnu Al Mu'tamir. 
Hilal bin Yisaf- Telah dijelaskan di no.1630. Abu Yahya: adalah Al A'raj. 
Hadits lainnya telah berlalu di no.2921 dari riwayat Abu Yahya budak Ibnu 
Ugail Al Anshari, disana kami sebutkan bahwa ia adalah Al Mu' argab dan 

' namanya adalah Mashda', dan kami nukilkan dari At-Tahdzib bahwa ia adalah 
budak Abdullah bin Amr dan juga dikatakan bahwa ia adalah budak Mu'adz bin 
Afra', dan dalam At-Tarikh Al Kabir, Al Bukhari menukil dari Ahmad bin 
Hanbal Bahwasanya ia berkata: Ia adalah budak Mu'adz bin Afra' dan ia adalah 
Al A'raj. Yang aku pilih adalah bahwa disana ada dua biografi yang bercampur 
menjadi satu, disana ada dua perawi yang berbeda: Yang pertama lelaki yang 
tadi, budak orang Anshar yang terkadang dinisbatkan sebagai budak Ibnu Agil 
Al Anshari sebagaimana dalam sanad tersebut. Ahmad berpendapat bahwa ia 
adalah budak Mu'adz bin Afra' dan Muadz pun adalah orang anshar juga,yang 
bernama Mu'adz bin Al Harts bin Rifa'ah bin An-Najar Al Anshari Al Khazraji, 
dinisbatkan kepada ibunya Al Afra'. Yang Kedua budak Abdullah bin Amr, dan 
ini tidak dinisbatkan kepada orang anshar, namun dinisbatkan kepada orang 
guraisy karena perwalian. Semoga keduanya adalah hanya penyifatan Al A'raj. 
Barangsiapa yang membaca biografi Mashda' dalam At-Tahdzib (10:157-158) 
dan memperhatikannya dengan seksama, akan meragukan bahwa itu adalah dua 
orang periwayat. Al Bukhari menambahkan dengan membedakan antara 
keduanya dengan detail, ia menjelaskan dalam Al Kabir (4/2/65), ia berkata: 
Mashda' Abu Yahya Al Mu'argab Al Anshari, dari Aisyah dan Ibnu Abbas, 
Muhammad bin Dinar menisbatkannya kepada Sa'ad bin Aus. Ibnu Hanbal 
berkata: Ia adalah budak Mu'adz bin “Afar' dan ia sebetulnya adalah Al A'raj, 
kemudian menjelaskannya dalam A4! Kuna (no.793) ia berkata: Ubu Yahya dari ' 


Musnad Imam Ahmad — 


HP Pai LAS IAI eta 53 Si Es Near 
sj  .. 0.2 0 03 0. ce. . ...... .. . 6. 
PS AP OP pak Got PAN OP OA Gi MA GP man gi Kah 


g oo... o.. 0. 3 Pa NN 4 “5 Ina. .. 
olbana snp Ale el) aing ala SI de Iga, ot jp 
| | H Pasal y jus ai oi -JG 
6513. Yahya menceritakan kepada kami, dari Hisyam Ad- 
Dustuwa'i, Yahya menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin 
. Ibrahim dari Khalid bin Ma'dan dari Jubair bin Nufair dari Abdullah 
bin Amr: Bahwasanya Rasulullah SAW melihat dua pakaian yang 


——w— 
Abdullah bin Amr, Hilal bin Yisaf meriwayatkan darinya. Semoga yang dipilih 
bahwa itu adalah dua orang periwayat, walaupun hal demikian belum pasti. 
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (1:204) dari jalur Jarir dari Manshur, 
kemudian dari jalur Syu'bah dan Sufyan, keduanya berasal dari Manshur. Ia 
berkata dalam riwayat Syu'bah: Dari Abu Yahya Al A'raj. Akan dijelaskan 
dalam Al Musnad dari riwayat Syu'bah 6803,6883, dan dari riwayat Sufyan 


6894, dan dari jalur lain 6808. Ath-Thayalisi juga meriwayatkan 2289 dari 


Syu'bah. Abu “Awanah meriwayatkan dalam Al Mustakhraj (2:220-221) dari 
jalur Ath-Thayalisi 2289 dari jalur Ath-Thayalisi, ia juga meriwayatkan dari 
jalur Sufyan dari Manshur. Abu Daud meriwayatkan 950 (1:358-359) dari jalur 
Jarir dari Manshur dan An-Nasa'i (1:245) dari jalur Sufyan Ats-Tsauri dari 
Manshur yang sama. Ibnu Majah juga meriwayatkan yang serupa (1:191) dari 


jalur lain, Al Hafizh menunjukkan dalam Al Fath (2:482) dan menisbatkannya 


kepada Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i. Kalimat, “Inni laisa mitslakum,” 
seperti inilah yang tertera dalam Ahmad, yang memiliki nilai bahasa arab, 


bahwa ism laisa terhapus, seakan-akan ia berkata: Inni laisa sya 'ni kamitslikum, 


atau dapat dikatakan bahwa Jaisa adalah suatu huruf, bukan fil nagish, 
sebagaimana dikemukakan oleh ahli Nahwu. Dalam versi Malik tertulis lastu, 
sama dengan riwayat-riwayat lainnya. Hukum ini (Shalaut Oa'id “alaa nishfi 
shalatil Ga'im) adalah pada “shalat sunah dengan kemampuan berdiri. 
Sedangkan pada shalat. fardhu maka shalat orang yang duduk dengan 
kemampuan untuk berdiri maka shalatnya batal, tapi jika ia tidak mampu maka 
wajib baginya untuk duduk, tanpa mengurangi pahalanya sedikitpun, demikian 
pula dalam shalat sunah. Allah SWT telah mengkhususkan Nabi-Nya untuk 
shalat dengan duduk tanpa dikurangi pahalanya sedikitpun, sebagai 
penghargaan bagi dirinya, dengan dalil sabda Rasulullah SAW, “Inni laisa 
kamitslikum.” 


— Musnad Imam Ahmad 


orang-orang kafir, jangan kalian pakai! 


dicelupkan pewarna (warna emas) lalu berkata, “Ini adalah pakaian 
y 104 


14 Sanadnya shahih, Yahya adalah Syaikhnya Ahmad: Ibnu Sa'id Al Oathan. 

Yahya Syaikh Hisyam Ad-Dustuwa'i adalah Yahya bin Abu Katsir. Muhammad 
bin Ibrahim adalah Ibnu Al Harits At-Taimi. Khalid bin Ma'dan adalah Ibnu 
Abu Kuraib. Al Kala'i adalah seorang tabi'i terpercaya dan masyhur, 
merupakan kerabat Abdullah. Al Bukhari menuturkan biografinya dalam AI 
Kabir (2/1/161-162. Ibnu Sa'ad dalam Ath-Thabagat (7/2/162). Al Kala'i 
dinisbatkan kepada yang memiliki Al Kala” sekelompok Humair yang pesimis. 
Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2:154), An-Nasa'i (2:298), keduanya dari 
jalur Yahya bin Abu Katsir dengan sanad yang sama. Abu Daud juga 
meriwayatkan sanad yang sama dari berbagai jalur yang berbeda-beda. Lihat Al 
Mundziri 3908-3910. Lihat juga dalam musnad Ali 611, dan musnad Abdullah 
bin Umar 5751. Al Mu'ashfir: Seekor burung yang disamak, telah diketahui 
bersama bahwa cara menyamak adalah dengan membubuhi warna merah. 
Hadits ini menunjukkan larangan untuk menyerupai orang-orang kafir dalam 
hal berpakaian dan berpenampilan, begitu juga dengan Hadits-hadits. shahih 
lainnya, “Man tasyabbaha bigaumin fahuwa minhum,” Hadits ini telah dibahas 
di no.5114, 5115, 5667, para ulama tidak pernah bertentangan sejak dahulu, 
yaitu tentang larangan menyerupai orang-orang kafir, sampai saat ini, sehingga 
kaum muslimin terjangkit penyakit masyarakat yang menjauhkannya dari 
agamanya akibat menyerupai orang-orang kafir, dan agar menjauhi dan 
meninggalkannya. Bahkan di kalangan orang yang mengetahui pun ada yang 
terjangkit penyakit masyarakat ini dengan kemasan yang mempengaruhinya 
- agar menghias pakaian dan penampilan mereka sama seperti penampilan orang- 

orang kafir, sehingga berpengaruh dalam cara hidup kaum muslimin, dan yang 
tampak adalah ritual yang wajib saja, seperti: Shalat, puasa, haji disertai dengan 
praktek bid'ah dalam ritual tersebut, bahkan menyerupai orang-orang kafir, 
pemandangan yang tampak adalah topi yang dikenakan oleh sebagian ulama 
(biasa dikenal dengan nama Burnithah) dengan alasan menghalangi terik sinar 
matahari, yang sesungguhnya adalah untuk menghalangi dari Islam, mereka 
beralasan dengan alasan yang dibuat-buat yang menyimpang, kemudian 
sebagian ulama terkenal membolehkannya. Para penulis pun tidak ketinggalan 
mempropagandakan tentang manfaat topi ini pada kepala, dan membawa kaum 
muslimin dari pemikiran bangsa arab yang sempit kepada pemikiran barat yang 
liberal, kemudian Allah hancurkan mereka, dengan cara pertentangan diantara 
mereka, dan mereka tidak mampu untuk menjerumuskan umat ini kepada 
kehancuran, dan mereka pun meninggalkan perihal topi ini, mereka lupa 
Bahwasanya terik sinar matahari akan mengenai mereka langsung, tanpa ada 
penghalang lagi, mereka lupa bahwa mereka pernah menganjurkan penggunaan 
topi, dimana tidak ada yang menghadang terik sinar matahari kecuali 
dengannya. Selang beberapa tahun selanjutnya, para tentara inggis menjajah 
negeri Mesir dengan seragam tentara khususnya. Kita lalu menyaksikan mereka 
memakaian seragam yang sama kepada tentara dan kepolisian Mesir dengan 


- Musnad Imam Ahmad — 


8 


5 Al aa 6 Tae ea ra Head tgk tia ara TON 


aa aa des MG AN AK OS 2JE Ana Ain 
nj da Leaas sa ag OA tata ae S Ia da PP 


4 yan Las 3, Ka 35 ar Ka A5 sj 5: 13 


s3 Gi ad « ol CA 2s A3 Lakon uket Uu a Ga da 


. ..g . 


33 Arya st ye Ea aa daa Si 


A.A 5. 


Ya ol 3 ag dai Je In DI ia dp al 


. 


Sea, Y Ju LATEN Ganti Gak | pa Lg 


CR Ag aya 2g Le AT Pa, ea ak | 


Ob, Kop Pa tr Iya 5) v Ju, ep £ Oa) PI 
Te nota jar Na SM 251 


7. 8. baka Ketar 


ats Ke TN Pena da ad 
Ita Gb Tenban Telp 


6514. Yahya menceritakan kepada kami, Husain seorang 
pengajar menceritakan kepada kami, Abdullah bin Buraidah 
menceritakan kepada kami, dari Abu Sabrah, ia berkata: Ubaidullah 
bin Ziyad bertanya tentang perihal haudh (telaga), yaitu telaga Nabi 


seragam mereka. Yang pada hakekatnya ini adalah bentuk penghinaan terhadap 
negeri setempat selama tujuh puluh tahun, seakan-akan mereka tidak sabar 
untuk kehilangan pakaian penghinaan ini yang telah orang-orang kafir berikan. 
Aku tidak menyaksikan pemandangan ini kecuali Ta perasaan sedih. 


1027 — Musnad Imam Ahmad 


Muhammad SAW, dan ia mengingkarinya setelah bertanya kepada 
'Abu-Barzah dan Al Barra' bin Azib dan Aidz bin Amr dan lelaki lain, . 
ia juga mengingkarinya, kemudian Abu Sabrah berkata: Aku 
menceritakan kepadamu dengan Hadits yang di dalamnya penjelasan 
tentangnya, bahwa ayahmu mengirimkan melaluiku sejumlah uang 
kepada Muawiyah, lalu aku bertemu dengan Abdullah bin Amr, lalu ia 
menceritakan kepadaku tentang Hadits yang ia dengar dari Rasulullah 
SAW, dengan mendiktekannya kepadaku, aku pun menulisnya, dan 
aku sama sekali tidak menambah-nambahkan satu huruf pun, atau : 
menguranginya, Rasulullah SAW menceritakan kepada kami, ia 
bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai perbuatan keji,” 
atau, “Dia membenci orang yang berbuat keji dan sengaja berbuat 
keji,” Beliau melanjutkan, “Hari kiamat tidak terjadi sampai terjadi 
perbuatan keji, memutuskan tali silaturahmi, buruknya hubungan 
bertetangga, pengkhianat yang dipercaya, orang jujur yang 
dikhianati,” Beliau melanjutkan, “Ketahuilah bahwa tempat kembali 
kalian adalah telagaku, lebar dan panjangnya sama, yaitu seperti 
jarak antara Aylah dan Makkah, selama perjalanan sebulan, di 
dalamnya seperti kilauan bintang, airnya lebih putih dari perak, 
barangsiapa yang meminumnya tidak akan merasa kehausan 
selamanya.” Ubaidullah berkata: Aku tidak pernah mendengar Hadits 
tentang telaga yang lebih kuat dari Hadits ini, lalu ia pun 
mempercayainya, lalu ia mengambil lembaran tersebut dan 
menyimpannya.' | | 


105 Sanadnya shahih, Abu Sabrah adalah Abu Sabrah bin Salmah Al Hudzaili, 
seperti yang dicantumkan oleh Al Hafizh dalam: Al Mustadrak dalam 
meriwayatkan Hadits ini 1: 75-76. Ia berkata di akhir kalimat: Ia termasuk tabi'i 
besar, tertera dalam sejarah, tanpa ada yang mencelanya. Adz-Dzahabi 
menyepakatinya, Al Hafizh meringkasnya, sehingga ia tidak menyebutkan 
karena waktunya yang tidak memadai, bahwa Al Husaini menyebutkan dalam 
Al Ikmal (Hal.32) dan itu adalah dasar dari ketergesaan tersebut. Menurut 
pendapatku Bahwasanya Al Hafizh mengira Abu Sabrah ini adalah Abu Sabrah 
yang ada di At-Tahdzib 12:105 dan itu adalah suatu kekeliruan. Yang ada dalam 
At-Tahdzib adalah Abu Sabrah An-Nakh'i Al Kufi, seorang yang hidup 


Musnad Imam Ahmad — 


belakangan dimana Al A'masy, Al Hasan bin Hakam An-Nakh'i meriwayatkan 
darinya. Al A'masy lahir pada tahun 61 dan wafat pada tahun 147 atau 148, Al 
Hasan bin Hakam wafat pada tahun 140-an, maka tidak masuk akal jika mereka 
berdua meriwayatkan dari Abu Sabrah periwayat Hadits ini, yang memiliki 
pengaruh yang besar dimana Ziyad mengirsalkannya kepada Mu'awiyah 
dengan uang, Ziyad wafat pada tahun 53 hijriyah, bagaimana mungkin Al 
.A'masy dan Ibnu Al Hakam meriwayatkan darinya? Kecuali ia memiliki umur 
yang sangat panjang. Seandainya biografinya tidak diketahui, dan seandainya 
memerhatikannya sudah pasti mereka menyebutkannya, nyatanya para ulama 
tidak menemukan dari rantaian sanad yang teratas sekalipun tentangnya, 
sedangkan penjelasan Al Husaini adalah sesuatu yang benar, dan penjelasan 
tentang biografinya adalah yang paling jelas, semoga hal ini hanya 
penyimpangan saja. Kalimat: Abu Sabrah dari Abdullah bin Amr, dimana 
Abdullah bin Buraidah juga meriwayatkan darinya, ia adalah Salim bin Sabrah 
Al Madani, dan Salim ini disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Ath-Thabagat 
(5:221) dengan teks: Salim bin Salamah Abu Sabrah Ai Hudzaili, tanpa 
menyebutkan sedikitpun tentang dirinya. Al Bukhari juga menjelaskan dalam AI 
Kabir (2/2/114) dengan teks: Salim bin Salamah Abu Sabrah Al Hudzaili 
menyebutkan dari Ali. Kemudian seorang yang mengomentari tulisan ini yaitu 
Al Allamah Asy-Syaikh Abdurrahman bin Yahya Al Yamani berkata: Dalam 
kitab Abu Hatim ada dua biografi: Salim bin Sabrah Abu Sabrah Al Hudzaili 
I-tidak tertera tulisan di dalamnya-) aku mendengar ayahku mengatakannya: 
Salim bin Salamah Al Hudzaili Abu Masarrah, aku mendengar ayahku 
mengatakannya. Dalam Ats-Tsigat (maksudnya Tsigat Ibnu Hibban): Salim 
Abu Sabrah Al Hudzaili, meriwayatkan dari Ali, para penduduk Kufah 
meriwayatkan darinya. Dalam Lisan 4! Mizan (3:4) yang teksnya berbunyi: 
Salim bin Sabrah Al Hamdani (-tidak tertera tulisan di dalamnya-), Ibnu 
Baridah meriwayatkan darinya, tidak diketahui, selesai. Ibnu Hibban juga 
menyebutkan dalam Ats-Tsigat, ia berkata: Dia meriwayatkan dari Ali, para 
penduduk Kufah meriwayatkan darinya, aku berkata: (Ibnu Hajar yang 
berbicara) Dia adalah anak dari Al Jarud bin Abu Maisarah (-tidak tertera 
tulisan di dalamnya-), diriwayatkan pula dari Abdullah bin Amr bin Al Ash dan 
Ibnu Abbas: Datang kepada Mu'awiyah seorang utusan dari Ziyad. Al Baladziri 
menyebutkan bahwa Ziyad mempercayainya sebagai gubernur Bashrah. Teks : 
ini dalam Lisan Al Mizan memiliki sedikit kekeliruan, menurutku ini kesalahan 
penulis. Pertama: Kalimat: Salim bin Sabrah Ai Hamdani, kesalahan besar, 
karena sudah menjadi kebiasaan Bahwasanya di awal biografinya disebutkan 
perkataan Adz-Dzahabi dalam Al Mizan, yang tertera di A/ Mizan adalah 
1:367:Salim bin Salamah Abu Sabrah Al Hudzaili, inilah yang benar. Kedua: 
Kalimat: Dia adalah anak Al Jarud bin Abu Maisarah, juga merupakan 
kesalahan yang jelas, yang benar adalah: Dari anaknya Al Jarud bin Abu 
Sabrah, karena inilah yang benar. Al Jarud memiliki penjelasan di dalam At- 
Tahdzib 2:52-53, awalnya: Al Jarud bin Abu Sabrah Salim bin Salamah Al 
Hudzaili Abu Naufal Al Bashri, dijelaskan oleh Adz-Dzahabi dalam Tarikh Al 
Islam (Jilid 4, Hal.237) ia berkata: Al Jarud bin Abu Sabrah Al Hudzaili, salah 


— Musnad Imam Ahmad 


seorang yang terpandang di Bashrah, yang wafat pada tahun 120. Al Bukhari 
menjelasakan dalam Al Kabir (1/2/235-236), ia berkata: Jarud bin Abu Sabrah 
Al Hudzaili dianggap orang Bashrah, dimana Oatadah dan Amr bin Abu Hajjaj 
meriwayatkan darinya, dari Anas bin Malik. Inilah ia, inilah Ibnu Abu Sabrah 
periwayat Hadits ini. Maka ada koreksi dalam Al Mizan dari musnad ini. 
Sedangkan bahwa Abu Sabrah periwayat Hadits ini adalah Saim Salamah Al 
Hudzaili, dan dalil-dalilnya kuat, Alhamdulillah kami telah jelaskan perkataan 
Al Hakim, dalam biografi dirinya di Tarikh Al Kabir,dan menghilangkan semua 
keraguan bahwa Al Hafizh bin Asakir menjelaskan tentang biografinya dengan 
baik, yaitu dalam Tarikh Dimasyg (Juz 6, hal.48-50 dari Tahzib Tarikh Ibnu 
Asakir, ringkasan dari Asy-Syaikh Abdul Oadir Badran RA) ia berkata di 
dalamnya: Salim bin Salamah bin Naufal bin Abul Izza nashabnya sampai 
kepada yang dikenal, Abu Sabrah Al Hudzaili Al Bashri dari bani Sa'ad bin 
Hudzail, ia meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, dan Abdullah bin Abbas, dan 
Abdullah bin Amr bin Al Ash, kemudian Abdullah bin Buraidah meriwayatkan 
darinya, kemudian ia menyebutkan ringkasan Haditd tersebut disini, kemudian 
ia menbisbatkannya kepada riwayat Ibnu Asakir dan AI Imam Ahmad, 
kemudian ia menyebutkan bahwa Al Baihagi meriwayatkan darinya dengan 
tambahan, dan Imam Ahmad pun menyebutkannya disertai dengan tambahan, 
kedua tambahan ini akan dijelaskan dalam riwayat Al Musnad dari jalur Mathar 
dari Abdullah bin Buraidah dari Abu Sabrah 6872, kemudian ia mengambil 
dari Abu Hatim, Bahwasanya ia berkata: Dia tidak dikenal, maksudnya Abu 
Sabrah kemudian berkata: Al Baladziri berkata: Ia menjelaskan identitas Abu 
Al Aswad Ad-Dw'ali dan Sa'ad bin Hudzail, yaitu yang dinisbatkan kepadanya 
Abu Sabrah ini, adalah Sa'ad bin Hudzail bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhir 
yang dinisbatkan dari keturunannya kepada Abdullah bin Mas'ud, dan anak 
keturunannya, diantaranya Abu Kabir Al Hudzaili dan Abu Kharasy Al 
Hudzaili dua orang penyair serta Abu Bakar Al Hudzaili Al Fagih. Lihat Ath- 
Thabagat Ibnu Sa'ad (3/1/106) dan Jamharat Al Ansab karya Ibnu Hazm (Hal. 
186-187). Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim (1:75-76) dengan tiga jalur 
sanad, keduanya meriwayatkan pertama kali dari Abu Al Abbas Muhammad bin 
Ya'gub Al Asham dari Abdullah bin Muhammad bin Syakir dari Abu Usamah 
dari Husain Al Mu'allim, dan dari Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i dari Abdullah 
bin Ahmad bin Hanbal dari ayahnya dari Abu Adi dari Husain Al Muallim dari 
Abdullah bin Buraidah, kemudian berkata: Ini Hadits shahih, Al Bukhari dan 
Muslim telah menyepakatinya untuk menjadikannya hujjah dengan seluruh 
periwayatnya selain Abu Sabrah Al Hudzaili dan ia adalah seorang Tabi'i besar, 
dan telah dijelaskan dengan gamblang dalam semua sejarah dan sanad, selain : 
yang dinilai cacat di dalamnya. Lalu melanjutkan: Ini memiliki syahid dari 
Hadits Oatadah dari Ibnu Buraidah: Abu Bakar bin Ishag menceritakan kepada 
kami, Hisyam bin Ali mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Raja' 
menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami dari Gatadah 
dari Ibnu Buraidah dari Abu Sabrah Al Hudzaili, kemudian menyebutkan 
' Hadits selengkapnya. Adz-Dzahabi pun menyetujui tentang keshahihannya, lalu 
berkata: Ahmad meriwayatkannya dalam Musnadnya. Sedangkan riwayat 


Musnad Imam Ahmad — 


—————— 
Hakim dari jalur seperti dalam Musnad bahwa Ahmad meriwayatkannya dari 
Ibnu Abu Adi dari Husain Al Muallim, dan Ibnu Abu Adi dan Muhammad bin 
Ibrahim bin Abu Adi, dan ia adalah syaikhnya Ahmad, dan dari para periwayat 
dari Husain Al Mu'allim, akan tetapi riwayat Ahmad dalam Hadits ini adalah 
bukan darinya, namun berasal dari riwayat Yahya Al Oathan dari Husain Al 
Mu'allim. Aku tidak menemunkannya dalam Musnad dari riwayat Ibnu Abu 
“Adi, aku tidak mengetahui apakah riwayat Hakim merupakan tambahan dalam 
sebagaian tulisan musnad yang tidak ada pada kita, atau merupakan kesalahan 
dan kekeliruan tentang nama seorang syaikh yang diambil riwayatnya oleh 
Ahmad? Syaikhaini yang manakah ia? 

Hadits ini shahih. Memang benar akan dijelaskan Hadits di no. 6872, tetapi 
berasal dari riwayat Ahmad dari Abudrrazak dari Ma'mar dari Mathar dari Ibnu 
Buraidah, dan ia adalah koreksian yang lain atas sanad yang lain disini, dan atas 
dua sanad yang ditambahkan oleh Hakim, dan lafazh yang diriwayatkan oleh 
Hakim di dalamanya terdapat sebagian tambahan dalam riwayat tersebut. Ibnu 
Asakir dan Al Baihagi juga telah meriwayatkannya seperti yang dijelaskan 
dalam penjelasan tentang biografi Sabrah dari Tahdzib Tarikh Ibnu Asaokir. 
Lihat 6162, 6181, 6487, 6504. Abu Sabrah telah menunjukkan di sini kepada 
- riwayat Abu Barzah, Al Barra' bin Azib, Amr bin A'iz, dan lelaki lainnya 
dalam masalah Al Haudh (Telaga). Sedangkan Hadits Abu Barzah Al Aslami 
diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad 
(ha ) dari jalur Mathar dari Abdullah bin Buraidah ia berkata: Ubaidullah bin 
Ziyad ragu tentang hal A1 Haudh (Telaga) dan memursalkan Abu Barzah Al 
Aslami, lalu ia mendatanginya, kemudian sahabat-sahabat Ubaidullah berkata: 
Raja memursalkanmu dengan menanyakan tentang perihal A/ Haudh (Telaga), 
apakah kamu mendengarnya dari Rasulullah SAW? Ia menjawab: Iya, aku : 
mendengarnya dari Rasulullah SAW, maka barangsiapa yang berdusta maka 
Allah sekali-kali tidak akan memberikan air kepadanya dari telaga itu. Abu 
Daud juga meriwayatkan di riwayat lain yang lebih panjang di no. 4749 (4:381- 
382) Al Hakim juga meriwayatkannya dengan panjang di bentuk ketiga (1:76). 
Sedangkan Hadits Al Bara" bin Azib akan dijelaskan di Majma' Az-Zawa'id 
(10:367) yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan sanad yang dha'if, di 
dalamnya tidak dijelaskan tentang penentangan akan Ubaidillah bin Ziyad, 
namun ja tidak menyebutkan di dalamnya perihal AI Haudh (Telaga). Adapun 
lelaki yang lain, bisa jadi dia adalah Zaid bin Argam karena ia memiliki Hadits 
. tentang Al Haudh (Telaga) yang diriwayatkan oleh Abu Daud 4746 dan Al 
Hakim (1:76-77) secara singkat, kemudian Al Hakim meriwayatkan yang 
lainnya sebagai penguat atas kesaksian Muslim dari Yazid bin Hibban ia 
berkata: Aku bersaksi tentang Zaid bin Argam, lalu Ubaidullah bin Ziyad 
mengirimkan kepadanya, lalu berkata: Hadits-Hadits apa yang sampai kepadaku 
dan diucapkan oleh Rasullah SAW, yang menjelaskan bahwa Nabi SAW 
memiliki telaga? Ia menjawab: Rasulullah SAW telah menceritakannya kepada 
kami dan telah menjanjikannya kepada kami, ia berkata: Kamu bohong! 
Bukankah kamu adalah orang tua yang tuli? Ia kembali berkata: Benar, aku 
telah mendengarnya sendiri dengan kupingku dari Rasulullah SAW, 


— Musnad Imam Ahmad 


. . 
3: 2 ru 


pl tag Ka “JG “ae & Ha in Je: aa Ca SA Sa 


. 


daan an SE pa IS ape ge 
AA AG ap GAN P5 ng 


6515. Yahya menceritakan kepada kami, dari Isma'il, Amir 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Seseorang lelaki yang datang 
kepada Abdullah bin Amr, lalu berkata: Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, “Orang mukmin adalah siapa yang selamat dari lisan 
dan perbuatannya, dan orang yang hijrah adalah siapa yang hijrah 
dari larangan Allah.” 


.. 
“0... () 


Pp Kah SP PA AA 
Haa :JG AAS gi aah gi BAE 2 Upi Oi 3 3 


maksudnya: Aku mendengar ia berkata: Barangsiapa yang berdusta atas 
perkataanku maka persiapkanlah tempat baginya di neraka, dan aku tidak 
berdusta atas Rasulullah SAW, dan akan dijelaskan dalam Al Musnad. 

(Ha) dengan kisah yang lebih panjang dari ini. Ailah adalah nama kota di pantai 
Al Oalzam, di sebelah kota Syam, atau pinggiran kota Hijaz dan kota Syam 
bagian depan, ini dikatakan oleh Yagut. Lihat kamus Al Amkinah dan Al Biga' 
karya Ali Bik Bahjat (37-38). 

1 Sanadnya shahih, Yahya adalah Al Gahthan, Ismail adalah Ibnu Abu Khalid, 
Amir maksudnya Asy-Sya'bi, Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud 2481 
(2:312 dalam Aun Al Ma'bud) An-Nasa'i (2:267), keduanya dari jalur Yahya Al 
Gaththan, dengan sanad yang sarupa. Al Bukhari juga meriwayatkan (1:50-51) 
dari jalur Abdullah bin Abi Safar dan Ismail bin Abu Khalid dari Asy-Sya'bi, 
dan dari jalur Daud bin Abi Hindun dari Asy-Sya'bi, dan ia juga meriwayatkan 
11:273 dari jalur Zakariya bin Abi Zaidah dari Asy-Sya'bi. Kalimat “Jaa'a 
rajulun ilaa Abdillah bin Amr, fagaala,” adalah bentuk sederhana, dan 
penjabarannya ada di dalam riwayat Abu Daud, “Araa rajulun Abdallah bin 
Amr wa indahul gaum, hatta jalasa indahu, fagaala:Akhbarani bisya'in 
sami 'tuhu min rasulillah SAW fagaala.” 


Musnad Imam Ahmad — 


Ke An Ne Aa UT aa UR La Uh Lama 
He lo Jah US As ai Sg 3 or 
5.5. Pi nd #... 5 Mn asn P0. an TA 2... Pa Ema 
JS gt as ob ous aa Uk of aah as nang 
IAI HIU Cgeng IP Tn ket 3 ia On Ge ja 
"a00 sr ... .. WR engan Yo Siar e, » 3 : 
Me Pu PEN Ain UI Can 
3 Ie pe at. sdh ag 
Era, ta Tn al d3 (RAL tua JS » 1g :JG 
Aa piala A33 Ip) G #5 uan IS SA JB 3 
£ an. 33 

R1 Cal 3 

6516. Yahya menceritakan kepada kami, dari Tbnu Juraij: dari 

Ibnu Abu Mulaikah dari Yahya bin Hakim bin Shafwan dari Abdullah 
bin Amr bin Al Ash, ia berkata: Aku mengumpulkan Al Our'an, lalu 
aku membacanya setiap malam, lalu hal tersebut sampai kepada 
Rasulullah SAW, dan Beliau bersabda, “Aku khawatir akan datang 
suatu zaman dimana kalian merasa bosan, maka khatamkanlah Al 
Our 'an sebulan sekali.” Aku katakan, “Wahai Rasulullah, biarkan aku 
menggunakan masa mudaku dan tenagaku.” Rasulullah menjawab, 
“Khatamkanlah Al Gur'an dua puluh hari sekali.” Aku katakan, 
“Wahai Rasulullah, biarkan aku menggunakan masa mudaku dan 
 tenagaku.” Rasulullah menjawab, “Khatamkanlah Al Our 'an sepuluh 
hari sekali.” Aku katakan, “Wahai Rasulullah, biarkan aku 
menggunakan masa mudaku dan tenagaku.” Rasulullah menjawab, 
"Kalau begitu khatamkanlah Al Our'an seminggu sekali.” Aku 


katakan, “Wahai Rasulullah, biarkan aku menggunakan masa mudaku 
dan tenagaku.” Kemudian Rasulullah menolaknya.'” 


'7 Sanadnya shahih, Yahya bin Hakim Shafwan bin Umayah Al Jamhi, adalah 
seorang tabi'i terkenal, ini dikatakan oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsigat, Al 
Bukhari juga menjelaskan biografinya dalam AI Kabir (4/2/267), ia berkata: 
Yahya bin Hakim bin Shafwan dari Abdullah bin Amr dari Nabi SAW dalam 
hal puasa, ini dikatakan oleh Ibnu Juraij dari Ibnu Abu Mulaikah, dan ia 


— Musnad Imam Ahmad 


... 
. 
oo 
.. 


? . 
... 3 0. 


Ad PH AS YP Sa BAL NOV 


2 oem 


6517. Yahya menceritakan kepada kami, dari Syu'bah dari 


Atha bin As-Sa'ib dari ayahnya dari Abdullah bin Amr: Bahwasanya 
Rasulullah SAW shalat gerhana matahari dua raka'at.'08 | 


menunjukkan kepada Hadits ini, namun yang ada di sini adalah bentuk 
penggalan dari suatu bacaan, dan aku tidak temukan bagian yang lain dalam hal 
puasa, Yahya juga'dijelaskan biografinya dalam 4t-Tahdzib Al Kabir, Al Hafizh 
lupa Bahwasanya ia menyebutkannya dalam At-Tahzhib At-Tahzhib, dan para 
peneliti mencantumkannya dalam catatan kakinya daripada di At-Tahzhib, dan 
Bahwasanya biografinya telah dijelaskan di At-Tagrib Wa Al Khulashah. Hadits 
ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1:210) dari jalur Yahya bin Sa'id bin Oathan, . 
juga dengan sanad ini. Ini bagian dari Hadits yang panjang di no.6477, tetapi 
yang tertera di sana Bahwasanya Nabi SAW mengizinkannya untuk 
menghatamkan Al Our'an dalam tiga hari, sedangkan pada riwayat ini Nabi 
SAW hanya mengizinkan urtuk mengkhatamkan Al Our'an dalam seminggu, 
yang mana sesuai dengan Hadits yang telah lalu dari riwayat Atha bin As-Sa'ib 
dari ayahnya 6506, dan yang akan dijelasakan dalam riwayat Abu Salamah bin 
Abdurrahman 6876, 6880 dan selain kedua riwayat tersebut. Dalam A4! Fath Al 
Hafizh mengumpulkan dalam riwayat (9:84) khawatir percampuran cerita, 
sehingga perkataan Nabi SAW tidak menjadi banyak kepada Abdullah bin Amr 
sebagai penguat yang menguatkan pertentangan yang ada dalam: kalimat. 
Seolah-olah larangan untuk tambahan bukan bentuk pengharaman, sebagaimana 
suatu perintah tidak menunjukkan suatu kewajiban yang dapat diketahui hanya 
dengan adanya tanda-tanda penguat dalam kalimat, atau dengan menjadikan 
kalimat tersebut mustahil atas bentuk yang lain. Sebagian kelompok Zhahiriyah 
mengharamkan membaca Al Our'an kurang dari tiga hari, sungguh anehnya! 


' An-Nawawi berkata: Mayoritas ulama tidak membatasinya, dengan catatan 


seseorang memiliki tenaga dan kemampuan, dan ini sangat bertentangan. Lihat 
penjelasan An-Nawawi atas riwayat Muslim 8:42-43. 

Ringkasan Haditsnya disebutkan pada Hadits no. 6483, dan telah kami jelaskan 
disana. - Aa 


Musnad Imam Ahmad -— 


Ma yani Ie li Ginga Jo Bat ata 33 ad 
JUS Alan Iya UI SE AG di 236 33 5 Kis 
SI Bp Ia Ka SER AG AN yaf Hlm Kia Oa Kia 


"No. 


6518. Yahya menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ajlan dari 
Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya: Bahwasanya Rasulullah 
SAW melihat salah seorang sahabatnya yang memakai cincin dari 
emas, kemudian Beliau mencelanya dan membuangnya, lalu ia 
menggantinya dengan cincin dari besi, kemudian beliau bersabda, “Ini 
sesuatu yang tercela, ini pakaian para penghuni neraka,” Lalu 


— sahabat tersebut membuangnya dan menggantinya dengan cincin dari 


perak, dan Nabi SAW pun membiarkannya. te? 


18 Sanadnya shahih, Ibnu Ajian adalah Muhammad bin Ajlan Al Madani Al 
Ouraisyi, salah seorang ulama terkeimuka, telah dijelaskan statusnya di no. 611, 
dan kami tambahkan bahwa Sufyan bin Uyainah menyetujuinya juga Ahmad 
dan Ibnu Mu'in dll. Al Bukhari juga menjelaskan biografinya dalam Al Kabir 
(1/1/196-197), diriwayatkan dari Ibnu Madini tari Abu Al Wazir dari Malik: 
Bahwa dirinya menyebutkan Ibnu Ajlan kemudian menyebutkan kebaikannya. 
Amr bin Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al Ash adalah 
Tabi'i terkenal yang mendengar dari Zainab binti Abu Salamah dan Ar- 
Rubayya' binti Mu'awwadz keduanya saling bersahabat, seperti yang dikatakan 
oleh Al Mizzi. Tidak diragukan lagi bahwa Amr bin Syu'aib terpercaya, 
Barangsiapa yang menuduh dirinya maka sesungguhnya ia tidak memiliki ilmu, 
juga tidak diragukan lagi bahwa dirinya mendengar dari ayahnya Syu'aib. 
Bahwa siapa yang mengatakan tentang riwayat Amr bin Syu'aib dari ayahnya 
dari kakeknya, kemudian membagi perkataan ini menjadi seperti tidak 
beraturan, kemudian menuduh bahwa perkataan, “Dari kakeknya,” adalah 
dimaksudkan kepada kakek Amr maka ia adalah Muhammad bin Abdullah bin 
Muhammad dan bukan sahabat, namun jika yang dimaksudkan kakek Syu'aib 
maka ia adalah Abdullah bin Amr. Aku tidak yakin ini suatu keraguan, karena 
maksud dalam sanad ini adalah Abudullah bin Amr, seorang sahabat, yang 
merupakan kakek dari Syu'aib, yang juga merupakan kakek moyang dari Amr 
bin Syu'aib, dimana Syu'aib masih kecil ketika ayahnya yaitu Muhammad bin 


jitoy —— Musnad Imam Ahmad 


Abdullah bin Amr wafat, kemudian ia diasuh oleh kakeknya Abdullah bin Amr, 
— sehingga seakan-akan yang menjadi ayahnya adalah Abdullah bin Amr, dan 
Bahwasanya seorang kakek pun dapat dikatakan ayah. Al Hakim juga 
meriwayatkan dalam 4! Mustadrak (1:197, 500) dengan sanad dari Ishag bin 
Rahawaih, ia berkata: Jika perawi yang meriyatkan dari Amr bin Syu'aib 
. terpercaya, maka ia seperti Ayyub dari Nafi” dari Ibnu Umar, ia juga 
meriwayatkan (2:47) dengan sanadnya dari Muhammad bin Ali bin Hamdan Al 
Warag ia berkata: Aku katakan kepada Ahmad bin Hanbal: Amr bin Syu'aib 
mendengar dari ayahnya suatu Hadits? Ia menjawab: Dia adalah Amr bin 
.Sywaib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr. Ad-Daraguthni juga 
' meriwayatkan yang serupa (hal.310) ia juga meriwayatkan setelahnya dari Abu 
Bakrah An-Naisaburi, ia berkata: Dia adalah Amr bin Syu'aib bin Muhammad 
bin Abdullah bin Amr bin Al Ash, telah dijelaskan bahwa Amr bin Syu'aib 
mendengar dari ayahnya, dan Syu'aib juga mendengar dari kakeknya yaitu 
Abdullah bin Amr. Kemudian ia meriwayatkan dari Muhammad bin Al Hasan 
An-Naggasy dari Ahmad bin Tamim, ia berkata: Aku katakan kepada Abu 
Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari. Apakah Syu'aib ayahnya Amr bin 
Syu'aib mendengar dari Abdullah bin Amr? Ia menjawab: Ya, aku katakan 
bahwa Amr bin Syu'aib meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya sama seperti 
perkataan orang-orang? Ia menjawab: Aku melihat Ali bin Al Madini dan 
Ahmad bin Hanbal, Al Humaidi, Ishag bin Rahawaih mereka beralasan 
dengannya. Ia berkata: Aku katakan: Siapakah yang berkata, “Apa yang ia 
katakan”? Ia berkata: Mereka katakan: Bahwa Amr bin Syu'aib lebih banyak, 
atau yang lebih dari itu. Maksudnya bahwasanya mereka menolak banyaknya 
riwayat dirinya dari ayahnya dari kakeknya, karena ini telah tidak logis karena 
ia terpercaya, dan ia tidak menyebutkan riwayat yang lebih baik darinya, dan 
aku membutuhkan alasan yang tepat tentang mendengarnya Syu'aib bin 
Muhammad dari Abdullah bin Amr, kemudian ia pergi bersama Syu'aib kepada 
Abdullah bin Amr, dengan perintah dari kakeknya Abdullah bin Amr, dan 
kepada Ibnu Abbas juga atas perintah dari kakeknya, kemudian ia kembali 
kepada kakeknya yaitu Abdullah bin Amr, Al Hakim kemudian berkata: Para 
perawi Hadits ini terpercaya dan hafal Al Our'an, dan tidak diragukan lagi 
kebenaran mendengarnya Syu'aib bin Muhammad dari kakeknya Abdullah bin 
Amr. Ibnu Abdul Barr juga berkata di dalam A4t-Tagashi (hal.255): Hadits Amr 
bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dapat diterima menurut mayoritas 
ulama. Kemudian ia meriwayatkan dengan sanad yang sama dari Ali bin Al 
Madini, ia berkata: Amr bin Syu'aib adalah Amr bin Syu'aib bin Muhammad 
-. bin Abdullah bin Amr bin Al Ash yang telah mendengar dari ayahnya, dan 
ayahnya telah mendengar dari Abdullah bin Amar bin Al Ash. Telah kami 
sebutkan di no. 147,183 yang sama dengan sanad Amr bin Syu'aib dari ayahnya 
dari kakeknya, dan kami jabarkan pembahasannya dalam syarh kami atas At- 
Tirmidzi (2: 140-144), dan syarh kami terhadap As-Suyuthi dalam Al 
Musthalah (246-248). Ayahnya yaitu Syu'aib bin Mahammad adalah tabi'i 
terpercaya dan statusnya telah dijelaskan oleh Al Bukhari dalam Al Kabir 
(2/2/219) ia berkata: Syu'aib bin Abdullah bin Amr bin Al Ash As-Sahmi Al 


Musnad Imam Ahmad. — in 


Ta aa Oles 13 Pagi Ka SARA NAN nana -1014 


se 7... J3 


OPS HN KP ea SPI au SF ap bi 
2 PANANT MUNN » by MA ih . , . PN Nas PNP 
Yg AI BTA 2d An le Ko MI Ig la 1G 

| 33 ad ip BA Jana Ia cela ABI 


6519. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Utsman bin Umair Abu Yagzhan dari 


Ourasyi mendengar dari Abdullah bin Amr, kemudian anaknya Amr 
meriwayatkan darinya. Abu Ashim berkata kepada kami: Dari Hayawaih dari 
Ziyad bin Amr, aku.mendengar Syu'aib bin Muhammad mendengar dari 
Abdullah bin Amr. Ibnu Sa'ad juga menjelaskan biografinya dalam Ath- 
Thabagat (5:180), ia berkata: Syu'aib telah meriwayatkan dari kakeknya yaitu 
Abdullah bin Amr, lalu anaknya, Amr bin Syu'aib meriwayatkan darinya, dan 
Hadits ini dari ayahnya, dan dari kakeknya, maksudnya Abdullah bin Amr. 
Dalam At-Tahdzib (4:356-357) juga disebutkan: Ibnu Hibban juga 

— menyebutkannya dalam Ats-Tsigat, Al Bukhari, Abu Daud dan lainnya juga 
menyebutkan Bahwasanya ia mendengar dari kakeknya, dan tiada seorang pun 
yang menyebutkan Bahwasanya ia mendengar dari ayahnya Muhammad, dan 
tiada seorang pun yang menyebutkan kepada Muhammad satu biografi pun 
kecuali sedikit, dan akan kita bahas dalam penjelasan tentang biografi Amr bin 
Syu'aib . Aku (Ibnu Hajar) katakan: Ibnu Hibban berkata tentang para tabi'i 
yang terpercaya, Bahwasanya ia mendengar dari kakeknya Abdullah bin Amr 
dan itu sama sekali tidak benar. Kemudian ia juga menyebutkan di baris 
selanjutnya: Dia meriwayatkan dari ayahnya, bukan meriwayatkan dari 
Abdullah bin Amr. Aku (Ibnu Hajar) juga katakan:Dan perkataan ini tidak dapat 
diterima, sengaja aku sebutkan karena pengarang yaitu Al Hafizh Al Mizzi 
menyebutkan pembenaran Ibnu Hibban atasnya, tanpa menyebutkan 
bilangannya, namun ia menyebutkan bahwa Al Bukhari dan lainnya 
menyebutkan Bahwasanya ia mendengar dari kakeknya. Bahkan Syu'aib 
menamakan Abdullah bin Amr dengan “Ayahku,” maksudnya kakek tuanya, 
karena ialah yang telah mendidiknya, seperti yang akan dijelaskan di Musnad 
6545: Dari Tsabit Al Banani dari Syu'aib bin Abdullah bin Amr dari ayahnya 
Abdullah bin Amr. Lihat juga no. 6549. Hadits ini akan dijelaskan lagi dengan 
sanad yang sama di no. 6680, akan dijelaskan juga dengan makna yang serupa 
di no. 6977. Al Haitsami juga menyebutkan dalam Majma' Az-Zawa'id 5: 151 
Hadits no. 6977, kemudian menunjukkan kepada sanad ini dengan 
perkataannya: Dan dalam riwayat Ahmad, kemudian dalam perkataannya: Salah 
satu sanad dari Ahmad adalah terpercaya, maksudnya sanad ini. Lihat 132, 
4734, 6412. 3 | 


212) —— Musnad Imam Ahmad 


Abu Harb bin Abu Aswad ia berkata: Aku mendengar Abdullah bin 
Amr, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Demi 
bumi tempat bersemayam dan demi langit yang telah menaungi, tiada 
seorang lelaki pun yang lebih jujur dari Abu Dzar.” 10 


10 Sanadnya dhaif Utsman bin Umair Abu Yagzhan: Telah dijelaskan statusnya di 
no. 3787, kami tambahkan di sini Bahwasanya Al Bukhari menjelaskan 
statusnya dalam Ash-Shaghir 150, 152, ia berkata: Yahya dan Abdurrahman 
tidak menceritakan dari Abu Yagzhan Utsman, ia adalah anak Ibnu Umair, yang 

' dikenal dengan Ibnu Oais Al Bajli yaitu Utsman bin Abu Humaid Al A'ma Al 
. Kufi. Ibnu Abu Hatim menjelaskannya dalam Al Jarh Wa At-Ta'dil (3/1/161) 
dan ia meriwayatkan dari Amr bin Ali Ash-Shirafi —ia adalah Al Fallas— Ia 
berkata: Yahya bin Sa'id tidak kenal Abu Al Yagzhan, dan ja tidak 
meriwayatkan darinya begitu juga Abdurrahman bin Mahdi. Ia meriwayatkan 
dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata: Aku mendengar ayahku berkata: 
Ibnu Mahdi atau Abdurrahman meninggalkan Hadits Abu Yagzhan Utsman bin 
Umair, Abdullah berkata: Ayahku menganggap Abu Yagzhan lemah dan 
| meriwayatkan dari Yahya bin Muin Bahwasanya ia berkata: Hadits darinya 
tidak kuat. Ibnu Abu Hatim juga berkata: Aku bertanya kepada ayahku dari 
Utsman bin Umair Al Yagzhan? Ia menjawab: Haditsnya lemah dan munkar 
Syu'bah tidak mempercayainya, ia menyebutkan Bahwasanya ia 
mendatanginya, kemudian meriwayatkan dari syaikh, lalu Syu'bah berkata: 
Berapa umurmu? Ia menjawab: Sekian. Jadi syeikh itu meninggal dan ia masih 
' berusia dua tahun! Dan dalam At-Tahdzib Ahmad bin Hanbal menisbatkannya 
kepadanya kemudian berkata: Ia adalah Utsman bin Umair bin Amr bin Gais Al 
Ijli, dan telah dinisbatkan pula kepada kakek dari ayahnya. Al Bukhari 
menyebutkannya dalam Al Ausath tentang para sahabat yang wafat di tahun 
120-130-an. Ia berkata: Hadits ini munkar, ia tidak mendengarnya dari Anas. 
Akan disebutkan dalam periwayatan Hadits ini Bahwasanya juga disebutkan di 
sebagian sanadnya dengan nama Utsman bin Oais yang dinisbatkan kepada 
kakeknya, dalam At-Tahdzib (7:148) juga disebutkan biografi atas nama Utsman 
bin Oais, dan jelas ini adalah dirinya, dan terdapat tabi'i selain dirinya yang 
bernama Utsman bin Oais, dalam 4! Ushul nama ini berubah, dan dalam Ahmad 
dan Malik: Dari Utsman bin Umair bin Yagzhan dan keduanya 'salah, kami 
koreksi berdasarkan referensi terjemahan dan periwayatan Hadits. Abu Harb bin 
Abu Al Aswad Ad-Du'ali adalah seorang tabi'i terkenal dan telah dijelaskan 
statusnya di no.563, dan kami tambahkan Bahwasanya Ibnu Sa'ad 
menyebutkannya dalam generasi kedua dari para pembaca Al Our'an dari 
penduduk Bashrah, dan berkata: Ia terkenal yang memiliki banyak Hadits, ia 
juga seorang penyair yang rasional. Ibnu Abdul Barri berkata: Ia seorang dari 

' Bashrah yang terpercaya, Al Bukhari menjelaskan statusnya dalam Al Kuna 

| (no.181), Adz-Dzahabi juga meriwayatkannya dalam Tarikh Al Islam (4:217), ia 

berkata: Terkenal dan jujur yang memiliki banyak Hadits ia belajar membaca Al 

Our'an dari ayahnya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Ath- 


Musnad Imam Ahmad — (13) | 


aa aka AG - 


4 ., 
Pena Mi upag kon us iya 
Jas sa NG ai Pa 3 app 3 38, aah de Ai 
aa 3 Ih ICA dna Ja Ile Yand sonia 2) 
. 2 IN. Lo P 5 
AS 5 Pe COYB JS am Un Et 9-15 
| 6520. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Utsman bin 
Hakim menceritakan kepada kami, dari Abu Umamah bin Sahal bin 
Hunaif dari Abdullah bin Amr, ia berkata: Ketika kami sedang duduk 
dekat Rasulullah SAW, Amr bin Al Ash masuk sambil mengenakan 


bajunya untuk menemui kami, lalu Beliau bersabda, “Seorang yang 
terlaknat akan masuk,” Demi Allah aku masih ketakutan antara 


Thabagat (4/1/167, dari Abdullah bin Namir seorang syaikh Ahmad dengan 
sanad ini. Al Bukhari juga menjelaskannya dalam A4! Kuna dalam menjelaskan. 
biografi Abu Harb dari Yahya bin Hammad dari Abu Awanah dari Sulaiman — 
maksudnya Al A'masy,— dari Utsman bin Oais dari Abu Harb, kemudian 
meriwayatkan dari Abu Bakar dari Ibnu Namir dari Al A'masy dari Utsman 
Abu Yagzhan juga dengan sanad yang serupa, kemudian ia berkata: Waki' 
meriwayatkan dari Al A'masy dari Abu Yagzhan dari Abdullah dari Nabi SAW 
secara mursal, Ad-Daulabi juga meriwayatkan dalam Al Kuna (1:146) dari jalur 
Abu Yahya Al Hamani Abdul Hamid bin Abdurrahman dari Al A'masy dengan 
sanad ini. Al Hakim juga meriwayatkan dalam Al Mustadrak (4:362) dari jalur 
Abu Yahya Al Hamman dari Al A'masy dan dari jalur Yahya bin Hammad dari 
Abu Awanah dari Al A'masy. Namun ia meriwayatkannya juga dengan 
kesaksian, oleh karena itu ia tidak menshahihkannya juga Adz-Dzahabi. Akan 
dijelaskan dari riwayat Yahya bin Hammad dari Abu Awanah dari Al A'masy 
6630, 7078. Al Hafizh juga meriwayatkan dalam Al Ishabah (7:62), dan ia 
menisbatkannya kepada Ahmad dan Abu Daud dan ia ragu-ragu, Abu Daud 
tidak meriwayatkannya secara yakin, tetapi tidak dengan At-Tirmidzi dan Ibnu 
Majah seperti yang kami sebutkan. Abu Dzar: Jundub bin Junadah Al Ghifari 
seorang sahabat generasi pertama yang terkenal, dan memiliki Musnad yang 
akan dijelaskan (Ha) Insya Allah. 


— Musnad Imam Ahmad 


keinginan untuk masuk atau keluar, sampai masuklah seseorang, dia 
adalah Al Hakam.!" 


11 Sanadnya shahih, Utsman bin Hakim bin Abad bin Hanif Al Anshari: Telah 
dijelaskan statusnya di no.408, dan kami tambahkan disini perkataan Ahmad: 
Terpercaya lagi benar, Ibnu Mu'in, Abu Hatim, Abu Daud dan An-Nasa'i 
mempercayainya, Ibnu Abu Hatim menjelaskan biografinya dalam Al Jarh Wa 
At-Ta'dil (3/1/146-147), dan ia meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Khalid 
Al Ahmar ja berkata: Aku mendengar dari penduduk Kufah yang paling 
terpercaya dan rajin beribadah yaitu Utsman bin Hakim. Ia meriwayatkan dari 
Abu Umamah paman dari ayahnya. Abu Umamah adalah As'ad bin Sahal bin 
Hanif Al Anshari salah seorang tabi'i terkenal lagi terpercaya, lahir pada masa 
Nabi SAW masih hidup, seperti yang dijelaskan di no. 1695, Al Bukhari 
menjelaskannya dalam Al Kabir (1/2/63), Ibnu Sa'ad juga menjelaskannya 
dalam Ath-Thabagat (5:59-60), ia menyebutkan bahwa ibunya adalah Habibah 
binti Abu Umamah yaitu dengan nama kakeknya Abu Umamah dengan nama 
julukannya. Hadits ini juga terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (1:112), dan ia 
berkata: Diriwayatkan oleh Ahmad, dan para perawinya dapat dipercaya. 
Disebutkan juga dengan dua sanad (5:243) yang hampir sama, ia berkata: Ath- 
Thabrani meriwayatkan seluruhnya, Hadits ini mustagim, di dalamnya ada 
sedikit kelemahan, dan menurutku itu adalah salah cetak, dan kami cantumkan 

' titik putih diatas titik hitam. Ibnu Abdul Barri juga meriwayatkan dalam Al 
Isti'ab 121 dengan sanadnya dari jalur Ahmad bin Zuhair: Musa bin Isma'il 
menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan kepada kami, 
Utsman bin Hakim menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'aib bin 
Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al Ash menceritakan kepada kami, dari 
Abdullah bin Amr bin Al Ash, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Akan 
datang seorang lelaki yang terlaknat,” dan Abdullah berkata: Aku tinggalkan 
Amr mengenakan bajunya untuk bertemu dengan Rasulullah, aku berharap 
semoga.bukan ia orang yang pertama kali masuk, lalu masuklah Al Hakam bin 
Abu Al Ash. Sanad ini shahih. Hakam maksudnya Ibnu Abu Al “Ash bin 
Umayyah bin Abdusy Syams, ia adalah paman Utsman bin Affan dan Abu 
Marwan bin Al Hakam dan anak cucunya dari kekhalifahan bani Umayyah, ia 
masuk Islam ketika penaklukan kota Mekah, lalu ia menetap di Madinah, lalu 
Nabi SAW memerintahkannya untuk pergi ke Thaif, lalu ia menetap di sana 
hingga kekhalifahan Utsman, sampai ia wafat. Ibnu Al Atsir berkata dalam 
Usud Al Ghabah (2:34) Walaupun ia dilaknat dan dibenci namun banyak 
meriwayatkan Hadits, dan tidak perlu untuk menyebutkannya disini, dan 
Bahwasanya Nabi SAW tidak melakukan hal tersebut kecuali karena suatu 
perkara yang besar. Kalimat, “Maa ziltu Wajilan,” maksudnya takut dan 
khawatir. Kalimat, “Atasyawwaf dakhilan wa kharijan,” maksudnya 
memandang ke dalam dan ke luar. 


Musnad Imam Ahmad — Dis) 


pns SPA Ker ae (Mora 


. 


— 


40 . 831 9 


He Mb ui Su, ah ga Laga sal | 


6521. Ibnu Numair menceritakan kepad kami, Al Hasan bin 
Amr menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zubair dari Abdullah 
bin Amr: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “ika kalian 
menemukan di antara umatku yang mencegah kezhaliman dengan 
perkataannya, “Sesungguhnya kamu zhalim,' maka ia telah 


— diselamatkan dari kezhaliman mereka. 


M2 Sanadnya shahih, Al Hasan bin Amr adalah Al Fagimi, telah dijelaskan 
statusnya di no.1833. Abu Zubair adalah Muhammad bin Muslim bin Tadrus, 
juga telah dijelaskan statusnya di no.1896, telah kami nukilkan di no.5110 atas 
Al Marasil karya Abu Hatim (hal.71) perkataan Ibnu Muw'in: Abu Zubair tidak 
mendengar dari Abdullah bin Amr bin Al Ash. Perkataan Abu Hatim: Abu 
Zubair belum bertemu dengan Abdullah bin Amr, namun kami pilih selain 
riwayat ini, kami pilih mendengarnya Abu Zubair dari Abdullah bin Amr, 
karena mereka berdua satu zaman, dan sudah pasti keduanya juga bertemu, 
Adz-Dzahabi meriwayatkan dalam Al Mizan (3:135) dari Yahya bin Bukair: 
Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, dari Abu Zubair, ia berkata: Aku 
melihat Ubadalah (beberapa Abdullah) menapakkan telapak kaki mereka pada 
saat shalat: Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Zubair, dan 
Abdullah bin Zubair, akan kami jelaskan tentang pembahasannya, dan riwayat 
Hadits ini dan Hadits setelahnya 6531 mim. Hadits ini diriwayatkan oleh Al 
Hakim dalam Al Mustadrak (4:96) dari jalur Sufyan Ats-Tsauri dari Al Hasan 
bin Amr dari Muhammad bin Muslim bin Sa'ib (demikian) dari Abdullah bin 
Amr, ia berkata: Hadits ini sanadnya shahih, dan syaikhani belum 
mengeluarkannya. Adz-Dzahabi menyetujuinya. Kalimat: “Muhammad bin 
Muslim bin Sa'ib,” demikianlah yang tertera dalam Al Mustadrak, dan 
ringkasan Adz-Dzahabi yang tertulis —menurutku— adalah salah cetak, apakah 
berasal dari Hakim, atau berasal dari para penulis, dan Muammad bin Muslim 
bin Sa'ib memiliki riwayat dalam Hadits ini, walaupun ia terpercaya, tetapi 
Hadits ini adalah Hadits Abu Zubair Muhammad bin Muslim bin Tadrus. Yang 
menguatkan ini juga adalah Hadits setelahnya di no.6521 mim, yang 
diriwayatkan oleh Amr Al fagimi dari Abu Zubair, seperti yang akan 
disebutkan. Hadits ini disebutkan oleh Al Mundziri dalam At-Targhib Wa At- 
Tarhib (3:173) dan ia berkata: Hakim meriwayatkan dan berkata: Sanadnya 

. shahih. As-Suyuthi menyebutkan dalam Al Jami' Ash-Shaghir (no.927) dan 
menisbatkannya kepada Ahmad dan Ath-Thabrani, Al Hakim dan Al Baihagi 


— Musnad Imam Ahmad 


3. s | 
an ana Pin YEL pb yi Bap 3 


| 
: 


AN pg AP eta B1 Op IE Mera 


keirg (mag Tina 


dalam Asy-Sya'b. Al Haitsami menyebutkan dalam Majma' Az-Zawa'id 
(7:262), dan ia berkata: Ahmad dan Al Bazzar meriwayatkan dengan dua sanad, 
dan para perawi salah satu di antara sanad Al Bazzar adalah terpercaya, 
demikian pula periwayat Ahmad, kecuali dalam aslinya terdapat kesalahan, oleh 
karena itulah aku tidak menyebutkannya. Kemudian ia kembali 
menyebutkannya lagi (7:279) dan berkata seperti perkataannya, kecuali, ia 
menambahkan kepada Ath-Thabrani juga, kesalahan terdapat pada Ahmad, 
seperti yang ditunjukan Al Haitsami, dan ini tertera dalam naskah Muslim: Al 
Hasan menceritakan kepada kami, dari Amr, dan ini benar-benar suatu 
kesalahan, dan kami koreksi berdasarkan Malik. Sebenarnya bahwa naskah 
Musnad yang ada pada Al Haitsami sama dengan naskah Muslim. Al Manawi 
pun telah mencantumkannya dalam penjelasannya atas kitab Al Jami' Ash- 
Shaghir karya As-Suyuthi ketika mengeluarkan Haditsnya, lalu salah, ia 
berkata: Jelaslah ini adalah tulisan penulis dan perawi yang enam pun tidak 
meriwayatkannya, dan masalah ini berbeda, dn At-Tirmidzi telah 
meriwayatkannya. Apa yang aku temukan pada At-Tirmidzi setelah penelitian, 
dan An-Nablusi tidak menyebutkannya dalam Dzakha'ir Al Marawits dalam 
- musnadnya: Abdullah bin Amr, yang disertai pernyataan Al Haitsami dalam 4z- 
Zawa'id yang menguatkan pendapat As-Suyuthi tentang ketidak 
meriwayatkannya enam orang perawi dalam Hadits ini. Kalimat, “An Tagula 
lahu,” tertulis dalam naskah catatan kaki Malik, “Yaguuluu,” dan kalimat 
“Fagad tawadda'a minhum,” berasal dari “At-Tawdi',” Az-Zamakhsyari 
berkata dalam Al Fa'ig (3:152) maksudnya di antara mereka ada yang 
beristirahat dan dihinakan serta dipisahkan diantara mereka akibat perbuatan 
maksiat, dan ia adalah suatu perumpamaan, karena seseorang yang berniat 
menjaga kebaikan orang lain jika telah sirna harapannya maka ia tinggalkan dan 
tangannya ia hentikan, kemudian ia beristirahat dari perbiakan, boleh juga 
digunakan kalimat: Tawadda'tusy Sya'ai atau aku tinggalkan di penitipan, 
maksudnya mereka sudah menjadi apa yang telah dinasehatkan, seperti 
dimatikannya orang yang jahat. Al Manawi berkata: Al Oadhi berkata: Aslinya 
adalah “At-Taudi',” maksudnya meninggalkan. Artinya: Meninggalkan Amr 
Makruf Nahi Munkar menyebabkan kebinasaan dan murkanya Allah. Ia berkata 
dalam Al Ihya': Amar makruf terhadap raja adalah dengan cara memberi 
nasehat, sedangkan Nahi dengan kekerasan bukan untuk orang awam, karena 
dapat menimbulkan gejolak dan kejahatan, Sedangkan perkataan keji, seperti: 
Hai orang zhalim, hai orang yang tidak takut kepada Allah, jika perbuatannya 
menular kepada orang lain maka patut dicegah, dan jika hanya berakibat pada 
' dirinya maka tidak mengapa, tetapi sekadar sunnah, dan sudah menjadi 
kebiasaan orang salaf untuk mencegah kemunkaran dengan terang-terangan. 


Musnad Imam Ahmad — 


Bea en ak no Oa Ha Sai 
Ng IA aa aa aa aa ah 


6521 £. Rasulullah SAW bersabda, “Pada umatku akan terjadi 


kehinaan, pencemaran dan pengusiran.” 
PS 3 en Ei5 IE YA ESL No 


ai Pa ng Sa o- AI 3 a - o- Wu oo. LL. 
J3 ja SU plag AIE AM Ao al YP yA yi Al KE 3 NG 
Ine 8 pr Ja 033 

6522. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Hajjaj menceritakan kepada kami, dari Gatadah dari Abu Oilabah dari 


Abdullah bin Amr, dari Nabi SAW, Beliau bersabda, “Barangsiapa 
yang terbunuh untuk.mempertahankan hartanya maka ia syahid.” 4 


18 Sanadnya shahih, seperti Hadits sebelumnya, Ibnu Majah meriwayatkan (2:261) 
dari jalur Abu Mu'awiyah dan Muhammad bin Fadhl dari Al Hasan bin Amr, 
juga dengan sanad ini. As-Sanadi pensyarah Zawa'id Al Bushairi berkata: Para 
perawinya terpercaya, namun ia mungathi”, Abu Az-Zubair namanya adalah 
Muhammad Muslim bin Tadrus, ia belum mendengar dari Abdullah bin Amr, 
ini dikatakan oleh Ibnu Mu'in, Abu Hatim juga berkata: Ia belum bertemu, dan 
diriwayatkan oleh Al Hakim (4:445) dari jalur Ibnu Numair, salah seorang 
syaikhnya, dari Al Hasan bin Amr, juga dengan sanad ini, ia berkata: Abu Az- 
Zubair mendengar dari Abdullah bin Amr dan itu shahih sesuai dengan 
kesaksian Muslim, tapi keduanya belum mengeluarkannya, Adz-Dzahabi juga 
menyepakatinya. Hadits ini juga tertera dalam Al Mustadrak dengan ringkasan 
Adz-Dzahabi atasnya: Abdullah bin Umar, dan ini kesalahan cetak, yang benar 
adalah Abdullah bin Amr, sebagaimana yang tertera dalam catatan Adz-Dzahabi 
yang aku miliki, dan telah kami koreksi sanad Hadits sebelumnya bahwa Abu 
'Az-Zubair bertemu dengan Abdullah bin Amr, dan ia meriwayatkannya, dan 
kami setujui tentang sanadnya yang bersambung, ini cukup membantah 
perkataan Al Bushairi dan keraguan Al Hakim. Lihat sebelumnya dalam 
Musnad Ibnu Umar 5876, 6208. 

"8 Sanadnya shahih, Gatadah bin Di'amah As-Sadusi adalah tabi'i terpercaya dan 
terkenal, telah dijelaskan statusnya di no. 1749, kami tambahkan Bahwasanya 
Al Bukhari menjelaskannya dalam Al Kabir (4/1/185-186), Ibnu Abu Hatim 
dalam Al Jarh Wa At-Ta'dil (3/2/133-135), dan ia meriwayatkannya dari 
ayahnya, ia berkata: Aku mendengar Ahmad bin Hanbal, dan ia menyebutkan 
Gatadah, dengan memanjangkan perkataannya, dan memaparkan 
pengetahuannya dalam ilmu tafsir, dan lainnya, dan ia berkata: Ia mengerti 
tafsir dan pertentangan para ulama, dan ia juga menyebutnya hafal dan ahli 


ES — Musnad Imam Ahmad 


Tai PING Al DP KS Gi IKI BAL Mo 
: Fa Naga 2 .. “3 ae 2. s . 5 pa 
CD gn ai BS SAS tyy ep Ml AS KS Ldr SS Ju 
AA One WA Sa Sta 3 8 tu edan naa 
SEA Ko M Iyan Hn SKA INN JAP D5 0 JW 
' ... e 3 Ld 2 ” Pa .. € 28 4 3 na PEP ” 
SR 163 “ta HN op aan 3 ori | gia "da Hug 
| BM Lama tadi SEA gl Sah Ie 533 
6523. Ya'la menceritakan kepada kami, Al. A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Abu Wa'il dari Masrug, ia berkata: 
Ketika aku sedang duduk di dekat Abdullah bin Amr lalu disebutkan 
nama Abdullah bin Mas'ud, kemudian ia berkata: Lelaki itu selalu aku 


figih, ia berkata: Jarang sekali kalian temukan orang yang menandinginya, 
kecuali dalam Al Matsal. Ia juga menyebutkan dalam Al Marasil (hal.62-64) ia 
menyebutkan dengan sanadnya dari Ahmad bin Hanbal (hal.63): Oatadah tidak 
pernah mendengar sedikitpun dari Abu Oilabah, namun ia hanya menyampaikan 
saja. Aku katakan: Demikianlah perkataan Imam Ahmad, namun tidak 
diragukan lagi bahwa Oatadah satu masa dengan Abu Oalabah, maka riwayat 

inya dianggap bersambung, menurut seluruh ulama Hadits, dan Muslim pun 
menyatakannya dalam Shahihnya, maka dapat dikatakan bahwa sanad ini 
bersambung, ini juga disebutkan dalam biografi Abu Oilabah dalam kitab Al 
Jam' Baina Rijal Ash-Shahihaini (Hal. 251, no. 916), dan ini cukup sebagai 
alasan. Walau demikian Oatadah tidak sendirian meriwayatkan Hadits dari Abu 
Oilabah, Ayyub juga telah meriwayatkan dari Abu Oilabah, seperti yang 
terdapat dalam Al Musnad (7055). Hadits ini diriwayatkan oleh perawi Kutub 
As-Sittah dari berbagai sisi, baik dengan lafazhnya maupun dengan artinya: Al 
Bukhari telah meriwayatkannya (5:88), juga Muslim (1:50-51), Abu Daud 4771 
(4:391 dalam Aun Al Ma'bud) At-Tirmidzi (2:315), An-Nasa'i (2:173), Ibnu 
Majah (2:64), tapi yang tertera dalam Ibnu Majah berbunyi: Dari Ibnu Umar, Al 
Bushairi menyebutkannya dalam 4z-Zawa 'id dengan pernyataan itu berasal dari 
Ibnu Umar, Al Hafizh juga menunjukkan dalam Al Fath (5:88) Bahwasanya 
dalam riwayat Ibnu Majah adalah berasal dari Ibnu Umar, namun An-Nablusi 
dalam Dzakha'ir Al Mawarits (4541) menyebutkan dalam Hadits Abdullah bin 
Amr bin Al Ash. Ath-Thayalisi juga meriwayatkannya dari sisi yang berbeda 
2294. Akan dijelaskan dalam Al Musnad dari sisi yang berbeda-beda di no. 
6816, 6829, 6913, 6922, 6956, 7014, 7030, 7031, 7084. Lihat juga yang telah 
berlalu lewat di Musnad Ali 590. Juga dalam Musnad Sa'id bin Zaid 1628, 
1639, 1642, 1652, 1653. Juga berikutnya dalam Musnad Abu Hurairah 8281, 
8456, 8709. 


Musnad Imam Ahmad — 


sukai, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Ambillah Al 
Our 'an dari empat orang, dari Ibnu Ummi Abdin,” Lalu ia memulai 
dari, “Muadz, dan Salim mantan budak Abu Hudzaifah.” Aku lupa 
yang keempat.!!$ | 


HAL EP Antena 52 Ts CIL Jai KAL Mor 


“8, 5 . "ae 3 Ra , Li y 4 Nu 2... £. TN: 
dilan Kal Ol tekah ala Ko AI Iyuh JB 16 UAk 
AS . ge ce : Msi 2 5 r “ a1 hd AN pt aa 2 
da) Cabai! IS SAI II IG AL II Ga pa 

Age, 


6524. Ya'la menceritakan kepada kami, Fithr menceritakan 
kepada kami, dari Mujahid, dari Abdullah bin Amr, ia berkata: 
Rasulullah SAW besabda, “Sesungguhnya silaturahim berada di Arsy, 
bukanlah orang yang menyambung silaturahim adalah yang 
memberikan (yang sama atas apa yang diberikan orang lain 
kepadanya), tetapi orang yang menyambung silaturahim adalah yang 
menyambungnya ketika putus. 8 


NS Sanadnya shahih, Ya'la adalah Ibnu Abid Ath-Thanafisi. Al A'masy adalah 
Sulaiman bin Mahran seorang imam yang terpercaya, telah dijelaskan statusnya 
di no.1881, kami tambahkan Bahwasanya Al Bukhari menjelaskan dalam A1 
Kabir (2/2/38-39). Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (7:80, 95, 96), dan 
(9:42-43), Muslim (2:252), At-Tirmidzi (4:348) dengan periwayatan yang sama 
baik panjang maupun ringkas. At-Tirmidzi berkata: Hadits hasan shahih. 
Orang keempat yang dilupakan Ya'la bin Abid adalah Ubay bin Ka'ab, 
sebagaimana akan dijelaskan di Musnad (6767), seperti yang disebutkan Al 

— Bukhari dan Muslim serta At- Tirmidzi. 
NC Sanadnya shahih, Fithr adalah Ibnu Khalifah Al Hannath Al Kufi, statusnya 
telah dijelaskan di no. 730, 773, dan kami tambahkan bahwa Ahmad dan Yahya 
Al Oathan serat Ibnu Mu'in telah menshahihkannya, Al Bukhari menjelasakan 
biografinya dalam Al Kabir (4/1/139), Ibnu Abu Hatim dalam Al Jarh Wa At- 
Ta'dil (3/2/90). Kalimat, “Innal Arsy mu'allagatun bil arsy,” tidak seorang pun 
dari periwayat Kutub As-Sittah yang meriwayatkannya, dan Hadits ini terdapat 
dalam Majma' Az-Zawa'id (8:150), kemudian bekrkata: Ahmad dan Ath- 
Thabrani berkata: Para perawinya terpercaya. Sisanya diriwayatkan Al Bukhari 


— Musnad Imam Ahmad 


0. “ur” 0 na pena 5. 03 3016. AG 
aa Ta 3 
: 


Ing P lou « Kena Ht ae j US ia .NoYo 


o ae ya Cal Ap ep ui 


BS gan th Baar yang S1 Ja ia Aa mimi 
Sei Aa Na SIB A3 Aga per LI 
SI Ipa de Sa alas AAN TK Tya Jar JAN SL ASN sih LS 
(aa mi SIN Ai Ja SE alan da Jie 
SEE Ur ta Ja 206 GAN IU AI 2x3 OT 2 


SPI BA IA meh JB ANIS al Syah UR 36 


33 


Pd PJ 
Aa 


dalam Ash-Shahih (10:355) dariu jalur Ats-Tsauri dari Al A' masy dan Al Hasan 
bin Amr Al Fagimi dan Fithr bin Khalifgah, ketiganya meriwayatkan dari 
Mujahid dari Ibnu Amr, Ats-Tsauri berkata: Al A'masy tidak merafa'kannya 
kepada Nabi SAW, dan Al Hasan dan Fithr memarfu'kannya kepada Nabi 
SAW. Ia juga meriwayatkannya dalam Al! Adab Al Mufrad (hal.13) dengan 
sanad yang shahih. Abu Daud meriwayatkannya 1697 (2:60-61) dengan sanad 
Al Bukhari At-Tirmidzi meriwayatkannya (3:118-119) dari jalur Ats-Tsauri dari 
Basyir Abu Ismail dan Fithr bin Khalifah, keduanya dari Mujahid, dengan 
marfu', dan ia berkata: Hadits hasan shahih, Hadits ini juga diriwayatkan juga 
oleh Abu Na'im dalam Al Hilyah 3:301 dari jalur Khalad bin yahya dari Fithr, 
jiuga dengan sanad ini. Tertulis nama sahabat Abdullah bin Amr dan itu 
kesalahan tulisan, yang dikoreksi dari Musnad ini. Al Hafizh dalam Al Fath 
menunjukkan kepada Ahmad, ia berkata: Ahmad meriwayatkannya dari para 
syaikhnya dari Fithr secara marfu', dengan menambahkan di awal Hadits: Inna 
rahima mu'allagatun bil arsy walaisal waashil bil mukafi, dan kalimat, “Laisal 
washil bil mukafi,” menurut Al Hafizh maksudnya adalah yang memberikan 
sama seperti pemberian yang telah diberikan kepadanya,. Abdurrazag 
meriwayatkannya dari Umar secara mauguf, “Laisal washil an rashila man 
washalaka, dzalikal gishash, walakinl washil an tashila man gatha'aka,” Al 
Hafizh menukilkannya dari Ath-Thayyibi, ia berkata: Artinya adalah Hakekat 
menyembung adalah siapa yang terbiasa menyambung dengan memberikan 
' seperti yang pemberiannya, tetapi yang lebih dari itu. 


Musnad Imam Ahmad — (21) 


6525. Muhammad bin Abid menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dari Yazid Ibnu 
Abu Habib dari Na'im bekas budak Ummu Salamah dari Abdullah bin 
Amr, ia berkata: Aku melaksanakan haji bersamanya, sampai tiba di 
perjalanan menuju Makkah aku lihat ia bertayammum, lalu melihat 
dengan jelas ia duduk dibawahnya kemudian berkata: Aku melihat 
Rasulullah SAW duduk di bawah pohon ini ketika menemui seorang 
lelaki dari bangsa ini, lalu lelaki tersebut mengucapkan salam kepada 
Nabi SAW dan berkata, “Wahai Rasulullah, aku sangat ingin berjihad 
bersamamu, dengan mengharap ridha Allah dan Hari Akhir,” 
Rasulullah SAW menjawab, “Apakah salah seorang dari kedua orang 
fuamu masih hidup?” Ia menjawab, “Iya, kedua orang tuaku masih 
hidup,” Beliau kembali bersabda, “Pulanglah dan berbaktilah kepada 
kedua orangtuamu,” lalu lelaki tadi berpaling dan kembali ke 


rumahnya.!! 


"7 Sanadnya shahih, Yazid bin Abu Habib, statusnya telah dijelaskan di no. 785, 
dan kami tambahkan Bahwasanya Al Bukhari menjelaskan biografinya dalam 

. Al Kabir (4/2/336), dan Ash-Shaghir 149, Ibnu Sa'ad dalam Ath-Thabagat 
(7/2/202). Na'im bekas budak Ummu Salamah adalah Na'im bin Ujail, Al 
Hamdani Al Mishri adalah ahli figih terkenal dan terpercaya, Al Bukhari 
menjelaskan biografinya dalam Al Kabir (4/2/125), dan Ibnu Sa'ad (5 :219), Al 
Bukhari berkata: Ia berada di tempat yang istimewa di Hamadan, ia pernah 
merasakan arak pada zaman jahiliyah, kemudian dimerdekakan oleh Ummu 
Salamah istri Rasulullah SAW, ia berjumpa dengan Utsman RA. Sebagiannya 
menyebutkan dalam Ash-Shahabah, oleh karena itu Ibnu Al Atsir 
menyebutkannya dalam Al Usud Al Ghabah (5:T), juga Al Hafizh dalam AI 
Ishabah (6:224), namun yang benar adalah ia merupakan tabi'i yang berasal 
dari Hadhramaut (Yaman). Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2:275) dari 
jalur Ibnu Wahab dari Amr bin Al Harts dari Yazid bin Abu Hubaib, dari Na'im 
bekas budak Ummu Salamah, secara singkat. Para perawi Kutub As-Sittah tidak 
seorang pun yang meriwayatkan darinya selain Muslim dalam Shahihnya. 
Namun mereka semua meriwayatkannya secara makna dari sisi yang berbeda- 
beda, seperti lafazh Hadits yang telah lalu di no.6490, dan Hadits yang akan 
datang di no.6544. Al Hafizh dalam Al Fath (6:98) menunjukkan kepada 
riwayat Muslim, ia juga menisbatkannya kepada Said bin Mashur dalam 
Sunannya. Ini dari riwayat Muslim dari Sa'id bin Manshur dari Ibnu Wahab. 
Aku juga menemukan Hadits dalam Majma' Az-Zawa'id (8:138) dengan 
. panjang, seperti bentuk dalam sanad ini, namun ia berkata di awalnya: Dari 


22) — Musnad Imam Ahmad 


4 


Aa JB dp Pnfita Era PON Di - K3 KAL Mei 


oo 203 Ja Y, 30. Naje 2 ..5 3 8 .. . 


Nata beta PER LE yA Gi 
uin AN ed 20 pal as dya Lina DJ 
NN NO IKAN CNN :JG 


2... . | 


Ap SP 3 On HO) 


6526. Ya'la bin Ubaid menceritakan kepada kami, Abu 
Hayyan menceritakan kepada kami, dari ayahnya, ia berkata: 
Abdullah bin Amr bertemu dengan Abdullah bin Umar kemudian 
Abdullah bin Amr menangis, lalu orang-orang bertanya: Apa yang 
membuat dirimu menangis wahai Abu Abdurrahman? Ia menjawab: 
. Suatu perkataan, ia melanjutkan perkataannya: Aku mendengar 
— Rasulullah SAW bersabda, “Tidak akan masuk surga orang yang di 


Na'im bekas budak Ummu Salamah, ia berkata: Ibnu Umar keluar untuk 
— melaksanakan haji, sampai tiba di satu pohon dan ia teringat tentangnya, lalu 
duduk di bawahnya dan berkata: Aku lihat Rasulullah SAW di bawah pohon ini, 
kemudian ia menyebutkan Haditsnya. Al Haitsami berkata: Abu Ya'la 
meriwayatkannya, di dalamnya terdapat Ibnu Ishak, dan ia mudallis tsigah, dan 
periwayat lainnya adalah terpercaya jika benar bekas budak Ummu Salamah 
adalah Naa'im, dan itu shahih, namun jika Na'iim aku tidak mengetahuinya. 
Jelaslah bahwa kesalahan terletak pada penyebutan kata Na'iim sebagai 
pengganti Naa'im, dan dalam penyebutan Ibnu Umar pengganti dari Ibnu Amr, 
kecuali kesalahan itu akibat salah cetak. Kemudian kita akan membahas kata, 
“Tayammam,” dan penghapusan kata, “Asy-Syajarah,” dengan catatan sebagai 
pengganti dari kalimat lainnya. Walhamdulillah. Kata, “Tayammama,” artinya 
bertujuan, berasal dari arti dasar kata, “Tayammum,” dengan 'bukti kalimat 
lainnya. Kalimat, “Fanazhara hatta idza istabaanat jalasa tahtaha,” dengan 
menghapus objek dari, “Tayammama,” maksudnya adalah pohon yang 
disebutkan berikutnya dalam perkataan Ibnu Amr, “Aku melihat Rasulullah 
SAW di bawah pohon ini,” seakan-akan ia berkata: Ia menuju pohon'i ini sampai 
keadaannya terang lalu duduk di bawahnya. Masalah seperti ini banyak 
ditemukan pada Lisan Al Arab, seperti firman Allah SWT, Sampai kuda itu 
hilang dari pandangan," (Os. Shaad (381:32) maksudnya adalah matahari, dan 
. tidak disebutkan di ayat sebelum dan sesudahnya. Lihat no.6602. 


Musnad Imam Ahmad — (123) 


dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji 
sawit. »118 ii 2 


: Kis an “Pn .. “ 2 2 ND 
Bo Ha GP Tiban Obi ES AS Ci .TONV 


y 5 BeNN al .. ey t, 0 aa H .. Ha 
AI Iga) JB JB CP BN AE PKI AAN ap at 
: : g II ye 0. - Tan Teng 

AI Pe oa le Y eng Ala Ml laa 

6527. Waki menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 

— kepada kami, dan dari Mis'ar, dari Habib bin Abu Tsabit, dari Abu Al 
Abbas Al Makki dari Abdullah bin Amr, ia berkata: Rasulullah SAW 


bersabda, “Puasanya orang yang berpuasa seumur hidup tidak 
diterima. 11? i 


H8 Sanadnya shahih, Abu Hayan adalah Yahya bin Sa'id bin Hayyan At-Taimi, 
statusnya telah dijelaskan di no. 5007, ayahnya adalah: Sa'id bin Hayyan bin 
At-Taimi, dari Taim Ar-Rubab Al Kufi, ia adalah seorang tabi'i terpercaya, 
Ibnu Hibban dan Al Ijli mempercayainya. Al Bukhari menjelaskanya dalam A4! 
Kabir (2/1/423). Hadits ini disebutkan oleh Al Haitsami dalam Majma' Az- 
Zawa'id (1:98) dari jalur lain dari Abu Salamah bin Abdurrahman 7015, 
kemudian menunjukkan kepada riwayat ini secara singkat, dan berkata: Dalam 
riwayat lain disebutkan dari Ahmad dengan shahih. Al Mundziri juga 
menyebutkannya dalam At-Targhib Wa At-Tarhib (4:18), kemudian 
menyebutkan riwayat tersebut yang bersambug kepada Ahmad, lalu 
menunjukkan kepada riwayat ini dengan singkat, lalu berkata: Dalam sanad 
lainnya juga memiliki para perawi yang terpercaya. Ada sedikit catatan karena 
Sa'id bin Hayan tidak diriwayatkan oleh Syaikhani tidak juga salah satu 
darinya, maka para ahli riwayat tidak mengatakan bahwa ini adalah para 
periwayat shahih. Walaupun ia adalah tsigah dan Haditsnya shahih. Lihat juga 
yang telah lewat dalam Musnad Ibnu Mas'ud 3789, 3913, 3947, 4310. 

1? Sufyan adalah Ats-Tsauri. Mis'ar adalah Ibnu Kidam bin Zhahir Al Hilali Al 

. Amiri Ar-Ruwasi, statusnya telah dijelaskan pada no. 744, kami tambahkan di 
sini perkataan Ahmad: Ia terpercaya, dan adabnya baik, perangainya juga baik, 
orang yang terpercaya adalah Syu'bah dan Mis'ar. Ibnu Ammar berkata: Mis'ar 
pandai berargumentasi, dan siapakah penduduk Kufah yang dapat 
menandinginya? Al Bukhari menjelaskan statusnya dalam Al Kabir (4/2/13), ia 
menukil dari Yahya Al Gathan berkata: Aku tidak melihat orang seperti Mis'ar, 
ia adalah manusia yang paling terpercaya. “Ar-Rawasi,” seperti yang dikatakan 
Ibnu Al Atsir dalam 4l-Lubab: (1:478) Ini juga dinisbatkan kepada kata, “Ar- 


— Musnad Imam Ahmad 


o Jia 16 apata y Sea ata S3 BAL N0YA 

de NY Yu 6 Ope gi Ba 3 Si dota 
sp ok ag dls an 

6528. Waki menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 


kepada kami, dari Manshur dari Hilal bin Yasaf dari Abu Yahya dari 


Abdullah bin Amr, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 


“Sempurnakanlah wudhu. 2 


3 . Pn “ 
AG oi aka 6 Mean Taruna Gie Ea Bab .toya 


ra's,” yang benar adalah dengan menggunakan hamzah sebagai pengganti dari 
' wawu, namun para ahli Hadits lebih memilih menggunakan wawu, oleh karena 
itu kami pun mengikutinya, di antara mereka adalah Mis'ar bin Kidam Ar- 
Rawasi, salah satu dari imam kota Kufah. Ia berkata tentangnya karena 
umurnya yang sudah tua. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1:268) dari 
Wagi', dengan sanad yang sama, Al Khathib juga menyebutkan dalam Tarikh 
Baghdad (1:307) dari jalur Yazid bin Harun dari Ats-Tsauri dari Habib bin Abu 
Tsabit dan ia pada hakekatnya adalah penggalan dari riwayat Hadits no. 6477, 
dalam cerita tentang ijtihad Abdullah bin Amr dalam pembahasan tentang 
Ibadah, telah kami jelaskan disana dengan berbagai sanadnya semampu kami. 
Lafazh yang diriwayatkan Al Bukhari (4:192-193), Muslim (1:320), An-Nasa'i 
(1:323), ketiganya berasal dari jalur Ibnu Juraij dari Atha' bin Abu Rabah dari 
Abu Al Abbas dari Abdullah bin Amr, termsuk penggalan yang panjang dari 
cerita tentang ijtihadnya dalam ibadah. Ath-Thayalisi meriwayatkannya 2255 
termasuk penggalan darinya, dari Syu'bah dari Hubaib bin Abu Al Abbas. 

120 Sanadnya shahih, Sufyan di sini adalah Ats-Tsauri, Hadits ini diriwayatkan oleh 
An-Nasa'i (1:34) secara ringkas, dari jalur Jarir dari Manshur, juga dengan 
sanad ini. Diriwayatkan juga oleh Muslim (1:84), Abu Daud 97 (1:36 Aun Al 
Ma'bud) An-Nasa'i (1:30), Ibnu Majah (1:87), dan diriwayatkan juga dengan 
panjang dari jalur Manshur, juga dengan sanad ini. Al Mundziri berkata (no.87): 
Al Bukhari dan Muslim sepakat untuk meriwayatkan Hadits Yusuf bin Mahik 
dari Abdullah bin Amr, yang serupa, akan disebutkan dengan panjang dari 
riwayat Abu Yahya 6809, 6883, dan dari riwayat Yusuf bin Mahik 6911, 6976, 
7103. s 


Musnad Imam Ahmad — 


Hg US j6 HN JAN Et af AS ah Je ara 1893 
ea adi pad ea SE JAS 


6529. Waki” menceritakan kepada kami, Mis'ar dan Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Sa'ad bin Ibrahim, dari Humaid bin 
Abdurrahman bin Auf dari Abdullah bin Amr, Sufyan 
'memarfu'kannya, Mis'ar juga menyetujuinya, ia berkata: Termasuk 
dosa besar seseorang yang berkata keji kepada kedua orang tuanya, 
mereka bertanya: Bagaimana seseorang berkata keji kepada kedua 
orangtuanya? Ia berkata: Seseorang yang berkata keji kepada bapak 
orang lain sama saja berkata keji kepada bapaknya, begitu pula 
terhadap sang ibu.'2 


.11 Sanadnya shahih, Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf adalah tabi'i 
"terpercaya dan terkenal yang banyak meriwayatkan Hadits, ia telah banyak 
meriwayatkan Hadits, seperti yang ditunjukan pada: no.709, 1480, Al Bukhari 
menjelaskan statusnya dalam Al! Kabir (2/2/52-53), dan disini ia meriwayatkan 
dari pamannya Hamid bin Abdurrahman bin Auf. Hadits ini diriwayatkan oleh 
Muslim (1:37) dari jalur Ibnu Al Hadi, dan dari jalur Syu'bah, dan dari jalur 
Ats-Tsauri, ketiganya dari Sa'ad bin Ibrahim. At-Tirmidzi (3:117) juga 
meriwayatkan dari jalur Ibnu Al Hadi, dari Sa'ad. Diriwayatkan juga oleh Abu 
Daud 5141 (4:500 dalam Aun Al Ma'bud) dari jalur Ibrahim bin Sa'ad dari 
ayahnya Sa'ad bin Ibrahim, juga dengan sanad ini, secara marfu', keempat 
orang tersebut: Ibnu Al Hadi, Syu'bah, Ats-Tsauri dan Ibrahim bin Sa'ad, 
meriwayatkannya dari Sa'ad bin Ibrahim secara marfu'. Maka tidak masalah 
walaupun Mis'ar memaugufkannya, memarfu 'kannya adalah melebihi tsigah, 
dan Hadits marfu' tidak dapat dikalahkan dengan mauguf. 

Ibnu Katsir juga menyebutkan dalam Tafsirnya (2:420) dari riwayat Al Bukhari 
kemudian menyebutkan bahwa Muslim meriwayatkannya juga, dan dishahihkan 
oleh At-Tirmidzi beserta seluruh ulama tafsir (3:153), (5:108 Al An'am). Lihat 
2817, 2915-2917. 


—— Musnad Imam Ahmad 


hi 


Da ag & Li P3 . 
na aa 2. data Oka tra S3 Was “Tor. 


ta 8,4 Pa ae .. ey 0. PA . aus 
Ao Ai Ju SIB AS ALE PLAN Ing op Olah 

$ 2 . td Pa “ag Pa an P 
Maja Bp SI YG AR BAN JA Y ie Ala 


# 


6530. Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami, dari Sa'ad bin Ibrahim dari Raihan bin Yazid Al Amiri 
dari Abdullah bin Amr, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak 


dihalalkan sedekah bagi orang kaya, juga bagi orang yang 


mampu. 2 


122 Sanadnya shahih, Raihan bin Yazid Al Amiri seorang tabi'i terpercaya, Ibnu 

Mu'in dan Sa'ad bin Ibrahim mempercayainya seperti yang akan dijelaskan 

nanti, begitu juga Ibnu Hibban. Abu Hatim berkata: Tidak dikenal, namun 

selain dirinya mengenalnya dan mempercayainya, Al Bukhari menjelaskan 

dalam Al Kabir (2/1/301), dan di dalamnya tidak disebutkan jarh (cacat). Hadits 

ini diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi 2271 dari Sufyan Ats-Tsauri dan Ad- 

Darimi (2:386), dan At-Tirmidzi (2:20) dan Ibnu Al Jarrudi dalam Al Muntaga 

186, seleruhnya dari jalur Ats-Tsauri juga dengan sanad ini. Ad-Daraguthni 211 

juga meriwayatkan dari jalur Ats-Tsauri juga namun dengan lafazh, “Lidzi 

marratin gawiyyatin,” Abu Daud juga meriwayatkan 1634 (2:37 Aun Al 

Ma'bud) dari jalur Ibrahim bin Sa'ad dari ayahnya dari Raihan dari Abdullah 

bin Amr secara marfu', juga dengan sanad ini. Al Hakim juga meriwayatkan 

(1:407) dari jalur Sufyan Ats-Tsauri dari Sa'ad di Ibrahim dan dari jalur Ibrahim 

bin Sa'ad dari ayahnya, dan dari jalur Syu'bah dari Sa'ad, dengan sanad ini juga 

secgara marfu', dengan lafazh, “Laa tahillushshadagah li ghaniyyin, walaa 

lidzii marratin gawiyyin,” kemudian Al Hakim berkata: Demikianlah yang 

dikatakan oleh Ats-Tsauri dan Syu'bah, dan dalam Hadits Ibrahim bin Sa'ad: 

Sawiyyin. Sebagian ulama telah mengecualikan (mendha'ifkan) Hadits ini 

dengan alasan yang tidak boleh dikritik, dan akan aku sebutkan nanti. At- 

Tirmidzi berkata setelah meriwayatkannya: Hadits Abdullah bin Amr adalah 
Hadits hasan. Syu'bah telah meriwayatkan dari Sa'ad dari bin Ibrahim Hadits 
' ini juga dengan sanad ini tanpa memarfu'kannya. Telah diriwayatkan juga 
selain Hadits ini secara marfu' dari Nabi SAW:Laa tahillul mas'alah li 

ghaniyyin walaa lidzii marratin sawiyyin, dan jika seseorang kuat dan memiliki 

alasan, dan ia tidak memiliki sesuatu kemudian bersedekah maka ia mendapat 

pahala. Hadits ini menurut sebagian ulama menunjukkan kepada suatu 

s permasalahan. Abu Daud berkata dalam riwayatnya: Sufyan meriwayatkannya 
dari Sa'ad bin Ibrahim sebagaimana dikatakan oleh Ibrahim. Syu'bah juga 
meriwayatkan dari Sa'ad, ia berkata: Lidzii marratin gawiyyin. Hadits lainnya 

dari Nabi SAW di antaranya adalah: Lidzii marratin gawiyyin, dan sebagian 


Musnad Imam Ahmad — 


aa IA na aa aa aa DA 5 
yang lain adalah: Lidzii marratin sawiyyin. Atha' bin Zahir berkata: Ia bertemu 
dengan Abdullah bin Amr, ia berkata: Inna Shadagah laa tahillu ligawiyyin 
walaa lidzii marratin sawiyyin. Akan dijelaskan lagi Hadits di no. 6798, Ahmad 
meriwayatkan dari Waki” dan Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan Ats-Tsauri, 

. juga dengan sanad dan lafazh ini, kemudian Imam Ahmad berkomenter 
setelahnya: Abdurrahman berkata: Gawiyyun (sebagai pengganti sawiyyin), 

. Abdurrahman bin Al Mahdi berkata: Sa'ad tidak memarfu'kannya, begitu juga 
anaknya (maksudnya Ibrahim bin Sa'ad), Al Bukhari berkata dalam Al Kabir 
dalam biografi Raihan, ia seorang arab yang jujur, mendengar dari Abdullah bin 
Amr dari Nabi SAW: Laa tahillushshadagah lighaniyyin. Ibrahim bin Sa'ad 
juga meriwayatkan dari ayahnya tanpa memarfu'kannya. Abu Nu'aim berkata: 
Sufyan menceritakan kepada kami, dari Sa'ad, dari Raihan bin Yazid Al Amiri 
dari Abdullah bin Amr dari Nabi SAW, dari riwayat ini dapat kita simpulkan 
bahwa ketiga periwayat terpercaya telah meriwayatkannya, dari Sa'ad bin 
Ibrahim, dan keseluruhannya meriwayatkannya secara marfu', dan Bahwasanya 
ia menukilkan dari sebagian yang lain bahwasanya ia meriwayatkan secara 
marfu', dan aky tidak temukan riwayat dalam sanad dari seorang pun 
bahwasanya ia meriwayatkannya secara mauguf. Ats-Tsauri kemudian 
meriwayatkan dari Sa'ad secara marfu', pada Ahmad dalam dua tempat, dan 
pada Ath-Thayalisi, Al Bukhari dalam Al Kabir, Ad-Darimi, At-Tirmidzi, Ibnu 
Jarrud, .Al Hakim, Ad-Daraguthni, dan tidak satu pun riwayat yang 

- bertentangan, dalam memarfu'kannya dan tidak ada seorang pun yang menukil 
. darinya —seperti yang sampai kepada kita— Bahwasanya ia meriwayatkannya 
secara marfu'.. Syu'bah juga meriwayatkan dari Sa'ad secara marfu', menurut 
Al Bukhari dalam Al Kabir, dan Al Hakim. At-Tirmidzi juga menukil darinya 

. secara mu'allag tanpa sanad dan ia tidak memarfu'kannya. Ini adalah sesuatu 
. yang kurang baik jika demikian, dimana seprang perawi telah memarfu'kan 
sekaligus memaugufkan. Marfu' adalah lebih kuat dibandingkan tsigah. Ibrahim 
bin Sa'ad meriwayatkan dari ayahnya secara marfu”, juga menurut Abu Daud, 
Al Hakim. Ahmad 6798 juga meriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi, 
dengan redaksi, “Sa'ad dan anaknya juga tidak memarfu'kannya, maksudnya 
-Ibrahim bin Sa'ad.” Menurut Ahmad sanad ini bersambung dari syaikhnya 
Abdurrahman bin Mahdi yang telah meriwayatkan Hadits darinya dari Ats- 
Tsauri, namun apakah ia benar-benar bersambung antara Ibnu Mahdi dan Sa'ad 
dan anaknya Ibrahim? Ini mungkin saja terjadi, Bahwasanya Sa'ad berasal dari 
tingkatan syaikhnya para Ibnu Muhdi, dan anaknya Ibrahim bin Sa'ad dari 
sahabat-sahabat Ibnu Muhdi, namun ia tidak menceritakannya dengan terus 
terang bahwa dirinya mendengar dari keduanya, khususnya bahwa dirinya 
belum meriwayatkan Hadits ini dari Sa'ad sendiri, namun ia meriwayatkannya 
dari Ats-Tsauri dari Sa'ad. Yang jelas menurutku Bahwasanya ia mendengar 
dari Ibrahim bin Sa'ad dari anaknya secara mauguf, sebagaimana ia 
mendengarnya dari Ats-Tsauri dari Sa'ad secara marfu', dan keadaan yang 
paling dapat diterima adalah: Ia meriwayatkan secara marfu' dan menunjukkan 
kepada mauguf. Hal ini dikuatkan dengan Al Bukhari menunjukkan 
Bahwasanya Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkannya dari ayahnya secara mauguf 


— Musnad Imam Ahmad ' 


dan bukan marfu', Ibrahim pun terkadang meriwayatkannya dengan marfu' dan 
" terkadang dengan mauguf. Kalimat Abu Daud: Atha' bin Zuhair berkata: 
Bahwasanya Ia bertemu dengan Abdullah bin Amr, ia berkata: Inna shadagah 
Jaa tahillu ligawiyyin walaa lidzi marratin sawiyyin, ini perkataan yang tidak 
kuketahui, dan apa maksudnya? baik dari sisi sanadnya maupun dari sisi lafazh? 
Atha' bin Zuhair tidak kutemukan biografinya dalam At-Tahdzib dan 
cabangnya, dan aku tidak menemukan bagaimana ia bisa meninggalkannya 
begitu saja, dan terdapat juga dalam sunan Abu Daud salah seorang perawi 
kutub As-Sittah? dan tidak aku temukan biografinya selanjutnya. Juga dalam Al 
Mizan dan Lisan Al Mizan? Iya, memang Ibnu Abu Hatim menyebutkan 
'bigrafinya diam Al Jarh Wa At-Ta'dil (3/1/332) ia berkata: Atha' bin Zuhair bin 
Al Ashbagh telah meriwayatkan dari anna, lalu Syamith dan Al Akhdhar 
kedua anaknya juga meriwayatkannya, aku mendengar ayahku berkata: 
Demikian. Inilah yang disebutkan oleh Abu Daud, namun ia keliru dalam 
. menghafal, atau mendengar dengan sanad yang salah tentang para 
periwayatnya, oleh karena itu dia menyebutkannya secara mu 'allag mungathi', 
maka ia dan periwayat lainnya yang berada di atasnya pun keliru dalam 
meriwayatkan Hadits mauguf, karena ia berkata: Laa tahillu ligawiyyin, walaa 
lidzii marratin sawiyyin, dan lafazh, “Dzul marratis sawiyyi,” adalah lebih kuat, 
dan akan dijelaskan. Dalil kekeliruan riwayat Abu Daud adalah Bahwasanya Al 
Bukhari menjelaskan biografinya dalam A/ Kabir (2/1/392) kepada Zuhair 
ayahnya Atha', ia berkata: Zuhair bin Al Ashbagh Al Amiri, mendengar dari 
Abdullah bin Amr, kemudian anaknya yaitu Atha' meriwayatkan darinya. Lalu 
ja menjelaskan biografinya di dalamnya (2/2/263-264) kepada Syamith bin 
Ajlan Abu Ubaidillah Al Bashri, saudara Al Akhdhar Asy-Syaibani, yang 
dikenal dengan At-Taimi, anaknya yang bernama Ubaidillah pun meriwayatkan 
darinya, Siyar bin Hatim berkata: Ia adalah Al Oaisi. Ia meriwayatkan dari 
Atha' bin Zuhair dari ayahnya: Aku bertemu Abdullah bin Amr, aku katakan: 
Beritahukan kepadaku tentang shadagah? Ia berkata: Harta yang buruk, yaitu 
harta orang-orang buta, orang arjan, orang kashan, harta anak yatim, dan setiap 
orang yang tidak mampu, aku katakan: Orang yang bertugas memiliki hak? Ia 
menjawab: Dengan berdasarkan hasil pekerjaannya, aku kembali katakan: Para 
pejuang di jalan Allah? Ia menjawab: Kaum yang dibolehkan bagi mereka, 
Bahwasanya shadagah tidak boleh bagi orang kaya, dan bagi orang yang 
mampu, Isa bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muslim 
menceritakan kepada kami, Syamith bin Ajlan menceritakan kepada kami, dari 
ayahnya yang mendengar dari Ibnu Umar, dan sanad yang terakhir dari Al Kabir 
adalah kesalahan yang nyata, yang dikoreksi oleh Allamah Syaikh 
- Abdurrahman bin Yahya Al Yamani yang teksnya berbunyi: Demikianlah yang 
mungkin benar, Syamith bin Ajlan menceritrakan kepada kami, dari Atha', dari 
ayahnya yang mendengar dari Ibnu Amr, dan koreksi ini adalah benar, begitu 
juga yang terlihat pada terjemahannya. Bentuk yang diriwayatkan oleh Al 
Bukhari dengan sanadnya ini, menunjukkan kesalahan terjadi pada riwayat Abu 
Daud yang mu'allag, kesalahan dalam sanad yang mungathi', juga kesalahan 
dalam matan, ini menunjukkan bahwa Atha' bin Zuhair tidak bertemu dengan 


Musnad Imam Ahmad — 


Abdullah bin Amr, namun yang bertemu adalah ayahnya yaitu Zuhair bin Al 
Ashbagh, Bahwasanya Atha' bin Zuhair meriwayatkannya dari ayahnya, dan 
Syamith bin Ajlan meriwayatkannya dari Atha' dari ayahnya, dan Bahwasanya 
Zuhair ayahnya Atha' bertanya kepada Abdullah bin Amr tentang shadagah, 
lalu keadaannya menjadi buruk, menolak untuk menerimanya, sampai ia 
- menentangnya dalam hal para petugas dan pejuang untuk mendapatkan sedekah, 
-maka jelaslah Bahwasanya yang demikian adalah dengan seizin Allah SWT, 
sebagai peringatan dari apa yang dibolehkan Alla SWT, kemudian disebutkan, 
“Laa tahillu lighaniyyin walaa lidzii marratin sawiyyin,” ini tidak menunjukkan 
bahwa riwayatnya mauguf dan tidak marfu', seperti perkataan Abu Daud, 
karena seolah-olah menunjukkan alasan riwayat marfu' dengan riwayat 
mw'allag ini, dan seluruh riwayat ini adalah salah. Semoga Abu Daud beralasan 
atas mu'allagnya sanad ini dengannya, ia menunjukkan kesalahan ada di matan 
dan sanadnya, kemudian ia tampilkan dengan sanad tersebut beserta riwayatnya 
dalam kitabnya, karena ia sendiri tidak yakin dengannya. Kemudian jika Hadits 
ini mauguf secara lafazh saja maka maknanya adalah marfu”, karena seorang 
sahabat jika menceritakan larangan atau anjuran, perintah atau larangan, maka 
sumbernya adalah dari Nabi SAW, -dan ini telah kami jelaskan sebelumnya, 
. dalam menjelaskan Hadits, “Dibolehkan bagi kita dua macam bangkai,” 5723, 
kami juga jelaskan pendapat para ulama di dalamnya, dan kami tambahkan 
disini dari perkataan Khatib Al Baghdadi dalam kitab Al Kifayah Fi Ilmi Ar- 
Riwayah, hal.421. Ia berkata: Mayoritas ulama berkomentar: Perkataan para 
sahabat wajib diikuti: Kami telah diperintah, dan itu adalah perintah Allah dan 
Rasul-Nya. Sekelompok dari mereka berkata: Kita wajib berhati-hati, karena itu 
belum tentu menunjukkan perkatan para ulama, sebagaimana itu adalah perintah 
Rasulullah SAW, dan pendapat pertama adalah lebih tepat. Dalilnya adalah: 
Para sahabat jika berkata: Kami telah diperintah, atau kami telah dilarang, pasti 
menyertakan keterangan berdasarkan syari'at, dan hukum yang berlaku pada 
agama, dan disini ia bermaksud kepada selain Rasulullah, dan siapa yang tidak 
wajib untuk ditaati maka syari'at pun tidak mungkin menyebutkannya, 
Bahwasanya jika keadaannya memungkinkan maka wajib disertakan dengan 
dalil yang menguatkannya, dan “dalil ini artinya: menjadikan suatu sunnah 
menjadi sunnah Rasulullah. Ini adalah penjelasan dari perkataan sahabat, “Kami 
diperintah demikian,” atau, “Kami dilarang demikian,” Jadi yang lebih utama 
adalah perkataan Abdullah bin Amr disini atau dalam riwayat yang mauguf, 
“Laa tahillu shadagah,” yaitu ketika ia berdialog dengan Zuhair bin Al 
Ashbagh tentang shadagah, ia mengemukakan alasannya begitu juga sebaliknya, 
Bahwasanya shadagah tidak dibolehkan bagi orang kaya dan orang yang 
mampu bahwa dirinya mengemukakan alasan dari perkataan Rasulullah dari 
Allah, dan ia tidak mengajukan alasan dari dirinya sendiri, tidak juga dengan 
perkataan orang lain selain perkataan Rasulullah SAW, dan Hadits ini adalah 
Hadits shahih marfu' atau mauguf, yang tidak memiliki alasan, dan orang yang : 
mendhaifkannya adalah salah, Hadits yang shahih juga telah disebutkan dari 
Hadits Abu Hurairah, dengan sanad yang shahih atas kesaksian Al Bukhari dan 


(130) — Musnad Imam Ahmad 


2 B3 Bp oa Ea 1 Bis Mora 
alat ag AE Io MIA JG JB oajah oi NI ale £ 
Pa PI 2 


35 CP Lap Lb ea Pa AA 2) laa | Eg Ls ni 
2 ab pab Ht C3 Ka Te klo 


6531. Waki” menceritakan kepada kini Sufyan menceritakan 
kepada kami, dari Abu Hayyan, dari Abu Zur'ah dari Abdullah bin 
Amr, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Matahari terbit dari 
barat, binatang buas keluar memangsa manusia, apa saja yang keluar 
sebelum yang lain maka sesungguhnya sudah dekat, dan menurutku 
adalah terbitnya matahari dari barat.” (Ia na) Itulah 
permulaan.'2 


sri ASI Man Ga Cia & Tea TONY 
(dani ata ne roh 


6532. Waki' menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Dzi'b 
menceritakan kepada kami, dari pamannya Al Harits bin 


Muslim, yang diriwayatkan oleh Ahmad di no. 8895, 9049, dan diriwayatkan 
oleh An-Nasa'i (1:363) dan Ibnu Majah (1:289), Al Hakim (1:407). 

13 Sanadnya shahih, Abu Hayan adalah At-Taimi, Abu Zur'ah adalah Ibnu Amr 
bin Jarir bin Abdullah Al Bajili, telah dijelaskan statusnya di no. 4198. Hadits 
ini diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi 2248 dengan panjang, Muslim (2:379) juga 
dengan panjang, dan Abu Daud 4310 (4:191-192 dalam Aun Al Ma'bud) dengan 
panjang dan Ibnu Majah (2:262) dengan ringkas, seluruhnya dari jalur Abu 
Hayan At-Taimi, juga dengan sanad ini, tambahan (Ia berkata) adalah dari 
catatan Muslim. 


Musnad Imam Ahmad — (31) 


Abdurrahman dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abdullah bin 
Amr, ia berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan 
disuap.'4 


Toz 3036. 3 He 


3 Z 
bala Tg Ip Tab EA jika WI AS ES Mery 


A ., , - - .. .y .- ..' 5». Sen... "3 
Al Ko Ig Of yA 3 Maa 13 MAL doi mel 
. , P4 . . . 


ad Maki PLAN JS cak d3 SI Jd Ol 06 la, Ala 
| MY Yogi Hop GL su 

6533. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Ayyub, aku mendengar Al 
@asim bin Ar-Rabi'ah menceritakan dari Abdullah bin Amr, 


Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya orang yang 
membunuh semi berencana, membunuh dengan pecut dan tongkat, 


14 Sanadnya shahih, Ibnu Abu Dzi'b adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Al 
Mughirah bin Al Harts bin Abu Dzi'b, statusnya telah dijelaskan di no.1411, 
kami tambahkan disini perkataan Abu Daud: Aku mendengar Ahmad berkata: 
Ibnu Abu Dzi'b mirip dengan Sa'id bin Al Musayyib, dikatakan kepada Ahmad: 
Orang seperti dirinya akan memimpin negeri ini? Ia menjawab: Tidak, tidak 
juga lainnya. Al Bukhari menjelaskan biografinya dalam Al Kabir (1/1/152- 
153). Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi 2276 dari Ibnu Abu Dzi'b. 
Abu Daud juga meriwayatkan 3580 (3:326-327 dalam Aun Al Ma'bud), dan At- 
Tirmidzi (2:279), Ibnu Majah (2:26-27), Al Hakim dalam Al Mustadrak (4:102- 
103), seluruhnya dari jalur Ibnu Abu Dzi'b, juga dengan sanad ini. At-Tirmidzi 
berkata: Hadits ini hasan shahih, ia juga berkata: Aku mendengar Abdullah bin 
Abdurrahman (maksudnya Ad-Darimi) berkata: Hadits Abu Salamah dari 
Abdullah bin Amr dari Nabi SAW paling shahih di antara Hadits lain dalam bab 
ini, Al Hakim berkata: Hadits shahih sanadnya namun ja tidak 
meriwayatkannya. Adz-Dzahabi juga menyepakatinya. Al Mundziri 
menisbatkannya dalam ringkasan Abu Daud 3436 kepada Ibnu Majah saja, dan 
ini adalah bentuk ringkasan darinya, terkadang ia juga menyebutkannya dalam 
At-Targhib Wa At-Tarhib (3:142-143) dan menibatkannya kepada Abu Daud, 
At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam Shahihnya serta Al Hakim. 
Akan dijelaskan berulang-ulang juga dari Hadits Ibnu Amr 6778, 6779, 6830, 
6983, dan dari Hadits Abu Hurairah 9011, 9019. 


2327 — Musnad Imam Ahmad 


diyatnya adalah seratus ekor, empat puluh diantaranya sedang 
hamil. 1? | 


BP Th Ipis Gis 2S) C5 Mort 
Se Iyag J6 J8 opb gi Bap AI — 
Hai OS AM Ala 395 Gal Fo gp Fast ig aa 3 
3 y SI & Ne "Jai ya 
6534. Waki” menceritakan kepada kami, Sufyan dan Mis'ar 
menceritakan kepada kami, dari Habib bin Abu Tsabit dari Abu Al 


Abbas dari Abdullah bin Amr, ja berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“Sebaik-baik puasa adalah puasa saudaraku Daud AS, ia berpuasa 


125 Sanadnya shahih, Pembahasan tentang masalah ini telah dijelaskan dalam 
Musnad Abdullah bin Umar. bin Khaththab, pada no. 4583, Ahmad 
meriwayatkannya secara makna dalam Hadits Ibnu Umar, yang juga 
diriwayatkan oleh Al Gasim bin Rabi'ah. Di sana kami jelaskan: Ahmad 
meriwayatkannya di no. 6533, 6552 dalam musnad Abdullah bin Amr bin Al 
Ash, dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Ayyub: Aku mendengar 
@asim bin Rabi'ah menceritakan dari Abdullah bin Amr, demikian pula 
diriwayatkan oleh An-Nasa'i (2:247), Ad-Daraguthni 332, dari jalur 
Abdurrahman bin Mahdi, dan Ibnu Majah (2:71) dari jalur Abdurrahman dan 
Muhammad bin Ja'far, keduanya dari Syu'bah, juga dengan sanad yang sama. 
Abu Daud telah menunjukkan (4:319 dalam Aun Al Ma'bud) kepada sanad ini, 
ia bekata: Ayyub As-Sakhtiyani telah menceritakan kepada kami, dari Al Gasim 
bin Rabi'ah dari Abdullah bin Amr, dan ini adalah sanad yang shahih 
bersambung, para periwayatnya shahih dan bersambung. Ini dikarenakan, baik 
karena Al Oasim bin Rabi'ah meriwayatkannya dari Abdullah bin Umar bin 
Khaththab RA dan dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, dan ia meriwayatkan dari 
dua sisi, sekali dari sisi ini, dan sekali lagi dari sisi itu, atau Bahwasanya Hadits 
ini adalah Hadits Ibnu Amr bin Al Ash, dan Ali bin Zaid bin Jad'an keliru 
bahwa ia adalah Umar bin Khaththab, karena Ayyub As-Sikhtiyani lebih hafal 
dari Ibnu Jad'an. Dan sisi yang pertama menurutku lebih baik dan benar. Lihat 
juga Hadits no. 5805, dan Al Istidrak 1553. 


Musnad Imam Ahmad — 


sehari dan berbuka sehari, dan tidak berpaling pada saat berhadapan 
(dengan musuh). "12 


Ka aa s3 AN Gas .1oyo 


6535. Waki' menceritakan pada kami, Hammam menceritakan 
padaku dari Oatadah dari Yazid bin Abdullah dari Abdullah bin 
Amru, ia berkata: rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang 
mengkhatamkan Al Our'an kairang « dari tiga (ayat) maka ia tidak akan 
dapat memahaminya." 


16 Sanadnya shahih, sebenarnya Hadits ini adalah penggalan dari Hadits yang 
panjang, yang telah lewat di no.6477, dan maknanya pun telah dijelaskan juga, 
yaitu tentang puasa Daud. Tentang kekhususan sanad dan matan ini telah 
diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (2:62) dari Hinad dari Waki” dengan sanad dan 
lafazh ini juga, At-Tirmidzi berkata: Hadits ini hasan shahih, Abu Al Abbas 
adalah penyair buta, namanya adalah As-Sa'ib bin Farukh, sebagian ulama 
berkata: Sebaik-baik puasa adalah puasa sehari dan berbuka sehari, dikatakan 
bahwa inilah puasa yang paling berat, dan Al Bukhari juga meriwayatkan 
(4:192-193), (6:327), Muslim (1:320), (An-Nasa'i 1:326), Ath-Thayalisi 2255, 
Ibnu Sa'ad (4/2/9), seluruhnya diriwayatkan dalam Hadits yang panjang denga 
perbedaan lafazhnya, dari Hadits Abu Al Abbas dari Abdullah bin Amr, lihat 
6527. 

2! Sanadnya shahih, Yazid bin Abdullah bin Asy-Syakhiri Abu Al A'la Al Amiri 
adalah seorang tabiin yang tsigah (dapat dipercaya) status ini sebagaimana 
ditsigahkan oleh Sa'ad, An-Nasa'i, Al ijli dan yang lainnya. Sebagaimana 
diriwayatkan (termaktub) pula dalam kutub As-Sittah. Imam Bukhari 
menyalinnya dalam kitab Al Kabir (4/2/345), kitab Ash-Shagir hal.93, Ibnu 
Sa'ad dalam Ath-Thabagat (7/1/113), Adz-Dzahabi dalam Tarikh Islam (4:212). 
Imam Al Bukhari meriwayatkan dalam Tarikhaini, ia mengatakan: "Aku lebih 
tua dari Hasan sepuluh tahun, sementara Muthrif lebih tua dariku dua puluh 
tahun,” yang dimaksud adalah saudaranya yaitu Mutharif bin Abdullah bin Asy- 
Syakhiri" dan "Al Hasan Al Bashri." Asy-Syikhkhir Hadits ini juga termasuk 
dalam hadits dengan periwayatan yang panjang 6477, diriwayatkan dengan 
singkat oleh Ath-Thayalisi 2275 sebagaimana bunyi di atas dari Haman dengan 
sanad yang sama. Sebagaimana diriwayatkan dengan singkat oleh Daud 1494 


—— Musnad Imam Ahmad 


SPMI HE Gib AS) Cb Mora 
o 0. o 0-3 ae ' 


1 TR Td o 2.0. -. o BG... "2 
PP Den on ag Mo ee eta 
PN Oa an ore ta Gs 1 : . Te 5 - 0. e ba Pad 
AE AE tag PAI Ko Iya "JG IE ey NX 
On Bae ba 


6536. Waki' menceritakan pada kami, Ali bin Al Mubarak 
menceritakan pada kami dari Yahya bin Abu Katsir dari Muhammad 
bin Ibrahim dari Khalid bin Ma'dan dari Jubair bin Nufair dari 
Abdullah bin Amr, ia berkata: Suatu ketika Rasulullah SAW 
melihatku mengenakan pakaian yang dicelupkan pewarna (warna 
emas) kemudian beliau bersabda, "Tanggalkan pakaian tersebut, 
karena sesungguhnya itu adalah pakaian orang-orang kafir. "2? 


(1:528 dalam Aunul Ma'bud) dari Said dari Gatadah. Ad-Darimi meriwayatkan 
(1:350), At-Tirmidzi (4:64), Ibnu Majah (1:210), ketiganya meriwayatkan 
melaluir jalur Syu'bah bin Gatadah. Imam At-Tirmizi mengatakan, "Hadits ini 
hasan shahih.” Abu Daud meriwayatkan 1390 (1:528 dalam Aun Al Ma'bud) 

: lebih panjang dari riwayat di atas dari jalur Hamam bin Oatadah, dan hadits 
yang panjang ini akan dibahas kemudian dari jalur Hamam 6536, 6775. 
bandingkan dengan hadits no.6506, 6516. 

18 Sanadnya shahih. Ali bin-Al Mubarak Al Hanna'i telah dijelaskan tentang ke- 
tsigahannya 409. berikut adalah tambahan dari apa yang ditulis oleh Ibnu Hatim 
dalam Kitab Al Jarh Wa At-Ta'dil (3/1/203-304). Shalih bin Ahmad bin Hanbal 
meriwayatkan, ia berkata, “Ayahku pernah bercerita tentang sosok Ali bin Al 
Mubarak ia seorang yang tsigoh, memiliki beberapa buku, sebagiannya ia 
dengar dari Yahya bin Abu Katsir, dan sebagian yang lain. Yahya bin Said Al 
Gaththan menceritakan kepada kami darinya." Ibnu Al Madani, Ibnu Numair, 
dan Al Ijilli menstigahkannya. Ibnu Hibban pun mengatakan bahwa ia adalah 
Isigah, ia berpendapat: "Ia adalah seorang yang Dhabith Mutgin." Hadits ini 
pengulangan riwayat 6513. telah kami sebutkan di sana bahwa Muslim 
meriwayatkan (2:154). kami tambahkan di sini beberapa sanad imam Muslim di 
antaranya: Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Waki' dengan sanad yang sama. 


Musnad Imam Ahmad — (35) 


1 0 3 0. .. SG Pee 
1 


Ae or 4 Td ed .. . y “5 0. Oak o 0. 
lg dala Ai Ki 3 CI 3 AI AS 3S Ulilor CP Hamdi 
KENA eta MR TAT 


6537. Yazid menceritakan pada kami, Hamman menceritakan 
pada kami dari Manshur dari Salim bin Abu Al Ja'd dari Jaban dari 
Abdullah bin Amru dari Nabi saw beliau bersabda, "Tidak akan masuk 


surga Al Mannan (orang yang suka menyebut-nyebut perbuatan baik 


yang telah dikerjakannya), tidak pula pecandu arak." 


1 Sanadnya shahih. Yazid adalah anak Harun. Hamman adalah anak Yahya bin 
Dinar, sementara Jaban nashabnya tidak diketahui. Namun demikian menurut 
catatan ia adalah seorang tabiin yang tsigah. Al Hafizh dalam kitab At-Tahzdib: 
"Ibnu Hibban menyebutkannya termasuk kelompok perawi tsigat, dan 
mencantumkan haditsnya dalam kitab shahihnya." Apa yang dimaksud oleh 
Ibnu Hibban adalah hadits ini sebab mereka tidak meriwayatkan satu hadits pun 
dari Jaban kecuali ini. Komentar Adz-Dzahabi tentang Jaban, ia bekata: . 
"(Jaban) adalah sosok yang tidak dikenal," sebagaimana dijelaskan oleh Al 
Bukhari dalam Al Kabir (1/2/255), ia berkata, “Jaban: Al Ja'fi berkata padaku: 
Wahab menceritakan pada kami Syu'bah mendengar dari Manshur dari Dalaim 
dari Nabith dari Jaban dari Abdullah bin Amru dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Tidak akan masuk surga seorang anak pezina.” Hadits dengan sanad ini 
diikuti oleh Ghandar. Namun Jarir dan Ats-Tsauri tidak menyertakan Nabith. 
Abdan dari bapaknya dari Syu'bah dari Yazid dari Salim dari Abdullah bin 
Amru mengatakan bahwa itu tidak shahih. Dan tidak pernah diketahui bahwa 
Jaban pernah mendengar langsung dari Abdullah bin Amru atau Salim 
mendengar dari Jaban tidak pula mendengar dari Nabith.” 

Hadits ini disebutkan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dengan ulasan yang cukup baik 
(hal. 42-43) tentang tema dimaksud, kemudian ia berkata, “hadits ini 
diriwayatkan pula oleh Ghandar (yakni Muhammad bin Ja'far) dan Hajjad dari 
Syu'bah dari Manshur dari Salim dari Nabith dari Syarith dari Jaban. Demikian 
pula apa yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari jalur Syu'bah, ataupun dari 
jalur Jarir dan Ats-Tsauri keduanya meriwayatkan dari Manshur sebagaimana 
riwayat Hamman (yakni dengan riwayat yang sama), kemudian ia berkata: 
Kami tidak mengetahui seorang tabiin Syu'bah meriwayatkan dari Nabith dari 
Syarith. Dar Al Outhni berpendapat bahwa khilaf tersebut berasal dari Mujahid 
sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al Ilal. Al Bukhari dalam kitab At-Tarikh 
mengatakan: kami tidak pernah mengetahui bahwa Jaban pernah mendengar 
dari Abdullah bin Amru, atau Salim dari Jaban, selesai. Ibnu Al Jauzi 
memasukkannya dalam kitab 4! Maudhu'at dari jalur Sufyan Ats-Tsauri suatu 


— Musnad Imam Ahmad 


waktu seperti hadits riwayat An-Nasa'i dan pada kesempatan lain riwayatnya 
melalui jalur Abdul Karim dari Mujahid dari Abdullah bin Amru. Hadits ini 
juga diriwayatkan dari Umar bin Abdurrahman Abu Hafash Al Abbar dari 

Manshur dari Abdullah bin :Murrah dari Jaban. Demikianlah kerancuan yang 

dipaparkan oleh Dar Al Outhni namun demikian semua itu tidaklah dapat 

menghukuminya sebagai hadits dusta (Al Wadh”)." Aku telah berupaya dengan 
daya dan kemampuannku melihat hadits ini dari beberapa jalur periwayatan 
hingga menemukan titik terang mana yang shahih, juga hingga aku menemukan 
kerancuan yang harus diklarifikasi atau terjadi kesalahan dalam beberapa 
perawi yang sulit dicarikan penyelesaian namun tidak berdampak pada derajat 
keshahihannya?, dalam buku-buku rujukan aku hanya menemukan tiga belas 
jalur periwayatan tidak lebih, aku pun tidak menemukan periwayatan dari jalur 

Jarir sebagaimana dalam riwayat Al Bukhari dan Ibnu Hajar, demikian pula aku 

tidak menemukan pendapat An-Nasa'i sebagaimana dikutip oleh Ibnu Hajar, 

namun demikian aku menduga mungkin termaktub dalam kitab A/ Kubra atau 
pada kitab-kitab lain yang luput dari pengamatanku. 

(1) Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Yazid bin Harun dari 
Hammad dari Manshur dari Salim bin Abu Al Ja'd dari Jaban dari Abdullah 
bin Amru dengan lafazh, "Tidak akan masuk surga mannan, tidak pula 
pecandu arak." 

(2 Sebagaimana diriwayatkan pula pada hadits no.6892 dari Abdurrazag dari 
Sufyan Ats-Tsauri dari Manshur, dengan sanad yang sama seperti di atas : 
dengan lafazh, "Tidak akan masuk surga pendurhaka, pecandu arak, 

- manmnan, dan anak zina." 

(3) Ad-Darimi meriwayatkan pada (2/112) dari Muhammad bin Katsir Al 
Bashri dari Ats-Tsauri dari Manshur dengan sanad dan lafazh semakna. 

(4) Al Khatib meriwayatkan dalam kitab Tarikh Baghdad pada (11/17) dari 

jalur Yahya bin Said Al Gaththan dari Ats-Tsauri dari Manshur dengan 
sanad yang sama namun hanya mencantumkan lafazh, "Pecandu arak." 
Dua periwayat ini berstatus Tsigat dan hafizh yaitu Hamman dan Ats- 
Tsauri meriwayatkan dari Manshur dari Salim dari Jaban,: namun tidak 
disebutkan "Nabith bin Syarith." Diikuti kemudian dengan Jarir bin Abdul 
Hamid Adh-Dhabbi mereka berdua juga perawi yang tsigah dan Hafizh 
meriwatakan dari Manshur juga dengan tidak menyertakan "Nabith" hal 
tersebut sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dalam 
kitab 4t-Tarikh dan Al Hafizh Ibnu Hajar dalam ulasan yang cukup baik 
terambil dari An-Nasa'i. Ketiga sosok di atas adalah sosok yang tsigot 
meriwayatkan dari Ats-Tsauri, dan tidak ada perbedaan dalam 
periwayatannya, mereka adalah: Abdurrazag, Muhammad bin Katsir Al 
Bashri serta Yahya Al Oaththan. Sebagaimana telah diriwayatkan dari 
Manshur hingga terjadi kerancuaan di dalammnya. 

(5) Riwayat Ahmad pada no.6882 berikut dari dua syaikh yakni: Muhammad 
bin Ja'far atau Ghandar dan Hajjaj bin Muhammad Al Mashishi keduanya 
meriwayatkan dari Syu'bah dari Manshur dari Salim dari bin Abu Ja'd dari 
Nabith dari Jaban dari Abdullah bin Amru, marfuan dengan lafazh yang 


Musnad Imam Ahmad — 


sama akan tetapi diringkasnya yaitu dengan tidak menyebutkan "Anak 
zina." Namun demikian terjadi perbedaan antara Ghandar dan Hajjaj pada 
satu nama yaitu "Nabith" yang ditambahkan dalam sanad riwayat Syu'bah. 
Hajjaj menyebutnya "Nabith bin Syarith" sementara Ghandar menyebutnya 
"Nabith bin Samith." 

(6) Ad-Darimi meriwayatkan (2:112), dari Ahmad bin Al-Hajjaj dari 

: Abdurrahman bin Mahdi dari Syu'bah dengan sanad yang sama, riwayatnya 

lebih ringkas sebagaimana sebelumnya, namun Zaid disini disebut dengan 

"Nabith bin Syarith," sama seperti riwayat Ghandar bin Syu'bah. 

Abu Daud Ath-Thayalisi pada no.2295 dari Syu'bah, dengan hadits yang 

- panjang, Syaikh Az-Zaid menyebutnya dengan "Syamith bin Nabith" 

(8) An-Nasa'i meriwayatkan (2:332), dari Muhammad bin Basyar dari 
Muhammad (yakni Ghandar Muhammad bin Ja'far) dari Syaibah dengan 
sanad yang sama, akan tetapi ia meringkasnya, dengan tidak menyebutkan 
lafazh "Anak: zina," demikian pula meringkas nama syaikh Zaid, ia 
menyebutnya hanya "Dari Nabith" tanpa menyebut nama ayahnya. 

(9) Hal yang sama juga dilakukan oleh Al Bukhari dalam Ai Kabir, 
sebagaimana yang telah kami kutip ketika menerangkan tentang Jaban, ia 
meriwayatkan dari Al Ju'fi (yakni Abdullah bin Muhammad Al Musnadi Al 
Ju'fi) dari Wahab (yakni Ibnu Jarir bin Hazim) dari Syu'bah, dengan 
riwayat yang ringkas, syaikh Az-Zaid disebutkan sebagai "Nabith" tanpa 
keturunan (nashab). Kemudian Syu'bah meriwayatkan dengan sedikit 
berbeda yakni dengan menambahkan perawi antara Salim bin Abu Al Ja'd 
dan Jaban, kemudian terjadilah kerancuaan hampir diseluruh lapisan pada 
sosok syaikh Zaid sebagaimana anda saksikan. Ada lima nama perawi yang 
disepakati ketsigahan dan kehafizhannya mereka adalah: Ghandar 
Muhammad bin Ja'far, Hajjaj bin Muhammad al-Mushishi, Abdurrahman 
bin Mahdi, Abu Daud Ath-Thayalisi,dan Wahab bin Jarir. Belum ada kata 
sepakat untuk penamaan syaikh Az-Zaid, empat orang di antara mereka 
menyebutnya "Nabith" kemudian mereka berbeda pada nama ayah antara 
"Syarith" dan "Syamith" dan "Samith", sebagian yang lain memilih untuk 
keluar dari lingkaran perdebatan ini atau dengan kata lain mereka tidak 
menyebutkannya yaitu dengan menghapus nama ayah dari perawi tersebut 
yakni Az-Zaid, kemudian mereka menyebutnya dengan nama "dari Nabith" 
saja. Sementara yang (periwayat) kelima membalik seratus persen nama 
tersebut dengan nama "Syamith bin Nabith" meskipun nash dalam Musnad 
Ath-Thayalisi benar dalam kasus ini!!, namun demikian periwayat keenam 
meriwayatkan dari Syu'bah hingga merubah seluruh apa yang diriwayatkan. 

(10)AI Bukhari telah meriwayatkan dalam Al Kabir, ketika menjelaskan sosok 
Jaban, beliau meriwayatkannya dari Abdan yakni Abdulllah bin Utsman bin 
Jablah dia termasuk salah satu syaikh Al Bukhari yang tsigah dan dapat 
dipercaya, meriwayatkan dari ayahnya yakni Utsman bin Jablah yang 
berstatus tsigah shadug sebagaimana di tulis oleh syaikhani (Al Bukhari 
dan Muslim) dari Syu'bah dari Yazid yakni anak dari Abu Ziyad dari Salim 
dari Abdullah bin Amru secara mauguf. 


@ 


— 


— Musnad Imam Ahmad 


Sampai di sini tidak ada lagi yang meragukan kami bahwa Syu'bah tidak 
begitu hapal terhadap sanad ini dengan baik, dan dapat dikatakan bahwa 
dari kerancuan itu bersumber darinya bukan orang-orang yang telah 
meriwayatkannya. Sampai di sini jelaslah bagi kami bahwa hanya ada dua 
riwayat yang Al Hafizhaini Ats-tsigatain (hafizh dan dapat dipercaya) 
mereka adalah Hamman dan Ats-Tsauri dari Manshur dari Salim dari Jaban 
dari Abdullah bin Amru, marfu', sebagaimana telah dijelaskan di muka. 
Lain dari pada itu tidak terjadi silang pendapat seputar nama Syu'bah dalam 
riwayat keduanya sebagaimana terjadi penambahan pada riwayat-riwayat 
antara Salim dan Jaban dimana terjadi kerancuan dalam hal tersebut dan 
banyaknya berbedaan dalam perkataannya yang tidak menyakinkan apa-apa 
yang diriwayatkan dari Manshur. Sementara sosok "Nabith" yang 
ditambahkan dalam riwayat Syu'bah adalah "Nubaith" bin Syarith seorang 
shahabi shagir (sahabat junior). Imam Al Bukhari mengatakan "Ia 
memiliki kerabat" sebagaimana dijelaskan dalam At-Tarikh Al Kabir 
(4/2/137-138), demikian pula Ibnu Hajar dalam Al Ishabah (6:232) dan 
yang lainnya, ia hanya memiliki satu hadits saja tidak lebih. Sebagaimana 
diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah sebagaimana 
termaktub dalam kitab Al Mundziri hadits no.1836, tidak diketahui 
seorangpun pernah meriwayatkan dari Jaban tidak pula ia meriwayatkan 
dari Salim bin Abu Al Ja'd, sebab itulah kerap kita menemukan pada 
sebagian riwayat dari Syu'bah menyebutnya dengan "Nabith" saja tanpa 
menyertakan nama ayahnya. Sebab itu pula lah dalam kitab At-Tahdzib 
dibedakan antara "Nabith bin Syarith" yang bersatus seorang sahabat 
dengan "Nabith" yang meriwayatkan dari Jaban, ia menyebutkan nama 
tersebut tanpa mencantumkan garis keturunannya (10:418) ia berkata, 
"Telah diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsigat." Tapi Al Bukhari 
tidak menerangkannya dalam Al Kabir, tidak pula mengisyaratkan adanya 
riwayat dari Jaban ketika menjelaskan sosok "Nabith bin Syarith" ia 
memang pernah menjelaskan tentang Jaban namun tanpa garis 
keturunannya sebagaimana kami kutipkan tadi. Berkenaan dengan 
penyataan Al Bukhari yang tidak pernah mendengar Jaban meriwayatkan . 
dari Abdullah bin Amru, tidak pula dari Salim dari Jaban dan tidak pula 
dari Nabith. Kami telah menyatakan kecacatan Nabith dalam sanad dan 
menganggapnya lemah serta menyatakan bahwa kesalahan pada Syu'bah 
tidak pada yang lain. Sementara sosok "Salim bin Abu Al Ja'd" adalah 
seorang tabiin yang cukup dikenal "Mendengar hadits langsung dari 
Abdullah bin Amru, Jabir serta Anas" sebagaimana terdapat dalam At- 
Tarikh Al Kabir (2/2/108), riwayatnya dengan anak Amru bin Ash 
bersambung sebab hidup satu masa (muttashilah bil Al Mu'asharah) bahkan 
ia bertemu langsung, sebagaimana dinyatakan oleh Al Bukhari dalam kitab 
shahihnya. Hal tersebut juga sebagaimana kami sebutkan ketika 
mengidentifikasi hadits no.6493, sebagaimana disebutkan pula oleh Al 
Magdisi dalam kitab Al Jam'u baina rijal Ash-shahihain hal.188 
sebagaimana ia pernah mendegar pula dari Abdullah bin Amru, Ummu Ad- 


Musnad Imam Ahmad — | 


|Darda', di kitab Al Bukhari. Jika ia meriwayatkan pula dari seorang tabi'i 
lain dari Abdullah bin Amru, maka menyatakannya bersambung langsung 
lebih utama, tidak diperlukan lagi bukti ia mendengar dari Jaban melalui 
nash-nash, sebab hal tersebut sangat jelas. Jika ada yang hendak 
mendustakan hadits ini maka langsung saja riwayat ini disambungkan ke 
Abdullah bin Amru dimana tidak ada seorang pun yang meragukan bahwa 
ja memang bersambung, namun demikian ia adalah sosok yang amanah 
menjalankan sesuai ketentuannya, kemudian ia menyebutkan pemisah 
dalam hadits ini antara dirinya dengan Ibnu Umar dengan sendirinya, maka 
siapakah orang yang dapat memungkiri bahwa dirinya bersambung dengan 
Ibnu Umar serta mendustakan hadits yang diriwayatkannya. 

Kemudian setelah itu masih ada lagi dua hadits dari Abdullah bin Amru dengan 

sisi yang berbeda: | 

(1)AI Khatib dalam kitab Tarikh Baghdad meriwayatkan (11:191) dari jalur 
Hafsh Al Abbar Umar bin Abdurrahman bin Oais dari Manshur dari 
Abdullah bin Murrah dari Jaban dari Abdullah bin Amru secara marfu', 
"Tidak akan masuk surga empat golongan: pecandu arak, anak yang 
durhaka terhadap orang tua, orang yang suka mengungkit kebaikan, dan 
anak zina." Adapun Abu Hafsh Al Abbar Umar bin Abdurrahman adalah 
seorang yang Tsigah Hafizh, dan telah diterangkan ke-tsigahannya tersebut 
1376, meskipun terkadang riwayat ini telah dijaga dengan baik namun 
terkadang tidak disebutkan dalam sanadnya bahwa Manshur memiliki dua 
orang guru dari Jaban yakni Salim bin Abu Al Ja'd dan Abduilah bin 
Murrah. Namun menurutku hal ini tidak terlalu mempengaruhinya 
(riwayat). : 

(12)Pada bagian lain Al Khatib juga meriwayatkan (12:238) melalui jalur 
Tharig bin Ismail Al Baghdadi dari Mu'ammal dari Sufyan Ats-Tsauri dari 
Abdul Karim dari Mujahid dari Abdullah bin Amru secara marfu, "Tidak 
akan masuk surga anak durhaka, pengadu domba, orang murtad dari bangsa 
Arab setelah hijrah, anak zina, dan orang yang menggauli mahramnya." 

(13)Abu Nu'aim meriwayatkan dengan ringkas dalam Al Hilyah (3:309) dari 
jalur Sa'id bin Hafsh Al Bukhari dari Mu'ammal dari Sufyan dari Abdul 
Karim Al Jazari dari Mujahid dari Abdullah bin Amru secara marfu': 
"Tidak akan masuk surga anak durhaka, pecandu arak, dan anak zina." 

Adapun Al Mu'ammal adalah anak dari Ismail salah satu guru Ahmad dan telah 

diterangkan mengenai ke-tsigahannya 2173, namun demikian ia sering 

melakukan kesalahan sebagaimana dikatakan oleh Ad-Daraguthni. Muhammad 
bin Nashr Al Marwazi: "Jika ia meriwayatkan seorang diri maka harus 
dicermati dan diteliti sebab ia memiliki daya hafal yang kurang baik dan kerap 
melakukan kesalahan." Sebab itulah aku meragukan keshahihan sanadnya, 
karena ia meriwayatkan hadits dari Ats-Tsauri dari Abdul Karim Al Jazari dari 

Mujahid dari Ibnu Umar, hingga terjadilah silang pendapat antara tiga perawi 

yang baik hafalannya ketika meriwayatkan dari Ats-Tsauri dari Manshur dari 

Dallim dari Jaban, mereka adalah Abdurrazak, Muhammad bin Katsir al- 

Bashari, dan Yahya Al Oaththan. Meskipun ada kemungkinan Ats-Tsauri 


— Musnad Imam Ahmad 


ra pn aa Gal Cal ang era 
05 - | MY Yi H3 yu sa ak ab 


NA NB edan Aa ai BEAN br 
ALS Jus « UI Ain ae) IS ih OLS jl Olah 


. 


Y & - 0 2: . 2 23 - @ #:i 0. e 
Al Sya hal IP temalad Vai USIA 4 BI he 
. . .. £ ri 


x 


Pd - 
3 


INN 2, La 3, P.) Ie 0 Pe dp PJ 2, PA AA 2, tah e, 
Cb C3 yaa Ju ALI ai aa "dy bag ale PN me 


B3 


6538. Yazid menceritakan kepada kami, Al Awwam 
mengabarkan pada kami dan Aswad bin Mas'ud menceritakan padaku 
dari Hanzhalah bin Khuwailid Al Anzi, ia berkata: Ketika aku berada 
. di kediaman Muawiyah, datang kepadanya dua orang lelaki dengan 
bertengkar di depan Ammar, masing-masing di antara mereka berkata, 
akulah yang telah membunuhnya, maka berkatalah Abdullah bin 
Amru: Hendaklah salah seorang di antara kalian bersikap baik 
terhadap temannya, sebab aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
"(Kelak akan) ada sekelompok orang jahat yang saling membunuh,” 
kemudian Muawiyah menegur kedua orang tersebut: Apakah yang 


meriwayatkan dari dua jalur, namun kami lebih memilih riwayat dari tiga orang 
yang Hafizh ketika mengambil riwayat dari seorang periwayat yang banyak . 
melakukan kesalahan, hingga kami pun menemukan orang yang mengikuti 
seperti riwayat ini berangkat dari sini maka kami dapat membenarkan dua jalur 
tersebut. 

Setelah semua keterangan ini dapat disimpulkan bahwa makna hadits di atas 
adalah shahih dan dapat dipertanggung jawabkan, sebagaimana telah 
diterangkan keshahihan hadits tersebut dari Abdullah bin Umar bin Khaththab 
6180. berikutnya akan diterangkan makna hadits tersebut dari hadits Abu Sa'id 
Al Khudhri 11123, 112240, lihat pula dalam Ar-Targhib wa At-Tarhib (3:220) 
dengan yang berikutnya. Abu Na'im telah merangkum cukup banyak hadits- 
hadits dengan riwayatnya dari para sahabat yang perlu penelitian, telaah dan 
kajian kembali yakni dalam kitab Al Hilyah (3:307-309). 


Musnad Imam Ahmad — 


Naa aan se an TAPE “NA PA HIP 


kalian inginkan di tempat kami?! Ia pun berkata: sesungguhnya 
ayahku melaporkanku pada Rasulullah SAW, kemudian beliau 
bersabda, "Patuhilah ayahmu semasa ia hidup dan jangan engkau 
bermaksiat padanya," maka aku di sini bersamamu untuk menyatakan 
bahwa aku tidak pernah membunuh.'” 


80 Sanadnya shahih. Al Awwam adalah anak dari Hausyib. 
Aswad bin Mas'ud adalah Al Anzi Al Bashri. Dalam kitab At-Tahdzib 
disebutkan, "Utsman Ad-Darimi mengatakan dari Yahya bin Ma'in tsigah. 
Hadits ini pun telah diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Al Khashaish Ali: Aku 
(Ibnu Hajar) mengatakan: Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats-Tsigat, 


namun aku telah membaca tulisan Adz-Dzahabi dalam 41 Mizan namun tidak. 


jelas siapa sosok yang dimaksud? terdapat keterangan yang berbeda-beda 
tentangnya, namun demikian Ibnu Ma'in telah menerangkannya maka cukuplah 
itu dijadikan pegangan bagimu." Ini adalah suatu fakta yang benar, sebagaimana 
telah di terangkan pula oleh Al Bukhari dalam kitab Al Kabir (1/1/448-449) dan 
beliau tidak menyebutkan sedikitpun tentang kecacatannya, ia (Bukhari) 
berkata, “Al Aswad bin Mas'ud Al Anzi dari Hanzhalah bin Khuwailid 
meriwayatkan dari Awwam bin Hausyib. Syu'bah berkata: aku mendengar Al 


Awwam bin Mas'ud Al Anzi dari kelompok bani Syaiban." Demikianlah - 


penjelasan dari Al Bukhari dan akan dijelaskan lebih rinci Insya Allah. "Al 
Anzi" ditulis dengan 'nun' dan 'zay' namun dalam At-Tahdzib tertulis "Al 
Anbari" namun demikian kami menetapkan apa yang tertulis dalam kitab At- 
Tarikh Al Kabir, sebab hal tersebut dapat dijadikan pegangan sebagaimana 
tertulis pula di tempat lain dari Ibnu Abu Hatim dan yang lainnya, sebagaimana 
akan diterangkan kemudian insya Allah." 

Hanzhalah bin Khuwailid Al Anzi: dalam kitab At-Tahdzib ia berkata, “Utsman 
'bin Ad-Darimi dari Ibnu Main berkata: tsigah, Syu'bah dalam riwayatnya 
menamakan dengan "Hanzhalah bin Suwaid. Ibnu Hibban dalam kitab At-Tsigat 
menyebutkan. Aku berkata (Ibnu Hajar): Namun demikian terdapat perbedaan 
atara nama Hanzhalah bin Khuilid dan Hanzhalah bin Suwaid, hingga keduanya 
harus dijadikan dua nama." Al Bukhari dalam kitab Al Kabir (2/1/36-37), 
menulisnya dengan nama "Hanzhalah bin Suwaid." Sebagai hal tersebut 
diisyaratkan dalam hadits berikut, ia berkata, “Hanzhalah bin Suwaid dari 
Abdullah bin Amru bahwa ia memberi salam untuk Ali dan Muawiyah." Yahya 
berkata menceritakan pada kami Yazid bin Harun dari Awam dari Aswad dari 
Hanzhalah bin Khuwailid Al Ghanawi atau Al Anzi ia mendengar Abdullah bin 


Amru berkata: Aku mendengar rasulullah SAW bersabda: dua kelompok - 


penjahat saling membunuh. Ibnu Al Mutsanna berkata: Yazid bin Harun 
menderitakan pada kami, ia berkata: Awam mengabarkan kami, ia berkata: 
bercerita padaku Aswad dari Hanzhalah bin Khuwailid mendengar Abdullah 
bin Amru, kemudian ditambahkan: ia berkata: rasulullah SAW berkata padaku, 
"Patuhilah bapakmu." Muhammad berkata: Ghandar menceritakan pada kami, 
“ia berkata: Syu'bah menceritakan pada kami: aku mendengar Al Awam bin 


— Musnad Imam Ahmad 


Hausyib seorang lelaki dari Bani Syaiban dari Hanzhalah bin Suwaid." Al 
Bukhari menulisnya dengan nama "Hanzhalah bin Khuwailid" (2/1/40), ini 
menunjukkan bahwa yang diinginkan adalah orang lain tidak seperti yang 
tertera di sini. Ia berkata, “Hanzhalah bin Khuwailid: Ibnu Mas'ud telah 
mendengar ucapannya. Dikatakan oleh Mis'ar dan Khalid bin Abdullah dari 
Abu Sinan dari Abu Al Hudzail. Syu'bah berkata: Suwaid bin Hanzhalah. Ibnu 
Abu Al Aswad berkata: Ibnu Mahdi menceritakan pada kami, ia berkata: Aku 
menceritakan kepada Sufyan dari Syu'bah dari Abu Sinan dari Suwaid bin 
Hanzhalah, ia berkata dari Suwaid?! Ia adalah Abdullah bin Hanzhalah." 

Dua keterangan ini menunjukkan bahwasanya Al Bukhari: melihat sosok 
"Hanzhalah bin Khuwailid" yang telah mendengar hadits dari Ibnu Mas'ud 
' maugufan 'alaihi, bukanlah "Hanzhalah bin Khuwailid" perawi hadits ini, 
sebagaimana yang disebutkan oleh Syu'bah dalam riwayatnya sebagai 
"Hanzhalah bin Suwaid," hal ini menurutku tidaklah berarti Al Bukhari 
menyetujui riwayat dari Syu'bah yang menyebutnya dengan nama "Hanzhalah 
bin Suwaid." Namun aku lebih cenderung mengatakan bahwa telah terjadi 
kerancuan dari Syu'bah rahimahullah tentang nama tersebut, yaitu kerancuan 
tersebut terjadi pada perawi hadits ini yaitu "Hanzhalah bin Khuwailid," 
sebagaimana terjadi kerancuan pula pada sosok yang bernama "Hanzhalah bin 
Khuwailid" yang meriwayatkan hadits dari Ibnu Mas'ud, demikian pula ' 
kerancuan yang dialami oleh Sufyan bin Tsauri pada nama "Abdullah bin 
Hanzhalah" sebagaimana disebutkan oleh Al Bukhari. Perkataannya ketika 
menyebut Al Anzi" yang masih satu sanad dengan Hanzhalah bin Khuwailid 
sebagaimana tertera dalam musnad pada p, sementara dalam g & "AI Anbari" 
demikian pula sebagaimana termaktub dalam kitab Majmu' Az-Zawa'id, At- 
Tagrib, dan Al Khulashah. 

Kami menetapkan bahwa nama tersebut adalah "Al Anzi" sesuai dengan apa 
yang tertulis dalam kitab/naskah p, sesuai pula dengan apa yang ditetapkan 
dalam kitab At-Tahzib riwayat Ibnu Sa'ad dalam Ath-Thabagat. Sebab lain 
adalah karena Al Bukhari menyebutnya/menulisnya dengan nama "AI 
Ghanawi" atau "Al Anzi." Menurutku kesalahan ini terjadi sebab kekeliruan 
para penyalin/penulis, sebagaimana salinan dalam buku At-Tagrib dan Al 
Khulashah yang keduanya merupakan cabang dari kitab At-Tahzib yang 
kemudian keduanya diketahui menyalahi kitab aslinya. 

Pada keterangan pertama dalam hadits Al Bukhari disebutkan dengan 
keterangan yang singkat dan jelas, diriwayatkan dari Yahya bin Main dari Yazid 
bin Harun, kemudian diriwayatkan dari Ahmad bin Al Mutsanna dari Yazid, 
yang pada bagian akhirnya ditambahkan dengan perkataan "Patuhilah 
bapakmu,” dan tambahan ini sesuai dengan riwayat Ahmad dari Yazid bin 
Harun meskipun ia tidak menyebutkannya ungkapannya dengan lengkap, 
namun demkian hal ini dapat difahami dengan isyarat yang nyata dalam 
jalurnya dalam kitab At-Tarikh. 

Ibnu Sa'ad juga meriwayatkan dalam Ath-Thabagat (3/1/181), dari Yazid bin 
Harun dengan sanad serupa sebagaimana dalam sanad ini. Al Haitsami dalam 


Musnad Imam Ahmad — 1143: 


Majmu' Az-Zawaid (1:244) berkenaan dengan hal ini menyatakan, ia berkata 
"Diriwayatkan oleh Ahmad dan perawinya adalah tsigat.” Ibnu Katsir dalam At- 
Tarikh (7:268) mengutip dari Al Hafizh Ibrahim bin Al Husain bin Diyazil, 
dengan sanadnya yang sampai pada Hasyim dari Al Awam bin Hausyib dengan 
sanad dan riwayat yang sama. Pada bagian yang berikutnya akan dikutipkan lagi 
hadits ini riwayat dari Yazid bin Harun dari Al Awam 6929. 

.Sementara riwayat dari Syu'bah yang terdapat di dalamnya perawi-perawi yang 
tidak jelas sebagaimana dinyatakan oleh Al Bukhari yaitu hadits yang 
diriwayatkan dari jalur Ghandar dari Syu'bah telah diriwayatkan pula oleh Abu 
Na'im dalam Al Hilyah (7:198) dari Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan dari 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dari ayahnya: "Muhammad bin Ja'far : 
menceritakan pada kami, Syu'bah dari Al Awam bin Hausyib dari seorang 
pemuda Bani Syaiban dari Hanzhalah bin Suwaid Al Ghanawi," kemudian 
berkata Abu Naim: "Ghandar (yakni Muhammad bin Ja'far) memisahkan diri 
dari Syubah bin Awam." Riwayat dari Syu'bah ini tidak mempengaruhi 
keshahihan hadits yang diriwayatkan oleh Yazid bin Harun dari Al Awwam 
yang sebagaimana diriwayatkan pula oleh Hasyim dari Al Awwam. Sebab itu 
kami cenderung membenarkan hadits riwayat Yazid bin Harun yang 
diikuti/dikuatkan dengan hadits riwayat Hasyim, sebab dua perawi tentunya 
lebih terjaga dan mantap dari satu perawi, sementara pernyataan tentang 
Syu'bah yang kerap melakukan kesalahan tidaklah terlalu menjadi soal. Namun 
Al Allamah Asy-Syaikh Abdurrahman bin Yahya Al Yamani 
pengoreksi/penelaah kitab Ar-Tarikh Al Kabir pada percetakan Haidar Abad 
memiliki pendapat lain bahwa menjadikan dua riwayat menjadi satu adalah 
suatu kesalahan besar, dalam catatan pinggir kitab 4t-Tarikh Al Kabir (2/1/37) 
disebutkan: "Terjadi kekeliruan pada bagian yang terdahulu: bahwa Yazid bin 
Harun berkata dari Al Awwam bin Hausyib dari Al Aswad bin Mausud dari 
Hanzhalah bin Khuwailid dari Abdullah bin Amru, riwayat ini menyalahi apa 
yang ada pada Syu'bah, ia berkata dari Al Awam dari seseorang dari Bani 
Syaiban dari Hanzhalah bin Suwaid dari Abdullah bin Amru. Untuk Al Aswad 
Anzi tetap sebagaimana telah diterangkan hal tersebut sebagaimana disebutkan 
pula oleh Ibn Abu Hatim dan yang lainnya, sementara antara Asy-Syaibani dan 
Al Anzi tidaklah sama kecuali penafsiran yang salah! boleh jadi sebetulnya 
mereka adalah orang Syaibani yang menetap di Anazah kemudian dikaitkanlah 
nama tempat itu padanya! bila demikian yang dimaksud maka mungkin saja 
terjadi ada beberapa nama, seperti pendapat yang yang mengatakan bahwa 
Awam memiliki dua orang syaikh (guru), kemungkinan ini adalah kemungkinan 
yang paling dapat dibenarkan sebab terjadinya kekeliruan (tentang penafsiran 
nama-nama tersebut)" Adapun yang di maksud sosok Hanzhalah adalah 
Khuwailid bapaknya dan Suwaid kakeknya atau sebaliknya, hingga terkadang 
pada suatu tempat dinashabkan pada bapaknya dan pada kakeknya pada 
kesempatan yang lain! pendapat inilah yang lebih dekat pada adanya beberapa 
penafsiran, di mana banyaknya penafsiraan akan menimbulkan kekeliruan!" 
demikianlah pendapat beliau. 


— Musnad Imam Ahmad 


Dang Pipa Blbata 23 SAK Uas Ing GAS oya 


DIAN P3 06 pad MAJU Ip 
IE dya We BI 3 Dien Jt s3 dia le 
3 33 ia Nag Sp Ie Ia 33 SY Te uk 


6539. Yazid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishak 
dari Abu Az-Zubair dari Abu Al Abbas maula Bani Ad-Dil dari 


Abdullah bin Amru mengabarkan pada kami, ia berkata: suatu ketika 


Rasulullah diceritakan tentang beberapa orang yang begitu melakukan 
ketekunan ibadah dengan kesungguhan yang luar biasa, kemudian 
beliau bersabda, "Itulah yang disebut dengan '“kebuasan' dalam 
(menjalankan ajaran) Islam dan ketamakan dalam melaksanakannya, 
Sesungguhnya setiap ijtihad adalah ketamakan, dan setiap ketamakan 
ada jeda waktu. Barangsiapa yang mencukupkan ketamakannya 
dalam menjalankan sunnahku maka ia telah beruntung, dan 
barangsiapa yang jeda waktunya ditujukan kepada kemaksiatan maka 
itulah suatu kebinasaan." 


Aku tidak tahu pasti kenapa kita begitu takut untuk mengatakan suatu hukum 
yang tegas tentang adanya kesalahan pada Syu'bah sementara ia telah 
bersimpangan dengan dua Syaikh yang Hafizh dan tsigah?! 

Silahkan perhatikan makna hadir yang lalu 6499, 6500, dan dalam kitab Majma' 
Az-Zawaid (1:239-240) dan (9: 297). : 

31 Sanadnya shahih. Abu Zubair adalah Al Makki, ia bernama lengkap 
Muhammad bin Muslim bin Tadrus. Abu Al Abbas maula Bani Ad-Dil adalah 
seorang penduduk Makkah penyair dan seorang tuna netra bernama lengkap As- 
Sa'ib bin Farukh (telah dijelaskan tentang ketsigahannya 4888). Dan kami 
tambahkan di sini keterangan dari pendapat Muslim: "Ia adalah seorang yang 
tsigah dan adil.” Telah diterangkan oleh Al Bukhari dalam 4! Kabir (2/2/155) 
dan Ibnu Sa'ad dalam Ath-Thabagat (5:351), ia berkata, “Maula Bani Jadzimah 
bin Adi bin Ad-Dail bin Bakar bin Abdu Mannat bin Kinanah tidak memiliki 


Musnad Imam Ahmad — 


MS BEN Oi op ad EA Tagih WAS Not. 
Ta 0. .y o- 0. 2 . ai aa Bar od 


Io 0. : 


@ aa Lan are Na 2... er 4 , y ” . ha 
ce Sola 3 Oya Jl) lg MIE lo MI dya 3 
” 0. PK AP or tah 9 , Pena sed ni 4 : sn rd PI 

Ob Il Ale AI Ke AM J5 JG :J Miya Cas ata 


0 “ 0... ee ana Pan Sei maa Nb 5 3 X6 - Ti Naa 
DS ed BA Oa J3 “ya Sae JSI) ya) (Hi ox 


banyak hadits, ia juga seorang penyair, dan bermukim di Makkah sejak masa 
Ibnu Zubair serta berkelana bersama bani Umayyah. Dan hadits dengan redaksi 
semakna tetapi secara lebih ringkas di 6477. Akan disebutkan hadits semakna 
dari riwayat Mujahid dari Abdullah bin Umar 6764. Al Haitsami menyebutkan 
hadits yang sama dalam kitab Majma' Az-Zawa'id (3:259-260), ia berkata, 
"Hadits semisal diriwayatkan Ath-Thabari dalam AI Kabir, Ahmad dengan para 
perawi yang fsigah. Ibnu Ishak berkata: Abu Zubair menceritakan padaku, 
namun terjadi di dalamnya kebohongan." Isyarat ini terdapat dalam riwayat 
berikutnya 6540. kalimat "Dharawatu Al Islam" terambil dari perkataan "Dhara 
bi Asy-Syai' Dharran wa Dharawatan" (tamak terhadap sesuatu adalah suatu 
kebuasan), sebagaimana buasnya binatang buas terhadap buruannya, kata ini 
termasuk dalam bab "Ta'iba". Sementara kalimat "faliummin ma huwa" huruf 
hamzah pada "Ummin" sebelumnya belumlah diberi harakat, kemudian Ibnu Al 
Atsir dalam kitabnya An-Nihayah menulis huruf alif di situ dengan harakat 
fathah, meskipun ada kemungkinan lain yaitu dengan baris dhammah, kemudian 
ia berkata: maksud kalimat tersebut adalah jalan yang lurus, dalam suatu 
ungkapan dikatakan, ummuhu yu 'ammahu umman, wa ta'ammamahu wa 
tayammamahu, dapat pula dikatakan bahwa kata 41 Ammu" adalah orang yang 
berposisi sebagai makmum (pengikut) atau dengan kata lain ia berada pada 
jalan yang semestinya ditempuh (jalan yang benar). Jika dalam riwayat ini 
tertulis dengan baris/harakat dhammah hal tersebut disesuaikan dengan akar 
katanya yang paling sesuai. Demikianlah apa yang termaktub dalam kitab 4n- 
Nihayah dan Lisan Al Arab. Yang jelas bagiku adalah semua itu dikembalikan 
pada akar kata atau disesuaikan dengan konteks makna terkandung atau ia 
terambil dari kata Al Amumah. Pendapat lain mengatakan bahwa kata "Fali 
ummin ma huwa" dimaksud adalah sesuatu yang istimewa/agung yang 
disyaratkan dengan kata-kata "Ummin" kata tersebut dibuat umum (tankiruha) 
menunjukkan kebesaran perkaranya, dan telah terjadi kesalahan dalam kitab An- 
Nihayah sebagaimana kesalahan tersebut termaktub pula dalam kitab Lisan Al 
Arab. Sebagaimana kesalahan Ibnu Al Atsir ketika berkata, “Sebagaimana 
tersebut dalam hadits Ibnu Umar" padahal yang betul adalah "Ibnu Amru." 


— Musnad Imam Ahmad 


25 


Ai KA S P3 AS LG ah L uu ang TE SN 
Kota OTK 


6540. Ya'kub menceritakan pada kami, bapakku menceritakan 
pada kami dari Ibnu Ishak menceritakan padaku Abu Az-Zubair Al 
Makki dari Abu Al Abbas maula Bani Ad-Dail dari Abdullah bin 
Amru, ia berkata, "Suatu ketika dikabarkan pada Rasulullah SAW 
tentang salah seorang sahabat yang melakukan ibadah dengan sangat 
sungguh-sungguh (bersemangat atau bersusah payah), ia berkata: 
Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Yang demikian itu adalah 
ketamakan dan kerakusan dalam Islam, dan setiap ketamakan adalah 
kerakusan, dan setiap ketamakan memiliki jeda, dan Barangsiapa 
yang waktu jedanya tersebut ia mengamalkan ajaran Al Our 'an dan 
Sunnah maka baginya keberuntungan, (sebaliknya) barangsiapa jeda 
waktunya ia gunakan untuk melakukan kemaksiatan pada Allah maka 
yang demikian itu adalah suatu kebinasaan. sai 


. "7 


ap Man an aa Not 

say Ju ai: TA Po PB gi ap gi 

PP Aa Ji PAI Ai ear Sya Nya Ab PG 
SA Ag Ialah Cb Dira Dalil Span Ji 


'6541. Yazid menceritakan pada kami, Hariz mengabarkan 
pada kami, Hibban Asy-Syar'abi menceritakan kepada kami dari 
Abdullah bin Amru bin Ash dari Nabi SAW: Di atas mimbar beliau 
bersabda, "Sayangilah, maka engkau akan disayang, dan berilah 


132 Sanadnya shahih. Ya'kub adalah Ibnu Ibrahim bin Sa'ad. Hadits ini telah 
diulang sebelumnya. Sementara kata "Yunshibuuna" berarti bersusah payah, 
ditulis dengan shad berbaris kasrah, terambil dari bab ta'iba. 


Musnad Imam Ahmad — 


ampun antara sesama kalian maka Allah akan memberikan ampunan 
kepada kalian, dan celakalah bagi orang yang berkata kasar, serta 
orang yang terus menerus melakukan perbuatan dosa sementara 
mereka mengetahui." 


53 Sanadnya shahih. Yazid adalah anak Harun. Hariz anak Utsman bin Jabar Ar- 
RahAbu Al Masyragi yang menurut Ahmad bin Hanbal adalah seorang perawi 
yang tsigah. Menurut Dahim hadits ini sanadnya baik dan shahih, sebagaimana 
telah dinyatakan tsigah pula oleh Ibnu Ma'in dan Ibnu Al Madini dan yang 
lainnya. Abu Daud mengatakan bahwa guru-guru Hariz seluruhnya dapat 
dipercaya (tsigah). Al Bukhari menulis dalam Al Kabir (2/1/96), diriwayatkan 
dari Mu'adz bin Mu'adz, ia berkata, "Hariz bin Utsman Abu Utsman 
menceritakan pada kami dan aku tidak mengetahui (mendengar) seorang pun 
dari kelompok Asy-Sya'mi yang lebih baik darinya." Al Khathib menulis 
panjang lebar dalam Tarikh Al Baghdad (8:265-270). Nama "Hariz" ditulis 

. dengan huruf 'H' berbaris fathah, 'ra' barbaris kasrah yang diakhiri dengan huruf 
'zay'. Sementara dalam tiga sumber utama (Al Ushul Ats-Tsalatsah) dan dalam 
sanad berikutnya ditulis "Jarir" dengan huruf 'jim' dan dua 'ra' yang mana hal ini 
termasuk dalam upaya meyakinkan nama tersebut, dengan alasan sebagaimana 
ketentuan dalam referensi nama-nama perawi dan takhrij Al Hadits, dimana hal 
tersebut akan dijelaskan lebih lanjut. 

Sementara nama Rahabi adalah nisbat dari "Rahbah bin Zurah" daerah 
pedalaman desa Hamir, penulisan nama "Ruhbah" ditulis dengan mensukunkan 
huruf 'ha', sebagaimana tertulis dalam kitab Lisan Al Arab, kamus-kamus dan 
keterangannya. Sementara As-Sam'ani menulis dalam Al Ansab dengan 
menfathahkan huruf 'ha' sebagaimana tertulis pula dalam AI Oalam fi Al- 
Musytabahi karya Adz-Dzahabi 218, namun demikian dalam catatan pinggir 
buku tersebut tertulis dengan mensukunkan huruf 'ha' dan itulah yang 
menurutku paling benar, sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Adz-Dzahabi 
pada bagian akhir tulisan tentang hal ini, ia berkata, “Menjadikan huruf 'ha' 

: berbaris fathah dapat merubah jenis keturunan,” bahwa kata "Ruhbah" 
dimaksud adalah dengan mensukunkan huruf 'ha', sementara untuk 
menunjukkan nasab (katurunannya) barulah kata "rahabi" ditulis dengan 
menfathahkan huruf 'ha', sebagaimana hal tersebut berlaku di kalangan bangsa 
Arab ketika menisbatkan seseorang dengan keturunan (nashabnya). Seperti kata 
Al Misyragi adalah nisbah untuk keturunan "Bani Misyrag" daerah pedalaman 
di Hamadzan. Kemudia ia berkata, jika pendapat di atas dibenarkan maka jelas 
penyataan itu tidak cocok jika dinisbatkan kepada "Rahbah bin Zur'ah" yang 
berasal dari daerah Hamir, dan yang benar adalah seharusnya dinisbatkan 
kepada "Bani Rahab" dimana mereka memang berasal dari daerah pedalaman 
Hamadzan. Lihatlah hal tersebut dalam kitab Lisan Al Arab dan keterangan 
Kamus tentang kabilah-kabilah bangsa Arab. 

Hibban Asy-Syar'abi memiliki nama lengkap Hibban bin Zaid Asy-Syar'Abu Al 
Hamshi Abu Khaddas adalah seorang tabi'i yang tsigah, ia meriwayatkan dari 


bas) — Musnad Imam Ahmad 


18 - 


.. 4. 


an Es 
Io Nani Gehna ii sig sa 5 
SA SS Jok TA Jo dh dea 


6542. Hasyim menceritakan pada kami yakni Ibnu Al Oasim, 
Hariz menceritakan pada kami, Hibban bin Zaid menceritakan pada 
kami dari Abdullah bin Amru bin Ash, ia berkata: Aku mendengar 


Abdullah bin Amru bin Ash dan dari seseorang dari kelompok Muhajirin. Ibnu 
Hibban menyebutkannya dalam Ats-Tsiggat, sementara Al Bukhari tidak ada 
menyebutkan kecacatannya dalam A/ Kabir (2/1/78-79) dan hal ini cukup untuk 
membuktikan ke-tsigah-annya: ditambah lagi dengan pendapat Abu Daud 
sebagaimana telah kami kutipkan tadi bahwa "Guru-guru Hariz semuanya 
adalah tsigah". Asy-Syar'abi" adalah nisbah kepada keturunan "Syar'ab bin 
Gais" dimana mereka berasal dari pedalaman Hamir lebih jelasnya lihat kitab 
Jamharatu Al Ansab karya Ibnu Hazm (hal.406 dari 13-15), juga kitab Al 
Isytigag karya Ibnu Duraid (hal. 307), serta kitab Mu'jjam Oabail Al Arab. 
Demikian pula lihat hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari pada bab 4! 
Adab Al Mufrad (hal.57) dari jalur Musa bin Al Asyyab dan Ali bin Iyasy, 
ketiga jalur tersebut berasal dari Hariz bin Utsman dengan sanad yang sama 
kemudian ia berkata bahwa Ahmad meriwayatkannya secara terpisah. Al 
Haimatsi menyebutkan dalam kitab Majma' Az-Zawa'id 10:191, ia berkata, 
"Ahmad telah meriwayatkannya dengan para perawi-perawi yang shahih, 
kecuali Hibban bin Zaid Asy-Syar'abi yang kemudian di tsigahkan pula oleh 
Ibnu Hibban, dan hadits ini pun diriwayatkan pula oleh Ath-Thabari." Hal 
serupa juga ditulis oleh As-Suyuthi dalam Al Jami' Ash-Shagir (no. 942) 
demikian pula dengan Al Baihagi dalam Asy-Sya'ab. 

Catatan: Tertulis dalam Majma' Az-Zawa'id "Hibban bin Yazid" hal tersebut 
adalah suatu kekeliruan dalam penulisan atau cetakan, yang benar adalah bin 
Zaid, maka pada kesempatan ini haruslah diluruskan. 

Kalimat "Agma Al Oaul" menurut Ibnu Atsir kata "A4! Agma' adalah jamak dari 
Oam'un" seperti kata dhila'un yaitu bencana yang diletakkan diujung suatu 
tempat agar terisi banyak air baik dari minuman maupun minyak wewangian. 
Pendengaran yang mendengarkan suatu perkataan namun ia tidak memahami, 
menjaga dan melakukannya dengan agma' yang tidak sadar sama sekali 
meskipun telah hilang sesuatu darinya, seolah yang diinginkan dari ungkapan 
tersebut hanyalah majas, seperti mengalirnya air dalam becana sebab memang 
ja sedang mengisinya. Az-Zamakhsari berpendapat dalam Al Asas bahwa, "Hal 
tersebut seperti anda mengatakan apakah yang anda dapat dari yang Anda 
dengar kecuali kekosongan belaka." 


Musnad Imam Ahmad — 


Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar: kemudian ia menyebutkan 
hadits yang sama.'4 


SERA NA .. Lana oo 0. 0... 
Kekar MAP YP UAP op BN MEP dal 3 Oi 
GAN SERI Sya Ha jan Jarg AN Ol JG AT dat Hg Us 
P3 . t3 . . ki ".. s 
MU 2 BII JS US cash MG 
6543. Yazid menceritakan pada kami, Nafi' bin Umar 
menceritakan pada kami dari Bisyr bin Ashim bin Sufyan dari 
Bapaknya dari Abdullah bin Amru, dari Nabi SAW, sebagaimana 
diketahui oleh Nafi' Rasulullah SAW pernah bersabda, 
"Sesungguhnya Allah SAW murka pada seorang muballigh, yang 


banyak membual dan menarik perkataannya, sebagaimana seekor 
lembu yang mengunyah rumput dengan mulutnya. "5 


'# Sanadnya Shahih, dan hadits ini sama seperti sebelumnya. 

58 Sanadnya shahih. Yazid adalah anak Harun. Nafi' bin Umar bin Abdullah bin 
Jamil Al Jumahi. Al Hafizh telah menyatakan tentang ketsigahannya 59, 1382, 
dan kami tambahkan di sini pendapat Abdurrahman bin Mahdi: "Ia adalah salah 
satu orang yang dapat dipercaya.” Ahmad berkata, "Tsabata tsabata shahih Al 
Kitab.” Ibnu Ma'in juga mentsigahkannya demikian pula dengan Abu Hatim 
dan selainnya. Al Bukhari menulis dalam 4! Kabir (4/2/186). Bisyr bin Ashim 
bin Sufyan Ats-Tsagafi Ath-Tha'ifi: Tsigah, dan dinyatakan sigah pula oleh 
Ibnu Ma'in, An-Nasa'i dan selainnya. Al Bukhari dalam AI Kabir (1/2/77-78). 
Abu Ashim bin Sufyan bin Abdullah bin Rabi'ah Ats-Tsagafi Ath-Tha'ifi: tabi'i 
Isigah, Tonu Hibban menyebutkannya di dalam kitab Ats-Tsigar, sementara Ibnu 
Abi Hatim menulis dalam kitab Al Jarh wa ta'dil (3/1/344). Juga terdapat dalam 
hadits riwayat Abu Daud 5005 (4:459 dalam kitab Aun Al Ma'bud), dan At- 
Tirmidzi (4:34), keduanya meriwayatkan dari jalur Nafi' bin Umar Al Jumahi 
dengan hadits yang sama. At-Tirmidzi mengatakan bahwa "Hadits tersebut dari 
jalur ini adalah hadits hasan gharib." 

Al Haitsami telah menyebutkan hadits ini dalam kitab Majma' Az-Zawa'id 
(8:116) hadits dari "Abdullah bin Umar,” ia berkata: diriwayatkan oleh Ath- 
Thabari dalam Al Ausath dari gurunya Migdam bin Daud, namun riwayat itu 


—— Musnad Imam Ahmad | 


.. Je 16 ed 


KAA ARA AAN, 
Sat Cegah JG 3 JG BIO (AT JUS sgoi y BE pi 
6544. Yazid menceritakan pada kami, Mis'ar mengabarkan 

pada kami dari Habib bin Abu Tsabit dari Abu Al Abbas dari 
Abdullah bin Amru, ia berkata: Suatu ketika datang seorang pemuda 
kepada Nabi SAW meminta izin untuk berjihad (berperang), Beliau 


bertanya, "Apakah orang tuamu masih hidup?" ia berkata: Ya. Beliau 
bersabda, "Berbakti kepada keduanya adalah jihad." 


dhaif Migdam adalah anak Daud bin Isa bin Talid Ar-Ra'ini, keterangan 
mengenainya terdapat dalam kitab Lisan Al Mizan (6:84-85). 

An-Nasa'i berkata, "Ia tidak tsigah,” sebagaimana didhaifkan (dinyatakan 
lemah) pula oleh Ad-Daraguthni. Maslamah bin Oasim berkata, "Riwayatuhu la 
ba'san biha" (riwayatnya masih bisa dipakai). Al Bukhari menulis dalam A/ 
Kabir (4/1/430) dan ia tidak menyebutkan adanya kecacatan. Semoga saja ini 
adalah petunjuk tentang adanya ketidakjelasan dalam menjadikan satu hadits 
dari hadits "Ibnu Umar bin Khaththab,” hal ini adalah bukti yang menujukkan 
bahwa Al Bukhari memiliki pendapat berbeda, perbedaan ini dapat melemahkan 
riwayat tersebut. Sebab itulah disebutkan dalam 4z-Zawa'id, di mana di 
dalamnya disebutkan tanpa adanya penambahan satu riwayat dari Ibnu Amru 
bin Ash, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits Abu Daud dan At-Tirmidzi, 
sebagaimana telah disebutkan tadi. Lihatlah apa yang telah dibahas tadi dalam 
Musnad Sa'ad bin Abu Wagash 1517, 1597. 

Kata Al Bagirah dimaksud adalah Al Bagarah (lembu/sapi betina). Kalimat 
"Kama takhallalu Al Bagirah" (sebagaimana seekor lembu yang mengunyah 
makanan dengan mulutnya) yaitu perumpamaan orang yang suka menggembar- 
gemborkan pembicaraan hingga mulutnya menjadi besar dan merusaknya, 
sebagaimana lembu yang mengunyah rumput dengan mulutnya." Dalam Ashli 
Maj'ma Az-Zawa 'id tertulis Al Bagirah sebagaimana tertulis di atas, dan itulah 
yang benar sebagaimana terdapat pula dalam riwayat Abu Daud. Namun apa 
yang telah dicetak dalam Majma' Az-Zawa'id tidak mengetahuinya, maka 
terjadilah kesalahan sebagaimana yang sering terjadi, yaitu merubah kalimat Al 
Bagirah menjadi Al Bagurah, dan terdapat pula pada catatan pinggirnya hal 
yang menunjukkan ketidaktahuannya!! 

136 Sanadnya shahih. Abu Al Abbas seorang penduduk Makkah, penyair yang buta. 
Nama aslinya ialah As-Sa'ib bin Farukh. Hadits ini diriwayatkan pula oleh 
Muslim (2:275), Al Khathib dalam Tarikh Al Baghdad (4:250), Abu Na'im 
dalam Al Hilyah (5:66), (7:234-235) seluruhnya meriwayatkan hadits ini dari 


Musnad Imam Ahmad — s1) 


SN 


53. 2. 2. 3 8 “G ' 
sole Je, Cai Bj JB 0 agya Ki Yoo 
Jp oi BA oi HA DP AN ae ya en da 


. 


Ag at FA JIN apa gi Bab al 


.. « - “7 Hakta T 
HAB Cas Dp era me JB 33  AaS Dl Up aa 
La £. | sa P3 . 30. . . 
AA WN IDE to IE 


6545. Yazid dan Affan menceritakan pada kami, Yazid 
berkata: telah diceritakan pada kami, Affan berkata: Hamad bin 
Salamah menceritakan pada kami dari Tsabit Al Bunnani dari Syu'aib 
bin Abdullah bin Amru dari Bapaknya Abdullah bin Aru, ia berkata: 
Rasulullah SAW berkata padaku, "Berpuasalah engkau satu hari 
maka bagimu sepuluh pahala,” Aku berkata: Tambahkan aku, Beliau 
bersabda, "Berpuasalah dua hari maka bagimu sembilan pahala,” 
Aku berkata: Tambahkan aku, Beliau bersabda, "Berpuasalah tiga 
hari maka bagimu delapan pahala." 


—— 
jalur Mas'ar dengan sanad serupa. Abu Naim berkata dalam dua judul: "Hadits 
yang masyhur dari Mis'ar yaitu apa yang diriwayatkan oleh Sulaiman At-Taimi 
dan Ibnu Uyainah dan An-Nas." Thayalisi meriwayatkan 2254 dari Syu'bah dari 
Habib bin Abu Tsabit, ia berkata, "Aku mendengar Abu Al Abbas Al Makki, ia 


adalah seorang penyair dan tidak pernah mendustakan satu hadits pun," - 


kemudian ia meriwayatkan hadits yang sama. Al Bukhari meriwayatkan (6:97- 
98) dari jalur Syu'bah, dan (10:338) dari jalur Ats-Tsauri dan Syu'bah. Muslim 
meriwayatkan (2:275) dari jalur Ats-Tsauri dan dari jalur Al A'masy, dan Abu 
Daud 2529 (2:324) dalam kitab Aun Al Ma'bud dari jalur Ats-Tsauri, dan At- 
Tirmidzi (3:20) dari jalur Ats-Tsauri dan Syu'bah. An-Nasa'i (2:54) dari jalur 
kedua orang yang sama. Al Baihagi dalam As-Sunan Al Kubra (9:25-26) dari 
jalur Syu'bah dan dari jalur Al-A'masy, seluruhnya dari Habib bin Abu Tsabit 
dengan sanad ini. Perhatikan 6390, 6525, 6602. | 
Catatan: Terjadi salah cetak dalam kitab Al Hilyah (5:66) tertulis "Abdullah bin 
Umar" yang betul "Abdullah bin Amru.” Demikian pula terjadi salah cetak 
dalam kitab Tarikh Al Baghdad (4:450) tertulis "Dari Ibnu Al Abbas" 
seharusnya "Dari Abu Al Abbas." 

187 Sanadnya shahih. Affan adalah Ibnu Muslim Ash-Shaffar Abu Utsman, telah 
diterangkan tentang ketsigahannya pada 1339. Dan kami tambahkan di sini 
keterangan dari Al Bukhari dalam AI Kabir (3/1/72), dan Ibnu Abu Hatim 


— Musnad Imam Ahmad 


- 
#n.. 2 3 


II AE oi aji P5 3 Fb Ve ng Ki M0 

BS GA Gi LI Kaji Nae ya ALAN 
e de sat | 25 1G Aa 3s & asi :J6 cor 
pA be MB Vipjas) Pa, s3 :Iu ca 
B3 ai sit | “ls -JG (ora & ssi :JG raih 


dalam Al Jarh wa At-Ta'dil (3/2/30), diriwayatkan dari Abdullah bin Ahmad bin 
Hanbal, ia berkata, "Aku mendengar bapakku berkata, Affan atsbata (lebih baik 
ingatannya) dari Abdurahman bin Mahdi. Kami bergaul dengan Affan selama 
sepuluh tahun di kota Baghdad. Ibnu Abu Hatim bertanya pada bapaknya 
tentangnya maka ia berkomentar: "Tsigatun Mutginun Matinun.” Dalam Ath- 
Thabagat (7/1/5,78) Ibnu Sa'ad menulis, pada bagian pertama ia berkata, 
"Affan adalah seorang yang tsigah tsabat di mana haditsnya banyak dijadikan 
rujukan,” kemudian ia berkata, "Aku mendengar Affan pada hari kamis malam 
ke delapan belas bulan Jumadil Akhir tahun 210 berkata: aku berumur 76 tahun, 
ini mengindikasikan bahwa ia lahir pada tahun 134, meninggal di Baghdad 
tahun 220, dan disholatkan oleh Ashim bin Ali bin Ashim.” Dan terdapat 
keterangan yang cukup panjang mengenai dirinya dalam kitab Ar-Tarikh Al 
Baghdad (12: 269-277). 

Syu'aib bin Abdullah bin Amru memiliki nama lengkap Syu'aib bin 
Muhammad bin Abdullah bin Amru, ia adalah keturunan Tsabit Al Bunnani dari 
kakeknya, sementara Abdullah bin Amru adalah yang mengasuh Syu'aib, dan 
kami telah menerangkannya dengan rinci pada keterangan no. 6518 adapun 
mengenai haditsnya merupakan hadits yang panjang no. 6477, sebagaimana 
telah kami paparkan, adapun mengenai haditsnya diriwayatkan oleh An-Nasa'i 
1: 326 dari jalur Yazid bin-Harun dan Abdul Al A'la ibnu Hamad bin Salamah, 
dengan sanad yang sama, sementara lafazhnya lebih jelas dari yang tertulis di 
sini: "Rasulullah bersabda padaku: Puasalah satu hari maka bagimu sepuluh 
pahala, kemudian aku berkata: Tambahkanlah untukku, beliau bersabda, 
“Puasalah dua hari maka bagimu sembilan pahala,” kemudian aku berkata: 
Tambahkanlah untukku, beliau bersabda, Berpuasalah tiga hari maka bagimu 
delapan pahala, beliau bersabda, “Cukuplah bagimu, kemudian aku 
menyampaikannya pada Al Muttrif, lalu ia berkata: Aku tidak melihat perintah 
itu kecuali perintah menambah amal dan semakin berkurangnya pahala." Dan 
akan ada keterangan lebih lanjut tentang hadits ini pada no.6877 dari riwayat 
Muthrif yakni Mutbrif bin Abdullah bin Asy-Syikhkhir. Lihatlah hadits no. 
6775. 


Musnad Imam Ahmad — 


Y de sn it IKA RAT ata daa JG 
Oi an Ne: ha La hak 


6546. Yazid menceritakan pada kami, Hamman menceritakan 
pada kami, dari Oatadah dari Yazid bin Abdullah bin Asy-Syikhkhir 


dari Abdullah bin Amru, ia berkata: Aku bertanya: Ya Rasulullah, 


bagaimanakah seharusnya aku membaca Al Our'an? berliau bersabda, 
"Bacalah Al Our'an setiap bulan,” ia (Abdullah bin Amru) kemudian 
berkata, aku sanggup lebih banyak (sering) dari itu, beliau bersabda, 
"Bacalah Al Our'an setiap dua puluh lima hari,” Aku berkata lagi, 
“Aku sanggup lebih banyak (sering) dari itu,” beliau bersabda, 
"Bacalah Al Our'an setiap dua puluh hari,” Aku berkata lagi, “Aku 
sanggup lebih banyak (sering) dari itu,” beliau bersabda, "Bacalah Al 
Gur'an setiap tujuh hari,” Aku berkata lagi: aku sanggup lebih banyak 
(sering) dari itu, beliau bersabda, "Orang yang membaca kurang dari 
tiga hari tidak akan dapat memahaminya." 


AP oi HA 1 Ulas Yi eU KAT Ang CAS Xotv 

AI N Peg TAKA Opa Aa Da en gi 

Sa Gm, ASI AL ol ag da Ai sita 
Sad sena 2D 2 2 J8 7 SI SK 353 aa net zr , 


6547. Yazid menceritakan kepada kami, Farju bin Fadhalah 
mengabarkan kepada kami dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Rafi' 
dari bapaknya dari Abdullah bin Amru, ia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, besuk Allah SWT mengharamkan atas umatku 


38 Sanadnya shahih. Hadits ini adalah salah satu hadits yang panjang no. 6535. 
sebagaimana telah kami jelaskan di sana. 


— Musnad Imam Ahmad 


arak, perjudian, bir, beduk (gendang-drum), catur, dan taruhan serta 
. menambahkan sholat witir padaku." Yazid berkata bahwa Al Oinnina 
— adalah sejenis gitar atau gambus.'"” 


139 Sanadnya dhaif. Al Farju bin Fadhalah: dhaif, sebagaimana telah kami jelaskan 
pada no. 581, 5626. Ibrahim bin Abdurrahman bin Rafi': majhul. Al Hafizh - 
berkata dalam At-Ta'jil (19-20), "Ibnu Abu Hatim tidak menyebutkannya, dan 

“ haditsnya dalam AI Musnad dengan sanad yang sama yakni tentang 
pengharaman arak, perjudian, dan bir. Sementara hadits dari Abdullah bin 
. Amru, disebutkan oleh Ibnu Yunus, ia berkata: menurut dugaanku Ibrahim bin 
Abdurrahman bin farrukh (adalah begini). At-Tanukhi tidak menyebutkan 
perawi lain kecuali Faraj, dan tidak pula menyebutkan cacatnya. Ungkapan 
yang dikutip dari Ibnu Yunus yakni, "Ibnu Farrukh" adalah kesalahan penulisan 
atau cetakan yang benar adalah "Ibnu Rafi'." Aku tidak menemukan keterangan 
tentang sosok Ibrahim dari buku-buku lain, sementara untuk bapaknya yakni 
"Abdurrahman bin Rafi' " telah kami jelaskan dengan rinci sebelumnya di 
. n0.5394 dari "Abdurrahman bin Rafi' Al Hadhrami" dan "Abdurrahman bin 
“ Rafi' At-Tanukhi." Pada kesempatan ini akan kami tambahkan keterangan 
tentang At-Tanukhi dalam kitab Thabagat Ulama Ifrigiyyah (hal. 20, 233), 
dalam Riyadha An-Nufus karya Abu Bakar dan Al Maliki (72:1). Hadits tentang 
perkara ini akan disebutkan sekali lagi no. 6564, dari Abu An-Nadhr Hasyim 
bin Al Oasim dari Al Faraj bin Fadhalah dengan sanad yang sama. Imam 
Ahmad meriwayatkan juga dalam kitab Al Asyrubah Ash-Shagir (hal. 69-70) 
dari Hasyim yakni Ibnu Al Gasim Abu An-Nadhr namun beliau memisah- 
misahkannya hingga menjadi empat hadits: 1. Al Khamar wa Al Maisir wa Al 
Mizr," (Arak, perjudian, dan bir) 2. An-Nagir dalam catatan pinggir tertulis Al 
Ghabira'u, aku menduga telah terjadi perubahan disini dimana yang benar 
adalah Al Oanin, sebagaimana tertulis dalam dua riwayat di Musnad. 3. Al 
Kubah 4.“Innallaha zadani Sholat Al Witri. Al Haitsami dalam Majma' Az-. 
Zawa'id (2:239-240) ia menyebutkan hadits ini dengan sangat singkat bersama 
hadits yang akan disebutkan kemudian no.6919 khusus tentang witir dan 
disandarkan dua hadits tersebut hanya kepada Ahmad, kemudian ia berkata, 
"Dua jalur tersebut tidak benar, sebab dalam hadits pertama terdapat perawi 
bernama Al Mutsanna bin Ash-Shabah berstatus dhaif. Dan pada hadits kedua 
terdapat Ibrahim bin Abdurrahman bin Rafi' sosok yang Majhul." As-Suyuthi 
. dalam Ziyadat Al Jami' Ash-Shagir (1:332 dari Fath Al Kabir) namun di 
dalamnya tertulis Al Ghubaira" menggantikan kata Al Oanin, riwayat ini 
berdasarkan rujukan dari Ath-Thabari dan Al Baihagi. Aku tidak menemukan 
dalam As-Sunan Al Kubra riwayat semacam ini, lihatlah apa yang telah lalu 
dalam Musnad Ibnu Abbas 2476, 2625. lihat juga no.6608, 6693, 6916. 
Kata Al Mizra" adalah minuman keras terbuat dari (perasan) biji jagung. 
Pendapat lain mengatakan berasal dari bijian gandum, demikianlah menurut 
pendapat Ibnu Al Atsir. 
Kata Al Kubah telah dijelaskan no.2476, Ai Khitabi mengartikan dengan Beduk 
(gendang-drum). Dikatakan bahwa ia adalah dadu, dan masuk dalam kategori 


Musnad Imam Ahmad — Dss) 


Yazid berkata bahwa AI Oinnina" adalah sejenis gitar atau 
gambus. h 


ban oil OP B3 Ip GUN Up ing Cik MetA 
AA SA TA IS SI Kes alay alat 
SE As Bad pan SD Os iae LI 
oi et bs gs au ran Sha die 
kom 


6548. Yazid menceritakan pada kami, Hamman mengabarkan 
pada kami dari Gatadah dari Ibnu Sirrin dan Muhammad bin Ubaid 
dari Abdullah bin Amru, ia berkata: suatu ketika aku bersama 
Rasulullah SAW, kemudian datanglah Abu Bakar meminta izin, 
beliau bersabda, "Berikan ia izin dan beri kabar gembira padanya 


ini setiap yang bersenar atau alat musik dan semisalnya yang merupakan alat 
bermain atau alat musik untuk bernyanyi." Menurut Ibnu Atsir: "Ia adalah dadu, 
beduk atau sejenis gitar atau gambus." Sedang menurut Al Jawaligi dalam Al 
Mi'rab (295 seperti apa yang telah kami jelaskan). | 

Kata "4/ Kubah" adalah beduk kecil, ia merupakan benda dari luar Arab. 
Menurut Ibnu Katsir: 4/ Kubah adalah dadu dalam bahasa Yaman. Adapun 
keterangan yang lebih baik dan jelas tentang kata ini adalah apa yang 
disebutkan oleh Ahmad dalam kitab Al Asyribah yaitu, "AI Kubah adalah segala 
sesuatu yang ditabuh/pukul." 

Kata "al-Gannin" menurut Ibnu al-Atsir adalah jenis alat yang dimainkan oleh 
bangsa Rum untuk berjudi, pendapat lain menyebutkan bahwa ia adalah sejenis 
mandolin/gitar di daerah Habasyah. Sementara kata At-Tagnin adalah jenis alat 
yang dapat ditabuh." Yazid bin Harun menafsirkanya dengan AI Barbath 
(gitar/gambus). Ibnu Atsir mengatakan bahwa 4! Barbath adalah alat hiburan 
sejenis,alat musik, berasal dari daerah Parsi. Asli kata ini adalah barbath sebab 
orang yang memainkannya meletakkan alat ini di dada. Dada dalam bahasa 
mereka adalah bar." | 


lis. — Musnad Imam Ahmad 


tentang surga,” “setelah itu datang Umar meminta izin, beliau 
bersabda, "Berikan ia izin dan beri kabar gembira padanya tentang 
surga,” setelah itu datang Utsman meminta izin, beliau bersabda, 
"Berikan ia izin dan beri kabar gembira padanya tentang surga,” lalu 
aku bertanya, bagaimana dengan diriku? beliau bersabda, "Kamu 
bersama bapakmu. " 


M0 Sanadnya shahih. Muhammad bin Ubaid ialah Abu OGadamah Al Hanafi. Al 
Husaini tidak menerangkannya dalam A1 Ikmal, demikian pula Al Hafizh dalam 
At-Ta'jil ketika menyebutkan namanya. Namun demikian terdapat keterangan 
| dari keduanya dalam kitab 4! Kuna. Menurutku ketika mereka tidak 
menjelaskannya (dengan rinci) keduanya tidak meriwayatkan hadits ini dalam 
Musnad atau lupa ketika hendak menulisnya. Sebab Al Husaini menulis 
biografinya dengan sangat singkat demikian pula dengan Ibnu Hajar yang hanya 
menambahkannya sedikit keterangan saja. Dalam kitab t-Ta'jil 514-515 
tertulis "Abu Oudamah Al Hanafi dari Anas dan Yunus bin Ubaid (hal ini 
adalah petunjuk hadits No. 12475 dalam Musnad Anas). Aku (Ibnu Hajar) 
berkata: namanya adalah Muhammad bin Ubaid, sebagaimana disebutkan oleh 
Abu Ahmad Al Hakim, dalam riwayat tersebut juga tertera Oatadah dan 
Hamidan Ath-Thawil dan Ikrimah bin Ammar. Al Bukhari dalam 4t-Tarikh 
menjelaskan bahwa Muhammad bin Ubaid Abu Gudamah Al Hanafi, Oatadah 
meriwayatkan darinya dari Abdullah bin Amru bin Ash. Sebagaimana 
dijelaskan Ibnu Hibban dalam Ats-Tsigat." Dalam kitab Al Kabir (1/1/172), Al 
Bukhari menjelaskan dengan cukup baik, ia menjelaskan bahwa: "Muhammad 
bin Ubaid Abu Guddamah Al Hanafi. Menceritakan pada kami Muhammad bin 
Sinnan, ia berkata Hamman menceritakan pada kami, Gatadah menceritakan 
kepada kami dari Muhammad bin Sirin dan Muhammad bin Ubaid Al Hanafi 
dari Abdullah bin Amru, ia berkata: suatu ketika aku bersama Rasulullah SAW 
di salah satu padang rummput Madinah, kemudian datang seorang lelaki 
meminta izin, lalu beliau bersabda, “Beri ia izin atas musibah yang 
menimpanya berikan kabar gembira tentang surga,” ia adalah Utsman bin Afan 
RA, kemudian beliau berdoa, “Ya Allah! Berikanlah kesabaran,” lalu beliau 
kembali duduk. Kemudian aku bertanya: Bagaimana dengan diriku? beliau 
bersabda, “Kamu bersama bapakmu.” Berkata An-Nadhir bin Ikrimah dari 
Muhammad bin Ubaid Abu OGudamah bahwa Abdul Aziz saudara Hudzaifah 
pernah mendengar, bahwa jika Rasulullah SAW tertimpa suatu musibah beliau 
(hadapi dengan) mendirikan shalat. Ibnu Abu Zaidah berkata dari Ikrimah dari 
Muhammad bin Abdullah Ad-Du'ali. Al Bukhari meriwayatkan —sebagaimana 
terlihat di sini— hadits ini dengan ringkas dan ditambahkan apa yang ada dalam 
sanad di atas. Sementara berkenaan dengan hadits dari Hudzaifah sebagaimana 
dipaparkan pada keterangan terakhir, akan dijelaskan lebih lanjut dalam Musnad 
(“Kosong dalam naskah asli-) Abu Daud meriwayatkan 1319 (kitab Aun Al 
Ma'bud, 1:507), keduanya mengambil dari jalur Yahya bin Zakariya bin Abu 


Musnad Imam Ahmad — 


— 
Zaidah dari Ikrimah bin Ammar. Menurutku yang benar untuk nama di atas 
adalah "Muhammad bin Ubaid,” dan Ibnu Abu Zaidah telah melakukan 
kesalahan ketika menulisnya dengan nama "Muhammad bin Abdullah" sebab | 
hanya dia seorang diri yang menyatakan hal tersebut dan bertentangan dengan | 
dua periwayat yang tsigah dan Hafizh, keduanya adalah: Oatadah sebagaimana : 
tertera dalam hadits, dan riwayat An-Nadhir bin Syamil dari Ikrimah bin : 
Ammar sebagaimana disebutkan/dijelaskan oleh Al Bukhari, apa yang 
diriwayatkan oleh keduanya kemudian diikuti oleh Ubadah bin Umar di hadits 
ketiga. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ad-Daulabi dalam Al Kuna (2:88) dari 
An-Nasa'i dari Muhammad bin Miskin dari Ubadah bin Umar, "Ikrimah 
menceritakan pada kami dari Abu Gudamah Muhammad bin Ubaid,” kemudian 
. Ad-Daulabi menyebutkan bahwa sosok yang dimaksud adalah "Abu Oudamah 
Muhammad bin Ubaid Ad-Dw'ali." Adapun permasalahan tentang nashab yang 
sesekali disandarkan pada Al Hanafi dan sesekali pada Ad-Dw'ali sesungguhnya 
keduanya adalah sama. Sebab Ad-Du'al adalah anak Hanifah bin Lujaim. 
Sementara diketahui bahwa Ad-Du'al dari keturunan Bani Hanafi adalah 
keturunan yang kaya dan memiliki banyak keturunan, sebagaimana dijelaskan 
oleh Ibnu Hazm dalam Jamharatu Al-Ansab (hal.291), bandingkan dengan 4! 
“. Isytigag karya Ibnu Duraid (hal.209). 
Hadits ini juga disebutkan Al Haitsami dalam A/ Majma' Az-Zawa'id (9:56) 
dengan cukup panjang, ia berkata, "Dari Abdullah bin Amru bin Ash ia berkata: 
suatu ketika aku bersama Rasullah SAW di salah satu padang rumput di. 
Madinah, kemudian datang seorang lelaki meminta izin, beliau berkata 
bangunlah dan berilah izin orang tersebut dan beri tahu berita gembira tentang 
surga, kemudian aku pun bangkit dan memberikan izin kepada orang tersebut, 
ternyata orang tersebut adalah Abu Bakar, maka aku kabarkan kabar gembira 
tentang surga, beliau memuji Allah lalu duduk kembali. Setelah itu datang lagi 
seorang lelaki meminta izin, beliau berkata bangunlah dan berilah izin orang 
tersebut dan beri tahu berita gembira tentang surga, kemudian aku pun bangkit 
dan memberikan izin kepada orang tersebut, ternyata orang tersebut adalah 
Umar, maka aku kabarkan kabar gembira tentang surga, beliau memuji Allah 
lalu duduk kembali. Kemudian datang lagi seseorang dengan suara yang lembut 
meminta izin, beliau berkata bangunlah dan berilah izin orang tersebut dan beri 
tahu berita gembira tentang surga pada setiap musibah yang akan menimpanya, 
ternyata orang tersebut adalah Utsman, maka aku kabarkan kabar gembira 
tentang surga, lalu beliau berdoa Ya Allah! Berikanlah kesabaran, lalu beliau 
pun duduk kembali. Kemudian aku bertanya pada Rasulullah SAW, bagaimana 
dengan diriku? Beliau bersabda, “Kamu bersama bapakmu.” Hadits ini 
diriwayatkan oleh Ath-Thabari sebagaimana tersebut di sini, Ahmad 
menyebutkannya dengan ringkas dari beberapa sanad, para perawi Ath-Thabari 
dan Ahmad adalah para perawi yang shahih." 


— Musnad Imam Ahmad 


AB ae 3 Ta 3 365 Cop Ing GAS Nota 


A “ NN au Ba . . 0. 
AI daa Dl Sayan ah) Va JB ea SIS MLS ai 


7” . 


6549. Yazid menceritakan pada kami Hamad bin Salamah 
mengabarkan pada kami dari Tsabit Al Bunani dari Syu'aib bin 
Abdullah bin Amru dari bapaknya, ia berkata: aku tidak pernah 
melihat Rasulullah SAW makan dengan posisi bersandar tidak pula ia 
berjalan melangkahi pemuka kaum, Affan berkata "Agibaihi" (di 
antaranya). | 


41 Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh Abu Daud 3770 (3: 408 dalam Aun Al 
Ma'bud), dan Ibnu Majah 1:55, dengan sanad di atas keduanya meriwayatkan 
dari jalur Hammad bin Salamah. Al Mundziri mengatakan (3623): "Syu'aib 
adalah bapak Amru bin Syuaib, sebagaimana tertera di sini (yakni di hadits ini 
dalam sunan Abu Daud). Dalam kitab Ibnu Majah: Syuaib bin Abdullah bin 
Amru dari bapaknya, yakni Syuaib bin Muhammad bin Abdullah bin Amru, 
meskipun Tsabit Al Bunani menisbahkannya pada kakeknya hal tersebut tidak 
mengapa, seandainya yang dimaksud bapaknya adalah Muhammad maka status 
hadits tersebut adalah mursal, sebab Muhammad tidak memiliki sahabat, dan 
jika yang dimaksud adalah kakeknya Abdullah maka riwayat tersebut dapat 
dikatakan bersambung, dimana Syu'aib telah mendengar dari Abdullah bin 
Amru. Adanya beberapa perbedaan kemungkinan dari Al Mundziri merupakan 
suatu yang dilebih-lebihkannya. Kami telah jelaskan sebelumnya 6518 bahwa 
Syu'aib sesungguhnya meriwayatkan dari kakeknya Abdullah bin Amru, di 
mana (kakek tersebut) sering di panggil bapak sebab ialah yang memeliharanya. 
Keterangan dalam sanadnya 6545 juga telah dijelaskan bahwa tidak ada maksud 

| lain di situ kecuali bapaknya. Tsabit Al Bunnani berkata, "Dari Syu'aib bin 
Abdullah bin Amru dari bapaknya Abdullah bin Amru." 
Kata Muttaki'an menurut Al Khithabi dalam menerangkan hadits La Akulu 
Muttaki an (no.3622 dalam Tahdzib As-Sunan), “Mayoritas orang menduga 
bahwa makna Al Muttakiu' ialah posisi duduk yang bersandar dengan salah satu 
kaki (tumit), dan. tidak mengetahui makna. lainnya. Sebagian lagi 
menerjemahkan demikian berdasarkan apa yang mereka dapat dari ilmu medis 
ketika berbicara tentang bagaimana menjauhkan tubuh dari berbagai penyakit, 
sebab adalah nyata jika seseorang makan dalam keadaan bersandar pada salah 


satu kakinya dapat menghambat masuknya makanan ke daerah pencernaan : 


. makanan, hingga menyulitkan untuk sampai ke lambung. Al Khithabi 
berkomentar atas pendapat ini bahwa: Makna yang dimaksud dalam hadits ini 
tidaklah demikian. Kata Al Muttaki".adalah orang yang dalam posisi duduk 


Musnad Imam Ahmad — Lis 


ag... . e. 8. 8. . 2... 
ME 1D IG cakar) Ke Us V7 di USB JG Ma Ala 


KS Le. 30315. 3 as 


8 3 | 
JBS gi ayah GP AA BAL ja Gi MASA BIS A00. 
2 sa Ri .. 3 - 0.2... . . Ta. LP .. 
ae al IPS RM AS ye hang AS Jr en UE 
voc .. at aa KAN INA, .2 9 AL 
po era 2 3 Lyikas pad oa ISU ea le AI 


ma us LL a ?, . . . $ 


” 


' dengan merendahkan tubuhnya dengan apa yang ada di bawahnya (lantai), dan 
setiap orang yang duduk lalu merendahkan tubuhya dikatakan muttakian. Kata 
Al Ittika' terambil dari kata Al Waka'a dari wazan ifta'ala minhu. Makna AI 
Muttaki" adalah orang yang bersandar pada tempat duduknya kemudian 
menundukkan (badan) ke tempat yang berada di bawahnya. Artinya bahwa aku 
jika makan tidak pernah dengan posisi bersandar baik pada tempat yang berada 
di bawah maupun di atas bantal, sebab perlakuan tersebut biasanya ditunjukkan 
bagi mereka yang ingin makan banyak dan menyantap aneka ragam jenis 
makanan, aku tidak melakukan hal itu sebab aku makan hanya memakan 
sesuap, mengambil makanan sekadarnya, sementara dudukku selalu dalam 
posisi tegak. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW makan dengan berjongkok, 
ia bersabda, “Aku adalah seorang hamba, dan makan sebagaimana makannya 
hamba yang lain." : 

Kalimat “Wala yatha'u 'agibahu rajulani,” menurut Mala Ali Al Oari dalam 4! 
Mirgah (juz 2, lembar 349 dari manuskrip), "Beliau tidak berjalan pada posisi 
paling depan bila berjalan bersama-sama kaumnya, namun beliau mengambil 
jalan tengah bersama jamaahnya, bahkan beliau berjalan pada bagian akhir (di 
belakang mereka), sebagai salah satu sikap tawadhu', demikianlah apa yang 


disampaikan Al Muzhhir dan yang lain." Ath-Thibbi berpendapat: bahwa "Kata : 


rajulani (dua orang) tidak memiliki makna yang terlau penting selain bentuk 
kiasan dari sikap tawadhunya beliau, dimana beliau tidak pernah berjalan 
layaknya orang sombong ketika berada di antara anak buah dan pelayannya. Hal 
ini dikuatkan dengan pengakuannya bahwa: Rasulullah tidak pernah terlihat 
makan dalam keadaan bersandar, sebagaimana kebiasan orang kaya (biasa 
hidup mewah). Suatu ketika Umar memanggil seorang pemuda kemudian 
berdoa: Ya Allah jadikanlah pemuda ini sebagai seorang pemimpin yang 
memiliki banyak pengikut, ia (Umar) mendoakan agar kelak pemuda tersebut 
menjadi penguasa atau pemimpin yang memiliki banyak harta, hingga orang- 
orang mengikutinya dengan berjalan di belakangnya (mengawal). Selesai. Jelas 
bahwa pendapat ini tidak bertentangan dengan apa yang telah dijelaskan 
sebelumnya. Maksud dari At-tatsniyah terkadang maksudnya adalah satu yakni 
seorang pelayan yang berada di belakangnya, seperti Anas dan lainya, sebab 
suatu kebutuhan, dan hal ini tidak bertentangan dengan makna tawadhu yang 
merupakan makna sesungguhnya." 


— Musnad Imam Ahmad 


Lena ea mn Nadim aa Seto KE aa aa 


6550. Muhammad bin Ja'far menceritakan pada kami Syu'bah 
menceritakan pada kami dari Amru bin Dinar dari Shuhaib Maula 
Ibnu Amir menceritakan dari Abdullah bin Amru, sesungguhnya Nabi 
SAW bersabda, "Barangsiapa menyembelih burung atau 
membunuhnya tanpa sebab,” Umar berkata: Aku akan biarkan. Beliau 
bersabda, "Kecuali ia menyembelih dengan hak, maka ia akan ditanya 
di akhirat kelak"? 7 


Tn TA 


Ni en en aaa TP UN ae. : 
J8 Hak Di MAS Bas :YG olus, ye Ca “1001 
BA aa 3 SA Mao bs Ike Urgat 1B OLS 
Me San Aan PA Kata De SE an “ID an ia 0. 
J3 up Ju bay ee Al lo Ai dy of PSI 1 yag 


M2 Sanadnya shahih. Shuhaib Al Hudzdza'i maula Ibnu Amir adalah seorang Tabi'i 
tsigah, Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Ats-Tsigat, Al Bukhari dalam Al 
Kabir (2/2/317) dengan tidak menyebutkan cacat tentang dirinya. Hadits ini 
cukup panjang diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (2279) sebagaimana riwayat di 
atas, dari Syu'bah da Ibnu Ayyinah, dari Amru bin Dinar, ia berkata, “Hadits 
yang diriwayatkan oleh Ibnu Aiyinah lebih sempurna." Ad-Darimi 
meriwayatkan (2:201), 210, dan Al Hakim dalam Al Mustadrak (4:233), 
seluruhnya melalui jalur Sufyan yakni Ibnu Aiyinah dari Amru bin Dinar 
dengan sanad yang sama. Al Hakim berkata, “Hadits Shahih Al Isnad namun 
belum ditakhrij," hal ini juga disepakati oleh Adz-Dzahabi. Al Baihagi 
meriwayatkan dalam A4s-Sunan Al Kubra (9:279) dari jalur Ath-Thayalisi. 
Catatan: Tertulis dalam (sunan) Ad-Darimi "Dari Shuhaib maula Ibnu Umar ia 
berkata aku mendengar Abdullah bin Umar"! terjadi kesalahan pada At-Tabi'i 

' dan Ash-Shahabi, menurutku telah terjadi kesalahan penulisan atau cetak. 
Catatan lain: Al Mundzir menyebutkan hadits ini dalam At-Targhib wa At- 
Tarhib (2:103) yang dinisbatkan pada An-Nasa'i dan Al Hakim namun ia (Al 
Mundzir) menulis hadits ini dari "Abdullah bin Umar bin Al Khaththab,” sebab 
ia telah menyebutkan sebelumnya hadits Ibnu Umar 5864, kemudian ia berkata, 
"Dari Ibnu Umar juga"! jadi jelas kesalahan pada dirinya (Al Mundzir) bukan 
pada penulisnya, sebab telah disepakati bahwa hadits .yang pertama adalah . 
hadits Ibnu Umar bin Khaththab dan yang kedua adalah milik Ibnu Umar bin 
Ash. Dimana hadits ini dapat ditemukan pada An-Nasa'i dan Al-Hakim 
sebagaimana dikutip oleh Al Mundziri, demikian pula apa yang terdapat dalam 
kitab Al Marga' jilid: 2 lembaran 232 dari manuskrip). 


Musnad Imam Ahmad — Lisij 


.. y Na . “g . PA BP 0. Sec Aa AN uan ara, 0 5 3, Ai 
Ly cl de) 4 :Ja (aka pa 2 Al jas ml byyias 
| P Yee P 3, yo 59... He aan PN 

dada cat S2 Y, SB es 1G kn 

6551. Hasan dan “Affan menceritakan pada kami, mereka 
berkata: Hammad bin Salamah menceritakan pada kami, Affan 
berkata: ia berkata: Amru bin Dinar menceritakan pada kami dari 


Shuhaib Al Hadzdza'i dari Abdullah bin Amru bin Ash, sungguh - 


Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barangsiapa membunuh burung 
(dengan tidak hak) maka kelak di hari akhirat Allah akan 
menanyakannya," seorang bertanya: Ya Rasulullah bagaimanakah 
haknya: itu? Beliau bersabda: "Menyembelihnya dengan sembelihan 
yang baik, tidak dengan memutuskan lehernya." NN 


0. 30 46. 3 HS 


Op Kebun kk .Tooy 


K6 


2... "KAA eh 


. 
. 
- 


5 
. 


A 2 Na z2 .. ey oo... . . . .. “8. 
Ad MAIN LN Ja cara es Wati des Ol Ju ah da 
0... ” Td ” . 2. Pi , : Ls 45 2s A5 
- BY aa gol au 
6552. Muhammad bin Ja'far menceritakan pada kami, Syu'bah 
menceritakan pada kami dari Ayyub aku mendengar Al Oasim bin 
Rabi'ah bercerita dari Abdullah bin Amru, sesungguhnya Rasulullah 
SAW bersabda, "Membunuh tidak disengaja, syibhul Amd (menyerang 
dengan niat hanya menyakiti bukan untuk membunuh -Ed), dan 


M9 Sanadnya shahih. Hadits ini sebelumnya telah disebutkan dengan cukup 
panjang, ditambahkan di sini dengan (dengan tidak hak), hingga menghilangkan 
kesalahan yang terjadi pada kami tambahkan pembetulan itu dari $ 3 bagian 
akhirnya dalam riwayat Ath-Thayalisi, "Disembelih dan dimakannya tidak 
dengan diputus kepalanya lalu dibuang." Hadits dengan makna serupa adalah 

. riwayat yang paling banyak yang telah kami sebutkan pada sanad sebelumnya. 


162 Y. — Musnad Imam Ahmad 


PAN AN enaNa pete TA nga pia 


membunuh dengan cemeti atau cambukan, dendanya adalah seratus 
unta, empat puluh di antaranya yang sedang mengandung." 


X3 3315 “ d Pan T- op Sa Kam 00 


AL Sp GA Gi GP AA Ch ah 6 Tawa IG ata 


. 


Laga Af PASI J6 ne de Nb d : ape Gi 


Sg Ograr banya IS) Ye: (eh jabar bg 154 Ye: (Ala 


AN Xi ah ISU By, 


6553. Mu'adz. bin Hisyam menceritakan kepada kami, 
Bapakku bercerita kepadaku dari Oatadah, dan Abdushamad, ia 
berkata: Hamman menceritakan pada kami, Oatadah menceritakan 


- pada kami dari Syahr bin Hausyab dari Abdullah bin Amru: 


Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Orang yang meminum Khamer 
maka cambuklah ia, jika ia meminum kembali maka cambuklah lagi, 
kemudian jika ia masih meminumnya cambuklah lagi, jika keempat 
kali masih meminum juga maka bunuhlah mereka!” 


Lo PN) s5... as 


d ” 3 “. 
Ag slab WAH Heh SAS jinan Op IA WA Too 


5 S5 or to a, 4 2 .. ey o- - Ga PL 
elang ME Ke GP tab Mae Pa Ad 


44 Sanadnya shahih. Hadits ini adalah ulangan hadits no. 6533 dengan sanad yang 
sama. 

4S Sanadnya shahih. Hadits ini telah dijelaskan dengan rinci ketika menjelaskan 
hadits Abdullah bin Amru bin Al Khaththab dengan hadits yang sama no. 6197, 
di sana pun telah kami sebutkan bahwa hadits ini akan terulang-ulang, di 
antaranya hadits no. 7003 yang diriwayatkan oleh Al Hakim dan Ath-Thahawi 
dan selainnya. Dalam p tetulis "Inna Al Khamra idza nyarihuha" huruf "inna" 
tidak tertera baik dalam riwayat maupun 4. 


Musnad Imam Ahmad — 


MSI Ana mma (Uk Lah Kia 1) Ula, abu Al Af 
Sd resa An Ban Sala ES Tatan up Ke amat SMA A0 
PAN AG Jl 2 AAS PU Op Ml lan UN 
Panen ” ..... se 2»... . k 0 25 
JB isian US Yg 25 SA JW 1G IG ES 3 
: S i c | . 2. ar 2 . 3 ” 
imo AI V9 : as 
. 6554. Muhammad bin Ja'far menceritakan pada kami, Syu'bah 
menceritakan pada kami dari Atha bin As-Sa'ib dari bapaknya dari 
Abdullah, bin Amru, dari Nabi SAW: bahwasanya beliau 
memerintahkan Fathimah dan Ali agar tidak meninggalkan tasbih, 
tahmid dan takbir meskipun dalam keadaan berbaring, ia tidak 
memperdulikan bilangan manakah yang disebutnya sebanyak tiga 
puluh empat hingga menggenapi angka seratus, ia mengatakan, Ali 
berkata: bahwa apakah setelah itu aku tidak pernah meninggalkan 
pekerjaan itu, ia berkata, Ibnu Kawa'i bertanya: tidak pula engkau 
tinggalkan meskipun pada malam Shiffin? Ali berkata: meskipun 
malam itu malam (perang) Shiffin. 8 


3. 


3 


MC Sanadnya shahih. Al Haitsami menyebutkan dalam Majma' Az-Zawa'id 
(10:122), akan tetapi ia menghapus bagian akhirnya yakni perkataan Ali dan 
pertanyaan Al Kawa'i. kemudian disebutkan bahwa Ahmad juga meriwayatkan 
hadits ini dengan perawi yang tsigah sebab Syu'bah mendengar dari Atha bin 
As-Saib sebelum dicampur (terkontaminasi)" dan telah dijelaskan 
keterangannya terdahulu, dengan kalimat yang lebih.panjang yakni dari riwayat 


Atha bin As-Saib dari bapaknya dari Abdullah bin Amru 6498 dan telah - 


diterangkan pula dengan panjang lebar dari riwayat Atha bin As-Saib dari 
bapaknya dari Ali bin Abu Thalib 838. dengan hadits yang sama namun dari 
perawi lain.dari Ali 1141, 1144, 1228, 1249. Ungkapan "Ayyuha arbaun wa 
Isalastun" dalam g dan Majma' Az-Zawa'id tertulis "Ayyuhuma" adalah salah, 
dan telah kami perbaiki dari » Y. Sementara ungkapan tamamu Al mi'atu dalam 
f tertulis mi 'atun dan telah kami benarkan baik dalam sairu Al Ushul maupun 
Majma' Az-Zawa 'id, Lihatlah hadits no. 6910. 


— Musnad Imam Ahmad 


- 0 oi P 8. Pa .. 015- 1G - 
Un gi DKI G3 Teh SAS jihan Gi JASA SAS .1000 
. 


AS OS an pa Hd ma Gi Ce ha 
ah: JB SAS NS dl FO Ap: RO bayb ui 
oa (Laman CA Jas Ing Ogozte 3 ts L) Ka Ta Y.of 
Inap Man Ob 5 ai Yi Mia AAA IG el Hap 
aa 5 sp Ubin gi ag Io So Ai Tg 
NI ad Sar Kat Sapi Cp Gnagal Tak ena 
Hp te Dua da TA sea In PA LAI NP 
AB Ab BLN SA SS Tp op 


A 


sep 2. 0d 


Aa Jaa jatt LAI Jai Dae 
ban An ama wa Nana 
Png Si ala le Ho Ip Iya Wa - JG ale Sau 
Dae diana ega bi Aan ja Ya 
Raya G0 pama yi “Ia oa 4 Ja -JB TK 
HA GA Tab AN 5 UI bh ENG Sa 
Su ma dah AD Ke yaa ag Mal 5 
Dandan padan al as ir 
5 Mal Aa 3 DI su Jan J dasi KS ri 
Ad gtu: Ig SIG Da AG A SP ep 4 ki 
SA SR Bb blh Hain s3 Ji 


Musnad Imam Ahmad — 


P4 Lg og YA 8. - P an 2... 
Caey TA) TLa Cai ai IS Ip JUS US JUS 2G ya 
A3 daa JU ang s hak 1 (ts) San) Tan ae 

Ie AA ar, aa aa ia Aa: jika 

6555. Muhammad bin Ja'far menceritakan pada kami, Syu'bah 
menceritakan pada kami dari An-Nu'man bin Salim, aku mendengar 
Ya' gub bin Ashim bin Urwah bin Mas'ud aku mendengar ada seorang 
lelaki berkata pada Abdullah bin Amru: Bukankah engkau pernah 
mengatakan bahwa akan tiba hari akhirat dengan tanda begini dan 
begitu? ia menjawab: Sesungguhnya aku tidak ingin mengatakan 
sesuatu apa pun pada kalian, aku hanya mengatakan bahwa | 
sesungguhnya kalian akan melihat dalam waktu dekat suatu perkara 
yang besar, dimana saat itu rumah-rumah akan terbakar, kemudian 


. Syu'bah bertanya: rumah semacam ini atau semisalnya, lalu Abdullah 


bin Amru berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Suatu saat nanti 
Dajjal akan berada di antara umatku, tinggal selama empat puluh, 
namun aku tidak tahu: apakah yang dimaksud empat puluh hari, 
empat puluh tahun, empat puluh malam atau empat puluh bulan? 
kemudian saat itu Allah SAW mengutus Isa bin Maryam alaihissalam 
ia tampak seperti Urwah bin Masud Ats-Tsagafi, ia dihadirkan lalu 
dibinasakan, kemudian manusia hidup setelahnya selama tujuh tahun, 
saat itu tidak ada dua orang pun yang bertikai, kemudian Allah 
mengirim angin dingin dari daerah Syam, dan saat itu tidak ada 
seorangpun yang membawa sedikit iman kecuali dalam genggaman- 
Nya, meskipun salah seorang di antara kalian berada di dalam perut 
sebuah gunung kecuali berada dalam genggaman-Nya,” ia (Abdullah 
bin Amru) berkata: aku mendengar semua itu dari Rasulullah SAW 
yang kemudian bersabda, "Dan tinggallah orang-orang jahat seperti 
terbangnya burung, impian binatang buas, yang tidak lagi mengenal 
kebajikan dan membiarkan kemungkaran," ia berkata: (pikiran) 


lisej — Musnad Imam Ahmad 


Mereka diselimuti setan, kemudian setan itu berkata: Bukankah 
engkau telah berdoa? kemudian (setan) menyuruh mereka menyembah 
patung, dalam keadaan seperti itu rezeki mereka bertambah, 
kehidupan mereka tambah sejahtera, kemudian kemewahan pun 
menyelimutinya, hingga tidak ada orang yang mendengarkan apa yang 
diucapkannya kecuali akan mematuhinya, dan orang pertama yang 
mendengarnya adalah seorang lelaki, kemudian Allah mengutus," atau 
Allah menurunkan bagi mereka seolah-olah sebuah "bayangan", 
"Kemudian bangkitlah darinya tubuh-tubuh manusia, kemudian 
ditiupkan (ruh) kepada yang lainnya, hingga mereka bangkit dan 
menyaksikan apa yang sedang terjadi," kemudian dikatakan pada 
mereka: "Keluarkan mereka dan kirimlah ke neraka,” Rasul ditanya: 
berapa banyak? beliau menjawab: pada setiap seribu keluarkanlah 
sembilan ratus sembilan puluh sembilan, pada saat itu manusia yang 
baru lahir (tampak tua), dan pada saat itu terbukalah setiap kaki betis 
manusia. 


Muhammad bin Ja'far berkata, “Syu'bah menceritakan padaku 
hadits ini berulang-ulang, dan aku pun coba mengamalkannya.”'" 


(7 Sanadnya shahih. An-Nu'man bin Salim adalah seorang tabil yang tsigah, 
sebagaimana Ibnu Main, Ibnu Hatim dan selainnya telah menyatakannya tsigah. 
Al Bukhari menerangkan dalam Al Kabir (77/2/4). Ya'gub bin Urwah bin 
Mas'ud 'Ats-Tsagafi adalah seorang tabi'i yang tsigah, Ibnu Hibban 
menyebutkannya dalam kitab Ats-Tsiggat, Al Bukhari menulisnya dalam AI 
Kabir (4/2/388-389). Muslim meriwayatkan (2:378-379) dari Ubaidullah bin 
Mu'adz Al Anbari dari bapaknya dari Syu'bah dengan hadits yang sama. 
Kemudian diriwayatkan dari Muhammad bin Basyar dari Muhammad bin Ja'far 
—guru Ahmad- dari Syu'bah, namun tidak ia tidak menyebutkan lafazh 
haditsnya secara lengkap, hanya melengkapi riwayat Muadz sebelumnya. Ibnu 
Katsir mengutip hadits ini dalam tafsirnya (7:266) berkenaan dengan tema 
hadits ini, kemudian ia berkata, "Muslim telah mengelurkan riwayat hadits ini 
secara terpisah dalam kitab shahihnya." 

Kalimat tsumma yalbatsu An-Nas dalam g tertulis Yalbatsu menggunakan huruf 
sin ini adalah kesalahan cetak yang nyata. Kalimat "ff kibadi jabal" (di hati 
gunung) maksudnya adalah bagian tengah atau dalamnya, sebab yang dimaksud 
dengan hati adalah segala sesuatu yang berada di bagian tengah. Kalimat fi 
khiffati Ath- Thair (ringannya terbang burung) maksud dari kata tersebut adalah 


Musnad Imam Ahmad — 1167 


? ? ?, 
0 Peta 20- A0 35. £ 18 


Oi Oya Gp SP GAS | 3 Kama SAS 1001 

A ha Y 3. .. Pa . .. 2. 0 0. WA 
Aa Ja GP (AA Go oi Al ap Aa SE 
CL AI Pp MS ja LAI On 1 16 yang ur, 


“DG aa. PN. . Si va Ph An Pn Pe 0 A.A 
AS Ki Gg DSA iya pa ad Tag di Lah la 


SB 3 le (Al 


6556. Muhammad bin Ja'far menceritakan pada kami, Auf 
menceritakan pada kami dari Maimun bin Astadz Al Hizzani dari 
Abdullah bin Amru bin Ash, dari Rasulullah SAW sesungguhnya 
beliau bersabda, "Barangsiapa yang mengenakan emas dari umatku, 
kemudian meninggal ia masih mengenakannya, maka Allah 
mengharamkan baginya emas surga, dan Barangsiapa mengenakan 


TO“ -—bbbbbbbbww 

terbang yang tidak stabil atau gambaran larinya di atas tanah. Keadaan burung 
yang labil tersebut serupa dengan prilaku orang jahat ketika perbuatannya 
terekspos (diketahui orang lain) dan sikap yang tidak konsisten, pikiran yang 
buruk dan kecenderungan pada perkara yang buruk dan kerusakan. Kalimat 
Ahlamu As-Siba' (mimpi binatang buas) adalah gambaran kurangnya akal 
mereka. Ahlam adalah jamak dari hulmun atau hilmun. Hal itu adalah isyarat 
bahwa tidak memiliki ilmu dan keinginan sebab mereka dikuasai oleh perasan 
sembrono, emosi, perilaku yang buruk, kerusakan, dan kejam. Dalam Al Mirgah 
(Juz 2 lembaran 484). An-Nawawi dalam syarh Muslim (18:76), mengatakan 
bahwa "Ulama berpendapat: kalimat dimaksud adalah bahwa dalam 
kecenderungan yang luar biasa pada kejahatan, memuaskan nafsu, dan 
kerusakan seperti cepatnya terbang burung. Sementara sifat permusuhan, 
kezhaliman yang terjadi antara mereka tak ubahnya seperti prilaku yang biasa 
diperlihatkan oleh binatang buas." 
Kalimat Yaluthu  haudhahu  (mensolasi/plester sekitarnya) adalah 
mempelester/menutup kemudian memperbaikinya. Kalimat Ath-Thallu atau 
Adh-Dhillu yang pertama Ath-Thallu artinya adalah hujan yang ringan 
(gerimis). Al Gadhi Iyadh dalam AI Masyarig berpendapat (1:319) bahwa 
penulisan kata yang benar adalah kata yang pertama sebagaimana tertera dalam 
hadits lain kamuna Ar-Rijal." Pendapat ini juga diikuti oleh An-Nawawi. 
Sementara kata (Syaiban) adalah kesalahan yang terambil dari GC Ian telah kami 
perbaiki dari riwayat » 4 


—— Musnad Imam Ahmad 


kain sutra, kemudian meninggal ia masih mengenakannya, maka 
Allah mengharamkan baginya sutra surga." 


(6 Sanadnya bermasalah, namun yang shahih adalah sanad yang ada padaku, 

sebagaimana akan dijelaskan berikut ini insya Allah. 

Auf adalah Ibnu Abu Jamilah Al Arabi, telah dijelaskan tentang ketsigahannya 
(399). Dan akan kami tambahkan di sini pendapat Ahmad Tsigath Shalih Al 
Hadits, Menurut An-Nasai Tsigatun tsabat sebagaimana dinyatakan tsigah pula 
oleh Ibnu Ma'in, Ibnu Sa'ad dan yang lainnya. Al Bukhari menulis dalam Al 

' Kabir (3/4/58) "Ia menulis Al A'rabi bukan Bil A'rabi" ia menginginkan bahwa 
sesungguhnya ini hanyalah inisial bukan sifat. Ibnu Abu Hatim menulis dalam 
Al Jarh wa At-Ta'dil (3/2/15) dan Ibnu Saad dalam Ath-Thabagat (7/2/22). 
Maimun bin Astadz Al Hizzani adalah seorang tabi'i yang tsigah. Al Bukhari 
menulis dalam Al Kabir (4/1/39) "Maimun bin Astadz dari Abdullah bin Amru 
telah diriwayatkan darinya Hamid, Al Jarir dan Auf,” tidak terdapat keterangan 
tentang cacat. Al Hafizh dalam 4t-Ta'jil menyebutkan bahwasanya "Ibnu Ma'in 
telah menstigahkannya.” Ibnu Al Madini berkata, "Yahya Al Oaththan tidak 
pernah membahasnya!" tidak pernah melakukan apa-apa, ia hanya mengutip: 
(menukil) pendapat Al Husaini dalam Al Ikmal (hal. 110) tanpa merubahnya 
sedikitpun!, hanya konfirmasi (mencampur) dengan apa yang ditulis oleh Al 
Husaini, yakni memasukkan suatu keterangan ke dalam suatu keterangan lain 
dengan sedikit kesamaan: dimana mereka memiliki periwayat dari tabi'i lain 
yakni tuan mereka yang bernama Maimun Abu Abdullah Al Bashari Al 
Ourasyi." Al Bukhari menulis dalam Al Kabir tentang Maimun bin Astadz 
dengan keterangan berikut: "Maimun Abu Abdullah maula Abdurrahman bin 
Samrah Al Ourasyi termasuk ahlu Bashrah, Zaid bin Argam dan Al Bara' 
mendengar darinya, dan diriwayatkan oleh Syu'bah, Khalid, Oatadah dan Auf, 
nashabnya adalah Ishak bin Utsman, Ishak dari Ali (yakni Ibnu Al Madani): 
sesungguhnya Yahya (yakni Al Oaththan) tidak pernah meriwayatkan hadits 
darinya" keterangan ini terdapat dalam At-Tahdzih (10:393-394), dalam 
'keterangannya disebutkan bahwa: "Ibnu Al Madini bertanya pada Yahya bin 
Saad (yakni Al Gaththan) dari Maimun Abu Abdullah, yang Auf meriwayatkan 
hadits darinya?, hingga ia menampakkan raut muka yang masam. Ia berkata: 
hingga Syu'bah menduga bahwa telah terjadi kegagalan (kekeliruan), ia juga 
berkata: Yahya juga tidak meriwayatkan darinya. Al Atsram meriwayatkan dari 
Ahmad, ia berkata: ahaditsuhu manakir (hadits-haditsnya adalah mungkar). 
Sementara menurut Ishag bin Manshur dari Yahya bin Main: La syai', menurut 
Abu Daud: Tukallimu fihi (perlu penelitian lebih lanjut). Ibnu Hibban 
menyebutkannya dalam kitab 4ts-Tsigat, ia berkata bahwa Yahya Al Oaththan 
sayyiu Ar-Ra'yi fihi (memimiliki daya pikir yang buruk)" semua ini tertulis 
sesuai aslinya dalam kitab A4t-Tahdzib yang aku maksud adalah kitab Tahdzib 
'4l Kamal karya Al Mizzi. Pendapat ini adalah pendapat yang lurus dan dapat 
dipercaya, berikutnya barulah datang Al Husaini mencampurkan antara kedua 
keterangan di atas, di mana ia menulis bahwa Ibnu Ma'in telah menyatakan. 
Isigah Maimun bin Astadz, kemudian ia mengutip pendapat Ibnu Al Madini 


Musnad Imam Ahmad — RSI | 


LA ma LB Da em UAS ap as, 
tentang "Maimun bin Abu Abdullah" dan ditambahkan dengan menjadikan 
"Maimun bin Astadz Al Hizzani berasal dari Bashrah, kemudian menyebutkan 
bahwa ia meriwayatkan hadits dari "Abdullah bin Umar, Al Barra' bin Adzib 
dan Abdullah bin Buraidah." Apa yang diriwayatkan oleh Al Bara" dan Ibnu 
Buraidah adalah "Maimun bin Abdullah," sebagaimana keterangan tersebut juga 
terdapat dalam At-Tarikh Al Kabir dan At-Tahdzib, namun keduanya telah 
.dipisahkan dalam imam kitab Al Jarh wa Ta'dil: Al Bukhari sebagaimana telah 
kami sebutkan. Dan Yahya bin Ma'in telah menyebutkan hal tersebut dengan 
sangat jelas. Ad-Daulabi meriwayatkan dalam Al Kuna (2:61), "Aku mendengar 
Al Abbas bin Muhammah berkata: aku mendengar Yahya bin Ma'in berkata: 
Abu Abdullah Al Haddad meriwayatkan dari Maimun bin Abdullah, bukan 
Maimun bin Astadz, sebagaimana Syu'bah juga telah meriwayatkan dari 
Maimun Abu Abdullah, dan Khalid Al Hadza'i." 

Ketika perkara ini menjadi sama bagi Al Hafizh Ibnu Hajar, dalam At-Tagrib 
terdapat keterangan tambahan yang tidak ada dalam At-Tahdzib, namun di sana 
tidak terdapat diketahui sosok yang memberikan kesimpulan tersebut, dalam 
kitab Ar-Tagrib dinyatakan bahwa: "Maimun bin Astadz adalah Maimun bin 
Abu Abdullah, akan diterangkan kemudian!" hal ini menimbulkan kesamaran 
yang tidak jelas, sebab itu dalam ketika berbicara sosok "Maimun Abu 
Abdullah" Ibnu Al Hajar berkata, "Menurutku Maimun adalah nisbah sebagian 
perawi dari Auf, maka disebutlah Maimun bin Astadz!!, namun demikian Ibnu 
Abu Hatim membedakan antara Maimun Abu Abdullah dengan Maimun bin 
Astadz," sebab itu tidak ada lagi kekeliryan setelah keterangan ini meskipun 
hanya ucapan yang keluar dari dirinya jika ia mengikuti keteranga Al Husaini 
tentang "Maimun Al Astadz," dalam kitab At-Ta'jil, atau paling tidak ia 
mengetahui bahwa yang memberikan keterangan dalam At-Tahdrib adalah 
dirinya sendiri, sebagaimana telah menjadi kebiasaannya, namun sayang 
rupanya ia tidak meneliti permasalan ini (luput darinya), andai ia menelitinya 
terlebih dahulu maka insya Allah ia akan mendapatkan yang benar, demikian 
. pula ia akan mengetahui bahwa apa yang dinyatakan fsigah oleh Yahya Ibnu 
Ma'in bukanlah orang yang dinyatakan dalam ungkapannya La syai'a. 
Astadz ditulis dengan alif berbaris fathah dan mensukunkan sin dengan dzal 
. mu'jamah sebagaimana tertulis dalam kitab Al Musytabah karya Adz-Dzahabi 
(hal. 10), dalam kitab A4t-Tagrib ditulis dengan dal sebagaimana tulisan yang 
sama tedapat dalam 4! Kuna karya Ad-Daulabi, demikian pula naskah C dari 
kitab Al musnad. Akan tetapi ia.tertulis dengan huruf dzal dalam naskah # dan 
At-Tarikh Al Kabir, At-Tahdzib, dan Al Ikmal karya Al Husaini. Dalam kitab 
At-Ta'jil tertulis ansyad! itu adalah pengelabuan yang buruk dari penulis atau 
. pihak percetakan. . 
Al Hizzani adalah nisbat kepada kelompok Bani Hizzan bin Shobbah bin Atik 
'dari Anazah, lihat keterangan ini dalam kitab A/ Isytigag karya Ibnu Duraid 
(hal. 194). Juga dapat dilihat dalam kitab Washfatu Jaziratu Al Arab karya 
Hamdani (hal. 162), kitab 4! Ansab karya Sam'ani (hal. 690). "Abdullah bin 
Amru Al Hizzani”: demikianlah nama ini ditambahkan pada sanad dalam kasus 
ini di antara para tabi'in "Maimun bin Astadz" dan di antara para sahabat 


'"— Musnad Imam Ahmad 


"Abdullah bin Amru bin Ash,” zhahirnya menunjukkan bahwa dialah yang 
meriwayatkan hadi dari Abdullah bin Amru bin Ash. Namun yang menjadi 
pertanyaan shahihkah sebagaimana asli bunyi sanad tersebut? atau hal ini 
merupakan kekeliruan sebagian penulis terdahulu? atau ia memang kesalahan 
dari perawi pertama? dengan pedoman ini kita tidak dapat menentukan mana 
yang benar dalam kasus tersebut. Namun aku lebih cenderung mengatakan 
bahwa hal tersebut adalah kesalahan penulis terdahulu, sebab para penulis rawi 
belum memberikan keterangan tentang nama tersebut, dan tidak ditemukan 
sedikitpun keterangan mengenainya —sepengetahuanku- yang nyata keterangan 
yang ada bahwa Maimun bin Astadz meriwayatkan hadits dari Abdullah bin 
Amru bin Ash. Andai mereka memiliki informasi tentang perawi ini dalam 
sanadnya maka insya Allah mereka akan merujuk padanya, baik dengan 
memberikan keterangan sebab mereka mengetahuinya atau sekadar memberikan 
keterangan bahwa ja hanyalah tambahan dalam beberapa riwayat, sebagaimana 
diungkap oleh Imam Ahmad tentang beberapa kesalahan lain dalan sanad lain 
untuk hadits ini, ketika ia meriwayatkan darinya sekali lagi dengan dua sanad 
6947, 6938 sebagaimana akan diterangkan kemudian ketika ditakhrij. Adalah 
benar bahwa Al Haitsami telah memberikan isyarat itu meskipun dengan 
keterangan kurang begitu jelas, sebagaimana akan kami sebutkan kemudian 
insya Allah, semua ini mengindikasikan tentang tidak adanya konsistensi dalam 
sanad ini, konsistensi yang menunjukkan bahwa ketetapan ini berasal dari sanad 
yang asli. Nama ",,as" yang disisipkan dalam riwayat ini, tetulis dalam « dan 
kitab majma' Az-Zawa'id" yss" tanpa huruf wau, dan kami telah tetapkan dalam 
# dan Al Hizzani dalam nashabnya, tertulis dalam riwayat « tertulis dengan 
huruf dzal bukan zay (Wi, itu adalah penulisan yang salah. Hadits tentang ini 
dengan lafazh yang sama akan datang dalam musnad no. 6947 dari Ishak Al 
Azrag dan Hudzah bin Khalifah dari Auf dari Maimun bin Astadz dari Abdullah 
bin Amru, yakni Ibnu Ash secara marfu'. Imam Ahmad no. 6948 meriwayatkan 
dari Yazid bin Harun dari Al Jarir "Dari Maimun bin Astadz dari Ash-Shadafi 
dari Abdullah bin Amru dari Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa yang 
meninggal dari umatku sementara ia meminum khamar, Allah akan 
mengharamkan baginya meminumnya di surga, dan Barangsiapa yang 
meninggal dari umatku ketika ia mengenakan emas, Allah akan mengharamkan 
baginya mengenakannya di surga." Demikianlah tambahan Al Jarir dalam 
sanadnya dari Samah Ash-Shadafi antara tabi'i "Maimun bin Astadz" dan 
seorang sahabat "Abdullah bin Amru,” ditambahkan dalam hadits meminum 
khamar, dan menghilangkan kata mengenakan sutra. Di sana Abdullah bin 
Ahmad telah memberikan keterangan riwayat ini bahwa bapak Imam Ahmad 
telah melakukan pemukulan terhadapnya, kemudian ia berkata, "Tentang hadits 
- ini aku telah dipukul oleh bapakku. Aku mengira bahwa pemukulan terjadi 
sebab ia melakukan kesalahan sebab yang benar adalah "Maimun bin Astadz 
dari Abdullah bin Amru," tidak terdapat di dalamnya "Dari Ash-Shadafi." Suatu 
pendapat mengatakan bahwa Maimun dimaksud adalah Ash-Shadafi, sebab 


Musnad Imam Ahmad — 


Lo KA. 


KE Ola at YP Olkik UP AI Ate CAK Moov 
Sta AN “. g. era Eri 2 .y .. .. S1 0 
LE AI lo (al OS :Jb Ob yi Map Pad aoi 


s 


. pa dag 1 Aca. 2.3. 8 X ran ts. 2... 
Y oiy Sen Y SA) menang Y M2 Ha de ya d ya pole 


Yazid bin Harun mendengar riwayat dari Al Jarir di akhir umurnya." Iri adalah 
suatu keterangan yang baik dari Abdullah bin Ahmad. Dengan demikian ia 
(Ahmad) telah menguatkan keterangan kami adanya tambahan "Abdullah bin 
Amru Al Hizzani" dalam sanad ini dan kamipun telah menolaknya. Al Haitsami 
menyebutkan hadits ini dalam Majma' Az-Zawa'id (5:146) tentang masalah ini 
dalam musnad dengan lafazh yang sama, ia berkata, "Ahmad Ath-Thabari 
meriwayatkan, dan menambahkan Barangsiapa yang meninggal dari umatku 
sedang ia meminum al-Khamar maka Allah mengharamkan baginya 
meminumnya di akhirat. Dan Maimun bin Astadz (begini) dari Abdullah bin 
Amru (begitu) Al Hizzani: aku belum mengetahuinya, sementara perawi lainya 
adalah perawi yang tsigah"!! disebutkan sekali lagi (5:74) dengan lafazh yang 
akan disebutkan kemudian no. 6948 sebagaiman telah kami kutipkan tadi. Ia 
berkata, “Hadits riwayat Ahmad, Al Bazzar dan Ath-Thabari seluruh 
periwayatnya adalah perawi yang tsigah"!! Al Mundziri menyebutkan dalam At- 
Targhib wa At-Tarhib (3:187) dengan lafazh terakhir, ia berkata "Diriwayatkan 
oleh Ahmad dan Ath-Thabari, dan perawi Ahamad adalah tsigah!” 

Kesimpulan kami: pertama: bahwa lafazh yang dinyatakan Al Haitsami dan Al 
Mundziri bahwa para perawi Ahmad adalah tsigah, yakni lafazh yang 
menerangkan bahwa bapak Abdullah bin Ahmad memukulnya. Dan telah 
dijelaskan bahwa terjadi kesalahan dari Yazid bin Harun, hingga mengakibatkan 
apa yang diucapkan keduanya tidak dapat dipertanggung jawabkan. 

Kedua: bahwa Al Haitsami menyebutkan pada tempat lain tambahan dari Ath- 
Thabari yakni kalimat "Meminum arak," hal ini mengindikasikan bahwa Ahmad 
tidak menyaksikan langsung dan hadits ini juga tidak dinisbahkan pada Al 
Bazzar hal ini mengisyaratkan bahwa ia tidak mengetahui detail lafazh hadits, 
pada suatu kesempatan ketika menyebutkan kalimat "Meminum khamar," 
menisbatkannya (merujuk) ke Ahmad dan Al Bazzar!! 

Ketiga: Ketika sanad ini dijelaskan, ia berkata, “Maimun bin Astadz dari 
Abdullah bin Amru Al Hizzani, aku tidak mengenalnya.” Lafazh ini 
menunjukkan tentang adanya semacam penyembunyian perawi dan gurunya, 
dilain sisi sosok yang masih mistri dan belum ada keterangannya adalah nama 
guru ini sebagaimana termaktub dalam sisipan sanad! 

Kata Al Jalalah yang terdapat di bagian akhir hadits tidak terdapat di riwayat & 
namun telah kami kutipkan baik dari « atau rujukan-rujukan lainnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


6557. Abdurrahman menceritakan pada kami dari Sufyan dari 
Abu Sinan dari Abdullah bin Abu Abdullah bin Amru, ia berkata: 
sesunggunya Nabi SAW senantiasa berlindung dari ilmu yang tidak 
bermanfaat, doa yang tidak terdengar (terkabul), hati yang tidak 
khusyu dan jiwa yang tidak pernah merasa puas.'? | : 


18 Sanadnya shahih. Abdurrahman adalah Ibnu Mahdi. Sufyan ialah Ats-Tsauri. 
Abu Sinan adalah Abu Sinan Asy-Syaibani Al Akbar namanya adalah "Dhirar 
bin Murrah" (telah dinyatakan tsigah 1164. Kami tambahkan di sini pernyataan 
tsigah dari Ahmad, Yahya Al Oaththan, Ibnu Saad, An-Nasa'i dan lain-lain. Al 
Ijli berpendapat: tsigah tsabat di dalam hadits, mubarrirun, shahibu As-Sunnah. 
Al Bukhari dalam AI Kabir (2/2/340). Abdullah bin Al Hudzaili Al Anazi: 
seorang tabi'i terkemuka dan telah dijelaskan ketsigahannya 689. Kami 
tambahkan bahwa ia telah mendengar hadits dari Umar bin Al Khaththab, dan 
banyak meriwayatkan dari sahabat. Ibnu Sa'ad menulis dalam Ath-Thabagat 
(6:78-79), Abu Na'im dalam Al Hilyah 358-364. Adapula hadits yang 
diriwayatkan Abu Na'im dalam Al Hilyah (4:362) tentang masalah ini dengan 
sanad, dari Al Oathi'i dari Abdullah bin Ahmad dari bapaknya dengan sanad ini, 
ia berkata, “Gharibun dari hadits Ats-Tsauri dari Abu Sinan, tafarrada bihi 
Abdurrahman.” Kemudian ia menunjukkan riwayat berikut (6561). 
Diriwayatkan juga (5:93) tentang masalah ini dengan sanad ini. Pada bagian 
awal dalam Al Hilyah: "Abdurrahman bin Amru,” jelas ini tidak diragukan lagi 
ini adalah suatu kesalahan, yang betul adalah "Abdurrahman bin Mahdi,” nama 
tersebut tidak termasuk salah satu guru-guru Ahmad tidak pula dalam thabagah 
semacam ini —sepengetahuan kami- tidak ada yang bernama "Abdurrahman bin 
Amru,” aku menduga telah terjadi kesalahan cetak, jika bukan dari sebagian 
kesalahan penulis. Pada bagian kedua dari Al Hilyah (5:93) aku telah 
menetapkan yang benar yakni "Abdurrahman: bin Mahdi.” An-Nasa'i 
meriwayatkan (2/313) dari Yazid bin Sinan dari Abdurrahman bin Mahdi 
dengan sanad ini. Al-Hakim meriwayatkan dalam Al Mustadrak (1:354) dari 
jalur Tharig Oabishah bin Ugbah dari Sufyan Ats-Tsauri. Ini adalah bantahan 
terhadap pendapat Abu Naim yang menyatakan bahwa Abdurrahman bin Mahdi 
tidak meriwayatkan dari Ats-Tsauri. At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalur yang 
lain (4:254), yakni dari jalur Al A'masy dari Amru bin Murrah dari Abdullah 
bin Al Harits dari Zahir bin Al Agmar dari Abdullah bin Amru secara marfu' 
At-Tirmidzi berkata, "Ini merupakan hadits hasan shahih gharib dari jalur ini," 
Dan akan dijelaskan panjang lebar hadits no. 6561 dengan sanad lain dari Ibnu 
Abu Al Hudzail dari Syaikh Mubham dari Abdullah bin Amru. Dan akan kami 
terangkan di sana (pada tempatnya) insya Allah bahwasanya tidak terdapat 
keterangan tentang permasalahan ini. 


Musnad Imam Ahmad — 


Ip GA AE 5 AN AS Ci Jas fl AL Noh 
ore Pa yaa s 8. .. ey 23 .. .. AA . 0. 
del Io al Ol PE MAP 3 Ad IP 3 ab 
G S GT sae Yap: Nan . Aa. 
MOP Aa 3 KAU sdt dn 
6558. Abu Kamil menceritakan pada kami, Abdullah bin Umar 
(Al Umari menceritakan kepada kami, dari Amru bin Syuaib dari 
bapaknya dari Abdullah bin Amru, sesungguhnya Nabi SAW 


bersabda, "Segala sesuatu yang banyaknya dapat memabukkan maka 
sedikitnya pun haram." 


50 Sanadnya shahih. Abu Kamil adalah Muzhaffar bin Mudrik Al Khurasani. 
Abdullah bin Umar Al Umari telah ditsigahkan sebelumnya 5655. Dalam » 
nama "Ubaidullah bin Umar Al Umari" yakni saudaranya, menurutku ini adalah 
suatu kesalahan, sebab mereka memanggil "Al Umari" jika menyebut Abdullah 
(dengan takbir), sangat jarang orang memanggilnya dengan nama saudaranya 
Ubaidullah (dengan tashghir). Lain dari pada itu Kamil Al Khurasani sangat 
tidak mungkin mendengar dari Abaidullah sebab ia meninggal pada tahun 208, 
sementara Abaidullah meninggal dunia tahun 137 (atau dengan kata lain ia 
meninggal sebelumnya) jarak antara kematiannya sekitar 60 tahun, andai ia 
mengetahuinya maka tentu ia akan memperhatikan apa yang disampaikan 
sebagai kedudukan sanadnya yang lebih tinggi saat itu. Adapun "Abdullah bin 
Umar Al Umari" meninggal tahun 171 atau 172 satu tahun setelah kematian 
saudaranya. Berkenaan dengan status hadits ini, diriwayatkan pula oleh 
Ubaidullah dari Amru bin Syuaib sebagaimana akan kami sebutkan kemudian. 
Berikutnya hadits no. 6674 Ahmad meriwayatkan dari Yahya Al Oaththan dari 
Abdullah bin Amru bin Syu'aib. Demikianpula diriwayatkan dalam kitab A/ 
Asyribah (hal. 7) dari Yahya. An-Nasa'i meriwayatkan (2:326-327), Al Baihagi 
(8:296), keduanya meriwayatkan melalui jalur Yahya bin Said Al Oaththan. 
Ibnu Majah meriwayatkan (2:173) dari jalur Anas bin Iyadh, Ad-Dar Al Guthni 
532 meriwayatkan dari jalur Al Walid bin Katsir keduanya menggunakan jalur 
Ubaidullah. Abu Kamil Al Khurasan tidak hanya meriwayatkan dari Abdullah 
bin Umal Al Umari. Kemudian Al Baihagi setelah meriwayatkan hadits dari 
jalur Yahya Al Oaththan dari Ubaidullah bin Umar Al Umari: "Demikian pula 
Abdullah bin Umar meriwayatkan daru Amru." Yakni Amru bin Syu'aib, 
kemudian dalam sanadnya meriwayatkan dari jalur Ibnu Wahbin: "Abdullah bin 
Umar mengabarkan pada kami dari Amru bin Syuaib dari bapaknya dari . 
Abdullah bin Amru bin Ash." Hadits ini disebutkan secara marfu'. Al Zailai 
menyebutkan dalam Nashab Ar-Rayah (4:301) sesungguhnya "Abdurrazag 
meriwayatkan dalam mushannafnya: Abdullah bin Umar mengabarkan pada 


— Musnad Imam Ahmad 


AA Gi ai SA Th Gi JS 1 AL 1004 


.. 0. 


AI Iyo) Lie 2 aan Dana 
“Ne Op sdt Si « Ob IU aa) da De 
CAN Jari (3 Idi cai 33 u Aj JI Na maa ta 
Jala SA tai 1 HA Sea YG UB AE YG 

' 6559. Abu Kamil menceritakan pada kami Zuhair 
menceritakan pada kami, Ibrahim bin Al Muhajir menceritakan pada 
kami dari Abdullah bin Babah dari Abdullah bin Amru, ia berkata: 
Suatu ketika aku berada di kediaman Rasulullah SAW, ia berkata 
(Rasulullah) menyebut beberapa amalan, kemudian beliau bersabda, 
"Tidak ada hari-hari yang lebih baik bagi suatu amal (pekerjaan) 
untuk dikerjakan lebih utama dari sepuluh hari ini?” Para sahabat 
bertanya, bagaimana dengan berjuang di jalan Allah (jihad)? 
Bukankan lebih utama? Beliau menjawab: "Walaupun jihad, kecuali 


bagi seorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, 
kemudian ia meninggal di dalamnya." 


kami dari Amru." Dan telah disebutkan makna hadits dari Abdullah bin Umar 
bin Al Khaththab dengan sanad yang dhaif 5648. 

'51 Sanadnya Shahih. Zahir adalah Ibnu Muawiyah Abu Khaitsamah Al Ju'fi, telah 
diterangkan pada no. 6012. ibrahim bin Muhajir bin Jabir Al Bajalli: telah 
dinyatakan #sigah no. 1654. Abdullah bin Babah: telah ditsigahkan pula 5360. 
Hadits riwayat Ath-Thayalisi no. 2283 dari Zahir bin Muawiyah dengan sanad 
yang sama. Dan merupakan ulangan hadits no. 6505. Di sana telah kami 
katakan bahwa Al Haitsami menyebutkan riwayat ini dalam Majma' Az-Zawa 'id 
(4:16) dengan riwayat yang sama dan berkata, "Ahmad dan Ath-Thabari 
meriwayatkannya dalam A4! Kabir, masing-masing dengan sanad yang berbeda, 
dimana salah satu perawi sanad tersebut tsigah." Dan perawi-perawi sanad 
dalam hadits inilah yang dinyatakan tsigah, sebab sanad tersebut 6505 adalah 
sanad hasan, disebabkan kemajhulan periwinya (tidak dapat diketahuinya) oleh 
para tabi'in. 


Musnad Imam Ahmad, — 


0. ho as Pt . 


2 sukai Ka YG Ka ke Pa Ss Aa ba TO 
Pita 5 Heat TAI PELAN je A Kben sea 
6560. Abu An-Nadhr dan Yahya bin Adam menceritakan pada 
kami, keduanya berkata, Zuhair menceritakan pada kami dari Ibrahim 
bin Muhajir dari Abdullah bin Babahu dari Abdullah bin Amru, ia 
berkata: Suatu ketika aku berada dikediaman Rasulullah SAW, ia | 


berkata (Rasulullah) menyebut beberapa pekerjaan, (kemudian ia 
menyebutkan bunyi hadis yang sama seperti di atas). 


Pe Sana AS 

Ama C3 JB AD BA TAI Ip App Oka 
AS Ii lia Hi kabalar Kai Leah say 
BA Xa AJE Aa 1 ki dl) LAI LE Urat CL 


ol kang ol lg Ika 2 JS Aa Ape HA US 


oa De se HD 1G ab de 2 ko Ka, 3g Seal 
#aming Y A3 La EL le 13 mani Y d3 GERY adi 
ME Na 2 WA TAN 

6561. Husain bin Muhammad menceritakan pada kami, Yazid 

bin Atha menceritakan pada kami dari Abu Sinan dari Abdullah bin 


Abu Al Hudzail, seorang guru menceritakan padaku, ia berkata: Suatu 
ketika aku memasuki masjid di daerah Syam kemudian aku 


52 Sanadnya shahih, hadits ini adalah ulangan hadits sebelumnya. 


—— Musnad Imam Ahmad 


melakukan shalat dua rakaat, lalu duduk, dan datanglah seorang guru 
shalat dekat sebuah tiang. Selesai ia melaksanakan shalat orang-orang 
pun menghampirinya, kemudian aku bertanya: siapa orang tersebut? 
mereka menjawab ia adalah Abdullah bin Amru, kemudian datang 
pada saat itu seorang utusan Yazid bin Muawiyah, ia pun berkata: 
Orang ini ingin melarangku ketika aku hendak berbicara 
(menyampaikan ilmu/hadits), ketahuilah sesungguhnya Nabi kalian 
pernah bersabda, "Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari jiwa yang 
tidak pernah merasa puas, hati yang tidak khusyu, ilmu yang tidak 
bermanfaat, doa yang tidak didengar (terkabul), dan aku berlindung 
kepada-Mu dari empat perkara di atas." 


(oi San GP ab GP SUS BS JAS yi 1 Tara “TOT 
Ang la Ke NI HC ad ajah Ml ae 
0) Haa AA EN" 


158 Sanadnya dhaif. Dikarenakan tidak diketahui secara pasti guru yang 
diriwayatkan oleh Abdullah bin Abu Al Hudzail. Hadits ini diriwayatkan oleh 
Abu Naim dalam Al Hilyah (4:362) dari jalur Yahya bin Abdul Hamid Al 
Hammani dari Khalid bin Abdullah Al Wasithi dari Abu Sinan dengan sanad 
yang sama namun lebih ringkas, dengan tidak menyebutkan kedatangan utusan 
Yazid bin Muawiyah. Hadits ini akan dikemukakan kembali dalam Musnad no. 
6865 dari Affan dari Khalid Al Wasithi dengan hadits yang panjang seperti 
bunyi riwayat di atas. Dan telah dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa hadits 
ini marfu dengan sanad yang shahih 6557, riwayat dari Abdullah bin Abu Al 
Hudzail dari Abdullah bin Amru langsung. Dan kami pun telah menjelaskan 
tentang keberadaan guru yang identitasnya tidak diketahui tersebut, yang 
sampai pada kesimpulan bahwa riwayat ini memang tidak menjelaskan 
tentangnya. Yang pasti bahwa Al Oasami telah meriwayatkan dari Abdullah bin 
Abu Al Hudzail secara marfu' dari Abdullah bin Amru tanpa perantara. Namun 
ja telah meriwayatkan dalam kisah ini dengan datangnya seorang utusan Yazid 
bin Muawiyah yang mencegah Abdullah bin Amru yang kala itu hendak 
berbicara. Pada riwayat berikutnya 6865, ia berkata, "Orang ini melarangku 
untuk berbicara pada kalian, sebagaimana dahulu bapaknya pernah 
melarangku." 


Musnad Imam Ahmad —. 


6562. Abu Kamil menceritakan pada kami dari Hamad dari 
Tsabit dari Syuaib bin Abdullah bin Amru dari bapaknya, ia berkata: 
Rasulullah SAW tidak pernah terlihat makan dengan posisi bersandar 
tidak pula ia berjalan melangkahi di antara pemuka kaum.'”4 


da al gi Oa rretd HE 3 Ba Ci MoA 

Sa Ag AN io Apn ET (pi elu dl 
KU YY ads 196 COLI ala Lot HI cos 
BAG Ta 2 ja AE Ki 2 2 3 al JG AN 
GA aa ma Ay ah Jl AL II, 
Bni Gd tek JG AA Aa La Yg ad II papa 
JAN aan HAN AN peak ob pal ag 
BI Jp Lebat IE AA paka Laki Yo 4d IN gal 
BAB Gl Un Dt jas bip Wih, de 
Kebo Op dya Pein lag die SI Ibo A1 JA IG Sita 
PA Le Dp PS Ja Ap ai KIA ap 
aa DP ya It Op 0 ya 
AA SP aa BS 


1 Sanadnya shahih. Hammad adalah Ibnu Salamah. Tsabit adalah Al Bunnani. 
Hadits ini ulangan hadits no. 6539 


—— Musnad Imam Ahmad 


6563. Hasyim bin Al Gasim menceritakan pada kami, Laits 
menceritakan pada kami, Abu Oabil Al Ma'afiri menceritakan padaku 
dari Shufayya Al Ashbahi dari Abdullah bin Amru, dari Rasulullah . 
SAW, ia berkata, "Suatu ketika Rasulullah SAW memperlihatkan 
| pada kami dua buku yang berada di tangannya, kemudian beliau 
bertanya: “Tahukah kalian dua buku ini?' ia berkata (Abdullah bin 
Amru), kami menjawab (para sahabat): “Tidak tahu, kecuali engkau 
memberitahu kami ya Rasulullah.” Beliau menjawab, Barangsiapa di 
tangan kanannya (kitab ini): itu adalah kitab dari Tuhan semesta 
alam, di dalamnya terdapat nama-nama penghuni surga, nama-nama 
para orang tua dan kelompok-kelompoknya, kemudian disebutkan 
secara global bagi mereka yang terakhir dengan tidak ada lagi 
penambahan dan pengurangan setelah itu satupun di antara mereka, ' 
Kemudian akan dikatakan bagi penerima (kitab) dengan tangan 
kirinya: Ini adalah kitab penghuni neraka, di dalamnya terdapat 
nama-nama penghuni neraka, nama-nama para orang tua dan 
kelompok-kelompoknya, kemudian dihitunglah jumlah keseluruhannya 
dengan tidak ada lagi setelahnya penambahan dan pengurangan 
satupun di antara mereka.” Para sahabat Rasulullah SAW kemudian 
bertanya, "Kalau demikian untuk apa kami beramal, jika semua 
permasalahan telah ditentukan?” Rasulullah SAW bersabda, "Tetaplah 
beramal dengan baik dan senantiasa mendekatkan diri, karena 
sesungguhnya para penghuni surga, akan mengakhiri hidupnya 
dengan perbuatan ahli surga, dengan amal apapun ia beramal. Dan 
ketahuilah sesungguhnya penghuni neraka, akan mengakhiri 
hidupnya dengan perbuatan ahli neraka, dengan amal apapun ia 
beramal,” kemudian beliau berkata di genggaman tangan-Nyalah 
nasib mereka, kemudian beliau bersabda, "Tuhan kalian Allah SWT 
mengetahui amal pada hamba-Nya,” kemudian dikatakan bagi 
penerima (kitab) dengan tangan tangan, maka diberikannyalah (dari 
sisi kanan)dan dikatakan pada mereka "Inilah kelompok penghuni 


Musnad Imam Ahmad — 


surga,” dan bagi penerima (kitab) dari sisi kiri, dikatakan pada 
mereka, "Inilah kelompok penghuni neraka." 


$$ Sanadnya shahih. Laits adalah Ibnu Sa'ad Al Fahmi Al-Imam Al Mashri, telah 
disebutkan no. 936. Akan kami ambahkan disini dari perkataan Ibnu Sa'ad, "Ia 
.adalah seorang yang tsigah dan memiliki banyak hadits shahih, seorang yang 
pendiam, pandai dan dermawan. Ahmad berkata, “Al-Laits memiliki banyak 
ilmu dan hadits shahih." Ibnu Bakr berkata, “Aku tidak pernah melihat 
seseorang lebih sempurna dari Al-Laits, memiliki tubuh yang bagus, lisan yang 
fasih, pandai membaca Al-Our'an, ilmu An-Nahwu, hafal terhadap hadits-hadits 
dan syair-syair, memiliki ingatan yang kuat, dan aku belum menemukan orang 
sepertinya. As-Syafi'i berkata, “Al-Laits lebih dalam/luas ilmunya dari Malik, 
namun sayang para pengikutnya tidak ada yang dapat menggantikannya,” pada 
bagian lain Ibnu Bakr menambahkan: "Al-Laits lebih dalam/luas ilmunya dari 
Malik, namun keberuntungan berpihak pada Malik. Al Bukhari menerangkan 
dalam Al Kabir (4/1/246-247), Ibnu Sa'ad dalam Ath-Thabagat (7/2/204). 
Abu Oubail ialah Hayyi bin Hani' Al Ma'arifi Al Mashri, telah diterangkan 
ketsigahannya 1786. Kami akan tambahkan di sini bahwa Ibnu Saad menulisnya 
dalam Ath-Thabagat (7/2/201). 
Syufayyi adalah Ibnu Mati' Al Ashbahi Al Mashri seorang tabi'i yang tsigah, 
sebagian orang memasukkannya ke dalam golongan sahabat. Ibnu Yunus 
berpendapat, "Ia adalah seorang yang alim dan bijaksana." Suatu ketika ia (Al- 
Laits) mendatangi majlis Abdullah bin Amru, kemudian beliau berkata, “Telah 
datang kepada kalian salah seorang ulama/alim dari ulama kita.” Al Bukhari 
menulis dalam AI Kabir (2/2/267), Ibnu Sa'ad dalam Ath-Thabagat (7/2/201), 
Adz-Dzahabi dalam At-Tarikh Al Islam (4:123), sebagaimana ia tulis pula 
dalam kitabnya yang lain Al Ishabah (3:231). Hadits tersebut diriwayatkan oleh 
At-Tirmidzi (3:199-200) dari Gatadah bin Sa'id dari Al-Laits dengan sanad 
yang sama, ia berkata, “Ini adalah hadits hasan shahih gharib." Abu Na'im : 
meriwayatkan dalam Al Hilyah (5:168-169) dari jalur Ashim bin Ali dari Al 
Laits bin Sa'ad, dan dari jalur Gutaibah bin Sa'id dari Bakr bin Madbar, dan 
dari jalur Suwaid bin Abdul Aziz dari Ourratu bin Abdurrahman, ketiga jalur 
tersebut dari Abu Oubail, dengan sanad yang sama. Dan dikutipkan dari Ibnu 
Katsir dalam Tafsirnya (7:353-354) tentang hadits ini dalam Al Musnad, 
kemudian ia berkata, “Demikianlah At-Tirmidzi dan An-Nasa'i meriwayatkan 
dari Outaibah dari Al-Laits bin Sa'ad dan Bakar bin Madhar keduanya dari Abu 
Oubail dari Syufaiyyi bin Mati' Al Ashbahi dari Abdullah bin Amru, dengan 
hadits tersebut." At-Tirmidzi berkata: hadits ini hasan shahih gharib. Al 
Baghawi menulis dalam tafsirnya dari jalur Basyar bin Bakar dari Said bin 
Utsman dari Abu Azh-Zahiriyah dari Abdullah bin Amru dari juru tulis Al- 
Laits, dari Al-Laits, dengan hadits tersebut. Sementara yang Kami kutipkan tadi 
dalam riwayat At-Tirmidzi riwayat tersebut terambil dari riwayat Al Outaibah 
dari Al Laits saja, dan aku tidak menemukannya dalam riwayat An-Nasa'i. 
Yang jelas adalah riwayat tersebut terdapat dalam As-Sunan Al Kubra dan 
riwayatnya dari Outaibah dari Bakar bin Madhar. Riwayat dari Outaibah dari 


— Musnad Imam Ahmad 


Bakar ini termaktub dalam Al Hilyah karya Abu Naim, sebagaimana akan kami 
sebutkan sebentar lagi. Sementara riwayat dari Al Baghawi sebagaimana 
diisyaratkan oleh Ibnu Katsir juga terdapat dalam kitab tafsirnya yang telah 
dicetak, dan hadits ini juga diriwayatkan dalam A4! Musnad dari jalur Al Oathi'i 
dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dari bapaknya, dengan sanad yang sama. 
Dalam Al Baghawi tersebut guru Ahmad yakni "Hisyam bin Oasim" di mana ini 
sangat jelas merupakan kesalahan cetak di mana yang benar adalah Hasyim bin 
Al Oasim. Ath-Thabari meriwayatkan dalam tafsirnya (Juz 25 hal. 7) dari jalur 
Tharig Amru bin Al Harst dari Abu Oubail dari Syufaiyyi "Dari salah seorang 
lelaki sahabat Rasulullah SAW. As-Suyuthi menyebutkan dalam Ad-Durr Al 
Mantsur (6:3) yang dinisbahkan pula pada Ibnu Al Mundzir dan Ibnu 
Mardawaih, lihatlah hadits no. 19,196, 311, 621, 1067, 1068, 1110, 1181, 1348, 
3553, 3624, 3934, 4091, 5140, 5481. lihat pula dalam Sualat al-Jibril 184, 191, 
367, 374, 375, 2926p, 5856, 5857. 

Kata fi yadihi dalam kitab Al Misykah (hal. 13) tertulis "Yadaihi" dengan 
tatsniyyah. Al Allamah Ali Al Oari dalam Al Mirgah berkata (juz 1, lembaran 
48): "Dalam beberapa naskah tertulis wafi yadihi, sebagaimana banyak tertulis 
dalam kitab Al Mashabih." Aku tidak mengetahui dari mana para pengarang 
kitab Al Mashabih dan Al Misykah menulisnya dengan At-Tasniyah? sementara 
penulis kitab Al Misykah hanya menyandarkan tulisannya dari riwayat At- 
Tirmidzi saja. Dimana ia meriwayatkannya seorang diri, demikian pula terhadap 
seluruh riwayat yang telah aku jelaskan dan aku takhrij. 

Kalimat "Atadruna ma hadza Al Kitabani" (tahukah kalian tentang dua kitab 
ini?), menurut Al Allamah Ali Al Gari dalam Al Mirgah: "Yang dapat ditangkap 
dari makna di atas adalah sesuatu yang dapat diraba, ada yang mengatakan: ia 
adalah sebuah perumpamaan guna menghadirkan makna yang halus dan lebih 
mengena bagi yang mendengarkannya, sehingga seolah-olah ia melihatnya 
dengan jelas, Nabi SAW ketika membuka hakekat dibalik ungkapan kalimat ini, 
dan menjelaskan dengan sangat gamblang hingga tidak ada lagi yang 
tersamarkan, beliau menggambarkan suatu kenyataan yang semula hanya bisa 
dirasakan dalam hati pada suatu wujud kenyataan yang dapat diraba, isyarat 
kalimat di atas adalah isyarat pada suatu yang dapat dirasakan." Namun 
demikian penafsiran ini terlalu berlebihan, dan kesalahan tersebut sudah tampak 
sejak awal, sebab bukankah Abdullah berkata: Rasulullah SAW menghampiri 
kami dengan dua kitab di tangannya, ini menunjukkan bahwa apa yang 
dibawanya adalah sesuatu yang dilihat olehnya dan para sahabat, kemudian ia 
memberitakan bahwa Rasulullah SAW bertanya pada mereka: Aradruna ma 
hadza Al Kitabani (tahukah kalian tentang dua kitab ini?), kalimat ini 
mengisyaratkan bahwa mereka telah melihat sesuatu benda (kitab) sebelum 
pertanyaan sebagaimana yang diceritakan oleh para sahabat perawi hadits ini. 
Tentang hakekat dua kitab tersebut adalah bagian dari ilmu Al Ghaib (sesuatu 
yang tidak diketahui hakekatnya) di luar suatu wujud yang mana kita 
diperintahkan terhadap perkara semacam ini untuk mengimani dan 
menerimanya dengan sepenuh hati tanpa harus memaksakan untuk 


Musnad Imam Ahmad —-: 


bb ..—. 
memaknainya atau tanpa ragu-ragu, juga tidak dengan menganalogikannya 
(mengkiaskan) dengan sesuatu wujud yang tersimpan di balik ruh kita dalam 
kehidupan ini. Kita tidak pernah mengetahuinya dengah jelas kecuali pada 
beberapa waktu yang sangat jarang, atau ketika bertolaknya ruh seorang yang 
shalih. Oleh sebab itu hendaklah kita menjelaskan hadits ini sesuai dengan 
zhahirnya saja. Yakni dengan menjelaskan bahwa dua kitab tersebut adalah 
'benar-benar dua kitab yang ada di tangan Rasulullah SAW. Tidak perlu 
menganalogikan sesuatu yang jelas terlihat oleh kita. Bila demikian maka kita 
dapat mengerti bahwa keduanya (kitab) adalah dua wujud benda yang berada di 
tangannya. Orang-orang yang hadir tidak dapat mengetahui dengan jelas 
maksud keduanya kecuali dua wujud dalam bentuk kitab, kemudian barulah 
Rasulullah SAW memberitahu makna yang terkandung dalam dua kitab tersebut 
tanpa dapat dibaca oleh para sahabat apa yang termaktub di dalam keduanya 
sebab keduanya menceritakan tentang sesuatu yang ghaib. Atas izin Allah, 
barulah orang-orang dapat mengetahui isi kandungan kitab tersebut melalui 
tangan Rasulullah SAW, setelah selesai izin untuk mengetahui/melihat kedua 
kitab tersebut pun tidak terlihat lagi, Sebagaimana ketika kedua kitab tersebut 
hilang dari tangan Nabi -dalam hadits ini- tanpa bekas. Hal ini persis seperti 
kejadian pertanyaan Jibril dalam majlis yang disaksikan oleh Umar bin 
Khaththab, dan yang hadir dari para sahabat, kemudian berpaling, dan ketika 
mereka hendak melaporkannya pada Rasulullah SAW mereka tidak melihat 
sesuatu apa pun. Kejadian ini dan apa yang terjadi di atas adalah perkara- 
perkara yang gaib, dari satu jenis yang sama. Dua kitab tersebut bukanlah 
seperti gambaran kitab yang ada di dunia buatan manusia yang telah Allah 
anugrahkan pada manusia dan ajarkan bagaimana membuatnya, sebab bila 
demikian maka tidak dapat dibayangkan seberapa besar kitab tersebut yang 
memuat ahli surga, nama-nama para bapak dan kabilah-kabilah mereka 
ditambah nama-nama penghuni neraka?, dan sudah berang tentu tidak ada satu 
tangan pun yang kuasa untuk memegangnya? Allah SWT berfirman: 5$ 3 
Ola (3 55 CSS NIS FN S IBL JI "Katakanlah: 
sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, 
sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, 
meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)" (Os. Al Kahfi (18): 
109). 
Kemudian ungkapan "Tsumma Ujmila ala akhirim," sama dengan ungkapan 
"Ujmilat Al Hisab," jika dilakukan perhitungan satu persatu hingga selesai 
semua terhitung atau dengan kata lain bermakna hitung dan kumpulkanlah 
dengan tidak menambah dan menguranginya lagi, demikianlah apa yang 
dinyatakan oleh Ibnu Atsir. 
Adapun kalimat saddidu bermakna lakukanlah pekerjaan kalian dengan benar 
dan istigamah, maksud ungkapan tersebut adalah agar melakukan keseimbangan 
dan adil dalam beramal. Kata garibu yakni lakukanlah keseimbangan dalam 
segala perkara dan tinggalkanlah sikap berlebih-lebihan dan korupsi. Dalam 
suatu ungkapan dikatakan "Garaba fulan fi umurihi" (fulan menyeimbangkan 


— Musnad Imam Ahmad 


3 HUI Wis el Es ja pl ES Met 
AI Jsag JB 26 Ope pa ip ul 33 3 - ya Ni 
.. .... 2 “Ge 
Tah Ga Sha ah dia MN 
Ra X0 Pp) 33 Pap EN, 
6564. Abu An-Nadhri menceritakan pada kami, Al Farju 
menceritakan pada kami dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Rafi' dari 
bapaknya, dari Abdullah bin Amru, ia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Sesungguhnya Allah SWT mengharamkan atas umatku 


arak, perjudian, bir, beduk (gendang-drum), gitar (gambus), dan 
menambahkan sholat witir padaku." 


Pe PN) 


ap Jana Gala BL Ng 5 
cam) Uk PI ai LI Fauna UR KO Tpe 


0. ve y 


Ne Mani ran aan SA GA yi ape Ui AN X5 
ip di es G Utuh CA BU ida ah 
SA ai di ip aa SBY Att Sila -JE Pg3 


2 Hu gue e gtutk 


Doc Pt Pd 


Ii X3 bab ."Yeo"o 


6565. Abdullah bin Yazid menceritakan pada kami, Haiwah 
menceritakan kepada kami, Syurahbil bin Syarik Al Ma'afiri 
mengabarkan pada kami, ia mendengar Abdurrahman bin Rafi' At- 


segala urusannya) jika ia melakukan keseimbangan, ini juga merupakan 
pendapat Ibnu al-Atsir. 

Kalimat "Yakhtim lahu bi amali (ahli) Al Jannah" kalimat "Ahlun" tidak 
tersebut dalam riwayat 7, kemudian kami tambahkan dari riwayat ». 

. 186 Sanadnya ag Hadits ini adalah pengulangan hadits no. 6547. 


Musnad Imam Ahmad — 


Tanukhi berkata: sesungguhnya ia mendengar Abdullah bin Amru bin ' 
Ash berkata: ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Aku tidak 
mempedulikan apa yang aku miliki,” atau "Aku tidak mempedulikan 
apa yang ku kendarai, ketika aku meminum tiryagan (penawar 
racun)," ia berkata atau "Ketika aku mengenakan jimat, atau ketika 
aku mengucapkan syair dari dalam jiwaku." Al Ma'afiri ragu antara 
“Aku tidak mempedulikan apa yang aku kendarai,” atau Aku tidak 
mempedulikan apa yang aku miliki."'57 


157 


Sanadnya shahih. Abdullah bin Yazid Al Mugri'i Abu Abdurrahman, telah 
diterangkan tentang ketsigahannya 772. dan kami tambahkan di sini bahwa ia 
juga telah dinyatakan tsigah oleh Ibnu Saad, An-Nasa'i dan yang lainya. Ia 
meninggal pada bulan Rajab di Makkah tahun 213 dengan usia lebih dari 
sembilan puluh tahun. Ibnu Hazm dalam kitab Jamharatu Al Ansab (hal.409) 
telah melakukan kesalahan dalam penashaban suatu kesalahan yang 
mengejutkan. Dimana ia menyatakan adanya suatu daerah besar tempat 
kelahiran Sabi' bin Al Harts bin Zaid dengan nama "Mugra", kemudian ia 
berkata bahwa: "Anak dari Sabi' tersebut bernama Mugra, suatu daerah besar 
dari keturunan itulah Abdullah bin Yazid Al Mugri, dan ia bukanlah salah 
seorang mugri 'an lil giraat (mengetahui banyak bacaan Al Our'an) akan tetapi 
seorang Muhaddits"!! Sementara aku telah menyimpulkan bahwa Abdullah bin 
Yazid Al Mugri adalah seorang Imam besar dalam hadits dan terkenal memiliki 
pengetahuan yang terkenal tentang giraat, mempelajari Al Our'an selama tujuh 
puluh tahun, sebagaimana tertulis dalam kitab Thabagat Al Ourra karya Ibnu Al 
Jaziri juz 1 hal. 463-464, ia pernah mengatakan tentang dirinya sendiri: Aku 
membaca (mempelajari) Al Our'an di Bashrah tiga puluh enam tahun, di Mekah 
tiga puluh lima tahun, sebagaimana termaktub dalam At-Tahdzib (juz 6 hal. 84). 
Sementara tentang Al Mugri nama kabilah yang disebut-sebut oleh Ibnu Hazm 
aku tidak menemukannya kecuali darinya". Aku menduga bahwa Ibnu Hazm 


— sedang memikirkan tentang sosok Abdurrahman bin Abd Al Oariyyi yang 


dinisbahkan pada Al Garrah nama salah satu kabilah dan bukan Al Oari' hal 
inilah yang menjadikannya samara. 

Haiwah adalah Ibnu Syarih At-Tajibi al-Mashriy, telah ditsigahkan sebelumnya 
2899, dan akan kami tambahkan di sini dari keterangan Ibnu Saad dalam kitab 
Ath-Thabagat (7/2/203), ia berkata "Haiwah adalah seorang yang tsigah.” 
Syurahbil bin Syarik Al Ma'afiri adalah tsigah. Ibnu Hibban menyebutkannya 
dalam At-Tsiggat. Abu Hatim berkata: "Ia Shalihu Al Hadits,” menurut An- 
Nasa'i "Jaisa bihi ba'sun," Muslim meriwayatkan dalam kitab shahihnya, Al 
Bukhari dalam Al Kabir (2/2/253), Al Azdari menganggap hadits ini lemah dan 
tidak bermanfaat, demikian pula dengan pernyataan yang mentsigahkan 
perawinya. Pada bagian berikutnya akan dijelaskan lebih lanjut tentang nama 
tersebut dalam takhrij hadits insya Allah. Abdurrahamn bin Rafi' At-Tanaukhi 


— Musnad Imam Ahmad 


Al Mashri, telah dijelaskan pada bagian terdahulu 5394, ia adalah seorang tabiin 
tsigah, Ibnu Hibban menyebutkan dalam kitab Ats-Tsigat menurutnya: "Hadits 
ini tidak dapat dijadikan pegangan jika. melalui riwayat Ibnu An'am, sebab 
terjadi kemungkaran (pemalsuan) dalam hadits ini melalui jalurnya. Al Bukhari 
dalam Adh-Dhu'afa (hal. 22) "fi haditsihi manakir.” Kemungkaran (pemalsuan) 
yang diinginkan (dimaksud) oleh Ibnu Hibban tidaklah terjadi pada semua 
perawi, sebab sosok seperti Abdurrahman bin Rafi' bukanlah perawi yang dhaif 
Kemungkaran tersebut terjadi pada riwayat Abdurrahaman bin Ziyad bin 
An'am, dari sini jelas bahwa Ibnu An'am tidak memiliki daya hafal yang bagus 
terhadap riwayat dari Ibnu Rafi. Adapun tentang Ibnu Rafi' kami melihatnya 
sebagai perawi yang fsigah, sebagaimana telah kami sebutkan (sebelumnya). 
Aba Al Arab bin Tamim menyebutkannya dalam kitab Thabagat Ulama 
Ifrigiyyah (hal. 20) dimana ia termasuk salah satu dari sepuluh tabiin yang . 
dikirim oleh Umar bin Abdul Aziz, "Untuk mengajarkan (ilmu agama) pada 
bangsa Afrika.” Saat itu Umar bin Abdul Aziz tidak akan mengutus utusan 
kecuali orang tersebut tsigah adl (dapat dipercaya dan adil). Dalam kitab 
Riyadhu An-Nufus (1:72) Abu Bakar Al Maliki menulis: "Bahwa ia termasuk 
salah satu dari ulama yang dihormati dari kalangan mukmin... tinggal di daerah 
Al Oairuwan (sebuah kota di Tunis), dan banyak orang mendapat manfaat dari 
ilmu yang dimilikinya." 

Haditst riwayat Abu Daud 3869 (4:5 dalam Aunu Al Ma'bud) dari Ubaidullah 
bin Umar Al Oawariri dari Abdullah bin Yazid Al Mugri —guru Imam Ahmad- 
dari Sa'id bin Abu Ayyub dari Syurahbil bin Yazid Al Ma'afiri dari 
Abdurrahman bin Rafi”: At-Tanukhi dari Ibnu Amru. Dalam kitab Futuh Mashr 
(hal. 255) Ibnu Abdul Hakam meriwayatkan dari Abu Al Aswad An-Nadhr bin 
Abdul Jabbar dari Ibnu Lahi'ah dari Syarahil bin Yazid dari Hanasy bin 
Abdullah bin Amru, haditsnya dalam bentuk kisah. Kemudian Abdul Hakam 
berkata, “Bahwa Haiwah bin Syarih meriwayatkan juga dari Syarahil bin 
Yazid." Abu Na'im dalam Al Hilyah (9:308) meriwayatkan dari jalur Muawiyah , 
bin Yahya dari Sa'id bin Abu Ayyub dari Syurahbil bin Syarik dari Abu 
Abdurrahman Al Hubuli dari Ibnu Amru. Dalam riwayat ini ditemukan bahwa 
Abu Daud menyebut nama "Syurahbil bin Syarik" dengan "Syurahbil bin 
Yazid," dalam kitab At-Tahdzib (4:323-324) pengarang telah memperingatkan, 
ia berkata, “Namun Abu Daud menyebut dalam riwayatnya dengan nama 
Syurahbil bin Yazid,” kemudian ia berkata, “Abu Bakar bin Abu Syaibah dan 
lebih dari satu (yang lainya) dari Al Mugri, mereka menyebutnya dengan nama: 
Syurahbil bin Syarik." Al Hafizh Ibnu Hajar setelah itu memberikan 
komentarnya (pendapat), ia berkata, “Aku khawatir terjadi kesalahan dalam 
pengucapan nama "Syurahbil bin Yazid" yang seharusnya adalah "Syarahil bin 
Yazid sebab nashab kedua-duanya adalah 4/ Ma'afiri, sebagaimana hal ini 
diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Rafi' dan yang lainnya." Dugaan Ibnu 
Hajar ini adalah dugaan yang cukup beralasan dan cenderung sesuai sebab 
diketahui bahwa Syarahil bin Yazid meriwayatkan hadits ini, akan tetapi kami 
menemukan hadits dari riwayat Hanasy bin Abdullah Ash-Shan'ani, 
diriwayatkan juga darinya Ibnu Lahi'ah dan Haiwah bin Syarih, sebagaimana 


Musnad Imam Ahmad — 


aa an aan 
kami telah kutipkan dalam kitab Futuh Mashr. Kemungkinan lain adalah ia juga 
meriwayatkan hadits dari Abdurrahman bin Rafi', sebagaimana dugaan Ibnu 
Hajar, namun kami belum menemukan riwayat tersebut. Dari sekian keterangan 
di atas yang menurutku paling dapat diterima adalah bahwa kesalahan itu 
berasal dari Ubaidullah Al Gawariri guru Abu Daud, sebab Al Mizzi 
mengisahkan bahwa Abu Bakar bin Abu Syaibah dan yang lainnya 
.meriwayatkan hadits dari Al Mugri. Yang jelas bahwa riwayat Ibnu Abu 
Syaibah dan selainnya sebagaimana dikemukakan Al Mizzi, sesungguhnya 
berasal "Dari Al Mugri dari Said bin Abu Ayyub dari Syurahbil bin Syarik,” 
sebagaimana sanad Abu Daud, kecuali dalam penamaan bapak Syurahbil. 
Kesimpulan kami tentang sanad ini bahwa ada tiga tabiin yang meriwayatkan 
hadits ini dari Abdullah bin Amru mereka adalah: Pertama, Abdurrahman bin 
Rafi' At-Tanukhi sebagaimana dalam Musnad ini dan dalam riwayat Abu Daud. 
Kedua, Hanasy bin Abdullah Ash-Shan'ani, sebagaimana menurut Abdul 
Hakam dalam Futuh Mashr. Ketiga, Abu Abdurrahman Al Hubuli, namanya 
adalah "Abdullah bin Yazid Al Ma'afiri Al Mashri, sebagaimana menurut Abu 
Na'im dalam Al Hilyah. Dan Abdullah bin Yazid Al Mugri —guru Ahmad- 
meriwayatkan dari guru yakni: Haiwah bin Syarih sebagaimana dalam Al 
Musnad ini, dan Said bin Abu Ayyub dalam riwayat Abu Daud. Haiwah bin 
Syarih juga meriwayatkan dari dua guru juga yakni: Syurahbil bin Syarik Al 
Ma'ffiri dari Abdurrahman bin Rafi' sebagaimana dalam Al Musnad ini, dan 
Syarahil bin Yazid Al Ma'afiri dari Hanasy bin Abdullah sebagaimana terdapat 
dalam kitab Futuh Mashr karya Abdul Hakam. Sementara Said bin Abu Ayyub 
meriwayatkan hanya dari satu guru saja yakni Syurahbil bin Syarik, dan 
Syurahbil meriwayatkan dari dua tabiin, yang pertama dari Abdurrahman bin 
Rafi' At-Tanukhi sebagaimana dalam Musnad ini, dan dalam riwayat Abu Daud, 
meskipun terjadi kesalahan ketika menulis bapak Syurahbil yang ditulis dengan 
nama "Yazid" menggantikan "Syarik." Kedua dari Abdurrahman Al Hubuli 
yang terdapat dalam kitab Al Hilyah karya Abu Nu'aim. Sementara Lahi'ah dan 
Haiwah bin Syarih keduanya meriwayatkan dari Syarahil bin Yazid. dari 
Hanasy bin Abdullah, sebagaimana dalam riwayat Abdul Hakam. Dari 
keterangan ini ditemukan fakta bahwa Al Hafizh melakukan kesalahan yang 
juga diikuti oleh al-Manawi dalam kitab keterangan Al Jami' Ash-Shagir, yang 
telah dikutip oleh As-Suyuthi pada hadits (7773), yang dinisbahkan kepada 
Ahmad dan Abu Daud, yang kemudian hadits tersebut dinyatakan dengan 
simbul hadits hasan. Al Manawi berkata, “Pengarang memberikan simbul sebab 
kehasanannya (baiknya hadits tersebut),” seolah ia tidak mengatahui pendapat 
Adz-Dzahabi dalam al-Muhadzab ia berkata: Hadits ini adalah hadits 
mungkar,!" Adapun Abdurrahman bin Rafi' tidak meriwayatkannya sendiri, 
namun ia meriwayatkannya dari Ibnu Amru dan dua orang lagi dari tabiin, 
yakni: Abu Abdurrahman Al Hubuli dan Hanasy bin Abdullah Ash-Shana'ni. 
. Wa ba'du: Hadits ini adalah hadits Abdullah bin Amru bin Ash, namun Ibnu Al 
Atsir melakukan kesalahan dalam kitab An-Nihayah 1:113, 119 pada 
pemaknaan kata "tiryag" dan "Tamimah" menjadikan hadits itu hadits Ibnu 
Umar, yang kemudian diikuti pula oleh pengarang kitab Al-Lisan. Aku tidak 


—— Musnad Imam Ahmad 


Pt . 2. A4 0. Pt 


Ju td ala Ke at daya Ke A1 AS SAS 1011 
Pe Ya pad Manan ee 
Dp Be do 32 ang jaga 
Ha Al Ke Opal 33 seba aja AN Nie MMI 35 ya 
sj 
6566. Abdullah bin Yazid menceritakan pada kami, Haiwah 


dan Lahi'ah menceritakan pada kami, keduanya berkata, mengabarkan 
pada kami Syurahbil bin Syarik, ia mendengar Abu Abdurrahman Al 


menemukan orang lain selain keduanya yang menisbahkan kepada Abdullah bin 
Umar bin Al Khaththab. 
Kata "Ar-Tiryag" adalah sesuatu yang digunakan untuk menahan racun dari 
jenis obat-obatan atau busa. Ada yang menulis kata ini dengan “diryagun.” 
Menurut Ibnu Atsir, "Adapun sebab dimakruhkannya sebab terkandung 
didalamnya daging ular dan air arak, dimana keduanya adalah haram dan najis... 
Tiryag ada beberapa macam, andai ia tidak mengandung sesuatu seperti di atas 
maka diperbolehkan menggunakannya. Pendapat lain mengatkan bahwa hadits 
ini adalah hadits yang sangat jelas (mutlak), lebih baik dihindari seluruhnya." 
Abu Daud setelah ia meriwayatkan hadits ini, berkata, “Hal ini hanya berlaku 
(khusus) bagi Nabi SAW, yang kemudian menjadi semacam keringanan bagi 
- satu kaum!, sesuatu dimaksud adalah tiryag,” apa yang dikatakan di atas yakni 
hal tersebut hanya berlaku khusus bagi Nabi saw tidak ada bukti yang kuat 
(tidak beralasan). 
Al Khithabi berkata (no. 372 dalam Tahdzib As-Sunan): "Dimakruhkannya 
firyag bukan karena tujuannya untuk pengobatan dengan sesuatu yang terlarang, 
sebab Rasulullah saw telah meperbolehkan kita untuk berobat dibeberapa 
haditsnya, sebab dimakruhkannya adalah adanya daging ular yang jelas-jelas 
haram. 4t-Tiryag ada beberapa macam seandainya ia tidak mengandung daging 
ular maka tidaklah mengapa menggunakannya untuk berobat." Ja juga berkata, 
“At-Tamimah: disebut juga dengan azimat yang digantungkan, dengan 
keyakinan bahwa hal itu dapat mencegahnya mereka dari mara bahaya, 
pendapat seperti ini adalah pendapat yang bodoh dan sesat, sebab tidak ada 
suatu pencegah atau penolak pun selain dari Allah SWT" Hal di atas tidak 
mencakup perkara mohon perlindungan dengan ta'awwudz (mohon 
perlindungan) dengan Al Ouran, mencari berkah, mencari penyembuhan 
dengannya, sebab merupakan firman Allah SWT, mohon perlindungan yang 
dipintakan hakekatnya adalah mohon perlindungan Allah SWT. Lihat 3615. 


Musnad Imam Ahmad — | 


Hubuli menceritakan dari Abdullah bin Amru bin Al Ash dari 
Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baiknya teman di sisi Allah 
adalah orang yang paling baik bagi temannya, dan: sebaik-baiknya 
tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik bagi 
tetangganya. "58 


» ” 3 . ud 

YG Tn 217 3 EA CASN ak Af CAS Mon 

$ .. Fa . 7. . 0... Pa 22 0 JA 15 - 

AI AE PSA PIN KU pama OT On 33 Ji His 

“ & Au ra 4 “. , S . nasi . Ta .. . 

Ode Ag Ala ee AN Jp PGA Gi sj yi 
A 5 . #. 
Anal AI TAI Pn Ps 

5 Sa na 


6567. Abu Abdurrahman menceritakan pada kami, Haiwah 
dan Ibnu Lahi'ah menceritakan pada kami, keduanya berkata: 
Syurahbil bin Syarik menceritakan pada kami, ia mendengar Abu 
Abdurrahman bercerita dari Abdullah bin Amru bin Ash dari 


88 Sanadnya shahih. At-Tirmidzi (3:129) meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Al' 

Mubarak dari Haiwah bin Syarih dari Syurahbil bin Syarik, At-Tirmidzi 
berkata, “Hadits Hasan Gharib.” Al Hakim dalam Al Mustadrak (4:164) 
meriwayatkan dari jalur Abdullah, yakni Ibnu Al Mubarak dari Haiwah bin 
Syarih dengan hadits yang sama, ia berkata, “Hadits shahih sesuai ketentuan 
shahih syaikhani (Al Bukari Muslim) namun belum ia belum mentakhrijnya," 
pendapat ini juga disetujui oleh Adz-Dzahabi. Akan tetapi terdapat dalam Al 
Mustadrak dan Mukhtashar Adz-Dzahabi yang telah tercetak nama "Syurahbil 
bin Muslim" sementara dalam Mukhtashar Adz-Dzahabi tertulis "Syurahbil bin 
Muslimah," kedua nama tersebut salah, yang benar adalah "Syurahbil bin 
Syarik.” 
Al Mundziri dalam At-Targhib wa At-Tarhib (3:237), yang dinisbatkan pula 
pada Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam kitab Shahih keduanya. Al 
Mundziri juga menyebutkan bahwa Al Hakim menshahihkannya sesuai dengan 
ketentuan Muslim, akan tetapi dalam Al Mustadrak dan Mukhtashor Adz- 
Dzahabi disebutkan shahih berdasarkan ketentuan Bukhari Muslim (dengan 
syarat Syaikhani). Ia mengutip apa yang ditulis oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya 
(2:442), ia berkata, “At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ahmad bin Muhammad, 
dari Abdullah bin Al Mubarak dari Haiwah bin Syarih, dan ia menyimpulkan: 
hadits ini hasan gharib. : 


— Musnad Imam Ahmad 


Rasulullah SAW bersabda: "Seluruh isi dunia adalah nikmat, dan 
sebaik-baiknya nikmat dunia adalah wanita shalihah."'” 


J0 2 01 Peta) f bo as .0& o- SE |. 
A3 AS Lb 0 ya Koh ji KS » Kb .TOTA 


N 3 
2. .. y - 


3 En Ag Ie ST Jaan aa Eh Oi sj 
He Io PU AJE leo dak Gi 3 GA 
Jb ado pa II Ia La KI 


6568. Abu Abdurrahman menceritakan pada kami, Haiwah 
menceritakan pada kami, Ka'ab bin Algamah mengabarkan pada kami, 
ia mendengar Abdurrahman bin Jubair berkata: ia mendengar 
Abdullah bin Amru bin Ash berkata: ia mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, "Jika kalian mendengar suara adzan maka jawablah seperti 
yang kalian dengar, kemudian bershalawatlah atasku, karena 
Barangsiapa bershalawat atasku maka Allah akan bershalawat 
padanya sepuluh shalawat, kemudian mintalah dengan namaku 
sebagai wasilah (perantara), sebab terdapat suatu tempat di dalam 
surga yang tidak diperuntukkan kecuali bagi hamba dari hamba 
Allah, dan aku berharap hamba dimaksud adalah aku, maka 


1 Sanadnya shahih. Abu Abdurrahman guru Ahmad adalah Abdullah bin Yazid 
Al Mugri'i, Abu Abdurrahman adalah seorang tabiin meriwayatkan hadits dari 
Ibnu Amru yakni Abdullah bin Yazid Al Hubuli Al Ma'afiri. Hadits ini 
diriwayatkan juga oleh Muslim (1:420), An-Nasa'i (2:72-73), keduanya dari 
jalur Abdullah bin Yazid Al Mugri'i dengan sanad yang sama. Ibnu Majah 
(1:293) meriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Ziyad bin An'am dari 
Abdullah bin Yazid Al Hubuli, dengan hadits yang sama. 


Musnad Imam Ahmad — 


Barangsiapa yang meminta aku sebagai wasilah maka ia layak 
mendapatkan syafa 'at."' 


4 


- 


Am ad erat an Ea ab as Af Et nona 

pat AR gpb HM IS pala Aa AU ag Ui aah 
any .. Pa Panu Na, Ht sa .. Ta 8 y aa 
oa UPS G3 uga SIB Oh Iii pil APA ale AI yah 


I0 Sanadnya shahih. Ka'ab bin Al Oamah At-Tanukhi Al Mashri, ketsigahannya 
telah diterangkan pada (5640). Namun di sini kami akan tambahkan keterangan 
dari Al Bukhari dalam Al Kabir (4/1/225). Abdurrahman bin Jabir 41 Fagih Al 
Fardhi Al Muadzin adalah seorang tabi'i yang tsigah asal Mesir. Sebagaimana 
telah ditsigahkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dan selainnya. Ibnu Lahi'ah 
berkata, “Ja sangat menguasai ilmu Faraidh (hukum waris), dan sangat 
dikagumi oleh Abdullah bin Amru." Ibnu Yunus berkata, “Ja adalah seorang 
ahli fikih dan ilmu gira'at” Ia bukan (tidak sama dengan) "Abdurrahman bin 
Jabir bin Nafir," sebagaimana keterangan At-Tirmidzi dalam As-Sunan 4: 294 
dari Al Bukhari, ia berkata, “Abdurahman bin Jabir Al Ourasyi berasal dari 
suku Guraisy sementara Abdurahman yang dimaksud adalah dari Mesir, dan 
ada juga Abdurrahman bin Jabir bin Nafir Syami." Ia seorang Ouraisy sebab 
pertalian saudara, dalam Sunan An-Nasa'i (1:110) disebutkan bahwa ia adalah, 
"Maula Nafi' bin Amru Al Ourasyi." Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam 
tafsirnya (3:145) dari Shahih Muslim. At-Tirmidzi (4:294) meriwayatkan dari 
Al Bukhari dari Abdullah bin Yazid Al Mugri'i —guru Ahmad- dengan sanad 
yang sama. Demikian pula dengan riwayat An-Nasa'i (1:110) dari Suwaid dari 
Abdullah bin Yazid. At-Tirmidzi berkata, “Hadits hasan shahih." Muslim 
(1:113) meriwayatkan dari Muhammad bin Salamah dari Abdullah bin Wahab 
"dari Haiwah dan Said bin Abu Ayyub dan selain keduanya dari Ka'ab bin 
Algamah." 

Demikian pula dengan riwayat Abu Daud 523 (1 :206-207) dalam kitab Aun Al 
Ma'bud) dari Muhammad bin Salamah dari Ibnu Wahab" dari Ibnu Lahi'ah dan 
Haiwah dan Said bin Abu Ayyub dari Ka'ab bin Algamah." 

Ibnu Lahi'ah adalah sosok yang disamarkan Muslim dengan ungkapannya 
"Waghairihima" (dan selain keduanya). Al Baihagi dalam As-Sunan Al Kubra 
(1:409-410) dengan berbagai macam sanad dari jalur Abdullah dan dari jalur 
Ibnu Wahab. Kalimat "Hallat alaihi Asy-Syafa'ah" dalam riwayat » tertulis 
"Syafa'atii," yang di sini (Al Musnad) terambil dari riwayat CT dan kalimat 
inilah yang disepakati oleh kebanyakan riwayat kecuali riwayat-riwayat Al 
Baihagi. 


— Musnad Imam Ahmad 


Os 


2 ya ? Pe .. - o ) 
cela HS Sah (doel —lis uje S2 wet uya Gan! 
BA ega! Witah AN sela da AM Ko Ipa JO 
| nb 3 El 


PAN 


6569. Abu Abdurrahman menceritakan pada kami, Haiwah 
menceritakan pada kami, Abu Hani" mengabarkan pada kami, ia 
mendengar Abu Abdurrahman Al Hubuli, ia mendengar Abdullah bin 
Amru berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
"Sesungguhnya hati-hati anak adam terletak antara dua jari dari jemari 
Ar-Rahman azza wa jalla, layaknya satu hati yang dapat Ia gerakkan 
sekehendak-Nya,” kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah 
yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam taat kepada- 
Mu "isi | 


Ot 3 dab EA SD AG Al Ci M0v: 

Dan jp Ge M3 al 33 lidi Apa Gi Ba Pa 
Jp IA In Ea FA IP PKP oi sp 
IG alel 3,93 A1 NG SAI gi La Ti Te au 
4 AS Gd SA Sad S Je 2 Teng Aa | 


0. 2 Igo 0: - -e 3 La F3 
Y cod S Tag BA yag GI S3 Pa Ugal 
? .— 2 PAP aa Delgad Dana La AG Pe at . 
DI MSN ya el gd Jeng Pl Jai sela Ud padat 


Il Sanadnya shahih. Abu Hani' adalah Hamid bin Hani' Al Khaulani Al Mashri, 
telah dijelaskan ketsigahannya 5635. Muslim (2:301) meriwayatkan hadits ini 
dari jalur Abu Abdurrahman Abdullah bin Yazid Al Mugri'i, dengan sanad 
yang sama. 


Musnad Imam Ahmad — 


Ba La Wipe3 DA AS 23 KI oa 7. 
Y Geri 0 As :JB pa ES Aa of wati 


3 ve 


H9 ma 33 ag Sai H aa eh. & OS 
SL H3 -JG LL Gg N aji d Cal) 2 


7” 


GAS mah Eka Be KE) SA JS Ip pad Oon B3 Lie 
Kat 


6570. Abu Abdurrahman menceritakan pada kami, Said bin 
Ayyub bercerita padaku, Ma'ruf bin Suwaid Al Judzami bercerita 
padaku dari Abu Usysyanah Al Ma'afiri dari Abdullah bin Amru bin 
Ash dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Tahukah kalian siapa 
mahluk Allah yang pertama kali akan masuk surga?" Para sahabat 
menjawab, “Allah dan rasul-Nya lebih mengetahui,” beliau bersabda, 
"Orang yang pertama kali masuk surga adalah para fugara (orang 
miskin) dan orang-orang muhajirin yaitu mereka yang menahan (jauh 
dari kemewahan), menjaga diri dari sesuatu yang makruh, kemudian 
salah seorang di antara mereka meninggal dengan kebutuhan yang 
hanya disimpan di dalam dadanya, sebelum mampu ia memenuhi 
kebutuhan tersebut. Maka Allah SWT memerintahkan kepada malaikat 
yang diinginkan-Nya dan berkata: "Datangkan mereka dan sambutlah 
mereka, para malaikat pun berkata: Kami adalah penduduk langit-Mu 
dan mahluk terpilih-Mu, apakah pantas kami datangi dan beri 
sambutan (menyapa) mereka? Allah SWT berkata: "Mereka adalah 
para hamba yang menyembahku, tidak menyekutukan-Ku dengan 
suatu apa pun, mereka jauh (dari kemewahan), menjaga diri dari 
sesuatu yang makruh, kemudian salah seorang di antara mereka 
meninggal dengan kebutuhan yang hanya disimpan di dalam dadanya 
sebelum mampu ia menunaikan kebutuhan tersebut. Maka saat itu 


— Musnad Imam Ahmad 


aga 


para Malaikatpun mendatangi mereka, dan mempersilahkan mereka 
masuk ke dalam surga melalui pintu-pintu yang tersedia: (sambil 
mengucapkan): "Salamun 'alaikum bima shabartum (keselamatan 
atasmu berkat kesabaranmu). Maka alangkah baiknya tempat 
kesudahan itu.” (Os. Ar-Ra'd (13): 24)" 2 | 


122 Sanadnya shahih. Ma'ruf bin Suwaid Al Jadzami Al Mashri tsigah. Ibnu Hibban 
menyebutkannya dalam Ats-Tsigat dan Al Bukhari menjelaskan dalam Al Kabir 
(4/1/414). Al Jadzami adalah nisbah suatu kabilah "Jadzam" di daerah Yaman, 
mereka adalah kelompok pertama yang tinggal di Mesir dari bangsa Arab, yakni 
saat mereka datang bersama Amru bin Ash. 

Abu Usysyanah Al Ma'afiri adalah Hayyu bin Yu'min bin Hajil Al Mashri 
seorang tabi'i yang tsigah, Ahmad dan Ibnu Ma'in dan selainnya telah 
mentsigahkannya. Al-Hafizh dalam t-Tahdzib berkata, “Ibnu Hibban 
menyebutkannya dalam At-Tsiggat dan ketika beliau meneliti hadits tersebut 
dalam shahihnya ia berkata bahwa ia (Usysyanah) adalah salah satu perawi 
tsigah dari Mesir. Dan ditsigahkan pula oleh Ya'gub bin Sufyan." Al Bukhari 
menerangkan dalam Al Kabir (2/1/110), demikian pula dengan Ibnu Said dalam 
Ath-Thabagat (7/2/201). 

Nama "Usysyanah" ditulis dengan dhammah di atas huruf 'ain' dengan 
mentasydidkan 'syin' berbaris fathah sebagaimana harakat yang diberikan oleh 
Al Hafizh dalam At-Tagrib. 

Kata "Hayyun" ditulis dengan huruf ha' berbaris fathah dan mentasydidkan 
huruf ya', sementara kata "Yu'min" ditulis dengan huruf ya" berbaris dhammah, 
'huruf hamzah disukunkan dan mim berbaris kasrah. 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Naim dalam kitab Al Hilyah (1:347) dari jalur 
Abdurrahman Al Mugri' dengan sanad yang sama namun lebih singkat. Ibnu 
Katsir dalam tafsirnya (4:519) juga mengutip hadits ini dengan tema yang sama 
dalam Al Musnad. Al Haitsami menyebutkannya dalam kitab Al. Majma' Az- 
Zawa'id (10:259), ia berkata "Diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bazzar dan Ath- 
Thabrani, namun setelah kalimat "wa sukkani samawatika- dengan kalimat wa 
innaka tudkhiluhum al-jannata gablana (dan Engkau/Allah masukkan mereka 
ke surga sebelum kami masuk, para perawinya adalah tsigah." perhatikan hadits 
berikutnya di dalamnya terdapat keterangan tambahan. 

Kalimat Al fugara' wa Al Muhajirin (orang fakir dan Muhajirin) huruf 'waw' 
terdapat dalam x, demikian pula yang tertulis dalam # baik dalam isi kitab 
maupun dalam daftar isi. Namun Aku telah menhapusnya pada tempat-tempat 
yang telah kami jelaskan dalam takhrij. 


Musnad Imam Ahmad — 


pat Titis jl Bin Tn GI ES JS EA toa 

1... an N 25 y - 0. - aa se. coy, uc 
Isa lag AP AI lo AI Syah ata IYA apk GA KP 
. . . - ... 0 38 3. . A4 Eu rena e 
II BIAN aa 3 Ken PA ia EA Jeng at JS Ol 
P3 .. . 8 P3 Pd . e 7 
Hota! II Te Ain EP SS A3 AAL Ika Ia 


... s3... ( 3 


Pi BN In PN Op ajo Ga OI SN 
GE AJE ega SA td Hah djlag Ita 


6571. Hasan menceritakan pada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan pada kami, Abu Usysysanah menceritakan pada kami, ia 
mendengar Abdullah bin Amru berkata: aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, "Sesungguhnya kelompok yang pertama kali akan 
masuk surga adalah orang fakir muhajirin yaitu mereka yang 
menjaga diri dari sesuatu yang makruh, jika diperintahkan sesuatu 
mereka mendengarkan dan mematuhinya, dan jika salah seorang di 
antara mereka memiliki suatu kebutuhan pada penguasa tidak 
ditunaikan, hingga ia mati dengan kebutuhan yang belum ditunaikan. 
Maka kelak Allah akan memanggilnya pada hari kiamat, memberikan 
segala kenikmatan dan perhiasan surga, kemudian Ia berkata: 
"Manakah hamba-hambaKu yang berperang di jalan Allah kemudian 
ia terbunuh, disiksa dalam peperang di jalan-Ku, berjihad di jalan- 
Ku, masuklah ke dalam surga, maka mereka akan dimasukkan tanpa 
hisab (perhitungan) dan azab." . 


18 Sanadnya shahih. Semakna dengan hadits sebelumnya, dengan ada sedikit 
pengurangan dan penambahan. Al-Hakim meriwayatkan dalam A4! Mustadrak 
(3:71-72), dari jalur Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam dari Ibnu 
wahab dari Amru bin Al Harts: "Bahwa Abu Usysyanah Al Mar'afiri 


— Musnad Imam Ahmad 


Dana ES er Ta KAN ag Ga K3 ta Mey 


7... 


A4 PEN AP AP pi Jap Bia lah g 1 


. 8. 


Gea mem eh eng Masa 
AI Un 3) BUS 3) al K Pa data 


6572. Abdullah bin Yazid Al Mugri” menceritakan kepada 
kami dari kitabnya, Sa'id bin Abu Ayyub menceritakan kepada kami, 
Syurahbil bin Syarik menceritakan kepada kami, dari Abu 
Abdurrahman Al Hubuli, dari Abdullah bin Amru bin Ash, 
bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Sungguh beruntung orang 
yang memeluk agama Islam, diberi rezeki dengan cukup, dan Allah 
berikan rasa cukup dengan apa yang diberikan-Nya.”'“ | 


menceritakan padanya, ia mendengar Abdullah bin Amru bin Ash,” kemudian ia 
menyebutkan hadits tersebut secara lengkap, dan berkata, “Hadits shahih Al 
Isnad namun belum ditakhrij,” hal ini disepakati oleh Adz-Dzahabi. Ibnu Katsir 
menyebutkan dalam tafsirnya (4:519) dari riwayat Ath-Thabari, dari jalur 
Ahmad bin Shalih dari Ibnu Wahab dari Amru bin Al Harts. Disitu tertulis 
"Umar bin Al Harst" ini adalah suatu kesalahan cetak. Al Haitsami 
menyebutkan dalam Majma' Az-Zawa 'id (10:259) tentang hadits ini, ia berkata, 
“Diriwayatkan dari Ahmad dan Ath-Thabrani, dan ada penambahan di 
dalamnya," kemudian ia menyebutkan sisa lafazh hadits pada riwayat Ath- 
Thabrani, kemudian ia berkata, “Perawi-perawi Ath-Thabrani adalah perawi 
shahih kecuali Abu Usysyanah yang berstatus tsigah." As-Suyuthi menulis 


dalam kitab Ad-Durr Al Mantsur (3:57-58) dengan lafazh yang lebih singkat. 


namun berlebihan (mengada-ada), ia mengumpulkan antara riwayat ini dan 
riwayat sebelumnya. Dan dinisbahkan juga pada Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, 
Ibnu Hibban, Abu Asy-Syaikh, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihagi dalam syu 'ab 
Al Iman. 

Ungkapan "Ayyu ibadi,” kata "ayy" adalah harfu nida sebagaimana yang 
berlaku umum. Dalam beberapa literature yang kami temui tertulis dengan 
"inna ibadi" sebagaimana terdapat dalam naskah riwayat » dan sebagian yang 
lain menulis "Aina ibadi"! Aku menduga telah terjadi suatu kesalahan penulisan 
dan pengucapan. 

14 Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim 1:287 dan At-Tirmidzi 
3:270. keduanya dari jalur Abdullah bin Yazid —guru Ahmad dalam hadits ini- 
dengan sanad ini. At-Tirmidzi berkata, “Hadits hasan shahih.” Ibnu Majah 
meriwayatkannya 2:277-278 dari jalur Ubaidillah bin Ja'far dan Humaid bin 


Musnad Imam Ahmad — 


. 2 4 2 . as 0 ec 3 Pa ' 


-. 
. 


4 
2... 


ON bab oh AN AE 13 EN PN aa ah esa ara 
AT Al IA GI ah de Ia Ya 6 


NN en Na 2 ab Ge Rn LA 30 
O ya yi Ha Sp is u Ja Id 20) ASI 6 jar 
| ek Uas sal UM DAS CI Ag 

6573. Abu Abdurrahman menceritakan kepada kami, Sa'id 
menceritakan kepada kami, Rabi'ah bin Saif Al Ma'afiri menceritakan 
kepadaku, dari Abu Abdirrahman Al Hubuli, dari Abdullah bin Amru, 
bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW: Wahai 
Rasulullah, jika jenazah orang kafir lewat di hadapan kami, apakah 
kami berdiri untuk (menghormati)nya? Beliau menjawab, “Ya, 
berdirilah untuknya. Sesungguhnya kalian berdiri bukan untuknya 


melainkan kalian berdiri untuk mengagungkan Zat yang mengambil 
2. »165 . 
jiwa. 


———— 
Hani” dari Abu Abdurrahman Al Hubuli semisalnya. Abu Nu'aim 
meriwayatkan hadits ini dalam Al Hilyah 6:129 dari riwayat Abdurrahman bin 
Salamah Al Jumahi dari Abdullah bin Amru semisalnya. 4! Kafaaf dengan 
memfathah kaf. sesuatu yang tidak berlebihan dan sesuai dengan kadar 
kebutuhan padanya. 

'8 Sanadnya hasan. Sa'id adalah bin Abu Ayyub. Rabi'ah bin Saif bin Mati” Al 
| Ma'afiri Ash-Shanami: Seorang tabi'in yang Shadug. Al Ijilli menilainya tsigat. 
Ad-Daraguthni berkata, “Seorang penduduk Mesir yang shaleh.” An-Nasa'i 
menilainya dha'if dalam As-Sunan. Di kitab lain dia berkata, “Laisa bihi ba's” 
sebagaimana akan disebutkan dalam takhrij hadits sesudah ini. Ibnu Hibban 
menyebutkannya dalam Ats-Tsigat dan berkata, “Banyak salahnya.” Al Bukhari 
menulis biografinya dalam Al Kabir (2/ 1/265) dan berkata, “Dia mempunyai 
hadits-hadits munkar.” Al Bukhari juga menyebutkannya dalam Ash-Shagir dua 
kali, (halaman 138) ia berkata, “Rabi'ah bin Saif Al Ma'afiri Al Iskandarani 
meriwayatkan hadits-hadits yang tidak diikuti yang dinisbatkan oleh Hisyam 
bin Sa'd. Mufadhdhal bin Fadhalah dan Sa'id bin Abu Ayyub meriwayatkan 
darinya.” Kemudian (halaman 140) Al Bukhari berkata, “Munkar Al Hadits.” 
Namun Al Bukhari dan An-Nasa'i tidak menyebutkan dirinya dalam Adh- 
Dhu'afa'. Akan disebutkan dalam takhrij hadits ini dan yang sesudahnya yang 
menunjukkan bahwa hadits riwayatnya tidak kurang dari derajat hasan jika 


— Musnad Imam Ahmad . 


au. 


2g Ig eat KUON rae PAN x$ P3) rara Nov 


-JU Ka Ban rae PO PA 


Va ai Gg AA te AJA ya Pa CA 
TA Pe LS 555 sal GA UB ag jas 
NA - aa Sta A . - - 3. AA 
SAN OI AGAN 25 eat MEA Io Ih LI 
01 0 or 2 TIA os . . o- 9 
HAN LSG DD tia Ja LA IG KEL GM ip 


- 8 
. 


oa, old SI IA AE sad Al Oia 1JL3 nga 


aa ga JB ISL 3 3 SE Ubah 23) ngan Gal 
Md SE ih u 


6574. Abu Abdirrahman menceritakan kepada kami, Sa'id 
menceritakan kepada kami, Rabi'ah bin Saif Al Ma'afiri menceritakan 
kepada kami, dari Abu Abdirrahman Al Hubuli, dari Abdullah bin 
Amru, ia berkata: Ketika kami berjalan bersama Rasulullah SAW, 
beliau melihat seorang perempuan yang kami tidak menyangka beliau 
mengenalnya. Tatkala kami menghadap ke jalan, beliau berhenti 
sampai perempuan itu berhenti di hadapan beliau. Ternyata 
perempuan itu adalah Fatimah binti Rasulullah SAW. Beliau bertanya, 


tidak shahih. “Ash-Shanami” dengan shad dan nun yang difathah merupakan 
nisbat kepada “Bani Shanam” yang merupakan anak suku Al Asy'ariyyin di Al 
Ma'afir sebagaimana disebutkan dalam Al Ansab, Al-Lubab, dan kitab lainnya. 
Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim (1:357) dan Al Baihagi (4:27). 
Keduanya dari jalur Abdullah bin Yazid Al Mugri', yaitu Abu Abdurrahman, 
guru Ahmad dalam hadits ini, dengan sanad ini. Al Hakim berkata, “Hadits 
yang sanadnya shahih namun tidak ditakhrij oleh keduanya.” Adz-Dzahabi 
sepakat dengannya. Al Hafizh menunjukkan dalam Al Fath (2:144) bahwasanya 
Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadits ini dalam Shahihnya. Al Haitsami 
menyebutkannya dalam Majma' Az-Zawa'id (3:27) dan berkata, “Diriwayatkan 
oleh Ahmad, Al Bazzar, dan Ath-Thabarani dalam A4/ Kabir. Perawi Ahmad 
tsigah.” Lihat hadits nomor 623, 1722, 1726, 1728, 1729, 1733, dan 3126. 


Musnad Imam Ahmad — 


“Apa yang membuatmu keluar dari rumah wahai Fatimah?” Fatimah 
menjawab, “Aku mendatangi penghuni rumah ini dan memohon agar 
Allah memberi rahmat kepada mereka atas mayat mereka dan 
menghibur mereka. Beliau berkata, “Engkau berharap engkau akan 
bersama “mereka di pekuburan?” Fatimah menjawab, “Aku 
berlindung kepada Allah dari bersama mereka di pekuburan. Aku 
mendengar engkau menyebutkan hal itu. Beliau berkata, “Seandainya 
engkau bersama mereka maka engkau tidak akan melihat surga 
sampai kakek ayahmu melihatnya. ”' 


IK Sanadnya hasan seperti hadits yang sebelumnya. An-Nasa'i meriwayatkannya 
- (1:265-266) dari jalur Abdullah bin Yazid Al Mugri' dengan sanad ini. Di 
akhirnya dia berkata, “Rabi'ah dha'if” An-Nasa'i juga meriwayatkannya dalam 

" kitab 4t-Tamyiz namun kami tidak melihatnya. Dalam Al Mizan karya Adz- 
Dzahabi (1:335) dalam biografi Rabi'ah bin Saif disebutkan, “Adapun An- 
Nasa'i dalam kitab 4t-Tamyiz meriwayatkan ini baginya (maksudnya hadits ini) 
dan berkata: Laisa bihi ba's.” Nafi” bin Yazid, Al Mufadhdhal bin Fadhalah, 
dan Haywah bin Syuraih juga meriwayatkan hadits ini dari Rabi'ah bin Saif 
seperti riwayat Sa'id bin Abu Ayyub. Abu Daud meriwayatkan hadits ini nomor 
3123 (3: 160-161 “dun Al Ma'bud) juga Ibnu Abdil Hakam dalam Futuh Mishr 
(halaman 259). Keduanya dari jalur Al Mufadhdhal bin Fadhalah dari Rabi'ah. 
Ibnu Abdil Hakam meriwayatkannya juga (halaman 259) dan Al Hakim (1:373- 
374). Keduanya dari jalur Nafi” bin Yazid Al Kala'i dari Rabi'ah. Al Hakim 
juga meriwayatkannya (1:374) serta Al Baihagi (4:77-78). Keduanya dari jalur 
Abdullah bin Yazid Al Mugri' dari Haywah bin Syuraih dari Rabi'ah. Akan 
tetapi Al Hakim meringkasnya dalam riwayat ini dan berkata, “Hadits shahih 
menurut syarat dua syaikh (Al Bukhari dan Muslim) namun keduanya tidak 
mentakhrijnya.” Adz-Dzahabi sepakat dengannya dan berkata, “Hadits ini 
sesuai dengan syarat keduanya.” Ini sesuatu yang mengherankan dari pendapat 
keduanya (Al Hakim dan Adz-Dzahabi) karena Rabi'ah bin Saif tidak pernah 
diriwayatkan haditsnya oleh Al Bukhari dan Muslim atau salah satu dari 
mereka. Ibnu Dagig Al “Id membetulkan hal itu atas Al Hakim dengan apa yang 
dikutip oleh Asy-Syaukani dalam Nail Al Authar (4:165) yang berkata, “Ibnu 
Dagig Al “Id berkata: Apa yang dikatakan Al Hakim tentangnya menurutku 
harus ditinjau kembali karena Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan 
apapun dari Rabi'ah bin Saif dalam kitab Shahih mereka sepanjang 
pengetahuanku.” Hal ini dapat dipastikan bahwa salah seorang dari Al Bukhari 
dan Muslim tidak meriwayatkan dari Rabi'ah berdasarkan apa yang ditunjukkan 
oleh kitab-kitab perawi yang membatasi pada perawi kitab yang enam. Begitu 
pula Rabi'ah tidak disebutkan dalam kitab Al Jam' Baina Rijal Ash-Shahihain. 
Sementara kitab At-Tahdzib membatasi riwayatnya dari kitab yang enam atas 
hadits ini yaitu terdapat dalam kitab Abu Daud dan An-Nasa'i dan hadits lain 


— Musnad Imam Ahmad 


aa Go ae - 


. 
33 


Pra Pp pa Band ea 


38 BI Jpn USA 2d ab, da AD ke Si 2. 


. Ie 


Sale, Gua ES, uga LS PJB Oh on Set I : 


BA IS AISI Ela Ji JB 2 La KU JG) pn 


UAS, He JS calah Jia JW ARA Ga S6 
Je AOA LN SA aa, Aa Ai Ae3 
Jis se Dpt di uaa a Y eaal O SA JI 
J8 3 na SB art ia Ie Io MI 


yang terdapat dalam At-Tirmidzi. Hadits ini ditunjukkan oleh Al Hafizh dalam 
Al Fath (3:115-116) dengan ringkas dan menisbatkannya kepada Ahmad dan Al 
Hakim. Al Mundziri menyebutkannya dalam At-Targhib wa At-Tarhib (4:181) 
dan menisbatkannya kepada Abu Daud dan An-Nasa'i lalu berkata, “Rabi'ah ini 
adalah tabi'i yang berasal dari Mesir. Tentang dirinya ada kritikan yang tidak 
berpengaruh atas sanadnya yang hasan.” Ibnu Al Oayyim menyebutkannya 
dalam catatannya atas Tahdzib Sunan Abu Daud ketika membicarakan hadits ini 
di sana nomor 3106 dan menisbatkannya hanya kepada Ibnu Hibban dalam 
kitab Shahihnya. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa lupa kalau Abu Daud telah 
meriwayatkan hadits ini sebelumnya lebih dari seratus hadits di awal Kitab Al 
Jana'iz (nomor 2994 dari kitab Tahdzib As-Sunan)?! 

' Kalimat “Falammaa tawajjahnat Thariig”, “tawajjaha” merupakan bentuk ff'il 
lazim (tidak mempunyai objek) dan bentuk muta'addinya di sini atas wazan 
fa'awwala. Dalam naskah di catatan pinggir « tertulis “tawassathna.” Al Kudaa 


dengan mendhammah kaf dan memfathah dal dengan alif magshurah adalah 
bentuk jamak dari “Kudyah” dengan dhammah dan sukun. Artinya adalah tanah 
yang keras atau tandus, bisa juga batu keras. Namun yang dimaksud di sini 
adalah pekuburan. Ibnu Al Atsir berkata, “Demikian itu karena pekuburan 
mereka biasanya berada di tanah yang keras... dalam satu riwayat dengan ra'.” 
Pada teks “Kuraa” ia berkata, “Seperti inilah terdapat dalam satu riwayat, 
dengan ra', yang berarti kuburan. Kata ini adalah bentuk jamak dari kuryah atau 
kurwah, berasal dari: Karaitul Ardh wa karawtuha, menguburkannya seperti 
kata hufrah dari hafartu.” 


Musnad Imam Ahmad — 


okg3 ks 3 Nae me ta ua : Pi) Ja asma 4 Je 


... . 


:JG Ia ag sj 2 Yi 2x A) ol Mag 1G asi 
ta, el jua 3 aa Bull Ar Bah Ka 32 Pap Y 
Al ae Bh MS wu cus 


6575. Abu Abdurrahman menceritakan kepada kami, Sa'id 
menceritakan kepada kami, Ayyasy bin Abbas menceritakan kepada 
kami, dari Isa bin Hilal Ash-Shadafi, dari Abdullah bin Amru, ia 
berkata: Seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, 
“Perintahkanlah' aku membaca wahai Rasulullah!” Beliau menjawab, 
“Bacalah tiga surat yang diawali dengan (Alif Laam Ra').” Orang itu 
berkata, “Aku sudah tua, hatiku sudah keras, dan lidahku sudah kelu.” 
Beliau berkata, “Kalau begitu bacalah surat yang diawali dengan (Ha 
Mim).” Orang itu berkata seperti perkataannya sebelumnya. Maka 
Nabi berkata, “Bacalah tiga surat yang diawali dengan tasbih.” 
Orang itu berkata seperti perkataannya sebelumnya sambil 
menambahkan: Akan tetapi perintahkanlah aku membaca surat yang 
mencakup keseluruhan wahai Rasulullah. Maka Nabi membacakannya 
(Idzaa Zulzilatil Ardhu) sampai ketika telah selesai membacanya 
orang itu berkata, “Demi Zat yang telah mengutus engkau dengan 
benar, aku tidak akan menambah selamanya.” Kemudian orang itu 
berlalu. Rasulullah SAW lalu bersabda, “Beruntunglah lelaki kecil, 
beruntunglah lelaki kecil.” Beliau bersabda lagi, “Bawa kemari.” 
Orang itu pun datang kepada Rasulullah lalu beliau bersabda, “Aku 
diperintahkan pada Hari Kurban untuk berkurban. Allah telah 
menjadikan hari itu sebagai Hari Raya untuk umat ini.” Orang itu 
| bertanya: Bagaimana menurutmu jika aku tidak mempunyai hewan 
kurban kecuali pemberian untuk anakku, apakah aku harus berkurban 
dengannya? Beliau menjawab, “Jangan, tetapi berkurbanlah dengan 
cara memangkas rambutmu, memotong kukumu, merapikan kumismu, 


— Musnad Imam Ahmad 


dan mencukur bulu kemaluanmu. Demikian itu adalah kesempurnaan 
kurbanmu di sisi Allah. ”'"! 


17 Sanadnya shahih. Sa'id adalah Ibnu Abu Ayyub. Ayyasy bin Abbas adalah Al 
Oitbani Al Humairi Al Mishri. Dia adalah seorang yang tsigah. Ibnu Ma'in, 
Abu Daud, dan lainnya menilainya tsigath. Al Bukhari menulis biografinya 
dalam Al Kabir (4/1/48) dan Ibnu Abu Hatim dalam Al Jarh wa At-Ta'dil 
(3/2/6). “Ayyasy” dengan mentasydidkan huruf ya” dan akhirnya dengan syin, 
bapaknya adalah “Abbas” dengan ba' dan sin. Tertulis dalam riwayat c “Abbas 
bin Abbas,” ini merupakan kesalahan tulis. “Al Oitbani” dengan mengkasrah 
gaf dan mensukun ta” kemudian ba' dan sesudah alif adalah nun, merupakan 
penisbatan kepada “Oitban,” anak suku. Ru'ain, dengan mendhammahkan ra'. 
“Dzu Ru'ain” adalah anak suku Dhukhm dari Humair. Lihat Jamharah Al 
Ansab (406-407) dan Al-Lubab (2:242). 

Isa bin Hilal Ash-Shadafi Al Mishri adalah seorang tabi'i yang f#sigah. Ibnu 
Hibban menyebutkannya dalam 4ts-Tsigat dan Ibnu Hatim menulis biografinya 
dalam AI Jarh wa At-Ta'dil (3/2/290-291) dan tidak menyebutkan celaan 
atasnya. “Ash-Shadafi” dengan memfathah shad dan dal merupakan penisbatan 
“kepada “Ash-Shadif,” dengan memfathahkan huruf shad dan mengkasrahkan 
huruf dal, yang merupakan kabilah dari Humair yang tinggal di Mesir. Lihat Al- 
Lubab 2:51. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 1399 (1:529 Aun Al 
Ma'bud) dari jalur Abdullah bin Yazid, yaitu Abu Abdurrahman, guru Ahmad 
dalam hadits ini, dengan sanad ini namun dia meringkas di akhir hadits ini 
sampai sabda Nabi “A/lahar Ruwaijal" dua kali. Al Hakim meriwayatkan 
hadits ini dalam Al Mustadrak (2:532) secara ringkas pula, dari jalur Abdullah 
bin Yazid juga dan berkata, “Shahih menurut syarat Al Bukhari dan Muslim 
namun keduanya tidak mentakhrijnya.” Adz-Dzahabi membetulkan 
perkataannya ini dengan berkata, “Hadits itu shahih” maksudnya hadits itu 
shahih namun tidak menurut syarat Al bukhari dan Muslim. Memang begitulah 
keadaannya karena Ayyasy bin Abbas hanya diriwayatkan oleh Muslim saja. 
Sementara Isa bin Hilal tidak diriwayatkan oleh salah seorang dari keduanya. 
Ibnu Abdil Hakam meriwayatkannya dalam Futuh Mishr (halaman 258-259) 
dari jalur Abdullah bin Ayyasy, dari Isa bin Hilal Ash-Shadafi lebih panjang 
dari yang ada di sini lalu ia juga meriwayatkan dari Al Mugri', yaitu Abu 
Abdurrahman, dari Sa'id bin Abu Ayyub dengan sanad ini semisalnya. 
Perkataannya di jalur yang pertama “Abdullah bin Ayyasy dari Isa bin Hilal” 
dan seterusnya, dalam sanad ini ada yang terlewatkan. Yang benar adalah 
“Abdullah bin Ayyasy, dari bapaknya, dari Isa bin Hilal” sebagaimana hal itu 
sudah jelas. Ini karena Abdullah bin Ayyasy bin Abbas Al Oitbani tidak 
meriwayatkan dari Isa bin Hilal secara langsung, melainkan ia meriwayatkan 
dari bapaknya. Begitu pula Ibnu Hibban meriwayatkan hadits ini dalam 
Shahihnya (juz 3 halaman 177-178 dari manuskrip fotokopi yang ada padaku) 
dari jalur Ibnu Wahab, dari Abdullah bin Ayyasy bin Abbas, dari bapaknya, dan 
dari jalur Amru bin Al Harts, dari Sa'id bin Abu Hilal, dari Ayyasy bin Abbas, 
dengan sanad ini semisal riwayat Ibnu Abdil Hakam. Adapun penggalan akhir 


Musnad Imam Ahmad — 


aa na 
hadits mulai dari sabda Nabi “Umirtu biyaumil Adhha” diriwayatkan oleh Abu 
Daud secara terpisah dalam Kitab Adh-Dhahaya nomor 2789 (3:50 Aun Al 
Ma'bud) dari jalur Abdullah bin Yazid, yaitu Abu Abdurrahman. Sementara 
An-Nasa'i meriwayatkannya (2:202) dari jalur Ibnu Wahab. Keduanya dari 
Sa'id bin Abu Ayyub, dengan sanad ini. Ibnu Katsir mengutip hadits ini dalam 
tafsirnya (9:268) dari tempat ini di Al Musnad dan berkata, “Diriwayatkan oleh 
.Abu Daud dan An-Nasa'i dari hadits Abu Abdurrahman Al Mugri'.” Mullah Ali 
Al Oari menisbatkan hadits ini juga dalam Syarh Al Misykat (juz 1 lembar 401) 
kepada An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. As-Suyuthi menisbatkannya juga dalam 
Ad-Durr Al Mantsur (6:379) kepada Ibnu Mardawaih dan Al Baihagi dalam 
Asy-Syu 'ab. 
Catatan Penting: Ada kesalahan yang cukup serius dalam Tafsir Ibnu Katsir 
ketika mengutip hadits ini. Di sana terdapat satu baris yang tertulis sebelumnya 
berikut ini, “At-Tirmidzi berkata: Muhammad bin Musa Al Juwaini Al Bashri 
menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Muslim Al Ijilli menceritakan kepada - 
kami, Tsabit menceritakan kepada kami,” kemudian dalam baris berikutnya 
tertulis hadits ini “IInam Ahmad berkata,” dan seterusnya. Baris yang pertama 
tidak ada hubungannya dengan hadits ini, yang menimbulkan kerancuan kalau 
itu adalah sanad Jain dari hadits ini yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 
padahal tidak demikian. Akan tetapi itu adalah awal sanad hadits lain yang 
diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (4:48). dalam baris ini juga terdapat dua 
kesalahan cetak: tertulis “Al Juwaini” padahal yang benar “Al Jarasyi” dan “Al 
Hasan bin Muslim” padahal yang benar adalah “AI Hasan bin Salim.” Lanjutan 
hadits tersebut dalam riwayat At-Tirmidzi adalah berikut ini: “Tsabit Al Bunani 
menceritakan kepada kami, dari Anas bin Malik, dia berkata: Rasululah SAW 
bersabda, 'Barangsiapa membaca (Idzaa Zulzilat) surat itu setara dengan 
| setengah Al Our'an, Barangsiapa membaca (Oul Yaa Ayyuhal Kaafiruun) surat 
itu setara dengan seperempat Al OGur'an: dan Barangsiapa membaca (Dul 
Huwa Allahu Ahad) setara dengan sepertiga Al Our'an'”” Maka lanjutan hadits 
Anas ini dan lanjutan sanadnya telah terlewatkan dari penulis atau penerbit 
Tafsir Ibnu Katsir. Kata Agri 'ni berasal dari Al Igra". Dalam riwayat p tertulis 
“Agri ni” yang memang boleh dibaca dengan menghilangkan hamzah. Sabda 
Nabi “Min dzaati alif lam ra'” maksudnya adalah surat-surat yang dimulai 
dengan tiga huruf mugata'ah ini yang dibaca dengan: "Alif Laam Ra'.” Dalam 
Al Our'an ada lima surat yang diawali dengan tiga huruf itu yaitu: 10 (Yuunus), 
11 (Huud), 12 (Yuusuf), 14 (Ibraahiim), dan 15 (Al Hijr). Sabda Nabi “Min 
dzaati Haa Mim” maksudnya surat-surat yang dimulai dengan dua huruf ini 
“Haa Mim.” Ada tujuh surat yang diawali dengan dua huruf ini: 40 (Ghaafir), 
41 (Fushshilat), 42 (Asy-Syuuraa), 43 (Az-Zukhruf), 44 (Ad-Dukhaan), 45 (Al 
Jaatsiyah), dan 46 (Al Ahgaaf). Sabda Nabi “Minal Musabbihaat”, dalam 
riwayat Ibnu Abdul Hakam tertulis “Min draati sabbaha” yang berarti surat- 
surat yang dimulai dengan kata “Sabbaha” dengan bentuk ff'il madhi. 
Sementara riwayat Abu Daud dan Al Hakim seperti riwayat Al Musnad “Minal 
Musabbihaat” dan ini lebih tepat. Karena surat yang diawali dengan 


— Musnad Imam Ahmad 


AS giaa Lain CAS GA A6 IE Nova 
AA pa jp Ui Jaa 
ya ana 3 Png 2: As aan 


ya Kvry 2 ngga pepe 3 (3 aa ct Y3 ae? Y3 
aa yi 


6576. Abu Abdurrahman menceritakan kepada kami, Sa'id 
menceritakan kepada kami, Ka'ab bin Algamah menceritakan padaku, 


“Sabbaha” hanya tiga surat yaitu: 57 (Al Hadiid), 59 (Al Hasyr), dan 61 (Ash- 

Shaff). Tiga surat ini diawali dengan “Sabbaha Lillaahi". Untuk itu tidak tepat 
rasanya jika Nabi memerintahkan untuk membaca tiga surat darinya karena 
surat yang diawali dengan kata itu cuma tiga. Sementara sabda Nabi “Minal 
Musabbihat” lebih umum karena mencakup surat-surat lain yang dimulai 
dengan akar kata tasbih secara mutlak yaitu empat surat berikut: 17 (Al Israa”) 
dimulai dengan “Subhaanalladzi Asraa,” 62 (Al Jumu'ah) dimulai dengan 
“Yusabbihu Lillah", 64 (At-Taghaabun) dimulai dengan “Yusabbihu Lillah”, 
dan 87 (Al A'laa) dimulai dengan “Sabbihisma Rabbikal A'la.” Dengan 
pengertian demikian maka maknanya menjadi tepat: Nabi memerintahkan untuk 
memilih membaca tiga surat dari tujuh surat yang dimulai dengan tasbih. Sabda 
Nabi “Aflahar Ruwaijal” Ar-Ruwaijal merupakan bentuk kecil (tashghir) dari 
Rajul. Dikatakan dalam Al-Lisan, “Bentuk kecilnya rajul adalah rujail. 
Umumnya mereka mengatakan: ruwaijal shidg dan ruwajijal su' yang tidak ada 
padanannya. Mereka mengembalikan kepada kata rajil.” Kata Maniihatu ibni, 
manksudnya kambing atau domba yang ia berikan untuk anaknya agar diperoleh 
manfaat dari susu kambing itu sementara kambing itu tetap dia miliki. Namun 
Nabi SAW melarang untuk menyembelihnya karena keluarga orang itu masih 
membutuhkannya. Dalam dua riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i tertulis 
Maniihatan Untsa. Aku lebih mengunggulkan riwayat Al Musnad di sini karena 
kata “Ibni” lebih tepat dan lebih benar dan juga dikuatkan oleh riwayat Ibnu Al 
Hakam yang berbunyi “Afara'aita in lam ajid illa syaata ahlii/ Bagaimana 
menurut pendapat engkau jika saya tidak mempunyai selain kambing keluarga 
saya.” Sabda Nabi “Walaakin ta'khudzu” dalam M tertulis “Walaakinnaka”. 
Begitu pula kata “Fadzaalika” dalam naskah di catatan pinggir » tertulis 
“Fadzaaka.” 


Musnad Imam Ahmad — 


at na 
Be ka ana ea Nee Aa Ann PRA PA NAN ab N be Ba Ma aa Mae NE NA TA Te aa 


. 


dari Isa bin Hilal Ash-Shadafi, dari Abdullah bin Amru, dari Nabi 
SAW: Bahwasanya pada suatu hari beliau menyebutkan tentang shalat 
dengan bersabda, “Barangsiapa yang menjaga shalat maka shalat itu 
akan menjadi cahaya, bukti, dan penyelamat baginya pada hari 
kiamat. Barangsiapa yang tidak menjaganya maka shalat itu tidak 
menjadi cahaya, bukti, dan penyelamat baginya. Dia pada hari kiamat 
akan bersama Oarun, Firaun, Haman, dan Ubay bin Khalap "58 


Pt . 6 7 


As aa na Oa ag MAL toVY 
ba Ia ME EN ia :$ AAS Ia yi Ak rara 

Da IR GAS PPPA Ia 

Ba Kah Aga je SA Gp ip Ui 


» . 


03 6G z aa 4 1 
0 A40 
3 Hn 
6577. Abu Abdurrahman menceritakan kepada kami, Haywah 
dan Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Abu 
Hani” Al Khaulani menceritakan kepada kami, bahwasanya ia 
mendengar Abu Abdurrahman Al Hubuli berkata: Aku mendengar 
Abdullah bin Amru bin Ash berkata: Aku mendengar Nabi SAW ' 
bersabda, “Tidak ada seorang pejuang yang berjuang di jalan Allah 


kemudian ia mendapatkan rampasan perang melainkan akan 
dipercepat dua pertiga dari balasannya di akhirat dan akan disisakan 


18 Sanadnya shahih. Sa'id adalah Ibnu Abu Ayyub. Hadits ini terdapat dalam 
Majma' Az-Zawa'id (1:292). Penulisnya berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad 
dan Ath-Thabarani dalam AI Kabir dan Al Ausath. Perawi Ahmad adalah 
tsigah.” 


— Musnad Imam Ahmad 


untuk mereka sepertiganya. Jika mereka tidak mendapatkan rampasan 
perang maka akan disempurnakan untuk mereka balasan mereka. ”'8 


8... Pa .. 


Ti cela Pi pa 0 yaa Kao Ken Sea Ca .TOYA 


. ... 7” y ? -. . ? : 25 : re .. ” ” 
PP BN IS ala Syh JI ASN apa aa 
jane 2 23 PN Tag ot Aa LN , bel 7 . . 2 2 -0 
si ol "dya ag ala AI Gale dpn aka daa tali 
Sian so. Ngape Na » eN ena Dan setpad AN pa 2 aa 
Op AI LE JB da Inn UI F3 ENI Oil Tn a 


UB JG tote SAT SS ba og rate Ha saka As 


6578. Abu Abdurrahman menceritakan kepada kami, Haywah 
menceritakan kepada kami, Abu Hani mengabarkan kepadaku 
bahwasanya ia mendengar Abu Abdirrahman Al Hubuli berkata: Dia 
mendengar Abdullah bin Amru bin Ash berkata: Aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya para fakir Muhajirin akan 
mendahului orang-orang kaya pada hari kiamat selama empat puluh 


19 Sanadnya shahih. Haywah adalah Ibnu Syuraih. Abu Hani” adalah Humaid bin 
Hani' Al Khaulani. Abu Abdurrahman Al Hubuli adalah Abdullah bin Yazid Al 
Ma'afiri. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 2497 (2:316 Aun Al 
Ma'bud) dari jalur Abdullah bin Yazid, yaitu Abu Abdurrahman, dengan sanad 
ini. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (2:103), An-Nasa'i (2:56-57), dan 
Ibnu Majah (2:94). Ketiganya dari jalur Abdullah bin Yazid juga, dari Haywah 
bin Syuraih saja, dengan sanad ini, tanpa menyebutkan riwayat Ibnu Lahi'ah 
kecuali An-Nasa'i. Dia menunjukkan kepada riwayat Ibnu Lahi'ah dengan 
berkata, “Yang lain menyebutkan.” Yang lain ini maksudnya adalah Ibnu 
Lahi'ah. Al Mundziri lupa mentakhrij hadits ini dalam Tahdzib As-Sunan nomor 
2387. Dia tidak menisbatkannya kepada Ibnu Majah padahal dia menisbatkan 
kepadanya dalam At-Targhih wa At-Tarhib (2:183). Ibnu Abdil Hakam 
meriwayatkan hadits ini dalam Futuh Mishr 256 dari jalur Ibnu Lahi'ah saja. 
Muslim juga meriwayatkan yang semisalnya dari jalur Nafi' bin Yazid dari Abu 
Hani'. Al Ghaziyah: Ibnu Al Atsir berkata, “Bentuk mu'annats dari Al Ghaazi. 
Kata itu di sini menjadi sifat bagi sekelompok pejuang.” 


Musnad Imam Ahmad — 


fahun.” Abdullah berkata: Jika kalian mau, kami akan memberikan 
untuk kalian apa yang kami miliki. Jika kalian mau, kami akan 
jelaskan tentang keadaan kalian kepada sultan? Mereka berkata: Kami 
akan bersabar, tidak meminta apapun.!7? 


PI 


Yg SA an 1 PN ag y1 Cik Nova 
PJ 3 . g Pd () 
Aan pe GAS ag Mi aa xT NA H8 Meat 


AR 4 2 NG - 0 5 23 0 coy .90- 0 
Haag Ale Al Ao Al Sya Tahan #SA3 1 PP Up KE Lha 


Lali Inang GP) gal Gis Of JS Gatal AN AB 1 


” 


10 Sanadnya shahih. Hadits ini adalah ringkasan. Muslim meriwayatkannya 
(2:388-389) secara panjang dari jalur Ibnu Wahab dari Abu Hani” dengan sanad 
ini. Perkataan di akhir hadits, “Abdullah berkata: Jika kalian mau kami akan 
berikan untuk kalian apa yang kami miliki,” dan seterusnya- merupakan isyarat 
kepada kisah di awal hadits yang ada pada riwayat Muslim. Abu Abdurrahman 
Al Hubuli berkata, “Aku mendengar Abdullah bin Amru bin Ash ditanya oleh 
seseorang: Bukankah kami termasuk para fakir Muhajirin? Abdullah balik 
bertanya: Apakah engkau punya seorang istri yang engkau temani? Orang itu 
menjawab: Ya. Abdullah bertanya lagi: Apakah engkau punya rumah yang 
engkau jadikan tempat tinggal? Orang itu menjawab: Ya. Abdullah berkata: 
Maka engkau termasuk orang kaya. Orang itu berkata lagi: Bahkan aku punya 
pembantu. Abdullah berkata: Kalau begitu engkau termasuk raja!” Abu 
Abdurrahman (yaitu Al Hubuli) berkata, “Tiga orang datang kepada Abdullah 
bin Amru bin Ash ketika aku sedang bersamanya. Tiga orang itu berkata: Wahai 
Abu Muhammad, demi Allah, sesungguhnya kami tidak mampu apa-apa, tidak 
punya. nafkah, tidak punya kendaraan, dan tidak punya perhiasan. Abdullah 

. berkata: Terserah kepada kalian. Jika kalian mau, kalian dapat kembali kepada 
kami dan akan kami berikan apa yang Allah mudahkan untuk kalian: jika kalian 
mau, kami akan jelaskan tentang keadaan kalian kepada sultan, dan jika kalian 
mau, kalian dapat bersabar. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, (dia menyebutkan hadits di atas). Tiga orang itu lalu berkata: Kami 
akan bersabar, tidak meminta apapun.” Redaksi yang sempurna ini tidak 
kutemukan dalam Al Musnad maka dapat diambil catatannya dari Shahih 
Muslim. Lihat hadits nomor 6570 dan 6571. 


— Musnad Imam Ahmad 


6579. Abu Abdurrahman menceritakan kepada kami, Haywah 
dan Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Abu 
Hani” Al Khaulani mengabarkan kepada kami bahwasanya ia 
mendengar Abu Abdurrahman Al Hubuli berkata: Aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, “Allah telah menetapkan ketentuan 
(takdir) lima puluh ribu tahun sebelum menciptakan langit dan 


bumi »171 


CIA AR tang CAS PLN AM Ci Tea: 
IN Tan SAI HIP ai AA PLN Ga aa 
' - no. 85 “ “ , Ana a £ 2 - ore 4 - 
Br LAN MR P3 ate JG pke) AS AI le 
6580.. Abu Abdurrahman menceritakan kepada kami, Musa, 
yaitu Ibnu Ulayy, menceritakan kepada kami, Aku mendengar 
bapakku menceritakan dari Abdullah bin Amru bin Ash: Bahwasanya 
Rasulullah SAW bersabda ketika menyebutkan penduduk neraka, 


“Setiap pelahap yang rakus dan sombong, yang mengumpulkan lagi 
ki kir 72 


II Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (3:204) dari jalur 
Abdullah bin Yazid Al Mugri”, dari Haywah bin Syuraih saja, dengan sanad ini 
dan berkata, “Hadits hasan shahih” Muslim meriwayatkannya (2:300-301) 
semisalnya, dari jalur Ibnu Wahab, dari Abu Hani”. Ada tambahan di akhir 
hadits, “Dan Arasy-Nya di atas air.” Kemudian Muslim meriwayatkan 
sesudahnya dari jalur Abdullah bin Yazid dari Haywah dan dari jalur Nafi' bin 
Yazid, “Keduanya dari Abu Hani” dengan sanad ini semisalnya. Hanya saja 
keduanya tidak menyebutkan: dan Arasy-Nya di atas air.” Tonu Katsir mengutip 
hadits ini dalam tafsirnya (4:345-346) dari Shahih Muslim. 

12 Sanadnya shahih. Musa bin Ulayy -dengan mendhammah 'ain— bin Rabah, dan 
bapaknya: telah disebutkan biografi keduanya dalam hadits nomor 4375. Hadits 
ini akan disebutkan nomor 7010 dengan tambahan di akhirnya, “Dan penduduk 
neraka adalah orang-orang lemah yang kalah.” Al Haitsami menyebutkannya 
dalam Majma' Az-Zawa'id (10:393) dan berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad 


Musnad Imam Ahmad — 


Ig AS OI Bin YEN ,f, Em BIS NOAA 


eN 


Pa Ni ana Tag ol aga ai Matana Sah al desa 


PI 2 8 P . . - : Pa Pe . a33 3 PP ta e, 
3 (lal Cab ot JG 03 JULI Al Pa le MI ke 
- 0. ororeoc. 0. 6 

6581. Hajjaj dan Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata, Laits menceritakan kepada kami, Yazid bin Abu 
Habib menceritakan kepadaku, dari Abu Al Khair, dari Abdullah bin 
Amru, bahwasanya seseorang bertanya kepada Nabi SAW: Amal 
apakah yang paling baik? Beliau menjawab, “Engkau memberi makan 


dan para perawinya adalah perawi shahih.” Lihat juga hadits yang akan datang 
dalam Musnad Abu Hurairah nomor 8807 dan 10606, dalam Musnad Anas bin 
Malik nomor 12503, dan Musnad Suragah bin Malik bin Ja'syam nomor 17661. 
Al Ja'zhari, dengan memfathahkan huruf Jim dan zha yang di antara keduanya 
ada ain yang disukunkan, artinya adalah “Orang yang kasar, kejam, lagi 
sombong. Ada yang mengatakan: Dia adalah orang yang congkak dengan apa 
yang tidak dia miliki dan di dalamnya ada batasan.” Demikian dikatakan Ibnu 
Al Atsir. Al Azhari berkata sebagaimana dikutip oleh penulis Al-Lisan, “AI 
Ja'zhari: Orang yang panjang badannya, yang banyak makan minum, arogan, 
lagi kafir. Itu adalah A/ Ji'zhar dan Al Ja'zhar.” Ibnu Faris berkata dalam 
Magayis Al-Lughah 1:508, “Termasuk di dalamnya adalah perkataan mereka 
kepada seorang yang kasar dan membanggakan (4! Mutanaffij) apa yang tidak 
ia miliki. Ja'zhar ini terdiri dari dua kata: Jazhzh dan ja'zh, keduanya berarti 
kasar/tidak sopan.” Perkataan Ibnu Faris “41 Mutanaffif” dengan memfathah ta' 
dan nun, mentasydid fa” yang dikasrah, dan diakhiri dengan Jim artinya adalah 
orang yang membanggakan lebih banyak dari yang ia miliki. Al Jawwaazh, 
dengan memfathah jim dan mentasydid waw serta zha' di akhirnya, Ibnu Al 
Atsir berkata, “4! Jamuu (yang mengumpulkan harta) 4! Manuu' (yang kikir). 
Ada yang mengatakan: Orang yang banyak dagingnya yang sombong dalam 
berjalan. Ada juga yang mengatakan: 4! Dashir (yang pendek) Al Bathin (yang 
besar perut).” Al Farra' menafsirkannya —menurut penulis Al-Lisan- seperti 
penafsiran Al Ja'zhari. Ibriu Faris berkata dalam Magayis Al-Lughah (1:495), 
“Jim, waw, dan zha' merupakan satu asal yang sama untuk menyifati sesuatu 
yang jelek lagi tak terpuji. Orang-orang berkata: 41 Jawwaazh adalah orang 
yang banyak dagingnya yang sombong dalam berjalan... dikatakan: AJ 
Jawwaazh adalah yang rakus. Ada juga yang berkata: pendosa.” 


— Musnad Imam Ahmad 


dan mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan tidak ka 
kenal. »173 5 


Ain 1 eta DA gn Gian CS Ae jl Cb GAY 
23 Tn De Sen agar “ or. cu. - . 
de AN GP api gi MAP Up Il gi Th op dia Aoi 
: . : “Tr 8 ” : .. . | . ” na Li ar ore 4 
YA RAS AI PRA Gp Ah gl Uya Ce HJG Cang dele Al 
" oi!» & Ta 
LA AN 063 
6582. Abu Amir menceritakan kepada kami, Hisyam, yaitu 
Ibnu Sa'd, menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Abu Hilal, dari 
Rabi'ah bin Saif, dari Abdullah bin Amru, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, “Tidak ada seorang muslim yang meninggal pada hari 


jum'at atau malam jum'at kecuali Allah memeliharanya dari fitnah 
kubur.” 


173 Sanadnya shahih. Hajjaj adalah bin Muhammad Al Mashihsi. Abu An-Nadhr 
adalah Hasyim bin Al Oasim. Laits adalah bin Sa'd. Abu Al Khair adalah 
Martsad bin Abdullah Al Yazani, seorang tabi'in. Telah disebutkan 
ketsigatannya nomor 785. Kami tambahkan di sini bahwasanya Al Bukhari 
menulis biografinya dalam Al Kabir (4/1/416) dan Ibnu Sa'd dalam Ath- 
Thabagat (7/2//200). Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (1:52-53, 77, dan 
11:18), Muslim (1:28), Abu Daud nomor 5194 (4:516 “Aun Al Ma'bud), An- 
Nasa'i (2:268), Ibnu Majah (2:156), Al Bukhari dalam Al Adab Al Mufrad 149 
dan 154, Abu Nu'aim dalam Al Hilyah (1:287), dan Al Khatib dalam Tarikh 
Baghdad (8:169). Semuanya dari jalur Al-Laits bin Sa'd dengan sanad ini. 
Dalam riwayat mereka semua “Ayyul Islam Khair/Islam apa yang paling baik?” 
Begitu juga dalam riwayat mereka semua “Tuth'imu” tanpa “an” 
mashdariyyah. Al Hafizh berkata (1:53), “Itu dalam asumsi mashdar, yaitu an 
futh'ima. Seperti tasma'u bil mu'idi.” Seolah-olah Al Hafizh tidak menyebutkan 
riwayat Al Musnad ini ketika menulis. : 

14 Sanadnya dha'if karena terputus. At-Tirmidzi meriwayatkannya (2:164) dari 
jalur Abdurrahman bin Mahdi dan Abu Amir Al “Agdi, keduanya dari Hisyam 
bin Sa'd dengan sanad ini. At-Tirmidzi berkata, “Hadits gharib, sanadnya tidak 
bersambung. Rabi'ah bin Saif meriwayatkan dari Abu Abdurrahman Al Hubuli 
dari Abdullah bin Amru sementara kami tidak mengetahui kalau Rabi'ah bin 
Saif mendengar dari Abdullah bin Amru.” Dalam Al! Mirgat (juz 1 lembar 266) 


Musnad Imam Ahmad — 


@- Je A4 Pt - 


PI MAN CI SI 3 OM BL MAF 


pe Ie Sen Ju GE ia PI gl HK 


or 4 05 , . -. ra Pan 0. o Y Ld 0. . 
WS lo al Iya) Die US 1JB AS op MN KE 3 lg 
P . - . , - - - P3 

Lg .. - hat ore - A . o sg AN Cent Pena 
RA RA Olga Tr Al afi Ja La Ia Aa kanng 


9 ban, 2... . A . BJ Bg Sg Gbu 2 . . 2 .. 
of dng JB lo gl JS nh Wi Nih Kalo ol VI UG 
Ta 2 2 . - , - #2. Pd Pa 


Ng : £ HA ia NA OLS ani ...9 - 9. 
Oya) Jala "JG eh gi OS am tuah il pb IS aah 
Ya Ge SM IU aa petani ea la hi 


23 age, - Bag Ba A Uu 8 31 8 Pa HA 8: td 9 
ME na La Cl MAP ale CP AI Ol IE Jang 
GE 3 BR SU BA Ane UE Gol BY Je 
9 — er .. .. e 3, . 2... 2:0 ta La Pre 21R3 
Tana Yak GNI cptal SALA OB AI Yy dj SL 3 


X8... 2 nya 20 AA SNN AN ON MAN NN SEN 
BY ja AR AS PNY II an AS 
. . # aja 4 sn 2 : 1g 5 LN Pa 
Y en ang Wala SA TI) tata NG Ol 


“. 2 o ”.3 Peta Pa Id 0. , EN IN 4 k - 
3 Les Oa JS Mo Lala Cokamyg cak Benang cal YP al 


- 


Le SES ON Car OK ole ES aa BU 
Ae yo, 30, BMA Lane .. Sa 2... Bi SAPI 
SIB Sea ale VA OS oh IG N 1JG SotuL OTS 


of pi JB JB TPA 115 Ca o, ola KO KATNn 


mengutip dari As-Suyuthi, dia berkata, “Ahmad, At-Tirmidzi yang menilainya 
hasan, dan Ibnu Abu Ad-Dunya meriwayatkannya.” Kami tidak menemukan 
penilaian hasan dari At-Tirmidzi. Kemungkinan ini merupakan kekeliruan yang 
terdapat pada naskah yang dimiliki As-Suyuthi. 


— Musnad Imam Ahmad 


US AI JA VK ja N db KI) Orag De Ke WI OK 


MA da dapa Ka LI 


6583. Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, Hammad 
bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Ash-Shag'ab bin Zuhair, 
dari Zaid bin Aslam, Ahmad berkata saya duga dia dari “Atha' bin 
Yasar, dari Abdullah bin Amru, dia berkata: Kami sedang bersama 
Rasulullah SAW lalu datanglah seorang lelaki dari penduduk 
kampung yang memakai jubah sijan yang terkancing dengan sutera. 
Orang itu berkata: Dengarlah bahwa sahabat kalian ini telah 
menundukkan setiap Faris bin Faris! Dia berkata: Maksudnya 
meletakkan setiap Faris bin Faris dan mengangkat setiap Penguasa 
dan anak Penguasa! Rasulullah SAW lalu mengambil semua jubahnya 
dan berkata, “Tidakkah aku perlihatkan kepadamu pakaian orang 
yang tidak berakal?” Kemudian beliau bersabda, “Sesungguhnya 
nabi Allah, Nuh AS, menjelang wafatnya berkata kepada anaknya: 
Sesungguhnya aku akan memberikan wasiat kepadamu: Aku 
perintahkan kepadamu dua hal dan melarangmu dua hal pula. Aku 
perintahkan kepadamu dengan (Laa Ilaha Illa Allah) karena langit 
yang tujuh dan bumi yang tujuh jika diletakkan di satu sisi timbangan 
dan (Laa Ilaha Illa Allah) diletakkan di sisi yang lain niscaya (Laa 
Ilaha Illa Allah) akan lebih berat. Seandainya langit yang tujuh dan 
bumi yang tujuh merupakan lingkaran yang samar niscaya (Laa Ilaha 
Illa Allah) dan (Subhaanallahi Wabihamdih) akan memecahkannya 
karena itu merupakan doa segala sesuatu dan dengan kalimat itulah 
makhluk diberi rezeki. Aku melarangmu dari syirik dan kibr 
(sombong).” Aku bertanya, atau ada yang bertanya: Wahai 
Rasulullah, tentang syirik ini kami sudah mengetahuinya. Apa itu 
kibr? Apakah salah seorang di antara kami memiliki dua sandal yang 
bagus yang bertali bagus? Beliau menjawab, “Bukan.” Ada yang 
berkata, “Seorang di antara kami memiliki baju yang dia pakai?” 


Musnad Imam Ahmad — jai) 


Beliau menjawab, “Bukan.” Ada yang bertanya: Kibr itu adalah 
seorang di antara kami memiliki tunggangan yang dia kendarai? 
Beliau menjawab, “Bukan.” Ada yang bertanya: Apakah kibr itu 
— adalah seorang di antara kami yang mempunyai banyak sahabat yang 
duduk bersamanya? Beliau menjawab, “Bukan.” Akhirnya ada yang 
bertanya: Wahai Rasulullah, lalu apa kibr itu? Beliau menjawab, 
“Merendahkan kebenaran dan menghinakan orang.” 17 


1 Sanadnya shahih walaupun di dalamnya ada keraguan Hammad bin Zaid 
tentang “Dari Zaid bin Aslam dari “Atha' bin Yasar,” yang akan kami jelaskan 
Insya Allah. Sulaiman bin Harb Al Azdi Al Wasyihi: telah disebutkan 
ketsigatannya nomor 2821. Kami tambahkan di sini perkataan Ya'gub bin 
Syaibah, “Dia adalah seorang yang Isigah tsabat yang banyak hafalannya.” An- 
Nasa'i dan Ibnu Yani” berkata, “Dia tsigah, dapat dipercaya.” Sulaiman ini 
salah seorang guru Al Bukhari yang ditulis biografinya dalam Al Kabir (2/2/9- 
10). “Al Wasyihi” adalah penisbatan kepada “Wasyih” dengan syin dan ha', 
anak suku Azd. Ash-Shag'ab, dengan memfathah shad dan ain yang di antara 
keduanya ada gaf yang disukun dan di akhirnya ba', dari Zuhair bin Abdullah 
bin Zuhair Al Azdi: tsigat, Abu Zur'ah dan lainnya menilainya tsigah. Zaid bin 
Aslam Al Adawi maula Umar: telah disebutkan ketsigatannya nomor 1597. 
Kami tambahkan di sini ucapan Ya'gub bin Syaibah, “Tsigah, seorang ahli figh 
dan ilmu. Dia sangat pandai dalam tafsir Al Gur'an.” Al Bukhari menulis 
biografinya dalam Al Kabir (2/1/354) dan meriwayatkan dari Muhammad bin 
Abdurrahman Al Ourasyi, “Ali bin Husain duduk kepada Zaid bin Aslam dan 
menganiaya majlis kaumnya. Nafi” bin Jubair bin Muth'im lalu berkata 
padanya: Engkau menganiaya majlis kaummu kepada budak Umar bin 
Khaththab?! Ali menjawab: Sesungguhnya seseorang duduk bersama orang 
yang memberinya manfaat dalam agamanya.” Hadits ini diriwayatkan oleh Al 
Bukhari dalam Al Adab Al Mufrad (80-81) dari Sulaiman bin Harb dengan 
| “sanad ini dan menyebutkan kata Hammad bin Zaid dengan lafazh yang lebih 
kuat dari yang ada di sini. Dia berkata, “Aku tidak mengetahuinya kecuali dari 
Atha bin Yasar.” Keraguan dari Hammad ini tidak berpengaruh pada 
keshahihan sanadnya, sebagaimana telah kami katakan, karena hadits ini akan 
disebutkan pada Al Musnad dengan semisalnya serta dengan sedikit diringkas 
nomor 7101 dari riwayat Wahb bin Jarir dari bapaknya, “Aku mendengar Ash- 
Shag'ab bin Zuhair menceritakan dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, 
dari Abdullah bin Amru.” Maka hilanglah kesamaran kesalahan yang 
| dikhawatirkan dari Hammad bin Zaid dengan keraguannya dalam sanad. Al 
| Hafizh Ibnu Katsir mengutip hadits ini dalam At-Tarikh (1:119) dari tempat ini 
di Al Musnad kemudian berkata, “Ini adalah sanad yang shahih namun mereka 
tidak meriwayatkannya (maksudnya penulis kitab yang enam). Abu Al Oasim 


— Ag an mom Sena sen cmn amana 


— Musnad Imam Ahmad 


Ath-Thabarani meriwayatkannya dari hadits Abdurrahim bin Sulaiman, dari 
Muhammad bin Ishag, dari Amru bin Dinar, dari Abdullah bin Amru, 
bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Merupakan wasiat Nuh kepada 
anaknya: Aku berwasiat kepadamu tentang dua perkara dan melarangmu dari 
dua perkara,” dan menyebutkan semisalnya. Abu Bakar Al Bazzar 
meriwayatkannya dari Ibrahim bin Sa'id, dari Abu Muawiyah Adh-Dharir, dari 
Muhammad bin Ishak, dari Amru bin Dinar, dari Abdullah bin Umar bin Al 
Khaththab, dari Nabi SAW semisalnya. Yang jelas hadits itu berasal dari 
Abdullah bin Amru bin Ash, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath- 
Thabarani.” Al Haitsami menyebutkan hadits ini dalam Majma' Az-Zawa'id 
(4:219-220) dari tempat ini dan dari riwayat yang akan datang nomor 7101 
kemudian berkata, “Semuanya diriwayatkan oleh Ahmad. Ath-Thabarani 
menyebutkan yang semisalnya dan ditambahkan di akhir riwayat: Aku 
berwasiat dengan bertasbih karena itu merupakan ibadah makhluk, dengan 
bertakbir... Diriwayatkan oleh Ahmad dan perawinya shahih.” Al Haitsami 
juga menunjukkan kepada riwayat Al Bazzar dan juga mengutip dua bagian 
darinya (5:133) dan 142. Ia berkata di tempat yang pertama, “Diriwayatkan oleh 
Al Bazzar dan Ahmad dalam hadits yang panjang yang telah disebutkan dalam 
wasiat Nuh dalam Al Washaya. Perawi Ahmad tsigah.” Di tempat yang kedua ia 
berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad dalam hadits yang panjang yang telah 
disebutkan dalam wasiat Nuh. Para perawinya tsigah.” Kemudian ia 
menyebutkannya dari hadits Abdullah bin Umar bin Al Khaththab (10:84) dan 
berkata, “Diriwayatkan oleh Al Bazzar. Dalam sanadnya ada Muhammad bin 
Ishag, seorang mudallis dan tsigah. Perawi lainnya merupakan perawi kitab 
Shahih.” Kemudian ia menunjukkan kepada yang ia kutip sebelumnya dari 
hadits Ibnu Amru bin Ash. Saya mengunggulkan apa yang diunggulkan oleh 
Ibnu Katsir bahwa jelas riwayat Al Bazzar asalnya “Dari Abdullah bin Amru” 
dan terjadi kesalahan dari salah satu perawi atau penyalin. Ini karena hadits itu 
sudah dikenal berasal dari hadits Ibnu Amru bin Ash juga karena sisi yang 
diriwayatkan oleh Al Bazzar merupakan sisi yang diriwayatkan oleh Ath- 
Thabarani yaitu “Muhammad bin Ishak dari Amru bin Dinar,” maka hadits ini 
shahih dari sisi ini juga lantaran shahihnya dua sanad, Ath-Thabarani dan Al 
Bazzar. Al Bukhari juga meriwayatkan sebagiannya dalam Al Adab Al Mufrad 
(halaman 81) sesudah riwayat yang terdahulu. Dia meriwayatkannya dari 
Abdullah bin Maslamah, yaitu Al Oa'nabi, dari Abdul Aziz, yaitu Ad- 
Darawardi, dari Zaid bin Aslam, “Dari Abdullah bin Amru bahwasanya ia 
bertanya: Wahai Rasulullah, apakah termasuk kibr? semisalnya.” Ini adalah 
sanad yang terputus karena riwayat Ash-Shag'ab bin Zuhair, yang ada di sini, 
yang diriwayatkan oleh Al Bukhari sebelum sanad ini, dan juga yang akan 
datang nomor 7101, menunjukkan bahwa Zaid bin Aslam sesungguhnya 
meriwayatkan dari Atha' bin Yasar dari Abdullah bin Amru juga karena Zaid 
bin Aslam tidak disebutkan riwayatnya dari Abdullah bin Amru. Sangat jauh 
kalau ia mendengar dari Abdullah karena ia wafat tahun 136 sementara 


Musnad Imam Ahmad — 213) 


w... 


Abdullah bin Amru wafat tahun 65, ada jarak 70 tahun lebih antara wafat 
keduanya. Lihat hadits nomor 3644. As-Siijaan, dengan mengkasrah sin: Ibnu 
'Al Atsir berkata, “Kata itu bentuk jamak dari Saaj yang berarti pakaian luar 
panjang yang hijau. Ada juga yang mengatakan pakaian luar yang pendek, yang 
ditenun juga.” Tertulis dalam Majma' Az-Zawa'id “Sanjaat,” ini merupakan 
salah tulis dari penyalin atau penerbit. Kata “Mazruuratun bid diibaaj,” berasal 
dari “Az-Zarr” yaitu kancing. Abu Ubaid berkata, “Azartu Al Gamish, aku 
pasangi kancing, Azarathu, kancingnya ketat.” Dalam naskah di catatan pinggir 
M tertulis “Muzarrarah.” Sabda Nabi “Fi Kiffatin” artinya sisi timbangan. Kata 
ini lebih masyhur dibaca dengan mengkasrah kaf. Kami telah jelaskan hal itu . 
dalam penjelasan hadits nomor 5469. Sabda Nabi “Kunna Halagah Mubhamah” 
berasal dari Al Amru Al Mubham: perkara samar yang tidak jelas. Di antaranya 
adalah ucapan mereka “Haa'itun Mubham”: dinding yang tidak berpintu dan 
“Baab Mubham”: pintu yang terkunci dan tidak diketahui cara membukanya 
jika terkunci. Dalam kalimat dari Ibnu Mas'ud: “Tawaabiit min hadiid 
mubhamah 'alaihim/peti dari besi yang terkunci atas mereka.” Dikatakan: amr 
mubham/perkara yang tidak jelas, berarti samar dan tidak diketahui maknanya.” 
Ini semua bermakna satu. Demikian ini menyerupai perkataan mereka “Halagah 
mafraghah” pertemuan tertutup yang tidak terbuka. Sabda Nabi 
“Fashamathunna” dengan fa'. Ini yang terdapat dalam # dan Tarikh Ibnu Katsir 
sementara dalam riwayat z, Az-Zawa'id, dan Al Adab Al Mufrad tertulis dengan 
gaf. Kami menggunggulkan dengan fa' karena memilih naskah manuskrip yang 
unggul, yaitu naskah £ dari Al Musnad dan seluruhnya tercetak. Makna kata itu 
dengan dua huruf tersebut berdekatan namun dalam hadits ini menurutku lebih 
tepat dengan fa'. Al Fasham artinya pecah tanpa terbagi-bagi. Mereka 
mengatakan: “Khalkhaal Afsham” dan dalam sifat surga: “Durratun baidhaa' 
laisa fiiha fasham wala washam.” Lihat Al-Lisan 15:351. “Safahul Hagg”: telah 
disebutkan penafsirannya dalam hadits nomor 3644 yang merupakan ff'il madhi 
dengan maf'ulnya. Kata itu di sini merupakan mashdar yang disandarkan 
kepada hagg. Ibnu Al Atsir berkata, “Dalam ungkapan itu ada dua hal: Pertama, 
membuang huruf jar dan menyambung fi'il seolah-olah asalnya adalah safahun 
'alal hagg/merendahkan atas kebenaran. Kedua, menggabung makna fil 
muta'addi seperti kata jah! sehingga maknanya adalah meremehkan (Istikhfaa)) 
kebenaran dan tidak memandangnya sebagai sesuatu yang unggul dan tepat.” 
Dalam riwayat p tertulis “Safahul Khalg,” ini berbeda dengan seluruh riwayat 
yang ada. “Ghamshun Naas” dengan shad, artinya adalah menghinakan mereka 
dan tidak memandang mereka sedikit pun. Dalam riwayat yang lalu tertulis 
“Ghamth” dengan tha'. Az-Zamakhsyari berkata dalam Al Fa 'ig (1:598), 
“Ghamz, Ghamsh, dan ghamth adalah satu makna yang berarti aib dan 
pelecehan.” 


— Musnad Imam Ahmad 


PSG NG Tan id Ci BT ni El MoAt 
5 1 0... G o an... 3 -, : 
KN Ia ai la dia do SN 
£ » . .. . JO sa 2 y te pe ST KENA oo. ey 
VI KP UANG Al Ito Al Sang JB JB PS oa Ml 
SA an ATA aa IST aa Na 
LI AG BA UI AR OS YG Jaa LS 
6584. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Abu 
Muawiyah dan Ibnu Mubarak menceritakan kepada kami, dari Al 
Auza'i, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah bin 
Abdurrahman, dari Abdullah bin Amru, dia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, “Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dia 


dahulu melakukan shalat malam kemudian dia meninggalkan shalat 


malam” 5 


16 Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh Al Bukhari (3:31), An-Nasa'i (1:253), dan 
Ibnu Majah (1:206), semuanya dari jalur Al Auza'i dengan sanad ini. Muslim 
meriwayatkannya (1:320) juga Muhammad bin Nash Al Marwazi dalam Oiyam 
Al-Lail (balaman 19) dari jalur Al Auza'i, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Umar 
bin Al Hakam bin Tsauban, dari Abu Salamah, dari Abdullah bin Amru. Sanad 
ini terkadang keliru bahwa Yahya bin Abu Katsir tidak mendengarnya dari Abu 
Salamah tetapi ia mendengarnya dari Umar bin Al Hakam sehingga sanad ini 
terputus jika membuang Umar. Namun riwayat yang berikutnya, juga riwayat 
Al Bukhari, menjelaskan kalau Yahya mendengar dari Abu Salamah, “Al 
Auza'i berkata: Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abu Salamah bin Abdurrahman menceritakan kepadaku, dia berkata: Abdullah 
bin Amru bin Ash menceritakan kepadaku”. Kemudian Al Bukhari 
menunjukkan kepada riwayat yang di dalamnya ada tambahan “Umar bin Al 
Hakam” dalam sanadnya lalu berkata, “Hisyam berkata: Ibnu Abu Al Isyrin 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Auza'i menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Yahya menceritakan kepadaku dari Umar bin Al Hakam bin Tsauban, 
dia berkata: Abu Salamah menceritakan kepadaku, dengan sanad ini 
semisalnya. Amru bin Abu Salamah mengikutinya dari Al Auza'i.” Dua sanad 
ini bersambung. Al Hafizh berkata (3:31), “Pengarang bermaksud memaparkan 
catatan yang harus diperhatikan bahwasanya tambahan Umar bin Al Hakam, 
yaitu bin Tsauban, antara Yahya dan Abu Salamah, merupakan tambahan dalam 
bersambungnya sanad karena Yahya telah jelas mendengar dari Abu Salamah 
walaupun di antara keduanya tidak dijelaskan dengan kata tahdits 
(haddatsana).” Al Hafizh kemudian berkata (halaman 32), “Jelas Al Bukhari 
mengunggulkan riwayat Yahya dari Abu Salamah dan jelas Muslim 


Musnad Imam Ahmad — is) 


Sebar ara 


Ne ea Hi es ana UAS .N0A0 


o- 0 er as. : o 2. sa. 3 -.0 1 Na 
XP Ao Pn! ga IS ai SP ipdn SI Lagi 


o X HP Nah - PN - 0 ey o- Ka. -. 
Ale AI Gabe Ml Sya) d JB :JB Kab ep BL IG LA abi! 


6585. Az-Zubairi, yaitu Abu Ahmad, menceritakan kepada 
kami, Ibnu Al Mubarak menceritakan kepada kami, Al Auza'i 
menceritakan kepadaku, Yahya bin Abu Katsir menceritakan 
kepadaku, Abu Salamah bin Abdurrahman menceritakan kepadaku, 
Abdullah bin Amru menceritakan kepadaku, dia berkata: Rasulullah 
SAW berkata kepadaku, kemudian dia menyebutkan hadits yang 
semisalnya.!7 


aa an 
menyalahinya karena dia meringkas. atas riwayat yang ditambahkan. Yang 
unggul menurut Abu Hatim dan Ad-Daraguthni serta lainnya adalah apa yang 
dilakukan Al Bukhari. Sekelompok. sahabat Al Auza'i telah mengikuti masing- 
masing dua riwayat itu sehingga perbedaan itu berasal darinya. Seolah-olah dia 
menceritakan dari dua sisi yang membuatnya membawa Yahya dari Abu 
Salamah dengan perantara kemudian dia bertemu dengannya dan menceritakan 
dengannya. Maka ia meriwayatkan hadits itu dari dua sisi.” 

Sanadnya shahih. Hadits ini adalah pengulangan hadits yang sebelumnya. 
Dalam hadits ini ada kejelasan kalau Yahya bin Abu Katsir mendengarnya dari 
Abu Salamah bin Abdurrahman sebagaimana telah kami katakan. “Az-Zubairi” 
tertulis dalam g “Az-Zuhri”. Ini jelas salah. Kami telah membetulkannya dari ». 


— Musnad Imam Ahmad 


MAA 5 Oa Gas YG sat BAL MoAT 


Jb AN Sa Na ubah AAN Gp AA Gi 
PU KP KG aa Jua Syah P3 IP 
YA Au bahkan de Ja hn ta: AP 
pp PUS adas Ta And JS Wb 4 Bj 


7 


2 Dan Je 02 


siar Han gp ga ANE atas Aan TI dy GI JS HA 
Aa ata IU Cigpa Se IP Ea Yah La 3 3 
Yi ala de Je ps 06 IE pe PA 
peti abadaeb ade alan an 


La 


Per UC Lia, PES Hj X3 Pa Ane Ju ana ka Ran 
(4 


6586. Abu Ahmad dan Abu Nu'aim menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata, Sufyan menceritakan kepada kami, dari 
Ibrahim bin Muhammad bin Al Muntasyir, dari bapaknya, ini dalam 
hadits Abu Ahmad Az-Zubairi, dia berkata: Seseorang menemui 
Masrug dan dia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Amru bin Ash 
berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa 
bertemu dengan Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan apapun 
.maka ia akan masuk surga dan kejahatannya tidak akan membawa 
- mudharat/kesusahan padanya sebagaimana seandainya ia bertemu ' 
dengan Allah dan menyekutukan-Nya maka dia akan masuk neraka 
dan kebaikannya tidak akan berguna untuknya.” Abu Nu'aim berkata 
dalam haditsnya: Seseorang atau seorang tua dari penduduk Madinah 
datang dan menemui Masrug lalu ia berkata: Aku mendengar 
Abdullah bin Amru berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa 
bertemu dengan Allah tidak menyekutukan-Nya dengan apapun maka 
kejahatannya tidak akan memberi mudharat padanya. Barangsiapa 


Musnad Imam Ahmad — 


meninggal dengan menyekutukan-Nya maka kebaikannya tidak akan 
memberi manfaat untuknya.” Abdullah (bin Ahmad bin Hanbal) 
berkata: Yang benar adalah yang dikatakan oleh Abu Nu'aim.'”? 


18 Sanadnya shahih walaupun pada lahirnya ada keraguan bahwa seorang tabi'i 
.yang meriwayatkannya tidak dikenal, sebagaimana akan kami jelaskan Insya 
Allah. Sufyan adalah Ats-Tsauri. Ibrahim bin Muhammad bin Al Muntasyir: 
tsigah. Ahmad, Ibnu Ma'in, Abu Hatim, dan lainnya menilainya tsigah. Al 
Bukhari menulis biografinya dalam Al Kabir (1/1/320). Bapaknya, Muhammad 
bin Al Muntasyir bin Al Ajda? Al Hamdani Al Kufi, adalah seorang tabi'i yang 
tsigah. Ahmad, Ibnu Saad, dan lainnya menilainya tsigah. Muhammad ini 
adalah anak saudaranya Masrug bin Al Ajda”. Dia meriwayatkan hadits ini dari 
pamannya. Al Bukhari menulis biografinya dalam Al Kabir (1/1/219) dan 
berkata, “Dia mendengar dari Aisyah, Ibnu Umar, dan Amru bin Syurahbil.” 
Hadits ini disebutkan oleh Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawa'id (1:19) dan ia 
berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dalam Al Kabir. Para 
perawinya adalah perawi kitab Shahih selain seorang tabi'i yang tidak 
disebutkan namanya. Ath-Thabrani meriwayatkannya dan menjadikan hadits ini 
dari riwayat Masrug dari Abdullah bin Amru” Apa yang dikatakan oleh Al 
Haitsami ini telah dikatakan oleh Al Hafizh Al Husaini dalam Al Ikmal 
(halaman 152). Dia berkata dengan menunjuk kepada hadits ini, “Masrug dari 
seseorang yang menemuinya dari Abdullah bin Amru bin Ash, dengan hadits: 
Barangsiapa yang bertemu Allah tidak menyekutukan-Nya dengan apapun.” Al 
Hafizh Ibnu Hajar mengikutinya dalam 4t-Ta'jil (halaman 549) dan 
menyebutkan yang seperti itu. Hal ini menurutku merupakan kekeliruan dari 
mereka, yang menyerupai redaksi sanad yang membingungkan pada lahirnya, 


bahwa Masrug meriwayatkan hadits ini dari seseorang yang menemuinya. Saya . 


melihat bahwa redaksi itu mengabaikan hal ini jika seorang pembahas 
memperhatikan sanad itu dengan teliti dan sabar. Seandainya lahir sanad itu 
menunjukkan kepada apa yang mereka katakan niscaya hadits itu berasal dari 
riwayat Muhammad bin Al Muntasyir dari seorang tamu yang tidak diketahui 
ini. Ini karena Muhammad bin Al Muntasyir menceritakan kisah yang 
didalamnya dikatakan, “Seseorang menemui Masrug dan dia berkata: Aku 
mendengar Abdullah bin Amru bin Ash,” dalam riwayat Abu Ahmad Az- 
Zubairi atau “Seseorang atau seorang tua dari penduduk Madinah datang 


menemui Masrug, ia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Amru,” dalam. 


riwayat Abu Nu'aim. Seandainya hadits itu dari Abdullah bin Amru dari 
riwayat seorang yang tak dikenal ini tentu hadits itu berasal dari riwayat 
Muhammad bin Al Muntasyir dari seseorang ini karena dia menceritakan kisah 
yang dia saksikan dan dia hadiri. Kisah-kisah dari berbagai jalur perawi dalam 
riwayat ini hampir-hampir tidak meragukan bahwa kisah ini diriwayatkan oleh 
Muhammad bin Al Muntasyir dari apa yang ia saksikan di hadapan pamannya, 
Masrug, dan bahwa di dalam kisah itu ada sesuatu yang diringkas dan 
menjadikan hadits itu berkisar antara Masrug dan tamunya serta mengklaim 
kalau Masrug menceritakan tamunya dengan hadits ini dari Abdullah bin Amru. 
Jika hadits itu —-sebagaimana yang mereka duga— “Dari Masrug, dari seseorang 


— Musnad Imam Ahmad 


yang tak dikenal” maka hal itu tidak ditunjukkan sedikit pun oleh redaksi 
sanadnya. Jika hadits itu “Dari Muhammad bin Al Muntasyir dari seseorang 
.j. yang tak diketahui,” maka itu merupakan kemungkinan yang jauh. Seandainya 
demikian yang dimaksud oleh perawi, tentu akan digunakan redaksi lain yang 
»..3s lebih jelas untuk menunjukkannya, Maka jelas kesamaran itu akan terungkap 
““ kalau kata ganti dalam kalimat “Dia berkata: Aku mendengar Abdullah bin 

- Amru” kembali kepada Masrug. 
ful. ini ditunjukkan dan dikuatkan dengan apa yang diceritakan oleh Al 
8, Haitsami: Bahwasanya Ath-Thabrani menjadikan hadits itu dari riwayat Masrug 
“ w.lari Abdullah bin Amru. Ath-Thabrani telah menghilangkan kesamaran dan 
membuang kemungkinan yang jauh. Seandainya Al Haitsami rahimahullah 
.menyebutkan redaksi riwayat Ath-Thabrani sehingga bagaikan mengambil 
“' dengan tangan. Kitab Ath-Thabrani tidak ada pada kami sehingga kami dapat 
' 'mengutipnya. Yang dapat kami . lakukan sekarang tidak lain adalah 
.mencukupkan dengan apa yang diceritakan Al Haitsami darinya. Masih tersisa 
sesuatu yang berhubungan dengan bentuk sanad. Itu adalah: Bahwa Imam 
Ahmad meriwayatkan hadits ini dari dua gurunya: Abu Ahmad Az-Zubair dan 
Abu Nu'aim Al Fadhl bin Dukain. Keduanya dari Sufyan Ats-Tsauri “Dari 
Ibrahim bin Muhammad bin Al Muntasyir dari bapaknya.” Kemudian sesudah 
itu Ahmad berkata, “Ini dalam hadits Abu Ahmad Az-Zubairi. Dia berkata: 
seseorang menemui,” dan seterusnya. Ia bermaksud menjelaskan riwayat Abu 
Ahmad dengan perkataannya dan membedakan antara lafazhnya dengan lafazh 
riwayat Abu Nu'aim. Kalimat “Ia berkata seseorang menemui” bersambung - 
dengan sanad. Kata ganti di dalamnya kembali kepada Muhammad bin Al 
Muntasyir. Dialah yang berkata, “Seseorang menemui.” Ini adalah sesuatu yang 
jelas yang tidak tersembunyi bagi orang yang mempelajari ilmu sanad. 
Kemudian Ahmad kembali kepada riwayat gurunya yang lain, Abu Nu'aim, 
sesudah dia menyempurnakan redaksi riwayat Az-Zubairi dengan berkata, “Abu 
Nu'aim berkata dalam haditsnya: Seseorang datang.” Ini juga bersambung 
dengan sanad yang lalu. Orang yang mengatakan “Seseorang datang,” adalah 
Muhammad bin Al Muntasyir dan kata. ganti di dalamnya kembali kepadanya 
bukan kepada Abu Nu'aim. Ini juga jelas seperti yang sebelumnya. Walaupun 
pada lahirnya terlihat ada kesalahan bagi orang yang tidak mengetahui ilmu 
sanad. Kesalahan ini terletak pada seseorang dari zaman kita, yang mendapat 
kehormatan untuk menisbatkan diri melayani (Al Musnad) yang mulia ini, yang 
— menjadikan hadits ini sebagai hadits Abu Nu'aim, dalam kitabnya Al Fath Ar- 
Rabbani (1:54) dengan mengatakan sebagai berikut: “Dan dari Abu Nu'aim, ia 
berkata: seseorang menemui” dan seterusnya!! Mengingat bahwa ia 
menyebutkan sanad di dalam penjelasan hadits ini di catatan kaki! Dia 
menyangka —dengan ilmu yang tidak dia miliki- bahwa Abu Nu'aim adalah 
seorang perawi di tingkat tinggi dalam hadits itu yang meriwayatkan atau 
menceritakan hadits itu dari Masrug. Dia lupa bahwa Abu Nu'aim adalah 
perawi tingkat bawah dan bahwa yang menceritakan kisah jitu adalah 
Muhammad bin Al Muntasyir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kita 
dan dia. Adapun perkataan Abdullah bin Ahmad pada akhir hadits, “Yang benar 


Musnad Imam Ahmad — 


ah 


Kal X5 ega Pn Hare ie vi Kg Kla 1OAV 

LAS api AN Ata 3 dal Up ALA op olah 6 udh ia :JB 
Na nan Mae ane A3 x “. 1 be Ga) tag an ad 
Pay ab Aa tah dl Ko AI In JG "UG 

ee Dr BPI . Tama na AA EL PUT 8 31K. Pad 
Ojo taka A6 JB cold Oa cela Iylabiy GI 
di 
6587. Yahya bin Hammad menceritakan kepada kami, Abu 
Awanah dan Abdusshamad menceritakan kepada kami, dia 
(Abdusshamad) berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, dari Atha' 
bin As-Sa'ib, dari bapaknya, dari Abdullah bin Amru, dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, “Sembahlah Yang Maha Pengasih, 


sebarkanlah salam, berilah makan, niscaya kalian akan masuk 
surga.” Abdushshamad berkata, “Kalian akan masuk surga.” 


adalah apa yang dikatakan oleh Abu Nu'aim,” aku tidak tahu apa yang ia 
maksud? Antara riwayat Abu Nu'aim dan riwayat Az-Zubairi tidak ada 
perbedaan yang kembali kepada benar atau salah. Sesungguhnya perbedaan 
-antara keduanya hanya tambahan dan pengurangan sebagian lafazh, cerita di 
awal kisah, dan dalam lafazh yang marfu'. Perbedaan dalam lafazh di awal 
kisah bukan sesuatu yang berarti, bahkan hampir tidak ada perbedaan. 
Sementara tambahan dalam lafazh yang marfu' dari Abu Ahmad Az-Zubairi 
merupakan tambahan tsigah yang harus diterima, tidak mengungguli riwayat 
dari membuangnya kecuali ada dalil-dalil yang kuat yang mengharuskan hal itu. 
Tidak ada satu dalil pun yang ditemukan, bahkan justru dalil lain yang 
menguatkannya: Dalil-dalil dari Al Our'an dan As-Sunnah yang saling 
mendukung bahwasanya orang yang bertemu dengan Allah tidak 
menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun “Dia akan masuk surga,” dan orang 
yang bertemu dengan-Nya dan menyekutukan-Nya “Dia akan masuk neraka.” 
Ini termasuk doktrin-doktrin yang sudah jelas dalam Islam. Kalimat “Maa 
Daalahu Abu Nu'aim” dalam p & tertulis “Maa Oaala,” tanpa ha”. ' 

19 Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam Al Adab Al 
Mufrad 144 dari jalur Muhammad bin Fudhail bin Ghazwan, Ad-Darimi (2:109) 
dari jalur Ibrahim bin Musa, At-Tirmidzi (3:100) dari jalur Abu Al Ahwash 

' Salam bin Sulaim, dan Abu Nu'aim dalam AI! Hilyah (1:287) dari jalur Jarir. 
Semuanya dari Atha' bin As-Sa'ib semisalnya. Ibnu Majah meriwayatkannya 
secara ringkas (2:207) dari jalur Muhammad bin Fudhail dari Atha'. At- 
Tirmidzi berkata, “Hadits hasan shahih.” Al Mundziri mengutipnya dalam At- 


— Musnad Imam Ahmad 


as Pd 


Abe 13 Up 3 rara Men P3 Wa . TOAA 


de PH app Ata ad AA 
as 2s PI Ja gi Pn au Ana gura 
Aa S3 J6 au 3 An ena Hi tan 
lia Haa IP Hb :JU SIiD L Jas JB dpi 


MA gg aa Say oU 
6588. Yahya bin Hammad menceritakan kepada kami, Abu 
“Awanah menceritakan kepada kami, dari “Atha” bin As-Sa'ib, dari 
bapaknya, dari Abdullah bin Amru, bahwasanya dia menceritakan dari 
Nabi SAW yang bersabda, “Seorang tamu bertamu kepada seseorang 
dari Bani Israil. Di dalam rumah orang Bani Israil itu ada seekor 
anjing betina yang hamil tua. Anjing itu berkata: Demi Allah aku 
tidak akan menggonggong kepada tamu keluargaku. Tiba-tiba anak 
anjing yang berada di dalam perutnya menyalak. Dikatakan: Apa ini? 
Maka Allah mewahyukan kepada seseorang di antara mereka: Ini 
adalah perumpamaan umat sesudah kalian: orang yang kurang 
ajarnya menindas orang yang sopan. 2. 


Targhib wa At-Tarhib (2:46) dari At-Tirmidzi, mengutip penilaian shahih 
darinya namun tidak memberikan komentar. Ia juga mengutip hadits ini sekali 
lagi (3:266) yang semisalnya dan berkata, “Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang 
menilainya shahih dan Ibnu Hibban dalam kitab Shahihnya. Lafazh ini berasal 
darinya.” Lihat hadits nomor 6581. Kata “tadkhuluuna” seperti inilah tertulis 
dalam ushul Al Musnad yang tiga dengan mencantumkan nun. Ditulis atas 
hadits itu dengan tanda shahih dalam » 5. 

.180 Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (7:280). 
Penulisnya berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bazzar, dan Ath-Thabrani. 
Dalam sanadnya ada Atha' bin As-Sa'ib yang pikun.” Nama sahabat yang 
tertulis dalam tempat ini adalah “Abdullah bin Umar.” Ini tak diragukan lagi 
merupakan kesalahan dari penyalin atau penerbit. Kemudian penulis Majma' 
menyebutkan sekali lagi hadits ini dengan makna yang sama (1:183) dan 
menisbatkannya kepada Ath-Thabrani dalam Al Ausath dan menunjukkan 
kepada riwayat Ahmad ini. “Mujihh” dengan mendhammah mim, mengkasrah 


Musnad Imam Ahmad — (221) 


8 8G. 8 Pa 


Hila oy3 #Ua2 2 IAI EA ana Kp GA NONA 


. . . ” 
La “ 
- » 
. 


». 3d . ng N Oa aa 

Je DIANA SAN nb oi an ip ali 
38 Hera Dk . 2 2G aan Ne 2yere Dc Intan ore Aa 
Kat uas Sah Hal OA (3 ISA Gl ig la 
AKAP JL IE IK) INI ola SB (IR 
| Er 

”6589. Abdushshamad menceritakan kepada kami, Hammad 
menceritakan.kepada kami, dari Atha' bin As-Sa'ib, dari bapaknya, 
dari Abdullah bin Amru: Bahwasanya kaum Yahudi mengatakan 
kepada Rasulullah SAW: . Kematian atasmu! Kemudian mereka 
berkata kepada diri mereka sendiri (Seandainya Allah tidak menyiksa 
kami dengan apa yang kami katakan)! Maka turunlah ayat ini: (Dan 
apabila mereka datang kepadamu mereka mengucapkan salam 


kepadamu dengan salam yang bukan sebagai salam yang Allah 
tentukan untukmu) hingga akhir ayat.'"! 


jim, dan mentasydid ha'. Ibnu Faris berkata dalam Magayis Al-Lughah 1:405, 
“Jim dan ha' menunjukkan kepada besarnya sesuatu... termasuk di dalamnya: 
Ahajjatil Untsa, perempuan yang hamil dan sudah dekat waktu melahirkan: hal 
itu ketika perutnya sudah besar karena besarnya anak yang ada di dalamnya. 
Bentuk jamak kata itu adalah Mijaahh.” Ibnu Al Atsir berkata, “Diriwayatkan 
juga Mujihhah, dengan ha? yang menunjukkan bentuk mu 'annats.” 
“Ahlaamuha” berasal dari “Al Hilm” dengan mengkasrah ha' dan mensukun 
mim yang berarti sabar dan berakal. Dalam Al-Lisan (15:34) disebutkan, ' 
“Ahlaamul Gaum: Hulamaa'uhum, rajulun haliim min gaumin ahlaamin wa 
hulamaa'” Dalam p 5 tertulis “Hulamaa'uha” dan ini yang terdapat dalam 
Majma' Az-Zawa 'id. Yang ada di sini sama dengan yang ada dalam riwayat d 
dan naskah di catatan pinggir » &. Tn: 

1 Sanadnya shahih. Hammad adalah Ibnu Salamah. Hadits ini disebutkan oleh 
Ibnu Katsir dalam tafsirnya (8:261) dari tempat ini. Dia berkata, “Sanadnya 
hasan namun mereka tidak meriwayatkannya,” yaitu penulis Kitab yang Enam. 
Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (7:121-122). Penulisnya berkata, 
“Diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bazzar, dan Ath-Thabrani. Sanadnya bagus 
karena Hammad.mendengar dari Atha' ketika masih dalam keadaan sehat.” Aku 
katakan bahwa ini merupakan kebolehan sanad yang shahih sebagaimana telah 
kami: katakan. As-Suyuthi menisbatkan hadits ini juga dalam Ad-Durr Al 


—— Musnad Imam Ahmad 


p.. dh. 5 kerna 


ajak ML BSE bla ta 1 Ci “04 


0... 


SARA ab: SIB Ae ol HAB ol an pad 3 AD 
ada DS url nan aa apa 
Ka ds ce 1 Jas MG 3 sala ale 
HE PP pena al, 


6590. Abdusshamad dan Affan menceritakan kepada kami, : 
“keduanya berkata, Hammad menceritakan kepada kami, dari Atha' bin 
As-Sa'ib, dari bapaknya, dari Abdullah bin Amru: Bahwasanya 
“seseorang datang dan berkata: Ya Allah ampunilah diriku dan 
' Muhammad, jangan Engkau berserikat dalam rahmat-Mu kepada kami 
“dengan siapapun!! Nabi SAW bertanya, ' “Siapa yang mengatakan 
itu?” Orang itu menjawab, “Aku.” Nabi pun bersabda, “Engkau telah 
menghalangi (rahmat Allah) dari orang banyak. 20 


Ip am pen da : PI aa LN rara VOAN 


. uc. 2.8. 


AAA nabi ng gag 
Lea PR Sa an A.A e, 
SB EA Jap dB pala dl AI Ueo AI Ia ad uypak 


Mantsur (6:184) kepada Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Mardawaih, 
dan Al Baihagi dalam Syu'ab Al Iman. 

182 Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam Al Adab Al 
Mufrad 92 dari Musa bin Isma'il dan Syihab, yaitu bin Ibad Al Abdi, dari 
Hammad, dengan sanad ini. Ibnu Hibban meriwayatkannya dalam kitab 

“Shahihnya (2:206) (dari manuskrip At-Tagasim wa Al Anwa”) dari jalur Musa 
bin Isma'il dari Hammad bin Salamah yang semisalnya. Al Haitsami 
menyebutkannya dalam wMajma' Az-Zawa'id (10:150) dan berkata, 
“Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani semisalnya. Sanad keduanya 
hasan.” Aku katakan bahkan hadits ini shahih sebagaimana telah kami katakan 
dalam sanad hadits yang sebelumnya. Terdapat hadits lain yang semisal 
maknanya yang berasal dari hadits Abu Hurairah yang ada dalam riwayat 
Ahmad, Al Bukhari, Abu Daud, dan An-Nasa'i. Lihat 41 Muntaga 1065. 


Musnad Imam Ahmad — 231 


Ea aka BI an -Ju ip dna as 
An SAN, “ah ema, CAN - Je BAU ol Ui 


: TP a 
6591. Abu Ashim, yaitu An-Nabil, menceritakan kepada kami, 
Abdul Hamid bin Ja'far mengabarkan kepada kami, Yazid bin Abu 
“Habib menceritakan kepada kami, dari Amru bin Al Walid, dari ' 
Abdullah bin Amru, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 
“Barangsiapa yang berkata atas namaku apa yang tidak aku katakan 
maka “hendaknya dia mempersiapkan tempatnya di neraka 
Jahannam.” Abdullah berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, “Sesungguhnya Allah “Azza wa Jalla mengharamkan 
khamer, judi, dadu, dan Ghubaira (minuman dari Jagung), Setiap 
yang memabukkan itu haram. "8 


SE gp G3 Ea AP Ag Tarra “TOAY 


2 0 2.3 


AI Ae JS Pi A3 22) Ge rate EH 3 “Ju anta 3 
ANE aan Ag ai de A5 Io ae 


” 0: . 


Tepa fi cl £ rama P3 ya nu 4, ol di 2, 2 
MN ja Fr aa Pads MAA la aa Ag MEA TEMA YA aa pat 

6592. Wahab, yaitu bin Jarir, menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al Hakam, dari Mujahid, dia 
berkata: Si.fulan i ingin dipanggil dengan (Junadah bin Abu Umayyah) 


maka Abdullah bin Amru berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“Barangsiapa yang mengaku kepada selain bapaknya maka dia tidak 


#3 Sanadnya shahih. Hadits ini adalah pengulangan nomor 6478. Lihat hadits 
nomor 6486, 6547, dan 6564. 


lz2aj — Musnad Imam Ahmad 


akan mencium bau. surga. Sesungguhnya bau surga itu tercium dari 


2 jarak tujuh puluh tahun” atau “perjalanan tujuh puluh tahun. " Beliau 
bersabda, “Dan Barangsiapa yang berbohong atas namaku secara 


sengaja maka hendaknya dia mempersiapkan tempatnya di 
neraka,” 4 Tn Na PN 


IM Sanadnya shahih. Wahab adalah bin Jarir bin Hazim. Telah disebutkan 


Sad 


ketsigahannya nomor 725. Kami tambahkan di sini bahwa Sulaiman bin Daud 


Al Oazzaz bertanya kepada Ahmad, “Aku ingin ke Bashrah, dari siapa aku 
harus menulis hadits?” Ahmad menjawab, “Dari Wahab bin Jarir dan Abu Amir 
Al Agdi.” Ibnu Sa'd menulis.biografinya dalam 4th-Thabagat (7/2/51). Dalam 


. At-Tahdzib (11:162) ada perkataan dari Ahmad yang kami duga tidak benar 


— berasal darinya bahwa, “Ahmad berkata: Wahab tidak meriwayatkan sedikitpun . 


dari Syu'bah akan tetapi Wahab adalah seorang yang memiliki sunnah.” 
Penafian ini bertentangan dengan keberadaan riwayat Wahab dari Syu'bah 
dalam Al Musnad yang ada di tempat ini. Begitu juga Al Bukhari menulis 
biografinya dalam Al Kabir (4/1/169) dan menetapkan kalau Wahab mendengar 
dari Syu'bah. Al Bukhari berkata, “Wahab mendengar dari Syu'bah dan 
bapaknya.” 

Al Hakam adalah bin Utaibah, dengan mendhammahkan 'ain, memfathahkan 
ta' dan ba' yang di antara keduanya ada ya' yang disukunkan. Dia adalah 
seorang tsigah tsabat yang masyhur. Ibnu Sa'd berkata (6:231), “Al Hakam 
adalah seorang yang tsigah, ahli figih, alim, luhur, banyak meriwayatkan 
hadits.” Al Bukhari menulis biografinya dalam Al Kabir (1/2/330-331). Hadits 
ini diriwayatkan oleh Al Khathib dalam Tarikh Baghdad (2:34T), dari jalur 
Muhammad bin Abdul Malik Ad-Dagigi dari Wahab bin Jarir dengan sanad ini, 
secara ringkas, meringkas darinya atas yang marfu' “Manid da'a ila ghairi 
abiih?” dengan tidak menyebutkan kisah di awalnya juga tidak menyebutkan 
ancaman orang yang berbohong di akhirnya. Nama sahabat di dalam hadits itu 
tertulis “Abdullah bin Umar.” Ini adalah kesalahan dari penyalin atau penerbit. 
Akan disebutkan juga secara ringkas nomor 6834 dari riwayat Muhammad bin 
Ja'far dari Syu'bah. Ibnu Majah meriwayatkan hadits ini (2:68) dari jalur 
Sufyan, dari Abdul Karim, dari Mujahid, secara marfu' dan diringkas juga. 
Namun di dalamnya tertulis “Wa inna riihaha layuujadu min masiirati 
khamsimi'ati “aam.” Al Bushairi berkata dalam Zawa'id-nya,. “Sanadnya 
shahih.” Al Haitsami menyebutkan hadits ini dalam Majma' Az-Zawa'id (1:98) 
secara ringkas juga dan berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad. Para perawinya 
adalah perawi kitab Shahih.” Dia menunjukkan kepada riwayat Ibnu Majah 
yang telah kami sebutkan. Lihat hadits yang telah lalu nomor 5998 dan yang 
akan datang nomor 7019. | 

Junadah bin Umayyah: Menurut mereka tentang nama ini ada tiga biografi. 
Yang unggul adalah yang dipilih oleh Ibnu Abdil Barr dan Ibnu Hajar bahwa 
nama itu hanya ada dua: “Junadah bin Abu Umayyah Al Azdi” seorang sahabat 
yang akan disebutkan dalam Al Musnad satu hadits darinya nomor 16671, yang 
lain adalah “Junadah bin Malik Al Azdi” seorang tabi'i. Semoga kami diberi 


Musnad Imam Ahmad — l2s| 


28.9 .o. hu 3 1G 0 


SA PN LA AR AS Ea NOAr 

| pi pil 2 Oil AP RA GP AI AAA 3 ge 
ba pe we IE MA oi ape 3 
Jl S -T He SE UG eh Yg Hp Up 3 yank U 
SM bea A Pee AN Ie :JG Oa 3 
an "3 Cai LA Yin HA db Can dl, da 
He Ab Ud £ AM aa daa Jon In, IG 


2... 


3, sy Tae Bgn as WP aa Sg sal 


Jin es Jo Is ti St EL 3 
Sal) 


6593. Husain, yaitu Husain bin Muhammad, menceritakan 
kepada kami, Jarir, yaitu Ibnu Hazim, menceritakan kepada kami, dari 
Muhammad, yaitu bin Ishak, dari Abu Sufyan, dari Muslim bin Jubair, 
dari Amru bin Al Harisy, ia berkata: Aku bertanya kepada Abdullah 
bin Amru bin Ash: Kami berada di daerah yang di situ tidak ada dinar 
dan dirham. Kami melakukan jual beli dengan unta dan kambing 
sampai batas waktu tertentu. Bagaimana menurut pendapatmu tentang 
hal itu? Abdullah berkata: Engkau bertanya kepada orang yang tahu 
tentang hal itu. Rasulullah SAW menyiapkan pasukan atas unta dari 
“unta sedekah sampai untanya telah habis dan orang-orang masih ada. 


o ae 


petunjuk untuk meneliti perbedaan ini dalam hadits di atas, Insya Allah. Lihat AI 
Kabir karya Al Bukhari (1/2/231-232), Ibnu Sa'd (7/2/151) dan 194, Al Isti'ab 
94-95 tiga biografi, Usud Al Ghabah (1:297-298) dan 299-300 tiga biografi 
juga, Al Ishabah (1:256-257), 258 dan 275 tiga biografi juga, dan At-Tahdzib 
(2:115-116). “Lam yarah ra'ihatal jannah” Ibnu Al Atsir berkata, “Yakni tidak 
mencium baunya. Dikatakan: Raaha yariihu, raaha yaraahu, dan araaha 
yuriihu, menemukan bau sesuatu.” 


— Musnad Imam Ahmad 


Maka Rasulullah SAW bersabda, “Belilah untuk kami unta yang 
. muda dari unta sedekah Jika telah datang sampai: kami 
. memberikannya kepada mereka.” Maka aku membeli satu unta 
dengan dua atau tiga unta yang muda sampai aku selesai. Kemudian 
| Rasulullah SAW memberikan hal itu dari unta sedekah.'" 


1 Sanadnya shahih. Abu Sufyan: Biografinya ditulis dalam At-Tahdzib (12:113). 
Penulisnya mengatakan, “Utsman Ad-Darimi berkata dari Ibnu Ma'in: Tsigah 
masyhur. Saya (Ibnu Hajar) berkata: Adz-Dzahabi berkata: Tidak dikenal.” Ibnu 
“Hajar juga menulis biografinya dalam At-Ta'jil (490) dan berkata, “Abu Sufyan 
Al Harasyi: Telah disebutkan dalam biografi “Muslim bin Jubair” dalam huruf 
mim,” yakni yang telah disebutkan dalam .At-Ta'jil (399-401). Kami akan 
tunjukkan hal itu ketika membahas “Muslim bin Jubair”. Perkataan Adz- 

- Dzahabi dalam AI Mizan (3:361) “Tidak dikenal” tidak berpengaruh apa-apa 
sesudah Ibnu Ma'in menilainya tsigah. Akan disebutkan dalam Al Musnad, 
riwayat hadits ini nomor 7025, tentang perkataan Ibnu Ishak, “Abu Sufyan Al 
Harasyi menceritakan kepada kami, dia seorang yang tsigah menurut penduduk 
negerinya.” Ini merupakan penilaian tsigah yang kuat dari Ibnu Ishak yang 
meriwayatkan dan mendengar darinya dan kemudian dikuatkan kembali oleh 
Ibnu Ma'in. “Al Harasyi,” dengan memfathahkan ha' dan ra', penisbatan 
kepada “Bani Al Harisy” dengan memfathah ha' dan mengkasrah ra', 
sesudahnya ada huruf ya' dan syin. Muslim bin Jubair, dengan mendhammah 
jim, seorang maula Tsagif sebagaimana dijelaskan dalam riwayat yang akan 
datang nomor 7025, “Dari Muslim bin Jubair pemimpin Tsagif. Muslim adalah 
seseorang yang diambil hadits darinya. Dia telah menemui dan mendengar.” Hal 
ini menurut saya cukup membuktikan ketsigahannya pada apa yang akan kami 
sebutkan biografinya dan dalam takhrij haditsnya, Insya Allah. Al Bukhari 
menulis biografinya dalam Al Kabir (4/1/258) dan berkata, “Muslim bin Jubair 
Al Harasyi, dari Ibnu Umar. Hasyim menisbatkannya dari Ya'la bin Atha'.” 
Sebagian ulama menduga bahwa ia bukan termasuk perawi dalam hadits ini, 
padahal ia termasuk perawinya sebagaimana ditegaskan Ibnu Hajar dalam At- 
Ta'jil 399-400 yang berkata, “Al. Husaini berkata: Dia bukanlah yang 
sebelumnya, yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang mengatakan: 
Kemungkinan memang dia namun kemungkinan itu jauh. Mungkin juga 
semuanya itu satu namun kemungkinan itu lebih jauh lagi. Aku (Ibnu Hajar) 
berkata: Kemungkinan itu tidak jauh karena kesamaan namanya, nama bapak, 
dan nisbatnya. Ini karena Ats-Tsagafi menisbatkan diri kepada Tha'ifi karena 
memang itu negeri mereka dan menisbatkan kepada Harasyi karena bisa saja 
mereka berasal dari sana. Menisbatkan kepada Tsagafi karena persahabatan dan 
kepada Tha'ifi karena tinggal di sana.” Aku berkata: Adapun apa yang 
disebutkan oleh Al Bukhari bahwa dia (Muslim) meriwayatkan dari “Abdullah 
bin Umar,” aku rasa itu merupakan petunjuk kepada riwayat lain selain hadits 
ini khususnya, dan bahwa Al Bukhari menjaga persangkaan kuatnya kalau ia 
menyebutkan guru yang lebih awal bagi perawi yang dia tulis biografinya. 
Muslim meriwayatkan dari sahabat, menurut yang ditunjukkan oleh Al Bukhari, 


Musnad Imam Ahmad — 


— dan dari tabi'i dalam hadits ini. Hal yang seperti ini banyak terjadi dalam para 
perawi yang sudah dikenal. “Muslim bin Jubair,” ini disebutkan oleh Ibnu 
Hibban dalam Ats-Tsigah sebagaimana disebutkan juga dalam At-Tahdzib 
(10:124), Al Ikmal karya Al Husaini (halaman 104), dan At-Ta'jil. Amru bin Al 
Harisy Abu Muhammad Az-Zubaidi: Ibnu Abu Hatim menulis biografinya 
dalam Al Jarh wa At-Ta'dil (3/1/227) dan berkata, “Dia mendengar dari 
Abdullah bin Amru, Abu Sufyan meriwayatkan darinya dari Muslim bin Katsir 
(Beginilah!). Aku mendengar bapakku mengatakan demikian.” Perkataan Ibnu 
Abu Hatim “Muslim bin Katsir,” demikian tertulis di dalam kitabnya. Pentashih 
cetakan di Hiderabad mengoreksi hal ini, “Dikatakan: Muslim bin Jubair. Akan 
kami beri catatan atasnya dalam biografi Muslim bin Katsir”” Sementara yang 
ada dalam At-Tahdzib (8:20), “Abu Sufyan meriwayatkan darinya tanpa 
.penisbatan. Dikatakan: dari Abu Sufyan, dari Muslim bin Jubair, darinya.” 
Bagian Al Jarh wa At-Ta'dil yang di dalamnya menyebutkan “Muslim bin 
Katsir” belum dicetak dan aku tidak menemukan biografi dengan nama 
“Muslim bin Katsir” dalam At-Tahdzib, At-Ta'jil, juga Tarikh Al Bukhari. Aku 
tidak tahu siapa dia? Hampir aku menetapkan kalau ini adalah kesalahan dari 
salah satu perawi yang tidak diperhatikan oleh Ibnu Abu Hatim, jika ia menulis 
biografinya. Amru bin Harisy: Seorang tabi'i, sebagaimana tampak dalam 
redaksi hadits. Ibnu Ma'in berkata tentang haditsnya ini, “Ini adalah hadits yang 
masyhur.” Hal seperti ini cukup untuk berhujjah dengan riwayatnya setelah 
diketahui kalau ia termasuk tabi'in sampai apa yang akan kami sebutkan —Insya 
Allah- dalam takhrij hadits. “Al Harisy” dengan memfathahkan huruf' ha', 
mengkasrahkan ra', dan diakhiri dengan syin. “Az-Zubaidi” dengan 
mendhammahkan huruf zay. Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraguthni (318) 
dari jalur Abu Umayyah Ath-Tharsusi, dari Husain bin Muhammad Al Marwazi 
—guru Ahmad di sini- dari Jarir bin Hazim, dengan sanad ini. Dengan demikian 
maka Imam Ahmad tidak sendirian meriwayatkan hadits ini dari Husain bin 
Muhammad Al Marwazi. Akan disebutkan juga secara lebih panjang sedikit 
nomor 7025 —sebagaimana kami tunjukkan tadi- dari Ya'gub bin Ibrahim bin 
Sa'd, dari bapaknya, dari Ibnu Ishak, “Abu Sufyan Al Harasyi menceritakan 
kepada kami, ia seorang yang tsigah menurut penduduk negerinya, dari Muslim 
bin Jubair maula Tsagif, Muslim adalah seorang yang diambil hadits darinya, 
dia telah menemui dan mendengar, dari Amru bin Harisy Az-Zubaidi, dari 
Abdullah bin Amru bin Ash” dan seterusnya. Ini adalah sanad yang shahih 
muttashil. Ini adalah dua orang perawi yang tsigah dan hafizh: Jarir bin Hazim 
dan Ibrahim bin Sa'd. Dua orang ini sanadnya bagus dan menyebutkan hadits 
ini dengan satu susunan, tidak berbeda atas gurunya, Muhammad bin Ishak, 
“Dari Abu Sufyan, dari Muslim bin Jubair, dari Amru bin Al Harisy, dari 
Abdullah bin Amru.” Keraguan yang mereka sangka tentang mentadlisnya 
Muhammad bin Ishak telah terangkat dengan penjelasan kalau dia mendengar 
dari Abu Sufyan Al Harasyi dalam riwayat berikut: riwayat Ibrahim bin Sa'd 
darinya. Hammad bin Salamah telah salah, dia meriwayatkan hadits dari. 
Muhammad bin Ishak secara ringkas dan mencampurkan dalam sanadnya: Abu 
Daud meriwayatkannya nomor 3357 (3:256 dalam Aun Al Ma'bud) dari Hafsh 
bin Umar, “Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Muhammad 


— Musnad Imam Ahmad 


bin Ishak, dari Yazid bin Abi Habib, dari Muslim bin Jubair, dari Abu Sufyan, 

dari Amru bin Harisy, dari Abdullah bin Amru, bahwasanya Rasulullah SAW 
memerintahkannya untuk menyiapkan tentara namun unta-unta telah habis. 

Maka Nabi memerintahkannya untuk mengambil dari unta muda sedekah. 

Abdullah lalu mengambil satu unta dengan dua unta kepada unta sedekah.” 
Begitu pula hadits itu diriwayatkan oleh Ad-Daraguthni nomor 318 dan Al 
Hakim (2:56-57). keduanya dari jalur Abu Umar Al Haudhi, yaitu Hafsh-bin 
Umar, dari Hammad bin Salamah. Al Baihagi meriwayatkannya (5:287-288) 
dari jalur Abdul Wahid bin Ghiyats, dari Hammad bin Salamah juga, dari 
Muhammad bin Ishak, seperti riwayat Abu Daud. Al Mundziri berkata 3218, 
“Dalam sanadnya ada Muhammad bin Ishak. Dia berbeda juga tentang 
Muhammad bin Ishak dalam hadits ini. Hal itu disebutkan oleh Al Bukhari dan 
lainnya. Al Khaththabi menceritakan bahwa dalam sanad hadits Abdullah bin 
Amru juga ada kritikan.” Al Baihagi mengatakan sesudah menulis riwayatnya, 
“Mereka berbeda pendapat tentang Muhammad bin Ishak dalam sanadnya dan 
Hammad bin Salamah merupakan yang paling bagus redaksinya di antara 
mereka.” Al Hakim berkata sesudah menuliskan riwayatnya dari jalur Hammad 
bin Salamah, “Hadits shahih menurut syarat Muslim namun keduanya tidak 
meriwayatkannya.” Adz-Dzahabi sepakat dengannya. Hammad bin Salamah 
telah salah dan keliru dalam tambahan “Yazid bin Abu Habib” dalam sanadnya 
dan dalam menjadikan riwayat “Dari Muslim bin Jubair, dari Abu Sufyan,” 
mengingat Ibnu Ishak mendengar hadits itu dari Abu Sufyan Al Harasyi, dari 
Muslim bin Jubair, dari Amru bin Al Harisy, sebagaimana akan disebutkan 
nomor 7025. Kami telah tunjukkan pada hal itu tadi kalau Hammad 
menambahkan satu orang dalam sanadnya, mendahulukan seorang perawi dan 
mengakhirkan yang lain. Jarir bin Hazim berbeda dengannya dalam hal itu di 
sini, begitu juga Ibrahim bin Sa'd dalam sanad yang akan datang nomor 7025. 
Kami tidak sependapat dengan Al Baihagi yang menyangka bahwa “Hammad 
bin Salamah merupakan yang paling bagus redaksinya di antara mereka.” 
Padahal kesalahannya telah jelas ketika riwayatnya berbeda dengan dua perawi 
yang tsigah. Kedua perawi yang tsigah ini meriwayatkan dari Muhammad bin 
Ishak berbeda dengan yang dia riwayatkan. Al Hafizh dalam A4t-Ta 'jil (halaman 
400-401) berpendapat seperti pendapat yang kami pilih. Dia menunjuk kepada 
dua riwayat dalam Al Musnad dari jalur Ibrahim bin Sa'd dan dari jalur Jarir bin 
Hazim. Ia juga menunjuk kepada riwayat Abu Daud dari jalur Hammad bin 
Salamah lalu menjelaskan perbedaan dua riwayat itu kemudian berkata, “Jika 
hadits ini satu dan dalam sanadnya ada perbedaan tentang mendahulukan dan 
mengakhirkan perawi, maka dipilih untuk menyatukannya dan diunggulkan 
riwayat Ibrahim bin Sa'd atas riwayat Hammad karena kekhususannya dengan 
Ibnu Ishak. Jarir bin Hazim telah mengikuti Ibrahim, sebagaimana yang telah 
lalu, dan riwayat itulah yang unggul.” Segala puji bagi Allah atas petunjuk-Nya. 

Kekhususan Ibrahim bin Sa'd dengan Ibnu Ishak yang ditunjukkan oleh Al 
Hafizh adalah apa yang diriwayatkan oleh Al Khathib dalam Tarikh Baghdad 
(6:83) dengan sanadnya kepada Al Bukhari yang berkata, “Ibrahim bin Hamzah 
berkata kepadaku: Riwayat yang ada pada Ibrahim bin Sa'd dari Muhammad 
bin Ishak seperti tujuh belas ribu hadits dalam masalah hukum, selain hadits 


Musnad Imam Ahmad — 


2. 3 Jala 


J3 UAN Aa GEN aga HPS ES Ntt 

Ni IA if Age af Mba aing Lena 

PN 03 dadi ya ya aa y 1 ea ab dl 2 MN sa 

Feng Ala Tai oa SAN ya al yap sa KI 
| II NP Ae JR Sah sip dl 


maghazi (hadits tentang peperangan). Ibrahim bin Sa'd merupakan penduduk 
Madinah yang paling banyak haditsnya pada masanya.” Namun demikian 
makna hadits itu benar karena riwayat Hammad menguatkannya walaupun dia 
telah salah dalam sanadnya dan meringkas lafazhnya. Ada juga hadits dengan 
makna yang sama dengan sanad yang shahih yang diriwayatkan oleh Ad- 
Daraguthni 318 dari jalur Ibnu Wahab, “Ibnu Juraij mengabarkan kepadaku 
bahwasanya Amru bin Syu'aib mengabarkan kepadanya, dari bapaknya, dari 
Abdullah bin' Amru bin Ash: Bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkannya 

| untuk menyiapkan pasukan. Abdullah bin Amru berkata: Kita tidak memiliki 
hewan tunggangan? Maka Nabi SAW memerintahkan untuk membeli hewan 
tunggangan sampai keluarnya orang yang bersedekah. Abdullah bin Amru pun 
menjual unta dengan dua unta atau lebih sampai keluarnya orang yang 
bersedekah sesuai dengan perintah Rasulullah SAW.” Hadits ini diriwayatkan 
juga oleh Al Baihagi (5:287-288 dari jalur Ad-Daraguthni. Dia meriwayatkan 
hadits ini sebagai penguat (syahid) bagi hadits Hammad bin Salamah dengan 
mengatakan, “Hadits ini mempunyai penguat yang shahih” Al. Hafizh 
menyebutkan dan menunjukkan hadits ini dalam Al Fath (4:347-348) dan 
berkata, “Diriwayatkan oleh Ad-Daraguthni dan lainnya. Sanadnya kuat.” 
Begitu juga dia menunjukkan hadits ini dalam At-Talkhish 235 dan berkata, 
“Ad-Daraguthni meriwayatkannya dalam As-Sunan dan Al Khilafiyat dari jalur 

” Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dan menilainya shahih.” 
Perkataan Ibnu Amru “'Alal Khabiiri sagathta” Ibnu Al Atsir berkata, “Yaitu 
engkau bertanya kepada orang yang tahu tentang hal itu. Perkataan itu 
merupakan matsal (ungkapan) keseluruhan bagi orang Arab.” Al Maidani 
menyebutkan hal itu dalam Majma' Al Amtsal 1:410 dan berkata, 
“Sesungguhnya itu merupakan matsal dari Malik bin Jubair Al Amiri. Dia 
termasuk ahli hukum Arab. Al Farazdag menggunakan matsal itu untuk Husain 
bin Ali.” Abdullah bin Amru menggunakan matsal itu di sini. Yang lebih dahulu 
dari ini: Bahwasanya Al Harts bin Hassan menggunakan matsal itu di hadapan 
Nabi SAW sebagaimana akan disebutkan dalam Al Musnad nomor 16019. Al 
Oalaa'ish: merupakan bentuk jamak dari “Galuush” dengan memfathah gaf dan 
mendhammah /am. Ibnu Al Atsir berkata, “Kata itu berarti unta yang muda. 
Dikatakan: Unta disebut galuush sampai menjadi baazil. Bentuk jamaknya 
adalah galaash dan gulush.” 


— Musnad Imam Ahmad 


6594. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Ibnu 
Lahi'ah menceritakan kepada kami, Abu Oubail mengabarkan kepada 
kami, dari Malik bin Abdullah, dari Abdullah bin Amru bin Ash: 
Bahwasanya Rasulullah SAW memohon perlindungan dari tujuh 
macam kematian: Mati tiba-tiba, mati tersengat ular, mati karena 
binatang buas, mati terbakar, mati tenggelam, mati karena jatuh atau 
tertimpa sesuatu, dan mati karena terbunuh ketika melarikan diri dari 


Pa ra Sae nga KD gas il san G3 
.. “3 


ad Oa AO 3 Ce yi ape as le Lha ur 
gg Gabah MA JS tpab aa asi ja ybs 
On Pad neha dya UG SA OT x Al Isa 


35 2 PIK ag an Ja WA IG Ape YA 2 


” 


SR Ad Ia da la Ai Le MI 33 3 ya Ol 
Kit Mn Ya ba SI TE 


186 Sanadnya shahih. Abu Oubail adalah Al Ma'afiri, Huyay bin Hani”. Telah 
disebutkan biografinya kalau dia adalah seorang tabi'i yang tsigah dalam hadits 
nomor 453 dan 1786. Kami tambahkan di sini bahwa Abu Bakar Al Maliki 
menulis biografinya dalam Riyadh An-Nufus (1:91-92). Malik bin Abullah 
adalah Az-Zayadi. Telah disebutkan pula biografinya dalam hadits nomor 453. 
Hadits ini menurut kami termasuk yang menguatkan ketsigahannya karena Abu 
Oubail meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Amru secara langsung. Tidak 
bisa. diasumsikan kalau dia meriwayatkan hadits dari Abdullah melalui 
perantara seseorang kecuali kalau seseorang itu menurutnya merupakan orang 
yang tsigah dan dapat diambil haditsnya. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az- 
Zawa'id (2:318). Penulisnya berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bazzar, 
dan Ath-Thabrani dalam A4! Kabir dan Al Ausath. Dalam sanadnya ada Ibnu 
Lahi'ah. Tentang dirinya ada kritikan.” 


Musnad Imam Ahmad — 23) 


6595. Harun .bin Ma'ruf dan Muawiyah bin Amru 
menceritakan kepada kami, keduanya. berkata, Ibnu Wahab 
menceritakan: kepada kami, Amru menceritakan kepadaku, 
bahwasanya Bakar bin Sawadah menceritakan kepadanya, bahwa 
Abdurrahman bin Jubair menceritakan kepadanya, bahwa Abdullah 
bin Amru menceritakan kepadanya: Bahwasanya beberapa orang dari 
Bani Hasyim masuk ke dalam rumah Asma' binti “Umais. Kemudian 
Abu Bakar masuk -pada saat itu Asma” adalah istri Abu Bakar- dan 
melihat mereka. Abu Bakar membenci hal 'itu dan mengadukannya 
kepada Rasululah SAW sambil berkata, “Aku tidak bermaksud 
kecuali untuk ' kebaikan.” Rasulullah SAW lalu bersabda, 
“Sesungguhnya Allah telah membebaskannya (Asma') dari peristiwa 
itu.” Kemudian Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar lalu bersabda, 
“Janganlah -seseorang masuk sesudah hari ini ke dalam rumah 
seorang istri yang sedang ditinggal pergi oleh suaminya kecuali ada 
seseorang atau dua orang bersamanya. 1 : Kap 


Dor 4d. 8. TT 8... 2. .- ' 
BLK Oi PL Aa Tai Oil BIN IA aa NA: 


Obb ap MA ab Sa AA UAN AA ad Sesuai 


17 Sanadnya shahih. Amru adalah bin Al Harts bin Ya'gub Al Anshari Al Mishri. 
Telah disebutkan ketsigahannya dalam hadits nomor 2622. Bakar bin Sawadah 
Al Judzami, dengan mendharmmah jim dan meringankan dzal, adalah seorang 
tabi'i yang tsigah. Ibnu Ma'in, An-Nasa'i, dan lainnya menilainya tsigah. Al 
Bukhari menulis biografinya dalam 4! Kabir (1/2/89-90), Ibnu Sa'd dalam Ath- 
Thabagat (7/2/202), dan Abu Bakar Al Maliki dalam Riyadh An-Nufus 0:74) 
tentang sepuluh orang yang dikirim oleh Umar bin Abdul Aziz untuk 
mengajarkan penduduk Afrika. Begitu juga Abu Al Arab menyebutkan sepuluh 
orang ini dalam Thabagat Ulama Ifrigiyyah (halaman 20). Hadits ini 
diriwayatkan oleh Muslim (2:177) dari Wahab bin Ma'ruf dan Abu Ath-Thahir 
Ahmad bin Amru bin As-Sarah. Keduanya dari Ibnu Wahab dengan sanad ini. 
Al Mughiibah dan Al Mughiib, dengan mendhammah mim: Perempuan yang 
sedang ditinggal pergi oleh suaminya. 


—— Musnad Imam Ahmad : 


oa En 3 lu Ia gg de Ata 3 EN ira 
Had jaan al lea Ke ML 5 JW telat 


6596. Hasan menceritakan kepada. kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, Huyayy bin Abdullah Al: Ma'afiri 
menceritakan kepadaku, bahwasanya Abu Abdurrahman Al Hubuli ' 
menceritakan kepadanya, dari Abdullah bin Amru: Bahwasanya 
seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya: 
Sesungguhnya bapakku menyembelih hewan kurbannya sebelum 
shalat? Rasulullah SAW menjawab, “Katakan kepada bapakmu agar 
dia shalat terlebih dahulu kemudian baru menyembelih PI | 


| ol ba rang ae 2 En Ta An Ian Eta aoAy 


an, pegad J Tan dita Pa pp aa 
J5 Ha “ la pln da bi Je Ip 36 Ap 
Ie saga IS eni 23, HA Je AA pa 


188 Huyayy bin Abdullah bin Syarih Al Ma'afiri Al Hubuli: Ibnu Hibban 
menyebutkannya dalam ts-Tsigah. Ibnu Ma'in berkata, “Laisa bihi ba's.” 
Ahmad berkata, “Hadits-haditsnya munkar.” Al Bukhari menulis biografinya 
dalam Al Kabir (2/1/70) dan berkata, “Tentang dirinya ada kritikan.” An-Nasa'i 
berkata dalam Adh-Dhu'afa” (halaman 10), “Laisa bil Oawi.” Hadits ini 
terdapat dalam Majma” Az-Zawa'id (4:23-24) Penulisnya berkata, 
“Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dalam Al Ausath. Dalam 
sanadnya ada Huyay bin Abdullah Al Ma'afiri yang dinilai tsigah oleh Ibnu 
Ma'in dan lainnya dan dinilai dha'if oleh Ahmad dan lainnya. Perawi Ath- 
Thabrani lainnya adalah perawi kitab Shahih.” Sesungguhnya ucapan Al 
Haitsami “Perawi Ath-Thabrani lainnya,” dan tidak mengatakan “Perawi 
Ahmad lainnya,” seperti kebiasaannya adalah karena dia tidak berpendapat 
hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Lahi'ah adalah shahih. Tampak bagi 
saya bahwa Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini dari jalur guru yang lain 
yang merupakan perawi kitab Shahih selain Ibnu Lahi'ah. Maka Al Haitsami 
menilai perawi sanad itu shahih karena alasan itu. Makna hadits itu sendiri 
shahih dan terdapat dalam riwayat dua syaik dan lainnya dari hadits Jundub bin 
Sufyan Jabir, dan Anas. Lihat 4! Muntaga (2739-2742). 


Musnad Imam Ahmad — 


Wala MAL Oh, Bi Bapa Y B3 de AA ogah aga . 
ya Spg WAS 2 Uh el on Sh, sya 
PAN NE ra de ko oa 
Lea AA alan da le Wan De pa 
AG O hay tam US Iii od 


| ' 6597. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, Huyay bin Abdullah menceritakan kepada 
kami, bahwasanya Abu Abdurrahman Al Hubuli menceritakan 
kepadanya, ia berkata: Abdullah bin Amru mengeluarkan kertas untuk 
kami dan berkata: Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami dengan 
sabdanya, “Ya Allah Pencipta langit dan bumi, Maha Mengetahui 
yang gaib dan yang nyata, Engkaulah Pencipta segala sesuatu, Tuhan 
segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Engkau, 
hanya Engkau tak ada sekutu bagi-Mu, dan bahwa Muhammad 
adalah hamba-Mu dan rasul-Mu, dan malaikat menjadi saksi. Aku 
berlindung kepada-Mu dari setan dan sekutunya, dan aku berlindung 
kepada-Mu dari melakukan dosa pada diriku atau menyebabkan dosa 
pada. orang muslim.” Abu Abdurrahman berkata: Rasulullah SAW 
mengajarkannya kepada Abdullah bin Amru agar dia membaca doa itu 
ketika hendak tidur. di 


189 Sanadnya shahih. Al Haitsami menyebutkan hadits ini dalam Majma' Az- 

| Zawa'id (10:122) dan berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan sanadnya 
- hasan.” Kemudian dia menyebutkan dua riwayat lain semisalnya (halaman 122- 
123) dan berkata, “Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan dua sanad. Perawi 
riwayat yang pertama merupakan perawi kitab Shahih.” Hadits ini juga 
memiliki mutaba'ah lain yang kuat. Akan disebutkan dalam Al Musnad yang 
semisalnya secara ringkas nomor (6851) dari jalur Isma'il bin Ayyasy, dari 
Muhammad bin Ziyad Al Alhani, dari Abu Rasyid Al Habrani, ia berkata, “Aku 


datang kepada Abdullah bin Amru bin Ash dan kukatakan padanya: Ceritakan 


kepada kami apa yang engkau dengar dari Rasulullah SAW. Dia pun 
menyodorkan lembaran di hadapanku dan berkata: Ini adalah yang dituliskan 
Rasulullah SAW untukku. Aku melihat dalam lembaran itu, ternyata di 


I234J — Musnad Imam Ahmad 


h3 ad ob a.. Lo 1 
IA PPI Ta jl WAS Uya 


8. 2... AG 5 
Ta “Au Gabe .104A 


os 0. 3,3 


Be Ip Wenpb gi Me 3 L PN 
Aa aa “ ai Pr SY Sisa LAS :J6 Ag Pura Ai 


6598. Hasan. menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 


menceritakan kepada kami, Huyay bin Abdullah menceritakan 


kepadaku, dari Abu Abdurrahman Al Hubuli, dari Abdullah bin Amru, 
bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Nikahilah ibu anak-anak 


karena Aku akan membanggakan mereka pada hari kiamat. 


»19 


dalamnya tertulis: Bahwasanya Abu Bakar Ash-Shiddig berkata: Wahai 
Rasulullah, ajarkanlah aku doa yang bisa aku baca di pagi hari dan sore hari. 
Rasulullah SAW lalu bersabda kepadanya: Wahai Abu Bakar, ucapkanlah: Ya 
Allah Pencipta langit dan bum?” sampai akhir doa. Dari sisi 'inilah.At-Tirmidzi 


. meriwayatkan hadits itu (4:268) dan berkata, “Hadits hasan gharib dari sisi ini.” 


' Saya katakan: Bahkan sanad hadits itu shahih, sebagaimana akan kami jelaskan 
pada tempatnya, Insya Allah. Hadits itu juga punya penguat (syahid) yang . 


shahih juga, yang telah disebutkan dalam Musnad Abu Bakar, dari riwayat 
Amru bin Ashim, dari Abu Hurairah, nomor 51,52, dan 63. Akan disebutkan 
juga dalam Musnad Abu Hurairah nomor 7948. Juga telah disebutkan 
semisalnya dengan sanad yang terputus (mungathi') dari hadits Abu Bakar 
nomor 81. “An Agtarifa ala nafsii itsman” yaitu aku melakukannya. Dikatakan 
“Oarafa Adz-dzanbu wa igtarafahu” artinya mengerjakan dosa. 

Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (4:258). 
Penulisnya berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam sanadnya ada Huyay 
bin Abdullah Al Ma'afiri yang dinilai tsigah. Namun dalam sanadnya ada yang 
dinilai dha'if” Begitu juga Al Majd menyebutkannya dalam Al Muntaga nomor 
(3417) dan menisbatkannya kepada Ahmad. Ummahaatul Aulaad. Yang 
dimaksud adalah perempuan yang banyak anak/subur, bukan perempuan budak, 
sebagaimana dipahami dari redaksi hadits. Dalam makna ini, ada hadits Anas 
yang marfu”: Nikahilah perempuan yang penyayang yang banyak anak/subur 


karena aku akan membanggakan jumlah kalian yang banyak kepada para.nabi . 


pada hari kiamat” Al Haitsami berkata dalam Majma' Az-Zawa'id (4:258), 
“Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dalam Al Ausath. Sanadnya 
hasan.” Hadits ini juga terdapat pada 4:252, dalam Al Muntaga nomor 3416, 
dan akan disebutkan dalam Al Musnad nomor 12639 dan 13604. 


Musnad Imam Ahmad — 


ob ae HA Ea Ang GP Gia LAS ib N0AA 

JI AOA Ga gi apa Gi BA pat AN 8 anang 

Pen MA beda aka 
al Un cita GG as data Sei 


s5. Pd 


6599. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
mengeritakan kepada kami, Huyay bin Abdullah menceritakan kepada 
kami, bahwasanya. Abu Abdurrahman menceritakan kepadanya, 
bahwasanya ia mendengar Abdullah bin Amru bin Ash berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa pergi ke masjid untuk 
berjamaah maka satu langkahnya akan menghapus satu kebusukan 
dan satu langkah lain akan ditulis kebaikan untuknya, pulang dan 


per gi. »191 


.. sad. ana £ 


ng ta dag TA la an ata “Ut 

AN Apa ah ypb yi da sa 5 SY gk) s3 2 ufo 

IU Ka AP KRI pf ala daa Job APa3 
Ka AA ia ad K3 Ba ata 


/ 


" Settadnya shahih. Hadits ini derangat dalam Majma' Az-Zawa'id (2:29). 
Pemulisnya berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dalam Ai 
Kabir. Perawi Ath-Thabrani adalah perawi kitab Shahih dan salah satu perawi 
Ahmad adalah Ibnu Lahi'ah.” Al Mundziri menyebutkan hadits ini dalam At- 
Targhib wa At-Tarhib (1:125) dan berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad dengan 
sanad yang hasan dan diriwayatkan: oleh Ath-Thabrani dan Ibnu Hibban dalam 
kitab Shahihnya.” 

Perhatian: Tertulis dalam At-Targhib “Dari Abdullah bin Umar.” Ini adalah 
kesalahan cetak yang nyata. Hadits ini merupakan hadits Abdullah bin Amru 

" bin Ash sebagaimana sudah jelas di sini dalam Al Musnad dan sebagaimana 
dalam Majma' Az-Zawa'id. 


-— Musnad Imam Ahmad 


asa 6600. Hasan ' 'menceritakan kepada kami, :Ibnu Lahi'ah 
mneceritakan kepada kami, Huyay bin Abdullah menceritakan 
“kepadaku, bahwasanya Abu Abdurrahman Al Hubuli menceritakan 
|kepadanya, dari Abdullah bin Amru bin Ash, bahwasanya Rasulullah 
SAW bersabda, “Jika seseorang datang menjenguk orang sakit, 
(hendaklah) dia berdoa: Ya Allah, sembuhkanlah hamba-Mu, niscaya 
dia akan melukai musuh untuk-Mu dan berjalan menunaikan shalat 
untuk-Mu. 192 


: , 25 L) 8. Pa 2 . LP 2 9 
OA ae 3 SP Kila Ang jl MEN ea GS. ULA 
Ju 


s 


3 an 


Ka eN Ata 
r) ol: Ip gp ae ph 


82 Sanadnya shahih. Abu Daud meriwayatkan hadits ini nomor 3107 (3:155 dalam 
Aun Al Ma'bud) dari Yazid bin Khalid, dari Ibnu. Wahab, dari Huyay bin 
Abdullah, dengan sanad ini. Dia berkata di akhirnya, “Atau dia berjalan ke 
jenazah untuk-Mu.” Kemudian Abu Daud berkata, “Ibnu 'As-Sarh berkata: 
menunaikan shalat.” Riwayat Ibnu As-Sarh ini sesuai dengan riwayat: Al 
Musnad di: sini. Al Hakim meriwayatkannya (1:344). dari“ Ahmad 'bin 
Muhammad bin Ismail bin Mahran, dari bapaknya, “Abu Ath-Thahir 
menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami,” dan 
seterusnya. Abu Ath-Thahir adalah Ahmad bin Amru bin As-Sarh, guru Abu 
Daud. Al Hakim berkata, “Shahih menurut syarat Muslim namun keduanya 
tidak meriwayatkannya.” Adz-Dzahabi sepakat dengannya. Begitu juga Ibnu 
As-Sunni meriwayatkan hadits ini dalam "Amal Al Yaum wa Al-Lailah (nomor 
541) dari jalur Harun bin Sa'id, dari Ibnu Wahab, seperti riwayat dalam Al 
Musnad. Mullah Ali Al Oari menisbatkannya dalam AI! Mirgat (juz 1 halaman 
299) kepada Ibnu Hibban. As-Suyuthi menambahkan dalam Ziyadat Al Jami' 
Ash-Shagir (1:98 dari Al Fath Al Kabir) menisbatkanya kepada Ath-Thabrani. 
“Yanka”: dengan memfathah ya' di awalnya dan mensukun hamzah di 
akhirnya, dijazmkan sebagai jawab amr dan bisa juga dirafa”kan dengan arti dia 
akan melukai. “Naka'al garhah yanka'uha naka”” dari bab “Mana'a” yang 
mempunyai arti mengulitinya. “Naka'tul “aduwwa anka'uhum” secara bahasa 
berasal dari “Nakaituhum nikayah.” Ibnu Al Atsir menafsirkan hadits ini dengan 
membuang hamzah. Dia berkata, “Au yanki laka aduwwan/ atau ia akan 
melukai musuh untuk-Mu. Dikatakan nakaitu fil aduwwi, artinya” aku 
membanyakkan luka untuk musuh dan memeranginya sehingga mereka menjadi 
lemah. Terkadang kata itu diberi hamzah yang berarti sama.” Penulisan dalam 
riwayat hadits ini tidak mengarahkannya kepada segi bahasa yang pertama 
kecuali kalau ada riwayat lain yang menuliskan dengan ya'. 


Musnad Imam Ahmad — 


-. 4 . “ - . ad a “ 
Ulah Ie3g Oh At In Galah be lo Mora 
BB OA akan deh Io Ip5 SIS Kah 


AI Jua 3 


6601. - Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, Huyay bin Abdullah menceritakan kepada 
kami,, bahwasanya Abu Abdurrahman Al Hubuli . menceritakan 
kepadanya, dari Abdullah bin Amru: Bahwasanya seseorang berkata 
kepada Rasulullah SAW: Wahai Rasulullah, sesungguhnya para 
mu'adzin mengungguli kami dengan adzan mereka. Maka Rasulullah 
SAW bersabda kepadanya, “Katakanlah seperti yang mereka . 
(muadzin) katakan. Jika engkau telah selesai maka mintalah (berdoa) 
niscaya engkau akan diberikan (apa yang engkau minta). ”'? 


AI AP Fa Tani IN ENI LS AAN 
. d . 7. . . e . 
sil eter Sar) Oh IU cab pd ka ol Ban em as da 


, 
y 2 .” sg sat, 222 Pa na #L3 etc Aa Na P4 
AI Iya) JUS SJUSII Yaa 55 Ss alah ala K1 
KP €: “51 5g Pap S3 Ba “583 2 g .. or 4 3 
Yaa 2JE 3 2Okalh JG Sah 2JB 3 NA jelog dle MI le 
e, , 3 - . z Ba AA ss. ng go” Fa £e s Pd S3 
Kiko Al Iya) 2JB AJE AE US 1G NA ME All JG 
” . # 
Pa or ” kd £ 2 3 5 YA P3 . . TT A Pi Td or A4 
JB See JD Op Jar JB cah Jaa SAI: ella ale AI 
” He . A .- Pd 21 # 2 Lv. aa or a 8, y . 
BR SANG 2JG MA HL BT ian ala AN Ko Bl Sa) 
8 Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 534 (1:207 
Aun Al Ma'bud) dari jalur Ibnu Wahab, dari Huyay, dengan sanad ini. Al 
Mundziri berkata nomor 492, “Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam 4! Yaum wa 
Al-Lailah.” As-Suyuthi menisbatkannya dalam Az-Ziyadat (2:302 dari Al Fath 
Al Kabir) kepada Ibnu Hibban juga. Al Mundziri menyebutkannya dalam At- 


Targhib wa At-Tarhib (1:113) dan berkata, “Diriwayatkan oleh Abu Daud, An- 
Nasa'i, dan Ibnu Hibban dalam Shahihnya.” Lihat hadits nomor 6568. 


—— Musnad Imam Ahmad 


2 Spa: Satar 1 BY UT 3 Ksane Te eat, 
Selang as Al lo ai Img JEC PI OsalryY Lesi GL 
data 
6602. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, Huyay bin Abdullah menceritakan 
kepadaku, bahwasanya Abu Abdurrahman Al Hubuli menceritakan 
kepadanya, bahwasanya Abdullah bin Amru berkata: Sesungguhnya 
seseorang datang kepada Nabi SAW, ia bertanya tentang amal yang 
paling utama, Rasulullah SAW menjawab, “Shalat.” Orang itu 
bertanya: Apa lagi? Beliau menjawab, “Shalat.” Orang itu bertanya 
lagi: Apa lagi? Beliau menjawab, “Shalat.” Sampai tiga kali. Ketika 
ia mengalahkannya (bertanya kembali kepada beliau), Rasulullah 
SAW bersabda, “Jihad di jalan Allah.” Orang itu kembali bertanya: 
Sesungguhnya aku mempunyai kedua orang tua? Rasulullah SAW 
menjawab, “Aku perintahkan engkau untuk berbuat baik kepada 
kedua orang tua.” Orang itu berkata: Demi Zat yang telah mengutus 
engkau menjadi nabi dengan benar, aku akan berjihad dan akan 
meninggalkan kedua orang tua. Rasulullah SAW berkata, “Engkau 
lebih tahu.” | 


14 Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (1:301). 


Penulisnya berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam sanadnya ada Ibnu 
Lahi'ah. Dia dha'if namun At-Tirmidzi menilainya hasan. Perawi lainnya 
merupakan perawi kitab Shahih!” Demikian dia berkata. Kami mengoreksi atas 
hal itu: Bahwasanya Ibnu Lahi'ah tidak dha'if menurut kami dan bahwa “Huyay 
bin Abdullah Al Ma'afiri” tidak diriwayatkan oleh salah satu dari dua syaikh. 
Jadi tidak bisa dimutlakkan kalau dia termasuk “Perawi kitab Shahih” dalam 
istilah mereka. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya, 
sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh Al Hafizh dalam Al Fath (6:98) ketika 
ingin menggabungkan antara makna hadits ini dengan hadits-hadits lain yang 
memerintahkan untuk meminta izin kepada kedua orang tua untuk berjihad. 
Seperti hadits-hadits yang telah lalu nomor 6490, 6525, dan 6544. Al Hafizh 
berkata, “Mayoritas ulama berpendapat seseorang diharamkan berjihad jika 
kedua orang tua atau salah satu dari mereka melarangnya dengan syarat kedua 
orang tua itu muslim. Ini karena berbakti kepada keduanya adalah fardhu 'ain 
sementara berjihad adalah fardhu kifayah. Jika jihad itu telah nyata maka tidak 
diperlukan izin lagi. Hal ini dipersaksikan dengan hadits yang diriwayatkan oleh 
Ibnu Hibban.” Kemudian Al Hafizh menyebutkan hadits ini. 


Musnad Imam Ahmad — 


PA NAN Kap Agar rara au al 
1 Pa Pr, “ 3A - 5 2 - sn EA 2 Para .. ore 
Sl J5 Ujis EC SA AS JW 0S Iu, de 
. .. 0 34 5 1 


PP) 0. ..i " Mma Lin ata A 2 ye 2 Pi ae 
LAS Jas cas SS ai Telu SAE AI elo al Iya) Jl 
ak 


? 


P 6603. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, Huyay bin Abdullah menceritakan 
kepadaku, bahwasanya Abu Abdurrahman menceritakan kepadanya, 
dari Abdullah bin Amru: Bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan 
tentang dua fitnah kubur. Umar berkata: Apakah akal kami 
dikembalikan lagi kepada kami wahai Rasulullah? Rasulullah SAW 
menjawab, “Ya, seperti keadaan kalian sekarang.” Umar berkata: 
Ada batu di mulutnya!!! 


18 Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (3:47. 
Penulisnya berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dalam Al 
Kabir. Para perawi Ahmad adalah perawi kitab Shahih!” Demikian ia berkata. 
Hadits ini tidak diriwayatkan oleh Ahmad kecuali dalam tempat ini. Al Hafizh 
Al Haitsami Tupa untuk mendha'ifkan hadits ini karena dha'ifnya Ibnu Lahi'ah 
sebagaimana dia menilai dha'if sanad yang sebelumnya. Dia juga lupa bahwa 
Huyay bin Abdullah tidak pernah diriwayatkan oleh salah seorang dari dua 
syaikh!! Al Hafizh Ibnu Rajab menyebutkan hadits ini dalam Kitab Ahwal Al 
Oubur (halaman 12) dan menisbatkannya juga kepada Ibnu Hibban dalam 
Shahihnya. Adz-Dzahabi menyebutkan dalam Al Mizan (1:393) dalam biografi 
“Huyay bin Abdullah” dari kitab Ibnu Adi, dengan sanadnya kepada Ibnu 
Wahab, “Huyay bin Abdullah menceritakan kepadaku,” dengan sanad ini. 
Tertulis dalam Al Mizan “Dari Abdullah bin Umar”, ini jelas kesalahan cetak. 
“Fattaanil Oubuur”: yang dimaksud adalah dua malaikat, Munkar dan Nakir, 
kata ini berasal dari kata fitnah yang berarti ujian dan cobaan. Ucapan Umar 
“Bifiihil Hajar” merupakan ungkapan dari keutamaan dan anugerah yang telah 
Allah berikan padanya berupa akal yang kuat, hati yang mantap, iman yang 
benar, bukti yang kuat, keyakinan dengan Tuhannya, dan keteguhannya 
berpegang dengan tali yang kuat. Semoga Allah memberikan rahmat dan ridha- 
Nya kepadanya dan menganugerahkan kepada kita sebagian keutamaan dan 
rahmat-Nya yang telah diberikan kepada Umar. 


— Musnad Imam Ahmad 


angg e PAI: LA AAN tra tem 
Sd II Knp gi Al ae 5 JAN PEP Ae 


S8 arah GAP AI At IA GO eng da Ko JA 
” A. Td 0 Td (3 4 S3 y £ . - -: or 2 oo S - 
on Tae Ale AI ko AI Jah Jas Sele Jak oi doel 
40 - . 2 - 08 - —..9 
OMA J3 KAI dang Oa NG OI Tt 
6604. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, Huyayy bin Abdullah menceritakan 
kepadaku, dari Abu Abdurrahman Al Hubuli, dari Abdullah bin Amru, 
dia berkata: Seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata: 
Wahai Rasulullah, aku membaca Al Our'an namun hatiku tidak dapat 
memikirkannya? Rasulullah SAW menjawab, “Sesungguhnya hatimu 
dipenuhi oleh iman dan sesungguhnya iman itu diberikan kepada 
seorang hamba sebelum Al Our'an. "2 


0 Le03 Eropa - 


Ea betah aa Kia 
Ja IP de Ha HI cagak HAN AE Lah Uda GA 


196 Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (1:63). 
Penulisnya berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam sanadnya ada Ibnu 
Lahi'ah.”!! Orang yang memerhatikan hadits-hadits yang diriwayatkan dengan 
satu sanad nomor 6596-6604 akan melihat bagaimana kacaunya perkataan Al 
Hafizh Al Haitsami dalam menilai shahih dan dha'ifnya hadits-hadits ini. Satu 
kali ia menjadikan para perawi sanad itu sebagai perawi kitab Shahih! Pada kali 
lain dia menilai sanad itu dha'if karena ada Ibnu Lahi'ah. Di kali lain ia menilai 
Huyay bin Abdullah Al Ma'afiri dha'if, di tempat lain dia menilai keduanya 
(Ibnu Lahi'ah dan Huyayy) dha'if. Pernah juga ia menilai sanad itu hasan!! 
Padahal sanadnya sama dan menurut kami sanad itu shahih. Alhamdulillah. 


Musnad Imam Ahmad — 


€£ - - 0 os 3 Da or ta 05 Ha - 2 - or. ta 3 | Y 
AS Gyantan KEONG Ale IN eko iko ala, la AI Lo AI 
GS UB 2 Ke Jade 
| 6605. Yahya bin Ishak menceritakan kepada kami, Ibnu 
Lahi'ah menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Hubairah, dari 
Abdurrahman bin Muraih Al Khaulani, ia berkata: Aku mendengar 
Abu Oais maula Amru bin Ash berkata: Aku mendengar Abdullah bin 
Amru berkata: Barangsiapa bershalawat kepada Rasulullah SAW satu 
kali maka Allah dan malaikat-Nya akan bershalawat tujuh puluh kali. 


Hendaklah seorang hamba menyedikitkan hal itu atau 
memperbanyaknya.'” 


17 Sanadnya hasan. Abdurrahman bin Muraih Al Khaulani: Adz-Dzahabi menulis 
biografinya dalam Al Mizan (2:117), Al Husaini menulis dalam Al Ikmal dan 
berkata, “Majhul.” Al Husaini menisbatkan penilaian itu kepada Abu Hatim. Al 
Hafizh Ibnu Hajar mengikuti Adz-Dzahabi dalam Lisan Al Mizan namun tidak 
menilainya. Namun ia menjelaskannya dalam At-Ta'jjil (halaman 257) dan 

. mengoreksi penilaian Al Husaini dengan berkata, “Dia adalah orang yang 
masyhur yang pernah bertemu dengan perawi hadits karena Ibnu Yunus 
menyebutkan kalau ia menyaksikan penaklukan Mesir. Orang yang berjihad 
pada tahun 20 tentu mengalami bagian yang besar dari kehidupan kenabian. 
Ibnu Yunus berkata: Abdurrahman mendengar dari Jabir.” Dia adalah seorang 
tabi'i lama yang mukhadhram. Tidak disebutkan cela padanya. Keadaan dirinya 
adalah tertutup dan diterima sampai ada kejelasan. Al Hafizh lupa menuliskan 
biografinya dalam Al Ishabah dalam bab Al: Mukhadramin Alladziina Lahum 
Idraak padahal ia memenuhi syarat itu sebagaimana tampak dalam ucapannya 
ini. Dalam riwayat TC tertulis “Abdullah bin Muraih.”” Kami telah 
mengoreksinya dari riwayat &, », dan Ar-Ta'jil. Tampaknya ini merupakan 
kesalahan lama dari sebagian naskah Al! Musnad karena Al Husaini menulis 
biografinya dalam Al Ikmal dengan nama “Abdurrahman.” Al Husaini berkata, 
“Ada yang mengatakan Abdullah.” Perkataan ini tidak ditunjukkan oleh Adz- 
Dzahabi juga oleh Al Hafizh dalam A4t-Ta'jil. Seandainya ada pendapat lain 
tentang namanya tentu Al Hafizh Ibnu Hajar tidak akan membuangnya. Yang 
tepat menurutku adalah bahwa Al Husaini melihat hal itu dalam sebagian 
naskah Al Musnad sehingga menduga ada pendapat lain tentang namanya. 
“Muraih,” Al Hafizh menegaskan kata ini dalam At-Ta'jil, “Dengan bentuk 
tashghir dan ha',” yaitu dengan mendhammah mim, memfathah ra', dan 
diakhiri dengan ha'. Abu Oais maula Amru bin Ash: Seorang tabi'i yang tsigah 
dan dikenal. Dia meriwayatkan dari Amru bin Ash dan anaknya, Abdullah bin 
Amru. Ibnu Yunus berkata, “Ada yang mengatakan kalau ia pernah melihat Abu 


— Musnad Imam Ahmad 


” x 5 
. . ss Oo. y, 00 3D 86 


5 5 5 5 
AN pung Us Co 0, IL DX Tanam .VU11 


-' & . . 5: .. Haa 3 S5 4 5, y 
3! AD damai Ja gps Lg peang de Al lo di 
(kmar pg IS ap ti Sang Yg la SE AG 
. s1 3. 2 Peng Pan ep Kp ana ae 0... 
yg yg Ye) jpg spa Alas 3 1D do jai S lay 

P3 - 0 or. 2 Ae laa - e Lt 

IN ME ST Ag ai BP H3 SU Ih ALL ea 

” ” ? . 7 ? ? . 23 8 
APN SN Alat 
6606. Aku mendengar. Abdullah bin Amru, ia berkata: 
Rasulullah SAW keluar menemui kami pada suatu hari seperti orang 
yang ingin berpisah. Beliau bersabda, “Aku adalah Muhammad, 
seorang nabi yang ummi,” beliau mengatakan itu tiga kali, “Tidak 
ada nabi lagi sesudahku. Aku diberikan. kalimat. pembuka, kalimat 
penutup, dan kalimat yang menyeluruh. Saya tahu berapa jumlah 
penjaga neraka dan pembawa Arsy. Dibebankan kepadaku, aku 


dimaafkan, dan umatku dimaafkan. Dengarkanlah dantaatilah selama 
aku berada di tengah-tengah kalian. Jika saya telah berpulang maka 


Bakar Ash-Shiddig. Dia termasuk salah seorang fugaha' mawali yang pernah 
ditemui oleh Yazid bin Abu Habib. Namanya adalah Abdurrahman bin Tsabit, 
menyaksikan penaklukan Mesir.” Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Ats- 
Tsigah dan seluruh penulis kutubussittah (Kitab hadits yang Enam) 
meriwayatkan haditsnya. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Mundziri dalam At- 
Targhib wa At-Tarhib (2:279). Dia berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad dengan 
sanad yang hasan.” Begitu juga Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawa'id 
(10:160) dan berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad. Sanadnya hasan.” As- 
Sakhawi menyebutkannya dalam Al Gaul Al Badi' 77 dan berkata, 
“Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Zanjuwaih dalam Targhibnya dengan 
sanad yang hasan. Hukumnya diterima, jadi tidak ada alasan untuk berijtihad di 

' dalamnya.” Semua penulis yang menyebutkan hadits ini membuang kalimat 
terakhir hadits itu “Falyugalli “abdun min dzaalika au liyaktsur.” Lihat hadits 
nomor 6568. 


Musnad Imam Ahmad — (243) 


berpeganglah Tea kitab Allah.. Halalkanlah yang mhalalkanna 
dan haramkanlah: -yang diharamkannya. sa 


Bg 


oc. . s - 


Ian pin p Ot Ilbah &1 P Ci MN 


na PAN KP pda 3 5 yap JB Tan, 


MI Te NY UP pi ajak Ui ANE at “Ju 


2 es Ca lg le AI Il 


6607. Yahya bin Ishak menceritakan kepada ' kami, Ibnu 
Lahi'ah menceritakan kepada kami, dari Abdullah, pada kali lain dia 
berkata: Abdullah bin Hubairah mengabarkan kepadaku, dari 
Abdurrahman bin Jubair, dia berkata: Aku mendengar Abdullah bin 
Amru bin Ash, dia berkata: Rasulullah SAW keluar menemui kami 
pada suatu hari seperti orang yang ingin berpisah, dan seterusnya.” 


0. Soo. Karta Aa. ig 


PA gi Mb nd AG IL gp Uda MUA 


Te . .. anon f 


aa JG KA gi aa gi mg Ga an) OB 
PI Je 3 Ud Wp ale JA Is 
AN BIG Geo Ca 


188 Sanadnya hasan dengan sanad yang sebelumnya. Hadits ini terdapat dalam 
Majma' Az-Zawa'id 1:169. Penulisnya berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad. 
Dalam sanadnya ada Ibnu Lahi'ah. Dia dha'if” Ini adalah kerancuan darinya 
sebagaimana telah kami jelaskan dalam penilaian dha'if yang seperti ini tadi 
dalam hadits nomor 6604. Akan disebutkan hadits ini dengan sanad lain yang 
Shahih sesudah ini. 

"9 Sanadnya shahih. Abdurrahman bin Jubair Al Mishri: Telah disebutkan 
ketsigahannya nomor 6568. Hadits ini adalah pengulangan yang sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


| 6608. Yahya menceritakan kepada kami, Ibnu  Lahi'ah 

menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Hubairah, dari Abu 
Hubairah Al: Kala'i, dari Abdullah bin Amru bin Ash, ia berkata: 
Rasulullah SAW keluar menemui kami pada suatu hari dan bersabda, 
: “Sesungguhnya Tuhanku mengharamkan padaku khamer, judi, 
. minuman keras, dadu, dan seni sasa 


ja 5 Ktp oa ding AS AN. 4. 
JB :JU up gas 3 jan JP Ba 
R3) BUS 1 Sh AI up aa Al ala Ko Ai IA 
“4 3 
6609. Yahya bin Ishak menceritakan PEN kami, Tbnu 
Lahi'ah mengabarkan kepada kami, dari Syurahbil. bin Syarik Abu 
Abdurrahman Al Hubuli, dari Abdullah bin Amru, ia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, “Sungguh beruntung orang yang beriman, 
diberi rizki dengan cukup, dan Allah berikan. rasa cup dengan apa 
yang diberikan-Nya. jati 


Lia Aga, reva IP 5 Aa Bis AL. 


oc 0. Sa 


Mia ag Man DNA 


20 Sanadnya hasan. Abu Hubairah Al Kala'i: Al Hafizh berkata dalam A4t-Ta'jil 
(524), “Majhul.” Aku tidak menemukan komentar selain ini tentangnya juga 
tidak menemukan penyebutan dirinya selain di tempat ini. Dia adalah seorang 
tabi'i yang majhul keadaannya, dinisbatkan kepada “Dzi Al Kala”,” kabilah dari 
Huwair. Telah disebutkan hadits yang lebih panjang dari ini dengan dua sanad 
yang dha'if nomor 6547 dan 6564. Telah kami tunjukkan hal ini di awalnya. 
Lihat juga hadits nomor 6478 dan 6591. 

21 Sanadnya shahih. Hadits ini adalah pengulangan nomor 6572. 


Musnad Imam Ahmad — 


ba geo Je BI ga bi pg ae Lo Ip Of 


Lb na IA RT Lai Aa ola ha) Ara) mel 


na . SI. 3 
"2 sai D maa 


. 6610. Yahya bin Ghailan menceritakan kepada kami, Risydin 
menceritakan kepada kami, Abu Hani” Al Khaulani menceritakan 
kepadaku, dari Abu Abdurrahman Al Hubuli, dari Abdullah bin Amru 
bin Ash, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Hati anak Adam 
berada pada dua jari dari jari-jari Al Jabbar “Azza wa Jalla. Jika Dia 
kehendaki, Dia membolak-balikkan hatinya.” Nabi memperbanyak 
mengucap, “Wahai Yang membolak-balikkan hati”? 


Kena 2. As 3 &- 


sa Al ae IU aan Ke Ci . U1YA 


3 Unpa dia Aa Ap ts, Jas 
dya) JB :JG Spa oh AIR GP SG gi MN gp Gala ta 
Png Wala 3 Ta sai ab Ia Ai Ie 4 

sn see ad sad ah J3 jr, 


6611. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
(Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata): Aku mendengarnya dari 
Abdullah bin Muhammad bin Abu Syaibah, Syarik menceritakan 
kepada kami, dari Abu Ishak, dari As-Sa'ib bin Malik, dari Abdullah 
bin Amru, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Aku melihat ke 
dalam surga dan kulihat kebanyakan penghuninya adalah orang- 


an Sanadnya dha'if karena dha'ifnya Risydin bin Sa'd sebagaimana telah kami 
jelaskan dalam hadits nomor 5748. Makna hadits ini shahih, telah disebutkan 
secara panjang dengan hadits yang shahih nomor 6569. 


— Musnad Imam Ahmad 


orang fakir. Aku melihat ke dalam neraka dan aku lihat kebanyakan 
penghuninya adalah orang-orang kaya dan perempuan.” 


J2 '. La Ke 2 Le Ai Kaya , 3 . 
uc 3 


Kaspa EN Tar Aan 
Nana am PN 
MA (Cah Al alta teba SE AN Le Ip JUS 


6612. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, Huyay bin Abdullah menceritakan 
kepadaku, dari Abu Abdurrahman Al Hubuli, dari Abdullah bin Amru, 
dia berkata: Seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata: 
Wahai Rasulullah, izinkanlah aku untuk mengebiri. Rasulullah SAW 
bersabda, “Pengebirian umatku adalah puasa dan shalat.” 


23 Sanadnya shahih. Syarik adalah Ibnu Abdullah Al Oadhi. Abu Ishak adalah As- 
Sabi'i, dengan memfathahkan sin dan mengkasrah ba'. Namanya adalah Amru 
bin Abdullah, seorang tabi'i tsigah masyhur. Al Bukhari menulis biografinya 
dalam Ash-Shaghir (halaman 148), Ibnu Abu Hatim dalam Al Jarh wa At-Ta'dil 
(3/1/242-243), dan Ibnu. Sa'd dalam Ath-Thabagat (6:219-220). “As-Sabi'i” 
merupakan penisbatan kepada “Bani Sabi',” anak kabilah Hamdan. Hadits ini 

: disebutkan oleh Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawa'id (10:261) dan berkata, 
“Diriwayatkan oleh Ahmad. Sanadnya bagus.” Dalam Majma' Az-Zawa'id 
terlewatkan kata “An-Nisa”' pada akhir hadits. Ini merupakan kesalahan 
penyalin atau penerbit karena kata ini terdapat dalam naskah Al Musnad dan 
dalam seluruh referensi yang mengutip darinya. Hadits ini juga terdapat dalam 
At-Targhib wa At-Tarhib (4:85). Penulisnya berkata, “Diriwayatkan oleh 
Ahmad dengan sanad yang bagus.” Al Hafizh Ibnu Rajab mengutipnya dalam 
Kitab At-Takhwif min An-Nar (halaman 157) dan menisbatkannya kepada Al 
Musnad juga. Lihat hadits yang telah lalu dalam Musnad Ibnu Abbas nomor 
2086 dan 3386. 

24 Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (4:253). 
Penulisnya berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani. Para 
perawinya tsigah namun sebagiannya ada kritikan.” Lihat hadits yang telah lalu 
dalam Musnad Tbnu Mas'ud nomor 4302. 


Musnad Imam Ahmad — | 


. A3 8. AN net ja bata UNY 


Dadu Pega pejag NN Pi 
Ga Dl PAN AS AA 3 yaa DG Cegah 
Sa Aa - Ap op :JU TE pon A3 A6 ali js ora 
Tana dangan ag de do AD sam 1JU aya ul 

Ip Tan: ag de Ke AI IG 


6613. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, Huyay bin Abdullah menceritakan kepada 
kami, dari Abu Abdurrahman Al Hubuli, dari Abdullah bin Amru: 
Bahwasanya Abu Ayyub Al. Anshari berada dalam suatu majlis, ia 
berkata: Tidak bisakah salah seorang dari kalian membaca sepertiga 
Al Gur'an setiap malam? Mereka bertanya: Apakah kita bisa 
melakukannya? Abu Ayyub berkata, “Sesungguhnya Oul Huwallahu 
Ahad adalah sepertiga Al Our'an,” Kemudian datanglah Nabi SAW 
yang mendengar ucapan Abu Ayyub itu. Rasulullah SAW bersabda, 
“Abu Ayyub benar. ra : 


28 Sanadnya shahih. Ibnu Katsir mengutip hadits ini dalam tafsirnya (9:329) dari 
tempat ini. Hadits ini juga 'terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (7:147). 
Penulisnya berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam sanadnya ada Ibnu - 
Lahi'ah. Dia dha'if” Aku menemukan komentar yang bagus pada Al Hafizh 
Ibnu Katsir tentang Ibnu Lahi'ah, suatu kejujuran yang benar. Dia mengutip 
dalam kitab Fadha'il Al Our'an (halaman 79-80) sebuah hadits lain yang 
diriwayatkan oleh Imam Ahmad, “Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu 
Lahi'ah menceritakan kepada kami, Hibban bin Wasi' menceritakan kepada 
kami, dari bapaknya, dari Sa'd bin Al Mundzir Al Anshari,” kemudian Ibnu 
Katsir berkata, “Ini adalah sanad yang bagus, kuat, dan hasan. Karena Hasan 
bin Musa Al Asyib seorang yang tsigah yang disepakati kemuliaannya. Jama'ah 
meriwayatkan darinya. Sementara Ibnu Lahi'ah dikhawatirkan lantaran tadlis 
atau keburukan hapalannya sedangkan dalam hadits ini dijelaskan kalau dia 
mendengar. Dia (Ibnu Lahi'ah) termasuk salah seorang imam ulama di wilayah 
Mesir pada masanya.” 

Apa yang dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW 
ini, bukan berasal dari pendapatnya sendiri. Sesungguhnya ini merupakan hadits 


— Musnad Imam Ahmad 


Ae 3S AS Ind HE 3 aan MN: 
s £ ay. , "1 .. 2 - .. 3 PT ..& . .. 
AD In dna an x PI 
Le, Ai . 8 y 2 7 ? - “ 1 e AN ai 4 2, 
Kit AO AN IA Gd Aga pln die ole 
ang ore 4, “ s, 21 Lg . £. tata ta .. ” PP . , 
Hakka MIPA Iko AI Jah JW SIN Taig NBL Sian 

4 rd rd . SAN AT Aa 
| SEL Cai V1 Jai DN ol aU 


6614. Hasan menceritakan .kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, Huyay bin Abdullah menceritakan 
kepadaku, dari Abu Abdurrahman Al Hubuli, dari Abdullah bin 
Amru: Bahwasanya seseorang datang kepada Rasulullah SAW 
bersama anaknya. Orang itu berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya 
anakku ini membaca Al Our'an sepanjang siang. dan begadang 
sepanjang malam? Rasulullah SAW lalu bersabda, “Apa yang 
merisaukanmu kalau anakmu senantiasa berzikir dan terus menerus 
| sehat/selamat?”?5 | 


. 7 
AG - 


Was BI AS nd GA CAS AS CAS AM 


, oo 0. AG. s1 


FI Ing Ob egpb ai dna up AS CI 


yang marfu' secara hukum sebelum pembenaran Rasulullah SAW atasnya, lalu 
menjadi marfu' secara lafaz dengan pembenaran itu. Ubay bin Ka'ab juga 
meriwayatkannya secara marfu' yang nanti akan disebutkan dalam Musnad 
Ubay dalam kitab Al Musnad ini (5:141 H). 

206 Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (2:270). 
Penulisnya berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam sanadnya ada Ibnu 
Lahi'ah yang dikritik.” Ibnu Katsir mengutip hadits ini dalam kitab Fadha'il Al 
Our'an (halaman 93) dari tempat ini di Al Musnad. Sabda Nabi “Maa tangimu,” 
dalam riwayat ( tertulis “Ammaa tangimu” dengan tambahan hamzah. Namun 
membuangnya lebih tepat sebagaimana dalam riwayat 5 ». 


Musnad Imam Ahmad — 


Ts abang 


Ka) 
tx 
Cr 


30 0 3 9 2 2.3 “. jd - " . 2 re 
TANI ato ASN sep AJ WA ca Lab, 
AA AANG CI Al S3 Cp Cab 3 DN La 20 


6615. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, Huyay bin Abdullah menceritakan ' 
kepadaku, dari Abu Abdurrahman Al Hubuli, dia menceritakannya 
dari. Abdullah bin Amru, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya di dalam surga ada sebuah kamar yang bagian 
luariykt terlihat dari bagian dalamnya dan bagian dalamnya terlihat 
dari bagian luarnya.” Abu Musa Al Asy'ari lalu bertanya: Untuk 
siapa kamar itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, “Untuk orang 
yang lembut perkataannya, memberi makan, dan begadang karena 
Allah sementara orang-orang tidur.” 


0 40. 2. 18 - 


Ai ka PA bat AA TG 1 ca KN Ka | 

ON HA gaga Gi Gap LAM US ta psi Gp al ss 
IA jak HS pai 1 nga gi app GA JG Ur, 
sak pe HA 3 O DI AG Ui, De Ajun da 


2... 


da ba Yah g ve aa atu 


17 Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (10:420). 
Penulisnya berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad. Para perawinya tsigah 
walaupun sebagian ada yang dha'if” Dia menyebutkan juga sebelumnya 
(2:254) yang semisalnya. Dalam hadits ini yang bertanya adalah “Abu Malik Al 
Asy'ari.” Kemudian Al Haitsami berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath- 
Thabrani dalam Al Kabir. Sanadnya hasan dan lafazhnya berasal dari riwayat 
Ath-Thabrani. Sementara dalam riwayat Ahmad tertulis: Fagala Abu Musa Al 
Asy'ari.” Al Mundziri juga menyebutkan hadits ini dalam At-Targhib wa At- 
Tarhib (4:254) dan berkata, “Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan Al Hakim. 
Dia berkata: Shahih menurut syarat keduanya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh 
Ahmad dan Ibnu Hibban dalam kitab Shahihnya dari hadits Abu Malik Al 
Asy'ari.” 


— Musnad Imam Ahmad 


ika BS :JU, #5 43 Hap ae Ie & hh “5 
“Apa 2 Kan 


6616. Yahya bin Ghailan menceritakan kepada kami, Naa 
menceritakan kepada kami, Amru bin Al Harts menceritakan 
kepadaku, bahwasanya Taubah bin Namir menceritakan kepadanya, 
bahwasanya Abu (Ufair) Arif bin Sari” menceritakan kepadanya: 
Bahwa seseorang bertanya kepada Ibnu Amru bin Ash: Seorang yatim 
berada dalam perawatanku. Aku bersedekah kepadanya dengan 
seorang budak perempuan lalu yatim itu meninggal. Apakah aku ahli 
warisnya? Abdullah bin Amru lalu berkata padanya: Aku akan 
mengabarkan kepadamu apa yang aku dengar dari Rasulullah SAW: 
Umar bin Khaththab telah menyedekahkan seekor kuda untuk jihad fi 
sabilillah, kemudian ia mendapati pemiliknya yang telah diwakafinya 
sedang menjualnya. Umar lalu berniat untuk membelinya kembali, 
tetapi sebelumnya ia bertanya kepada Rasulullah SAW. Namun beliau 
melarangnya seraya bersabda, “Jika engkau telah bersedekah sesuatu 
maka tinggalkanlah.”' 


208 Ganadnya dha'if karena dha'ifnya Risydin bin Sa'd. Namun hadits ini 
derajatnya shahih lighairihi dengan apa yang akan kami sebutkan dalam 
takhrijnya Insya Allah. Taubah bin Namir bin Harmal Al Hadhrami, Abu 
Mihjan Al Mishri, tsigah. Al Bukhari menulis biografinya dalam Al Kabir 
(1/2/156) dan menunjukkan hadits ini. Al Hafizh menulis biografinya dalam At- 
Ta'jil. Ad-Daraguthni berkata, “Dia menghimpun peradilan dan cerita-cerita di 
Mesir. Dia seorang yang mulia dan taat beribadah. Wafat pada tahun 120.” 
Keterangan-keterangan tentang dirinya dalam masalah peradilan di Mesir 
terdapat dalam kitab Futuh Mishr karya Ibnu Abdil Hakam (halaman 240), 
Oadha' Mishr karya Al Kindi (halaman 334 dan 342-347). Al Kindi 
meriwayatkan dengan sanadnya kepada Ibnu Lahi'ah yang berkata, “Hakim 
(Oadhi) pertama di Mesir yang mengambil alih barang-barang wakaf adalah 
Taubah bin Namir, pada masa Hisyam. Sebelumnya barang-barang wakaf itu 
berada di tangan keluarga dan di tangan orang-orang yang diwasiatkan. 
Kemudian Taubah berkata: Saya tidak melihat peruntukan sedekah-sedekah ini 
melainkan kepada orang-orang fakir dan miskin. Aku mengambil alih itu semua 


Musnad Imam Ahmad — s1) 


untuk menjaganya dari kepemilikan dan kewarisan. Taubah tidak meninggal 
sehingga barang-barang wakaf itu menjadi perbendaharaan yang besar.” Ini 
adalah catatan bersejarah yang agung yang menunjukkan bahwa hakim ini 
adalah orang yang pertama mendirikan kantor umum untuk wakaf-wakaf 
keluarga —yang dalam pandangan si hakim- agar terjaga dari perbuatan buruk 
dan semisalnya serta terjaga dari menjadi harta warisan. Ini karena tempat 


'kembalinya seluruh wakaf keluarga itu adalah dari segi kebaikan yang tak 


terputus yang akhirnya kembali untuk orang-orang fakir dan miskin. Semoga 
Allah memberikan rahmat-Nya dan melipatgandakan balasan atas semua yang 
ja lakukan. Abu Ufair Arif bin Sari”: tsigah. Ibnu Hibban menilainya tsigah 
sebagaimana disebutkan oleh Al Hafizh dalam biografinya pada kitab At-Tajjil 
(287) dalam nama “Arif bin Sari” Abu Ufair.” Kami tambahkan kata (Ufair) 
dari catatan pinggir e yang tidak disebutkan dalam g. Dalam 5 tertulis “Abu 
Ufair Sari',” disebutkan julukannya (kuniyah) tanpa menyebut namanya. Al 
Bukhari menulis biografinya dalam Al Kuna (nomor 559) seperti ini “Abu Ufair 
Arif Bani Sari'.” Seperti ini pula ia menyebutkannya dalam Al Kabir dalam 
biografi Taubah bin Namir. Dia katakan, “Dia mendengar Abu Ufair Arif Bani 
Sari'.” Seolah-olah namanya tertulis dengan bentuk seperti ini dan Al Arif 
menjadi kata sifat, bukan nama, seakan-akan Arif itu nama anak kabilah atau 
nama kabilah. Saya cenderung berpendapat bahwa namanya adalah “Arif bin 
Sari',” seperti disifati dalam naskah Al Musnad dan juga dalam Majma' Az- 
Zawa'id tertulis “Abu Ufair Arif bin Sari?.” Ini karena aku tidak menemukan 
dalam referensi-referensi yang ada padaku nama kabilah atau anak kabilah yang 
disebut “Bani Sari?” Hadits ini terdapat dalam Majma” Az-Zawa'id (4:166). 
Penulisnya berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam sanadnya ada Risydin 
bin Sa'd yang dinilai dha'if namun ada yang menilai tsigah.” Namun Risydin 
tidak sendirian meriwayatkan hadits ini. Al Bukhari meriwayatkan hadits ini 
dalam Al Kabir dalam biografi “Taubah bin Namir,” dengan petunjuknya yang 
sederhana. Dia berkata, “Ahmad berkata kepadaku, Ibnu Wahab menceritakan 
kepada kami, Amru menceritakan kepadaku, dia mendengar Taubah bin Namir, 
dia mendengar Abu Ufair Arif Bani Sari', dari Abdullah bin Amru: Bahwasanya 
Umar menyembunyikan seekor kuda dalam jihad fi sabilillah, maka Nabi SAW 
bersabda, “Jika engkau telah bersedekah maka tinggalkanlah.” Al Bukhari 
meriwayatkan hadits ini dari sanad yang berbeda. Kisah Umar, tentang seekor 
kuda yang disedekahkannya dalam jihad fi sabilillah kemudian ia ingin 
mgmbelinya, telah terulang berkali-kali dalam Musnad Umar (nomor 166, 258, 

dan 281), juga dalam Musnad anaknya, Abdullah bin Umar,,.yang ada di 
akhirnya nomor 5796. Aku berpendapat bahwa Abdullah bin Amru ingin agar 
orang yang bertanya padanya memandang rendah dan menjauhinya. 
Perbedaannya cukup jauh antara mengembalikan sedekah kepada pemiliknya 
sebagai warisan yang tidak ada pilihan baginya dengan membelinya yang 
seolah-olah dirinya sangat menginginkannya. Akan disebutkan dari hadits 
Abdullah bin Amru sendiri, tentang warisan seperti ini dalam hadits nomor 


252) —— Musnad Imam Ahmad 


Aan aA bora PA en ma angan tra En GT 
0... JD “ag je cv “ sng AN: 


Ie Wrnpa ai Bae PJ EN X5 NP 
| Pa aa 5 .. : 2. 2 ,. 2 8 8 2, Pr . P3 ta 
Ta Calb 4 SE ) AA el) da pa os aw Ar 
? aa P' Pn “ . 

Cas M3 JS CS Ver 

6617. Hasan menceritakan. kepada kami, Ibnu Lahi'ah 

menceritakan kepada kami, Huyay bin Abdullah menceritakan kepada 
' kami, dari Abu Abdurrahman Al Hubuli, dari Abdullah bin Amru: 

Bahwasanya Rasulullah SAW berdoa, “Ya Allah, ampunilah dosa- 
dosa kami, kezhaliman kami, senda gurau kami, kesungguhan kami, 


kesengajaan kami, dan segala sesuatu yang ada pada kami. sni 


Ja op Binjai Ban YA 35 dp 
KS AN dh Ab mo Si Da dl 
ra tang Op di, sat 


6618. Hasan menceritakan. kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, Huyay bin Abdullah - menceritakan 
kepadaku, dari Abu Abdurrahman Al Hubuli, dari Abdullah bin 
Amru: Bahwasanya Rasulullah SAW berdoa dengan kata-kata ini, 
“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari dililit 


6731, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada seseorang, “Sedekahmu 
itu wajib dan kebunmu kembali kepadamu.” 

209 Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (10:172). 
Penulisnya berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani. Sanad 
keduanya hasan.” 


'Musnad Imam Ahmad — (253) 


ma dikalahkan musuh, dan kegembiraan musuh (atas kesusahan 
kami). 5210 


As 3 LE aa td Oia TS Ui YA 


da dnp any Tagapu Hua 


PI. £ ” Mia aa 0 vs ? Na Pa 
Lea Naas IE membara ni PT IS ganggu as al 
6619. .Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, Huyayy bin Abdullah menceritakan 


“kepada kami, dari Abu Abdurrahman Al Hubuli, dari Abdullah bin 


Amru: Bahwasanya Rasulullah SAW jika telah shalat sunnah fajar dua 
rakaat, beliau berbaring di atas sisi kanannya.?' 


"6 c #. 


II HL Bb nd HA Bas M5 AU 


ga ae Aa 


oo 0. s1 


de 5 Wayan gi Wana 


210 Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i (2:317) dari Ahmad bin Amru 
bin As-Sarh, dari Ibnu Wahab, dari Huyay, dengan sanad ini. Kemudian ia 
meriwayatkan sesudahnya dari Yunus bin Abdul A'la, dari Ibnu Wahab, dari 
Huyay, secara ringkas dengan membuang kata “Ghalabatil Aduw.” Al Hakim 
meriwayatkan seluruhnya (1:531) dari jalur Harun bin Sa'id Al Ayli, dari Ibnu 
Wahab, dari Huyay, lalu berkata, “Hadits shahih menurut syarat Muslim namun 
keduanya tidak meriwayatkannya.” Adz-Dzahabi sepakat dengannya. 


21 Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (2 218-219). 


Penulisnya berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dalam A4! 
Kabir. Sanad Ath-Thabrani tidak mencantumkan Ibnu Lahi'ah. Dia terdapat di 
sanad Ahmad. Para perawi lainnya tsigah walaupun ada perbedaan penilaian 
pada Huyay Al Ma'afiri namun ia tsigah.” Ibnu Hazm telah melampaui batas 
dalam masalah ini. Dia menyangka bahwa berbaring ini merupakan fardhu, 
bahkan ia menjadikannya sebagai rukun yang tidak sah shalat Subuh tanpa 
berbaring. Aku telah menolak pendapat ini dalam catatanku atas 4! Muhalla. 
Lihat 4! Muhalla (3:196-200), penjelasan kami atas At-Tirmidzi (2:381-383), AI 
Muntaga (1:521-522), Nail Al Authar (3:25-29), dan Kitab I'lam Ahl Al Ashr bi 
Ahkam Rak'atay Al Fajr karya “Allamah Su Hagg Al Azhim Abadi Al 
Hindi (halaman 14-20). 


— Musnad Imam Ahmad 


. te - (Ken Ba Yaa (Ad Gimbal | 8 Sa dk Si 
| Ke db 

6620. Hasan menceritakan kepada: kami, Ibnu Lahi'ah 

. menceritakan kepada kami, Huyay bin Abdullah menceritakan kepada 
- “kami, dari Abu Abdurrahman Al Hubuli, dari Abdullah bin Amru: 
:Bahwasanya Rasulullah SAW jika ingin berbaring untuk tidur, beliau 


berdoa, “Dengan Nama Engkau Wahai T. uhanku, aku letakkan 
“pusukku maka ampunilah dosaku. san 


nun patin tete 
deh dau ap PJ ya FP 
Sg at SB AN OI Ae La ag Ip 3 ab ala di 
Ya AL gap OS yah Aa ad pi an 3 ya 0 
KAN (3 ya Asi 


6621. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, Huyay bin Abdullah menceritakan 
kepadaku, dari Abu Abdurrahman Al Hubuli, dari Abdullah bin Amru, 
bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa beriman 
kepada Allah dan hari Akhir hendaknya dia memuliakan tamunya, 
Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir hendaknya dia 


212 Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id 10:123. 
Penulisnya berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad. Sanadnya hasan.” Namun 
dalam naskah A4z-Zawa'id terlewatkan kata “Wadha'tu janbi” Hal itu 
menurutku merupakan kelalaian dari penyalin atau penerbit. Sabda Nabi 
“Rabbi”, dalam riwayat 7 tertulis “Rabbi” dengan membuang ya' sementara 
hal itu tertulis dalam 3 # dan Majma' Az-Zawa'id. ' 


Musnad Imam Ahmad — (255 


menjaga tetangganya, dan Barangsiapa beriman kepada Allah dan 
hari Akhir hendaknya ia berkata yang baik atau diam. 221 


SI Cin YG SA GI dag 396 Gi Jaga GAS ANXY 
HE na 5 
san AN 0 y Tg £. 

£ akang op s RENA dar “U$ JUS BP, S Na 


2... 


s0 AA 


SA G3 B3 Ga Op JI GI Sa Ca ora 
Y, bada Y3 Ia an IPA aa uda SA ai | 


2 Yg SAI da YG 1S JB aU Hita 


Nae nan aa ana 


x 


Un UST es Kai Ya as Ai Yy AY Na ola 
“1 DB daa Ss Ta Anna Yana J6 Ui, 


... . 33 P 28, ,$ PLP : & 3 
JB Cage Vip elegan UT, Ab Ga sekh Ar Ss 
| ara Pi yaga 
6622. Musa bin Daud dan ” Yunus bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Fulaih bin Sulaiman 
menceritakan kepada kami, dari Hilal bin Ali, dari “Atha' bin Yasar, ia 
berkata: Aku menemui Abdullah bin Amru bin Ash. Kukatakan 
padanya: Ceritakan kepadaku tentang sifat Rasulullah SAW yang ada 


213 Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id 8:167. 
Penulisnya berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani. Sanad 
keduanya hasan.” Al Mundziri menyebutkan hadits ini dalam At-Targhib wa 
At-Tarhib 3:237. Dia berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang 
hasan.” 


— Musnad Imam Ahmad 


in "3 dalam Taurat? Dia berkata: Baik. Demi Allah beliau disifati dalam 
: Ta aurat dengan sifat yang disebutkan dalam Al Our'an: “Wahai Nabi 
gigungguhnya Kami mengutusmu sebagai saksi, pemberi kabar 
a gembira, dan pemberi ancaman.” (Os. Al Ahzaab (33): 45) sebagai 
' dkgipat berlindung bagi orang-orang yang ummi. Engkau adalah 
3 pesaba dan rasul-Ku, Aku menamakanmu A4! Mutawakkil. Engkau 
' (bukanlah orang yang kejam dan kasar, bukan orang yang meninggikan 
maa (Sakhkhaab) di pasar. Yunus berkata: Bukan orang yang 
' Meninggikan suara (Shakhkhaab) di pasar. Dia tidak mencegah 
: kejahatan dengan kejahatan tetapi dengan memaafkan dan 
dn - mengampuni. Dia tidak akan wafat sehingga meluruskan agama yang 
menyimpang dengan kalimat Tidak ada Tuhan Kecuali Allah. Dengan 
ia - kalimat itu dia membuka mata yang buta, telinga yang tuli, dan hati 
yang tertutup. “Atha” berkata: Aku menemui Ka'ab dan menanyakan 
hal yang sama. Keduanya (Abdullah bin Amru dan Ka'ab) tidak 
berbeda satu huruf pun (dalam jawabannya) hanya saja Ka'ab berkata 
dengan bahasanya: A 'yunan “Umuuma, wa Adzaanan Shumuuma, wa 
guluuban Ghuluufa. Yunus berkata: Ghulfa.? 


. 


214 Sanadnya shahih. Yunus bin Muhammad bin Muslim Al Baghdadi: Tsigah 
hafizh, salah seorang guru Ahmad. Telah disebutkan ketsigahannya nomor 
2187. Kami tambahkan di sini bahwasanya Al Bukhari menulis biografinya 
dalam Al Kabir (4/2/410) dan Ash-Shaghir 229, serta Ibnu Sa'd dalam Ath- 
Thabagat (7/2/79). Hilal bin Ali adalah Hilal bin Abu Maimunah. Dia juga Hilal 
bin Abu Hilal. Dia seorang tsigah yang dinilai tsigah oleh Ad-Daraguthni. Ibnu 
Hibban menyebutkannya dalam Ats-Tsigah. Al Bukbari: menulis biografinya 
dalam Al Kabir (4/2/204-205) dan berkata, “Dia mendengar dari Anas.” Penulis 

' Kitab yang Enam meriwayatkan hadits (4:287-288) dari Muhammad bin Sinan, 
dari Fulaih, dengan sanad ini semisalnya. Namun ia tidak menyebutkan riwayat 
Atha' dari Ka'ab Al Ahbar di akhirnya. Al Bukhari kemudian meriwayatkan 
hadits itu secara ringkas (8:449-450) dari jalur Abdul Aziz bin Abu Salamah, 

. dari Hilal. Begitu juga ia meriwayatkan hadits ini dalam Al Adab Al Mufrad 
(38-39) dari dua jalur. Ibnu Sa'd meriwayatkan hadits ini dalam Ath-Thabagat 
(1/2/88) dari jalur Abdul Aziz bin Abu Salamah Al Majisyun dan dari jalur 
Fulaih. Keduanya dari Hilal dengan sanad ini semisalnya. Kemudian Ibnu Sa'd 
menyebutkan ucapan Ka'ab dari riwayat Fulaih saja. Ath-Thabari meriwayatkan 
hadits ini dalam tafsirnya (9:57) (Ath-Thabari 15225-15227) dari jalur Usman 
bin Umar, dari Fulaih, dengan sanad ini semisalnya, dan menyebutkan ucapan 


Musnad Imam- Ahmad — 


s3 Gila Bi PPN TAN Tea CAN AAK AN Tea PUN PG, 

NI Ie Je las :JG Opah gi Al ap Ip aa 32 
Lan IE Aj P3 th SP SA eh Ceng alan di 
Pa KS ag TE Lo IS AN 3 
Ganis IG Giat ipa Ala ad Gap IG ca 3 
JG gb JS NT Aas dai EN S3 Ia 


Ka'ab Al Ahbar. Kemudian dia meriwayatkan dari jalur Musa bin Daud —guru 
Ahmad dalam hadits ini- dari Fulaih, tidak melewatkan lafazhnya tetapi 
memindahkan kepada riwayat yang sebelumnya. Kemudian Ath-Thabari juga 
meriwayatkan hadits ini dari jalur Musa, dari Abdul Aziz bin Abu Salamah 
“dari Hilal bin Ali, dari Atha' bin Yasar, dari Abdullah, semisalnya, namun 
tidak disebutkan di dalamnya ucapan Ka'ab”. Tertulis dalam Ath-Thabari 
“Abdul Aziz bin Salamah”. Ini merupakan kesalahan penyalin atau penerbit. 
Tonu Katsir menyebutkan hadits ini dalam tafsirnya (3:567) dari riwayat Ath- 
Thabari kemudian menunjukkan kepada riwayat Al Bukhari. Demikian juga As- 
Suyuthi menyebutkan hadits ini dalam Ad-Durr Al Mantsur (3:131) dan 
menambahkan penisbatannya juga kepada Al Baihagi dalam Ad-Dala'i! namun 
tidak menyebutkan ucapan Ka'ab Al Ahbar di akhirnya.. Ibnu Katsir 
menyebutkan hadits ini 6:571 dari tempat ini dalam Al Musnad dan 
menambahkan penisbatannya kepada Ibnu Abu Hatim juga. “Sakhkaab” dan 
“Shakhkhaab” berasal dari “Sakhab” dan “Shakhab” dengan memfathah sin 
atau shad dan memfathah kha' yang berarti bergoncangnya suara karena 
permusuhan. Ibnu faris berkata dalam Magayis.Al-Lughah (3:336), “Shad, kha', 
dan ba', asal yang benar yang menunjukkan arti suara yang tinggi. Dari arti itu 
kata shakhab berarti suara dan kegaduhan.” Namun Ibnu Faris tidak 
menyebutkan kata tersebut dengan sin. Dalam Lisan Al Arab (1:444), 
penulisnya berkata, “Shad dan sin bisa digunakan dalam setiap kata yang di 
dalamnya ada huruf kha.” Namun ia berkata dalam (2:9), “As-Sakhab secara 
bahasa berarti suara yang buruk.” Bahasa asing yang ada dalam ucapan Ka'ab 
Al Ahbar yang dikatakan oleh Atha' “Illaa anna Ka'ban yaguulu bilughatihi” 
dan seterusnya —menurut saya— berasal dari pengaruh bahasa Ibrani atau 
Suryani dalam lidahnya! Ath-Thabari mengutipnya dalam riwayat Usman bin 
Umar dari Fulaih dengan lafaah “Ghuluufiyya,” “Shumuumiyya," 
“Umuumiyya.” Kemudian ia mengutipnya dari riwayat Musa bin Daud —guru 
Ahmad di sini- dari Fulaih dengan lafazh “Umuuma,” “Shumuuma,” dan 
“Ghuluufa”” Apa yang ada dalam naskah & sesuai dengan riwayat Ath-Thabari 
yang pertama dari jalur Usman bin Umar dari Fulaih. 


258 1 -— Musnad Imam Ahmad . 


23 ae Ben el Aa 123 3 Ae Hita 
aa pg Hu 2 in Jodi Jp JG gb 


MK oi Bah wah ee D Se IA IS 
an ud Ls RO aa ag Aa 
Bagas DAU Hd In Ip 3 Ta S6 

| 5 :JG 


1 6623. Hasan menceritakan kepada kami, Khalaf, yaitu Ibnu 

Khalifah menceritakan kepada kami, dari Abu Janab, dari bapaknya, 
£ dari Abdullah bin Amru, ia berkata: Aku masuk menemui Nabi SAW 
».. 'dan beliau sedang berwudhu' dengan tenang. Beliau mengangkat 
kepalanya dan melihat kepadaku lalu bersabda, “Ada enam hal dalam 
diri kalian wahai umat yang di dalamnya terdapat kematian nabi 
— kalian.” Seolah-olah hatiku tercabut dari tempatnya. Rasulullah SAW 
bersabda, “Pertama, beredarnya harta di antara kalian sehingga jika 
seseorang diberikan sepuluh ribu dia tetap menggerutu.” Rasulullah 
SAW bersabda, “Kedua, terjadi fitnah yang masuk ke dalam rumah 
setiap orang di antara kalian.” Rasulullah SAW bersabda, “Ketiga, 
terjadi kematian seperti penyakit yang terjadi pada kambing.” 
Rasulullah SAW bersabda, “Keempat, terjadi perdamaian antara 
“kalian dengan Bani Al Ashfar. Mereka berkumpul bersama kalian 
selama sembilan bulan, seperti ukuran hamilnya seorang perempuan, 
kemudian mereka berkhianat/lari dari kalian.” Rasulullah SAW 
bersabda, “Kelima, terjadi penaklukan satu kota.” Rasulullah SAW 


Musnad Imam Ahmad — I59j 


bersabda, “Keenam.” Aku bertanya: Wahai Rasulullah, kota mana? 
Beliau menjawab, “Oasthanthiniyyah.”25 


2 c bd 
0. Leo Ad 


(H3 Oya Ia ai BA Ame 3 Olaul B5 Ate | 

0 (aa oo 0. 0-8.  » 8 ya o - or 0 
AI Cg ai BN Ae 5 Aa DP PAN GA gi G3 ea GI 
40 


Pe 


x 


Fe Ka 


6624. Ishak bin Isa menceritakan kepada kami, Laits 
. menceritakan kepada kami, Haywah, yaitu bin Syuraih, menceritakan 
kepadaku, dari Ibnu Syufayy Al Ashbahi, dari bapaknya, dari 
Abdullah bin .Amru, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Bagi 
orang yang berperang ada pahalanya dan bagi orang yang 
memberikan ada pahalanya dan pahala orang yang berperang.” 


21$ Sanadnya dha'if karena dha'ifrya Abu Janab Al Kalbi. Namanya adalah Yahya 
bin Abu Hayyah. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (7:3321-322). 
Penulisnya berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani. Dalam 
sanadnya ada Abu Janab Al Kalbi, seorang mudallis.” “Makiitsan” dengan 
memfathah mim, mengkasrah kaf, dan dengan tsa'. Ibnu Al Atsir berkata, 
“Yaitu pelan, lambat, tidak terburu-buru. 4/ Maktsu dan Al Muktsu (dengan 
memfathah dan mendhammahkan huruf mim) artinya adalah tinggal untuk 
menunggu dan berdiam di suatu tempat.” “Gu'aashul Ghanam” dengan 
mendhammah gaf, “ain, dan diakhiri dengan shad. Ibnu Al Atsir berkata, 
“Penyakit yang menimpa kambing lalu tak lama kemudian kambing itu mati.” 
“Yajma'uuna lakum” dalam riwayat 7 tertulis “Layajma'uuna.” Huruf lam ini 
tidak terdapat dalam & ». Sementara dalam 4z-Zawa'id tertulis 
“Fayajma'uuna.” 

216 Sanadnya shahih. Ibnu Syufay adalah Husain bin Syufay Al Ashbahi, seorang 
tabi'i Mesir yang tsigah. Ibnu Hibban dan Al “Ijli menilainya tsigah. Al Bukhari 
menulis biografinya dalam A4! Kabir (1/2/379) dan berkata, “Dia mendengar 
Abdullah bin Amru.” Ibnu Syufay meriwayatkan darinya dengan sanadnya, ia 
berkata, “Kami sedang bersama Abdullah bin Amru” dan seterusnya. Bapaknya, 
Syufay, telah disebutkan biografinya dalam hadits nomor 6563. Hadits ini 
diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 2526 (2:323 Aun Al Ma'bud) dari jalur 
Hajjaj bin Muhammad dan Ibnu Wahab. Keduanya dari Laits bin Sa'd, dengan 
sanad ini. Nama sahabat dalam hadits ini dalam Al Muntaga nomor 4197 tertulis 


— Musnad Imam Ahmad 


yA Jet ea ey ialah ale AN Io AI Iga JG 


...: aa or Ka. ae 0 n. 


.. . - 0. 0.8 - 3 AA s - oh 
Opah gi Maa PARA in Ol PR 
Lo.” 2. Epi . oT- A 3 y uh P Ta 

3 gyaS alas 13 tale ai odol dam) 

I000 6625. Ishak menceritakan kepada kami, Laits bin Sa'd 
menceritakan kepada kami, Haywah bin Syuraih menceritakan 
-kepadaku, dari Ibnu Syufay Al Ashbahi, dari bapaknya, dari Abdullah 


— bin Amru, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Orang yang 
:pulang seperti orang yang berperang. MAN La 


1 


Be” “Abdullah bin Umar.” Ini adalah kesalahan cetak. “Al Jaa'i? adalah bentuk 
: isim fa'il dari kata “ja'ala lahu ja'lan wa ju'lan” dengan memfathah jim 
sebagai bentuk mashdar dan mendhammahnya sebagai bentuk isim mashdar. 
Artinya menjadikan pahala untuknya. “Al Ja'iilah” dan “Al Ja'aalah” dengan 
'memfathah jim: Pahala yang diberikan dalam hal itu. Al Ja'il artinya adalah A/ 
Mu'thi (Yang memberikan) dan Al Mujta'il artinya adalah Al Akhidz (Yang 
mengambil). Yang dimaksud dengan kata itu dalam hadits ini adalah seseorang 
diwajibkan untuk berperang kemudian dia memberikan sesuatu kepada orang 
lain untuk menggantikan tempatnya. Terdapat perbedaan pendapat tentang 
kebolehan hal ini. Al Khaththabi dan yang mengikutinya telah menjelaskan 
perbedaan pendapat dalam hal itu. Hal itu menurut saya berlaku untuk orang 
yang berhalangan untuk ikut berperang lalu dia membantu orang yang 
in berperang dengan hartanya. Orang yang seperti inilah yang mendapat pahala 
( berperang.-Adapun orang yang diwajibkan berperang namun dia tidak ikut dan 
mengupah orang-lain dengan hartanya (untuk menggantikan posisinya) maka 
hal itu tidak berlaku. . | RE Ae Gesdparaan 
217 Sanadnya shahih. Abu Daud meriwayatkan hadits ini nomor 2487 (2:314 dalam -—— 
Aun Al Ma'bud) dari jalur Ali bin Ayyasy, dari Laits bin Sa'd, dengan sanad ini. 
Abu Nu'aim meriwayatkannya dalam Al Hilyah (5: 169) dari jalur Abdullah bin 
Shalih, dari Laits. Al Hakim meriwayatkannya dalam Al Mustadrak (2:73) dari 
jalur Ali bin Ayyasy, dari Laits bin Sa'd, dan berkata, “Shahih menurut syarat 
Muslim namun keduanya tidak meriwayatkannya.” Adz-Dzahabi sepakat 
dengannya. Dalam riwayat Al Hakim tertulis “Dari Ibnu Syufay, dari Abdullah 
bin Amru,” dengan membuang “Dari bapaknya.” Menurutku ini adalah 
kesalahan lama dari para penyalin, dari Al Hakim, atau dari salah satu gurunya. 
Karena tertulis seperti ini juga dalam naskah manuskrip yang ada padaku dari 
Mukhtashar Al Mustadrak karya Adz-Dzahabi (halaman 206). Mengingat 
bahwa Al Hakim meriwayatkannya dari jalur Muhammad bin Al Mushaffa dari 
Ali bin Ayyasy. Muhammad bin Al Mushaffa adalah guru yang Abu Daud 
meriwayatkan darinya, dari Ali bin Ayyasy. Tertulis dengan benar dalam Abu 
Daud: “Dari Ibnu Syufay, dari Syufay, dari Abdullah bin Amru.” “Al Gaflah” 
— dengan memfathah gaf. Ibnu Al Atsir berkata, “Bentuk tunggal dari kata gufuul 


Musnad Imam Ahmad — lesij 


o- 0g. 0. tra 3 


KE gi SP Tang Bab 395 2 Jaga CAS 2 UYT 

AN J5 af IPP yi Ml AP PN PA 

HA (3 bau Oak TA ea -JG sg dia 3 ds 

ca saia MB AN (aah LA 2 Aa J,ii 
Oni -JU cah gais JIN AN AR so 


6626. Musa bin Daud menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, dari Huyay bin Abdullah, dari Abu 
Abdurrahman Al Hubuli, dari Abdulah bin Amru, bahwasanya 
Rasulullah SAW bersabda, “Puasa dan Al Our'an akan memberikan 
syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata: Ya 
Tuhan, Aku telah mencegahnya dari makanan dan syahwat di siang 
hari maka berikanlah syafa'atku padanya. Al Our'an berkata: Aku 
telah mencegahnya untuk tidur di malam -hari maka berikanlah 
syafaatku padanya.” Beliau bersabda, “Maka keduanya pun 
memberikan syafaat.” 48 


(pulang). Maksudnya bahwa pahala orang yang berjihad ketika dia pulang 
kepada keluarganya setelah berperang sama pahalanya dengan kepergiannya 
untuk berjihad karena dalam kepulangannya itu terdapat ketenangan jiwa, 
mempersiapkan kekuatan untuk kembali berjihad, dan dapat menjaga 
| keluarganya dengan kembalinya ia kepada mereka.” Ibnu Al Atsir dan Al 
Khaththabi telah menjelaskan hal itu secara terperinci dalam Al Ma'alim (2377 ' 
dari Tahdzib As-Sunan). 
218 Sanadnya shahih. Ibnu Katsir mengutip hadits ini dalam Fadha'il Al ur'an 
: (halaman 93) dari tempat ini. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id 
(3:181). Penulisnya berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani 
dalam Al Kabir. Perawi Ath-Thabrani merupakan perawi kitab Shahih.” Al 
Hakim meriwayatkannya dalam A4! Mustadrak (1:554) dari jalur Tonu Wahab, 
dari Huyay bin Abdullah, dengan sanad ini. Dia berkata, “Shahih menurut 
syarat Muslim namun keduanya tidak meriwayatkannya.” Adz-Dzahabi sepakat 
dengannya. Abu Nu'aim meriwayatkan hadits ini dalam Al Hilyah (8:161) dari 
jalur Risydin bin Sa'd, dari Huyay bin Abdullah, dengan sanad ini. Dalam A4! 
Hilyah, nama Huyay tertulis “Husain bin Abdullah”! Ini jelas adalah kesalahan 
cetak. As-Suyuthi menisbatkan hadits ini juga dalam Al Jami” Ash-Shaghir 
nomor (5203) kepada Al Baihagi dalam Asy-Syu'ab. Ucapan puasa “Fasyaff 'nii 


— Musnad Imam Ahmad 


0. 30 3G. 3 AG 2 


ANA dl kata Ci jan Inna da ANYV 
na AN dl yap bj pe dk yh 
Dea B3 Ulas 3) tag Up ai Jan dab 


s.. 10, £ Sate 


3 | NAS Fa AAA J6 ie, Usu px al Oa) U- 


Snp dp Rb ajh Sud ulah 


1 6627. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Sa'id 
— bin Abu Arubah menceritakan kepada kami, dari Husain Al Mu' allim, 
dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, i ia berkata: Aku 
melihat Rasulullah SAW shalat terjalin dari kanannya dan dari 
kirinya: Aku melihat beliau shalat tidak memakai sendal dan memakai 
sendal: dan Aku melihat beliau minum dalam keadaan berdiri dan 
duduk. Muhammad, yaitu Ghundar, berkata: Al Husain mengabarkan 
hal itu dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari PN 


jan dalam riwayat g tertulis “Fayasyfi 'unii.” Ini merupakan kesalahan cetak. 
Kami telah betulkan hal itu dari riwayat 4, p, Ibnu Katsir, dan Majma' Az- 
" Zawa'id. 

21 Sanadnya shahih. Muhammad bin Ja'far, gelarnya adalah Ghundar: Telah 
disebutkan ketsigahannya dalam hadits nomor 188. Kami tambahkan di sini 
bahwasanya Al Bukhari menulis biografinya dalam 4! Kabir (1/1/57-58). Sa'id 
bin Abu Arubah: Telah disebutkan ketsigahannya dalam hadits nomor 1828. 
Kami tambahkan di sini bahwa Al Bukhari menulis biografinya dalam Al Kabir 

1 (1/2/462). Husain Al Mu'allim adalah Husain bin Dzakwan. Telah disebutkan 
ii ketsigahannya dalam hadits nomor 1247. Kami tambahkan di sini bahwa Al 
Bukhari menulis biografinya (1/2/383). Hadits ini pada hakikatnya adalah tiga 

hadits namun Ghundar Muhammad bin Ja'far menghimpunnya di sini menjadi 

satu hadits. Dia mendengar hadits ini dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Husain Al 
Muw'allim, maka ia meriwayatkannya begitu pula. Kemudian sesudah itu dia 
mendengarnya dari Husain Al Mu'allim sendiri maka derajat sanadnya pun 

menjadi tinggi. Dia menyebutkan hal itu di akhirnya dan menetapkan dua hal. 

Adapun hadits yang pertama, tentang terjalin dari shalat, yaitu pindah darinya 

sesudah salam, dari kanan dan dari kiri: Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1:155) 

dari jalur Yazid bin Zurai”, dari Husain Al Mu'allim, dengan sanad ini 
semisalnya. Pensyarahnya, mengutip dari Zawa'id Al Busahiri, berkata, “Sanad 

hadits Abdullah bin Amru perawinya tsigah. Muslim berhujjah dengan riwayat 


Musnad Imam Ahmad — (2631 


ae 3 Meta Ea and ef Eat ana 


ore A 2 s ? 3 - ca. - P .. .. 03 . ... 
rn) Pp Ye ag Jam aa :JB cew Na aa 52 KAI 0 gas 
....J Na: 0... na TAN uang . aa 25 .. 
Ornai A LA gag 03 lg Ga OP AR Do GP eh 

6628. Abu Bakar Al Hanafi menceritakan kepada kami, Adh- 
Dhahhak bin Usman menceritakan kepada kami, dari Amru bin 
Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah SAW 
melarang dua transaksi dalam satu jual beli, melarang jual beli dan 


bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Sanad ini menurutnya shahih.” At- 
Tirmidzi menunjukkan hal itu (1:247) dalam ucapannya, “Dan dalam bab ini.” 
Sementara hadits yang kedua,: tentang shalat tidak memakai sendal dan 
memakai sendal: Diriwayatkan oleh Abu Daud 653 (1:247-248 Aun Al Ma 'bud) 
dari jalur Ali bin Al Mubarak dan oleh Ibnu Majah (1:167) dari jalur Yazid bin 
Zurai”. Keduanya dari Husain Al Mu'allim dengan sanad ini. At-Tirmidzi 
mengisyaratkan kepada hadits ini dalam ucapannya, “Dan dalam bab ini,” 
maksudnya “bab shalat memakai sendal.” Dia berkata di akhir babnya, 
“Perbuatan ini dikenal di kalangan ulama.” Saya katakan dalam penjelasan saya 
atas At-Tirmidzi di sana (juz 2 halaman 250), “Ya, kami tidak mengetahui 
adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kebolehan shalat 
memakai sendal baik di dalam masjid atau di Juar masjid. Akan tetapi lihatlah 
pada apa yang berlaku di kalangan mayoritas kaum muslimin sekarang, yang 
menisbatkan diri kepada ilmu: Bagaimana mereka mengingkari orang yang 
“shalat memakai sandal? Namun dia tidak disuruh untuk melepasnya ketika 
shalat! Sesungguhnya dia diperintahkan untuk melihat sendalnya itu. Jika pada 
sendalnya ada kotoran maka dia gosokkan sendal itu ke tanah dan itu 
merupakan cara untuk menyucikannya. Dia tidak diperintahkan selain dari itu.” 
Adapun hadits yang ketiga, tentang minum daam keadaan berdiri dan duduk: 
At-Tirmidzi meriwayatkannya (3:112) dari jalur Muhammad bin Ja'far —guru 
Ahmad di sini- dari Husain Al Mu'allim dengan sanad ini. At-Tirmidzi berkata, 
“Hadits hasan shahih.” Tertulis di catatan pinggir naskah # di sini sebagai 
berikut, “Muhammad berkata: Yaitu dengan bapaknya yang diriwayatkan 
darinya oleh Syu'aib bin Abdullah bin Amru.” Aku menduga, bahkan 
mengunggulkan, bahwa dalam ungkapan ini ada penambahan dalam kata “Bin 
Abdullah,” sehingga ungkapan yang benar adalah: “Yaitu dengan bapaknya 
yang diriwayatkan darinya oleh Syu'aib: Abdullah bin Amru,” dengan 
membuang kata “bin.” Lihat hadits nomor 4397, 4426, dan 5874. 


— Musnad Imam Ahmad 


pinjaman tanpa bunga, melarang keuntungan selama belum dijamin, 
dan melarang jual beli yang tidak engkau miliki.20 


an pan Baal oa da Kd ea Ana 
Dah BA jo Ap Bea yang 


. 


SAN an at IG Bed At an GA ed 
Rey na tali AI 


20 Sanadnya shahih. Abu Bakar Al Hanafi adalah Abdul Kabir bin Abdul Majid. 
Telah disebutkan ketsigahannya dalam hadits nomor 1441. Kami tambahkan di 
sini bahwa Ibnu sa'd menulis biografinya dalam Ath-Thabagat (7/2/52) dan 
menilainya tsigah. Ibnu Abu Hatim menulis biografinya dalam Al Jarh wa At- 
Ta'dil (3/1/62-63) dan meriwayatkan dari Al Atsram dari Ahmad bahwasanya 
Ahmad menilainya tsigah. Dia meriwayatkan dari Abdullah bin Ahmad yang 
berkata, “Aku bertanya kepada bapakku tentang Abu Bakar Al Hanafi? Dia 
menjawab: Aku meriwayatkan hadits darinya.” Hadits ini diriwayatkan oleh 
Ath-Thayalisi nomor 2257 dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Amru bin 
, .Syu'aib, dengan sanad ini semisalnya. Hanya saja ia berkata, “An syarthaini fi 
bai'atin (dua syarat dalam satu transaksi)” sebagai ganti dari “An bai'ataini fi 
bai'atin.” Demikian pula An-Nasa'i meriwayatkan hadits ini 2:227 dari jalur 
Ma'mar, dari Ayyub, dari Amru bin Syu'aib. Hanya saja ia berkata, “An 
syarthaini ft bai'in waahidin.” Dia meriwayatkannya juga dari jalur Husain Al 
Mu'allim, dari Amru bin Syu'aib, hanya saja dia meringkasnya dan tidak 
menyebutkan “An bai'in maa laisa indaka.” Abu Daud meriwayatkan hadits ini 
nomor 3504 (3:303 Aun Al Ma'bud) juga At-Tirmidzi (2:237). Keduanya dari 
jalur Ibnu “Aliyyah dari Ayyub dengan lafazh “Laa yahillu salafun wa bai'un, 
. walaa syarthaani ft bai'in, walaa ribhun maa lam yudhman, walaa bai'un maa 
“Iaisa 'indaka.” At-Tirmidzi berkata, “Hadits hasan shahih.” Akan disebutkan 
riwayat Ibnu Aliyyah dalam hadits nomor 6671. Begitu pula An-Nasa'i 
meriwayatkan hadits ini juga dari jalur Ibnu Aliyyah hanya saja ia 
meringkasnya sedikit. An-Nasa'i meriwayatkannya keempat kalinya (2:225) 
dari jalur Yazid, dari Ayyub, sedikit lebih ringkas, dengan lafazh “Laa yahillu.” 
Ibnu Majah meriwayatkan hadits ini (2:9-10) dari jalur Hammad bin Zaid dan 
dari jalur Ibnu Aliyah, keduanya dari Ayyub, secara ringkas dengan lafazh “Laa 
yahillu bai'u maa laisa “indaka, walaa ribhun maa lam yudhman.” Akan 
disebutkan dalam Al Musnad dengan lafazh yang ada di sini nomor 6918 dari 
jalur Ibnu “Ajlan dari Amru bin Syu'aib. 


Musnad Imam Ahmad — 


6629. Abu. Bakar Al Hanafi menceritakan kepada kami, 
Usamah bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Amru bin Syu'aib, 
dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 
“Perumpamaan orang yang meminta kembali apa yang telah ia 
berikan seperti anjing yang muntah kemudian memakan muntahnya 
itu. Jika orang yang memberikan itu meminta kembali hendaknya 
ditahan apa yang dia minta kembali kemudian hendaknya 
dikembalikan padanya apa yang telah dia berikan.” Ti | 


21 Sanadnya shahih. Usamah bin Zaid. adalah Al-Laitsi. Telah disebutkan 
ketsigahannya dalam hadits nomor 1098. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu 
Daud nomor 3540 (3:315 Aun Al Ma'bud) dan Al Baihagi (6:181). Keduanya 

— dari jalur Ibnu Wahab, dari Usamah bin Zaid, dengan sanad ini. Ibnu At- 


Turkmani berkata dalam Al Jauhar An-Nagi, “Al Baihagi menyebutkan dalam - 


bab Al Hadi dari Ya'gub bin Sufyan: Bahwasanya Usamah bin Zaid menurut 
penduduk Madinah “adalah seorang tsigah yang dapat dipercaya. Dia juga 
berkata dalam Bab Ath-Thalag gabla An-Nikah: Jika dikatakan dari Amru bin 
Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, Abdullah, hilanglah keraguan dan hadits 
itu bersambung. Abu Bakar An-Naisaburi berkata: Mendengarnya Amru bin 
Syu'aib dari bapaknya dan mendengarnya Syu'aib dari kakeknya, Abdullah bin 
Amru adalah shahih. Dengan penjelasan ini maka hadits ini shahih.” Al 
Mundziri berkata (3397), “An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan .yang 
semisalnya.” Yang terdapat dalam An-Nasa'i (2:133) dan Ibnu Majah (2:36) 
adalah hadits yang akan datang nomor 6705 dari riwayat Amir Al Ahwal dari 
Amru bin Syu'aib. Hadits ini juga terdapat dalam Ad-Daraguthni nomor 307 
kemudian dia menunjukkan kepada riwayat Usamah bin Zaid ini dan kepada 
riwayat Al Hajjaj bin Arthat dari Amru bin Syu'aib yang akan disebutkan dalam 
.hadits nomor 6943. Telah disebutkan yang semisalnya dari riwayat Hasan Al 
Mw'allim, dari Amru bin Syu'aib, dari Thawus, dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar 
dalam Musnad Ibnu Abbas nomor 2119 dan 2120 dan dalam Musnad Ibnu 
Umar nomor 4810 dan 5493. Al Baihagi meriwayatkan (6:179) dua riwayat: 
Riwayat Husain Al Mu'allim dan riwayat Amir Al Ahwal. Kemudian Al 
Baihagi berkata, “Ada kemungkinan Amru bin Syu'aib meriwayatkan hadits ini 
dari.dua sisi seluruhnya. Husain Al Mu'allim adalah seorang yang hujjah dan 
Amir Al Ahwal adalah seorang yang tsigah.” Pendapat ini benar. Sabda Nabi 
“Falyuugaf” yang lebih tepat adalah memfathah gaf, dari bentuk tsulatsi, seperti 
firman Allah (Wagifuuhum innahum mas'uuluun). Dengan alasan itulah 
diberikan harakat atas apa yang ada dalam 5. Dalam Abu Daud yang tercetak 


- diberi harakat dengan mentasydid gaf yang difathah, berasal dari kata “At- 
Taugiif.” Ini adalah pembetulan pena. Penulis 4un Al Ma'bud telah 
memberikan penjelasan dua sisi bacaan ini. Dalam dua riwayat Abu Daud dan 
Al Baihagi ada tambahan “Falyu'raf” sehingga berarti “Falyuugaf falyu raf 
bimaa istaradda.” Maksud dari dua riwayat itu adalah sama. Penulis Aun Al 


— Musnad Imam Ahmad 


PE RN NATA SNP PON BNN ITA 


Pt . 


II ye ana Ia MS Aa BIS AA, 


9. 3 0 


Ju Naa Pa dna en OP Pd 
la arik 9 laba IBU salah den Ito MI IA 
—... 0 ap Or... 8... 
N Ap Lagi Gor pro ur 
6630. Yahya bin Hammad menceritakan kepada kami, Abu 
Awanah menceritakan kepada kami, dari Al A' masy, Usman bin Abu 
Harb Ad-Dili menceritakan kepada kami, Aku mendengar Abdullah 
bin Amru berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada dedaunan 


—. yang menaungi dan tidak ada debu yang mengurangi dari seseorang 
yang lebih benar dialeknya dari Abu Dzar.” 2 


AE gai Aja AN ENI pi GA EA NYA 

Tya Gi ap gi In pal lp Sa 
Sa lan de Io Jp Ap Je at 5 ab 
d3 ih aa Jo a SP Haa IM 
Je LAN sp Ja it pon S3 AH ea 


Ma'bud berkata, “Maknanya adalah Barangsiapa memberikan suatu pemberian 
kemudian ia ingin pemberian itu kembali maka hendaknya ia melakukan apa 
yang telah dia berikan itu dan mengingatkannya tentang masalah hibah agar 
ketidaktahuannya menjadi hilang dengan berkata pada si pemberi: Orang yang 
memberi lebih berhak atas pemberiannya selama dia belum meninggalkannya. 
Namun ia seperti seekor anjing yang menjilat muntahnya sendiri. Jika engkau 
mau, ambillah dan jadilah engkau seperti anjing yang menelan muntahnya! Jika 
engkau mau, tinggalkan pemberian itu agar engkau tidak seperti anjing itu. Ini 
karena pilihan mengembalikan adalah sesudah itu juga, maka berikanlah apa 
yang telah dia berikan.” Lihat Nash Ar-Rayah (4:124-125) dan At-Talkhish 
260. 

22 Sanadnya dha'if karena dha'ifnya Usman, yaitu bin Umair. Hadits ini adalah 
pengulangan nomor 6519. Kami telah tunjukkan hadits ini di sana. 


Musnad Imam Ahmad — 


Saba GA Mag 1 3 ab BA an 5 Hias HB 
6631. Hasyim bin Al Gasim menceritakan kepada kami, Abu 
Muawiyah, yaitu Syaiban, menceritakan kepada kami, dari Yahya bin 
Abu Katsir, dari Salamah, dari Abdullah bin Amru bin Ash, 
bahwasanya dia berkata: Terjadi gerhana matahari pada masa 
Rasulullah SAW kemudian diperintahkan untuk shalat berjamaah. 
Rasulullah SAW ruku' dua kali dalam satu sujud kemudian berdiri 
dan kembali ruku' dua kali dalam satu sujud. Lalu matahari pun 
| tampak. Aisyah berkata: Aku tidak pernah sama sekali sujud dan 
ruku' lebih lama dari itu??? Tn bngt 1 


Ap dad alan Lp MAN Wina A5 ENI AN 

Ab KAI AN ISS ap B3 JB IE Ol yAS or bt as 
.. PPh ore ta 8, y - Pa - 00. Ts . ai 
oo ag Ale adl Ito Al Iya Ja 1294 Gm) cela 5 Ja 


Hi Sanadnya shahih. Abu Muawiyah adalah Syaiban bin Abdurrahman An-Nahwi. 
Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (2:446) dari Abu Nu'aim dari Syaiban, 
dan Muslim (1:250) dari Muhammmad bin Rafi', dari Abu An-Nadhr, yaitu 
Hasyim bin Al Gasim guru Ahmad dalam hadits ini, dari Syaiban, dengan sanad 
ini. Akan disebutkan hadits dari riwayat Muawiyah bin Salam, dari Yahya bin 
Abi Katsir, semisalnya pada nomor 7046. Lihat hadits nomor 6483 dan 6517. 
Telah disebutkan penjelasan i'rab tentang kata “Ash-Shalaatu Jaami'atan” 
dalam penjelasan hadits nomor 6503. Mengenai kata “Wagaalat A'isyatu” dan 
seterusnya, Al Hafizh berkata dalam Al Fath, “Yang berkata adalah Abu 
Salamah menurut kritikanku. Ada kemungkinan yang berkata adalah Abdullah 
bin Amru sehingga hadits ini menjadi riwayat sahabat dari sahabat lain. Telah 
keliru orang yang menyangka kalau hadits ini mu 'allag. Muslim, Ibnu 
Khuzaimah, dan lainnya telah meriwayatkan hadits ini dari riwayat Abu 
Salamah dari Abdullah bin Amru yang di dalamnya mencantumkan ucapan 
Aisyah ini.” : 


— Musnad Imam Ahmad 


naa aa petaka akn Tj JAN JG Kab 
3 : ang ang o- kp) 


6632. Abdusshamad menceritakan kepada kami, Hammad 
“menceritakan kepada kami, dari Atha', dari bapaknya, dari Abdullah 
' bin Amru: Bahwasanya seseorang berkata pada suatu hari dan 
menunaikan shalat: Alhamdulillah Mil'us Samaa' (Segala puji bagi 
Allah sepenuh langit) lalu ia bertasbih dan berdoa. Rasulullah SAW 
lalu bertanya, “Siapa yang mengucapkan itu?” Orang itu menjawab, 
“Aku.” Maka Rasulullah SAW bersabda, “Aku telah melihat para 


malaikat saling menyambut satu dengan yang lain dengan kalimat 
290, 2224 
itu. 


303. 6 


Aa AS Ea HA ja AI AI ia UNY 
"tea 90 2603. - 


AA ena MS PA an gp 


, #9. ... 3 9. 


Oya) Tana “Isi pgn AN XP Cant Ia Ka 
B3 £ katun 2 AAN Ko 

6633. Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami dari 
kitabnya, Abdurrahman bin Syuraih menceritakan kepada kami, Aku 
mendengar Syurahbil bin Yazid Al Ma'afiri, bahwasanya ia 
mendengar Muhammad bin Hadiyyah Ash-Shadafi, ia berkata: Aku 
mendengar Abdullah bin Amru bin Ash berkata: Aku mendengar 


Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya munafik yang paling 
banyak dari umatku adalah orang yang ahli membaca. 3 


24 Sanadnya shahih. Hammad adalah bin Salamah. Atha' adalah bin As-Sa'ib. 
Kata “Mil 'us Samaa” dalam K tertulis “Mil 'us Samaawaat.” Ini terdapat dalam 
catatan pinggir p. 

28 Sanadnya shahih. Zaid bin Al Hubab Al Uki tsigah. Telah disebutkan 
kersigahannya dalam hadits nomor 597. Kami tambahkan di sini bahwasanya 


'Musnad Imam Ahmad — | 


a35 pa Paya kara tag 2 Ga TA EN AE 
” 03 


Mae JB Kei gi ayah gi MAP 2 Ar gi gAHI 
03 Ape Ay Ia mag IA Jo 


6634. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah: 
menceritakan kepada kami, Darraj menceritakan kepada kami, dari 
Abdurrahman bin Jubair, dari Abdullah bin Amru bin Ash, ia berkata: 
'Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya munafik 
yang paling banyak dari umatku adalah orang yang ahli 


membaca. 220 


Al Bukhari menulis biografinya dalam Al Kabir (2/1/358) juga Ibnu Sa'd dalam 
Ath-Thabagat (6:281). “Al Hubab” dengan mendhammah ha'. “Al “Ukli” 
dengan mendhammahkan huruf ain dan mensukunkan huruf kaf, penisbatan 
kepada “'Uk1” anak kabilah Tamim. Abdurrahman bin. Syuraih bin Abdullah Al 
Ma'afiri tsigah. Ahmad, Ibnu Ma'in, An-Nasa'i, dan lainnya menilainya tsigah. 
Ya'gub bin Sufyan berkata, “Dia bagaikan orang yang paling baik.” Ibnu Sa'd 
sendirian dalam mendha'ifkannya ketika ia berkata dalam Ath-Thabagat 
(7/2/203), “Munkar Al Hadits.” “Syurahbil bin Yazid,” nama ini tertulis salah di 
sini. Yang benar adalah “Syarahil bin Yazid”. Menurut kami, kesalahan ini 
berasal dari Zaid bin Al Hubbab karena akan disebutkan hadits yang seperti ini 
nomor 6637 dari riwayat Abdullah bin Al Mubarak, dari Abdurrahman bin 
Syuraih, dari “Syarahil bin Yazid,” yang tertulis dengan benar. Syarahil ini telah 
disebutkan biografinya dalam hadits nomor 6565. Muhammad bin Hadiyyah 
Ash-Shadafi adalah seorang tabi'i yang tsigah. Al “Ijilli menilainya tsigah 
dengan berkata, “Orang Mesir. golongan tabi'in yang tsigah.” Ibnu Yunus 
berkata, “Dia tidak memiliki selain satu hadits.” Maksudnya adalah hadits ini. 
Al Bukhari menulis biografinya dalam Al Kabir (1/1/257). “Hadiyyah” dengan 
memfathahkan huruf ha" , mengkasrahkan huruf dal, dan mentasydidkan huruf 
ya', sebagaimana diberikan harakat oleh Adz-Dzahabi dalam Al Musytabih 
nomor 539. Dia berkata, “Ada yang mengatakan Hudayyah, dengan bentuk 
tashghir.” Tertulis dalam riwayat ah dengan “Hadibbah” dengan ba'. Yang 
tertulis dalam hadits ini dan nomor 6637 adalah yang benar. “Ash-Shadafi” 
- dengan memfathah shad dan dal. Telah disebutkan penjelasan penisbatan ini 
dalam hadits nomor 6575. Hadits ini akan disebutkan dua kali: nomor 6634 dan 
6637 dan akan disebutkan takhrijnya dalam dua hadits itu, Insya Allah. 
Sanadnya shahih. Darraj adalah Ibnu Sam'an. Ada yang mengatakan namanya 
adalah Abdurrahman, gelarnya adalah “Darra,” dan julukannya adalah Abu As- 
Samh. Dia adalah maula Abdullah bin Amru bin Ash. Terdapat banyak 
perbedaan pendapat tentang dirinya namun yang benar ia adalah perawi yang 


226 


| — Musnad Imam Ahmad 


PO) 


| — 


.. ... 


A6 3 as CAS Tag YA ES am Ci AYO 


Aa : Nan CA sd .. . 0... «.. 0... 
Al. ko al dy Jt xT IS Il KEP GAN 


TAMAN 8 (IS SP LP a GALU  1 da 


6635. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, Darraj menceritakan kepada kami, dari 
Abdurrahman bin Jubair, dari Abdullah bin Amru: Bahwasanya ia 
bertanya kepada Rasulullah SAW: Apa yang dapat menjauhkanku dari 
murka Allah Azza wa Jalla? Beliau menjawab, “Jangan marah.” 


Oi eat A3 EN Tag GI BAE Gb Bh MAYA 
: | : 


» 


DA Se dag GP GEN Ui gai AI XS 3 data Jha 


fsigah. Mereka mengkritiknya dalam hadits-haditsnya dari Abu Al Haitsam dari 
Abu Sa'id. Ahmad berkata, “Dalam hadits-hadits itu ada yang dha'if.” Ibnu 
Syahin berkata dalam Ats-Tsigah, “Selama dengan sanad ini maka la ba'sa bihi 
(tiada cela padanya).” Ibnu Ma'in dan lainnya menilainya tsigah, Al Bukhari 
menulis biografinya dalam 4! Kabir (2/1/234) dan tidak menyebutkan celaan 
terhadapnya. Al Bukhari juga tidak menyebutkannya dalam Adh-Dhu'afa'. Ibnu 
Hibban menilainya shahih. sebagaimana dikutip oleh Al Hafizh dalam At- 
Tahdzib. Al Hakim menilainya shahih dalam Al Mustadrak atas hadits yang 
diriwayatkannya dari Abu Al Haitsam dari Abu Sa'id (4:293). Adz-Dzahabi . 
sepakat dengannya. Akan disebutkan hal itu dalam hadits di Al Musnad ini 
nomor 11071, Insya Allah. Abdurrahman bin Jubair adalah orang Mesir. Telah 
disebutkan ketsigahannya dalam hadits nomor 6568. sanad ini merupakan 
penguat (mutaba'ah) yang baik untuk sanad yang sebelumnya dan sanad yang 
akan datang nomor 6637. 

27 Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (8:68). 
Penulisnya berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam sanadnya ada Ibnu 
Lahi'ah, ia Layyin Al Hadits. Perawi lainnya tsigah.” Al Mundziri 
menyebutkan hadits ini dalam 'At-Targhib wa At-Tarhib (3:277) dan 
menisbatkanya kepada Ahmad dan Ibnu ibban dalam Shahihnya. Namun di 
dalamnya tertulis nama sahabat “Ibnu Umar.” Aku mengunggulkan kalau ini 
adalah kesalahan dari penyalin atau penerbit karena redaksi hadits ini adalah 
redaksi hadits Ibnu Amru bin Ash sementara untuk Ibnu Umar bin Khaththab 
ada hadits lain dengan redaksi yang lebih panjang dari ini. Al Haitsami 
menyebutkan hadits ini dalam Majma' Az-Zawa'id (8:69-70) dan 
menisbatkannya kepada Abu Ya'la dari sisi lain. 


Musnad Imam Ahmad — 1271| 


Ce GI Tya Ia SEE napa Ari Ol JG pkh de 
A3 kalo 22 aah 


6636. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah . 
menceritakan kepada kami, Darraj menceritakan kepada kami, dari Isa 
bin Hilal Ash-Shadafi, dari Abdullah bin Amru bin Ash, dari 
Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya ruh-ruh orang 
mukmin berkumpul 'sejauh perjalanan satu hari. Salah seorang dari 
merek 1 tidak akan melihat temannya sama sekali.” 


2 A cal it BG ng Je KAL NAYV 


Pa ia 0-3, rere No .. 3. 2.3 
MG daa ah ga Gn ut ang 


0 6... 


SI Le Ir IG -JG Dad bund an aa mana 
23 Aa Jai lg dia 


| 6637. Ali bin Ishak menceritakan 2 kami, Abdullah, 
yaitu bin Al Mubarak, menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin 
Syuraih Al Ma'afiri mengabarkan kepada kami, Syarahil bin Yazid 
menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Hadiyyah, dari 
Abdullah bin Amru, Rasulullah SAW bersabda, “Munafik yang paling 
banyak dari umatku adalah orang yang ahli membacanya.” 2 


28 Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam Al Adab Al 
Mufrad (halaman 41) dari jalur Ibnu Wahab, dari Haywah bin Syuraih, dari 
Darraj, dengan sanad ini semisalnya. Akan disebutkan sekali lagi dari jalur Ibnu 
Lahi'ah dalam hadits nomor 7048. Dua riwayat itu terdapat dalam Majma' Az- 
Zawa'id (10:274). Penulisnya berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad. Para 
perawinya tsigah walaupun sebagian ada yang dha'if. Hadits ini diriwayatkan 
juga oleh Ath-Thabrani.” 

29 Sanadnya shahih. Hadits ini adalah pengulangan nomor 6633 dan 6634. 
“Syarahil bin Yazid,” di sini tertulis dengan benar, dari riwayat Abdullah bin Al 
Mubarak, dari Abdurrahman bin Syuraih. Ini menunjukkan bahwa kesalahan 
dalam 6633 tentang penyebutan “Syurahbil bin Yazid,” berasal dari Zaid Al 


— Musnad Imam Ahmad 


1 £ 


IL Fa On j3 Eta ANYA 
-JG Gak op ap Ba YAI pg as la 
Pre el, ipar Aja bag AN Jia Nasi 


JW (HA 2 yan ena 5, ak SA anu) VANS 
Ap san Ai da st Wal de Jo Wi 


Ia HI Am Eh ea ra aan ar. 


Tn Anh (kagad 2, Sa na 


6638. Hasan menceritakan Kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, Huyay bin Abdullah menceritakan 


kepadaku, bahwasanya Abu Abdurrahman: Al Hubuli menceritakan. 


kepadanya, dari Abdullah bin Amru bin Ash, ia berkata: Rasulullah 
SAW mengutus satu pasukan. Pasukan itu: mendapatkan rampasan 
perang dan pulang dengan cepat. Orang-orang saling membicarakan 
dekatnya tempat perang mereka, banyaknya rampasan perang mereka, 


Hubab, bukan dari Abdurrahman bin Syuraih. Oleh karena itulah namanya di 
sini dalam & tertulis “Syurahbil” secara salah. Ini merupakan kekeliruan para 
penyalin karena riwayat Ibnu Al Mubarak terjaga dengan benar dari selain jalur 
Al Musnad sebagaimana akan disebutkan nanti. Hadits ini diriwayatkan oleh Al 
Bukhari dalam kitab Khalgu Af'al Al "Ibad (halaman 96) dari Abu Al Hasan 
Muhammad bin Mugatil Al Marwazi dari Abdullah bin Al Mubarak. Begitu 
juga Al Bukhari meriwayatkan hadits ini darinya dengan sanad ini dalam At- 
Tarikh Al Kabir (1/1/257) kemudian berkata, “Ibnu Wahab mengikutinya,” 
yakni dari Abdurrahman bin Syuraih. Ia kemudian berkata lagi, “Sebagian 
berkata: Syurahbil bin Yazid.” Ini merupakan isyarat darinya atas kekeliruan 
Zaid bin Al Hubab dalam riwayat yang lalu nomor 6633 dan penguatan darinya 
kalau Ibnu Al Mubarak meriwayatkannya dengan benar. Kemudian bahwa 
riwayat hadits ini terdiri dari dua segi: Dari jalur Syarahil bin Yazid, dari 
Muhammad bin Hadiyyah di sini dan di nomor 6633, dan dari jalur Darraj dari 
Abdurrahman bin Jubair di nomor 6634. Keduanya dari Ibnu Amru. 
Menambahkan kekuatan dua sanad dengan mutaba'ah masing-masing satu 
dengan lainnya, Alhamdulillah. Kata “Ummat?” yang tertulis di sini dalam T 
tertulis “Ummat,” ini i jelas adalah kesalahan cetak. 


Musnad Imam Ahmad — 


. dan pulangnya mereka dengan cepat. Rasulullah SAW lalu bersabda, 
“Maukah aku tunjukkan kepada kalian tempat perang yang lebih 
dekat dari itu, lebih banyak rampasan perangnya dari itu, dan lebih 
cepat pulangnya? Barangsiapa yang berwudhu kemudian pergi pagi- 
pagi ke masjid untuk melakukan shalat sunnah dhuha maka itu 
merupakan tempat perang yang paling dekat, lebih banyak rampasan 
perang, dan pulang lebih cepat. "220 


soda 8 16 


Negara nata AMA 
Be ? oo 0.3, 
9 ya sen Aja ah EP Ia 
W d gen ed Jodi ag 


Ga ag IG 5 pl Fi Magi (na 
Gin ONE JG 


6639. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, Huyay bin Abdullah menceritakan kepada 
kami, dari Abu Abdurrahman Al Hubuli, dari Abdullah bin Amru, dia 
berkata: Hamzah bin Abdul Muththalib datang kepada Rasulullah 
SAW dan berkata: Wahai Rasulullah, berikanlah aku sesuatu yang aku 


20 Saniidnya shahih. Al Haitsami menyebutkan hadits ini dalam Majma' Az- 
Zawa 'id (2:235) dan berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani 
dalam Al Kabir. Dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah. Tentang dirinya ada 
kritikan. Perawi Ath-Thabrani tsigah karena dia mengganti Ibnu Lahi'ah dengan 
Ibnu Wahab.” Al Mundziri menyebutkan hadits ini dalam At-Targhib wa At- 
Tarhib (1:235) dan berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad dari riwayat Ibnu 
Lahi'ah dan -Ath-Thabrani dengan sanad yang baik.” Asy-Syaukani 
menunjukkan kepada hadits ini dalam Nail Al Authar (3:74). Lihat Penjelasan 
tentang shalat Dhuha dalam Zad Al Ma'ad (1:185-196 cetakan Mathba'ah As- 
Sunnah dengan tahgig Syaikh Muhammad Hamid Al Fagi). “Ausyaku raj'atan,” 
artinya lebih cepat dan lebih dekat. 


— Musnad Imam Ahmad 


dapat hidup dengannya. Rasulullah SAW bertanya, “Wahai Hamzah, 
apakah jiwa yang engkau hidupkan lebih engkau suka ataukah jiwa 
yang engkau matikan?” Hamzah menjawab: Aku lebih suka jiwa yang 
aku hidupkan. Maka beliau bersabda, “Hendaknya engkau menjaga 


jiwa/dirimu. s2 


At ae Ip 6 tara Lag GI Ci Pi Gam ANE 
Al Jp JB 2JB Uya op ANA 3 IP Pan 
ai AKAN Op GAN yi aa Kel $ ia ah SI ee 


PA 
6640. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, Huyay bin Abdullah menceritakan kepada 
kami, dari Abu Abdurrahman Al Hubuli, dari Abdullah bin Amru, ia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada yang aku takutkan 
atas umatku kecuali susu karena setan ada di antara busa dan yang 


murni. » 5232 


231 Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (5:199). 
Penulisnya berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam sanadnya terdapat Ibnu 
Lahi'ah. Haditsnya hasan namun Ibnu Lahi'ah dha'if. Perawi lainnya tsigah.” 
Al Mundziri menyebutkan hadits ini dalam At-Targhib wa At-Tarhib (3:133) 
dan berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad. Para perawinya tsigah kecuali Ibnu 
Lahi'ah. Sabda Nabi, “Yaa Hamzah, nafsun,” dan seterusnya, dalam g tertulis 
“Nafsuka.” Ini salah. Kami telah betulkan hal itu dari riwayat 8 « dan Majma' 
4z-Zawa'id serta At-Targhib. Dalam naskah di pinggir p tertulis “Anafsun” 
dengan tambahan hamzah istifham. Sabda Nabi, “Alaika binafsika,” demikian 
yang terdapat dalam riwayat g & dan naskah di pinggir . Dalam p, 4z-Zawa'id, 
At-Targhib, dan naskah di pinggir & tertulis “'Alaika nafsaka” dengan 
membuang ba'. 

” 22 Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (8:105). 
Penulisnya berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad, Dalam sanadnya ada Ibnu 
Lahi'ah, dia layyin. Perawi lainnya tsigah.” “Raghwatul Laban” adalah buih 
susu. “Ash-Shariih” adalah susu murni yang tidak tercampur, yakni yang tidak 
dicampur dengan air. Penafsiran hadits ini terdapat di hadits lain pada “Ugbah 


Musnad Imam Ahmad — 


Pet Na 


MAP ara Tang SN EA GAS Ea AAA 
Se Se ol PN Ne Ana PA Mn 
J8 Md JS MAU ala da 
G J6 ca J3 Ia (ea TING SARI Gate Bp GL 
ap 4 Am TAN is IS) Ca -JG nu js u Lu &i da) : 
JA A3 GAS Vla GS mi 


6641. Hasan menceritakan Ka kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, Huyay bin Abdullah menceritakan kepada 
kami, dari Abu Abdurrahman Al Hubuli, dari Abdullah bin Amru: 
Bahwasanya seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya: 
Wahai Rasulullah, apa amalan surga? Beliau menjawab, “Jujur. Jika 
seorang hamba jujur maka dia telah berbuat kebaikan. Jika dia 
berbuat kebaikan maka dia beriman. Jika beriman maka dia masuk 
surga.” Orang itu bertanya lagi: Wahai rasulullah, apa amalan neraka? 
Beliau menjawab, “Berdusta. Jika (seorang hamba) berdusta maka ia 
telah berbuat dosa. Jika dia berbuat dosa maka dia kafir. Jika dia 
kafir maka dia masuk.” Yaitu masuk neraka.2' 


bin Amir yang akan disebutkan nomor 17493, “Sesungguhnya aku 
mengkhawatirkan dua hal atas umatku: Al Our'an dan susu. Adapun susu, 
mereka mencari dusun, mengikuti syahwat, dan meninggalkan shalat. 
Sementara Al Our'an, kitab ini dipelajari oleh orang-orang munafik dan 
dengannya mereka mendebat orang-orang mukmin.” Akan disebutkan dua kali 
yang semisal maknanya pada nomor 17389 dan 17487. Lihat Jami' Bayan Al 
Ilmi karya Ibnu Abdil Barr $ 193) dan Majma' Az-Zawa'id (1:187) dan (8:104- 
105). 
23 Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (1:142). 
Penulisnya berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam sanadnya ada Ibnu 
Lahi'ah.” Begitu juga hadits ini terdapat dalam At-Targhib wa At-Tarhib (4:27) 
Penulisnya berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad dari riwayat Ibnu Lahi'ah.” 


—— Musnad Imam Ahmad 


Dc 


1 Dan 3 3 ta Rd AE DAA Peta BE TAN 
de idpn dag AP JI AL 2 
Pe AA Me 


Ai oh Aa BY) onta AR 


2... ... 


6642. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, Huyay bin Abdullah menceritakan kepada 
'kami, dari Abu Abdurrahman Al Hubuli, dari Abdullah bin Amru, 
bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Allah Azza wa Jalla muncul 
kepada makhluk-Nya pada malam nishfu Sya'ban. Dia mengampuni 
hambanya kecuali dua: Orang yang bermusuhan dan orang yang 
bunuh diri.” 24 


oo 20. 8. 


A IPP tag Al GAS Bab “naa Gi Ar 
3x aa Ke a ke tia Area In dp NASI X5 ut af 
LI Sa aa Har gag da oi A5 Ie IAI 
| MB IP Hai SE cad Ja 
6643. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 


menceritakan kepada kami, Huyay bin Abdullah menceritakan 
kepadaku, bahwa Abu Abdurrahman Al Hubuli menceritakan 


234 Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (8:65). 
Penulisnya berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam sanadnya ada Ibnu 
Lahi'ah, ia layyin al hadits. Perawi lainnya tsigah.” Al Mundziri menyebutkan 
hadits ini dalam At-Targhib wa At-Tarhib (2:80) dan (3:283) dan 
menisbatkannya di tempat yang pertama kepada Ahmad tanpa mengillatkannya. 


Di tempat yang kedua dia berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad : 


yang layyin.” Abu Nu'aim meriwayatkan maknanya dalam Al Hilyah (5:191) 
dari jalur Al Auza'i, dari Makhul, dari Malik bin Yakhamir, dari Mu'adz bin 
Jabal secara marfu'. 


Musnad Imam Ahmad — |277 


kepadanya, dia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Amru berkata: 
Diturunkan kepada Rasulullah SAW surat Al Ma'idah sementara 
beliau berada di atas kendaraannya. Namun kendaraannya tidak 
mampu membawa beliau sehingga beliau turun darinya.” 


6-3 303 


Pa 5:69 Pap 0 an . Pa 
Blah oh AAA L AI BIS yA Li Ha UAS ANAK 


r. 1 oo .. . Tatap #” “. 2 »”0 NG 2 2 
MN UA RU KEP Ip ka) gi SI CA SNI 


megu 


G Jtar anda S sang SP Ope bas Jo tele 1ye 
can as Da ja aa ina Lp po Kemah 
Ym an da, el aa yg Gi Ga alan Ce 
Ka LI KAN AG G3 Jia aa TA ud Ye 
HA Is JG 2 Gn - ca ip 2 da PAI 5 Ah 
A1 Ip han Jl SU Ja dk d YAI Ai naps 
SA AJA SA PSN Ge ap 2 dada dag dl at Jia 
can Dt dya Jt up cela A1 LE LE op Aa tang 
P Su SS 3 ee up cake AI LE LE op et 


NN TANNAN ' aa 3 , 2 AA ag : 
Fa JUS 2835 Ia kid ot Ie Ul OS 3 up CA 


288 Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (9:13). 
Penulisnya berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam sanadnya ada Ibnu 
Lahi'ah. Kebanyakan menilainya dha'if, terkadang haditsnya hasan. Perawi 
lainnya tsigah.” As-Suyuthi menyebutkan hadits ini dalam Ad-Durr Al Mantsur 
(2:252) dan menispatkannya juga kepada Ahmad. Ibnu Katsir mengutip hadits 
ini dalam tafsirnya (3:46) dari tempat ini dan berkata, “Ahmad sendirian 
meriwayatkannya.” 


— Musnad Imam Ahmad 


AO Ona ah BA Sio Job ah sI AAN 
£ "- “ . PPA 4 03 Te . 2 Na 
MEN AS Ab og Ip ade ID adlh pala Ge 
IE Jah La AP FONT «jo Ala 22) SAI In yg 0) Uya 

Pr PM le 


. oo... Lal 7 KAI or 4 .. $ 30 0 
Ole Of 2dyii pel ala Al elo Al Ja) Cara 
Sos A3 Sh sa 06 dlu SN da 33 
PO PN A Tak 2 Jie tin PAP TN re Pendanaan 
Y SL Tu an Mas KASI Dollar CSS Is ad 
Aa Yen yaaa dana dtg cat alas cai ja JI 
LAS AA BA Oi Jia enda ya CP Ambi MD Gg 3MA Y) 
3 2 aan) . ce » . . a . 4 . : .. 
| Se sia Jr BA God Ai 
6644. Muawiyah bin Amru menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Muhammad Abu Ishak Al Fazzari menceritakan kepada 
kami, Al Auza'i menceritakan kepada kami, Rabi'ah bin Yazid 
menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin Ad-Dailami, dia berkata: 
Aku masuk menemui Abdullah bin Amru. Dia berada di kebunnya di 
Tha'if, yang disebut Al Wahth. Dia berada di tengah-tengah pemuda 
Ouraisy yang dituduh minum khamer. Aku berkata: Telah sampai 
hadits darimu kepadaku bahwasanya orang yang minum khamer maka 
Allah tidak menerima taubatnya selama empat puluh hari, bahwasanya 
orang yang sengsara adalah orang yang sengsara dalam perut ibunya, 
dan bahwasanya orang yang mendatangi Baitul Magdis, tidak ada 
yang mendorongnya kecuali untuk melakukan shalat di dalamnya, 
maka dia akan terbebas dari segala dosanya seperti pada hari 


dilahirkan oleh ibunya? Ketika mendengar disebutkan khamer pemuda 
itu menarik tangannya dari tangan Abdullah bin Amru kemudian 


. Musnad Imam Ahmad — 


menyingkir. Abdullah bin Amru lalu berkata: Sesungguhnya aku tidak 
membolehkan seseorang berkata atas diriku sesuatu yang tidak aku 
katakan. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa 
yang minum khamer maka shalatnya tidak akan diterima selama 
empat puluh hari. Jika dia bertaubat maka Allah akan menerima 
taubatnya. Jika dia kembali minum khamer maka shalatnya tidak akan 
diterima selama empat puluh hari. Jika dia bertaubat maka Allah 
akan menerima taubatnya. Jika dia kembali minum khamer” Aku 
tidak tahu yang ketiga atau yang keempat? “Maka menjadi hak atas 


Allah suntuk. memberinya. minum. dari lumpur kegilaan pada hari 


kiamat.” Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya 
Allah "Azza wa Jalla menciptakan makhluk dalam kegelapan 
kemudian menyinari mereka dari cahaya-Nya pada saat itu. 
Barangsiapa yang terkena cahaya-Nya pada saat itu maka dia 
mendapatkan petunjuk dan Barangsiapa yang menyalahinya maka dia 
telah tersesat. Oleh karena itu aku berkata: Pena telah kering atas 
Ilmu Allah” Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya Sulaiman bin Daud As meminta. tiga permintaan 
kepada Allah. Allah mengabulkan dua permintaan dan kita berharap 
semoga Allah memberikan yang ketiga: Sulaiman meminta hukum 
yang sesuai dengan hukum-Nya maka Allah berikan kepadanya: 
Sulaiman meminta sebuah kerajaan yang tidak akan dimiliki 
seorangpun sesudahnya maka Allah berikan kepadanya: dan 
Sulaiman meminta siapa saja yang keluar dari rumahnya tidak 
menginginkan sesuatu melainkan untuk shalat di masjid ini agar dia 
terbehas dari kesalahannya seperti pada hari dilahirkan oleh ibunya. 
Kita.-berharap semoga Allah memberikan hal itu kepadanya. saat 


286 Sanadnya shahih. Abu Ishak Al Fazzari, Ibrahim bin Muhammad bin Al Harts 
bin Asma' bin Kharijah, bin Hashn: Imam tsigah yang terkenal. Telah 
disebutkan ketsigahannya pada hadits nomor 657. Kami tambahkan di sini 
ucapan Abu Hatim, “Tsigah Ma'mun Imam.” Abdurrahman bin Mahdi berkata, 
“dua orang dari penduduk Syam, jika engkau melihat seseorang menyukainya 
maka tentramkanlah kepadanya: Al Auza'i dan Abu Ishak. Dua orang ini adalah 


Lsoj .— Musnad Imam Ahmad 


imam dalam sunnah.” Al Bukhari menulis biografinya dalam Al Kabir (1/1/321) 
serta Ibnu Sa'd dalam Ath-Thabagat (7/2/185). 
Al Auza'i adalah Abdurrahman bin Amru, seorang Ahli Figih dan imam 
penduduk Syam. Telah disebutkan ketsigahannya pada hadits nomor 1889. 
Kami tambahkan di sini bahwasanya Ibnu Sa'd menulis biografinya dalam Ath- 
Thabagat (7/2/185) dan berkata, “Dia seorang tsigah, amanah, jujur, mulia, 
baik, banyak hadits ilmu, dan figih, serta hujjah.” Rabi'ah bin Yazid Al Iyadi 
Ad-Dimasygi Al Oashir: Tsigah, termasuk penduduk Syam yang terbaik. Dia 
pergi berperang ke Afrika dan dibunuh oleh orang barbar pada tahun 123. An- 
Nasa'i, Ibnu Sa'd, Al “Ijli, dan lainnya menilainya tsigah. Al Bukhari menulis 
biografinya dalam Al Kabir 2/1/263. Dalam At-Tahdzib disebutkan bahwa di 
antara gurunya adalah “Abdullah bin Ad-Dailami. Ada yang mengatakan di 
antara keduanya ada Abu Idris Al Khaulani.” Mengikuti atas hal ini bahwa Al 
Bukhari menetapkan kalau Rabi'ah mendengar dari Ibnu Ad-Dailami. . 
Abdullah bin Ad-Dailami adalah Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami, seorang 
tabi'i dari Syam yang tsigah. Ibnu Ma'in, Al 'Ijli, dan linnya menilainya tsigah. 
Sebagian dari mereka telah salah dengan menyebutkannya sebagai kalangan 
sahabat. Bapaknya adalah seorang sahabat yang sudah dikenal. Hal itu 
dijelaskan oleh Al Hafizh dalam AI Ishabah (5:140-141) ketika menulis 
biografinya dalam bagian keempat tentang orang-orang yang salah disebut 
sebagai sahabat. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Al Mustadrak 
(1:30-31) dari jalur Al Walid bin Mazid Al Bairuti, dari jalur Muhammad bin 
Katsir Al Mushishi, dan dari jalur Muawiyah bin Amru —guru Ahmad di sini- 
dari Abu Ishak Al Fazzari. Ketiga jalur itu dari Al Auza'i dengan sanad dan 
redaksi ini. Al Hakim kemudian berkata, “Hadits shahih yang telah beredar di 
kalangan imam. Keduanya (Al Bukhari dan Muslim) telah berhujjah dengan 
para perawinya kemudian keduanya tidak meriwayatkannya. Saya tidak 
mengetahui adanya cacat (illat) di dalamnya.” Adz-Dzahabi berkata, “Menurut 
syarat keduanya dan tidak ada cacatnya.” Ibnu Katsir mengutip hadits ini di 
dalam tafsirnya (7:210) dari tempat ini di dalam 4l Musnad dan menyebutkan 
kalau An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan bagian akhir dari hadits ini, 
yaitu permintaan Nabi Sulaiman, “dari beberapa jalur dari Abdullah bin Fairuz 
Ad-Dailami dari Abdullah bin Amru.” Yang marfu' dari hadits ini pada 
dasarnya adalah terdiri dari tiga hadits: Ancaman terhadap orang yang minum 
khamer, penciptaan makhluk dari kegelapan, dan permintaan Nabi Sulaiman. 
Kami akan mentakhrij masing-masing hadits itu semampu kami, Insya Allah. 
Hadits yang pertama: Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Shahihnya 
(juz 2 halaman 162 dari manuskrip yang difotokopi) dan Ibnu Majah (2:171). 
Keduanya dari jalur Al Walid bin Muslim dari Al Auza'i dengan sanad ini 
semisalnya. Dalam riwayat Ibnu Majah ada tambahan: “Mereka berkata, Wahai 
Rasulullah, apa itu lumpur kegilaan?” Beliau menjawab, “Minuman penduduk 
neraka.” Begitu pula tambahan ini terdapat dalam riwayat Ibnu Hibban namun 
dengan lafazh “Thiinatul Khabaal (tanah liat kegilaan)” dalam asal hadits dan 
pertanyaan. Riwayat Ibnu Hibban disebutkan oleh Al Mundziri dalam At- 
Targhib wa At-Tarhib 3:188. Demikian pula disebutkan dalam Al Gaul Al 
Musaddad (halaman 82). Akan disebutkan semaknanya, secara panjang dan 


Musnad Imam Ahmad — (281 


ringkas, dari jalur-jatur lain nomor 6659, 6773, dan 6853. Lihat hadits yang 
telah lalu dalam Musnad Abdullah bin Umar bin Khaththab nomor 4917 dan AI 
Istidrak nomor 1672. : 
Hadits yang kedua disebutkan oleh Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawa'id 
(7:193-194) bersama riwayat yang akan datang dari sisi lain nomor 6854. Dia 
berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad dengan dua sanad, juga Al Bazzar dan Ath- 
- Thabrani. Para perawi salah satu.sanad Ahmad adalah tsigah.” Jelas yang dia 
maksud adalah sanad yang ada di sini. 
Hadits yang ketiga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Shahihnya (juz 2 
halaman 301 dari manuskrip yang difotokopi) dari jalur Al Walid bin Muslim 
dari Al Auza'i dengan sanad ini semisalnya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh 
AniNasa'i (1:112-113) dari jalur Sa'id bin Abdul Aziz, dari Rabi'ah bih Yazid, 
dari Abu Idris Al Khaulani, dari Ibnu Ad-Dailami, dari Abdullah bin Amru, - 
semisalnya. Sanad ini adalah sanad yang ditunjukkan dalam At-Tahdzib bahwa 
ada pendapat yang mengatakan antara Rabi'ah bin Yazid dan Ibnu Ad-Dailami 
ada Abu Idris Al Khaulani. Tidaklah salah satu dari dua sanad ini menjadi cacat 
bagi sanad yang lain, khususnya setelah Al Bukhari menegaskan hal itu. 
Sebagaimana telah kami kutip di atas, bahwasanya Rabi'ah mendengar dari 
Ibnu Ad-Dailami. Ada kemungkinan ia mendengar hadits itu dari Abu Idris Al 
Khaulani dari Ibnu Ad-Dailami kemudian sesudah itu ia mendengarnya dari 
Ibnu Ad-Dailami sehingga ia meriwayatkan sekali dengan sanad yang satu dan 
sekali dengan sanad yang lain. Hal yang seperti ini banyak dan dapat dipercaya 
menurut ahli ilmu hadits. Ibnu Majah.meriwayatkan hadits ini (1:222), dengan 
sanad yang di dalamnya ada kritikan, dari jalur Ayyub bin Suwaid, dari Yahya 
bin Abu Amru As-Saibani -dengan sin kecil- “Abdullah bin Ad-Dailami : 
menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Amru,” semisalnya secara marfu'. 
Ibnu Katsir mengutip hadits ini dalam Tarikhnya (2:26) dari “Imam Ahmad, 
An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al Hakim dengan 
sanad mereka masing-masing.” Dia menunjukkan hadits ini juga dalam 
tafsirnya (7:210) sesudah mengutip hadits dari tempat ini secara panjang dan 
berkata, “An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan bagian akhir dari hadits ini 
dari satu jalur, dari Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami, dari Abdullah bin Amru.” 
“ Begitu juga Al Mundziri mengutipnya dalam At-Targhib wa At-Tarhib (2:137- 
138) dan berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah -lafazh 
ini adalah riwayatnya-, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam Shahih 
keduanya, dan Al Hakim lebih panjang dari riwayat ini. Dia berkata: Shahih 
meturut syarat keduanya dan tidak ada cacatnya.” Kata “Fii Haa'ithin,” Al 
Ha'ith artinya adalah kebun pohon kurma yang ada temboknya. Demikian 
dikatakan oleh Ibnu Al Atsir. A1 Wahth dengan memfathah wau dan mensukun 
ha' serta diakhiri dengan tha'. Ibnu Al Atsir berkata, “Itu adalah harta yang 
dimiliki oleh Amru bin Ash di Tha'if. Ada yang mengatakan kalau Al Wahth 
adalah nama desa di Tha'if. Kurma yang disebutkan itu ada di sana.” Dalam 
Mu'jam Al Buldan (8:437) disebutkan, “Ibnu Al A'rabi berkata: Amru bin Ash 
memasang dahan di Wahth sejuta batang kurma di atas sejuta batang kayu. Dia 
menjual masing-masing batang kayu seharga satu dirham.” Akan disebutkan 
dalam Al Musnad nomor 6913 bahwa Muawiyah bermaksud mengambilnya dari 


— Musnad Imam Ahmad 


4 dl PN Ie aa TN 2 Gasa aa Hah 


. 9 


IA AAS ua LX JS :JG He da CPU 1S “ala 
dah Jet 5 jan alan Jo nd 


Ye ul AB 3 tis 3 Latah - 5 
Bl Jgpag Jb Sitag II Kaleils NP Ea ya eh Ag 
He pa SA KE Yan asa al la Jia 
6645. Yahya bin Ishak menceritakan kepada kami, Yahya bin 
Ayyub menceritakan kepada kami, Abu Oabail menceritakan padaku. 
Ia berkata: Kami sedang bersama Abdullah bin Amru bin Ash 
kemudian beliau ditanya, “Kota mana yang lebih dulu ditaklukkan, 
Oasthanthiniyyah atau Rumiyyah?” Abdullah pun menunjuk pada 
sebuah lemari yang ada lacinya kemudian ia mengeluarkan sebuah 
kitab dan berkata, “Kami berada di sekeliling Rasulullah SAW sedang ' 


menulis ketika Rasulullah SAW ditanya kota mana yang lebih dulu 
ditaklukkan, Oasthanthiniyyah atau Rumiyyah? Rasulullah SAW 


Abdullah bin Amru sehingga Abdullah berniat untuk membunuhnya. Kalimat 
“Yuzannu bisyurbil khamr” artinya dituduh melakukannya. Dikatakan 
“Zannahu bikadza, azannahu” yaitu dituduh dan disangka melakukan sesuatu. 
Demikian dikatakan oleh Ibnu Al Atsir. Kata. “Laa yanhazuhu” dengan 
memfathah ha' artinya adalah mendorong. Dikatakan “Nahaztur rajula 
anhazuhu” aku mendorongnya. Demikian dikatakan oleh Ibnu Al Atsir. Sabda 
Nabi “Fasa'alahu hukman yushaadifu hukmahu”, Ibnu Katsir berkata dalam 
Tarikh (2:26), “Adapun hukum yang sesuai dengan hukum Allah maka Allah 
telah memuji kepadanya dan kepada bapaknya dalam firman-Nya “Dan 
(ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan 
mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing 
kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan 
oleh mereka itu. Maka kami telah memerikan pengertian kepada Sulaiman 
tentang hukum fyang lebih tepat) dan kepada masing-masing mereka telah 
Kami berikan hikmah dan ilmu). 


Musnad Imam Ahmad — 


menjawab, “Kota. Hirakli lebih . dulu ditaklukkan,” yaitu 
Oasthanthiniyyah.”27 


21 Sanadnya shahih. Yahya bin Ishak: Dia adalah As-Sailihaini, gurunya Ahmad. 
Yahya bin Ayyub Al Ghafigi Al Mishri: Telah disebutkan ketsigahannya dalam 
.hadits 598. Kami tambahkan di sini bahwa At-Tirmidzi menukil dari Al Bukhari 
tentang ketsigahannya sebagaimana dalam kitab At-Tahdzib. Ibnu Ma'in juga 
menilainya tsigah. Ya'gub bin Sufyan berkata, “Dia adalah tsigah hafizh.” 
Imam Ahmad dan yang lainnya mempermasalahkan dirinya dari sisi hafalannya. 
Ibnu Yunus berkata, “Dia adalah salah seorang penuntut ilmu di dunia. 
Beberapa orang yang tak dikenal meriwayatkan hadits yang tak diketahui 
penduduk Mesir darinya.” Al Bukhari menulis biografinya dalam kitab Al Kabir 
(4/2/260) dan dalam kitab Ash-Shaghir halaman 188, tidak menyebutkan 
cacatnya dan tidak juga .menyebutkannya dalam kitab Adh-Dhu'afa'. Al 
Bukhari dan Muslim serta seluruh penulis Kitab Kutubussittah enam 
meriwayatkan hadits darinya. Abu Al Fadhl Al Magdisi menyebutkannya dalam 
kitab Al Jam' Baina Rijal As-Shahihaini (halaman 559) tentang orang-orang 
yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim lalu ia lupa dan 
menyebutkannya lagi. (halaman 569) dalam orang-orang yang hanya 
diriwayatkan oleh Muslim. Yang benar adalah yang pertama. Abu Al Fadhl Al 
Magdisi menukil dari Sa'id bin Ufair bahwa Yahya bin Ayyub wafat pada tahun 
163. Pengoreksinya menulis di pinggirannya, “Al Hafizh Rasyiduddin berkata: 
yang benar ialah wafat tahun 168.” Demikian juga kukoreksi tahun wafatnya 


yang ada dalam kitab 4t-Tahdzib yang juga salah. Yang benar adalah tahun 163. 


, Inilah yang disebutkan oleh Al Bukhari dalam kitab At-Tarikh Ash-Shaghir. 
Abu Oabail: Dia adalah Huyay bin Hani” Al Mu'afiri, telah disebutkan 
ketsigahannya dalam hadits nomor 6594. Hadits ini juga terdapat dalam Majma' 
Az-Zawa 'id 6:219. penulisnya berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad. Perawinya 
adalah perawi Al Bukhari dan Muslim, selain Abu Oaba'il. Dia itu tsigah.” 
“Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Hakam dalam kitab Futuh Mishr 
(halaman 256-257) dari Sa'id bin Ufair dari Yahya bin Ayyub dari Abu Oabail. 
Ia menceritakan ketika ia sedang bersama Abdullah bin Amru bin Ash. “Kami 
sebutkan di hadapannya tentang penaklukan Oasthanthiniyyah dan Rumiyyah, 
mana yang lebih dulu ditaklukkan? Maka Abdullah menunjuk pada sebuah 
lemari yang ada Thukhm-nya. Kami bertanya apa itu thukhm? Ia menjawab: 
halag (rongga/laci). Lalu Ia berkata: Kami bersama Rasulullah SAW menulis 
apa yang beliau katakan, ya atau tidak. Kami bertanya pada beliau, kota mana 
yang lebih dulu ditaklukkan wahai Rasulullah? Beliau menjawab, “Kota 
Hirakli" maksudnya Gasthanthiniyyah.” Kemudian Ibnu Abdil Hakam berkata, 
“Ibnu Lahi'ah berbeda periwayatan dengan Yahya bin Ayyub dalam hadits ini. 
Wallahu A'lam..Abu Al Aswad An-Nadhr bin Abdul Jabbar menceritakan pada 
kami, Ibnu Lahi'ah menceritakan pada kami dari Abu Oabail dari Umair bin 
Malik bahwasanya ia sedang bersama Ibnu Amru kemudian orang-orang 
menyebutkan tentang penaklukan Oasthanthiniyyah dan Rumiyyah, mana yang 
lebih dulu ditaklukkan? Mereka pun berbeda pendapat dalam hal itu. Abdullah 
lalu menunjuk pada lemari yang di dalamnya ada beberapa kertas kemudian 


— Musnad Imam Ahmad 


: 
| 
: 


' berkata, “Kalian taklukkan Oasthanthiniyyah lalu kalian berperang sebagai 
utusan ke Rumiyyah maka Allah akan menaklukkannya untuk kalian. Jika tidak, 
maka saya di sisi Allah termasuk golongan pembohong.” Riwayat Ibnu Abdil 
Hakam dari Sa'id bin Ufair dari Yahya bin Ayyub ini menguatkan riwayat 
“Imam Ahmad dari Yahya bin Ishak As-Sailihaini dari Yahya bin Ayyub dan 
menghilangkan keraguan yang muncul dari ucapan Ibnu Yunus tentang Yahya 
bin Ayyub yang menyebutkan “Orang-orang tak dikenal meriwayatkan hadits 
yang tak diketahui penduduk Mesir darinya.” Ini karena Sa'id bin Ufair adalah 
, Sa'id bin Katsir bin Ufair, seorang Mesir yang tsigah. Al Bukhari dan Muslim 
serta lainnya meriwayatkan hadits darinya. Sebagian mempermasalahkan 
dirinya tanpa bukti, ucapan yang tak berharga. Ibnu Adi berkata, “Aku tidak 
mendengar seorang pun dan tidak ada yang menyampaikan padaku kritikan 
tentang Sa'id bin Katsir bin Ufair. Ia dinilai seorang yang shadug tsigah. Aku 
tidak mengenal Sa'id bin Ufair yang bukan penduduk Mesir dan tidak 
dinisbatkan Mesir kepada orang bid'ah dan pembohong.” Al Bukhari menulis 
bografinya dalam kitab Al Kabir. (2/1/466) dan tidak menyebutkan cacat 
tentangnya. Adapun perbedaan riwayat Ibnu Lahi'ah yang diisyaratkan. Ibnu 
Abdil Hakam dengan riwayat dari sanadnya sendiri, sebenarnya ia ingin — 
Wallahu A'lam- menjelaskan riwayat Yahya bin Ayyub bahwasanya Ibnu 
Lahi'ah meriwayatkannya dari Abu Oabail dari Umair bin Malik dari Abdullah 
bin Amru dari ucapannya sehingga dalam sanad itu bertambah satu orang 
perawi dan hadits itu menjadi mauguf, bukan marfu'. Kami tidak melihat 
penjelasan ini dapat berguna dan kami mengutamakan riwayat Yahya bin 
Ayyub karena ia lebih kuat hapalannya dari Ibnu Lahi'ah. Begitu pula tentang 
satu perawi yang ditambahkan Ibnu Lahi'ah, yaitu Umair bin Malik, adalah 
seorang yang tak dikenal yang tak kami temukan biografi tentangnya selain dari 
tempat ini. Di atas semua ini, walaupun riwayat Ibnu Lahi'ah shahih, ini tidak 
menafikan riwayat Yahya bin Ayyub karena Abu Oaba'il adalah seorang tabi'i 
yang fsigah, mengalami peristiwa pembunuhan Utsman, dan mendengar dari 
Abdullah bin Amru bin Ash dan sahabat lainnya. Maka tidak jauh kiranya kalau 
ia mendengar hadits dari Umair bin Malik dari Abdullah bin Amru secara 
mauguf kemudian ia mendengarnya langsung dari. Abdullah bin Amru secara 
marfu' sehingga ia meriwayatkan hadits ini dari dua sisi. Yang seperti ini 
banyak. Lihat nomor 6623. 

Oasthanthiniyyah dengan mentasydidkan huruf ya yang kedua, Bisa juga 
dikatakan Oasthanthinah dengan membuang huruf ya'. 

Rumiyah Yagut berkata: tanpa tasydid. Demikian dikuatkan dalam Ats-Tsigah. 
Thukhm dalam riwayat Ibnu Abdil Hakam ditafsirkan dengan halag. Huruf ini 
tidak saya temukan dalam kamus-kamus. Yang jelas ia adalah Thukhmah yang 
berarti hitam di depan hidung. Dikatakan Kabsy Athkham dan Asad Athkham. 
Halagah (rongga/laci) di depan lemari seperti hidung di wajah yang ada lubang 
hitamnya. 


. Musnad Imam Ahmad — 


0 £- 3 0 3G. Pt No.3 KG 


1 | 4 Ta PN 2 bu TA Pa o 0 0 “0. 9... aa 
| NN ang Ju :J8 USER AP ea Il MS Ja 


| PE j3 AI RS Gi Ot ls ala 


6646. Suraij menceritakan pada kami, Bagiyyah menceritakan 
pada kami dari Mu'awiyah bin Sa'id dari Abu Oabail dari Abdullah 
bin Amru bin Ash, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“Barangsiapa yang meninggal pada hari jum'at atau malam jum'at ia 
akan terbebas dari fitnah kubur.” 


HA CAS Ju An Bis GAS Gas Atv 

II Wap gi Maa pam du Na 
Ji Ng st Sila IA ASK Ja Y 106 dia Ai 
DPK ASN Ioi Ya ii Je toba Je Iya 


. ta 2 ee 9 Pan, 0.3 0 or 1d Se . 
PADA ABI Jani Yg pia ale YAN VI 6 yak 


Kagnlo In oi Pa 0 
2. . , 


6647. Hasan menceritakan pada kami, Ibnu  Lahi'ah 
menceritakan pada kami, Abdullah bin Hubairah menceritakan pada 


gi Sanadnya dha'if karena Bagiyyah bin Al Walid seorang mudallis dan ia tidak 
menjelaskan cara periwayatannya. Telah disebutkan kritikan atas dirinya pada 
hadits nomor 887. Mu'awiyah bin Sa'id bin Syuraih At-Tujibi: tsigah. Ibnu 
Hibban menyebutkannya dalam kitab Ats-Tsigah. Al Bukhari menulis 
biografinya dalam kitab Al Kabir (4/1/334-335) dan mengatakan, “Ia 
mendengar dari Abu Oabail dan Yazid bin Abu Habib. Bagiyyah meriwayatkan 
darinya.” Hadits dengan makna yang sama telah disebutkan dari sisi yang 
berbeda yang juga dha'if nomor 6582. Hadits yang semakna juga terdapat dari 
hadits Anas dalam kitab Musnad Abu Ya'la dengan sanad yang dha'if juga 
sebagaimana dalam kitab Majma' Az-Zawa'id (2:319) dan Al Fath (3:102). Ada 
juga hadits yang semisalnya dari hadits Jabir yang. diriwayatkan oleh Abu 
Nu'aim dam kitab Al Hilyah (3:155-156) dengan sanad yang dha'if. 


sej — Musnad Imam Ahmad 


'kami dari Abu- Salim Al Jaisyani dari Abdullah bin Amru, 
(bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Tidak dihalalkan menikahi 
-seorang wanita dengan talak yang lain, tidak dihalalkan seseorang 
membeli barang yang sedang dibeli saudaranya sehingga orang itu 
“meninggalkannya, tidak dihalalkan tiga orang yang sedang bepergian 
& di padang pasir kecuali mengangkat salah satunya sebagai pemimpin, 
dan tidak dihalalkan liga orang yang sedang bepergian di padang 
pasir lalu dua orang saling berbisik tanpa sepengetahuan yang 
lain”? 


.289 Sanadnya shahih. Abu Salim Al Jaisyani adalah Sufyan bin Hani” bin Jubair Al 
. Jaisyani Al Mishri. Dia adalah seorang tabi'i yang tsigah yang dinilai tsigah 
oleh Al “Ijilli dan Ibnu Hibban. Muslim meriwayatkan haditsnya dalam kitab 
Shahihnya. Ibnu Mandah menggolongkannya ke dalam sahabat. Al Hafizh 
mengatakan dalam AI Ishabah (3:167), “Al Bukhari, Muslim, Abu Hatim, Al 
Ijli, dan Ibnu Hibban sepakat menilainya sebagai tabi'in. Ibnu Yunus 
mengatakan ia mengalami penaklukan Mesir dan mempunyai satu riwayat dari 
Ali. Ja sendiri pernah mengunjungi Ali dan menemaninya.” Al Jaisyani 
merupakan penisbatan kepada Jaisyan bin Aidan, Seorang kepala kabilah dari 
Yaman. Hadits ini terdapat juga dalam Majma' Az-Zawa'id (8:63-64). Ia 
berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah, 
seorang yang layyin (lemah). Lainnya merupakan perawi yang shahih.” 
Terdapat kekeliruan dalam matan hadits yang ada dalam Majma' Az-Zawa'id 
berupa pengurangan satu kalimat yang membuat maknanya menjadi tidak dapat 
dipahami. Untuk itu pengkoreksiannya dapat diambil dari kitab ini. Aku 
berpendapat ada kesalahan cetak dalam kitab itu. Sabda Nabi “Ay yankihal 
mar'ata/menikahi seorang wanita,” seperti ini yang terdapat dalam riwayat » 
dan g dengan berbentuk mabni lil fa'il sementara kata mar'ah dinashabkan 
sebagai maf'ul (obyek)nya. Maksudnya, seorang pria menikahi seorang wanita. 
Sementara dalam riwayat 4 dan Majma' Az-Zawa'id serta catatan yang ada di 
pinggir kitab # tertulis “An tunkahal mar'atafwanita dinikahi,” dengan 
berbentuk mabni yang tidak disebutkan fa'il (subyek)nya. sementara kata 
mar'ah menjadi na'ib fa'il (pengganti subyek). 
Pada hakikatnya hadits ini terdiri dari empat hal: 
Pertama: Tentang menikahi seorang wanita dengan talak yang lain. Al Majd 
Ibnu Taimiyyah telah menyebutkan hadits ini dalam AI Muntaga nomor 3509 
dan menisbatkannya kepada Ahmad saja. Maknanya telah tetap dari hadits Abu 
Hurairah yang ada dalam kitab Ahmad dan Syaikhan (Al Bukhari dan Muslim) 
sebagaimana terdapat dalam Al Muntaga nomor 3507 dan 3508. 
Kedua: Tentang pembelian seseorang atas pembelian saudaranya, telah 
disebutkan hadits yang semakna dari hadits Abdullah bin Amru juga nomor 
6417. 


Musnad Imam Ahmad — :|287 


ISI EA Tn HI ES TS EA ANA 


ap nana 3 Pa Ss 0-0 Y -0. 3 0. .. 08. 0. 
aan Sama lgi yA OA MP aa 2S gi de of 
- 158 $ .. Oa Gg . MN Ong o- A.A 8, , 

ali 20055 BA SALA LAI Oh sdt alah dian Ko Ai 
| APP S3 AE Ujabaa Sl SUU A 

| 3 .. 6648. Hasan menceritakan kepada. kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, Al Harits bin Yazid menceritakan kepada 
kami, dari Ulay bin Rabah ia berkata, Aku mendengar Abdullah bin 
Amru berkata: Aku .mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya seorang muslim yang lurus pasti akan mencapai 


derajat orang yang berpuasa yang melaksanakan ayat-ayat Allah 
dengan kebaikan akhlaknya dan kemuliaan perangainya.” 


Ea NA Naa NK Se Sab aa aa nan Kan ni Ta 


Ketiga: Tentang mengangkat salah seorang sebagai pemimpin dalam bepergian. 
Untuk masalah ini aku tidak temukan di tempat lain. Al Hakim meriwayatkan 
— dalam Al Mustadrak (1:443-444 dengan makna yang mirip dari jalur Al A' masy 
dari Zaid bin Wahb, ia berkata, “Umar bin Al Khaththab berkata, Jika ada tiga 
orang maka angkatlah salah satunya sebagai pemimpin. Itu adalah perintah 
Rasulullah SAW?.” Al Hakim berkata, “Ini adalah hadits shahih berdasarkan 
syarat Syaikhan yang tidak ditakhrij oleh keduanya.” Adz-Dzahabi sependapat 
dengannya. Abu Daud meriwayatkan hadits nomor 2608 (2:340 dari kitab Aun 
Al Ma'bud) dengan sanad yang shahih dari Abu Sa'id Al Khudhri, bahwasanya 
Rasulullah SAW bersabda, “Jika ada tiga orang keluar untuk bepergian maka 
angkatlah salah seorang sebagai pemimpin.” Ia juga meriwayatkan hadits itu 
dengan sanad yang sama nomor 2609 dari hadits Abu Hurairah. Dua hadits itu 
juga diriwayatkan oleh Al Baihagi dalam As-Sunan Al Kubra (5:257). Al 
Khiththabi berkata 2496, “Sesungguhnya hal itu diperintahkan pada orang yang 
#pergian agar urusan mereka ditanggung bersama dan tidak ada perselisihan 
har di antara mereka yang membuat mereka mendapat kesulitan. Dalam 
hadits itu juga terkandung dalil bahwa dua orang yang meminta seseorang 
menjadi penengah di antara mereka dalam suatu perkara kemudian orang itu 
memutuskan sesuatu dengan benar maka hukum itu pun berlaku. 
Keempat: Tentang larangan dua orang yang saling berbisik tanpa menyertakan 
yang ketiga. Hadits dengan makna yang seperti ini dari hadits Abdullah bin 
Umar telah disebutkan berkali-kali pada nomor 6270 dan 6338. 
Sanadnya shahih. Al Harts bin Yazid Al Hadhrami Al Mishri, telah disebutkan 
ketsigahannya pada hadits. nomor 668. kami tambahkan di sini komentar 
Ahmad: salah seorang yang tsigah. Al Ijilli, An-Nasa'i, dan lainnya menilai 
Isigah. Al Bukhari menulis biografinya dalam kitab 4! Kabir (2/ 1/283-284). 


Ha ad an Ba RAR SEA ea Bana Na 


— Musnad Imam Ahmad 


T.uy2 8 


PA bb Stnk YP EA Naa 
TN Jep opb aa BP TAL Ap Uji 
AAS SIA AN | Nang 


. 


6649. Yahya bin Ishak menceritakan kepada kami, Ibnu 
Lahi'ah menceritakan kepada kami, Al Harits bin Yazid menceritakan 
kepada kami, dari Ibnu Hujairah, dari Abdullah bin Amru, dari Nabi 
SAW, beliau bersabda, “Sesungguhnya seorang muslim yang lurus..., 
kemudian menyebutkan (riwayat sebelumnya). 


hadits ini juga terdapat dalam kitab Majma' Az-Zawa'id (8:22). Penulisnya 
berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dalam kitab 4! 
Kabir dan Al Ausath. Dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah yang dinilai dha'if. 
Sedangkan perawi lainnya merupakan perawi kitab Shahih.” Al Mundziri 
menyebutkan hadits ini dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib (3:257) sambil 
berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dalam kitab AI Kabir. 
Para perawi dalam riwayat Ahmad tsigah semua kecuali Ibnu Lahi'ah.” Hadits 
ini juga disebutkan oleh As-Suyuthi dalam kitab Zawa'id Al Jami' Ash-Shaghir 
(1:367 dari kitab Al Fath Al kabir) dan memberikan simbol Ahmad dan Ath- 
Thabrani. 

Al Musaddad: Orang yang lurus yang seimbang dalam setiap urusan. Ad- 
Dharibah: Perangai dan tabiat. Kata dhariibatihi tidak terdapat dalam salinan 
kitab Majma' Az-Zawa'id yang dicetak. Mungkin penyalin. atau pencetaknya 
tidak cermat membacanya lalu meninggalkannya. Untuk itu dapat dilihat 

. keberadaannya dari kitab ini. 

41 Sanadnya shahih. Ibnu Hujairah adalah Abdurrahman bin Hujairah Al Khaulani 
Al Mishri, seorang hakim. Dia adalah Thnu-Hujairah Al Akbar, seorang tabi'in 
yang tsigah. Al Ijilli, An-Nasa'i, dan lainnya menilainya tsigah. Al Kindi 
menulis biografinya dalam Oadha' Mishr (Al Wulat wa Al Gadha" halaman 
314-320). Ia meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Al-Laits Ashim bin Al 
Ala' Al Khaulani, “Bahwasanya Ibnu Hujairah Al Akbar seorang hakim, 
pencerita, dan pengurus Baitul Mal. Penghasilannya setiap tahun dari hakim 
adalah dua ratus dinar, dari pencerita dua ratus dinar, dan hadiahnya dua ratus 
dinar. Dalam setahun ia mendapatkan seribu dinar. Tidak berlalu satu tahun 
padanya melainkan ia hanya mengambil sebagian kelebihan untuk keluarga dan 
teman-temannya.” Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abu Maisarah, ia 
berkata, “Abdurrahman Hujairah wafat pada bulan Muharram tahun 83. Ia 
menjadi hakim Mesir selama 12 tahun.” Al Hafizh menukil dalam kitab .4t- 
Tahdzib (6:160) dari Ibnu Abdil Hakam bahwa tahun wafatnya adalah 80. Ini 
salah. Bahkan dalam kitab Futuh Mishr (halaman 235) disebutkan ia wafat 
tahun 83. “Disebutkan kalau ia menjadi hakim tahun 83 dan wafat pada tahun 
85.” Sementara Ibnu Hujairah Al Ashghar adalah anaknya, “Abdullah bin 


Musnad Imam Ahmad — 


- 3 Ja JI. Pa 


WI rand ang AI tera (AA 3 ee Led 0 


3... 2 HA ... 0, Pa . Hi h3 o- . 303 0. Ao 
Taraan Ih IS Oli gan H3 BII up lor OS Sa ji 
. , rd Tg Pd P4 . . 


PI or A.A. 2 y £ AT La Ph . 0. ey 7... 
Bag ale Ai lo Al Jsmy JB SIB PI Gi ajak jl LG 


LI SA Jp KALA ya Jai GAN Sab Hikn 2A 3 WS 
Abas an ET ehi 1 0S ega ATP Kata Sah 
6650. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Ibnu 
Lahi'ah menceritakan kepada kami, Al Harits bin Yazid menceritakan 
kepada kami, dari Jundub bin Abdullah bahwasanya ia mendengar 
Sufyan bin Auf berkata: Aku mendengar Abdullah bin Amru bin Ash 
berkata: Suatu hari Kami bersama Rasulullah SAW, beliau bersabda, 
“Beruntunglah orang-orang yang asing.” Ada yang bertanya, “Siapa 
orang-orang yang asing wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, 
“Orang-orang shalih yang berada di antara orang-orang jahat yang 
banyak. Orang yang durhaka lebih banyak dari yang taat.” 


Abdurrahman bin Hujairah,” yang tertulis biografinya dalam At-Tahdzib. 
Biografinya juga ada dalam kitab 4! Wulat karya Al Kindi halaman 331-332. 
Dalam Ushul Musnad yang tiga di sini tertulis “Ibnu Abu Hujairah.” Ini pasti 
kesalahan dari penyalinnya. Tidak ada dalam perawi orang yang berjuluk 
dengan julukan ini sejauh yang kami tahu dari referensi-referensi yang ada. 
Julukan Abdurrahman bin Hujairah adalah Abu Abdullah. Hadits ini merupakan 
“pengulangan dari hadits yang sebelumnya. Abu Bakr Al Khara'ithi 
meriwayatkan hadits ini dalam kitab Makarim Al Akhlag (halaman 9) dengan 
dua sanad: dari jalur Ibnu Lahi'ah “Dari Yazid bin Abu Habib darj Ibnu 
:Hujairah” dan dari jalur Ibnu Lahi'ah “Dari Al Harts bin Yazid dari Ibnu 
Hujairah,” Kemudian ia juga meriwayatkan yang ketiga dengan sanad yang 
kedua dalam halaman yang sama dengan tulisan “Dari Hujairah” dengan 
membuang kata “Ibnu.” Saya rasa ini merupakan kesalahan salinan atau 
cetakan. 

#2 Sanadnya shahih. Jundub bin Abdullah Al Walibi. Al Ijli berkata, “Ia adalah 
orang Kufah, tabiin yang tsigah.” Seperti inilah Al Husaini menisbatkannya 
dalam kitab Al Ikmal (halaman 18) dan juga Al Hafizh dalam kitab 4t-Ta jil 
(halaman 74) dengan kata “Al Walibi”. Sedangkan penisbatannya dalam kitab 
At-Ta jil (halaman 155) dalam biografi gurunya, Sufyan bin “Auf, tertulis Al 
Udwani. Ini adalah kesalahan penyalin atau pencetak. Mungkin juga kealpaan 
dari Al Hafizh. Jundab bisa juga dibaca jundab. Sufyan bin Auf Al Oari, dengan 


— Musnad Imam Ahmad . 


Hg by. ala de AS dye) xis S3 JB. aro. 
Je sa da Ii Jo Op Ora lb Ga 
Kadi us ya ipa ang aah (z At . 
Lyn AE | 33 P5 Gali GA AB JS ai Ang 
PN abi Ip Oni Mane RS 


6650p. Abdullah bin Amru berkata: Kami bersama Rasulullah 
di lain hari ketika matahari terbit, lalu Rasulullah SAW bersabda, 
“Akan datang beberapa orang dari umatku pada hari kiamat. Cahaya 


mentasydid ya', adalah sekutu Bani Zahrah. Ibnu Hibban menyebutkannya 
dalam orang-orang tsigah tabiin. Ibnu Yunus menyebutkannya dalam orang- 
orang Mesir dan ia meriwayatkan dari Abdullah bin Amru. Namanya yang 
benar ada dalam biografinya di kitab Al Ikmal (halaman 44) dan At-Tajil 
(halaman 155). Begitu juga dalam biografi ornag-orang yang meriwayatkan dari 
“Jundub” dalam Al Ikmal (halaman 18). Namanya tertulis salah dalam At-Ta'jil 
dalam biografi “Jundub.” Namanya disebut “Syaiban” sebagai ganti “Sufyan.” 
Ini jelas merupakan salah cetak. Hadits ini disebutkan Al Haitsami dalam kitab 
Majma' Az-Zawa'id (1:278). Ia mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan 
Ath-Thabrani dalam kitab Al Ausath. Disebutkan orang-orang saleh yang 
sedikit. Dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah, ia dha'if” Akan datang dalam 
hadits berikutnya 6650p yang seperti ini dengan redaksi yang lebih panjang dan 
sebagian diringkas pada hadits nomor 7072 dan 7072 ». Kemudian Al Haitsami 
menyebutkan hadits berikut 10:258-259 dengan redaksi riwayat berikut 7072 » 
dan menisbatkannya pada Ahmad dan Ath-Thabrani dalam Al Kabir dan Al 
Ausath kemudian ia katakan, “Ada tambahan dalam Al Kabir: Beruntunglah 
orang-orang yang asing, beruntunglah orang-orang yang asing. Ada yang 
bertanya: Siapa orang-orang yang asing itu? Nabi menjawab: Orang-orang 
saleh yang sedikit di antara orang-orang jahat yang banyak. Orang yang 
mendurhakainya lebih banyak dari yang menaatinya. Dalam riwayat lain, Abu 
Bakar dan Umar bertanya: Kami termasuk di antara mereka?” Dalam Al Kabir 
hadits ini mempunyai beberapa sanad. Perawi salah satu sanad itu merupakan 
perawi yang shahih.” Lihat juga hadits nomor 1604 dan 3784. 

Beruntunglah (Thuuba) orang-orang yang asing: Ibnu Atsir berkata, “Thuuba 
adalah nama surga. Ada juga yang mengatakan thuuba adalah nama pohon di . 
surga. Asalnya adalah Thu'ba dari wazan Fu'la (dengan mendhammahkan 
huruf pertama dan mensukunkan huruf kedua dari kata Thayyib. Ketika huruf 
Tha' didhammah, huruf Ya' diganti dengan Wau. 


— Musnad Imam Ahmad — 


mereka seperti cahaya matahari.” Kami bertanya: Siapa mereka 
wahai Rasulullah? Beliau menjawab, “Orang-orang fakir yang 
berhijrah, orang-orang yang menghindari perbuatan yang dibenci. 
Seorang dari mereka ketika meninggal masih menyimpan keinginan 
dalam hatinya. Mereka akan #iumpulkan dari seluruh penjuru 
bumi.” 


2... 3 18 - eh aa IG PP A8 


Aa Ba Ing OA GAS yaa Gas “101. 
2 
Opa BAR PLAN YA 2 sed ua 


Maba IG alan Ta CN IA) G3 -JE 


Pd 


) 


Kd Li Ka 


6651. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, Rasyid bin Yahya Al Ma'afiri 
menceritakan kepada kami, bahwasanya ia mendengar Abu 
Abdurrahman Al Hubuli menceritakan dari Abdullah bin Amru, dia 
berkata: Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, apa keuntungan majlis- 
majlis dzikir?” Beliau menjawab, “Keuntungan majlis-majls dzikir 
adalah surga, surga.“ 


4? Sanadnya shahih, dengan sanad yang sebelumnya. Al Haitsami 
menyebutkannya dalam Majma' Az-Zawa'id (10: 258-259) dengan redaksi 
riwayat berikut 7072 p sebagaimana telah kami tunjukkan dalam takhrij badut 
sebelumnya. 

484 Sanadnya shahih. Rasyid bin Yahya Al Ma'afiri: tsigah. Ibnu Hibban 
menyebutkannya dalam kitab Ats-Tsigah dengan berkata, “Haditsnya dijadikan 
Ptibar dari selain riwayat orang Afrika.” Al Ijilli berkomentar, “Ia adalah orang 
Mesir, tabi'i yang tsigah.” Dalam At-Ta'jil (halaman 123) dikatakan ia disebut 
juga Rasyid bin Abdullah. Saya khawatir ini merupakan suatu kesalahan karena 
Rasyid bin Abdullah adalah orang yang berbeda yang ditulis biografinya oleh 
Al Bukhari dalam 4! Kabir (2/1/270) dan ia tidak menyebutkan komentar lain 
tentangnya. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (10:78). Penulisnya 
berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani. Sanadnya Ahmad 
hasan.” Al Mundziri juga menyebut hadits ini dalam At-Targhib wa At-Tarhib 


— Musnad Imam Ahmad 


Ana SI ap Tn GA ES H5 AL AON 

Pn . , 

Aa aa 
Bni CU AI ja BA Ola un on unta gol Wa ke 


aa . 


- . bata - NG .. 3 3. A9 - -t 5 
PAN atas) (akal 3 teng Ohang (alah 
Pi Ps Pe Pa Pi P3 : - , 


: ' 6652. Hasan menceritakan pada kami, Ibnu Lahi'ah 
, menceritakan pada kami, dari Al Harits bin Yazid Al Hadhrami, dari 
“Abdullah bin Amru, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Empat 
: hal yang jika ada pada dirimu maka engkau tidak akan merasa susah 
catas dunia yang terlewatkan: Menjaga amanah, jujur berbicara, 
“akhlak yang baik, dan menjaga diri dalam penghasilan.” 


. (2:234) sambil berkomentar, “Diriwayatkan oleh Ahmad. dengan sanad yang 
hasan.” Kata Al Jannah (surga) diulang sebagai penguat. Pengulangan ini juga 
terdapat dalam Ushul Musnad dan Majma' Az-Zawa'id. Hadits ini dalam 
riwayat 8 dan p terdapat tanda shahih. Dalam At-Targhib hadits ini hanya 
disebut sekali. 

Sanadnya shahih, walaupun sanad yang ada pada zhahirnya terputus karena Al 
Harts bin Yazid termasuk tabi' tabiin. Ia tidak pernah bertemu seorang sahabat 
melainkan ia meriwayatkan hadits dari tabiin. Hadits ini sendiri ia riwayatkan 
dari Abdurrahman bin Hujairah dari Abdullah bin Amru. Al Khara'ithi 
meriwayatkan hadits ini dalam Makarim Al Akhlag (halaman 6) dari Ali bin 
Harb dari Zaid bin Abi Az-Zarga' dari Ibnu lahi'ah dari dari Al Harts bin Yazid 
dari Ibnu Hujairah dari Abdullah bin Amru, dengannya, secara marfu'. 
Kenyataannya, menurutku, bahwa ucapannya “Dari Ibnu Hujairah” terlewatkan 
karena kealpaan dari sebagian penyalin terdahulu dari salinan 4! Musnad karena 
ucapan itu terdapat dalam ushul yang tiga di sini. Dikuatkan lagi bahwa ucapan 
itu ada pada sebagian salinan Al Musnad, yang tidak sampai kepada kita, bahwa 
Al Haitsami menyebutkannya dalam Majma' Az-Zawa'id (4:145) sambil 
berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dalam Al Kabir yang di 
dalam sanadnya ada Ibnu Lahi'ah. Haditsnya hasan dan perawi yang lainnya 
termasuk perawi shahih.” Kemudian ia menyebutkannya sekali lagi (10:295) 
dan berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani yang sanad 
keduanya hasan.” Seandainya sanad itu terputus pada salinan 4! Musnad yang 
dikutip oleh Al Haitsami, tentu ia akan menyebutkannya Insya Allah. Begitu 
pula Al Mundziri menyebutkan hadits ini dalam 4t-Targhib wa At-Tarhib (3:12) 
dan mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani yang sanad 
keduanya hasan.” Kemudian ia sebutkan sekali lagi.(4:26) dan mengatakan, 
“Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Abu Dunya, Ath-Thabrani, dan Al Baihagi - 


Musnad Imam Ahmad — 


245 


ma aa 
dengan sanad yang hasan.” Namun, nama sahabat dalam hadits yang disebut 
oleh Al Mundziri pada kali yang kedua adalah “Abdullah bin Umar,” seolah- 
olah yang dia maksud adalah Ibnu Khaththab! Aku berpendapat ini adalah 
kesalahan penyalin atau cetakan, khususnya karena hadits ini terdapat dalam 
Misykat Al Mashabih (halaman 437), yang disyarahkan oleh "Allamah Ali Al 
Gari (juz 2 lembar 415) dari Ibnu Amru bin Ash, tanpa keraguan, karena ia 
“sebutkan sesudah hadits Ibnu Amru dan ja katakan “dan darinya. “Allamah “Ali 
Al @ari menguatkan nama sahabat ini di awalnya “Dengan waw” kemudian 
pada yang kedua ia katakan “Yaitu Ibnu Amru.” Penulis Al Misykat, ketika 
mentakhrij hadits ini, mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Baihagi 
dalam kitab Syu'ab Al Iman.” Ini semua hampir memastikan bahwa hadits ini 
hanya hadits dari Ibnu Amru saja. Itu semua menguatkan dan menghilangkan 
segala keraguan bahwa kitab-kitab yang tersebut di dalamnya dari hadits Ibnu 
Umar itu penisbatannya kepada Ahmad padahal aku tidak temukan di dalam Al 
Musnad kalau hadits itu berasal dari Ibnu Umar bin Khaththab dengan 2G 
penyelidikan yang sempurna atas Musnad Ahmad itu dan penelusuran saya dari 
indeks ilmiah sampai kira-kira setengah kitab ini. Hanya saja tersebut di tengah- 
tengah Musnad Shahabi yang lain di akhir Musnad yang saya telusuri dan saya 
memohon kepada Allah agar memberikan petunjuk untuk menyelesaikannya. 

' Benar, hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim (4:314) dari jalur Syw'aib bin 
Yahya dari Ibnu Lahi'ah “Dari Al Harts bin Yazid dari Abdullah bin Umar,” | 
seperti ini tanpa menyebutkan Ibnu Hujairah dalam sanadnya dan tanpa | 
menyebutkan huruf wau dalam kata Ibnu Umar. Al Hakim tidak | 
mengomentarinya begitu juga Adz-Dzahabi. As-Suyuthi menyebutkan hadits ini 
dalam Al Jami' Ash-Shaghir 912 dan menisbatkannya kepada Ahmad, Ath- 
Thabrani, Al Hakim, dan Al Baihagi dalam A4s-Syu'ab “Dari Ibnu Umar,” Ath- 
Thabrani “Dari Ibnu Amru,” Ibnu Adi dan Ibnu Asakir “Dari Ibnu Abbas dan 
menyimbolkannya dengan tanda hasan. Allamah Ali Al Gari mengutip darinya 
dalam Syarh Al Misykat (juz 2 lembaran: 415) tanpa mengomentarinya. Al 
Munawi mencampuradukkan hal itu dalam Syarah Al Jami" Ash-Shaghir 
dengan campur aduk yang mengherankan dan memaparkan yang tidak ku 
ketahui dari mana ia mengutipnya?! Ini karena Al Munawi menjelaskan pada 
penisbatan pertama bagi Ahmad, Ath-Thabrani, Al Hakim, dan Al Baihagi 
dalam As-Syu 'ab kalau hadits itu dari Ibnu Umar “Bin Khaththab” kemudian ia 
mengatakan, “Al Haitsami berkata, sesudah menguatkan hadits riwayat Ahmad 
dan Ath-Thabrani: Dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah dan perawi Ahmad 
lainnya adalah perawi yang shahih.” Padahal yang ada dalam Majma' Az- 
Zawa 'id sebagaimana telah kami kutip di atas berasal dari hadits “Abdullah bin 
Amru” dan tidak aku temukan dalam kitab itu dari hadits Abdullah bin Umar 
bin Khaththab seperti halnya tidak aku temukan juga dalam Musnad Ahmad. Al 
Munawi telah mengutip ucapan Al Haitsami tentang hadits Ibnu Amru dan 
menjadikannya sebagai hadits Ibnu Umar padahal hadits itu di dalam kitab 4z- 
Zawa'id di dua tempatnya berasal “Dari Abdullah bin Amru”! Kemudian Al 
Munawi menjelaskan pada penisbatan kedua bagi Ath-Thabrani bahwa hadits 
ini dari Ibnu Amru bin Ash lalu mengatakan sebagai berikut, “Al Iragi berkata: 
Dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah. Masalah pengkhususan penulis (yaitu 


— Musnad Imam Ahmad 


—. As-Suyuthi) pada Ath-Thabrani dengan hadits Ibnu Amru merupakan 
. pengkhususannya dari dua yang awal seluruhnya padahal yang sebenarnya 
-adalah berbeda. Bahkan Al Baihagi meriwayatkannya dalam Asy-Syu 'ab 
| darinya juga sesudah yang pertama kemudian berkata (yaitu Al Baihagi): Sanad 
ini lebih sempurna dan lebih shahih. Pencukupan pengarang atas penisbatan 
“pertama kepadanya dan membuangnya dari yang kedua padahal ia mengatakan 
. sanadnya lebih shahih merupakan kepicikan.”! Sungguh, As-Suyuthi telah salah 
ESL atau menyederhanakan dalam penisbatan hadits Ibnu Amru bin: Ash kepada 
' Ath-Thabrani semata padahal Ahmad juga meriwayatkannya « sebagaimana 
(engkau lihat. Aku tidak tahu apakah As-Suyuthi mengutip dari kitab-kitab yang 
1 "mengutip dari Musnad, tidak mengutipnya secara langsung, jadi ia tahu bahwa 
'«.' hadits itu berada dalam Musnad “Ibnu Amru” bukan dalam Musnad “Ibnu 
Umar.” Al Munawi juga telah menjadi picik seperti halnya As-Suyuthi! Aku 
juga tidak tahu apakah benar apa yang ia kutip dari Al Baihagi kalau ia 
meriwayatkan hadits “Ibnu Amru” sesudah hadits “Ibnu Umar,” padahal Al 
Munawi melihat sendiri dua hadits itu, ataukah ia mengutip juga dari kitab-kitab 
lain yang di dalamnya ada perubahan nama sahabat sehingga yang 
mengikutinya pun menjadi salah?! 
Al Munawi kemudian berkata, sesudah penisbatan As-Suyuthi atas hadits itu 
kepada Ibnu Sa'ad dan Ibnu Asakir dari. Ibnu Abbas, sebagai berikut, “Al 
Haitsami berkata: Sanad Ahmad, Ibnu Abu Dunya, dan Ath-Thabrani adalah 
. hasan. Al Mundziri berkata: Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Abu Dunya, Ath- 
Thabrani, dan Al Baihagi dengan sanad-sanad yang hasan. Dalam sanad Al 
Baihagi terdapat Syu'aib bin Yahya yang menurut Abu Hatim tidak dikenal 
tetapi menurut Adz-Dzahabi tsigah melalui Ibnu Lahi'ah sedangkan ia sendiri 
dha'if” Ucapan ini seluruhnya kacau menurut saya! Ini karena ada.kerancuan 
bahwa ucapan Al Haitsami dan Al Mundziri ditujukan pada hadits Ibnu Abbas 
padahal tidak seperti itu sama sekali sepengetahuan saya! Lalu apa urusan Al 
Haitsami dengan Ibnu Abi Dunya padahal ia tidak menjadikan kitabnya sebagai 
kitab yang mentakhrij Zawa'id-nya dalam Majma' Az-Zawa 'id! Ucapannya di 
depan kita kalau hadits itu adalah sanad Ahmad dan Ath-Thabrani dalam hadits 
“Ibnu Amru bin Ash.” Ucapan Al Mundziri yang ia sebutkan adalah yang kita 
kutip tadi dari At-Targhib wa At-Tarhib (4:26), yang di dalamnya ada nama 
shahabat “Abdullah bin Umar,” dan tidak ada komentar atas Syu'aib bim Yahya. 
Aku tidak tahu dari mana 'Al Munawi mendapatkannya. Sanad yang di 
dalamnya ada Syu'aib bin Yahya adalah sanadnya Al Hakim yang telah kami 
kutip sebelumnya. Jelas bahwa Al Baihagi meriwayatkannya dari Al Hakim 
karena ja adalah muridnya yang meriwayatkan banyak hadits darinya. Riwayat 
Al Hakim yang kami sebutkan di dalamnya ada pembuangan tabi'in seperti 
riwayat Musnad di sini namun di dalam sanadnya nama sahabat adalah 
“Abdullah bin Umar”. Hampir aku menetapkan kalau ini adalah kesalahan para 
penyalin terdahulu karena kesalahan ini terjadi juga dalam Mukhtashar Adz- 
Dzahabi atas Mustadrak Al Hakim pada manuskrip yang kami miliki. Adapun 
Syw'aib bin Yahya bin As-Sa'ib At-Tujibi Al Mishri, ia adalah seorang tsigah 
dan tidak dikenal oleh Abu Hatim tetapi dikenal oleh selainnya. Ibnu Yunus 
berkata, “Ia adalah orang saleh yang rajin beribadah.” Ibnu Hibban 


Musnad Imam Ahmad — Casj 


8... 


ba -2 AS bayi Bas Lag Lok P3 mai ara “tor 


o os 0 


... “, NY. 2. 2 61 ey o. 0. e£ 
PA Gabe Syah AP AE 3 3 Oi Alya 3 
| f Pad na aa 3 PL... 
pe Pes tonton oa Tebe Kol sn) 
6653. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 


menceritakan kepada kami, Yazid bin Abu Habib menceritakan 
.kepada kami, dari Suwaid bin Oais, dari Abdullah bin Amru, 


bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Berjaga di garis depan 


sehari lebih baik dari puasa dan shalat malam sebulan.” 


Bea HI PAI dar D3 Tag TAS EA AN 
28 ” re 


A0 aa aa yan 3 Ani Bae ag ON DE Agu 


menyebutkannya dalam Ats-Tsigah dan berkomentar, “Ja adalah orang yang 
mustagimul hadits.” Tonu Khuzaimah berhujjah dengan haditsnya dalam kitab 
shahihnya. Sabda Nabi Husru khaliigatin: dalam Al-Lisan (11:374) dari Abu 
Zaid: “Perangai mulia, watak yang baik, pembawaan, satu makna.” Allamah Ali 
Al Gari berkata, “Pengungkapan dengan redaksi itu merupakan isyarat pada 
akhlak yang baik dengan tulus, bukan dipaksakan atau dibuat-buat dalam setiap 
keadaan.” Sabda. Nabi Ifah fi Thu'mah Ibnu Atsir berkata, “Dengan 
mendhammah atau mengkasrah huruf tha': penghasilan, dikatakan penghasilan 
yang baik dan penghasilan yang buruk.” 

“6 Sanadnya shahih. Suwaid bin Gais At-Tujibi Al Mishri: Tabiin tsigah. Ia dinilai 
Isigah oleh An-Nasa'i, Ya'gub bin Sufyan, dan lain-lain. Al Bukhari menulis 
biografinya dalam Al Kabir (2/2/144). Hadits ini terdapat dalam Majma' Az- 
Zawa'id 5:289. Penulisnya berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam 
sanadnya ada Ibnu Lahi'ah. Hadits ini hasan sedangkan Ibnu Lahi'ah dha'if” 
Lihat hadits yang lalu dalam Musnad Utsman, hadits nomor 442, 470, 477, dan 
558. Ar-Ribath adalah berjaga di depan musuh pada saat perang dan 
mempersiapkan kuda. Al Outaibi berkata, “Asal kata muraabathah adalah 
menghubungkan pasukan berkuda dua kelompok di garis depan. Masing-masing 
mempersiapkan kelompoknya sehingga tempat di garis depan di sebut ribath.” 
Dikutip oleh Ibnu Al Atsir. Ibnu Faris berkata dalam Magayis (2:478) sebagai 
berikut, Ar-Ribath adalah menunggu di garis depan musuh, seolah-olah mereka 
telah terikat di sana sehingga menetap dan menungguinya. 


—— Musnad Imam Ahmad 


& Is J6 -JU GA apa ga & as yg pra AI 

bi Knp Lal iya ag Se 
6654. Hasan, Ishak bin Isa, dan Yahya bin Ishak menceritakan 
kepada kami, mereka berkata: Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada 
kami, Yazid bin Amru Al Ma'afiri menceritakan kepada kami, dari 
Abu Abdurrahman Al Hubuli, dari Abdullah bin Amru bin Ash, ia 


. berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang diam, maka ia 
akan selamat.” 


: pop kes Me KA aa Aas ga Anoo 


4 ” o- 0? 3 
7 IE Gp Pi Wa, Kang ag ala ab Pura 
DI Dop ME OA, sus Ob ui yaa g 
| BE PE 


6655. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, Bakr bin Amru menceritakan kepada 
kami, dari Abu Abdurrahman Al Hubuli, dari Abdullah bin Amru, 
bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya hati itu sadar 
dan sebagian dari hati itu lebih sadar dari sebagian yang lain. Jika 
kalian meminta kepada Allah Azza wa Jalla, wahai manusia, maka 
mintalah kalian dengan yakin akan dikabulkan karena sesungguhnya 
Allah tidak mengabulkan seorang hamba yang berdoa dari balik hati 


yang lalai. 48 


47 Sanadnya shahih. Ini adalah pengulangan dari hadits nomor 6481 

48 Sanadnya shahih. Bakr bin Amru Al Ma'afiri Al Mishri, seorang Imam yang 
Isigah. Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Ats-Tsigah. Al Bukhari menulis 
biografinya dalam Al Kabir (1/2/92-93) dan tidak menyebutkan celaan 


. Musnad Imam Ahmad — 


AI AS PP SAI Ta HI ES Lb EA AON 
Ap PA 3 Kd Paa 2 bb 2 oo 0 8 PT aa ..& . .. 
der S3 JB eat 9 ks Pd sj Kes Pa 


L Su JS clan de Ko KTI 17an lp Jas 5 Ana 


3 3 .. 


& 
1 -. 3 Ni ana €, Tt ar 0-0 & 
Al gay Ibis SI Iga Ui ja JI JW ena pb 3 
. 20 ja oo. 2”. 3 « - . Pa INN ” A 8 
PA EA PG BB Ja ol alah al Ke 


? . 7 


Pr e, co daan S ON yh 


. 
7 . 2... 


6656. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, Huyay bin Abdullah menceritakan padaku 
dari Abu Abdurrahman Al Hubuli, dari Abdullah bin Amru, ia 
berkata: Seorang lelaki meninggal di Madinah dan Rasulullah SAW 
meshalatkannya. Beliau kemudian bersabda, “Seandainya dia 
meninggal bukan di tempat kelahirannya.” Seorang lelaki lalu 
bertanya, “Mengapa begitu wahai Rasulullah?” Rasulullah SAW 
menjawab, “Sesungguhnya jika seseorang meninggal bukan di tempat 
kelahirannya maka akan diukur untuknya dari tempat kelahirannya 
sampai tempat terakhir wafatnya, di surga.”9 


www 
terhadapnya. Ibnu Yunus berkata, “Ia orang yang rajin beribadah dan 
mempunyai keutamaan.” Kesaksian ini sudah cukup urituk menilai ketsigahan 
dan keadilannya walaupun ada ucapan Ibnu Al Gaththan yang menyebutkan, 
“Kami tidak ketahui keadilannya”. Juga perkataan Ad-Daraguthni, “Dalam 
dirinya ada sesuatu yang harus diperhatikan.” Hadits ini terdapat dalam Majma' 
4Az-Zawa'id (10:148). Penulisnya berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan 
sanadnya hasan.” Namun dalam kitab itu tertulis nama sahabat, Abdullah bin 
Umar. Ini merupakan kesalahan dari penyalin atau penerbit. Sabda Nabi 
“fas'aluuhu” demikian tertulis dalam riwayat TC dan 4 sementara dalam » 
“Jaltas 'aluuhu” dan dalam Majma' Az-Zawa'id “Fasaluuhu.” 
abi Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i (1:259) dan Ibnu 
Majah (1:252-253), keduanya diriwayatkan dari jalur Ibnu Wahb dari Huyay 
bin Abdullah Al Ma'afiri dengan sanad ini. Sabda Nabi “Mungatha' atsarihi 
(tempat. terakhir wafatnya)”: bekasnya. Ibnu Al Atsir berkata, “Maksudnya 
adalah ajalnya. Disebut demikian karena ia mengikuti umur. Zuhair berkata: 
Seseorang selama ia hidup terbatas angan-angannya 
Tidak berakhir umurnya sehingga berakhir bekasnya 


— Musnad Imam Ahmad k 


sad. Ia La 


Ian PP Aa Aa Cin yaa Uas una 

iba SI uya 5 Si an 1 8 Kara Pn JAN ae s3 
2 Kab alas de de Gen an e aa 
SAB AP JG dia TAN sah | SA Ip GS aa 


. 


MAA Nyali aa dina Bei Span JW dala Aa apa 
La 1G MSI Males : JG 3 2 Sa Getas ka 
25 NA dp BAN SU Pe bag 
Tape In ea 3 ct SEA) F3 Uatbas tj ai 

| IN AS bah ata Se 


6657. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahiah 
menceritakan kepada kami, Huyay bin Abdullah menceritakan padaku 
dari Abu Abdurrahman Al Hubuli, dari Abdullah bin Amru, bahwa 
seorang wanita mencuri pada zaman Rasulullah SAW. Orang-orang 
yang pernah dicuri olehnya membawanya kepada Rasulullah. dan 
berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya wanita ini mencuri dari 
kami.” Kaum wanita itu berkata, “Kami akan menebusnya.” Yaitu 
keluarganya. Rasulullah SAW bersabda, “Potonglah tangannya.” 
Mereka berkata lagi: Kami akan .menebusnya. dengan lima ratus 
dinar.” Nabi tetap bersabda, “Potonglah tangannya.” Maka tangan 
kanannya pun dipotong. Wanita itu bertanya, “Apakah aku masih bisa 
bertobat wahai Rasulullah?” Nabi menjawab, “Ya, hari ini engkau 
terbebas dari kesalahanmu - seperti hari engkau dilahirkan. oleh 


Kata itu berasal dari jejak kakinya di tanah, jika'ia meninggal maka tidak tersisa 
lagi bekasnya dan tidak ada lagi bekas kakinya di tanah.. Kata. Mungatha' 
maksudnya tempat berakhirnya. Sabda Nabi “Di surga” berhubungan dengan 
sabdanya Diukur, yakni ia akan diberi balasan ka surga deng Laga ini 
karena kematiannya: sebagai orang asing.” 


Musnad Imam Ahmad — 


ibumu.” Maka Allah pun menurunkan ayat dalam Surat Al Ma'idah 
“Barangsiapa yang bertaubat sesudah berbuat kezhaliman dan 
berbuat baik... hingga akhir ayat.” 


Wo ae oi PT Cia pub CAS ANOA | 
A 5, We paten 0 o- ey - 0. yu. , .. o- 
Dl elee Al Iyan) ohh yi Il XS 3 Lan SA ya ag 
: Lea as ) Pe h : Peran si Ne Pn . », “ia 0. P p3 
AG Ip 3 KAN Ma dala akan OS pel ale 

6658. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, dari Huyay bin Abdullah bahwasanya Abu 
Abdurrahman Al Hubuli menceritakan padanya dari Abdullah bin 
Amru: Bahwasanya Rasulullah SAW melakukan shalat di tempat 
penambatan/pengikatan kambing dan tidak melakukan shalat tempat 
penambatan unta dan sapi.”'! 


20 Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (6:276). 
penulisnya berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam sanadnya terdapat Ibnu 
“ Lahi'ah. Haditsnya hasan namun Ibnu Lahi'ah dha'if. Perawi lainnya tsigah.” 
Ibnu Katsir mengutip hadits ini dalam kitab tafsirnya (3:152) dari tempat ini dan 
berkata, “Wanita dalam hadits ini adalah Al Makhzumiyyah yang pernah 
mencuri. Hadits ini terdapat dalam Shahihain dari riwayat Az-Zuhri dari Urwah, 
dari Aisyah.” Ath-Thabari juga meriwayatkan hadits ini dalam kitab tafsirnya 
(6:149) secara ringkas, dari jalur Musa bin Daud, dari Ibnu Lahi'ah dengan 
sanad ini 11917. As-Suyuthi menyebutkan hadits ini dalam Ad-Durr Al Mantsur 
(2:281) secara ringkas dan menisbatkannya kepada Ahmad, Ibnu Jarir, dan Ibnu 
Abi Hatim. Namun dalam kitab itu nama sahabat yang meriwayatkan tertulis 
“Abdullah bin Umar.” Ini tak diragukan lagi merupakan kesalahan cetak. 

21 Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (2:26). 
Penulisnya berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dalam A/ 
Kabir seperti itu namun tidak disebutkan kata sapi. Dalam sanadnya ada Ibnu 
Lahi'ah yang dipermasalahkan.” Al Hafizh menyebutkan hadits ini dalam Al 
Fath (1:440) dua kali. Pada penyebutkan pertama, ia mengatakan, “Dalam 
hadits Abdullah bin Amru menurut Ahmad tertulis: tempat penambatan unta.” 
Sementara pada penyebutan kedua, ia mengatakan, “Pelengkap: Tersebut dalam 
Musnad Ahmad dari hadits Abdullah bin Umar bahwasanya Nabi SAW shalat di 
kandang kambing dan tidak shalat di kandang unta dan sapi, namun sanadnya 
dha'if. Kalau haditsnya kuat tentunya akan menjadi bukti bahwa hukum sapi 

. sama dengan hukum unta, berbeda dengan apa yang dikatakan Ibnu Al Mundzir 


— Musnad Imam Ahmad 


1“. ... 3 x 5... 


AA PES Spa Hi DG Hb ana 
Dal Bj LA J6 Ia dia 2 ke SI Jp tap 
BF 1) AE ae GTA SSS SEE Gia HA NS 
Lab €ya king ol Ja PM Para 0 Aj ag (Sa ali 

Hak Ja jab IG MI IS CI Tb 3 J3 Ji 


6659. Harun bin Ma'ruf menceritakan pada kami, Ibnu Wahb 
menceritakan pada kami, Amru yakni Ibnu Al Harts menceritakan 
padaku, dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya, dari Abdullah bin 
Amru, dari Rasulullah SAW, bahwasanya beliau bersabda, 
“Barangsiapa meninggalkan shalat sekali karena mabuk maka 
seolah-olah dunia dan isinya yang ia miliki telah dirampok. 
Barangsiapa meninggalkan shalat empat kali karena mabuk maka 


bahwa sapi dalam masalah itu sama dengan kambing.” Demikian tertulis dalam 
Al Fath yang tercetak “Abdullah bin Umar.” Ini tentunya merupakan kesalahan 
cetak karena hadits itu tak diperselisihkan lagi berasal dari “Abdullah bin 
Amru.” Begitu juga hadits kedua yang ada dalam Al Fath itu tertulis Marabidh 
dengan huruf dhadh sementara dalam Musnad Ahmad tertulis Marabidh dengan 
dal sama dengan hadits yang disebut pertama oleh Al Hafizh. Ada perbedaan 
antara dua riwayat yang ada. Marabidh adalah bentuk jamak dari Mirbadh yang 
berarti tempat penahanan/penambatan unta dan kambing dari ungkapan 
“Rabada bil makaan,” yang berarti menahannya/menambatkannya. Adapun 
“Marabidh” berasal dari kata “Mirbadh” artinya tempat tempat tinggal dan 
berdiamnya unta dan kambing/kandang. Al Hafizh mendha'ifkan hadits ini 
karena adanya Ibnu Lahi'ah namun kami bertentangan dengan pendapatnya 
dalam hal itu. Jika kita berpendapat hadits ini shahih berarti kita berpendapat 
bahwa tidak boleh shalat di kandang sapi, dengan nash ini sebagaimana juga 
tidak boleh shalat di tempat penahanan unta. Ada hadits dha'if yang 
bertentangan dengan hal ini. Dalam Al! Mudawwanah (1:90) “Ibnu Wahb, dari 
Sa'id bin Abi Ayyub, dari seseorang yang menceritakan padanya, dari Abdullah 
bin Mughaffal sahabat Rasulullah SAW, ia berkata: Rasulullah SAW melarang 
shalat di tempat unta dan membolehkan shalat di tempat kambing dan sapi.” 
Hadits ini, sebagaimana engkau lihat, dalam sanadnya ada seorang perawi yang 
tidak diketahui. Ini berarti hadits-itu dh'aif yang tidak bisa dipertentangkan 
dengan hadits shahih di atas. 


Musnad Imam Ahmad — 


Allah berhak memberikannya minum dari lumpur rusak.” Ada yang 
bertanya kepada beliau, “Apa itu lumpur rusak wahai Rasulullah?” 
Beliau menjawab, “Perasan/jus penduduk Jahannam.”” 


Sab Ai jan En api | Ub Cs 
Pake -y Il ap lh bl An tp ali Jp 
BEPAT ANN it By da ia de Ja 


0... 0. 3 28. 3 oto 


3 jai Sl, “aah jp ja 80 diet La 5 59 Hae 
sejlg 


6660. Khalaf bin Al Walid menceritakan pada kami, Abu 
Ja'far yakni Ar-Razi menceritakan pada kami, dari Mathar Al Warrag 
dari Amru bin Syw'aib dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata: Aku 
melihat Nabi SAW shalat memakai sandal dan aku melihat beliau 
shalat tidak memakai sandal. Aku melihat Nabi SAW minum dengan 
berdiri dan aku melihat beliau minum dengan duduk. Aku melihat 
Nabi SAW berpaling dari sebelah kanannya dan aku melihat beliau 
berpaling dari sebelah kirinya.” 


22 Sanadnya shahih. Al Hakim meriwayatkannya dalam Al! Mustadrak (4:146) dari 
Abu Al Abbas Al Asham dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam dari 
Ibnu Wahb, dengan sanad ini dan mengatakan, “Hadits ini sanadnya shahih 
namun tidak ditakhrij oleh keduanya (Al Bukhari dan Muslim).” Adz-Dzahabi 
berkata, “Ibnu Wahb mendengar hadits ini darinya (yaitu dari Amru bin Al 
Harts) sedangkan dia sangat gharib.” Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawa'id 
menyebutkan awal hadits ini saja hingga kata “Telah dirampok.” Aku tidak tahu 
mengapa ia meninggalkan lanjutannya? Karena saya tidak menemukannya di 
tempat lain. Lihat hadits nomor 6644, 6773, dan 6854. Lihat juga hadits yang 
telah lalu dalam Musnad Ibnu Umar bin Khaththab nomor 4917 dan catatan 
perkataan Al Masdud (halaman 78-84). Ibnu Katsir mengutip hadits ini dalam 
tafsirnya 3:231-232 dari riwayat Ibnu Wahb lalu berkata, “Diriwayatkan oleh 
Ahmad dari jalur Amru bin Syu'aib. Lihat dalam Umdah At-Tafsir (4:90) surah 
Al Ma'idah. 

23 Sanadnya shahih. Khalaf bin Al Walid: telah disebutkan ketsigahannya dalam 
hadits nomor 660 dan 2291. Kami tambahkan di sini bahwa Al Khatib menulis 


— Musnad Imam Ahmad 


” 4 
5. 2. 6. 


3 ARA Ih Lai Ci Ja Gi Ah Cia AAU 


aaN re " | . .. .. o- . 0. Tr.o. 

Ae Ko ol saia Up Aa IP EA oh ph Up Uap 

23 0 # » 8 5 : g -3 : . t . 25 . 

Ly si NA | PA TAP ri) da yak Y :Ju ey 

6661. Haitsam bin Kharijah menceritakan pada kami, Hafsh 

bin Maisarah menceritakan pada kami, dari Ibnu Harmalah, dari Amru 

bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi SAW 

bersabda, “Tidak boleh melaksanakan gishash kepada manusia 

kecuali si Amir/penguasa atau orang yang diperintahkan oleh 
penguasa, atau orang munafik” 


biografinya dalam Tarikh Baghdad (8:320-321). Ia meriwayatkan dari Ya'gub 
bin Syaibah bahwasanya ia berkata, “Khalaf bin Al Walid Abu Al Walid Al- 
Lu'lui: tsigah.” Ia juga dikenal dengan gelar Al Jauhari. Tampaknya gelar itu 
dinisbatkan kepada pekerjaannya sebagai pembuat atau pedagang permata. Abu 
Ja'far Ar-Razi, Isa bin Abu Isa Abdullah bin Mahan: telah disebutkan 
ketsigahannya dalam hadits nomor 660. Kami tambahkan di sini bahwa Ibnu 
Ma'in berkomentar, “Ia orang tsigah yang berasal dari Khurasan lalu pindah ke 
Rayy dan meninggal di sana” Ali bin Al Madini berkata, “Menurut kami ia 
tsigah” Ibuu Sa'd menulis biografinya dalam Ath-Thabagat (7/2/109), 
menyebutnya Isa bin Mahan dan berkata, “Ia berasal dari kota Marwa, dari desa 
yang bernama Burz... kemudian sesudah itu Abu Ja'far pindah ke Rayy dan 

' meninggal di sana sehingga dikenal dengan Ar-Razi. Ia adalah tsigah. Pernah 
datang ke Baghdad dan Kufah untuk menunaikan haji maka penduduk kota itu 
mendengar hadits darinya.” Ibnu Abi Hatim menulis biografinya dalam Al Jarh 
wa At-Ta'dil (2/1/280-281). ia meriwayatkan dari bapaknya yang berkata, “Abu 
Ja'far Ar-Razi tsiga shadug shalih Al Hadits.” Al Khathib menulis dalam Tarikh 
Baghdad biografi yang berbeda (11:143-147). Hadits ini telah disebutkan 
maknanya dari riwayat lain dari Abdullah bin Amru nomor 6627. 

28 Sanadnya shahih. Al Haitsam bin Kharijah Al Khurasani: Telah disebutkan 
ketsigahannya dalam hadits nomor 1665. Kami tambahkan di sini bahwa Al 
Bukhari menulis biografinya dalam Al Kabir (4/2/216), Ibnu Sa'd dalam Ath- 
Thabagat (72/83), dan Al Khathib dalam Tarikh Baghdad (14:58-59). 

Hafsh bin Maisarah Al Ugaili: tsigah, Ahmad, Ibnu Ma'in dan lainnya 
menilainya tsigah. Sebagian mempermasalahkan dari segi hapalannya. Al Azdi 
menduga kalau ia meriwayatkan hadits-hadits munkar dari Al 'Ala' bin 
Abdurrahman. Adz-Dzahabi mengatakan dalam Al Mizan (1:266), “Bahkan para 
penulis kitab Shahih berhujjah dengan riwayatnya dan tidak menghiraukan 
komentar Al Azdi.” Maksudnya, Syaikhan meriwayatkan darinya. Lihat dalam 
kitab Al Jam'u baina Rijal Ash-Shahihain (halaman 92) dan mukaddimah Al 


Musnad Imam Ahmad — Go3y 


Pena 


o.. 6.3 305.3 6 
2 


. .. .. “3 o ia co .. 3 2 sa 2. 38.3 18 - 
PPP IP oAgA gp Ola 08 GEA ASI) 04 Nabaa Bao 


Fath (halaman 396). Al Bukhari menulis biografinya dalam Al Kabir (1/2/366- 
367). 

Ibnu Harmalah adalah Abdurrahman bin Harmalah Al Aslami, seorang yang 
Isigah shadug, sebagaimana telah kami katakan dalam hadits nomor 402. Ibnu 
Numair menilainya tsigah. Muhammad bin Umar berkata, “Ia adalah seorang 
Isigah yang banyak haditsnya.” Ibnu Adi berkata, “Aku tidak berpendapat 
dalam haditsnya ada hadits munkar.” Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah 
(2:214) dari jalur Al Auza'i dari Abdullah bin Amir Al Aslami, dari Amru bin 
Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dengannya secara marfu'. 
Pensyarahnya, As-Sanadi, mengutip dari Zawa'id Al Bushairi yang berkata, 
“Dalam sanadnya ada Abdullah bin Amir Al Aslami Al Gari” yang dha'if” 
Abdullah bin Amir ini didha'ifkan dari segi hapalannya saja. Oleh karena itu Al 
Bukhari dalam Ash-Shaghir 184 berkata, “Mereka mempermasalahkannya dari 
segi hapalannya.” Dalam At-Tahdzib dari Ibnu Sa'd, ia berkata, “Ia adalah 
seorang yang ahli membaca Al Our'an. Tinggal bersama penduduk Madinah 
selama bulan Ramadhan. Seorang yang banyak haditsnya, namun ia dha'if. Ibnu 
Harmalah tidak sendirian dengan riwayatnya dari Amru bin Syu'aib. Abdullah 
bin Amir telah mengikutinya atas riwayatnya itu. Tidak seorangpun dari 
keduanya yang tertuduh dalam riwayatnya kecuali hanya dikhawatirkan pada 
kesalahan dan kelemahan hapalan. Kekhawatiran ini hilang dengan adanya 
mutaba'ah dari masing-masing keduanya. Hadits ini disebutkan oleh Adz- 
Dzahabi dalam 4/ Mizan (2:51) dalam biografi Abdullah bin Amir, dari 
jalurnya, tertulis “Atau yang dipimpin/Mar'us” sebagai ganti dari kata “Atau 
orang munafik.” Ini tentunya adalah perubahan dari penyalin atau penerbit. As- 
Suyuthi menyebutkan hadits ini dalam Al Jami' Ash-Shaghir 9984 dan 
menisbatkannya pada Ahmad dan Ibnu Majah. Pensyarahnya, Al Munavwi, 
berkata, “Al Hafizh Al Iragi berkata: Sanadnya hasan, maka dari itu penulisnya 
merumuskan dengan simbol hasan. Kemudian bahwa apa yang disebutkan 
dalam hadits seperti ini (yaitu dengan lafazh yang ada di sini), ia menduga 
itulah yang ditulis oleh si pengarang. Sementara yang aku temukan dalam 
Musnad Ahmad berbunyi: Tidak boleh melaksanakan gishash kepada manusia 
kecuali si Amir/penguasa atau orang yang diperintahkan oleh penguasa, atau 
orang yang sombong (mukhtal) atau orang munafik. Mungkin pengarang 
melewatkan kata mukhtal itu.” Demikian yang diakui oleh Al Munawi bahwa ia 
melihat redaksi yang seperti itu dalam Musnad Ahmad padahal dalam Al 
Musnad tidak ada tambahan kata “mukhta?” dalam hadits ini, tidak juga dalam 
hadits lain riwayat Bin Amru bin Ash. Boleh jadi ia menyerupainya dengan 
hadits lain dalam Musnad, “Dari seseorang dari sahabat Nabi SAW,” yang di 
dalamnya menyebut kata “Mukhta?” sebagai ganti kata “Mura'i.” Al Haitsami 
menyebutkannya dalam Majma' Az-Zawa'id (1:190). 


— Musnad Imam Ahmad 


va Sala ba Jo ban Gp da GP sa 


Ka: 


6662. Husain bin Muhammad dan Hasyim yakni Ibnu Al 
.Oasim menceritakan kepada kami, Muhammad bin Rasyid Al Khuza'i 
menceritakan kepada kami, dari Sulaiman bin Musa, dari Amru bin 
Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya: Bahwasanya Nabi SAW 
menetapkan seorang muslim tidak boleh dibunuh dengan orang 

kafir.s 


. 209 Na ten Lea Ag 


8 Olla GP AB) Gp SALA bodo UTY 


Ab SR INN it pl ala 


285 Sanadnya shahih. Muhammad bin Rasyid Al Khuza'i Al Makhuli: telah 
. disebutkan ketsigahannya pada hadits nomor 802. Disebut Al Makhuli karena ia 
bersahabat dengan Makhul dan meriwayatkan hadits darinya sehingga ia 
dinisbatkan kepada Makhul. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (2:312) 
dari jalur Usamah bin Zaid dan Ibnu Majah (2:75) dari jalur Abdurrahman bin 
Al Harts. bin Abdullah bin Ayyasy. Keduanya dari Amru bin Syu'aib dari 
bapaknya dari kakeknya, namun diriwayatkan secara Oauli bahwasanya Nabi 
SAW besabda, “Seorang muslim tidak boleh dibunuh dengan orang kafir.” At- 
Tirmidzi berkata, “Hadits Abdullah bin Amru dalam bab ini adalah hadits 
hasan.” Abu Daud meriwayatkan hadits ini dengan panjang 4531 (4:304 Aun Al 
Ma'bud) dari jalur Yahya bin Sa'id dari Amru bin Syu'aib. Namun ia tidak 
melanjutkan lafazhnya dengan sempurna bahkan memindahkan pada hadits 
yang sebelumnya dari hadits Ali bin Abu Thalib. Al Baihagi meriwayatkan 
hadits ini (8:29) dari jalur Abu Daud damelanjutkan lafazhnya secara sempurna. 
Ia juga meriwayatkannya secara panjang dari jalur Muhammad bin Ishak, 
“Amru bin Syu'aib menceritakan pada kami dari bapaknya dari kakeknya, ia 
berkata, “Rasulullah SAW bersabda kepada manusia pada tahun pembebasan,” 
hingga akhirnya. Akan disebutkan riwayat Ibnu Ishak ini dalam Musnad hadits 
nomor 6692. Hadits ini akan disebutkan secara panjang dan ringkas pada hadits 
6690, 6796, 6827, 6970, dan 7012. Lihat hadits yang telah lalu dalam Musnad 
Ali bin Abu Thalib nomor 599, 959, dan 993. Lihat juga Al Muntaga nomor 
3908 dan 3909, Nail Al Authar (7:150-155), serta Nashb Ar-Rayah (4:334-335). 


Musnad Imam Ahmad — 


TA OP) AA HL UPN INI BL Kd Us j3 Ol 
IS OB FTS dim Op OI 

6663. Husain menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Rasyid menceritakan kepada kami, dari Sulaiman, dari Amru bin 
Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya: Bahwasanya Nabi SAW 
menetapkan Barangsiapa yang terbunuh secara tidak sengaja maka 
tebusannya adalah seratus ekor unta: tiga puluh unta betina berumur 


satu tahun, tiga puluh unta betina berumur dua tahun, tiga puluh unta 


betina berumur tiga tahun, dan sepuluh unta jantan berumur dua 


tahun. 


o ec 0. 320. 


OP PP UP AE abah yi Login j3 OK Era an Ta 


& an Lin Didan | 

MANA Hd eng 

6664. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ya'gub bin 

“Atha' dan lainnya, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari 

kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah 

penganut dua agama saling mewariskan (yang bermacam- 
macam) “27 


?€ Sanadnya shahih. Abu Daud meriwayatkan hadits ini 4541 (4:307 Aun Al 
Ma'bud), An-Nasa'i (2:247), dan Ibnu Majah (2:72). Semuanya dari jalur 
Muhammad bin Rasyid dengan sanad ini. Lihat Al Mundziri dan Al Khaththabi 
4375. Lihat hadits yang telah lalu nomor 6533, 6552. Lihat juga hadits nomor 
3635 dan 4303. | : : 

251 Sanadnya shahih. Sufyan: adalah bin Uyainah. Ya'gub bin Atha bin Abu 
Rabah: telah disebutkan ketsigahannya pada hadits nomor 1809. Hadits ini 
diriwayatkan oleh Abu Daud 2911 (3:85 Aun Al Ma'bud) dari jalur Habib Al 
Mu'allim dan Ibnu Majah (6:218) dari jalur Al Mutsanna bin Ash-Shabah. 
Keduanya dari Amru bin Syu'aib, dengan sanad ini. Kata syatta tidak 
disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah. Al Baihagi meriwayatkan hadits ini 
dalam As-Sunan Al Kubra (6:218) dari jalur Abdurrahman bin Bisyr bin Al 


— Musnad Imam Ahmad 


- AA 


NA mak Gl apk UP pa PA HA ES Ane 
BE JAS IPL J6 Meng 


Pn 


Hakam Al Abdi: “Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Aku mendengar beberapa orang, di antaranya Ya'gub bin Atha', dari Amru bin 
Syu'aib,” dan seterusnya. Al Baihagi berkata, “Begitu pula Habib Al Mu'allim 
meriwayatkannya.” Akan datang pula riwayat Syu'bah dari Amir Al Ahwal dari 
Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya nomor 6844. Ad-Daraguthni 
meriwayatkannya 455-456 dengan dua sanad, dalam hadits yang panjang, dari 
jalur Hasan bin Shalih, dari Muhammad bin Sa'id, dari Amru bin Syw'aib: 
Bapakku mengabarkan padaku, dari kakekku Abdullah bin Amru: Bahwasanya 
Rasulullah SAW berdiri pada hari pembebasan Makkah dan bersabda, 
“Tidaklah penganut dua" agama saling mewariskan” Kemudian ia 
menyebutkan lanjutan hadits itu. Ad-Daraguthni berkata, “Muhammad bin Sa'id 
At-Tha'ifi: tsigah.” Lanjutan hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daraguthni juga 
diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2:86) dari jalur Al Hasan bin Shalih, dari 
Muhammad bin Sa'id. Pensyarahnya mengutip dari Zawa'id Al Bushairi yang 
menduga bahwa Muhammad bin Sa'id ini adalah Al Mashlub si Pemalsu! Ini 
adalah kesalahan darinya yang tertolak oleh penjelasan Ad-Daraguthni 
bahwasanya dia adalah “Ath-Tha'ifi” bukan “Al Mashlub.” Al Hakim 
meriwayatkannya dalam Al Mustadrak (4:345) dari jalur Ibnu Wahb, dari Al 
Khalil bin Murrah, dari Gatadah, “Dari Amru bin Syw'aib, dari bapaknya, dari 
Abdullah bin Amru, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: Seorang muslim 
tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi seorang muslim.” Al, 
Hakim tidak mengomentarinya namun ia menjadikannya asal bab. Hadits ini 
juga diriwayatkan oleh Al Baihagi (6:218) dari jalur Ibnu Wahb dengan sanad . 
dan lafazh ini dan ia. tambahkan di akhirnya, “Tidaklah penganut dua agama 
saling mewariskan.” Hadits Musnad ini dinisbatkan oleh Al Majd dalam Al 
. Muntaga 3347 kepada Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah saja. Begitu pula 
yang diperbuat As-Suyuthi dalam tambahan Al Jami' Ash-Shaghir (3:354 dari 
Al Fath Al Kabir). Begitu pula An-Nabilisi meringkas dalam Dzakha'ir Al 
Mawarits 4603 atas penisbatannya pada Abu Daud dan Ibnu Majah. Namun Al 
Mundziri dalam Tahdzib As-Sunan 2791 menisbatkannya juga kepada An- 
Nasa'i. Begitu juga Al Hafizh menisbatkan padanya dalam At-Talkhish 
(halaman 265). Saya tidak menemukannya dalam Sunan An-Nasa'i. Mungkin 
ini kelalaian dari Al Mundziri yang diikuti oleh Al Hafizh atau mungkin 
terdapat dalam As-Sunan Al Kubra. Tambahan kata “syatta” di sini terdapat 
dalam catatan pinggir 8 # bahwa itu merupakan naskah dan itu terdapat dalam 
riwayat berikut 6844 dan dalam setiap riwayat yang dinisbatkan kepada 
Musnad. 


Musnad Imam Ahmad — 


6665. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, dari Hajjaj, 
dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, 
beliau bersabda, “Jika seorang lelaki menikahi seorang perawan 
maka hendaknya ia tinggal bersamanya selama tiga hari.”58 


| 88 Sanadnya shahih. Hanya saja di dalamnya terdapat illat. Kami akan 


"menyebutkannya nanti Insya Allah. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az- 
Zawa'id 4:323. penulisnya berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam 
.@iiiadnya terdapat Al Hajjaj bin Arthat, seorang mudallis, sementara perawi 
lsirinya tsigah.” : 
Al Hajjaj bin Arthat: telah disebutkan ketsigahannya dalam hadits nomor 748. 
Terdapat banyak perbedaan tentang keadaannya. Yang benar ia adalah tsigah 
hanya saja terkadang ia mentadlis dari orang yang tidak pernah ia dengar dan 
terkadang ia salah. Boigrafinya cukup lengkap dalam At-Tahdzib. Biografinya 
juga memadai dalam Tarikh Baghdad 8:230-236. orang yang membacanya akan 
menilai dirinya seorang yang tsigah dan bahwa komentar orang yang 
mengkritiknya tidak membuatnya tertolak. Ibnu Sa'd menulis biografinya dalam 
Ath-Thabagat (6:250) dan menilainya dha '1f. Al Bukhari menulis biografinya 
dalam Al Kabir (1/2/375) dan menyebutkan kalau ia mendengar dari Atha' serta 
Syu'bah dan Ats-Tsauri mendengar darinya. Diriwayatkan dari Ibnu Al 
Mubarak, ia berkata, “Al Hajjaj mentadlis. Ia menceritakan kepada kami dari 
Amru bin Syu'aib dengan apa yang diceritakan oleh Muhammad Al Arzami, 
sedangkan Al Arzami tidak kami akui.” Al Bukhari juga menulis biografinya 
seperti ini dalam Ash-Shaghir (176-177) dan Adh-Dhu 'afa' (halaman 9). Ia 
tambahkan dalam Ash-Shagir, “Apa yang ia katakan. berupa: haddatsana, 
mengandung kemungkinan.” 

Mlat hadits ini adalah lantaran ia bertentangan dengan seluruh riwayat yang 
shahih: Bahwasanya seorang lelaki jika menikahi seorang perawan maka 
hendaknya ia tinggal bersamanya selama tujuh hari kemudian membagi-bagi 
waktu di antara seluruh istrinya. Jika ia menikahi seorang janda maka 
hendaknya ia tinggal bersamanya selama tiga hari. Lihat Al Fath (9:275-277), 
At-Talkhish 315, Nail Al Authar (6:368-370). Al Hafizh menyebutkan dalam Al 
Fath bahwa hadits Anas yang ada dalam riwayat Al Bukhari “Menjadi hujjah 
bagi orang-orang Kufah atas pendapat mereka bahwasanya perawan dan janda 
sama-sama tiga hari dan atas Al Awza'i dalam pendapatnya: bagi perawan tiga 
hari dan bagi janda dua hari. Dalam hal ini juga terdapat hadits marfu' dari 
“Aisyah yang diriwayatkan oleh Ad-Daraguthni dengan sanad yang sangat 

- dha'if” Hadits yang diisyaratkan oleh Al Hafizh —Hadits Aisyah— terdapat 
dalam Ad-Daraguthni (halaman 409). Bahkan sesungguhnya hadits ini sendiri 
berbeda atas Al Hajjaj bin Arthat: Ad-Daraguthni meriwayatkannya (halaman 
409) dari Umar bin Ali (yaitu Al Magdami), “Al Hajjaj menceritakan kepada - 
kami, dari Amru bin Syuaib, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, 
beliau bersabda, Jika engkau menikahi janda maka ia memiliki waktu liga hari, 
lalu engkau bagi-bagi'” Lafazh ini sesuai dengan hadits-hadits lain. Boleh jadi 


— Musnad Imam Ahmad 


...u. 3 0. £ 30 Pa 


Mn ee an aku JUU 


Lag aa Ai de So S1 Jp) IS Iran pal 


ab aa 3 ws as fa Je 
6666. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Hajjaj 


menceritakan kepada kami, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, 
dari kakeknya, Rasulullah SAW bersabda, “Budak (mukatab) mana 
saja yang ditulis atas seratus ugiyah kemudian ia membayarnya sisa 


sepuluh ugiyah, maka ia (tetap) budak. 


259 


»259 


Al Hajjaj bin Arthat lupa atau lalai sehingga ia menyebutkan dalam riwayat 
yang ada di Musnad ini dengan “Perawan,” sebagai ganti dari “Janda.” 

Sanadnya shahih. Hajjaj: adalah- bin 'Arthat. Ia tidak sendirian dengan 
riwayatnya dari Amru bin Syu'aib sebagaimana akan dijelaskan. Hadits ini 
diriwayatkan oleh Ahmad seperti akan disebutkan nomor 6923 dengan 
semisalnya dari Yahya bin Zakaria bin Abu Za'idah, dari Hajjaj, dari Amru. Ia 
juga meriwayatkannya 6949 dari Muhammad bin Fudhail, dari Hajjaj. Begitu 
juga Ibnu Majah meriwayatkannya (2:55) dari jalur Abdullah bin Numair dan 
Muhammad bin Fudhail dan Al Baihagi meriwayatkannya dalam As-Sunan Al 
Kubra (10:324) dari jalur Hasyim: ketiganya dari Hajjaj, dengan sanad ini 
semisalnya. At-Tirmidzi meriwayatkannya (2:250) dari jalur Yahya bin Abu 
Anisah, dari Amru bin Syu'aib, semisalnya. At-Tirmidzi berkata, “Ini 
merupakan hadits gharib. Pelaksanaan atasnya menurut ulama dari kalangan 
sahabat Nabi SAW dan lainnya: bahwasanya penulis adalah hamba, tidak tersisa 
sedikitpun dari tulisannya. Al Hajjaj meriwayatkannya dari Amru bin Syu'aib 
semisalnya.” Yahya bin Abi Anisah: dha'if. Saya tidak tahu mengapa At- 
Tirmidzi mencukupkan atas riwayatnya dari jalurnya dan meninggalkan 
riwayat-riwayat tsigah selainnya yang meriwayatkan dari Amru bin Syu'aib!! 
Akan diutarakan secara panjang nomor 2726 dari riwayat Abdusshamad, dari 
Hammam, dari Abbas Al Jazari dari Amru bin Syu'aib. Dalam hal ini juga 
pembahasan apakah “Abbas Al Jazari” atau “Abbas Al Jariri,”” membutuhkan 
penelitian di tempatnya, Insya Allah. Hadits yang panjang ini diriwayatkan oleh 
Abu Daud 3927 (4:31-32 dari Aun Al Ma'bud), Al Hakim 2:218, Ad-Daraguthni 
275, dan Al Baihagi 10:323-324. semuanya dari jalur Hammam, dari Abbas Al 
Jariri, dari Amru bin Syu'aib. Al Baihagi juga meriwayatkannya dari jalur 
Hammam, dari Al Ala' Al Jazari, dari Amru bin Syu'aib. Al Hakim berkata, 
“Sanadnya shahih namun keduanya (Bukhari. dan Muslim) tidak 
meriwayatkannya.” Adz-Dzahabi sepakat dengan pendapat ini. Abu Daud 
meriwayatkannya 3926 dari jalur Isma'il bin Ayyasy, dari Sulaiman bin Salim, 
dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya secara marfu' dengan 
lafazh, “Budak Mukatab adalah budak, yang tersisa dari (pembebasannya) 
beberapa Dirham.” Al Baihagi meriwayatkannya (10:324) dari jalur Abu Daud 


Musnad Imam Ahmad — k09) 


—— 
dengan sanad ini. Al Mundziri meng-illat-kannya dalam Tahdzib As-Sunan 
3772 dengan kalimat yang global seperti kebiasaannya tanpa meneliti lagi 
bahwa dalam sanadnya ada “Isma'il bin Ayyasy, ada kritikan tentangnya”! 
Isma'il bin Ayyasy adalah tsigah. Mereka mengkritik dalam riwayatnya yang 
selain berasal dari penduduk Syam. Ia meriwayatkan hadits ini dari penduduk 
Syam, yaitu Sulaiman bin Salim Al Kannani Al Oadhi yang tsigah. Maka 
-hilanglah //lar ini dan sanadnya pun shahih. Dalam bab ini, ada hadits lain yang 
semakna, di tengah-tengah hadits yang panjang dari Abdullah bin Amru namun 
Ahmad tidak meriwayatkannya dalam Musnad: Ibnu Hibban meriwayatkan 
dalam Shahih-nya (juz 3, halaman 208-209 dari manuskrip yang ada padaku) 
dari jalur Amru bin Utsman, “Al Walid menceritakan kepada kami, dari Ibnu 
Iwraij, Atha" mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Amru bin Ash, 
ahwasanya ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami mendengar 
hadits-hadits dari engkau. Apakah engkau mengizinkan kami untuk 
menulisnya? Beliau menjawab, “Ya.” Yang pertama ia tulis adalah surat Nabi 
. SAW kepada penduduk Makkah: “Tidak diperbolehkan dua syarat dalam satu 
Jual beli, tidak juga jual beli dan pinjaman tanpa bunga semuanya, tidak sah 
jual beli selama tidak terjamin (tanpa garansi). Barangsiapa yang hendak 
menebus budak mukatab, dengan harga seratus dirham lalu ia membayarnya 
dengan kekurangan sepuluh dirham (hanya 90 dirham) maka ia adalah hamba 
mukatab, atau atas seratus ugiyah lalu ia membayarnya dengan kekurangan 
satu ugiyah maka ia adalah hamba mukatab.” Wadits ini sanadnya shahih. 
Amru bin Utsman bin Sa'id Al Hamshi: tsigah, dinilai tsigah oleh An-Nasa'i 
dan lainnya. Gurunya, Al Walid: adalah Al Walid bin Muslim Ad-Dimasyai, 
Alim As-Sya'm, telah disebutkan ketsigahannya dalam hadits nomor 1889. 
Akan disebutkan tambahan komentar dalam uraian hadits ini. Al Baihagi juga 
meriwayatkan hadits ini dalam As-Sunan Al Kubra (10:324) dari jalur Ibrahim 
bin Al Mundzir, “Hisyam bin Sulaiman Al Makhzumi menceritakan kepada 
kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Amru bin Ash,” 
lalu ia menyebutkan hadits semisalnya. Hadits ini sanadnya jelas terputus 
karena Ibnu Juraij tidak bertemu dengan Abdullah bin Amru. Oleh karena itu 
dalam hadits ini Al Baihagi . ragu-ragu dan mengatakan setelah 
: meriwayatkannya, “Seperti inilah saya mendapatinya dan aku tidak melihatnya 
sebagai hadits mahfuzh.” Boleh jadi salah satu guru dalam sanad itu, antara Al 
Baihagi dan Ibrahim bin Al Mundzir, melakukan kesalahan dan lupa 
menyebutkan Atha' di antara Ibnu Juraij dan Abdullah bin Amru atau salah satu 
penyalin kitab asli yang diriwayatkan oleh Al Baihagi melakukan kesalahan 
karena ia mengatakan, “Seperti inilah saya mendapatinya,” yakni dalam kitab 
yang ada di hadapannya yang ia dengar. Kemudian Az-Zaila'i menyebutkan 
hadits itu dalam Nashb Ar-Rayah (4:143) dan mengatakan, “An-Nasa'i 
meriwayatkannya dalam Sunannya dari Ibnu Juraij dari Atha' dari Abdullah bin 
Amru” dan seterusnya. Saya tidak menemukannya dalam Sunan An-Nasa'i 
sehingga. saya mendapatkan kejelasan sanadnya, Az-Zaila'i pun tidak 
mengarahkan sanadnya. Mungkin saja hadits itu ada dalam As-Sunan Al Kubra 
milik An-Nasa'i. kemudian Az-Zaila'i berkata, “Ibnu Hibban meriwayatkannya 
dalam kitab Shahihnya dalam pasal ke enam puluh enam bagian ketiga. An- 


—— Musnad Imam Ahmad 


Nasa'i berkata: Ini adalah hadits munkar yang menurutku ada kesalahan. Abdul 
Hag menyebutkannya dalam Al Ahkam dari segi An-Nasa'i, kemudian berkata,: 
Atha' adalah Al Khurasani dan tidak .pernah mendengar apapun dari Abdullah 
bin Amru dan saya tidak mengetahui seorang pun yang menyebutkan kalau 
Atha' pernah mendengar dari Abdullah bin Amru. Ketahuilah bahwa An-Nasa'i 
dan Ibnu Hibban tidak menisbatkannya, yakni Atha'. Ibnu Asakir 
menyebutkannya dalam Athraf-nya dalam biografi: Atha' bin Abu Rabah dari 
Abdullah bin Amru namun tidak menyebutkan apapun dalam kitabnya itu Atha' 
Al Khurasani dari Abdullah bin Amru. Sepertinya ia bimbang dalam hal itu 
padahal Abdul Hag menyebutkan dalam kitabnya bahwa Atha' itu adalah Al 
Khurasani. Keterangan itu ada secara jelas dalam Mushannaf Abdurrazak yang 
berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, dari Atha' Al Khurasani, dari 
Abdullah bin Amru, dari Nabi SAW .dan' menyebutkannya.” Ibnu Hazm 
mengisyaratkan padanya dalam. Al: Muhalla. (9:231) dan memastikan kalau 
hadits itu “Dari Atha' Al Khurasani,” kemudian ia berkata, “Atha' adalah Al 
Khurasani yang tidak pernah mendengar apapun dari Abdullah bin Amru, tidak 
juga seorang pun dari kalangan sahabat kecuali dari Anas saja.” Aku 
berpendapat bahwa Atha' yang ada dalam sanad itu adalah “Atha' bin Abu 
Rabah,” karena Ibnu Juraij mengetahui riwayat darinya. Secara khusus ia 
bergaul dengannya selama 17 tahun dan mengetahui riwayat darinya. Ibnu 
Juraij pernah berkata, “Jika saya berkata: Atha' berkata, maka aku mendengar 
darinya walaupun aku tidak mengatakan aku mendengar.” Seperti inilah jika ia 
memutlakkan riwayat dengan mengatakan: “Dari Atha”” atau “Atha' 

mengabarkan padaku” tanpa memberikan penjelasan karena demikian itu 
mencakup gurunya yang ia kenal yaitu “Bin Abu Rabah.” Adapun riwayat Ibnu 
Juraij dari “Atha' Al Khurasani,” sangat sedikit bahkan ada keraguan apakah ia 
pernah mendengar dari Atha' Al Khurasani walaupun ia lebih terakhir (masa 
hidupnya) dari Atha' bin Abu Rabah. Abu Bakr bin Abu Khaitsamah pernah 
berkata, “Aku. melihat dalam kitab Ali Al Madini: aku bertanya kepada Yahya 
bin Sa'id tentang hadits Ibnu Juraij dari Atha' Al Khurasani? Ia menjawab: 
dha'if. Aku bertanya lagi: bukankah ia mengatakan mengabarkan padaku? Ia 
menjawab: tidak sedikitpun, semuanya dha'if karena itu berasal dari kitab yang 
diberikan padanya.” Kebiasaan para perawi yang ahli dan banyak mempunyai 
riwayat adalah jika mereka memutlakkan nama seorang guru mereka tanpa 
memberikan penjelasan maka maksud mereka adalah guru yang mereka 
pergauli dan mengetahui riwayat darinya, namun jika yang mereka maksud guru 
yang lain maka mereka memberikan penjelasan siapa yang mereka maksud. 
Ibnu Juraij ketika mengatakan dalam riwayatnya “Atha' menceritakan padaku” 
maka yang dia maksud adalah Atha' bin Abi Rabah. Itulah alasan Ibnu Hibban 
meriwayatkan hadits ini dalam kitab Shahihnya Karena ia mensyaratkan dalam 
kitabnya itu tersambungnya sanad setiap hadits yang ia riwayatkan. Seperti itu 
juga Ibnu “Asakir memahami Al Hafizh dalam Athraf-nya bahwa Atha' yang 
dimaksud adalah bin Abi Rabah sehingga ia menyebutkan hadits itu dalam 
biografi Atha' dan tidak menyebutkan apapun bagi Atha' Al Khurasani dari 
Abdullah bin Amru sebagaimana Az-Zaila'i mengutip darinya. Adapun apa 
yang dikutip oleh Az-Zaila'i dari Mushannaf Abdurrazak, dengan penjelasan 


Musnad Imam Ahmad — Bnj 


1 I - 


Pn 


pa alas BIS Hakan pt CAS NY 


.. 


0, . 
bana LD) 
” . . 


Ba PA or Aa 25 e La ea . .. . 
$ OUT ang “le ag oa Pa ui JG cola Pa La aa NA La 
Haag ala Ai Ke Ia CA IU terb aa Dll Kail 
BG Ju OB uu sa oya F3 Aas ol 0 


LEE 


'# 6667. Abu Muawiyah Hajjaj menceritakan pada kami, dari' 


(Amru bin Syw'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata: Dua 
orang wanita datang kepada Nabi SAW dengan memakai gelang emas 


di tangan keduanya. Rasulullah SAW bertanya kepada keduanya, 
“Apakah kalian suka Allah memakaikan gelang dar neraka kepada 
kalian pada hari kiamat?” Keduanya menjawab: tidak. Maka Beliau 


bersabda, “Tunaikanlah hak yang ada di tangan kalian.” 

Mma mas ap aa ey ea Ha 
bahwa yang dimaksud adalah Atha' Al Khurasani, saya khawatir itu merupakan 
kesalahan dari Ishak bin Ibrahim Ad-Dabari, perawi Mushannaf dari 
Abdurrazak. Walaupun Ibrahim ini tsigah dan riwayatnya dalam Mushannaf 
shahih dari Abdurrazak, hanya saja ada beberapa kesalahan yang ia lakukan 
dalam Mushannaf itu, dan hadits ini mungkin salah satunya. Di atas semua itu, 
sesungguhnya riwayat-riwayat ini saling menguatkan dan saling menopang satu 

' dengan lainnya. Alhamdulillah. Lihat juga hadits nomor 3489. 

Sanadnya shahih. Ahmad juga meriwayatkannya dalam Musnad pada hadits 
yang akan datang nomor 6901 dari Nashr bin Bab dan nomor 6939 dari Yazid 
bin Harun, keduanya dari Al Hajjaj bin Arthat dengan sanad ini semisalnya. 
Abu Bakar bin Abu Syaibah meriwayatkan hadits ini dalam Mushannaf.nya (juz 
4 halaman 27) dari Abdurrahim bin Sulaiman dari Al Hajjaj, dengan sanad ini 
.semisalnya. Begitu juga Ad-Daraguthni meriwayatkannya (halaman 206) dari 
jalur Abdullah bin Numair dan dari jalur Yazid bin Harun, keduanya dari Al 
Hajjaj dengan sanad ini. At-Tirmidzi meriwayatkannya (2:12) semisalnya, dari 
Outaibah bin Sa'id, dari Ibnu Lahi'ah, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, 
dari kakeknya. Kemudian At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini telah diriwayatkan 
oleh Al Mutsanna bin As-Shabah dari Amru bin Syu'aib seperti ini. Al 
Mutsanna bin As-Shabah dan Ibnu Lahi'ah dha'if dalam hadits ini. Tidak 
shahih sedikitpun dalam hadits ini dari Nabi SAW.”! Sungguh mengherankan 
At-Tirmidzi, bagaimana ia tidak mengetahui riwayat Al Hajjaj bin Arthat dalam 
hadits ini dari Amru bin Syu'aib, padahal banyak yang meriwayatkannya dari 
Al Hajjaj menilai mereka semua tsigah? Kebanyakan apa yang diambil dari tiga 
orang ini: Al Hajjaj bin Arthat, Ibnu Lahi'ah, dan Al Mutsanna bin Ash-Shabah, 


260 


Gaj — Musnad Imam Ahmad 


dikhawatirkan ada kerancuan atau keraguan lantaran adanya tuduhan kepada Al 
Hajjaj melakukan tadlis dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang 
mengkritik dalam hal kejujuran dan amanahnya. Jika tiga orang ini atau dua di 
antara mereka sepakat dalam meriwayatkan satu hadits maka pertimbangan 
adanya kesalahan pun hilang atau setidaknya kecil. Lalu dari sisi apa hadits ini 
dha'if?! Ada hadits lain dengan makna yang semisal hadits di atas dengan sanad 
yang shahih yang tidak diperselisihkan keshahihannya. Abu Daud 
meriwayatkannya 1563 (2:4 Aun Al Ma'bud) dari jalur Khalid bin Al Harts dari 
Husain bin Dzakwan Al Mu'allim “Dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari 
kakeknya: bahwasanya seorang wanita datang kepada Nabi SAW bersama anak 
perempuannya. Di tangan anaknya ada dua gelang yang tebal dari emas. Nabi 
bertanya padanya: “Apakah engkau menunaikan zakat gelang ini?” . Wanita itu 
menjawab: Tidak. Nabi bertanya lagi: “Apakah engkau senang Allah 
memakaikan gelang padamu pada hari kiamat dengan gelang dari api?" 
Wanita itu kemudian melepaskan kedua gelang itu dan menyerahkannya kepada 
Nabi SAW sambil berkata: Dua gelang ini untuk Allah dan rasul-Nya.” Hadits 
ini diriwayatkan oleh Al Baihagi dalam 'As-Sunan Al Kubra (4:140) dari jalur 
Abu Daud dengan sanad ini kemudian berkata, “Hadits ini hanya diriwayatkan 
sendirian oleh Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya.” An-Nasa'i 
meriwayatkannya (1:343) dari jalur Khalid bin Al Harts dari Husain Al 
Mu'allim. seperti riwayat Abu Daud. An-Nasa'i juga meriwayatkan yang 
semisalnya dari jalur Al Mu'tamir bin Sulaiman, ia mengatakan, “Aku 
mendengar Husain (yakni Al Mu'allim), ia berkata: Amru bin Syu'aib 
menceritakan padaku, ia berkata: Seorang wanita datang bersama anak 
perempuannya” dan seterusnya.. Bahwa sanad hadits ini terputus pada “' Amru 
bin Syu'aib” saja, tidak disebutkan dalam sanadnya “bapaknya dari kakeknya.” 
Kemudian An-Nasa'i berkata, "Khalid lebit tsabat dari Al Mu'tamir.” Ini berarti 
An-Nasa'i lebih mengunggulkan riwayat yang bersambung dari yang terputus. 
Tetapi Al Hafizh Al Mundziri mengatakan dalam Tahdzib As-Sunan 1506, “An- 
Nasa'i meriwayatkannya secara Musnad dan mursal seraya menyebutkan kalau 
yang mursal lebih benar.” Al Mundziri juga mengutipnya dalam At-targhib wa 
At-Tarhib (1:272) dengan lafazh Abu Daud dan berkata, “An-Nasa'i 
meriwayatkannya secara mursal dan muttashil namun mengunggulkan yang 
mursal” Al Mundziri tidak sendirian mengutip ini dari An-Nasa'i. Al Hafizh 
— Az-Zaila'i juga melakukan yang seperti itu dalam Nashb Ar-Rayah (2:369-370). 
Ia mengutip hadits itu dari Abu Daud dan An-Nasa'i secara muttashil 
(bersambung) lalu berkata, “An-Nasa'i juga meriwayatkannya dari Al Mu'tamir 
bin Sulaiman, dari Husain Al Mw'allim, dari Amru, ia berkata: Seorang wanita 
datang, dan menyebutkan hadits itu secara mursal. An-Nasa'i berkata, “Khalid 
lebih rsabat menurut kami dari Mu'tamir namun hadits Mu'tamir lebih benar.”!! 
Ini adalah penjelasan yang mengherankan yang saling menyangkal satu dengan 
yang lain. Untuk itu apa yang dikatakan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Ad- 
Dirayah (halaman 161), “An-Nasa'i memperlihatkan “llat yang tidak jelas.” 
» Kalimat An-Nasa'i yang dikutip oleh Al Mundziri dan Az-Zaila'i ini dan yang 
menjadikan hadits Al Mu'tamir mursal dan lebih benar dan yang menyangkal 
apa yang sebelumnya- tidak terdapat dalam dua naskah An-Nasa'i yang 


Musnad Imam Ahmad — (313) 


aa aa DA Sa NP NE Sa 


tercetak, tidak ada juga dalam dua manuskrip yang aku miliki. Salah satu dari 
keduanya berpegang-padanya karena itu merupakan naskah Syaikh Abid As- 
Sanadi Al Muhaddits Al Mutgin yang ia shahihkan sendiri. Yang. lebih aneh 


. dari ini semua: bahwa Az-Zaila'i dalam Nashb Ar-Rayah, sesudah mengutip 


hadits dari riwayat Abu Daud dan Ari-Nasa'i, ia mengatakan sebagai berikut, 


. “Ibnu Al Gaththan berkata dalam kitabnya: sanadnya shahih. Al Mundziri 
“berkata dalam Mukhtasharnya: Sanadnya tidak dipermasalahkan karena Abu 


Daud meriwayatkannya dari Abu Kamil Al Jahdari dan Humaid bin Mas'adah. 
Keduanya termasuk orang yang isigah yang dijadikan hujjah oleh Muslim, dan 


: Khalid.bin Al Harts adalah seorang imam yang fagih yang dijadikan -hujjah oleh 
Ad Bukhari dan Muslim. Begitu juga Husain bin Dzakwan Al :Mu'allim 
:#lijadikan hujjah oleh keduanya dalam kitab Shahih. Ibnu Al Madini,: Ibnu 
“Ma'in, dan .Abu Hatim menilainya tsigah. Adapun Amru bin Syu'aib 
. merupakan orang yang sudah diketahui keadaannya. Untuk itu sanad ini dapat 


dijadikan hujjah, Insya Allah.”!! Inilah ucapan yang dikutip oleh Imam Hafizh 


" dari Tahdzib Al Mundziri atas Sunan Abu Daud. Tidak ada di dalamnya satu 


huruf pun dalam Mukhtashar Al Mundziri, bahkan di dalamnya ada yang : 


. menyalahinya. Karena yang dikutip Ibnu Al Oaththan merupakan penguat dari 


keshahihan hadits itu dari Al Mundziri sementara dalam Mukhtashar yang ada 
pada kami dan dalam kitabnya At-Targhib wa At-Tarhib menunjukkan 
kecenderungannya pada pembenarannya dengan apa yang ia nisbatkan pada An- 
Nasa'i tidak kami temukan dalam Sunan An-Nasa'i! Kami tidak tahu 
bagaimana bisa begini dan bukan begitu?! Ada lagi sesuatu yang lain yang 
menambah keanehan: Bahwa Az-Zaila'i mengutip riwayat At-Tirmidzi dari 
jalur Ibnu Lahi'ah dan membenarkan riwayatnya yang telah kami kutip di atas 
dan berkata, “Al Mundziri berkata: Mungkin At-Tirmidzi memaksudkan dua 
jalur yang ia sebutkan, jika tidak maka jalur Abu Daud tidak dipermasalahkan.” 
Dari mana ucapan Al Mundziri ini?! Saya tidak tahu. Az-Zaila'i lalu berkata, 
“Dengan sanad At-Tirmidzi Ahmad, Ibnu Abu. Syaibah, dan Ishak bin 
Rahawaih meriwayatkannya dalam Musnad mereka!” Ia lalu berkata (2:371), 
“Jalur lainnya: Ahmad meriwayatkannya dalam Musnadnya dari Al Mutsanna 
bin As-Shabah dari Amru bin Syu'aib. Ini adalah jalur yang diisyaratkan oleh 
At-Tirmidzi.”!! Aku juga tidak tahu bagaimana dua kutipan .ini?! Adapun 
Musnad Ibnu Rahawaih aku tidak melihatnya namun Mushannaf Ibnu Abi 
Syaibah ada di hadapanku. Tidak ada di dalamnya kecuali riwayatnya dari jalur 


:Al Hajjaj bin Arthat. Begitu juga Musnad Imam Ahmad ada di depanku. Aku 


bisa menetapkan dengan penelitian yang sempurna bahwasanya Ahmad tidak 


“meriwayatkan hadits itu kecuali dari jalur Al Hajjaj dengan sanad yang ada di 


sini dan dengan. dua sanad yang telah kutunjukkan di awal pembahasan. 
Darimana Az-Zaila'i menisbatkan dua riwayat Ibnu Lahi'ah dan Al Mutsanna 
bin As-Shabah kepada Musnad Alimad?! Dia, maksud saya Az-Zaila'i, tidak 
memaksudkan, dengan isyaratnya pada keduanya,.riwayat Al Hajjaj bin Arthat 
dengan yakin karena ucapannya jelas dalam riwayat dari jalur Ibnu Lahi'ah dan 
Al Mutsanna. Sesudah itu ia menyebutkan riwayat Al Hajjaj bin Arthat 


.. (halaman 371) dan menisbatkannya kepada Ahmad' dan 'Ad-Daraguthni!! Jika 
— kutipan-kutipan yang membingungkan ini merupakan kelalaian dari mereka, 


—— Musnad Imam Ahmad 


Op pan Gal 233 ia Ia Ya fa 

Tag dian SM In ap 36 Aa De ima 
Sen su, -J5 9 OA SE LA gi 5 
Kang ND Diya SU HA JL HOW cek Ia OLI 
Aga Ane AO Ga Wa 


Tua Pd 


Wi mai SE Ong aga Seng en Io ds 
Kena) PKaa AI 


6668. Abu Muawiyah menceritakan pada kami, Daud bin Abu 
Hind menceritakan pada kami, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, 
dari kakeknya, ia berkata: Pada suatu hari Rasulullah SAW keluar dan 
orang-orang sedang membicarakan masalah takdir seolah-olah keluar 
biji delima dari wajahnya karena marah.. Nabi berkata, “Apa yang 
kalian lakukan membantah sebagian kitab Allah dengan sebagian 
lainnya?! Dengan beginilah binasanya umat sebelum kalian.” Diriku 
tidak pernah berkeinginan berada dalam suatu majlis yang di 
dalamnya ada Rasulullah SAW yang belum aku saksikan daripada 
keinginan diriku di dalam majlis tersebut yarig tidak aku saksikan.?' 


maka ini merupakan kelalaian yang aneh dan tidak masuk akal. Jika tidak, maka 
aku tidak mampu menemukan paparan dan penjelasannya. 

21 Sanadnya shahih. Daud bin Abu Hind: telah disebutkan kersigahannya dalam 
hadits nomor 1698. Kami tambahkan di sini bahwasanya Al Bukhari 
menuliskan biografinya dalam Al Kabir (2/1/213-214). Hadits ini diriwayatkan 
oleh Ibnu Majah (1:23) dari jalur Ali bin Muhammad dari Abu Muawiyah 
dengan sanad ini. Pensyarahnya, As-Sindi, mengutip dari Zawa'id Al Bushairi 
dan berkata, “Ini adalah sanad yang shahih. Para perawinya tsigah.” Kemudian 
As-Sanadi mengikutinya dengan ucapan tentang Amru bin Syu'aib yang tidak 
berguna di bawahnya. Hal ini akan dijelaskan secara luas pada hadits nomor 
6702. 


Musnad Imam Ahmad — (3157 


AB ai aah GP ab MAA Haa jd Eh ANA 
Ag An AU TA ana .. ne NN NP 3 Sena Pas . .- .. 
Is H3, Ye elo Japan Tel 2B telan ap aah 3 

0. 3 2. Pa LL Sa Pa . ... sa Sa 
Aa at 3 SI AS te Gi Ca Uabatn ai 


Nabi Uap Jj MU 


6669. Abu Muawiyah. menceritakan pada kami, Hajjaj 
menceritakan pada kami, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari 
kakeknya, ia berkata: Aku melihat Rasulullah SAW berhenti ketika 
jumrah kedua lebih lama dari jumrah pertama. Kemudian beliau 


mendatangi jumrah Agabah, melemparinya dan tidak berhenti di 
262 | , 


CAN 3) alang dala AN bo AA Iya JG HUI tete 3 al YA 
si i 4 an 20 3 (3 ( Kpn (3 

adl ie) M3 UAS DI) OLI 

|. 6670. Abu Muawiyah menceritakan pada kami, Hajjaj 
menceritakan pada kami, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari 


kakeknya, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, Jika dua khitan 
bertemu dan hasyafah (kepala dzakar) tertutup maka wajib mandi.” 


12 Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id 3:259. 
Penulisnya berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam sanadnya ada Al Hajjaj 
bih Arthat yang dikritik.” ae 

“8 Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1:110) dari Abu 
bakr bin Abu Syaibah, dari Abu Muawiyah -guru Ahmad dalam hadits ini- 
dengan sanad ini. Pensyarahnya mengutip dari Zawa'id Al Busahiri yang 
berkata, “Sanad hadits ini dha'if karena dha'ifinya Hajjaj bin Arthat. Hadits ini 
diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya dari jalur lain.” At-Tirmidzi 
mengisyaratkan hal ini 1:110 dalam ucapannya, “Dan dalam bab ini”. Lihat 
Nashb Ar-Rayah (1:84-85). Lihat juga yang telah lalu dalam Musnad Utsman 
hadits nomor 448 dan 458. Sabda Nabi “Idza iltagatil khitaanaan?”, seperti 
inilah dalam asal Musnad. Dalam riwayat Ibnu Majah “Idza iltagaal 


— Musnad Imam Ahmad 


8 . 


Pa ea Lag Cia HA Hi MA aa Ker NB ESA 


sps 


oo. 3 90 


1 BJB ayah Li MAP 3 IG ca al Ui eh di 
JOna 9 Obi Pb db Le MA, 


Dan Ca OS V9 Pi Je V5 Wi 

6671. Isma'il bin Ibrahim menceritakan pada kami, Ayyub 
menceritakan pada kami, Amru bin Syu'aib menceritakan padaku, 
bapakku menceritakan padaku, dari bapaknya, ia berkata 
menyebutkan Abdullah bin Amru yang berkata Rasulullah SAW 
bersabda, “Tidak halal salaf dan jual beli,” tidak juga (dihalalkan) 
dua syarat dalam jual beli dan tidak ada keuntungan dalam jual beli 
selama tidak menjamin dan tidak boleh menjual apa yang tidak kamu 
miliki.”?68 


4 02 3 .. pb Ot reva NA maan P3 AVI 
PJ . . ed 

Lai Tg Ie Ke dp IU JB cela Lp dal 
Ep yi PA La pa Ga pia 5 Up al 
Adat gp 2 3 3 AS 
6672. Isma'il menceritakan pada kami, Laits menceritakan 
pada kami, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah kalian mencabut uban 


khitaanaani.” “AI Khitaanaan?', Ibnu Al Atsir berkata, “Itu adalah tempat 
'dipotongnya bagian dari kemaluan anak lelaki dan farji anak perempuan. 
Dikatakan bagi memotongnya: I'dzar dan khafdh.” 

24 Salaf: Penjual berkata kepada pembeli aku jual barang tersebut dengan harga 
sekian, asal engkau memberiku pinjaman seharga sekian -Ed. 

265 Sanadnya shahih. Hadits ini adalah pengulangan hadits nomor 6628 yang 
semakna. Kami telah tunjukkan hal itu di sana. Lihat juga Nashb Ar-Rayah 
(4:18-19). 


Musnad Imam Ahmad — 


karena ia merupakan cahaya seorang muslim. Tidak ada seorang 
muslim yang beruban “dalam Islam melainkan ditulis untuknya 
kebaikan dengan uban itu, diangkat derajatnya, atau dihapus 
kesalahan darinya.” 


“al ug sand ape 3 aa Jet BS NAVY 


£ Pn « ... & « « ana or X ., 23 - - 0 
pi KALA Ji Tah IE GG SAN lo op lh 6 


PIA AK Or NP : TA 0. KAA 5 
al ag Alas Al kata cas Jas 


6673. Isma'il menceritakan pada kami, dari Laits, dari Amru 
bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, beliau 


“bersabda, “Barangsiapa yang menahan kelebihan airnya atau 


kelebihan rumputnya, maka Allah akan menahan kelebihannya pada 
hari kiamat.” | 


“6 Sanadnya shahih. Isma'il: adalah bin Ulayyah. Laits: adalah bin Abu Salim. 
Hadits ini akan terulang secara ringkas nomor 6675, dari jalur Ibnu Ajlan dari 
Amru bin Syu'aib. Begitu pula Abu Daud meriwayatkannya 4202 (4:136 Aun Al 
Ma'bud) dari jalur Ibnu Ajlan. Al Mundziri 4038 berkata, “At-Tirmidzi, An- 
Nasa'i, dan Ibnu Majah meriwayatkannya dari Anas bin Malik yang berkata, 
“Dimakruhkan seseorang mencabut rambut putih dari kepada dan jenggotnya.” 
Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (4:25) secara ringkas, dari jalur 
Muhammad bin Ishak dari Amru bin Syu'aib, dan berkata, “Ini adalah hadits 
hasan. Abdurrahman bin Al Harts dan lainnya meriwayatkannya dari Amru bin 
Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya” Begitu juga Ibnu Majah 
meriwayatkannya (2:210) dari jalur Muhammad bin Ishak. An-Nasa'i 
meriwayatkannya (2:278) dengan sangat ringkas dari jalur Imarah bin 
Ghaziyyah dari Amru bin Syu'aib. Al Khathib meriwayatkannya dalam Tarikh 
Baghdad (4:57) secara panjang dari jalur Al Auza'i dari Amru bin Syw'aib. Al 
Mundziri menyebutkannya dalam Ar-Targhib wa At-Tarhib (3:113) dari riwayat 
Sunan yang empat. 

Sanadnya shahih. Akan datang nomor 7057 dari riwayat Hammad bin Salamah, 
dari Laits, dari Abu Sulaim, semisalnya. Akan datang secara panjang nomor 


267 


6722 dari riwayat Muhammad bin Rasyid, dari Sulaiman bin Musa, dari . 


Abdullah bin Amru. Al Majd menyebutkan hadits ini dalam A! Muntaga 3113 
dengan lafazh yang ada di sini, lalu berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad.” 
Begitu juga Al Hafizh menyebutkannya dalam At-Talkhish 258 dan berkata, 


“Diriwayatkan oleh Ahmad dan dalam sanadnya ada Laits bin Abu Sulaim. 


— Musnad Imam Ahmad 


| 
» 1 
4 
1 
. 
4 
1 


Aa. 2 Pn. ..- y 03 0. - An 2. Pe Pa $ 
5 » ” Pd . #8. 
- s 


,. 3 .A. AA Yo Ga . .- o- 0-4 
KIE ang AB Ito MN Iyan dd ba Lp AP ena 
: f Na aa -z Aa 

| L- alas 2S Al 

6674.. Yahya bin Sa'id menceritakan pada kami, dari 

Ubaidullah, Amru bin Syu'aib menceritakan padaku, dari bapaknya, 

dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Apa-apa 
yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya adalah haram.”8 


. 
50 ja. za 2 0 he 


BAP PIL ME IA IP aka H3 PI GAS ANVO 
| Pad PN AD Aa f ag . 7. 0. 0 (Te 
Pasi Y IG AN IE Ke YP eta jp dal GP akh 


Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam Ash-Shaghir dari hadits Al A'masy, dari 
Amru bin Syu'aib dan berkata: Al A'masy tidak meriwayatkan dari Amru selain 
hadits ini.” Penulis Majma' Az-Zawa'id sangat meringkas hadits ini (4:124), 
lalu menyebutkan riwayat yang panjang nomor 6722, kemudian menunjukkan 
pada riwayat yang ringkas ini, lalu berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam 
sanadnya ada Muhammad bin Rasyid Al Khuza'i. Dia tsigah namun sebagian 
mendha'ifkannya.” Nanti akan diuraikan pembahasan atas riwayat Muhammad 
bin Rasyid pada tempatnya, Insya Allah. Akan tetapi peringkasan Az-Zawa'id 
tidak menunjukkan kepada riwayat Laits bin Abu Sulaim padahal riwayat itu 
ada dalam Musnad di sini dan hadits nomor 7057, juga tidak menunjukkan 
kepada riwayat Ath-Thabrani dalam Ash-Shaghir yang disebutkan oleh Ibnu 
Hajar padalah riwayat itu adalah mutaba'ah (hadits penguat) yang bagus untuk 
riwayat-riwayat Ahmad. AI Mu'jam Ash-Shaghir karya Ath-Thabrani 
merupakan salah satu kitab yang dijadikan sandaran oleh Al Haitsami dalam 
men-takhrij Zawa'id-nya. Maka dari sini dan situlah peringkasannya. Makna 
hadits ini tetap dan shahih, disepakati dari hari hadits Abu Hurairah. Lihat 4/ 
Muntaga 3109-3111. Al Kala" dengan memfathah kaf dan lam serta hamzah 
yang tidak panjang: adalah tumbuh-tumbuhan dan rumput, sama saja apakah 
basah atau kering. Demikian dikatakan oleh Ibnu Al Atsir. 

268 Sanadnya shahih. Ubaid Hadits ini ditulis dalam kitab « dengan lambang 


“Shah” sebagai penguat atas kesahihannya. Hadits ini telah disebut dalam hadits 
nomor 6558 dari riwayat saudaranya “Abdullah Al Umari. Kami telah 
tunjukkan hadits ini di sana. 


'Musnad Imam Ahmad — 


SN kt ala stan mean 


6675. Yahya bin Sa'id menceritakan pada kami, dari Ibnu 
“Ajlan, Amru bin Syu'aib menceritakan padaku, dari bapaknya, dari 
kakeknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Janganlah kalian 
mencabut uban karena tidak ada seorang hamba yang beruban dalam 
Islam. kecuali Allah tulis kebaikan baginya dengan uban itu dan 
menghapus kesalahan. 269 


Dea 3 Yk tara SME  yP Pa EA MAYA 

AN pa dl Jean Ub co Lp dal 

JP 58 La AN ah Ka of PAI “ 153 ot, ch S 
Biba yE AI apr 


6676. Yahya menceritakan pada kami, dari Ibnu “Ajlan, Amru 
bin Syu'aib menceritakan pada kami, dari bapaknya, dari kakeknya, ia 
berkata, “Rasulullah SAW melarang jual beli di masjid, 
mendendangkan syair-syair di sana, menyanyikan lagu yang 


menyesatkan di sana, dan mengadakan perkumpulan pada hari Jum'at 


sebelum shalat Jum'at.” 


'8 Sanadnya shahih. Ibnu Ajlan adalah Muhammad bin Ajlan. Hadits ini 
merupakan ringkasan hadits nomor 6672. telah kami tunjukkan hal itu di sana. 

20 Sanadnya shahih. Yahya adalah Ibnu Sa'id Al Oaththan. Ibnu Ajlan adalah 
Muhammad. Dalam kitab ini dalam riwayat C tertulis “Yahya bin Ajlan 
menceritakan pada kami” dengan membuang kata “Dari.” Ini jelas merupakan 
salah cetak. Kami menshahihkannya dari 5 ». Hadits ini diriwayatkan oleh Abu - 
Daud 1079 (1:419 Aun Al Ma'bud) dari Musaddad, dari Yahya, dari Ibnu Ajlan. 
Al Mundziri berkata 1037, “At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah 
meriwayatkan hadits ini. At-Tirmidzi berkata: hadits hasan.” Dalam kitab At- 
Tirmidzi (nomor 322 dari syarah kami) kami teliti di sana ada perbedaan dalam 
sanad “Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya”. Kami menilai sanad ini 


— Musnad Imam Ahmad 


- . Pt ad 


GP Sek gi aga GP Ol Gl OP Hi KS AXVY 
Paok MAN en dedi PS dn pad 
Soil Gp s3 IS ai GAB po SAN Je ag 


Ka Oka Pi 36 eh day ti) Ik Tera 4 Cm bkan 
| Fu) Ja 3 5 Las Arahan 


6677. Yahya menceritakan pada kami, dari Ibnu “Ajlan, dari 
Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi 
SAW bersabda, “Orang-orang yang sombong akan dikumpulkan pada 
hari kiamat seperti debu, dalam bentuk manusia, seluruh orang-orang 
yang rendah akan berada di atas mereka sampai mereka masuk 
penjara dalam neraka Jahannam yang disebut bulas. Di atas mereka 
ada api yang menyala-nyala. Mereka diberi minum lumpur rusak, jus 
penduduk neraka”! 


sebagai sanad yang shahih. “Al Hilag” dengan mengkasrah ha' dan memfathah 
lam. Dalam riwayat Abu Daud tertulis “At-Tahallug.” Namun tampak bahwa 
riwayat yang diriwayatkan oleh Al Khaththabi dari naskah Abu Daud juga 
tertulis “AI Hilag.” Ia menjelaskan hal itu, “Al Hilag, dengan ha' yang dikasrah 
dan lam yang difathah: bentuk jama” dari Al Halagah. Sebagian guru kami 
meriwayatkan bahwa Nabi SAW melarang Al! Halg/mencukur, dengan Jam yang 
disukun (dan ha” yang difathah)!! Ia menceritakan padaku bahwa selama empat 
puluh tahun ia tidak mencukur rambutnya sebelum shalat jum'at! Maka aku 
katakan padanya kalau hadits itu berbunyi 4! Hilag, bentuk jama' dari Al 
Halagah/berkumpul. Sesungguhnya dimakruhkan mengadakan perkumpulan 
untuk belajar dan berdzikir sebelum shalat Jum'at dan diperintahkan untuk 
'menyibukkan diri dengan shalat, mendengarkan khutbah, dan berdzikir. 
Sesudah selesai shalat Jum'at barulah mengadakan perkumpulan dan berkata: 
Shalat ini telah menenangkanku dan memberikan kebaikan padaku. Ia termasuk 
orang yang shalih, semoga Allah merahmatinya.” Ibnu Al Atsir berkata, “Al 
Hilag, dengan mengkasrah ha' dan memfathah Jam: jama' dari Al Halagah 
seperti Gash'ah dan @isha'. Artinya adalah sekelompok orang yang duduk 
membuat lingkaran seperti lingkaran pintu dan lainnya. At-Tahallug: bentuk 
wazan fafa'ul darinya, yaitu bermaksud seperti itu.” 

Z1 Sanadnya shahih. Ibnu Katsir mengutip hadits ini dalam kitab tafsirnya (7:310) 
dari Musnad ini. Tonu Hibban menyebutkannya dalam kitab 4t-Takhwif min An- 
Nar (halaman 70) dan berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An- 


Musnad Imam Ahmad — B2) 


5... 8 03 Pa Aa. ah 


KAP Ek HS ep IN AS CAS Sai AS LNNYA 
ar Aa 2, , £. .. .. AN T. - . . .. (Tg, 5. 


BAN Bg Li IG NU png bug a33 


A3 a33 2 SA Ya og aKAS ya dd ui 


ARA 


1#:6678. Yahya menceritakan pada kami, Ubaidullah bin Al 
Akhnas menceritakan pada kami, Amru bin Syu'aib menceritakan 
padaku, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata: Seorang badui 
mendatangi Rasulullah SAW dan berkata: Sesungguhnya ayahku 
ingin menghabiskan hartaku? Nabi menjawab, “Engkau dan hartamu 
milik orang tuamu. Sesungguhnya yang paling baik dari yang kamu 


PW Aa 
Nasa'i, dan At-Tirmidzi. Ia berkata: hasan. Hadits ini diriwayatkan secara 
mauguf atas Abdullah bin Amru.” Begitu juga Al Mundziri menyebutkan hadits 
ini dalam At-Targhib wa At-Tarhib (4:18-19) dan menisbatkannya kepada An- 
Nasa'i dan At-Tirmidzi dan berkata, “Hasan.” As-Suyuthi menisbatkannya 
dalam Ziyadat Al Jami" Ash-Shaghir (3:410-416 dari Al Fath Al Kabir) kepada 
Ahmad dan At-Tirmidzi. Hadits ini dalam At-Tirmidzi (3:315) dan berkata, 
“Hadits hasan.” Begitu juga hadits ini terdapat dalam manuskrip Syaikh Abid 
As-Sanadi (lembar 68) dan dalam cetakan Bulag (2:80) mengatakan, “Hadits 
hasan shahih.” Aku tidak menemukan hadits ini dalam kitab An-Nasa'i. Jelas 
bahwa hadits ini terdapat dalam As-Sunan Al Kubra. “Ash-Shagar,” dengan 
memfathah shad dan ghain: rendah dan hina. “Bulas” dengan mendhammah 
ba', memfathah Jam dan di akhirnya sin, beginilah Al Mundziri memberi 
harakat dalam At-Targhib wa At-Tarhib. Ibnu Al Atsir berkata, “Seperti ini 
yang ada dalam hadits tersebut.” Nar Al Anyar: Ibnu Al Atsir berkata, “Aku 

. tidak menemukannya dengan jelas, namun seperti ini diriwayatkannya. Jika 
riwayat ini benar maka kemungkinan maknanya adalah: api segala api. Kata 
“nar” dijadikan bentuk jama” menjadi “Anyar.” Asal bentuk jama'nya adalah 
anwar, karena berasal dari huruf waw sebagaimana dalam kata riih dan “iid, 
bentuk jama'nya adalah Aryah dan a'yad. Dua kata ini asal huruf ya'nya adalah 
waw.” Penulis Al-Lisan mengutip pendapat Ibnu Al Atsir (7:101) secara 

 harfiyah namun terdapat kesalahan pengucapan penyalin atau penerbit. Tertulis 
“Wa fi hadits syajar jahannam (dalam hadits pohon jahannam)”! padahal yang 
benar adalah “sijn jahannam (penjara jahannam).” 


(322) — Musnad Imam Ahmad 


makan adalah yang berasal dari usahamu dan sesungguhnya harta 
anakmu berasal dari usahamu. Maka makanlah dengan nikmat.” 


0. . 30. Kura ... 3 A8 ea ber 


ya aa jap G Ian yaaa Kidae opa 15 11 
Kise Gi le Di Jan 03 2 :JU can jp al 
up Dpatih dieU3 Uu Spg jai pan tra Se, 


“las 3 tiyag 

6679. Yahya menceritakan kepada kami, Husain menceritakan 

kepada kami, Amru bin Syu'aib menceritakan kepada kami, dari 

bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, “Aku melihat Rasulullah SAW 

shalat tidak memakai sandal dan memakainya, berpuasa dalam 

bepergian dan tidak berpuasa, minum berdiri dan duduk, serta 
menoleh dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri.” 


8 


TN awas anal ai JUN» 
pa dea aah ala ale hi eU anta pp NP set 


(aaakan Uya Uailes isi, ab aa gan A3 Lp Kai Anto 


27 Sanadnya shahih. Ubaidullah bin Al Akhnas: telah disebutkan ketsigahannya 
pada hadits nomor 2000. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 3530 
(3:312 Aun Al Ma'bud) dari jalur Habib Al Mu'allim dan Ibnu Majah (2:24) 
dari jalur Hajjaj bin Arthat. Keduanya dari Amru bin Syu'aib, dengan sanad ini 
semisalnya. Akan disebutkan hadits dari jalur Hajjaj nomor 6902 dan dari jalur 
Habib nomor 7001. Yajtaaha Maali: Al Khaththabi berkata (3387), “Maknanya 
adalah membinasakan dan memusnahkannya. Orang Arab mengatakan: Zaman 
membinasakan mereka jika menghancurkan harta mereka. Dari kata itu juga 
terbentuk kata “Ja'ihah” yang berarti bencana yang menimpa harta dan 
menghancurkannya.” 

73 Sanadnya shahih. Hadits ini adalah pengulangan nomor 6627 dan 6660. 


Musnad Imam Ahmad — 


Tn 


Ia CAS Isi, ab UB Jaf ada tia dat ia syg 


. . 
Jo. 
. 


MSI an. 3 33 
6680. Yahya bin Sa'id menceritakan pada kami, dari Ibnu 
“Ajlan, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, 
bahwasanya Nabi SAW melihat sebagian sahabatnya memakai cincin 
dari emas, maka beliau berpaling. Sahabat itu lalu melepas cincin itu 
dan inemakai cincin dari besi. Melihat hal itu Nabi bersabda, “Ini 
lebih:. buruk, ini perhiasan penduduk neraka.” Sahabat itu lalu 
melepasnya dan memakai cincin dari perak dan Nabi 
membiarkannya.? | 


Md PER oh ajah Dp Mb 3 Hi Cit AAA 

Ih ala de dp Ja Ka en HI ol 
Io Li osG Ke Spg Y ENI yi 16 
OI La Ea HE Ta Ja ab HI AS IE era 
sat 2 IE ARI Sab aa 35 893 Ea 3 
JA BT PA Gp Ba ey 
ai Io da “il Su 2 LI cjr JI) Aa Alat 


AA WI Alat PA 33 (ILY 9 alay la 


78 Sanadnya shahih. Hadits ini adalah pengulangan nomor 6518 dengan sanad ini. 
Telah kami tunjukkan di sana. Sabda Nabi Asyarru: demikian tertulis di sini 
dalam asal yang tiga. Kata ini adalah bahasa yang sedikit/tidak popular. Analogi 
yang masyhur adalah “syar?”” tanpa hamzah. Hal ini terdapat dalam riwayat 
yang lalu. Begitu juga di sini dalam naskah di catatan pinggir ». 


— Musnad Imam Ahmad 


29 3 “JG Me) J6 Li vp NG Pain 


AR Oke Y :OEj HIU die Oa mad 2 ye 
pen LS pam AG 0 V9 ema At £ LA 
DN Sa JA da Hah SY Ju 
135 sh Yy 


6681. Yahya menceritakan kepada kami, dari Husain, dari 
Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata: Ketika 
pembebasan Makkah atas Rasulullah SAW, beliau bersabda, “Tahan 
senjata, kecuali kepada Khuza'ah atas Bani Bakr.” Maka diizinkan 
bagi mereka sampai Nabi shalat Ashar. Lalu beliau bersabda, “Tahan 


.. senjata.” Seseorang dari Khuza'ah bertemu dengan seseorang dari 


Bani Bakr pagi hari di Muzdalifah, kemudian membunuhnya. Hal itu 
disampaikan kepada Rasulullah SAW. Beliau pun berdiri untuk 
berkhutbah dan aku melihat beliau menyandarkan punggungnya ke 
Ka'bah dan bersabda, “Sesungguhnya orang yang paling dimusuhi 
— oleh Allah adalah orang yang membunuh di Tanah Haram atau 
membunuh tanpa memeranginya atau membunuh karena dendam 
jahiliyah.” Seseorang lalu menghadap beliau dan berkata: 
Sesungguhnya fulan itu anakku. Rasulullah SAW bersabda, “Tidak 
ada pengakuan keturunan dalam Islam. Telah hilang urusan jahiliyah. 
(penisbatan) Anak adalah kepada ranjang (suami) dan bagi pezina 
adalah atslab.” Para sahabat bertanya: Apa itu atslab? Beliau 
menjawab, “Batu.” Beliau bersabda lagi, “Dalam jari-jari ada sepuluh 
sepuluh dan dalam tulang lima lima. Tidak ada shalat sesudah subuh 
hingga terbit matahari dan tidak ada shalat sesudah ashar sampai 
tenggelam matahari. Tidak boleh seorang wanita dinikahi bersama 


Musnad Imam Ahmad 


. bibinya dar i ayah dan juga bibinya dari ibu dan seorang wanita tidak 
boleh menerima hadiah kecuali atas izin suaminya” 5 | 


tag Sanadnya shahih. Husain adalah Al Mu'allim. Hadits ini disebutkan oleh Al 
— Haitsami dalam Majma' Az-Zawa'id (6:177-178), ia berkata, “Diriwayatkan 
oleh Ath-Thabrani dan para perawinya tsigah.” Ia juga berkata, “Dalam kitab 
. Shahih darinya terdapat larangan shalat sesudah subuh dan dalam kitab Sunan 
sebagiarinya.” Yang mengherankan dari Al Haitsami, ia menisbatkan hadits itu 
. hanya kepada Ath-Thabrani saja padahal ini juga terdapat dalam Al Musnad 
sebagaimana engkau lihat! Aku juga heran dengan dugaannya bahwa “Dalam 
kitab Shahih darinya terdapat larangan shalat sesudah subuh”! Aku dapat 
memastikan, Insya Allah, dengan penelusuran yang sempurna, bahwa tidak ada 
hadits dari Abdullah bin Amru. dalam dua kitab Shahih yang melarang shalat 
sesudah subuh. Bahkan tidak seorang pun dari penulis Sunan yang empat 
meriwayatkan hadits Ibnu Amru, hanya At-Tirmidzi mengisyaratkannya saja 
“dalam ucapannya “Dan dalam bab ini,” (1:161). Pensyarahnya berkata, - 
“Adapun hadits Abdullah bin Amru diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al 
Ausath.” Memang, hadits itu terdapat dalam Kitab yang enam dari hadits Ibnu 
“Abbas dari Umar bin Khaththab dan -perawi-perawi yang diridhai. Telah 
disebutkan dalam Musnad Umar berulang kali, awalnya (nomor 110) dan telah 
disebutkan juga dalam Musnad Umar (nomor 118) dengan sanad yang terputus, 
dari riwayat Ibnu Amru bin Ash dari Umar bin Khaththab. Adapun bahwa 
“Dalam Sunan sebagiannya,” maka itu betul sebagaimana akan engkau lihat 
dalam takhrijnya, Insya Allah. Al Hafizh Ibnu Katsir telah menunjukkan pada 
' hadits itu dalam At-Tarikh (4:306), dari tempat ini.dalam Al Musnad namun 
tidak menyebutkannya secara sempurna dan berkata, “Hadits ini sangat gharib. 
Para penulis Sunan telah meriwayatkan sebagian hadits ini. Adapun apa yang ' 
ada dalam hadits berupa keringanan bagi Khuza'ah untuk membalas dendam 
kepada Bani Bakr sampai waktu Ashar pada hari pembebasan, Aku tidak 
mengetahuinya kecuali dalam hadits ini. Seolah-olah ini —jika benar- termasuk 
bab pengkhususan bagi mereka dari apa yang menimpa mereka pada malam 
pembalasan.” Hadits yang agung ini mengandung banyak makna. Akan 
disebutkan yang lebih panjang dari hadits ini nomor 6933 dan 6992 dari riwayat 
|. Yazid bin Harun dari Husain Al Mu'allim. Sebagian maknanya juga akan 
». disebutkan dan akan kami tunjukkan pada tempatnya, Insya Allah. 
Pertama: Sabda Nabi “Sesungguhnya orang yang paling dimusuhi oleh Allah 
adalah orang yang membunuh di Tanah Haram” dan seterusnya, akan ditulis 
"hadits yang semisal maknanya dari riwayat Habib Al Mu'allim dari Amru bin 
Syu'aib nomor 6757. 
Kedua: Sabda Nabi “Tidak ada pengakuan keturunan dalam Islam,” dan 
seterusnya, akan ditulis secara ringkas dari riwayat Amir Al Ahwal dari Amru 
bin Syu'aib nomor 6971. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 
22174 (2:250 Aun Al Ma'bud) secara panjang dari riwayat Yazid bin harun, dari 
Husain Al Mu'allim, dari Amru bin Syu'aib. Telah dijelaskan bahwasanya anak - 
adalah bagi ranjang, berkali-kali dalam hadits nomor 173, 416, 417, 467, 502, 
dan 820. Lihat juga nomor 6699. 


— Musnad Imam Ahmad 


Ea 


Ketiga: Diyat jari-jari, akan dijelaskan dalam hadits dari riwayat Sulaiman bin 
Musa nomor 6711, riwayat Husain Al Mu'allim nomor 6772, dan dari riwayat 
Mathar Al Warrag nomor 7013. Ketiganya dari Amru bin Syu'aib. Abu Daud 
4562 (4:313 Aun Al Ma'bud) dan An-Nasa'i (2:252) meriwayatkan hadits ini. 
Keduanya dari jalur Husain Al Mu'allim, dari Amru bin Syu'aib. Ibnu Majah 
meriwayatkannya (2:75) dari riwayat Mathar Al Warrag dari Amru bin Syu'sib. 
Keempat: Diyat tulang, akan dijelaskan juga dalam hadits nomor 6772 dan 
7013. Abu Daud meriwayatkannya nomor 4566 (4:315 Aun Al Ma'bud) dari 
jalur Husain Al Mu'allim dan Ibnu Majah meriwayatkannya (2:75) dari jalur 
Mathar Al Warrag. Keduanya dari Amru bin Syu'aib. Lihat hadits nomor 7033. 
Lihat juga hadits yang telah lalu nomor 6533, 6552, dan 6663. 

Kelima: Larangan shalat sesudah Shubuh dan Ashar. Akan disebutkan dari jalur 
Abdul Karim Al Jazari nomor 6712 dan dari jalur Khalifah bin Ghalib nomor 
6970. Keduanya dari Amru bin Syu'aib. Abu Daud Ath-Thayalisi 
meriwayatkannya nomor 2260 dari Khalifah bin Ghalib. Lihat juga hadits yang 
ada dalam Al Musnad nomor 6966, 6993, dan 7077.: 

Keenam: Larangan menggabungkan menikahi antara wanita dengan bibinya dari 
ayah dan bibinya dari ibu: Akan disebutkan dari j jalur Abdul Karim Al Jazari 
nomor 6712 dan dari jalur Husain Al Mu'allim, Keduanya dari Amru bin 
Syu'aib. Telah disebutkan maknanya dari hadits Ibnu. Abbas nomor 1878 dan 
3530. 

Ketujuh: “Seorang. wanita tidak boleh menerima hadiah. kecuali atas izin 
suaminya.” Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi nomor 2267 
dari jahw. Habib Al Mu'allim. Abu Daud As-Sijistani meriwayatkannya nomor 
3546 dan 3547 (3:317 Aun Al Ma'bud) dari jalur Daud bin Abu Hind, Habib 
Aj) Mu'allim, dan Husain Al Mu'allim. An-Nasa'i meriwayatkannya (1:352) 
dari jalur Husain Al Mu'allim dan (2:137-138) dari jalur Daud bin Abu Hind, 
Habib Al Mu'allim, dan Husain Al Mu'allim. Ibnu Majah meriwayatkannya 
(2:37) dari jalur Al Mutsanna bin Ash-Shabah. Semuanya dari Amru bin 
Syu'aib. “Dzuhuul Al Jahiliyyah,” dengan mendhammahkan huruf dzal dan ha': 
bentuk jama” dari “Dzah?” dengan fathah dan sukun, artinya pembalasan, 
dendam, dan permusuhan. “Ad-Di wah”, dengan mengkasrah dal dan mensukun 
din: yaitu menashabkan seseorang kepada selain ayah dan keluarganya. Orang- 
orang Arab dahulu melakukan hal itu lalu Nabi melarangnya dan menetapkan 
seorang anak kepada ranjang. Demikian dikatakan Ibnu Al Atsir. Al Khaththabi 
berkata 2179: “Mengakui anak” adalah lebih umum dan lebih luas dari ucapan 
Ibnu Al Atsir karena pengaruhnya itu sendiri pada seseorang yang ingin 
mengakui nashab anaknya dengan cara berzina dengan ibu si anak pada masa 
jahiliyah sebagaimana dalam riwayat Abu Daud. “Anak adalah bagi ranjang”, 
Al Khathtabi berkata, “Maksudnya kepada pemilik ranjang (suami).” Ibnu Al 
Atsir berkata, “Yaitu istri dan hamba sahaya. Seorang wanita juga disebut 
ranjang/tempat tidur karena lelaki menidurinya.” 

“AI Aahir” adalah pezina. Kata ini berasal dari 'ahara yang berarti mendatangi 


' seorang wanita di malam hari hingga untuk berzina dengannya kemudian secara 


mutlak diartikan dengan berzina. Maknanya: Tidak ada bagian bagi seorang 
pezina dalam hal anak, sesungguhnya anak itu dinashabkan kepada pemilik 


. Musnad Imam Ahmad — 327 h 


Ba an ea mena ata pena 
" ranjang, yakni pasangan dari ibu si anak, Suaminya atau hamba sahayanya. 
:. Demikian dikatakan oleh Ibnu Al Atsir. Ke 
. “AI Atslab” dengan memfathah hamzah dan lam atau mengkasrah keduanya, 
' namun yang popular adalah dengan fathah, dan antara dua huruf itu ada huruf 

Isa": artinya batu. Ibnu Al Atsir berkata 1:16, “Ada yang mengatakan maknanya 
“adalah rajam. Ada juga yang berpendapat itu adalah kiasan dari kesia-siaan. 
Ada yang mengatakan maknanya adalah batu halus dan ada yang berpendapat 
debu. Ini menjelaskan bahwa maknanya adalah kesia-siaan, bukan seorang 
' pezina itu dirajam.” Ia juga berkata (1:203) dalam menafsirkan kata “hajar,” 
' “Yaitu sia-sia. Maksudnya seorang anak dinashabkan kepada pemilik ranjang, 
suami atau tuan, sementara seorang pezina hanya mendapatkan kesia-siaan dan 
perbuatan haram seperti ucapanmu: Aku tidak punya apapun selain debu dan 
engkau tidak punya apapun selain batu.” Pengakuan ini, mengakui nashab orang 
lain, mengakui nashab orang yang ditemukan, dan berusaha menetapkan bayi 
yang dilahirkan secara tidak benar, semuanya merupakan perbuatan munkar 
yang keji yang umum terjadi di negeri kita, dari apa yang ada dalam undang 
undang tentang wanita dan pembela wanita berupa paham kebebasan dan 
kemerdekaan pribadi, keluar dari agama, dan berusaha keras menghancurkan 
setiap tradisi Islam yang benar. Dan dengan apa yang telah merasuki hati 
mereka untuk mengikuti orang Eropa dan undang-undang keberhalaan yang 
menimpa mayoritas umat Islam. Bahkan sesungguhnya undang-undang Mesir 
yang baru berusaha mengakui dengan jelas dalam hal anak-anak hasil zina yang 
Perancis sendiri tidak mampu mengakuinya. Ini adalah dasar segala 
kemunkaran dan kemesuman di dunia. Tiada daya dan upaya melainkan dengan 
Allah. Jika kaum muslimin tidak berhenti untuk tunduk seperti ini dan jika 
mereka tidak terbangun dari apa yang dikehendaki bagi mereka dan bagi agama 
mereka, niscaya Allah akan membinasakan mereka dengan ketetapannya dan 
mereka akan menjadi orang-orang yang rugi dan mereka tidak akan mendapat 
kejayaan selamanya. 
Al Mawaadhih, dengan memfathah mim: bentuk jama” dari mudhihah dengan 
mendhammah mim dan mengkasrahkan dhad, yaitu yang tampak jelas dari 
tulang, yakni putihnya. Sabda Nabi “Laa yajuuzu limra'atin/Tidak 
diperbolehkan bagi wanita” dan seterusnya, dalam H tertulis “AI Mar 'ah,” dan 
kami tetapkan apa yang ada dalam K M. AL Khaththabi berkata 3404, “Hal ini 
menurut mayoritas ulama menunjukkan makna kebaikan dalam rumah tangga 
dan ketentraman diri suami dengan hal itu. Hanya saja Malik bin Anas berkata: 
Tertolak apa yang diperbuat si istri dalam hal itu sehingga si suami 
mengizinkannya. Syaikh (yaitu Al Khaththabi) berkata: Kemungkinan hal itu 
tentang kecemburuan yang “baik. Ada keterangan dari Rasulullah. SAW 
bahwasanya beliau berkata kepada para wanita: bersedekahlah. Seorang wanita 
melepaskan anting-anting dan cincin lalu Bilal mengambilnya dengan bajunya. 
Ini merupakan pemberian tanpa izin suami-suami mereka. 


328) — Musnad Imam Ahmad: 


A8 0d JI. 0 8. 


GP Kaka gi ap Ip Ela aa ak Bagi . VIAY 
2 tata Spg al ala An Ana He AN en Up Aa 
bara Pen LA 
6682. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Hajjaj 
menceritakan kepada kami, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, 
dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah SAW menjama' antara dua 
shalat pada hari peperangan Bani Manan 21 


papah jp Dll Gi UEA ea uas Sab LNNAY 
Dn Japan Ola TE Ip Si Ta BJ ce GP dal GP Gea 
DN ya SNN da 9 4:6 an Bean aa 
4338 celah 3 23 CAN st Ulin) Wiji WA 2JU, BY 
dna sad :y3 (3 Da ALAN :JB ah . & 
8 La pd) JB Eh ust SS ui 


0... oh ena 


(HANYA JK LA) Ga Ai Ui -JG Ha 


Ea naa -JU MAAN aa PRO ca ing Oak | ea 
Ke SA ah Tah ya D8 maa pg Sele dadi 


te IE Gea Ha YA se le ali 
JB dua TA BN Ie ISP di) cabai Aa NA Ui 


. 


76 Sanadnya shahih: Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (2:158) dan 
sesudahnya menyebutkan riwayat berikut 6694, dan berkata, “Keduanya 
diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam sanad kedua riwayat itu ada Al Hajjaj bin 
Arthat. Ada kritikan tentangnya.” Lihat hadits nomor 6375. 


Musnad Imam Ahmad — 


OB IS BE IE SAI Jala Wali AMAN CA Iya 
LAI Ta GIS UT IG el 3 ag Ae 
: LAI JS S9 Ah 2A KESI 

0... 6683. Ya'la menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishak 
menceritakan kepada kami, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, 
dari kakeknya, ia berkata: Aku mendengar seseorang dari Muzainah 
bertanya kepada Rasulullah SAW: Wahai Rasulullah, aku datang 
untuk bertanya kepada engkau tentang unta yang tersesat? Beliau 
menjawab, “Bersama unta itu ada sandalnya dan kantung airnya. Ia 
makan pohon dan menmiju ke tempat air. Biarkan saja sampai orang 
yang mencarinya menemukannya.” Orang itu bertanya lagi: 
Bagaimana dengan kambing yang tersesat? Beliau menjawab, “Ja 
untukmu atau untuk saudaramu atau untuk serigala. Ia mencakup 
semuanya sampai orang yang mencarinya menemukannya.” Orang itu 
bertanya: Bagaimana dengan penjaga yang mendapatinya di tempat 
gembalanya? Beliau menjawab, “Di dalamnya ada nilainya dua kali 
dan pukulan siksaan. Dan apa yang diambil dari | tempat 
penjagaannya maka di dalamnya ada bagiannya jika apa yang 
diambil itu mencapai nilai sebuah perisai.” Orang itu bertanya: Wahai 
Rasulullah, bagaimana dengan buah-buahan dan apa yang diambil dari 
pucuknya? Nabi menjawab, “Barangsiapa yang mengambil dengan 
mulutnya dan tidak mengambil dengan ujung baju maka tidak apa- 
apa. Namun jika demikian maka ia harus membayarnya dua kali dan 
pukulan serta siksaan. Apa-apa yang ia ambil dari tetangganya juga 
ada bagiannya jika apa yang diambil itu mencapai nilai sebuah 
perisai.” Orang itu bertanya lagi: Wahai Rasulullah, bagaimana 
dengan barang temuan yang kami dapati di jalan umum? Nabi 
menjawab, “Umumkanlah selama satu tahun. Jika didapati orang ' 
yang mencarinya maka berikanlah padanya. Jika tidak maka barang 
temuan itu untukmu.” Orang itu bertanya lagi: Bagaimana dengan 


— Musnad Imam Ahmad 


benda yang didapati dari reruntuhan yang sudah lama? Nabi 
menjawab, “Dalam benda itu dan dalam barang tambang ada 
seperlima (Hak Allah dan rasul-Nya).””7 


27 Sanadnya shahih. Akan disebutkan secara panjang hadits sernisalnya dari jalur 
Ibnu Ishak nomor 6891, dari jalur Abdurrahman bin Al Harts nomor 6746, dan 
secara ringkas dari jalur Ibnu Ishak nomor 6936, dari jalur Hisyam bin Sa'd 
nomor 7094. Semuanya dari Amru bin Syu'aib. Para imam meriwayatkan hadits 
ini dalam kitab mereka. Sebagian ada yang menulis secara panjang dan sebagian 
ada yang meringkasnya atas sebagian hukumnya: As-Syafi'i meriwayatkannya 
dalam Al Umm (2:37) yang di dalamnya mengandung hukum tentang apa yang 
didapati dalam reruntuhan dan barang tambang, dari Sufyan, dari Daud bin 
Syabur dan Ya'gub bin Atha', dari Amru bin Syu'aib. Begitu juga Al Baihagi 
meriwayatkan hadits ini dalam As-Sunan Al Kubra (4:155)-dari jalur As-Syafi'i. 
Al Hakim meriwayatkannya (2:65) dari jalur Al Humaidi dari Sufyan. Ia dan 
Adz-Dzahabi menshahihkannya. Abu Ubaid meriwayatkan dalam AI Amwal 
nomor 858 tentang hukum barang temuan dan apa yang didapati dalam 
reruntuhan dan barang tambang dari Isma'il bin Ibrahim, dari Ibnu Juraij, dari 
Amru bin Syu'aib. Abu Ubaid berkata, “Aku tidak tahu apakah Isma'il 
meriwayatkannya atau tidak?” Kemudian ia menyebutkan bahwa Ibnu Ishak 
meriwayatkannya “dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya” 
kemudian ja meriwayatkannya nomor 859. secara Musnad dari jalur Ibnu Ishak. 

|Lalu ia menyebutkan bahwa Ibnu Ajlan juga meriwayatkannya, kemudian 
meriwayatkannya nomor 860 dari jalur Al-Laits bin Sa'd, dari Ibnu Ajlan, dari 
Amru, secara Musnad. Abu Daud meriwayatkan hadits ini 1710-1713 (2:66-68 
Aun Al Ma'bud) secara panjang dan ringkas, dengan beberapa sanad, dari jalur 
Ibnu Ajlan, Al Walid bin Katsir, Ubaidullah bin Al Akhnas, dan Ibnu Ishak. 
Semuanya dari Amru secara Musnad. An-Nasa'imeriwayatkan hukum-hukum : 
darinya (2:260-261) dengan tiga sanad: dari jalur Ubaidillah bin Al Akhnas, 
Ibnu Ajlan dan Amru bin Al Harts, dan Hisyam bin Sa'd. semuanya dari Amru. 
Dalam naskah An-Nasa'i yang dicetak di Mesir, begitu pula yang dicetak di 
India (halaman 740) tertulis “Abdullah bin Al Akhnas”. Ini adalah kesalahan 
dari penyalinnya. Yang benar adalah Ubaidullah sebagaimana dalam manuskrip 
Syaikh Abid As-Sanadi. At-Tirmidzi meriwayatkan (2:261) sepotong hadits ini 
dari jalur Al Laits, dari Ibnu ' Ajlan, dari Amru, dan berkata, “Ini adalah hadits 
hasan.” Tbnu Majah meriwayatkan (2:66) sepotong lainnya dari jalur Al Walid 
bin Katsir dari Amru. Telah dijelaskan penafsiran tentang kata Al Mijn dan 
bagian dalam nilainya pada hadits nomor 1455, 4503, dan 5157. telah dijelaskan 
pula hadits “Tentang barang tambang seperlima,” dari hadits Ibnu Abbas 
nomor 2871 dan 2872. Sabda Nabi tentang unta yang hilang “Bersamanya ada 

. sandalnya dan kantung airnya,” dan seterusnya. Al Hidza', dengan mad, artinya 
sandal. Al Khaththabi dalam 4! Ma'lim 1633 berkata, “Yang dimaksud dengan 
kata hidza' adalah yang paling lemahnya. Dikatakan, bahwasanya unta itu kuat '- 
berjalan menuju negeri. Dan yang dimaksud dengan kata saga? adalah bahwa 
unta itu kuat mendatangi air dan membawa air itu dalam kantung perutnya.” Ia”. 
juga berkata, “Adapun tentang unta yang tersesat, Nabi tidak menetapkan orang 


. Musnad Imam Ahmad — 


. 


ee da ben bh Eta In EM 


IA AO Aa kn up al PE Gi AS 
AG BE pi pa 


“Ab SI) st D3 Ih le 3G 


6684. Ya'la menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 


kepada kami, dari Musa bin Abu Aisyah, dari Amru bin Syu'aib, dari 


bapaknya, dari kakeknya, ia berkata: Seorang Arab badui datang 
kepada Nabi SAW bertanya tentang wudhu, Maka aku melihat Nabi 
berwudhu tiga kali tiga kali kemudian bersabda, “Beginilah wudhu. 


yang menemukannya mendapatkan imbalan karena unta. itu membawa air, 
makan pohon, dapat hidup tanpa digembala, dan dapat menghindar dari 
kebanyakan binatang buas. Maka wajib membiarkan jalannya sampai 
pemiliknya menemukannya. Dalam kata unta: terkandung makna kuda, bighal, 
dan kijang dan binatang lain yang menyerupainya yang berjalan dengan cepat di 
tanah dan berlalu.” “Baaghiiha” artinya orang yang mencarinya atau 
pemiliknya. Al Harisah berasal dari kata Al Hirasah, yaitu bahwa unta itu ada 
yang menjaganya. Dikatakan terhadap kambing yang kemalaman sebelum 
sampai ke kandangnya disebut i, dari makna ini. An-Nakaal: adalah hukuman ' 
yang diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, yaitu 
menahannya dan menghukumnya. Sabda Nabi “min 'Athanihi” dengan 
memfathah “ain dan tha': yaitu dari kandang dan tempat penjagaannya. Al 
Akmam merupakan bentuk jama' dari kimm dengan mengkasrah kaf' adalah 
pentil buah dan biji sebelum tampak. “Mengambil dengan ujung baju.” 
Khubnah, dengan mendhammahkan huruf kha', mensukunkan ba' kemudian 
nun adalah pinggir kain dan ujung baju. Ibnu Al Atsir berkata, “Yakni tidak 
mengambil dengan ujung baju. Dikatakan Akhbana Ar-Rajulu, ia 
menyembunyikan sesuatu di ujung baju atau celananya.” Al Kharib, Ibnu Al 
Atsir berkata, “Boleh dibaca dengan mengkasrah kha' dan memfathah ra', 
jama' dari khariibah seperti nagiimah dan nigam. Boleh juga jama' dari 
Khirbah, dengan mengkasrah kha' dan mensukun ra' seperti ni'mah dan ni'am. 
Boleh juga dibaca kharib, dengan memfathah kha' dan mengkasrah ra” seperti 
nabigah dan. nibag serta kalimah dan kalim.” Al “Aadiyy dengan mentasydidkan 
huruf ya': lama/kuno. Asalnya dari peinsbatan kepada “ Aad” kaum Nabi Hud. 
Ibnu Al Atsir berkata, “Setiap sesuatu yang udah lama dinisbatkan kepada “Aad 
walaupun mereka tidak menjumpai kaum “Aad itu” “Ar-rikaa?” telah 
dijelaskan penafsirannya dalam hadits nomor 2871. Imam Syafi'i telah merinci 
penafsiran dan hukumnya dalam kitab A! Umm 2:37. 


(332) — Musnad Imam Ahmad 


Barangsiapa yang menambahkan atas hal ini maka dia telah berbuat 
buruk, berlebihan, dan berlaku zhalim.””" 


aa EA AA do UI Si Es Anne 
dd Jo Oo Il dp Has 
PA Hg Sh ek, 
6685. Yahya bin Zakaria bin Abu Za'idah menceritakan 
kepada kami, Hajjaj menceritakan kepada kami, dari Amru bin 
Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah SAW 


berumrah sebanyak tiga kali. , Setiap "ee beliau bertalbiyah 
Sapa, beristilam kepada Hajar Aswad. aah 


“ ana KR. Ng “ aa Uya ata aa aera 21 TAS 


aa 


G1 Kpp bab amal, dada AI takan Up dal 
PA BE H3 CD G3 


6686. Husyaim menceritakan kepada kami, Hajjaj 
mengabarkan kepada kami, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, 


28 Sanadnya shahih. Ya'la: adalah Ibnu Ubaid At-Thanafisi. Sufyan: adalah Ats- 
Tsauri. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i (1:33), Ibnu Majah (1:84), dan 
Al Baihagi (1:79). Semuanya dari jalur Ya'la dari Sufyan semisalnya. Begitu 
pula Ibnu Al Jarud 45 meriwayatkannya dari jalur Al Asyja'i dari Sufyan. Ath- 
Thahawi meriwayatkan hadits ini dalam Ma'ani Al Atsar (1:22) dari jalur Abu 
Awanah dari Musa bin Abi Aisyah semisalnya juga. Abu Daud meriwayatkan 
hadits ini secara panjang 135 (1:51 Aun Al Ma'bud) dari jalur Abu Awanah dari : 
Musa bin Abu Aisyah. Begitu juga Al Baihagi meriwayatkannya (1:79) dari 
jalur Abu Daud dengan sanadnya secara panjang. Al Hafizh menyebutkannya 
dalam Talkhish Al Habir (halaman 30) dan menisbatkannya kepada Abu Daud, 
An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Majah “Dari jalur-jalur yang shahih.” 
Lihat hadits nomor 5735. Lihat juga Nashb Ar-Rayah 1:29. 

29 Sanadnya shahih. Hadits ini adalah ringkasan dari hadits sesudahnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


an 


dari kakeknya: Bahwasanya Nabi SAW berumrah sebanyak tiga kali. 
Semuanya dilaksanakan pada bulan Dzulga'idah. Beliau bertalbiyah 
sampai beristilam kepada Hajar Aswad.?” 


8. x 


PP Bln gl Gis Sal 2 835 .NYAY 
Ie IA AP JB DE Una Tag Ie ip al ya 
PEN pagang ae 3 
6687. Ibnu Idris menceritakan kepada kami, Tbnu' Ishak 
menceritakan kepada kami, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, 


dari kakeknya: Bahwasanya nilai sebuah perisai pada masa Rasulullah 
SAW adalah sepuluh dirham.?! | 


20 Sanadnya shahih. Hadits ini adalah panjangan hadits yang sebelumnya. Al 
Haitsami menybutkannya. dalam Majma' Az-Zawa'id /3:278) dan berkata, 
“Diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam sanadnya ada Hajjaj bin Arthat yang 
diperbincangkan. Namun ia tsigah.” Tbnu Katsir menunjukkan pada hadits ini 
dalam At-Tarikh (5:109), dari tempatini. 

21 Sanadnya shahih. Ibnu Idris: adalah Abdullah bin Idris Al Audi, guru Ahmad. 
Telah disebutkan ketsigahannya dalam haidts nomor. 1379. Hadits ini 
diriwayatkan oleh An-Nasa'i (2:260) dari jalur Ibnu Idris dengan sanad ini. Al 
.Baihagi meriwayatkannya dalarn. 4s-Sunan Al Kubra (8:259) dari jalur Ibnu 
Numair dari Muhammad bin Ishak. Ad-Daraguthni meriwayatkan hadits ini 
nomor 369 dari jalur Al Maharibi dan' dari jalur Ahmad bin Khalid Al Wahbi: 
keduanya dari Ibnu Ishak. Telah disebutkan berulang kali dari hadits Ibnu Umar 
bin Khaththab: Bahwasanya nilai sebuah perisai adalah tiga dirham, akhirnya 
adalah hadits nomor 6293. As-Syafi'i telah menggabungkan antara dua riwayat. 
Al Baihagi (8:259) meriwayatkan dengan sanadnya dari As-Syafi'i dan berkata, 
“Ini adalah pendapat Abdullah bin Amru, dalam riwayat Amru bin Syw'aib. 
Perisai dulu dan sekarang adalah sama, bisa delapan belas, seratus, atau dua 
dirham. Ketika Rasulullah SAW menetapkan pada seperempat dinar (yakni 
senilai tiga dirham), maka beliau menetapkan lebih banyak dari itu. Engkau 
mengira Amru bin Syu'aib bukan termasuk orang yang diterima riwayatnya dan 
engkau tinggalkan sunnah-sunnah yang ia riwayatkan yang sesuai dengan 
pendapat-pendapat kami. Engkau katakan: Ini adalah sebuah kekeliruan! 
Bagaimana engkau menolak riwayatnya sekali kemudian engkau berhujjah 
dengan orang-orang yang jujur dan benar, padahal Amru tidak pernah 
meriwayatkan sesuatu yang menyalahi pendapat kami?!” Pernyataan ini 
terdapat dalam kitab 4l Umm karya Imam Syafi'i (6:1 16) namun dalam kitab itu 


— Musnad Imam. Ahmad 


La ata AL AG Ep AI S1 Aa Hina Et UTAMA 

P5 da da uje belt GP al HP CAR Gi ajah 
Fa SAN Aa Si Lagu ng Hae (j3 ae 
Sh S "tuh #al Ju 1 kva HAN AL JG TG Y 4 


6688. Waki” menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia mendengarnya dari Amru 
bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya: Bahwasanya Nabi SAW 
mengucapkan takbir dalam shalat “Id sebanyak dua belas kali. Tujuh 
kali pada raka'at pertama dan lima kali pada raka'at kedua. Beliau 
tidak shalat sebelumnya atau sesudahnya. (Abdullah bin Ahmad 
berkata): Bapakku berkata: Aku berpendapat seperti ini.2?? 


tidak tertulis. Ada sesuatu yang diubah oleh para penyalin.. Lihat hadits nomor 
6683. Lihat juga Nashb Ar-Rayah 3:359. 
22 Sanadnya shahih. Abdullah bin Abdurrahman bin Ya'la bin Ka'b At-Tsagafi 
At-Thaifi: tsigah. Ionu Al Madini dan Al Ijilli menilainya tsigah namun Ibnu 
. Ma'in menilainya dha'if. Al Bukhari berkata, “Tentang dirinya ada kritikan.” 
Ibnu “Adi berkata, “Abdullah meriwayatkan dari Amru bin Syu'aib hadits- 
hadits yang lurus dan dia termasuk orang yang ditulis haditsnya.” Muslim 
meriwayatkan satu hadits darinya. Akan dikemukakan bahwa Al Bukhari 
menshahihkan hadits ini. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1:200), Ibnu 
Al jarud dalam Al Muntaga (137-138), Al Baihagi (3:285), Ad-Daraguthni 
dengan beberapa sanad 181, dan Ath-Thahawi dalam Ma'ani Al Atsar (2:398). 
Semuanya dari jalur Ath-Tha'ifi, dengan sanad ini semisalnya. Sebagian 
meringkas dan sebagian menulis secara panjang. Abu Daud meriwayatkan 
hadits ini 1151 (1:446 Aun Al Ma'bud) dari jalur Al Mu'tamir dari Ath-Tha'ifi 
namun ia menjadikan hadits ini menjadi hadits gauli. Begitu pula Ad- 
Daraguthni meriwayatkannya juga nomor 181, begitu pula Al Baihagi 
meriwayatkannya 3:285-286 dari jalur Abu Daud. Al Hafizh menyebutkannya 
dalam At-Talkhish 144 dan berkata, “Ahmad, Ali (yakni Al Madini), dan Al 
Bukhari menshahihkannya dari apa yang diceritakan oleh At-Tirmidzi.” Ini 
adalah yang dikutip Al Hafizh dari At-Tirmidzi. Az-Zaila'i menyebutkannya 
dalam Nashb Ar-Rayah (2:217) dengan mengutip dari Al 'Ilal Al Kubra karya 
At-Tirmidzi bahwasanya Al Bukhari berkata kepada At-Tirmidzi, “Hadits 
Abdullah bin Abdurrahman Ath-Tha'ift juga shahih. Ath-Tha'ifi merupakan 
- orang yang haditsnya dekat.” | 


Musnad Imam Ahmad — 1335) 


LA Gi IyaP Up 23 Ih Ja BAK RS) Gin YAAA - 

2 Pi PT 2, Y A P4 Nan ” .. : .- 
ba ialah Je Ao AI Sg) SE JE tel YP aah 3 
3g 2 5... "3 £ .... 2 . Pd s.. T. 2" Pa . " 
By ORAS NA SI Gala hj ena AAL II 3, Kiluo 
ka Ana S 2. 5. 25 ,, oo “ui Ts P3 8. 55 
Salib Ju) at JB (ata 23 An Aa JG Isra 9 4 
ad aa GA RA Me UR GA aa 3 AS 
Pi 6689. Waki menceritakan kepada kami, Daud bin Sawwar 
menceritakan kepada kami, dari Amru bin Syw'aib, dari bapaknya, 
dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Perintahkanlah 
anak-anak kalian untuk mengerjakan shalat jika mereka sudah . 


berumur tujuh tahun dan pukullah mereka jika mereka sudah berumur 
sepuluh tahun dan pisahkan di antara mereka dalam tempat tidur.” 


(Abdullah bin Ahmad berkata): Bapakku berkata: Ath-Thafawi 
Muhammad bin Abdurrahman berkata tentang hadits ini: Sawwar Abu 
Hamzah. Ia salah menyebut namanya. 


23 Sanadnya shahih. Daud bin Sawwar: Seperti inilah Waki' menyebutnya dan dia 
salah menyebut namanya. Yang benar adalah Sawwar bin Daud, Abu Hamzah 
Al Mazani Ash-Shairafi, seorang yang tsigah. Ibnu Ma'in dan lainnya 
menilainya tsigah. Ahmad berkata, “Guru orang Bashrah, Ia ba'sa bih. Waki' 
meriwayatkan darinya namun dengan membalik namanya. Dia adalah seorang 
guru yang #sigah di Bashrah. Waki' tidak meriwayatkan darinya selain hadits 
ini.” Al Bukhari menulis biografinya dalam Al Kabir (2/2/169) dan berkata, 

. “Perkataan Waki': Daud bin Sawwar adalah keliru.” Adz-Dzahabi berkata 
dalam Al Mizan (1:433), “Abu Hatim berkata: Waki” keliru dalam menyebut 
namanya: Daud bin Sawwar.” Disebutkan sesudah hadits ini ucapan “Ahmad 
bahwasanya Ath-Thafawi menyebutnya “Sawwar Abu Hamzah” lalu ia berkata, 
“Ia salah menyebut namanya.” Tampak dalam ucapan ini ada kerancuan kalau 
yang salah adalah Ath-Thafawi namun yang sebenarnya adalah Ath-Thafawi 
ingin mengatakan kalau Waki' salah dalam menyebutnya “Daud bin Sawwar” 
dengan bukti apa yang kami kutip dari Ahmad dalam At-Tahdzib, yang kami 
kutip dari Al Bukhari dalam A4t-Tarikh, dan dari Abu Hatim dalam Al Mizan. 
Dan dengan bukti bahwa riwayat Ath-Thafawi yang akan dikemukakan secara 
panjang pada hadits nomor 6756 yang diriwayatkan oleh Ahmad dari 
Muhammad bin Abdurrahman Ath-Thafawi dan Abdullah bin Abu Bakr As- 
Sahmi, “Keduanya berkata: Sawwar Abu Hamzah menceritakan kepada kami.” 
Seandainya Ahmad ingin menunjukkan kesalahan Ath-Thafawi, ia tidak akan 


—— Musnad Imam Ahmad 


pb pke an 6 ra as ta ANA 
ea PI al ada AA Jo AA da yaa ph 
BEP IK aa JR RI oa 3 P3 


.. 


0S 


.. 


6690. Waki” menceritakan kepada kami, Khalifah bin 
Khayyath menceritakan kepada kami, dari Amru bin Syu'aib, dari 
bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi SAW bersabda dalam 
khutbahnya sambil beliau menyandarkan punggungnya ke Ka'bah, 


meringkasnya darinya saja di sini, bahkan ia akan menyebutkan bahwa Ath- 
Thafawi dan As-Sahmi bersamaan salah dalam hal itu! Hal ini jelas. Kemudian 
riwayat dua orang yang disepakati lebih utama untuk diambil dan diunggulkan 
dari riwayat satu orang jika menyalahi keduanya. Sesungguhnya Ath-Thafawi 
dan As-Sahmi tidak sendirian menyebutkan yang benar ini. Ibnu Ulayyah sama 
dengan keduanya, dalam riwayat Abu Daud dalam 4s-Sunan, sebagaimana akan 
kami sebutkan, ia mengatakan, “Sawwar Abu Hamzah.” Abu Daud lalu 
meriwayatkan riwayat Waki” kemudian berkata, “Waki' keliru dalam menyebut 
namanya. Abu Daud Ath-Thayalisi meriwayatkan hadits ini darinya dengan 
berkata: Abu Hamzah Sawwar Ash-Shairafi menceritakan kepada kami.” Begitu 
juga Ourrah bin Habib mengikuti mereka, menurut Al Bukhari dalam Al Kabir, 
ia berkata, “Sawwar menceritakan kepada kami.” Sawwar dengan 
memfathahkan huruf sin dan mentasydid waw. Hadits ini diriwayatkan oleh Al 
Bukhari dalam Al Kabir (2/2/169) secara ringkas, dari Gurrah bin Habib, dari 
Sawwar. Abu Daud meriwayatkannya 495-496 (1:185-186 Aun Al Ma'bud) 
secara panjang dari jalur Isma'il, yaitu Ibnu Ulayyah, dari Sawwar, dan dari 
jalur Waki” “Daud bin SAWwar Al Mazani menceritakan kepada kami” lalu ia 
menyebutkan bahwa Waki' keliru dalam menyebut namanya sebagaimana telah 
kami kutip di-atas. Ad-Daulabi meriwaytakan hadits ini dalam Al Kuna (1:159) 

. dari jalur Waki” yang berkata, “Abu Hamzah Daud bin Sawwar mengabarkan 
kepadaku,” dan seterusnya. Al Hakim meriwayatkannya dalam Al Mustadrak 
(1:197) dengan dua sanad dari Sufyan Ats-Tsauri dan satu sanad dari Abdullah 
bin Abu Bakr As-Sahmi, “Sawwar bin Daud Abu Hamzah menceritakan kepada 
kami, Amru bin Syu'aib menceritakan kepada kami,” dan seterusnya. Ini 
merupakan hadits ikutan yang menguatkan dari Sufyan Ats-Tsauri bagi Sawwar 
bin Daud ketika ia meriwayatkan hadits ini dari Amru bin Syu'aib sama seperti 
riwayatnya. 


.  Musnad Imam Ahmad. — 


“Seorang muslim tidak dibunuh karena orang kafir dan seorang yang 
mempunyai perjanjian tidak dibunuh dalam perjanjiannya. 2. 


Aejapsagieles gan da .TVV41 
ng kala pa Laga an YP al OP 


HL ca 


.. 
? 


6091. Waki” Ta ma CT kami, Usamah bin Zaid 
inescestakan kepada kami, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, 
dari kakeknya: Bahwasanya Nabi SAW menemukan sebuah kurma di 
rumahnya di bawah pinggangnya kemudian beliau memakannya. 


24 Sanadnya Shahih. Khalifah bin Khayyath Al Bashri Al “Ashfari Abu Hubairah: 
tsigah. Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Ats-Tsigah. Al Bukhari menulis 
biografinya dalam Al Kabir 2/1/175 dan berkata, “Ia mendengar dari Amru bin: 
Syu'aib, kakek Syabab. Waki' dan Amru bin Manshur mendengar darinya.” Al 
Hafizh menulis biografinya dalam At-Tahdzib 3:161 secara terperinci, yakni 
bahwasanya riwayatnya tidak ada dalam kitab yang enam. Al Hafizh 
menyebutkan bahwasanya Abu Al Walid Ath-Thayalisi meriwayatkan darinya 
dan menulis biografinya dalam At-Ta'jil 177. Kami tambahkan di antara orang- 
orang yang meriwayatkan darinya adalah Abdusshamad. Akan disebutkan 
riwayatnya dalam hadits nomor 6970. Ucapan Al Bukhari “kakek Syabab” 
maksudnya ja adalah kakek “Khalifah bin Khayyath bin Khalifah Al Ashfari 
Abu Amru” yang bergelar “Syabab” dengan memfathah syin dan ba'. Si cucu 
ini adalah salah seorang guru Al Bukhari yang ditulis biografinya dalam At- 
Tahdzib (3:160-161) dan AI Kabir (2/1/176). Hadits ini telah disebutkan secara 
ringkas nomor 6662 dari riwayat Sulaiman bin Musa dari Amru bin Syw'aib. 
Telah kami tunjukkan di sana tentang riwayatnya secara panjang dan ringkas. 

| Lihat juga At-Talkhish 336. 

Hi Sanadnya shahih. Usamah bin Zaid adalah Al-Laitsi. Hadits ini adalah 
ringkasan, akan disebutkan dengan sanad ini hadits. nomor 6820 dengan 
tambahan matan “Maka beliau tidak tidur malam itu. Sebagian istri beliau 
bertanya: Wahai Rasulullah, semalam engkau tidak tidur? Beliau menjawab: 
Sesungguhnya aku menemukan di bawah pinggangku sebuah kurma kemudian 
aku memakannya padahal di sini ada kurma sedekah. Aku takut kalau aku 
makan sebagian dari kurma sedekah itu.” Hadits yang panjang ini terdapat 
dalam Majma' Az-Zawa'id (3:89). Penulisnya berkata, “Diriwayatkan oleh 
Ahmad dan para perawinya tsigah.” Akan disebutkan juga hadits yang 


| Musnad Imam Ahmad 


0 Ag 
bsa YA Ae ea Pe dh Se Je 
dahi Y B3 du 6 data! 9 il La os UX) cl 
aa ie (aa 2 de DAA MY $ le Y, 
y aa Je Ha 33 (Alai mele 333 GUSI la sn 
CI RAN Kh 3 is AS ab SY 
Pp & Y HK Ian Y, 


6692. Yazid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishak 
mengabarkan kepada kami, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, 
dari kakeknya, Abdullah bin Amru, ia berkata: Ketika Rasulullah 


SAW memasuki kota Makkah pada tahun pembebasan, beliau berdiri 


berkhutbah di hadapan orang-orang dan bersabda, “Wahai manusia, 


sesungguhnya persekutuan yang ada pada masa jahiliyah maka Islam 


tidak menambahnya melainkan lebih kuat dan tidak ada persekutuan 
dalam Islam. Kaum Muslimin adalah tangan atas orang selain 
mereka. Darah mereka setara. Yang paling rendah dari mereka 
menjaga mereka dan yang paling jauh dari mereka kembali kepada 
mereka. Pasukan mereka dikembalikan kepada yang tidak perang. 
Seorang mukmin tidak dibunuh karena orang kafir. Diyat orang kafir 
. adalah setengah diyat seorang muslim. Tidak bisa mendekat dan tidak 
bisa menjauh, dan tidak diambil zakat mereka melainkan di rumah 
mereka.” 


semisalnya secara panjang nomor 6720 dari riwayat Abu Bakr Al Hanafi dari 
Usamah bin Zaid dari Amru bin Syu'aib. 

26 Sanadnya shahih. Abu Daud meriwayatkan sebagiannya dari sabda Nabi “Tidak 
mendekat,” dan seterusnya 1951 (2:20 Aum Al Ma'bud) dari jalur Ibnu Abu Adi 
dari Ibnu Ishak. Makna seperti ini telah disebutkan dari hadits Ibnu Umar bin 


. Musnad Imam Ahmad —. 


. .. Pe PPA 


dp bj sja peta Kat ay Kas .VLAY 


A 


Hp pny aba B adyn 6 JB or Ia 5 


Sea Ya 9 aw 53 315 
6693. Yazid menceritakan kepada kami, Hajjaj mengabarkan 


kepada kami, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah telah 
menambahkan shalat untuk kalian, yaitu witir.”21 


Khaththab nomor 5654. Kami tunjukkan di sana kepada hadits riwayat Abu 


—. Daud ini. Abu Daud meriwayatkan sebagian maknanya juga 4531 (4:304 Aun Al 


— adnaahum, 


Ma'bud) dari jalur Yahya bin Sa'id dari Amru bin Syw'aib. At-Tirmidzi 
meriwayatkan (2:392) darinya tentang masalah persekutuan, dari jalur Husain 
Al Mw'allim dari Amru bin Syu'aib dan berkata, “Hadits hasan shahih.” Makna 
hadits ini telah terulang dalam A4! Musnad berkali-kali, secara panjang dan 
ringkas, di antaranya nomor 6690, 6917, 6933, dan 7012. Lihat yang telah lalu 
dalam Musnad Ibnu Abbas nomor 2911 dan 3046. Sabda Nabi “Yujiiru alaihim 


2 


yujiiru” dengan ra' sebagaimana terdapat dalam riwayat &. Ini 


« yang benar Insya Allah, yang selaras dengan maknanya dan dengan. riwayat- 
. riwayat yang diketahui. Sementara dalam TC yujiizu” dengan zay. Ibnu Al 


287 


Atsir berkata tentang penafsirannya dengan ra', “Yakni jika seorang dari kaum 


| muslimin, orang merdeka, atau budak, menolong seorang atau sekelompok 
. orang kafir maka dia akan mengawasi dan memberi keamanan kepada mereka. 


Itu boleh terjadi pada seluruh kaum muslimin, tidak dibatalkan penjagaan dan 
pemberian keamanannya.” Sabda Nabi “Ga'adahum” dengan memfathah gaf 


. Gan. “ain: isim jama' dari Al Ga'id, yaitu orang- orang yang tidak ikut berperang. 


Sanadnya shahih. Akan disebutkan dengan sanad ini hadits nomor 6941. akan 


' 'disebutkan pula dengan sanad lain secara panjang nomor 6919. Al Haitsami 


- menyebutkan dalam Majma' Az-Zawa'id (2:239-240) riwayat yang panjang lalu 


berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad.” Ia kemudian menunjukkan kepada 
maknanya hadits yang telah lalu di dalam hadits nomor 6547 dan 6564 lalu 
berkata, “Dua jalur itu tidak shahih karena di dalam riwayat yang pertama 
(yaitu nomor 6919) ada Al Mutsanna bin Ash-Shabah yang dha'if dan dalam 
riwayat yang kedua (yaitu nomor 6547 dan 6564) ada Ibrahim bin Abdurrahman 
bin Rafi” yang majhul (tidak dikenal)” Adapun jalur yang di dalamnya ada 
Ibrahim bin Abdurrahman memang dha'if seperti telah kami sebutkan di sana. 
Sementara jalur yang di dalamnya ada Al Mutsanna bin As-Shabah, kami tidak 
sependapat dengan Al Haitsami yang mengatakan dha'if. Akan kami jelaskan 
tentang riwayat ini pada tempatnya Insya Allah. Namun demikian Al Haitsami 


. tidak menyebutkan jalur yang sedang dibahas di sini, jalur Hajjaj bin Arthat 


yang menurut kami shahih. 


| — Musnad Imam Ahmad 


ch. 


SNP sebeg aah sap op Ag Oia “X1 £ 
Ad SPAN Gi Haag Me Io At Uya Ol 10 Tara 


6694. Yazid menceritakan kepada kami, dari Hajjaj, dari Amru 
bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya: Bahwasanya Rasulullah 
'SAW menjama' dua shalat dalam bepergian.?' 


rn ed Pt 2 


ab Ip BB La AR UAN Oya Di Aji Wa 1140 

pg dat Te Ogah Dl Gp al ip akh gi 

Aj Ju ya Y, las Pa dp dpat) Oppa ds 
kah Hj gi :3 


6695. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Hammam 
mengabarkan kepada kami, dari Yatadah, dari Amru bin Syu'aib, dari 
bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 
“Makanlah, minumlah, bersedekahlah, berpakaianlah, tanpa sombong 
dan boros.” Yazid pernah berkata sekali: Dengan tidak boros dan 
tidak sombong.” 


288 Sanadnya shahih. Hadits ini adalah ringkasan dari nomor 6682. Telah kami - 
tunjukkan hal ini dan perkataan penulis Majma' Az-Zawa 'id di sana. 

29 Sanadnya shahih. Akan disebutkan nomor 6708 dari Bahz dari Hammam dari 
Oatadah, secara panjang semisal hadits ini. Ibnu Katsir menyebutkan hadits ini 
dalam tafsirnya (3:468) dan menunjukkan bahwa An-Nasa'i dan Ibnu Majah 
meriwayatkannya secara ringkas dari hadits Gatadah dengan sanad ini yang 
dalam Ibnu Majah (2:197) dari jalur Yazid bin Harun dari Hammam. Al 
Makhilah: sombong. Telah disebutkan penafsiran kata ini dalam hadits nomor 
5014. Al Bukhari menyebutkannya dalam catatan pinggir 10:215 (4/ Fath) dan 
Al Hafizh meriwayatkannya dari Musnad Ath-Thayalisi dan Al Harts bin Abi 
Usamah. 


Musnad Imam Ahmad — Bal 


PB IP Belah Ep Nasa pen aj BAL 111 
Ag SEA Ie Ip DE aa ip dp 
II SS SA AI ga te aa BN ale SAS sus ulu 
op (en SAR Ha) cooler pg salin wah up PENA 
OP aa ai op Gabah yan HAN A5 WE 1S doang 
BA Aladin Ol JGN Calo pia OS Lag wi Ie Gi 


6696. Yazid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishak 
mengabarkan kepada kami, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, 
dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah SAW mengajarkan kami kalimat 
yang kami baca sewaktu bangun dari tidur: “Dengan nama Allah, aku 
berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari murka-Nya dan 
hukuman-Nya, dari kejahatan hamba-Nya, dari Jitnah-fitnah setan, 
dan dari kedatangan mereka.” Abdullah bin Amru mengajarkan doa 
ini kepada anaknya yang sudah baligh agar membacanya menjelang 
tidur dan kepada anaknya yang masih kecil agar menghapalnya. Ia 
menuliskan doa ini kemudian menggantungnya di leher si anak.? 


ad 
PA 


Ne Lae . 0. 0 Oo, o 0- 0. . 0. os 


20 Sanadnya shahih. Abu Daud meriwayatkannya 3893 (4:18 Aun Al Ma'bud) dari 
jalur Hammad dari Muhammad bin Ishak, dengan sanad ini. Ibnu Katsir 
mengutip hadits ini dalam tafsirnya (6:38) dari tempat ini lalu berkata, 
“Diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i dari hadits 
Muhammad bin Ishak. At-Tirmidzi berkata: Hasan gharib.” Lihat hadits nomor 
3828 dan 3830. | 


— Musnad Imam Ahmad 


AA JAN AAS 3 Hah JI pg de IL IS 
ba 2 lah Ta Tan Lg jt aa Ta Ga 
Ky 2 SA JA C3 


- 6697. Yazid menceritakan kepada kami, Hajjaj mengabarkan 
kepada kami, dari Atha' dari Jabir, dan dari Abu Az-Zubair dari Jabir, 
dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata: 
Rasulullah SAW menetapkan migat untuk penduduk Madinah adalah 
Dzul Hulaifah, untuk penduduk Syam adalah Al Juhfah, untuk 
penduduk Yaman dan Tihamah adalah Yalamlam, untuk penduduk 
Tha'if —yakni Najd— adalah Oam, dan untuk pedadak Irag adalah 
Dzatu Irg.?! 


21 Sanadnya shahih. Yazid: adalah bin Harun. Hadits ini diriwayatkan oleh Al 

| Baihagi dalam 4s-Sunan Al Kubra (5:28) dari jalur Nashr bin Ali dari Yazid bin 
Harun, dengan sanad ini. Ad-Daraguthni meriwayatkannya (halaman 262) 
secara ringkas, dari jalur Ziyad bin Ayyub dari Yazid biri Harun. Al Haitsami 
menyebutkannya dalam Majma' Az-Zawa'id (3:216) dan berkata, 
“Diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam sanadnya ada Al Hajjaj bin Arthat yang 
dikritik. Dia tsigah.” Az-Zaila'i menyebutkannya dalam Nashb Ar-Rayah (3:14) 
secara ringkas dari riwayat Abdullah bin Amru bin Ash dan menisbatkannya. 
kepada Ishak bin Rahawaih dan Ad-Daraguthni. Hadits ini sebenarnya adalah 
dua hadits: dari Abdullah bin Amru dan Jabir bin Abdullah. Akan disebutkan 
maknanya dalam Musnad Jabir nomor 14624 dan 14668. Lihat hadits nomor 
S111, 5492, dan 6390. Sabda Nabi “Untuk penduduk Tha'if -yakni Najd- 
adalah Oarn” ini yang terdapat dalam & », kata “Garn” dalam riwayat » 
menjadi tanda shahih yang terdapat juga dalam Sunan Al Baihagi. Dalam 
riwayat g dan Majma' Az-Zawa'id tertulis “Garnan.” Aku berpendapat ini 
merupakan perubahan dari penerbit atau penyalin, dengan pertimbangan bahwa 
kata itu boleh dibaca rafa” sebagai isti 'naf (permulaan) dan boleh dibaca nashab 
sebagai 'athaf. Dalam Majma' Az-Zawa 'id juga tertulis “dan untuk penduduk 
Najd”. Ini bertentangan dengan yang'ada dalam Ushul Al Musnad, ena 
pertimbangan bahwa ia tidak menisbatkanya kepada selainnya. 


Musnad Imam Ahmad — (543) 


Sanga aoi Wikan YP AN) op MAA 33 Ing CAS LAYAN 
sn or A 8: Ta ai #5 2 23 o- . Oo. 20. 
ala “de ae A ot Co 3 Pera Ganas DE 
(3 .. . 5 - (el 5 5 4 2 2. . 
potd Bi 23 333 Pai La Y, je 23 da Y :JB 
| mi aje ce ja HI, 
.... 6698. Yazid menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin 
Rasyid, dari Sulaiman bin Musa, dari Amru bin Syu'aib, dari 
bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Tidak 
diterima kesaksian dari lelaki yang berkhianat dan perempuan yang 
berkhianat.” Beliau menolak kesaksian pelayan, pembantu dan 
pengikut, yang bersaksi untuk anggota keluarganya dan membolehkan 
kesaksian mereka untuk selain anggota keluarga.?” 


3. 36. 4 Pa 


. 


oi Olesi 58 am, Ah SAS gal Ig Et naa 


” 


1 ato AI . .. . .. . 3 .. 2 
TAN Geo AN Ol sela Ap al 3 aa UR UP og ya 


$ . de "9 9 Dasa 0 PE . an Jai sang 
Tagg 2231 “ PANGAN, PN Ba Gali - I£ 5 tni Aa : 


ed .. 5 PN 2 2. . Pa 
MI MSG TP 5 8 Us 


anal Cg Ga Sala ARA PL aa DS Dj Handa 


"WS 


22 Satladnya shahih. Abu Daud meriwayatkannya 3600 dan 3601 (3:335 Aun Al 
Ma'bud) dengan dua sanad dari jalur Sulaiman bin Musa dengan sanad ini 
semisalnya. Al Mundziri (3456) berkata, “Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.” 
Hadits ini terdapat dalam Ibnu Majah (2:34-35) dari jalur Ma'mar bin Sulaiman 
dan Yazid bin Harun, keduanya dari Hajjaj bin Arthat dari Amru bin Syw'aib, 
dengan tambahan dan ringkasan. Kata “A/ Gaani” ditafsirkan di sini dengan 
pengikut dan. pembantu. Penafsiran ini berasal dari sebagian perawi yang 
menduga, tidak marfu'. Ibnu Al Atsir berkata, “4! Gaani': adalah pembantu dan 
pengikut. Kesaksian mereka ditolak karena ada tuduhan dia akan mengambil 
manfaat untuk dirinya. Oaani' asalnya berarti peminta-minta.” 


— Musnad Imam Ahmad 


2.3. . 6G 


Haa JAN AR GIA BEN AI AN cl ajh OS Op 
PAN tg 


6699. Yazid menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin : 
Rasyid, dari Sulaiman bin Musa, dari Amru bin Syu'aib, dari 
bapaknya, dari kakeknya, Bahwasanya Nabi SAW menetapkan, “Yang 
mana saja orang yang diikuti diikutkan sesudah bapaknya. yang 
diakuinya, hendaknya ia mengakuinya sebagai ahli warisnya.” Beliau 
juga menetapkan, “Jika si anak berasal dari wanita merdeka, yang ia 
nikahi, atau dari budak perempuan yang ia miliki maka anak itu 
mengikuti apa yang ia ikuti. Jika anak itu berasal dari wanita 
merdeka atau budak perempuan yang ia berzina dengannya maka 
anak itu tidak mengikuti apa yang ia ikuti. Jika bapaknya yang ia akui 
mengakuinya maka dia adalah anak zina bagi keluarga ibunya dari 
manapun mereka itu, merdeka atau budak.” 


298 Sanadnya shahih. Abu Datid meriwayatkannya nomor 2265 dan 2266 (2:247 
Aun Al Ma'bud) dengan 'banyak sanad dari jalur Muhammad bin Rasyid, salah 
satunya dari jalur Yazid bin Harun, dengan sanad ini semisalnya: Al Mundziri 
(2171-2172) berkata, “Telah diuraikan pendapat tentang Amru bin Syw'aib. 
Muhammad bin Rasyid Al Makhuli meriwayatkan hadits ini dari ' Amru. 
Tentang dirinya ada kritikan.” Aku telah menolak pendapat i ini dalam catatan 
pinggirku di sana, dengan menshahihkan hadits ini. Al Khaththabi berkata 
dalam penjelasannya, “Ini adalah hukum-hukum yang terdapat pada awal masa 
syariat, yang terjadi antara masa jahiliyah dan munculnya Islam. Pada lahir teks 
ini ada kesulitan dan kerumitan. Penjelasan atas hal ini adalah: bahwasanya 
orang-orang jahiliyah memiliki budak-budak perempuan yang suka memfitnah. 
Mereka adalah pelacur yang Allah sebutkan dalam firman-Nya “Dan janganlah 

: kamu paksa budak-budak perempuanmu untuk melakukan pelacuran.” Jadi 
tuan-tuan mereka mengumpulkan mereka dan tidak menjauhi mereka. Jika salah 
seorang dari perempuan itu melahirkan seorang anak, sementara si tuan itu 
pernah | berhubungan dengan si budak perempuan padahal perempuan itu juga 
berzina dengan orang lain, ketika si tuan mengakui anak itu sebagai anaknya 
dan orang lain yang berzina dengan budak perempuan itu juga mengakui si anak 
sebagai anaknya maka Nabi SAW menetapkan si anak sebagai anak dari 
tuannya karena budak perempuan merupakan ranjang bagi si tuan sama halnya 
dengan perempuan merdeka, dan bukan perbuatan zina. Kalau anak itu diakui 
oleh si pezina pada suatu waktu dan tetap seperti itu sampai si tuan meninggal 
dan tidak ada yang mengakuinya atau mengingkarinya semasa hidup si tuan 


') 


Musuad Imam Ahmad — 


kemudian .pewarisnya mengakuinya sesudah kematiannya dan mengikutinya 
maka ja mengikut padanya dan tidak mewarisi bapaknya serta tidak mendapat 


“bagian seperti saudara-saudaranya yang mengikutinya dalam warisan dari si 


bapak jika pembagian itu telah berlalu sebelum pewarisnya mengikutinya. Nabi 
menetapkan hukum itu dengan hukum yang ada pada masa jahiliyah dan 
memaafkannya serta tidak mengembalikannya ke dalam hukum Islam. Kalau si 


— 'anak mendapati warisan yang belum dibagikan sampai telah pasti nashabnya 


dengan mengikuti pewarisnya maka ia termasuk yang mendapatkan warisan 


seperti bagian dari orang yang sama nashabnya. Jika salah seorang saudaranya 


meninggal sesudah itu dan tidak menyalahi orang yang menutupinya dari 
Ba warisan maka ia mewarisinya. Jika tuan si budak perempuan 
mengingkari i kehamilannya dan tidak mengakui si anak sebagai anaknya maka 
tidak mengikutinya dan. pewarisnya tidak mengikutinya sesudah 
kematiannya. Ini serupa dengan kisah Abd bin Zum'ah dan Sa'd bin Malik yang 
keduanya mengaku sebagai bapak dari anak yang dikandung oleh budak 
Zum'ah. Sa'd berkata: Dia adalah anak saudaraku yang dijanjikan untukku. Abd 
bin Zum'ah berkata: Dia adalah saudaraku dari ranjang ayahku. Rasulullah 
SAW pun menetapkan bahwa: A4! Waladu Lil Firasy si anak adalah bagi ranjang 
(suami) sehingga anak itu merupakan anak Zum'ah. Kami akan menyebutkan 
hadits ini pada tempatnya dari kitab ini dan akan kami uraikan di sana 
penjelasan dan penegasannya, Insya Allah.” Kisah Abd bin Zum'ah terdapat 
dalam Tahdzib As-Sunan nomor 2178. Ibnu Al Gayyim mengikuti pendapat Al 
Khaththabi ini atas pengakuannya bahwa ini adalah hukum-hukum yang ada 
pada awal zaman syariat kemudian Ibnu Al Gayyim menambahkan pembahasan 
dengan penjelasan. Ia mengatakan, “Tidak seperti yang ia katakan. 
Sesungguhnya ketetapan ini terjadi di Madinah sesudah berdirinya Islam dan 
terjadinya di kota Hijrah. Nabi SAW menjadikannya atas beberapa bentuk: 
Bentuk pertama: Si anak berasal dari budak perempuan yang menjadi miliknya 
pada saat kecelakaan itu. Jika ia mengikutinya maka ia mendapatinya dari saat 
ia mengikutinya. Si anak bukanlah bagian dari. warisannya sebelum 
kepengikutannya, tidak dibatalkan, dan diwariskan dari orang yang mengikuti. 
Dan apa-apa yang mengikutinya dari warisan yang tidak dibagi maka ia 
mewarisi bagiannya. Karena sesungguhnya ketetapan seorang anak itu dari 
sejak ia mengikutinya dan tidak berbelok atau apa yang telah lalu dari 
pembagian warisan. Jika ia mengingkarinya maka si anak tidak ikut dengannya. 
Ia disebut ayahnya atas keadaannya yang mengakuinya dan ucapannya kalau si 
anak berasal darinya bukan karena ja adalah ayahnya dalam hukum Syara”. Jika 
seandainya ia adalah ayahnya dari segi hukum maka pengingkarannya tidak 
diterima dan si anak ikut kepadanya. Bentuk kedua: Si anak berasal dari budak 
perempuan yang bukan menjadi miliknya pada waktu kecelakaan maka anak ini 
adalah anak zina yang tidak ikut padanya dan tidak mewarisinya. Bahkan 
nashabnya terputus darinya. Begitu juga jika si anak berasal dari perempuan 
merdeka yang berzina dengannya maka si anak tidak ikut dengannya dan tidak 
mewarisinya walaupun pezina (lelaki) ini mengakuinya sebagai anaknya. 


: — Musnad Imam Ahmad 


Pengakuannya ini tidak beguna sedikitpun. Anak itu adalah anak zina yang 
menjadi milik keluarga ibunya. Jika si ibu seorang budak maka si anak milik 
tuannya, jika seorang perempuan merdeka maka si anak dinashabkan- kepada 
ibu dan keluarganya, bukan kepada pezina yang mengaku itu. Sabda Nabi: 
orang diikutkan sesudah bapaknya yang diakuinya, hendaknya ia mengakuinya 
sebagai ahli warisnya. Bapak di sini adalah si pezina yang anak itu berasal 
darinya. Ia disebut bapak sebagai sebutan pembatasan kalau anak itu berasal 
darinya. Untuk itulah Nabi bersabda :Anak yang diakunya. Yakni anak itu 
berasal darinya dan diakui pada masa jahiliyah kalau orang itu adalah bapaknya. 
Jika pewaris pezina itu mengakuinya maka hukumnya adalah apa yang telah 
disebutkan. “Padanan ketetapan ini adalah kisah Sa'd bin Abi Waggash dan 
Abd bin Zum'ah tentang anak budak perempuan Zum'ah. Pewaris Utbah, yakni 
Sa'd, mengaku anak itu berasal dari saudaranya sementara Abd mengaku anak 
itu adalah saudaranya karena berasal dari ranjang bapaknya. Maka Nabi SAW 
' mengikutkan anak itu kepada pemilik si budak, bukan kepada Utbah. Inilah 
"penafsiran sabda Nabi SAW, Vika anak itu berasal dari budak yang tidak ia 
miliki atau dari perempuan merdeka yang ia berzina dengannya. maka anak itu 
fidak diikutkan dengannya dan tidak mewarisinya. Akan diuraikan hal ini Insya 
Allah. “Terkadang hadits ini menjadi pegangan bagi orang yang berpendapat: 
Budak perempuan bukan sebagai ranjang, sesungguhnya si anak ikut kepada 
tuannya dengan pengakuan, bukan. dengan ranjang seperti pendapat Abu ' 
Hanifah berdasarkan sabda Nabi "Barangsiapa berasal dari budak perempuan 
yang ia miliki pada saat kecelakaan maka si anak ikut dengan orang yang 
mengikutinya." Anak itu dijadikan ikutan kepada orang yang diikuti, bukan 
dengan kecelakaan. Namun kisah “Abd bin Zum'ah lebih shahih dan lebih jelas 
dalam masalah ini dalam hal budak menjadi ranjang seperti halnya perempuan 
merdeka. Si anak ikut dengan tuannya dengan hukum ranjang seperti halnya 
perempuan merdeka sebagaimana akan diuraikan. Tidak disebutkan dalam 
hadits Amru bin Syu'aib bahwa anak dari budak perempuannya tidak ikut 
kecuali dengan kepengikutan. Sesungguhnya dalam hadits itu disebutkan 
perselisihan antara tuan si budak dengan orang yang berzina dengan si budak 
tentang si anak yang kemudian ditetapkan bahwa si anak diikutkan kepada 
tuannya, bukan kepada orang lain yang berzina dengan si budak. Ini adalah hal 
yang tidak dipertentangkan lagi dan dua hadits itu disepakati.” Apa yang 
dikatakan oleh Ibnu Al Gayyim ini sangat jelas dan bagus. Itulah yang 
ditetapkan oleh ketentuan-ketentuan syariat dan hadits-hadits yang shahih 
dengan jelas. Saya tidak melihat ada pertentangan antara ucapannya dan ucapan, 
Al Khaththabi bahwa “Ini merupakan hukum-hukum yang ada pada awal zaman 
syariat yang terjadi antara masa jahiliyah dan masa berdirinya Islam.” Karena 
sasaran ucapannya adalah satu sebagaimana hal itu sudah jelas bagi orang yang 
memperhatikan dan meneliti. Lihat hadits yang telah lalu dalam Musnad Ibnu 
“Abbas nomor 3416 dan dalam Musnad Ibnu Amru bin Ash nomor 6681. Sabda 
Nabi dalam matan hadits “fagadha in kaana min hurratin”, dalam g tertulis 


. Musnad Imam Ahmad — k 


| 
| 


AU Gi ad Tegas OR Hi lay Cia Pn 
dia daan II H5 UN alan Gp ap gb gi apa 
Je sn 8 FP 2 cal dn 3 “IS telan ale Si 


5 


) 3 -JG ai Ogtovi3 Io, Paing Pan san 
Ip mb Un JAS (eta Jia ie 5, Maya os 
PAR" OT Je LS u L Ja 5 ra & 


la 


6700. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Al Hajjaj 
bin Arthat mengabarkan kepada kami, dari Amru bin Syu'aib, dari 
bapaknya, dari kakeknya, ia berkata: Seseorang datang kepada 
Rasulullah SAW lalu berkata: Wahai Rasulullah, aku mempunyai 
kerabat yang aku sambung silaturahmi kepada mereka namun mereka 
memutuskannya, Aku maafkan namun mereka berbuat zhalim padaku, 
aku berbuat baik namun mereka menyakitiku. Apakah aku tinggalkan 
saja mereka? Beliau menjawab, “Jangan. Kalau engkau begitu maka 
kalian akan ditinggalkan semuanya. Lakukan yang baik dan 
sambunglah silaturahmi kepada mereka karena pertolongan dari 


Allah akan senantiasa bersama engkau selama engkau tetap seperti 
itu. 24 


“gadha” tanpa fa'. Kami menshahihkannya dari 8 ». Yang tertulis dengan fa” 
juga terdapat dalam riwayat Abu Daud. 
Sanadnya shahih. Al Haitsami menyebutkannya dalam Majma' Az-Zawa'id 
(8:154) dan berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam sanadnya terdapat 
Hajjaj bin Arthat, seorang mudallis. Perawi lainnya adalah tsigah.” Lihat hadits 
nomor 6524. Sabda Nabi “Tutrakuuna jamii'an” dalam Majma' Az-Zawa'id 
tertulis “Tasytarikuuna.” Kuat dugaan ini merupakan perubahan dari penerbit, 
sementara yang ada di sini adalah yang terdapat dari asal Al Musnad yang tiga. 
“Az-Zhahir” artinya pertolongan, “At-Tazhaahur” saling menolong. 


— Musnad Imam Ahmad 


P1) 


Pi AN 2, $ AN Fe... 1s wI “. :.. 
ewg dee Dl aa ai dam) Oi tol PAI PA Ye 
: s .. .. , Yee 00 sa . : t Pa 
3 JS BN bah ae ras J3 Bb Walah Tab d6 
: 3 3 £ . ng " - 0 2 AI 2 . | : 
AI 0 Ka Mariam Jana data M3 Olly alba ska Oh 
" 4 . ' 3 ') 7. . Pa 3 . 5 .. 
Apa At BN ba Gabah P0 Mai Ya 
6701. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Sa'id 
menceritakan kepada kami, dari Yusuf, dari Amru bin Syu'aib, dari 
bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 


“Ada tiga macam orang yang menghadiri shalat Jum'at: Seseorang 


yang menghadirinya dengan doa dan shalat. Ia adalah orang yang 
berdoa kepada Tuhannya. Jika Tuhan menghendaki maka Ia akan 
memberikannya. dan jika Ia menghendaki maka Ia mencegahnya. 
Kedua, seseorang yang menghadirinya dengan diam dan menyimak. 
Itulah yang merupakan haknya jum'at. Ketiga, seseorang yang 
menghadirinya dengan bermain-main. Itulah bagiannya dari 


jum 'at. »295 


295 Sanadnya shahih. Sanad ini musykil. Sa'id: adalah Sa'id bin Abu “Arubah. 
Yusuf: Aku tidak tahu siapa dia sesudah penelusuran dan penelitian panjang? 
Dalam tingkatan ini banyak yang bernama “Yusuf.” Dia tertulis jelas dalam asal 
Musnad yang tiga. Kemungkinan salah tulis adalah kecil. Mudah-mudahan 
kami dapat mengetahuinya sehingga kami dapat menyebutkannya dalam Al 
Istidrakat, Insya Allah. Adapun hadits ini, akan disebutkan secara sedikit lebih 
panjang dari hadits ini pada nomor 7002 dari Yazid bin Harun, dari Habib Al 
Mu'allim, dari Amru bin Syu'aib. Abu Daud meriwayatkannya 1113 (1:433- 
434 Aun Al Ma'bud) dari jalur Yazid bin Harun dari Habib. Al Baihagi 
meriwayatkan hadits ini (3:219) dari jalur Abu Daud. Al Mundziri 
menyebutkannya dalam At-Targhib wa At-Tarhib (1:258) dan menisbatkannya 

: kepada Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah dalam kitab shahihnya. 


Musnad Imam Ahmad — | 


| 
i 
| 


TEA P Naa 


2,0 £ 


Ngenes ati Ip seb ai ag 
ae Oa Alya cg ga DG Ie Lag Aa Na 
ar Tag Uas 3 on : Ga Fa Tas 51 ae 
Peta | dg da Mhs GA dak 


" Pe aan IU Kia (UN Ng AAL Ha 44) 


| 3 Na aa BA H3) Pa aa) Ia HM AN 


Eau Tang Lang Incar Yi « Uang Lang LK Jd OT 
Se 2 Ta ilir 4 Ya 


6702. Anas bin Iyadh menceritakan kepada kami, Abu Hazim 
menceritakan kepada kami, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, 
dari kakeknya, ia berkata: Aku dan saudaraku pernah duduk di suatu 
majlis yang aku tidak suka kalau aku mempunyai unta merah 
karenanya. Aku dan saudaraku datang tetapi beberapa orang tua dari 
sahabat Rasulullah SAW duduk di depan salah satu pintu. Kami tidak 
suka untuk memisahkan mereka maka kami duduk di tempat lain. 
Mereka membaca satu ayat Al Our'an lalu mereka saling bertentangan 
tentang ayat itu sampai meninggikan suara mereka. Rasulullah SAW 
jalu keluar dengan keadaan marah, wajahnya memerah lalu melempar 
mereka dengan debu sambil bersabda, “Tenanglah wahai kalian. 
Karena hal seperti inilah umat-umat sebelum kalian dibinasakan, 
lantaran perbedaan mereka dengan nabi-nabi mereka dan 
perselisihan di antara mereka Tlentang kitab-kitab mereka. 
Sesungguhnya Al Our'an tidak diturunkan mendustakan sebagian 
dengan sebagian lainnya tetapi membenarkan sebagian dengan 


| — Musnad Imam Ahmad 


sebagian lainnya. Apa yang kalian ketahui darinya maka kerjakanlah 
dan apa yang tidak kalian ketahui maka kembalikanlah kepada yang 
mengetahuinya.” 


26 Sanadnya shahih. Abu Hazim: adalah Salamah bin Dinar Al A'raj Al Madani. 
- Telah disebutkan ketsigahannya dalam hadits nomor 1604. Kami tambahkan di 
sini bahwa ia termasuk tabi'in kecil. Dia seorang tsigah yang banyak haditsnya. 
Ibnu Khuzaimah berkata, “Dia tsigah. Tidak ada di zamannya yang seperti 
dirinya.” Ibnu Hibban berkata, “Dia adalah Padhi penduduk Madinah. Seorang 
di antara penduduk Madinah yang paling rajin ibadahnya dan paling kuat 
kezuhudannya. » Al Bukhari menulis biografinya dalam Al Kabir (2/2/79). 
Hadits ini telah ditulis yang semisal maknanya secara ringkas nomor 6668 dari 
riwayat Daud bin Abi Hind dari Amru bin Syu'aib. Telah kami tunjukkan hadits 
ini di sana. Hadits ini dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2:521-522) dari 
tempat ini kemudian ia tunjukkan kepada riwayat yang ringkas yang telah lalu: 
6668. Al Bukhari meriwayatkan dalam kitab Khalgu Af'al Al Ibad (halaman 
78), “Ishak menceritakan kepada kami, Abdurrazak mengabarkan kepada kami, 
dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari 
kakeknya, ia berkata: Nabi SAW mendengar orang-orang saling mendorong, 
maka beliau bersabda, “Sesungguhnya telah binasa kaum sebelum kalian karena 
hal seperti ini. Mereka membantah sebagian kitab Allah dengan sebagian 
lainnya. Sesungguhnya Kitab Allah diturunkan membenarkan sebagian dengan 
sebagian lainnya. Untuk itu maka janganlah kalian saling membantah 
sebagiannya dengan sebagian yang lain. Apa yang kalian ketahui maka 
katakanlah dan apa yang kalian tidak ketahui maka serahkanlah kepada yang 
mengetahuinya.” Hadits ini sanadnya shahih. Akan disebutkan hadits dengan 
sanad ini dari Abdurrazak nomor 6741. Muslim meriwayatkan dalam kitab 
Shahihnya (2:304) semisal maknanya secara ringkas dari riwayat Abdullah bin 
Rabah dari Abdullah bin Amru.akan disebutkan dari sisi ini dalam. Al Musnad 
nomor 6801. Saudara Abdullah bin Amru jelas adalah “Muhammad bin Amru 
bin Ash.” Ia termasuk sahabat kecil. Biografinya terdapat dalam Al Isti'ab 
(halaman 241-242) dan Al Ishabah (5:61). Aku tidak menemukan/mengetahui 
saudara Abdullah bin Amru selain dia. Sabda Nabi “Humrunna'am”: “Na'am” 
dengan memfathah nun dan “ain artinya unta: “Humr” adalah jama' dari 
“Ahmar.” Unta merah adalah unta yang warnanya seperti warna za 'faran jika 
baju dicelupkan dengannya. Ada yang mengatakan: unta merah adalah unta 
yang warna merahnya tidak dinodai oleh apapun. Unta merah lebih sabar dari 
unta biasa. Dikatakan dalam Al-Lisan (5:288), “Orang Arab mengatakan: Unta 
yang paling bagus adalah yang berwarna merah dan coklat muda. Di antaranya 
ucapan mereka: Aku tidak suka mempunyai unta merah dengan menyanggah 
ucapan.” Ucapan Abdullah bin Amru “Fajalasnaa hhajratan” dengan 
memfathahkan huruf ha dan mensukunkan huruf jim. 


... Musnad Imam Ahmad — 1381 


PP je AE pe 5 Ia Es vr 


. - .. 


Mananta bat P 2 
JG pl Al AI Ip Ol la jp aah ip 
: 2 « .. 5 


Y 
| j 8... o- an 2 0.3 Gie Pa 3 .3 
SPA AAN Gea Le oa 

| 2 . 2 .. . Pasi 4 4 2 . 2. £. 

| LA HS Ai ea Pai bad Pnit 
tekan sae TO. Anas bin Iyadh menceritakan kepada kami, Abu Hazim 
meneeritakan kepada kami, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, 


dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Seseorang 
tidak beriman sehingga ia beriman kepada takdir, baik dan 


— buruknya.” 


Abu Hazim berkata: Allah melaknat kepercayaan yang 
berpendapat aku lebih besar darinya, yaitu mendustakan takdir.2” 


GP Lab Oi yak MEA ln Vera alah UAS AV 


SEAL Gp Ol Alat 3 SA J9 53 LA Of tel 6 adl 


2 Sanadnya shahih. Imam Ahmad meriwayatkannya juga dalam kitab As-Sunnah 
(halaman 122) dengan sanad ini. Abu Bakar Al Ajuri meriwayatkan hadits ini 
dalam kitab As-Syari'ah (halaman 188) dengan dua sanad: Ia riwayatkan dari Al 
Firyabi, dari Outaibah bin Sa'id, dari Ya'gub bin Abdurrahman, dari Abu 
Hazim, dari Amru bin Syu'aib. Ia meriwayatkan juga dari Al firyabi, dari 
@utaibah, dari Ibnu Lahi'ah, dari Amru bin Syu'aib. Ia tidak meriwayatkan 
ucapan Abu Hazim. Dua sanad itu shahih. Ya'gub bin Abdurrahman bin 
Muhammad Al Oari: tsigah. Ahmad, Ibnu Ma'in, dan lainnya menilainya 
tsigah. Al Bukhari menulis biografinya dalam Al Kabir 4/2/398. Aku tidak 
menemukan hadits ini dalam Majma' Az-Zawa'id. Boleh jadi hadits ini ada di 
tempat yang tersembunyi dariku. Ucapan Abu Hazim itu ia maksudkan bahwa 
seorang yang mendustakan takdir menyangka kalau dirinya kuasa padahal ia 
dibuat dan diciptakan serta tidak kuasa atas sesuatu kecuali dengan kekuatan 
yang Allah berikan padanya dan dengan sebab-sebab yang meliputinya. 
Semuanya berasal dari kekuasan dan takdir-Nya. Seolah-olah ia menyangka 
kalau ia lebih besar dari agama sebagaimana keadaan para atheis dan 
pendurhaka yang sombong. 


(852) — Musnad Imam Ahmad 


AD Je PA An Sami Lan si Pn ee Sei of 
A3 KN os “5 3, Ti SJ 01 s Ang ale ai s5 


Bpr NP na 


KO daki MP ai 9 Tanah 
6704. 'Husyaim menceritakan kepada kami, Hajjaj 
mengabarkan kepada kami, Amru bin Syu'aib menceritakan kepada 
kami, dari bapaknya, dari kakeknya: Bahwasanya Ash bin Wa'il 
pernah bernazar pada masa jahiliyah akan menyembelih seratus ekor 
unta dan Hisyam bin Ash akan menyembelih bagiannya, lima puluh 
ekor unta. Amru bertanya kepada Nabi SAW tentang hal itu lalu 
beliau menjawab, “Adapun bapakmu, seandainya ia mengakui tauhid 
(beriman) kemudian engkau berpuasa dan bersedekah untuknya maka 
hal itu akan bermanfaat untuknya.” 


15 JII AO 1 aa 5 jak 23 GIS AV 
Pa RP ore x 2, Tg .. 
ia AI Jen In din pd Up bai aj 


SMS ea 3 LI Das an Ya GAN -JB 


.. 


E € 


2 


6705. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, dari | 
Sa'id, dari Amir Al Ahwal, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, 
dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah 
pemberian itu diambil kembali kecuali orang tua yang memberikan 
kepada anaknya. Orang yang menarik kembali pemberiannya seperti 


orang yang menarik kembali mena AN sai 


288 Sanadnya shahih. Hadits ini bidan dalam Majma' Az-Zawa'id (4192). 
Penulisnya berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam manya terdapat Al 
Hajjaj bin Arthat, seorang mudallis.” 

299 Sanadnya shahih. Sa'id: adalah Ibnu Abu Arubah. Hadits ini diriwayatkan oleh 
An-Nasa'i (2:133), Ibnu Majah (2:36), dan Ad-Daraguthni (halaman 307). 


Pena 


Musnad Imam Ahmad — 


” Ld ?, 
.. .. ea aka 1 — 


AA Aa TA ME NG YM MIA NRC UAN at PERAK, AKN 

2 2. ox. ", ka . aa .. “J3 0 0. 

:J8 ia dls al uda A of cola ga ad 3 Gangaa yi IS 
33 3S 0 2s .. -. 2 4 . 

da3 BEA TERI SI ush Doh . 

6706. Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: 


Hammam mengabarkan kepada kami, dari Gatadah, dari Amru bin 


Syutaib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi SAW 
mada, “Itu adalah kaum Luth kecil.” Yaitu orang yang mendatangi 
istrinya di duburnya. 


, ?. 
0-3 3 o 3 - Pet 
“3! 
d 


OP sean PPP PA Gi oa Tn Was .1Y6V 
GE Fe AA bas aa Ta Seal 


aa aa aim na na DA aan 
Semuanya dari jalur Sa'id bin Abu Arubah dari Amir Al Ahwal, hanya saja 
Ibnu Majah meriwayatkannya secara ringkas. Al Baihagi meriwayatkan hadits 
ini (6:179) dari jalur Abdul Warits dari Amir Al Ahwal kemudian ia 
meriwayatkannya dari jalur Sa'id bin Basyir dari Mathar Al Warrag dan Amir 
Al Ahwal, keduanya dari Amru bin Syu'aib. Telah dikemukakan hadits lain 
yang semisal maknanya nomor 6629 dari jalur Usamah bin Zaid dari Amru bin 
Syu'aib. Kami telah tunjukkan hadits ini di sana. 

"0 Sanadnya shahih. Abdurrahman: adalah Ibnu Mahdi Al Imam. Hadits ini 
disebutkan oleh Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawa 'id (4:298) lalu ia berkata, 
“Diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bazzar, dan Ath-Thabrani dalam Al Ausath. 
Para perawi Ahmad dan Al Bazzar adalah perawi shahih.” Al Mundziri 
menyebutkan hadits ini dalam At-Targhib wa At-Tarhib (3:200) dan berkata, 
“Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Bazzar. Para perawi keduanya adalah perawi 
Shahih.” Demikian. dikatakan oleh Al Mundziri dan: Al Haitsami! Sanad Al 
Bazzar tidak ada di hadapan saya. Sementara sanad Ahmad, walaupun sanadnya 
Shahih, hanya saja perawinya bukan termasuk orang-orang yang disebut 
dimutlakkan sebagai “Perawi shahih.” Ini lantaran pemutlakan ini dikatakan 
dalam istilah mereka pada perawi yang diriwayatkan dua orang Syaikh (Al 
Bukhari dan Muslim) atau salah satunya. Padahal dua Syaikh itu tidak 
meriwayatkan dari Amru bin Syu'aib sama sekali sebagaimana tampak dalam 
referensi-referensi perawinya. Saya tidak menemukan hadits ini dalam A1! 
Musnad dari hadits Abdullah bin Amru kecuali dari riwayat Amru bin Syu'aib, 
dari bapaknya, dari kakeknya. Akan disebutkan dua kali hadits lainnya dari 
riwayat Hammam, dari Oatadah, dari Amru bin Syu'aib nomor 6967 dan 6968. 
Lihat yang telah lalu dalam Musnad Ali bin Abu Thalib hadits nomor 655. 


— Musnad Imam Ahmad 


GAN ele D da DS Ii yaa Ol al Tag GA tea 
8. IP, ja Ai AR 22 cin 3 gn) telan J 
Eu 

6707. Rauh menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
menceritakan kepada kami, dari Amru bin Syw'aib, dari bapaknya, 
dari (kakeknya) Abdullah bin Amru: Bahwasanya seorang wanita 
datang kepada Nabi SAW dan berkata: Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya perutku menjadi tempat anakku. ini, perawatanku 


menjadi tempat berkumpulnya, dan payudaraku menjadi tempat 


minumnya, namun ayahnya menyangka kalau dia akan merebutnya 
dariku? Nabi menjawab, “Engkau lebih berhak atasnya selama 
engkau belum dinikahi.” 


301 Sanadnya shahih. Abu Daud meriwayatkannya nomor 2276 (2:251 Aun Al 
Ma'bud)- dari jalur Al Auza'i dari Amru bin Syu'aib. Tambahan kata 
(kakeknya) dari naskah di pinggir p. Hal ini juga terdapat pada riwayat Abu 
Daud. Ibnu Al Gayyim berkata dalam Zad Al Ma'ad (4:122 dari penerbit Al 
Maktabah Al Husainiyyah tahun 1347) (4:239-240 dari penerbit Mathba'ah As- 
Sunnah), “Ini adalah hadits yang dibutuhkan manusia pada Amru bin Syu'aib 
namun mereka tidak menemukan sama sekali kebutuhan dengannya dan inti 
hadits itu di sini. Tidak ada hadits dari Nabi SAW tentang gugurnya hak 
mengasuh dengan pernikahan selain hadits ini. Imam yang empat dan lainnya 
berpegang dengan hadits ini. Telah jelas bahwa yang dimaksud dengan kakek di 
sini adalah Abdultah bin Amru. Untuk itu jelas salah orang yang mengatakan: 
Kemungkinan adalah Muhammad, bapaknya Syu'aib, yang membuat hadits ini 
menjadi mursal. Benarlah bahwa Syu'aib mendengar dari kakeknya Abdullah 
bin Amru. Jadi, salahlah pendapat yang mengatakan kalau hadits ini mungathi' 
(terputus). Al Bukhari berhujjah dengan hadits ini di selain kitab Shahihnya dan 
menetapkan keshahihannya. Ia berkata: Abdullah bin: Az-Zubair Al Humaidi, 
Ahmad, Ishak, dan Ali bin Abdullah berhujjah dengan hadits Syu'aib. Siapa lagi 
sesudah mereka?! Ini lafazhnya. Ishak bin Rahawaih berkata: Syu'aib menurut 
kami seperti Ayyub dari Nafi” dari Ibnu Umar. Al Hakim menceritakan dalam 
kitab Ulum Al Haditsnya: Sepakat atas keshahihan haditsnya.” Lihat Al 
Muntaga 3882. Al Hiwa' dengan mengkasrah ha': Ibnu Al Atsir berkata, “Nama 
tempat yang menghimpun sesuatu, yaitu mengumpulkan - dan 
menggabungkannya.” Al Khaththabi berkata dalam 4! Ma'alim 2181, Al Hiwa'". 
Nama tempat yang menghimpun sesuatu. Al Hiwa ' juga berarti tong besar yang 
dipukul dan diedarkan di antaranya. Dikatakan: mereka ini adalah kelompok 


Musnad Imam Ahmad — 555 


AA ph jp BE 33 NAN Wi EA ANGA 
" 2, 2... or A4 ', PTN - 2 ate ap 
JAS 2G Ag la eko Igg ola ap al hp 


€ 5 


8 5 te 22 ee 2 ? Oa : 51. : . se AU 
Oo ng SO) Da Yg Akon £ & gal daa daa 
P3 . $ , - - P3 


“2 


kawa ds ani Sp 


”6708. Bahz menceritakan kepada kami, Hammam 
menggritakan kepada kami, dari Gatadah, dari Amru bin Syu'aib, dari 
bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 
“Makanlah, minumlah, bersedekahlah, dan pakailah pakaian, dengan 
tidak sombong dan boros. Sesungguhnya Allah menyukai 
diperlihatkan nikmat-Nya pada hamba-Nya. | 


ee 
5 ee 18 


Kp Ju :Jb TP Hp HP yh WAN Ta PUN KAN 
zr re 4 “ $ o. .. .. o- 
IE pray Ala lo CB Of nb op Mala ip al jp ah 


satu tong. Makna kalimat ini adalah makna pemberian suara dengan 
menambahkan perlindungan. Hal itu karena mereka satu bapak dalam 
kelahirannya. Kemudian kata ini dikhususkan untuk masalah ini, yakni masalah 
hak pengasuhan dari segi tidak ada hak bagi bapak untuk turut serta di 
dalamnya. Ibu berhak didahulukan ketika terjadi perselisihan dalam masalah 
anak. Mereka tidak berbeda pendapat bahwa ibu lebih berhak atas anak yang 
masih kecil daripada bapak selama si ibu belum menikah. Jika ia telah menikah 
maka tidak-ada hak baginya dalam hal mengasuh. Jika si ibu masih mempunyai 
ibu (nenek) maka dialah yang menempati tempatnya, kemudian nenek dari ibu 
lebih berhak atasnya selama salah satu dari mereka masih ada.” | 

“2 Sanadnya shahih. Hadits ini lebih panjang dari hadits nomor 6695. Telah kami 
tunjukkan disana. Hadits yang panjang ini diriwayatkan oleh Al Hakim dalam 
Al Mustadrak (4:135) secara sempurna, dari jalur Abdusshamad bin Abdul 
Warits dari Hammam. Ia berkata, “Hadits shahih sanadnya namun tidak 
diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.” At-Tirmidzi meriwayatkan (4:25) 
pada akhirnya dari jalur Affan bin Muslim dari Hammam, dengan lafazh, 
"Sesungguhnya Allah menyukai bekas nikmat-Nya diperlihatkan kepada 
hamba-Nya.” Ini sama dengan lafazh riwayat Al Hakim. At-Tirmidzi berkata, 
“Hadits hasan.” Ibnu Katsir menyebutkan sebagiannya dalam tafsirnya (2:447) 
tanpa mentakhrijnya dan menyebutkannya secara sempurna (3:468) dari tempat 
ini kemudian menisbatkannya kepada An-Nasa'i dan Ibnu Majah. 


— Musnad Imam Ahmad 


pr Tah Lawap : 3s aa 3 ana “ Giako BI $ 5 aa ta 
de Ag daa 53 33 Ki las ang OS Gn 
2 yi JAN 


6709. -Abdurrazak menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Amru bin Syu'aib berkata dari 
bapaknya, dari Abdullah bin Amru, bahwasanya Nabi SAW bersabda, 
“Wanita mana saja yang menikah dengan mahar, atau pemberian, 
atau sejumlah tertentu sebelum terjaganya nikah maka pemberian itu 
untuknya, dan kalau sesudah nikah maka pemberian itu untuk orang 
yang diberikan. Orang yang paling berhak untuk dimuliakan oleh 


seorang lelaki adalah anak perempuannya atau saudara 


perempuannya. 2305 ai 


33 Sanadnya shahih. Abu Daud meriwayatkannya nomor 2129 (2:206-207 Aun Al 
Ma'bud) dari jalur Muhammad bin Bakr Al Barsani, An-Nasa'i (2:88-89) dari 
jalur Hajjaj bin Muhammad, Ibnu Majah (1:308) dari jalur Abu Khalid, dan Al 
Baihagi (7:248) dari jalur Hajjaj bin Muhammad. Semuanya dari Ibnu Juraij. Al 
'Khaththabi berkata (nomor 2042), “Hadits ini ditakwilkan atas apa yang 
dipersyaratkan oleh wali sendiri selain mahar. Orang-orang berbeda pendapat 
tentang kewajibannya: Sufyan Ats-Tsauri dan Malik bin Anas berpendapat 
tentang seorang lelaki yang menikahi seorang perempuan bahwa bapak si 
perempuan akan mendapatkan i ini dan itu, sesuatu yang disepakati selain mahar: 
bahwa itu semua untuk si perempuan bukan untuk bapaknya. Begitu juga 
diriwayatkan dari Atha' dan Thawus. Ahmad berkata: Itu semua untuk si bapak 
dan bukan untuk wali selainnya. Ini karena tangan bapak terbuka atas harta 
anak. Diriwayatkan dari Ali bin Al Husain: Bahwasanya dia menikahkan 
anaknya dengan seorang lelaki dan mempersyaratkan sejumlah harta untuk 
dirinya. Dari Masrug: Bahwasanya ia menikahkan anaknya dengan seorang 
- lelaki dan mempersyaratkan sepuluh ribu dirham untuk dirinya yang ia gunakan 
untuk berhaji dan menyantuni orang-orang miskin. Asy-Syafi'i berkata: Jika hal 
itu dilakukan, maka bagi si perempuan adalah mahar yang sebanding, dan tidak. 
ada bagian apapun bagi si wali.” Demikian mereka berpendapat dari yang, | 
dikutip oleh Al Khaththabi. Hadits ini jelas, tidak membutuhkan takwil: Ini 
adalah hujjah dan referensi bagi orang yang ingin berpegang dengan sunah. 


Musnad Imam Ahmad: —, B3 


tin Ica ss... i6 


Saat EA ol aa SA BIP LE EAS AVN 
deg of: Pa pe yi AN aa al YP ck Ol ajah 
Nda Pa ane Gi pas & We Sa 
Do KANAN GL) :JU Kak Ia JA YA JUS al de ala 
LAI us SJ Bia le SU JUS 4 Hana 
JAN Na AA Ona Pe aba ur. en Ja 
:JG as dia Ioi 323 Lo, Ig 5 & Ken alan 
ia Sule Ulah De deh TA Ula Sd oi 
da Di Jo M Jpn IU bener Yak Ula C3 Ke 
ya lo S PP (yaa -JG OP at Oi -JB Haag 
| AGS Uni Aang of 
6710. Abdurrazak menceritakan kepada kami, Ma'mar 
mengabarkan kepadaku, bahwasanya Ibnu Juraij mengabarkan 
padanya dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari Abdullah bin 
. Amru bin Ash: Bahwa Zinba' bapaknya Rauh menemukan seorang 
anak lelaki bersama seorang pelayan perempuannya. Ia lalu 
memotong hidungnya dan mengebirinya. Anak itu lalu datang kepada 
Nabi SAW yang bertanya, “Siapa yang melakukan ini padamu?” Si 
anak menjawab, “Zinba'.” Nabi SAW lalu memanggil Zinba' dan 
bertanya, “Apa yang membuatmu melakukan hal ini?” Zinba' 


menjawab, “Dia melakukan ini dan itu.” Nabi SAW lalu berkata 
kepada si budak, “Pergilah, engkau merdeka.” Si budak berkata, 


an Musnad Imam Ahmad 


“Wahai Rasulullah, hamba siapa saya?” Beliau menjawab, “Hamba 
Allah dan rasul-Nya. 5 Rasulullah pun mewasiatkan dia kepada.orang- 
orang muslim. Ketika Rasulullah SAW wafat, si budak datang kepada 
' Abu Bakr dan mengatakan wasiat Rasulullah SAW. Abu Bakr 
| berkata: Ya, kami akan menanggung nafkahmu dan keluargamu. 
| Maka Abu Bakr menanggungnya sampai dia wafat. Ketika Umar 
menjadi Khalifah, si budak mendatanginya dan "mengatakan Wasiat 
Rasulullah SAW. Umar berkata, “Ya, di mana engkau mau tinggal?” 
Si budak menjawab: Mesir. Umar lalu menulis surat kepada Gubernur 
Mesir agar memberikannya sebidang tanah untuk ia hidup 4. 


304 Sanadnya shahih. Hadits ini dari riwayat Al Agran sebagiannya dari sebagian 
lain karena Ma'mar bin Rasyid dan Ibnu Juraij dari satu tingkatan, keduanya 
merupakan guru Abdurrazak. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id 
(6:288-289). Penulisnya berkata, : “Diriwayatkan “oleh Abu Daud secara 
ringkas.” Ia kemudian berkata tentang riwayat ini, “Diriwayatkan oleh Ahmad. 
Perawinya tsigah.” Ia lalu menunjukkan kepada riwayat: lain yang akan 

' disebutkan dalam- Al Musnad nomor 7096. Riwayat yang akan datang lebih 
ringkas yang berasal dari riwayat Al Hajjaj bin Arthat dari Amru bin Syu'aib. 
Riwayat Abu Daud, yang ditunjukkan oleh Al Haitsami juga ringkas. Abu Daud 
meriwayatkannya nomor 4519 (4:298 Aun Al Ma'bud) dari riwayat Sawwar - 
Abu Hamzah As-Shairafi. Al Mundziri meringkas dalam Tahdzib As-Sunan 
nomor 4354 namun tidak menisbatkannya kepada Ibnu Majah. Al Hafizh Ibnu 
Hajar menunjukkannya dalam Al Ishabah (3:12) kepada riwayat Al Musnad ini 
kemudian berkata, “Diriwayatkan oleh Ibnu Mandah dari jalur Al Mutsanna bin 
As-Shabah dari Amru bin Syu'aib dan menyebut nama si budak sebagai Sandar. 
Al Baghawi meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Sandar dari bapaknya: 
Bahwasanya ia berada pada Zinba' bin Salamah Al Judzami, lalu menyebutkan 
hadits itu. Ibnu Majah meriwayatkan kisah ini dari hadits Zinba' sendiri dengan 
sanad yang dha'if” Riwayat Ibnu Majah, yang ditunjukkan oleh Al Hafizh, 
terdapat dalam 4s-Sunan (2:78) dari jalur Ishak bin Abu Farwah, dari Salamah 
bin Rauh bin Zinba', dari kakeknya. Ia mendha'ifkannya karena dha 'ifnya Ishak 
bin Abu Farwah. Al Hafizh tidak menunjukkan kepada dua riwayat Abu Daud 
dan Ibnu Majah yang telah kami sebutkan karena dua riwayat itu tidak 
menjelaskan nama orang yang berbuat jahat kepada budaknya, yaitu Zinba'. 
Namun semua riwayat menjelaskan namanya. “Sandar” ini, ditulis biografinya 
oleh Al Bukhari dalam Al Kabir (3/2/211) dan berkata, “Sandar Abu Al Aswad, 
seorang sahabat. Utsman bin Shalih menjulukinya. Az-Zuhri meriwayatkan dari 
Sandar bin Abi Sandar dari bapaknya.” Lihat biografinya dalam 4! Ishabah 
(3:136-137) dan biografi anaknya, Abdullah dan Masruh, dalam A/ Ishabah 

. (4:82 dan 6:87). Riwayat Sandar, yang ditunjukkan oleh Al Hafizh kalau itu 
berasal dari Al Baghawi, disebutkan: oleh Al Haitsami dalam Majma' Az- 
Zawa'id (4:239). Ia berkata, “Dari Sandar: Ia berada pada Zinba' bin Salamah 


: Musnad Imam Ahmad — 


5 
yang bersenda gurau dengannya lalu ia mengebiri dan memotongnya. Sandar 
lalu datang kepada Nabi SAW dan menceritakan hal itu. Nabi lalu berkata kasar 
kepada Zinba' dan memerdekakan dirinya. Sandar berkata kepada Nabi: 
Berwasiatlah untukku. Nabi lalu berkata: Aku berwasiat: untukmu kepada 
seluruh orang muslim. Diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Ath-Thabrani. Dalam 
sanadnya ada Abdullah bin Sandar yang tidak saya kenal. Perawi lainnya 
Shahih.” Demikian dikatakan oleh Al Haitsami kalau ia tidak mengenal 
Abdullah bin Sandar. Saya tidak menemukan biografinya kecuali dalam kitab- 
kitab biografi sahabat: Al Isti'ab, Usud Al Ghabah, dan Al Ishabah. Al Hafizh 
menyimpulkan dalam Al Ishabah suatu kesimpulan yang bagus yang 
@wmunjukkan kalau anaknya Sandar adalah sahabat atau pernah melihat Nabi. Ia 
hegkata, “Namun jika Sandar dikebiri pada zaman Nabi SAW berarti anaknya, 
Abdullah, pernah menjadi sahabat atau pernah melihat Nabi.” Ia juga berkata, 
“Aku temukan dalam Kitab Mishr yang menunjukkan kalau anaknya sudah 
besar pada masa Nabi SAW.” Tampaknya yang dia maksudkan adalah (Kitab 
Futuh Mishr) karya Ibnu Abdil Hakam yang mungkin kata “Futuh” terlewatkan 
karena lupa dari penyalin atau penerbit. Al Hafizh meringkas kutipan darinya 
sangat ringkas. Kami akan kutip di sini apa yang dikatakan oleh Ibnu Abdil 
Hakam secara sempurna (halaman 137-138). Ibnu Abdil Hakam berkata, “Umar 
bin Khaththab memberikan sebidang tanah di Maniyyah Al Ashbagh kepada 
Ibnu Sandar yang ia kuasai sendiri seluas seribu acre (ukuran luas —Ed) 
sebagaimana Yahya bin Khalid menceritakan kepada kami dari Al-Laits bin 
Sa'd: Tidak sampai berita kepada kami bahwa Umar. bin Khaththab memberikan 
sebidang tanah di Mesir kepada seseorang selain Ibnu Sandar. Dia memberikan 
sebidang tanah di Maniyyah Al Ashbagh yang dikuasai oleh Ibnu Sandar 
sampai ia meninggal. Tanah itu lalu dibeli oleh Al Ashbagh bin Abdul Aziz dari 
ahli warisnya. Tidak ada di Mesir pemberian tanah yang lebih dahulu atau lebih 
baik dari itu. Adapun sebab diberikannya tanah itu, sebagaimana Abdul Malik 
bin Maslamah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Lahi'ah, dari Amru bin 
Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya: Bahwasanya Zinba' Al Judzami 
memiliki seorang anak yang bernama Sandar. Ia mendapatinya bersama pelayan 
perempuannya. Zinba' lalu memotong hidung dan telinganya. Sandar pun 
datang kepada Rasulullah SAW. Beliau lantas mengutus seseorang kepada 
Zinba' dan bersabda, “Janganlah engkau membebani mereka apa yang tidak 
bisa mereka lakukan, beri mereka makan dari apa yang engkau makan, beri 
mereka pakaian dari apa yang engkau pakai: Jika engkau suka maka tahanlah 
— mereka namun jika engkau benci maka juallah mereka. Jangan siksa makhluk 
Allah. Barangsiapa yang budaknya diserupakan dengannya atau dibakar 
dengan api maka budak itu merdeka dan dia adalah hamba Allah dan rasul- 
Nya.” Nabi lalu memerdekakan Sandar. Kemudian Sandar berkata: 
Berwasiatlah untukku wahai Rasulullah. Beliau lalu bersabda, “Aku berwasiat 
untukmu kepada seluruh orang muslim.” Ketika Rasulullah SAW wafat, Sandar 
datang kepada Abu Bakr Ash-Shiddig dan berkata: jagalah wasiat Rasulullah 
SAW. Abu Bakr pun menanggung hidupnya sampai ia wafat. Sandar lalu 
datang kepada Umar dan berkata: Jagalah wasiat Nabi SAW. Umar berkata: Ya. 
Jika engkau suka tinggal bersamaku maka aku akan menanggungmu seperti 


— Musnad Imam Ahmad 


. 
?. 


.. . .. .. GG. 15 - v9. .. $ 
ABG GA Ah Aman Bls SJ LS BA AV 
.. : . Pd 


.. . FI  .. Nana 0 . .o. uc LD... 013 
2 Pagi na Ie GP Ah GP Keep IP YP oya ot Olga 


.. Pa & 3 ' 5 AI ., , 3 An #. 
BY ir PES SES dial UP Le J3 Jb :JU 
. 5 . S5, 3 ., 8... 3 3 yA “5 
Ia ra tai ja Sa Tt II 

dbo NI PS Yp da Ny . 29 hana Ju 
oo Ta La Tee J0, 20 “TI PEP ee X 
La AL Jb il Ju Pe IA XI ea ale 
ASN gi KAA ega Kd pg aa th 
6711. Abdurrazak menceritakan kepada kami, Muhammad 
yakni Ibnu Rasyid menceritakan kepada kami: dari Sulaiman bin 
Musa, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari Abdullah bin Amru, 
ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Dalam setiap jari sepuluh 


halnya Abu Bakr telah menanggungmu. Jika tidak, pilihlah daerah mana yang 
mau aku.berikan untukmu. Sandar berkata: Mesir, itu adalah daerah yang subur. 
Umar lalu menulis surat untukunya kepada Amru bin Ash: Jagalah wasiat 
Rasulullah SAW. Ketika Sandar datang kepada Amru, Amru memberikan 
sebidang tanah yang luas dan sebuah rumah yang Sandar hidup di dalamnya. 
Ketika ia meninggal, tanah itu pun dimasukkan ke dalam harta Allah. Amru bin 
Syu'aib berkata: Sesudah itu Abdul Aziz bin Marwan memberikannya kepada 
Al Ashbagh yang menjadi harta terbaik mereka.” Sanad riwayat ini dha'if 
walaupun ada syahid (penguat) dari riwayat-riwayat lain karena Abdul Malik 
bin Maslamah dha'if. Adz-Dzahabi menulis biografinya dalam Al Mizan yang 
diikuti oleh Al Hafizh dalam Lisan Al Mizan. Keduanya berkata, “Ibnu Yunus 
berkata: Munkar Al Hadits. Ibnu Hibban berkata: Dia meriwayatkan banyak 
hadits munkar dari penduduk Madinah.” Kalimat “Fajada'a anfahu” yaitu 
memotong hidungnya. Ibnu Al Atsir berkata, “A/ Jada': memotong hidung, 
telinga, dan bibir. Namun lebih khusus kepada hidung jika dimutlakkan 
kepadanya.” Kata “Wajabbahu”: memotong zakarnya. “AI Jabb” artinya 
memotong.. Sabda Nabi “Maula Allah wa Rasuluh” yakni bahwasanya walinya 
adalah seluruh kaum muslimin dan menghilangkan kekuasaan wali itu dari 
tuannya karena perlakuan dan permusuhan yang ia dapatkan. Hal ini dijelaskan 
dalam riwayat Ibnu Majah, “Maka Rasulullah SAW bersabda: Pergilah, engkau 

. merdeka. Ia bertanya: Kepada siapa engkau menolongku wahai Rasulullah? Jika 
tuanku memperbudak aku? Beliau menjawab: Kepada seluruh orang mukmin 
dan muslim.” 


Musnad Imam Ahmad — Berg 


unta dan dalam setiap gigi lima unta. Jari-jari sama semuanya dan 
gigi-gigi pun sama.” | 
Muhammad berkata: Aku mendengar Makhul berkata nam 
tidak menyebutkannya dari Nabi SAW. | 
(Abdullah bin Ahmad berkata): Bapakku berkata: Abdurrazak 
berkata: Aku tidak melihat seorangpun yang lebih wara” dalam hadits 


dari Muhammad bin Rasyid. 


CE AS IP aa Ui Ur ARI IS BAL var 


0.7 Jera 


of pe Wae pal 3 oat Kaka Gi yak Ol Gd 


TEE ABI BEP el Ia Ty de Si en an 
» 2 " ... 2 v0 aa naa Be 3, 5 3 aa 
Pan Ig Y3 Hb & aa! Ing Aa ka Y :J8 


s . Tee 


se : Me Cp . ... . .. e sd Par 0... “lp . 
ea Y, CLYU 3 pama PS Y! sai BU V3 TA 
? . P3 . . . na 


SP Pa . 


2. 2... .. 3 
ian | OS E deia 


“8 Sanadnya shahih. Hadits ini ringkasan dari nomor 6681. Hanya saja tidak 
disebutkan di dalamnya rincian hukum diyat gigi. Hukum ini diriwayatkan oleh 
Abu Daud (4563-4:313 Aun Al Ma'bud) dari riwayat Husain Al Muw'allim dari 
Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya dengan lafazh “Dalam gigi ada 
lima lima.” An-Nasa'i meriwayatkannya (2:251) dari jalur Husain juga secara 
ringkas lalu ia meriwayatkannya dari jalur Mathar Al Warrag dari Amru bin 
Syu'aib dengan lafazh, “Gigi sama, lima lima.” Lihat hadits yang telah lalu 
dalam Musnad Ibnu “Abbas (2621 dan 2624). Ucapan Ahmad sesudah hadits di 
atas, “Muhammad berkata: Aku mendengan Makhul” dan seterusnya 
dimaksudkan bahwa Makhul tidak meriwayatkan dari Nabi SAW tetapi ia 
jadikan ucapannya sendiri. Ia tidak memaksudkannya untuk menjelaskan hadits 
namun ingin menjelaskan dua jalur. Bahkan mungkin ia ingin menunjukkan 
keshahihan riwayat yang bersambung karena Muhammad bin Rasyid dikenal 
dengan riwayat dari Makhul secara khusus. Dia telah menghapal dua riwayat 
sehingga tidak ada orang yang menduga bahwa riwayatnya dari Sulaiman bin 
Musa ada kekeliruan darinya atau dari salah satu perawinya karena telah 
diperkuat dari kedua riwayat itu. Oleh karena itu Imam: Ahmad menyertakan 
dua riwayat dengan pujian Abdurrazak kepada Muhammad bin Rasyid dengan 
kewara'an dalam riwayat. 


— Musnad Imam Ahmad 


6712. Abdurrazak menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
mengabarkan kepada kami, dari Abdul Karim Al Jazari, bahwasanya 
Amru bin Syu'aib mengabarkan padanya dari bapaknya, dari 
Abdullah bin Amru: Bahwasanya Rasulullah SAW bersandar di 
tembok rumah. Beliau lalu menasehati dan mengingatkan orang-orang 
dengan bersabda, “Janganlah seseorang shalat sesudah Ashar sampai 
malam dan juga sesudah Subuh sampai terbit matahari. Janganlah 
seorang wanita. bepergian selama tiga hari kecuali bersama 
mahramnya. Janganlah seorang wanita mendahului bibinya dari ayah 
atau bibinya dari ibu. 2 


PPP P3 oi 3 Ca at K3 ea AviY 
Ig. .. 


RA Ae Age an aa GP ea 
6 16 cai 33 aah YA 2 2 paca 
Kata A5 Ia ay ul ats ut Cd Ir 
Be 533 Hadis DEL PE 59 Jai oa Le an 
We nu di ena ANTA 


86 Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (3:213-214). 
Penulisnya berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad. Para perawinya tsigah.” Ia juga 
berkata, “Yang shahih darinya: Larangan shalat sesudah Subuh.”! Telah 
disebutkan maknanya dalam hadits nomor 6681 kecuali larangan wanita 
bepergian tanpa mahram. Telah disebutkan juga klaim Al Hafizh Al Haitsami di 
sana bahwa, «Makna Subuh dalam hadits itu adalah larangan shalat sesudah 
Subuh.” Kami utarakan bahwasanya hadits ini tidak terdapat dalam dua kitab 

— Shahih atau salah satunya ataupun kitab Sunan yang empat dari hadits Abdullah 
bin Amru!! Lihat hadits yang telah lalu tentang wanita bepergian dalam Musnad 
Abdullah bin Umar bin Khaththab (4615, 4696, 6289, dan 6290). Kata 

“Istanada” dalam Majma' Az-Zawa'id tertulis “Istasnada.” Ini terdapat dalam 
naskah di catatan pinggir 6. 


Musnad Imam Ahmad — 


Oa ci Jar le Ja OH APA GP AS 
453 23 PI tag CSI Gak SE 0 | 
4 2 Tah IE Ya 2 ROE 

is : JG ra) VA Ra Laki JG 
Dada Gb daan pd 


| 6713. Abdurrazak menceritakan kepada kami, Daud bin Oais 
mengabarkan kepada kami, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, : 
dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah SAW ditanya tentang agigah? 
Beliau . menjawab, “Sesungguhnya Allah tidak ' menyukai . 
pembangkangan.” Seolah-olah beliau membenci penamaan agigah. 
Mereka berkata: Wahai Rasulullah sesungguhnya kami bertanya 
kepada engkau tentang seorang di antara kami yang dilahirkan? Beliau 
menjawab, “Barangsiapa di antara kalian yang menghendaki 
beribadah atas anaknya maka lakukanlah. Bagi seorang anak lelaki 
dua kambing yang sepadan dan bagi anak perempuan satu kambing.” 
Lalu beliau ditanya tentang farra'? Beliau menjawab, “Farra' adalah 
hak namun jika engkau biarkan ia sampai besar” atau “Sampai besar 
berumur dua atau tiga tahun yang dapat engkau gunakan untuk 
berjihad di jalan Allah atau engkau berikan kepada janda maka itu 
lebih baik daripada engkau menyembelihnya padahal dagingnya 
masih melekat di bulunya. Penuhilah wadahmu dan berikanlah 
kepada untamu.” Nabi ditanya lagi tentang atirah? Beliau menjawab, 
“Atirah adalah hak.” 


Beberapa orang bertanya kepada Amru bin Syfi'aib: Apa itu 
atirah? Dia menjawab: Dahulu mereka menyembelih seekor kambing 


—— Musnad Imam Ahmad 


di bulan Rajab, Memalnya. memakannya, dan memberikan Ls 
orang lain.” 


37 Sanadnya shahih. Abu Daud meriwayatkannya (2842- 3:64-65 Aun Al Ma'bud) 
dengan dua sanad: Yang pertama bersambung (maushul), dari jalur Abdul 
Malik bin Amru, dari Daud bin Oais, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya 
“Saya melihatnya dari kakeknya”. Yang kedua mursal, dari Al Oa'nabi, dari 
Daud, dari Amru bin Syw'aib: “Bahwasanya Nabi SAW”. An-Nasa'i 
meriwayatkan (2:188) sebagiannya dari jalur Abu Nu'aim dari Daud bin Oais. 
Kemudian ia meriwayatkan sebagian yang lain (2:189-190) secara mursal, dari 
jalur Abu Ali Al Hanafi, dari Daud, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya dan 
Zaid bin Aslam: “Mereka berkata: Wahai Rasulullah” kemudian ia 
menyebutkannya secara ringkas. Sabda Nabi “Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai pembangkangan,” Al Khaththabi berkata, “Kalimat itu tidak 
melemahkan masalah agigah, tidak juga menggugurkan kewajibannya. 
Sesungguhnya Nabi hanya menganggap nama itu buruk dan lebih suka - 
menyebutnya dengan istilah yang lebih baik. Maka hendaknya disebut dengan 
nasikah atau dzabihah.” Imam Ibnu Hazm secara luas telah mengemukakan 
dalil kewajiban agigah dalam kitabnya Al Muhalla (7:523-531). Kata “Yansuk” 
dengan mendhammah sin dari wazan “gatala” artinya menyembelih sedangkan 

“rusuk” dengan dua dhamumah dan “nasikah” dengan .memfathah mun dan 
mengkasrah sin artinya sembelihan. Kata “mukaafa'atan", tertulis dalam H K 
demikian, dengan alif sesudah fa' sehingga dibaca dengan memfathah fa'. 
Dalam y tertulis “Mukagfi'atan” yang mungkin dibaca dengan memfathah atau 
mengkasrah fa'. Abu Daud berkata sesudah mengemukakan hadits Ummu 
Karaz Al Ka'biyyah (nomor 2834), “Aku mendengar Ahmad (yakni bin 
Hanbal) berkata: Mukaafa'atan, yakni sama atau mendekati.” Dalam sebagian 
naskah Abu Daud tertulis “Mutagaaribatan” Ibnu Al Atsir berkata, 
“Mukadfi'atan: yakni sama umurnya. Artinya tidak boleh melakukan 'agigah 
kecuali dengan kambing yang tua, sekurang-kurangnya kambing yang sudah 
memenuhi syarat untuk disembelih. Ada yang berpendapat: Mukaafi'atan, 
artinya sama atau mendekati.” Al Khaththabi memilih pendapat yang pertama. 
Kata “Mukaafi'atan' dengan mengkasrah fa', dikatakan: kafa'ahu mukaafi 'uhu, 
yakni yang menyamainya. Ahli hadits mengatakan 'mukafaa'atan' dengan 
fathah. Saya berpendapat difathah lebih tepat karena yang dimaksud adalah dua 
kambing yang sama atau sepadan. Adapun dengan kasrah maka artinya adalah 
bahwa keduanya sama, ini masih dibutuhkan untuk disebutkan apa yang sama. 
Seandainya Nabi bersabda, “Mukaafi atan' maka dikasrahkan lebih tepat. Az- 
Zamakhsyari berkata: Tidak ada perbedaan antara mukaafa'atan dengan 
mukaafi'atan karena kalau sesuatu itu sudah sama dengan yang lain maka 
keduanya berarti sama dan sepadan. Bisa juga maknanya adalah seimbang 

, dengan apa yang diwajibkan dalam zakat ternak dan sembelihan dalam hal 

umurnya. Mungkin juga dibaca dengan fathah jika yang dikehendaki adalah 

kambing yang disembelih dari ungkapan 'Kafa'a Ar-Rajulu ba'irain' jika ia 
menyembelih yang satu kemudian menyembelih yang lain, bersamaan tanpa 


Musnad Imam Ahmad — 


bw 
— membedakan keduanya. Seolah-olah dia berkata: dua kambing yang disembelih 
pada waktu yang sama. “A/ Farra” atau “Al Fara'ah” dengan fa' dan ra' yang 
difathah: anak yang dilahirkan pertama dari-sapi atau kambing. Dahulu mereka 
menyembelihnya ketika masih kecil, sewaktu baru dilahirkan atau tak lama 
sesudahnya. Maka Nabi memberi petunjuk kepada yang lebih baik dari itu 
sebagaimana disebutkan. “Syughzubban” dengan mendhammah syin dan zay 
serta mensukun ghain dan ba' yang ditasydid. Yang semisalnya adalah 
“Syughzuuban” namun dengan tambahan waw sebelum ba'. Riwayat Abu Daud 
hanya dengan lafazh yang pertama. Al Harabi dan Al Khaththabi memaparkan 
banyak bacaan: dalam An-Nihayah (2:226): “Demikian Abu Daud 
meriwayatkannya dalam As-Sunan. Yang ada pada saya “Zukhruban' yakni 
yang dagingnya keras dan tebal.” Al Khaththabi berkata dalam Ma'alim (2724) 
dari Tahdzib As-Sunan), “Demikian Abu Daud meriwayatkan. Ini keliru! Yang 
benar adalah sampai besar dan zukhrub, yaitu tebal. Demikian Abu “Ubaid dan 
lainnya meriwayatkan. Karena serupa, huruf zay diganti dengan syin karena 
dekatnya letak keluar dua huruf itu (makhraj) dan huruf kha' diganti ghain 
karena dekatnya makhraj keduanya sehingga menjadi Syughrub. Sebagian 
perawi salah membacanya dan mengatakan: syughrub!! Ini adalah khayalan 
yang aneh!! Kepastian salah baca paling banyak dalam hal ini terdapat dalam 
riwayat Abu Daud, selain yang diriwayatkan Ahmad dalam Al Musnad. 
Keduanya meriwayatkan dari sisi yang berbeda: Abu Daud meriwayatkan dari 
dua jalur: jalur Abdul Malik bin Amru dan jalur Al Oa'nabi, keduanya dari 
Daud bin Oais, sementara Ahmad meriwayatkannya dari Abdurrazak dari Daud 
bin Oais. Penetapan tiga orang atas huruf ini mengangkat keraguan kesalahan 
dari salah satunya. Riwayat Ahmad menafikan keraguan kesalahan dari Abu 
Daud. Lalu masing-masing mengangkat keraguan salah baca yang dikemukakan 
oleh Al Khaththabi karena sesuainya dua kitab yang diriwayatkan dari dua 
pengarangnya dari jalur-jalur yang tidak sama. Dalam naskah-naskah yang 
banyak tidak ada hubungan dalam satu naskah dari salah satu kitab dengan 
naskah dari kitab lain, sebagaimana sudah jelas. Yang ada dalam masalah ini 
adalah bahwa huruf ini tidak diketahui oleh Al Harbi dan Al Khaththabi. Hal itu 
tidak mengapa karena selain keduanya mengetahuinya, yakni para perawi Al 
Musnad, para perawi Sunan Abu Daud, dan para penulisnya. Walaupun Abu 
Ubaidah dan lainnya meriwayatkannya dengan lafazh lain “zukhrub” yang 
sesuai dengan wazan dan dekatnya makhraj sebagian huruf, tidak didahulukan 
dan tidak diakhirkan, maka ini adalah satu riwayat dan itu adalah riwayat lain, 
sebagaimana diketahui dengan jelas. Asal kata “syughzub” sendiri sudah 
“dikenal. Dalam Al-Lisan misalnya, “Asy-Syaghzabah artinya menjadi keras. 
Setiap sesuatu yang sulit adalah syaghzabi. Manhal syaghzabiy: jalan yang 
berliku-liku... Asy-Syaghzabiyyah juga berarti pukulan menipu dalam gulat, 
yaitu melilit kaki lawan dengan kakimu. Engkau katakan: syaghzabtuhu 
syaghzabatan.” Jadi kata itu pada dasarnya kembali kepada arti kuat dan kulit 
dan arti lain yang kembali kepada kedua arti itu. Cabang huruf dari kata itu 
memang dekat dan bisa diterima, tidak asing, dan tidak seperti yang dikatakan 
berupa pembebanan. Kata “Ibnul Makhadh” artinya unta yang berumur dua 


— Musnad Imam Ahmad 


AB BIS YG gan MASA Kana Gp Lo La KAT SN 
aa Me Asa PAN 3 MUI 
DUA UR Gor aa aa dp Jo u: Jun. ok son 
toa JUL Haag dl Ke AI IP IE ce oa 
An DE Wi cah Ji Us da JAS LS 
MAA BS Gs ia bh dl Sl Ke 


Io na AO Yaa pala Io 


2... 


6714. Al Husain bin Muhammad dan Suraij menceritakan 
kepada kami, Keduanya berkata Ibnu Abu Az-Zinad menceritakan 
kepada kami, dari Abdurrahman bin Al Harts, dari Amru bin Syu'aib, 
dari bapaknya, dari kakeknya: Bahwasanya Rasulullah SAW menemui 
dua orang yang saling terikat berjalan ke rumah. Rasulullah SAW 
bertanya, “Apa maksudnya tali ini?” Keduanya menjawab: Wahai 
Rasulullah, kami bernazar untuk berjalan ke rumah dengan saling 
terikat! Maka Rasulullah SAW bersabda, “Ini bukanlah nazar.” Beliau 
pun melepaskan tali keduanya. 


tahun sementara “Ibnul Labur?' artinya unta yang berumur tiga tahun. “Tukfi u 
inaa'aka” Al Khaththabi berkata, “Yang dimaksud dengan kata ina” adalah 
wadah untuk memerah susu unta.” Ibnu Al Atsir berkata, “Maksudnya 
membalikkan wadahmu karena tidak tersisa susu yang engkau perah darinya.” 
Al Mundziri berkata, “Kafa'tu al Ina': aku membaliknya. Begitu juga 
akfa 'tuhu, sama artinya. Sebagian berkata: Kafa'tu: aku membalik, sedangkan 
akfa'tu: aku memberi harapan. Ini adalah pendapat Al Kisa'i.” “Tuwaalih 
naagataka” dari kata Al Walah yang berarti sedih. Ada yang mengatakan 
artinya adalah hilangnya akal karena sangat rindu, sedih, atau takut. Dikatakan: 
Uwaalihuhu dengan hamzah dan Wallahahu dengan tasydid. Al Mundziri 
berkata, “Yakni merisaukannya tentang anaknya... Setiap perempuan yang 
berpisah dengan anaknya disebut walih.” 


Musnad Imam Ahmad — 


Suraij berkata dalam haditsnya, “Sesungguhnya. nazar itu 
adalah sesuatu yang dilakukan untuk mencari keridhaan Allah.” 


PE aa ara Pe BN aa KAK, 
die Jo Mt Ip IG IG ia Ipa Ip gi ajh 
Baki ig dl Jo AN an Mia -JE TA LEA vh 


6715. Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, Al Faraj 
menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Amir, dari Amru bin 


18 Sanadnya shahih. Abdurrahman bin Al Harts adalah Ibnu Abdillah bin Ayyasy 
Al Makhzumi. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (4:186). 
Penulisnya berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam sanadnya ada 
Abdurrahman bin Abu Az-Zinad. Sekelompok orang menilainya tsigat 
sedangkan sekelompok lain menilainya dha'if” Ibnu Abi Az-Zinad adalah 
tsigat menurut kami, sebagaimana telah kami tegaskan berulang kali. Di 
antaranya dalam hadits nomor 1418. Kami tambahkan di sini bahwa kalimat At- 
Tirmidzi tentang ketsigahannya terdapat di dalamnya (3:59) ketika ia 
meriwayatkan hadits dari jalurnya. Dalam hadits itu ada tambahan huruf yang 
tidak disebutkan oleh selainnya. At-Tirmidzi berkata, “Sesungguhnya yang -. 
menyebutkan huruf itu adalah Abdurrahman bin Abu Az-Zinad. Dia adalah 
tsigat hafizh.” Al Haitsami juga berkata, “Abu Daud meriwayatkan sepotong 
dari akhirnya.” Hadits yang ada dalam Abu Daud ia riwayatkan dalam (Bab 
Talak Sebelum Nikah) dari hadits Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari 
kakeknya tentang hal itu (2190), dari jalur Mathar Al Warrag dari Amru. 
Kemudian ia juga meriwayatkan semisalnya (2191) dengan tambahan dalam 
bersumpah, dari jalur Al Walid bin Katsir, dari Abdurrahman bin Al Harts, dari 
Amru. Kemudian ia meriwayatkan (2192-2:224 Aun Al Ma'bud) dari jalur 
Yahya bin Abdullah bin Salim, dari Abdurrahman bin Al Harts Al Makhzumi, 
dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, “Bahwasanya Nabi SAW 
bersabda dalam hadits ini, beliau menambahkan: Tidak ada nazar kecuali yang 

— dilakukan untuk mencari keridhaan Allah.” Hadits ini adalah yang terdapat di 
Abu Daud namun tersambung dengan makna lain yang bukan di sini. Kata 
“Mugtarinan” dan seterusnya: yaitu satu dengan yang lain terikat dengan tali. 41 
Garan dengan memfathah ra': tali yang mengikat. Bentuk jama'nya Oaran 
juga. Sementara Al Oiran dengan mengkasrah gaf tali. Demikian dikatakan 

— Ibnu Al Atsir. 


— Masnad Imam Ahmad 


Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, “Tidak boleh melaksanakan gishash kecuali amir/penguasa, 
atau yang diperintahkan, atau orang munafik” Aku bertanya 
padanya: Sesungguhnya sampai kepada kami (atau yang dibebankan)? 
Ia berkata: Seperti inilah aku mendengar Nabi SAW bersabda.” 


Ai Kena ia YG KA AE) PAN Tak van 


? 0. 


ot: Ai pl ip bj apk Ip ab Lara cab) GI 
Ji aa ga pl Yi as 3 ang eat Ko IA 
| SIANG BAD R3 India 

6716. Abu An-Nadhr dan Abdusshamad menceritakan kepada 


kami, keduanya berkata, Muhammad yaitu bin Rasyid, menceritakan. 


kepada kami, Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Amru bin 
Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya: Sesungguhnya Rasulullah 
SAW menetapkan bahwa ag! (diyat) dua Ahli Kitab setengah agl 
kaum muslimin. Mereka adalah Yahudi dan Nasrani.” 


10 Sanadnya dha'if karena dha'ifhya Al Faraj yang meriwayatkan dari Abdullah 
bin Amir. Dia adalah Al Faraj bin Fudhalah. Akan tetapi hadits ini sendiri 
shahih. Al Faraj tidak sendirian dalam meriwayatkannya dari Abdullah bin 
Amir. Al Auza'i juga meriwayatkannya dari Abdullah bin Amir, dalam Ibnu 
Majah (2:214) dan sebagaimana disebutkan oleh Adz-Dzahabi dalam AI Mizan 
dalam biografi Abdullah bin Amir (2:50-51). Abdullah bin Amir juga tidak 
sendirian meriwayatkan hadits ini. Telah disebutkan hadits nomor 6661 dari 
riwayat Abdurrahman bin Harmalah dari Amru bin Syu'aib. Kami telah merinci 
hal ini di sana. 

310 Sanadnya shahih. Muhammad bin Rasyid adalah Al Makhuli. Telah disebutkan 
ketsigahannya dalam hadits nomor 6662. Sulaiman adalah Ibnu Musa Al 
Umamwi, ahli figh penduduk Syam. Telah disebutkan ketsigahannya dalam hadits 
nomor 4535. Hadits yang semakna dengan hadits ini telah disebutkan dalam 
hadits yang panjang nomor 6692 dari jalur Ibnu Ishak dari Amru bin Syu'aib. 


Musnad Imam Ahmad — 


a89 36. 3 


BAL LA EI5 YG AAN KE, AA AA EA AYAY 
Nana Pd sa bi IA gk ba 
yaah AI Si & MA JA :JB Kang Ir dia A 


. Ka 


UPDL3 Zi aa 23 ne sial Ie la 3g 3,5 Ya op 
uk pr de Pede G3 ah Ja WS, dls Opph GIS 
LJak Ipataf US, 


6717. Abu An-Nadhr dan Abdusshamad menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata, Muhammad menceritakan kepada kami, 
Sulaiman, yaitu bin Musa menceritakan kepada kami, dari Amru bin 
Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi SAW. 
bersabda, “Barangsiapa yang membunuh dengan sengaja maka ia 
diserahkan kepada keluarga yang terbunuh. Jika mereka 
menghendaki, mereka boleh membunuhnya. Jika mereka 
menghendaki, mereka bisa mengambil diyatnya yaitu tiga puluh ekor 
unta usia tiga tahun, tiga puluh ekor unta usia empat tahun, dan 
empat puluh ekor unta usia lima tahun. Itu adalah agl yang 
terencana. Jika mereka berdamai dengannya maka itu hak mereka. Itu 
adalah agl yang kuat.” 


daa Ken 2 Gas Y Lan AA yi ani AYAM 


PKN ATP AON Para 


'1| Sanadnya shahih. Akan disebutkan di tengah-tengah hadits yang panjang nomor 
7033 dari riwayat Ibnu Ishak dari Amru bin Syu'aib. 


' — Musnad Imam Ahmad 


v3 v5 ad AM Ju AN aa bibata. YA dh kt 
TA Jar V9 Pj ee 


6718. Abu An-Nadhr dan Abdusshamad menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata, Muhammad menceritakan kepada kami, 
Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Amru bin Syu'aib, dari 
bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 
“Agl (diyat) Syibh Al Amd (semi sengaja) itu berat seperti agl Al Amd 
(sengaja): tetapi pelakunya tidaklah dibunuh. Demikian itu lantaran 
setan. menghasut di antara orang-orang.” Abu An-Nadhr berkata, 
“Sehingga menjadi lemparan kepada orang buta, tanpa fitnah dan 
tidak membawa senjata.”?!? 


pe pda pama Cia FS A33 avya 


ae Ma Mona an walau 
SY tu Eni Ca 


2 


312 Sanadnya shahih. Abu Daud meriwayatkannya (4565- 4:314-314 Aun Al 
Ma'bud) dari jalur Muhammad bin Rasyid dari Sulaiman bin Musa. Akan 
disebutkan hadits yang semisal maknanya dalam dua hadits yang panjang 
nomor 6742 dari riwayat Abdusshamad dari Muhammad bin Rasyid dari 
Sulaiman dan nomor 7033 dari riwayat Ibnu Ishak dari Amru bin Syu'aib. 
Ucapan Abu An-Nadhr “rimmiyyan fi 'immiyyan” keduanya dengan 
mengkasrah awalnya, mentasydid mim yang dikasrah, dan ya' yang ditasydid 
dan difathah. Ibnu Al Atsir berkata (3:131), :4/ “Immiyya, dengan kasrah dan 
tasydid, berasal dari wazan fi'iila dari kata 'ama seperti rimmiyya dari kata 
ramy. Itu adalah bentuk mashdar. Artinya: ada seseorang yang terbunuh di 
antara mereka namun urusannya menjadi samar dan tidak diketahui siapa 
pembunuhnya. Hukum hal ini seperti hukum orang yang terbunuh tidak sengaja, 
maka (si pembunuh) wajib membayar diyat.” Penyalin naskah » dari Al Musnad 
ini pintar dalam menulis dua kata itu padahal dalam kitab-kitab ushul dan 
referensi lain terjadi perubahan dalam penulisan dua kata itu. 


Musnad Imam Ahmad — 1371 | 


6719. Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, Muhammad 
menceritakan kepada kami, dari Sulaiman, dari Amru bin Syw'aib, 
dari bapaknya, dari kakeknya: Bahwasanya Rasulullah SAW 
menetapkan, “Barangsiapa yang dibunuh karena tidak sengaja maka 
diyatnya adalah seratus unta”? 


pb pan an Ea di AE aw. 
OS pl) dia de AN Iyag Of el Pap Ha yi 


At Pe 5 Ja BA aah ori LS AI Ap 3G 
2 0, Too, 3 Aa ran 05. 0. 
(SA 0 ya D3 | Ja dang Yan WIN ph aja 


Pd aa 3 o . 0 ge 
5 0... . 


6720. Abu Bakr Al Hanafi menceritakan kepada kami, 
Usamah bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Amru bin Syu'aib, 
dari bapaknya, dari kakeknya: Bahwasanya Rasulullah SAW sedang 
tidur lalu menemukan sebuah kurma di bawah pinggangnya. Beliau 
mengambilnya dan memakannya. Pada akhir malam beliau menggeliat 


'8 Sanadnya shahih. Muhammad adalah bin Rasyid Al Makhuli. Sulaiman adalah 
bin Musa Al Umawi. Terdapat kesalahan dalam kitab ushul di sini: tertulis 
“Muhammad bin Sulaiman,” tertulis bin sebagai ganti dari kata “an.” Jelas itu 
merupakan kesalahan lama dalam naskah Al Musnad karena ushul yang tiga 
atasnya sesuai. Itu adalah kesalahan yang jelas dan tak diragukan. Hadits ini 
adalah hadits Muhammad bin Rasyid dari Sulaiman bin Musa seperti tiga sanad 
sebelumnya. Bahkan telah dijelaskan hadits yang panjang nomor 6663 dari 
Husain: Muhammad bin Rasyid menceritakan kepada kami, dari Sulaiman, dari 
Amru bin Syu'aib.” Begitu pula Abu Daud (nomor 4541), An-Nasa'i (2:247), 
dan Ibnu Majah (2:72) meriwayatkannya. Seluruhnya dari jalur Muhammad bin 
Rasyid dengan sanad ini. Akan datang hadits yang semakna juga di tengah- 
tengah hadits lain yang panjang (nomor 7033) dari riwayat Ibnu Ishak dari 
Amru bin Syu'aib. Lihat Nashb Ar-Rayah (4:332). 

Perhatian: Terdapat dalam takhrij hadits yang terdahulu (nomor 6663) bahwa 
hadits itu dalam An-Nasa'(2:347) terdapat kealpaan dalam menulis nomor 
halaman. Yang benar adalah 247 (cetakan terdahulu). 


— Musnad Imam Ahmad 


dan membuat para istrinya khawatir. Beliau pun 'berkata, “Tadi aku 
menemukan sebuah kurma di bawah pinggangku kemudian 
memakannya. Aku khawatir kurma itu merupakan kurma sedekah. 4 


. 2 Gece. 30 3G HB 


ape IP ab Ol pp lah Gp AS Gis .VYYA 

ad FE pa de Papa Il io NO tahan ap Aa Up oh 

ot S Ji Y, Lha il KN SE Sabu PE, 
Ai Ol gas BU 


6721. Hammad bin Mas'adah menceritakan kepada kami, dari 
Ibnu Ajlan, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, 
bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Penjual dan pembeli berada 
dalam khiyar (memilih untuk meneruskan transaksi atau tidak) sampai 
keduanya berpisah kecuali terjadi transaksi khiyar. Tidak 
diperbolehkan baginya memisahkannya karena khawatir ia akan 
' menerimanya.” 


31 Sanadnya shahih. Abu Bakr Al Hanafi adalah Abdul Kabir bin Abdul Majid. 
Telah disebutkan ketsigahannya dalam hadits nomor 6628. Telah disebutkan 
juga hadits yang panjang nomor 6691. Kami telah tunjukkan hal itu di sana. 

315 Sanadnya shahih. Ibnu Ajlan adalah Muhammad bin Ajlan. Hadits ini 

“ diriwayatkan oleh Abu Daud (3456-3:288 Aun Al Ma'bud) dari jalur Al-Laits 
bin Sa'd dari Ibnu Ajlan. Al Mundziri berkata (3311), “At-Tirmidzi dan An- 
Nasa'i meriwayatkannya. At-Tirmidzi berkata: hasan.” Ini terdapat dalam Al 
Muntaga (nomor 2885). Lihat hadits yang telah lalu dalam Musnad Abdullah ' 
bin Umar bin Khaththab (nomor 6193). “Safgah” sama dengan “Shafgah.” 
Terkadang sin dan shad saling dipertukarkan. Penjelasan masalah ini telah 
dikemukakan dalam hadits nomor 3725: Hadits ini di sini ditulis dengan sin 
dalam 7 6, ditulis dengan sin juga dalam ». Dalam 5 ditulis dengan shad. 


Musnad Imam Ahmad — 


26. 3 


5 al) Gil Peng ara ja MAS AvYY 
PN EN Pe AS spa yap go 
Ag RA Seo A05 JP da Ya pe YA 


.. 6722. Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, Muhammad, 
yaitu bin Rasyid, menceritakan kepada kami, dari Sulaiman bin Musa: 
Bahwasanya Abdullah bin Amru menulis surat kepada pekerja yang 
mengelola tanahnya: Jangan engkau menahan kelebihan airmu karena 
aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang 
menahan kelebihan airnya agar dengannya ia menahan kelebihan 
rumputnya maka Allah akan menahan kelebihan dirinya pada hari 
kiamat 2316 | 


116 Sanadnya dha'if karena terputus. Sulaiman tidak pernah bertemu dengan 
Abdullah bin Amru. Jelas ia meriwayatkannya dari Amru bin Syu'aib, dari 
bapaknya, dari kakeknya. Namun seperti inilah tertulis di dalam asal Al 
Musnad, tidak bersambung. Hadits ini telah disebutkan secara ringkas, dengan 
menyebutkan yang marfu' saja, dari riwayat Isma'il, dari Laits bin Abi Sulaim, 
dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya (6673). Kami telah 
tunjukkan di sana. Akan disebutkan juga hadits yang bersambung, dari riwayat 
Affan, dari Hammad bin Salamah, dari Laits, dari Amru bin Syu'aib (7057) dan 
telah kami tunjukkan juga di sana. Al Hafizh berkata dalam .At-Talkhish 
(halaman 257), “Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam Ash-Shaghir dari hadits 

. Al A'masy dari Amru bin Syu'aib padahal A'masy tidak meriwayatkan dari 
Amru dan lainnya.” Asal hadits yang marfu' adalah shahih tidak diragukan lagi, 
dengan apa yang telah kami jelaskan di sini dan di sana. Asal kisah ini, surat 
Abdullah bin Amru kepada pekerjanya, juga shahih. Yahya bin Adam telah 
meriwayatkan dalam kitab Al Kharaj (nomor 340 dalam koreksian kami), “Abu 
Bakr bin Ayyasy menceritakan kepada kami, dari Syu'aib bin Syu'aib, adiknya 
Amru bin Syu'aib, dari saudaranya Amru bin Syu'aib, dari salim maula 
Abdullah bin Amru, ia berkata: Berikanlah padaku kelebihan air dari tanahnya 
dengan pukulan tiga puluh ribu. Aku pun menulis surat kepada Abdullah bin 
Araru yang kemudian menjawabnya kepadaku: Jangan kau jual akan tetapi 
dirikanlah penampungan airmu kemudian berikanlah air kepada yang di bawah 


— Musnad Imam Ahmad 


dan dibawahnya lagi. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW melafang 
menjual kelebihan air.” Al Baihagi meriwayatkannya dalam 4s-Sunan Al Kubra 
- (6:16) dengan sanadnya kepada Yahya bin Adam, dengan sanad ini. Sanad ini 
muttashil jayyid, derajatnya hasan kalau tidak shahih. Telah kami sebutkan di 
sana, dalam penelitian kami atas kitab 4! Kharaj, bahwa kami tidak menemukan 
biografi Syu'aib bin Syu'aib namun Ibu Sa'd menyebutkannya (5:180) dalam 
anak-anak Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin. Amru. Akan tetapi 
sesudah itu kami menemukan biografinya dalam At-Tarikh Al Kabir karya Al 
Bukhari (2/2/219). Al Bukhari berkata, “Syu'aib bin Syu'aib bin Muhammad 
bin Abdullah bin Amru bin Ash, meriwayatkan dari saudaranya Amru bin ' 
Syu'aib. Demikian dikatakan oleh Yahya bin Adam dari Abu Bakr bin 
Ayyasy.” Telah kami sebutkan juga kalau kami tidak menemukan biografi 
“Salim maula Abdullah bin Amru” akan tetapi saya menemukan biografinya 
dalam Al Kabir juga (2/2/119-120). Al Bukhari berkata, “Salim kepala rumah 
tangga Abdullah bin Amru, ada yang mengatakan maula Abdullah bin Amru, Al 
Ourasyi As-Sahmi, meriwayatkan dari Abdullah bin Amru, Amru bin Syu'aib 
meriwayatkan darinya.” Dua perawi ini ditulis biografinya oleh Al Bukhari dan 
dia tidak menyebutkan kritikan (jarh) kepada keduanya. Salah satunya termasuk 
tabi'in sehingga riwayat keduanya tidak kurang dari derajat hasan. Ucapannya 
“Agim Oildak” dengan mengkasrah gaf dan mensukun lam, artinya adalah 
penampungan air. Dikatakan “Galadtu Az-Zar'a, idza sagaituhu.” Demikian 
dikatakan Ibnu Al Atsir. Ja juga berkata, “Yaitu jika engkau mengairi tanahmu 
sehari bergantian engkau berikan dengan yang di bawahmu.” Abu Yusuf Al 
adhi, pengikut Abu Hanifah, meriwayatkan dalam kitab Al Kharaj (halaman 
114-115: dari terbitan As-Salafiyah), “Muhammad bin Abdurrahman bin Abi 
Laila menceritakan kepadaku, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari 
kakeknya, ia berkata: Seorang sahaya milik Abdullah bin Amru menulis surat 
kepada Abdullah bin Amru: Amma ba'du, aku telah diberikan tiga puluh ribu 
dengan kelebihan air, setelah aku mengairi sawah, pohon kurma, dan akar 
pohonku. Berpendapat untuk menjual kelebihan air itu lalu membeli beberapa 
budak untuk menolongku mengelola tanahmu. Bolehkah aku melakukannya? 
Abdullah lalu menulis balasan kepadanya: “Suratmu telah sampai kepadaku dan 
aku mengerti apa yang engkau tulis untukku. Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, 'Barangsiapa yang menahan kelebihan air yang dengannya ia 
menahan kelebihan rumput maka Allah akan menahan kelebihan dirinya pada 
hari kiamat.' Jika suratku ini telah sampai kepadamu maka airilah pohon 
kurma, sawah, dan akar pohonmu, selebihnya airilah sawah tetanggamu yang 
dekat dan lainnya. Wassalam:” Ini adalah sanad yang jayyid. Abu Yusuf Al 
Oadhi adalah perawi yang tsigah shadug. Mereka mengkritiknya tanpa dasar. Al 
Bukhari menulis biografinya dalam Al Kabir (4/2/397) dan berkata, “Mereka 
meninggalkannya.” Ia juga berkata dalam Adh-Dhu 'afa” (halaman 38), “Yahya, 
Ibnu Mahdi, dan lainnya meninggalkannya.” Adz-Dzahabi menulis biografinya 
dalam Al Mizan (3:321-322), Al Hafizh dalam Lisan Al Mizan (6:300-301), dan 
Al Khathib dalam Tarikh Baghdad dengan biografi yang luas (14:242-262). 
Komentar yang paling adil yang dikatakan tentang dirinya adalah ucapan 


Musnad Imam Ahmad — /375 


| 


Ia daa 0 2G 


PAN PAN UG HA ae pts avrr 
Te Lo Ip LI tahan PAP AA yi yah 


DEA ye dg 


6723. Ishak bin Isa menceritakan kepada kami, Malik 


mengabarkan kepadaku, seorang yang tsigah mengabarkan kepadaku, 
dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari si) ia berkata, 
“Rasulullah SAW melarang jual beli Urban. si 


317 


Ahmad bin Kamil yang ada dalam karya Al Khathib, “Yahya bin Ma'in, Ahmad 
bin Hanbal, dan Ali bin Al Madini tidak berbeda pendapat tentang 
ketsigahannya dalam meriwayatkan.” Apa yang dikutip dalam Lisan Al Mizan 
dari Ibnu Adiy yang berkata, “Tidak ada ahli ra'y yang lebih banyak haditsnya 
daripadanya, hanya saja ia meriwayatkan dari orang-orang yang dha'if seperti 
Al Hasan bin Imarah dan lainnya. Kebanyakan ia berbeda pendapat dengan ahli 
ra'y dan mengikuti hadits. Jika haditsnya diriwayatkan oleh orang yang tsigat 
dan ia meriwayatkan dari orang yang fsigah maka tidak apa-apa.” Dari An- 
Nasa'i, “Dalam kitab Adh-Dhu'afa', ketika disebutkan pengikut Abu Hanifah: 
Abu Yusuf, tsigat.” Dari Ibnu Hibban, ia menyebutkan Abu Yusuf dalam kitab 
Ats-Tsigat dan berkata, “Dia adalah seorang guru yang ahli. Dia tidak 
menempuh cara mazhabnya kecuali dalam masalah-masalah cabang. Ia 
menjelaskannya dalam kitab Al Iman wa Al Our'an.” Ibnu Abi Laila berkata: 
Haditsnya hasan, sebagaimana telah kami jelaskan dalam hadits nomor 778. 
Hadits ini dalam riwayat Abu Yusuf menjadi syahid (penguat) atas hadits Al 
Musnad ini yang menunjukkan bahwa Amru bin Syu'aib meriwayatkannya dari 
bapaknya, dari kakeknya, serta bukti hadits Yahya bin Adam yang 
meriwayatkannya juga dari si pemilik kisah, yaitu Salim maula Abdullah bin 
Amru. riwayat-riwayat ini saling menguatkan satu dengan lainnya. 

Sanadnya dha'if, Karena tidak diketahuinya “Seorang yang tsigah” yang 
diriwayatkan oleh Malik. Namun hadits itu sendiri adalah shahih karena 
keadaan sanadnya yang bersambung dengan diketahuinya “Orang yang tsigah” 
ini, sebagaimana akan disebutkan. Hadits ini terdapat dalam Al Muwaththa' 
(609 cetakan Fu'ad Abdul Bagi), “Dari Malik, dari seorang yang menurutnya 
tsigat, dari Amru bin Syu'aib.” Ibnu “Abdil Barr menyebutkannya dalam At- 
Tagashshi (nomor 786), ia berkata, “Seperti inilah Yahya berkata dari Malik 
dalam hadits ini, dari seorang yang menurutnya tsigat, dari Amru bin Syu'aib, 
dari bapaknya, dari kakeknya. Beberapa orang mengikutinya di antaranya Ibnu 
Abdil Hakam. Al Oa'nabi, At-Tanisi, dan sekelompok orang berkata tentang 
hadits ini dari Malik: Bahwasanya seseorang menyampaikan kepadanya dari 
Amru bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya. Sama saja apakah ia 


! — Musnad Imam Ahmad 


mengatakan dari orang yang menurutnya tsigah atau seseorang menyampaikan 
kepadanya karena ia tidak mengambil dan tidak meriwayatkan hadits kecuali 
dari orang yang tsigat. Orang-orang membicarakan tentang orang “yang 
menurutnya tsigat dalam hadits ini, seperti telah kami utarakan pada babnya dari 
kitab At-Tamhid.” Begitu juga Abu Daud meriwayatkannya (3502- 3:302 Aun 
Al Ma'bud) dari Abdullah bin Maslamah, ia berkata, “Aku membaca di-hadapan 
Malik bahwasanya seseorang menyampaikan kepadanya dari Amru bin 
Syu'aib.” Begitu juga Ibnu Majah meriwayatkannya (2:10) dari Hisyam bin 
Ammar, “Malik bin Anas menceritaan kepada kami, ia berkata: Seseorang ' 
menyampaikan kepadaku dari Amru bin Syu'aib.” Al Bahagi “pun 
meriwayatkannya dalam As-Sunan Al Kubra (5:342) dari jalur Ibnu Wahb, ia 
berkata, “Malik bin Anas mengabarkan kepadaku, ia berkata: Seseorang 
menyampaikan kepadaku dari Amru bin Syu'aib.” Az-Zargani mengutip dalam 
syarah Al Muwaththa' (3:96-97) dari Al Istidzkar karya Ibnu Abdil Barr, “Yang 
lebih menyerupai, orang itu adalah Ibnu Lahi'ah kemudian dia (Ibnu Abdil 
Barr) meriwayatkannya dari jalur Ibnu Wahb, dari Malik, dari Abdullah bin 
Lahi'ah, dari Amru.” Al Baihagi meriwayatkannya juga (5:343) Abu Ahmad 
bin Adiy Al Hafizh, dari riwayat Malik “Dari seseorang yang tsigah,” 
kemudian mengutip dari Ibnu “Adiy yang berkata, “Dikatakan: bahwasanya 
Malik mendengar hadits ini dari Ibnu Lahi'ah dari Amru bin Syu'aib. Hadits 
yang berasal dari Ibnu Lahi'ah dari Amru bin Syu'aib sudah masyhur.” 
Kemudian Al Baihagi mengutip riwayat Ibnu Adi padanya dari jalur Outaibah 
bin Sa'id, “Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, dari Amru bin Syu'aib, 
lalu ia menyebutkan hadits itu.” Ini adalah sanad yang shahih yang bersambung. 
. Berbeda dengan apa yang disangka oleh Al Baihagi setelah itu bahwa Ibnu 
Lahi'ah tidak bisa dijadikan hujjah dan bahwa “Asal hadits ini merupakan 
mursal Malik”. Terdapat dari jalur lain: Al Hafizh menyebutkannya dalam 
Lisan Al Mizan (6:212) bahwa Ad-Daraguthni meriwayatkan hadits itu dari 
hadits-hadits gharib Malik, dari jalur Al Haitsam bin Al Yaman, “Malik 
menceritakan kepada kami, dari Amru bin Al Harts, dari Amru bin Syu'aib” dan 
seterusnya. Kemudian ia berkata, “Ad-Daraguthni berkata: Al Haitsam bin Al 
Yaman sendirian meriwayatkan hadits ini dari Malik, dari Amru bin Al Harits. 
Habib meriwayatkannya dari Malik dari Abdullah bin Amir Al Aslami. 
Disebutkan: Dari Malik dari Ibnu Lahi'ah. Namun dalam Al Muwaththa' 
tertulis: Dari Malik, bahwasanya seseorang menyampaikan kepadanya dari 
Amru bin Syw'aib.” Sanad Al Haitsam merupakan sanad yang baik namun Al 
Haitsam didha'ifkan oleh Abu Al Fath Al Azdi. Akan tetapi pendha'ifan ini 
tidak berarti jika hanya Al Azdi yang mendha 'ifkan. Abu Hatim berkata tentang 
Al Haitsam, “Shalih.” Sementara Amru bin Al Harts bin Ya'gub Al Anshari 
yang diriwayatkan oleh Malik merupakan seorang tsigat yang dikenal. Adapun 
riwayat Habib, yang ditunjukkan oleh Ad-Daraguthni, telah diriwayatkan oleh 
Al Baihagi (5:342). Ia berkata sesudah riwayat Malik, “Seperti inilah Malik bin 
Anas meriwayatkan hadits ini dalam Al Muwaththa'. Ia tidak menyebutkan 


Musnad Imam Ahmad — | 


—————————————————-——o.— 
siapa yang ia riwayatkan. Habib bi Abi Habib meriwayatkannya dari Malik 
yang berkata: Abdullah bin Amir Al Aslami menceritakan kepadaku dari Amru 
bin Syu'aib, kemudian ia menyebutkan hadits itu.” Kemudian Al Baihagi 
meriwayatkan hadits ini dengan sanadnya dari jalur Al Migdam bin Daud bin 
Tulaid Ar-Ru'aini, “Habib bin Abi Habib menceritakan kepada kami, lalu 
menyebutkan hadits itu.” Ibnu Majah juga meriwayatkannya (2:10) dari Al 
'Fadhl bin Ya'gub Ar-Rakhami, “Habib bin Abi Habib Abu Muhammad, penulis 
Malik bin Anas, menceritakan kepada kami: Abdullah bin Amir Al Aslami 
menceritakan kepada kami dari Amru bin Syu'aib” dan seterusnya. Ini adalah 
sanad yang sangat dha'ifkarena Habib bin Abi Habib Al Mishri, penulis Malik, 
sangat dha'if bahkan tertuduh memalsukan sehingga ia tidak berarti. Riwayat 
ini pun masih diperselisihkan sebagaiman engkau lihat. Dalam riwayat Ibnu 
Majah disebutkan kalau Habib meriwayatkannya dari Abdullah bin Amir Al 
Aslami secara langsung, sementara dalam riwayat Al Baihagi dia 
meriwayatkannya dari Malik dari Abdullah bin Amir. Riwayat Ibnu Majah lebih 
diunggulkan, bahkan riwayat itulah yang benar karena yang meriwayatkan dari 
Habib adalah Al Fadhl bin Ya'gub Ar-Rakhami, seorang tsigat hafizh. 
Sementara riwayat Al Baihagi berasal dari jalur Al Migdam bin Daud Ar- 
. Ru'aini, seorang dha'if, sebagaimana dijelaskan dalam biografinya dalam Lisan 
Al Mizan (6:84-85). Hadits ini dinisbatkan oleh Al Majd Ibnu Taimiyah dalam 
Al Muntaga (2805) kepada An-Nasa'i juga namun saya tidak menemukannya 
dalam Sunan An-Nasa'i, mungkin terdapat di dalam As-Sunan Al Kubra. Oleh 
karena itu Al Mundgziri tidak menisbatkan kepadanya (3359) begitu juga Ibnu 
Al Atsir dalam Jami” Al Ushul (334). “Al “Urban” dengan mendhammah 'ain 
dan mensukun ra', Malik menafsirkannya dalam AI Muwaththa' sesudah 
menuliskan hadits itu sebagai berikut, “Itu adalah —menurut pendapat kami- 
seseorang membeli budak atau seorang anak, atau menyewa binatang 
pengangkut, lalu orang yang menjual berkata kepada orang yang membeli atau 
menyewa darinya: Aku akan memberikan satu dinar atau satu dirham atau lebih 
banyak atau lebih sedikit kepadamu bahwa jika aku ingin mengambil barang 
dagangan atau mengendarainya maka aku tidak menyewa darimu. Yang aku 
berikan kepadamu berasal dari harga dagangan atau sewa kendaraan. Jika aku 
meninggalkan jual beli dagangan atau sewa kendaraan maka aku tidak 
. memberikan apapun untukmu. Ini tak diragukan lagi adalah batil.” Hal seperti 
ini hingga sekarang dikenal dengan nama Al “Urbun (uang muka). Ibnu Al Atsir 
menafsirkan kata ini dalam An-Nihayah mirip dengan yang ditafsirkan oleh 
Malik, kemudian berkata, “Dikatakan: A'rabi Ji kadza, “Arraba, dan 'Arban, 
urban, 'urbun, dan 'arbun. Disebut demikian untuk mengikat jual beli, yaitu 
kesepakatan dan menghilangkan kegagalan agar orang lain tidak memilikinya 
dengan membelinya.” Lihat 4! Mu'rab karya Al Juwaligi dengan syarah kami 
(halaman 232-233), Kami jelaskan dalam kitab itu tentang kedha'ifan hadits ini 
lalu kami temukan lagi di sini dan kami jelaskan keshahihannya. Alhamdulillah. 
Kata ini tertulis dalam (KH) “AI Uryaf” dengan ya” menggantikan ba' dan ta' 


(378) — Musnad Imam Ahmad 


Jap ok Ap na 6 Sara An ja Pa ra AV 
Ai eban AI Ji Aa dl dp ek uh ahh Ip 
Hajar K0) Va Coli GAN Es JAS ya -JG 


6724. Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, Muhammad 
menceritakan kepada kami, dari Sulaiman bin Musa, dari Amru bin 
Syw'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, “Barangsiapa yang membawa senjata atas kami maka 


bukan termasuk golongan kami, juga yang mengintai di jalan.” 


3 0. Pt 


CL GS SIP AH LN X2 Gi avro 
Si Ed Map gina ia eta - 


PEN an KB plg ba K3 


.. 
2. 8 


Ta UR Ar ulas JS Male 3 ab 


N . 


3 aa . dB NS ES dl J5 UG JW dala 
s 3. cai (Nag WB ea ag Ye tan It an, 106 


menggantikan mun. Ini jelas salah tulis. Telah kami betulkan dari (9 p) dan dari 
Al Muwaththa' dan lainnya. 

?18 Sanadnya shahih. Muhammad adalah bin Rasyid. Bagian pertama hadits ini, 
yaitu sabda Nabi, “Barangsiapa yang membawa senjata atas kami maka bukan 
termasuk golongan kami" telah disebutkan berulang kali dari hadits Abdullah 
bin umar bin Khaththab yang akhirnya adalah hadits nomor 6381. Aku tidak 
menemukannya dari hadits Ibnu Amru bin Ash kecuali dalam Musnad Ahmad. 
Tidak saya temukan juga dalam Majma' Az-Zawa'id, juga tidak kutemukan 
petunjuk pada hadits ini dalam.referensi yang ada di depan saya. Bagian kedua 
'hadits, yaitu sabda Nabi, “Juga yang mengintai di jalan” tidak aku temukan 
asalnya di kitab selain Al Musnad. Juga tidak saya temukan petunjuk padanya 
dalam kitab-kitab kumpulan syair. Hadits dengan dua bagian ini merupakan 
ringkasan dari riwayat-riwayat yang panjang. Akan disebutkan pada hadits 
nomor 6742, 7033, dan 7088. 


Musnad Imam Ahmad — 


K3. FN LB cup uda Lalu sha ia 


So 


LV Up ah SEL oh, -J6 (3 P5 KE 
Sl Ih G -JG Bag pp Pen Ada 
ii Pa IS) -JG TG) Ujar IS) PP TEA ust 
| Se pb au Ga 


6725. Abdusshamad bin Abdul Warits menceritakan kepada 
kami, bapakku menceritakan kepadaku, Habib menceritakan kepada 
kami, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari Abdullah bin Amru: 
Bahwasanya Tsa'labah Al Khusyani datang kepada Nabi SAW. dan 
berkata: 'Wahai Rasulullah, saya mempunyai anjing buruan. 
Berikanlah fatwa untukku tentang buruannya? Beliau menjawab, 
“Jika engkau mempunyai anjing buruan maka makanlah apa yang ia . 
tahan/tangkap untukmu.” Ia bertanya: Wahai Rasulullah, anjing - 
terlatih atau tidak terlatih? Beliau menjawab, “Anjing terlatih dan 
tidak terlatih” Ia bertanya lagi: Jika anjing itu memakan 
sebagiannya? Beliau menjawab, “Walaupun anjing itu memakan 
sebagiannya.” Ia bertanya lagi: Wahai Rasulullah, berikanlah fatwa 
untukku tentang busurku? Beliau menjawab, “Makanlah apa yang 
ditangkap busurmu untukmu.” Ia bertanya: Terlatih atau tidak 
terlatih? Beliau menjawab, “Terlatih dan tidak terlatih.” Ia bertanya: 
Walaupun hilang dariku? Beliau menjawab, “Walaupun hilang 
darimu selama belum busuk”, yaitu berubah, “Atau selama engkau 
belum menemukan pada buruan itu bekas panah selain panahmu.” Ia 
bertanya lagi: Wahai Rasulullah, berikanlah fatwa untuk kami tentang 
wadah/bejana orang Majusi jika kami terpaksa untuk 
menggunakannya? Beliau menjawab, “Jika kalian terpaksa 


— Musnad Imam Ahmad 


menggunakannya maka basuhlah dengan air dan gunakanlah untuk 
memasak. »319 i 


Pn mt Lea ENI AN Ea Jaa AG SAS AVYA 


ang di 3 Ie AD ol cola » al - aa ag Ips Era 


Ita ya aj jas Yus 2) BL Ie LAS ae Ud Uu 
JG) AS 33 H3 ARV GG jap BL IE LAS ae ah 
s o& CA 3) Lanal 12 JG as ala j3 Al Kr 
EASY LAN Ke JBS gl lo Kep Ie) HELAN 

6726. Abdusshamad menceritakan kepada kami, Hammam 
menceritakan kepada kami, Abbas Al Jazari menceritakan kepada 


319 Sanadnya shahih. Habib adalah Al Mu'allim. Telah disebutkan ketsigahannya 
dalam hadits nomor 5416. Abu Daud meriwayatkan hadits ini (2857- 3:69-70 
Aun Al Ma'bud) semisalnya, dari jalur Yazid bin Zurai” dari Habib Al 
Mu'allim. An-Nasa'i meriwayatkannya (2:196) semisalnya, secara ringkas 
tanpa menyebutkan wadah orang Majusi, dari jalur Abu Malik Ubaidillah bin Al 
Akhnas dari Amru bin Syu'aib. Ibnu Al Atsir menyebutkan dalam Jami' Al 
Ushul (5000) riwayat An-Nasa'i saja dan tidak menunjukkan kepada riwayat 
Abu Daud yang merupakan ringkasan darinya. Ibnu Katsir mengutipnya dalam 
tafsirnya (3:75) dari riwayat Abu Daud kemudian menisbatkannya kepada An- 
Nasa'i dan lupa menisbatkannya kepada Al Musnad. Kisah ini terdapat 
semisalnya dari riwayat Abu Tsa'labah Al Khusyani sendiri yang disebutkan 
dalam Musnadnya berulang kali (4:193-195 x) yang diriwayatkan oleh dua 
syaikh dan selain keduanya. Lihat Al Muntaga (4617) dan Jami' Al Ushul (4996 
dan 4997). Al Mukallabah dengan mentasydid Jam yang difathah: bentuk isim 
maful. Ibnu Al Atsir berkata, “Yang digunakan untuk berburu dan kembali 
dengan buruannya. Al Mukallib, dengan kasrah: pemiliknya, yang berburu 
dengannya.” “Maa lam yashilla” dengan memfathah ya' dan mentasydid Jam. 
Ibnu Al Atsir berkata, “Yaitu selama belum busuk. Dikatakan: Shalla/Ashalla 
Al Lahm (daging itu busuk)” Kata itu berbentuk tsulatsi (tiga huruf) dan ruba'i 
(empat huruf). Telah ditafsirkan dalam hadits bahwa kata itu berarti “selama 
belum berubah”. Maksudnya sama. 


- Musnad Imam Ahmad — (3817 


IR ip ai aa nanah ag 


Aa 


, 


kami, Amru bin Syu'aib menceritakan kepada kami, dari bapaknya, 
dari kakeknya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Budak mana saja 
yang berjanji untuk melunasi dirinya sebesar seratus ugiyah 
kemudian ia membayarnya kurang sepuluh ugiyah (hanya 90 Ugiyah), 


“maka ia masih dikatakan budak. Budak mana saja yang berjanji 


untuk melunasi dirinya sebesar seratus dinar kemudian ia 
membayarnya kurang sepuluh dinar maka ia masih dikatakan budak.” 


Abdullah bin -Ahmad berkata: Beginilah Abdusshamad 
berkata: “Abbas Al Jazari.” Dalam naskah tertulis “Abbas Al Jurairi” 
lalu bapakku meluruskannya sebagaimana dikatakan oleh 
Abdusshamad: “Al Jazari”.?0 | 


120 Sanadnya shahih walaupun ada kesalahan dalam sanad yang hampir saya 
tetapkan kalau itu merupakan kesalahan dari para penyalin sebagaimana akan 
disebutkan Insya Allah. Hadits ini telah disebutkan secara ringkas nomor 6666 
dari riwayat Al Hajjaj bin Arthat dari Amru bin Syu'aib dan telah kami 
tunjukkan di sana. Kesalahan dalam sanad terdapat dalam ucapan “Abbas Al 
Jazari menceritakan kepada kami” kemudian ucapan Abdullah bin Ahmad 
sesudah hadits “Demikian dikatakan oleh Abdusshamad” dan seterusnya. 
Karena makna kalimat ini adalah: Abdusshamad bin Abdul Warits 
meriwayatkan hadits dari Hammam bin Yahya dari Abbas Al Jazari dari Amru 
bin Syu'aib dan bahwa hadits ini dalam naskah Imam Ahmad tertulis Abbas Al 
Jurairi. Lalu Imam meluruskannya sesuai dengan yang dikatakan Abdusshamad. 
Maka Abdullah menulis Al Jazari sebagai ganti Al Jurairi! Ini -menurutku- 
adalah kekeliruan dari para penyalin yang hampir aku tetapkan demikian. Tidak 
ada dalam para perawi dari tingkatan ini yang bernama Abbas Al Jazari kecuali 
seorang perawi yang ditulis biografinya oleh Adz-Dzahabi dalam Al Mizan 
(dengan banyak salah tulis dalam cetakannya) dan diikuti oleh Al Hafizh dalam 
Lisan Al Mizan (3:239) yang berkata, Al Abbas bin Al Hasan Al Jazari: ia 
adalah Al Hadhrami. Yaitu penulis biografi sebelumnya. Lalu ia menyebutkan 
kalau Abu Hatim menetapkan memang ia seperti yang ia katakan. Dalam A4! 
Jarh wa At-Ta'dil karya Ibnu Abu Hatim (3/1/215) dikatakan, “Abbas bin Al 
Hasan Al Jazari Al Hadhrami, meriwayatkan dari Abdurrahman Al A'raj.” 
Daud Al Aththar meriwayatkan darinya. Kemudian Ibnu Abu Hatim 

— menyebutkan kalau ia mendengar dari bapaknya yang berkata tentang Abbas: 
Majhul. Aku tidak menemukan selain itu. Kalau memang benar dalam naskah 
Al Musnad tertulis, “Abbas Al Jazari,” sebagaimana ada di sini, tentu Al 

.Husaini akan menuliskan biografinya, begitu juga Al Hafizh dalam At-Ta il. 
Namun dua orang itu tidak melakukannya. Sanad-sanad dari jalur-jalur hadits 
dalam sisi ini menafikan kesalahan ini dan menyingkapkan kebenaran 


— Musnad Imam Ahmad 


tentangnya, dengan kemungkinan besar, bahkan hampir dikatakan yakin, Insya 
Allah. Abu Daud meriwayatkan hadits ini (3927-4:31-32 Aun Al Ma'bud) dari 
Muhammad bin Al Mutsanna, .“Abdusshamad menceritakan kepada kami, 
Abbas Al Jurairi menceritakan kepada kami.” Begitu juga Al Baihagi 
meriwayatkannya (10:324) dari jalur Abu Daud. Begitu pula Ad-Daraguthni 
meriwayatkannya (halaman 475) dari jalur Ahmad bin Sa'id bin Shakhr Ad- 
Darimi Al Hafizh, dari Abdusshamad, dari Hammam, dari Abbas Al Jurairi. Al 
Hakim meriwayatkannya (2:218) dari jalur Al Abbas bin Muhammad Ad-Dauri, 
dari Amru bin Ashim Al Kilabi Al Hafizh, dari Hammam, dari Abbas Al Jurairi. 
Al Hakim dan Adz-Dzahabi menshahihkannya. Al Baihagi meriwayatkannya 
(10:323) dari Al Hakim dari jalur ini. Ad-Daraguthni, sesudah meriwayatkan 
yang telah kami sebutkan tadi, berkata, “Al Mugri dan Amru bin Ashim. 
berkata: dari Hammam, dari “Abbas Al Jurairi.” Yang dimaksud Ad-Daraguthni 
dengan hal itu adalah menguatkan keshahihan riwayat “Abdusshamad” yang ia 
riwayatkan darinya dengan sanadnya dan bahwa Abdullah bin Yazid Al Mugri 
dan Amru bin Ashim mengikutinya atas riwayat yang ada padanya “Dari 
Hammam dari Abbas Al Jurairi.” Tiga orang ini merupakan tsigah huffazh yang 
meriwayatkannya “Dari Hammam dari Abbas Al Jurairi” Abdusshamad bin 
Abdul Warits, Amru bin Ashim, dan Abdullah bin Yazid Al Mugri. Riwayat 
dari mereka tentang hal itu tidak mudhtharib dan tidak berbeda. Dua orang 
hafizh yang tsigah ini: Muhammad bin Al Mutsanna dan Ahmad bin Sa'id Ad- 
Darimi, meriwayatkan hadits itu dari Abdusshamad, “Dari Hammam dari Abbas 
Al Jurairi,”” dengan tidak mudhtharib dan tidak berbeda. Sungguh 
mengherankan ' yang dikatakan oleh Abu Daud setelah riwayat haditsnya dari 
Muhammad bin Al Mutsanna yang berkata, “Dia bukanlah “Abbas Al Jurairi. 
Mereka mengatakan kalau itu adalah kekeliruan, yang benar adalah ia seorang 
syaikh yang lain.”!! Ini adalah ucapan Abu Daud. Penulis Mun Al Ma'bud 
menyebutkan kalau ia mendapatinya dalam satu naskah tulisan tangan dari As- 
Sunan dan tidak ia temukan di naskah lain yang ada padanya dan tidak 
disebutkan oleh Al Mundziri (3773) dalam ringkasannya. Akan tetapi aku 
menemukannya ada dalam manuskrip Syaikh Abid As-Sanadi yang aku miliki 
dari Sunan Abu Daud. Apa nilai penelitian ini, jika. memang benar berasal dari 
Abu Daud? Apalagi kalau itu merupakan penelitian yang tidak jelas, umum dan 
tidak ditafsirkan!! Terkadang ada celah baginya jika Muhammad bin Al 
Mutsanna sendirian dengan riwayat ini dari Abdusshamad, atau kalau 
Abdusshamad sendirian meriwayatkannya dari Hammam. Adapun jika telah 
jelas kalau Ahmad bin Sa'id Ad-Darimi telah mengikuti Muhammad bin Al 
Mutsanna dalam meriwayatkan dari Abdusshamad dan Amru bin Ashim serta 
Al Mugri telah mengikuti Abdusshamad dalam meriwayatkan dari Hammam, 
maka tidak ada celah lagi baginya. Kebenaran riwayat yang ada dalam Al 
Musnad di sini dari Abdusshamad: “Hammam menceritakan kepada kami, 
Abbas Al Jurairi menceritakan kepada kami,” adalah yakin tak diragukan lagi 
karena ini adalah riwayat Abdusshamad yang sudah jelas. Adapun apa yang 
diceritakan oleh Abdullah bin Ahmad sesudah itu, bahwa dalam naskah tertulis 
Abbas Al Jurairi dan seterusnya, itu jelas merupakan kesalah yang diduga 


Musnad Imam Ahmad — 


. Aa. ab 


Si pup yi bia MS Hi PI EMS LAVYV 
ore A 8, ta 3. . .. (LX, . or ..c . 
Ta Je GAN BP la 2 Aa 33 Hb gi app Ip ala 
'. 32 # ba 2 00 sg... 0. Se ANA Dana 
1035 Obb VAN AV 1 Ka JG lag 
6727. Yahya bin Hammad menceritakan kepada kami, Abu 
Awanah menceritakan kepada kami, dari Daud bin Abu Hind, dari 


Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi 
SAW bersabda pada hari pembebasan (kota Makkah), “Tidak 


berasal dari para penyalin. Jelas —menurut ku- yang benar adalah, “Demikian 
dikatakan oleh Abdusshamad: Abbas Al Jurairi. Dalam naskah tertulis: Abbas 
Al Jazari. Lalu: ayahku  meluruskannya seperti yang dikatakan oleh 
Abdusshamad, Al Jurairi.” Hal itu karena aku tidak menemukan biografi perawi 
dalam tingkatan ini yang bernama Abbas Al Jazari sebagaimana telah aku 
jelaskan tadi. Bahkan mungkin saja yang tertulis dalam naskah adalah Al Ala' 
Al Jazari, kemudian Imam Ahmad meluruskannya seperti yang dikatakan oleh 
Abdusshamad Abbas Al Jurairi. Hal itu Karena Al Baihagi meriwayatkan hadits 
juga (10:323) dari jatur Abbas bin Al Fadhl dari Abu Al Walid Ath-Thayalisi, 
“Hammam menceritakan kepada kami, dari Al Ala Al Jazari, dari Amru bin 
Syw'aib.” Ini memungkinkan bahwa itulah yang terdapat dalam asal naskah 
Ahmad kemudian ia meluruskannya sesuai dengan apa yang ia dengar dari 
Abdushshamad. Selain itu, “Al Ala Al Jazari” ini tidak kutemukan biografinya 

: kecuali dalam At-Tahdzib dan cabang-cabangnya, namun dengan nama Al Ala 
Al Jurairi (8:194-195 dari kitab Ai-Tahdzib). Al Hafizh memberikan harakat 
dalam At-Tagrib, “Dengan "mendhammah jim.” Ia berkata, “Majhul.” Ia 
memberikan simbol dengan simbol An-Nasa'i saja sementara aku tidak 
menemukan hadits ini dalam Sunan An-Nasa'i. Mungkin ada di dalam As- 
Sunan Al Kubra. Al Hafizh dalam At-Tahdzib cenderung mengunggulkan 
riwayat Abu Al Walid Ath-Thayalisi tanpa bukti kecuali hanya bersandar pada 
ucapan Abu Daud yang telah kami ceritakan. Padahal itu bukanlah bukti dan 
tidak menyerupai bukti. Adapun Abbas Al Jurairi, ia adalah Abbas bin Farrukh 
Al Jutairi Al Mishri, seorang tsigah yang dikenal. Ahmad, Ibnu Ma'in, dan 
lainnya menilainya tsigah. Farrukh: dengan memfathahkan huruf ja', 
mentasydidkan huruf ra” yang didhammahkan dan huruf terakhirnya kha Al 
Jurairi: dengan mendhammahkan huruf jim dan memfathahkan huruf ra' yang 

— pertama, adalah penisbatan kepada “Jurair bin Ibad saudara Al Harts bin Ibad 
dari Bani Bakr bin Wa'il. 


.— Musnad Imam Ahmad 


diperbolehkan seorang istri menerima hadiah kecuali dengan izin 


suaminya. 2321 


A8 


D San 35 Ba de tra sana $ Ip Cake AVYA 
ales Ie na Si aib San ba YA Bt 


6728. Abdushshamad menceritakan kepada kami, bapakku 
menceritakan kepada kami, Daud menceritakan kepada kami, dari 
Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi 
SAW bersabda semisalnya (sama seperti riwayat sebelumnya -Ed). 2 


Pe - ho. 


aa can ri Pa SLS Bis xaza IE dbs 1VYA 
LN Id ya pb al aja NG 


PP 


AJ Diya Sp) BAG corn FA ig Ale AI ala Jah 
o Ia Knp Meat Gasa al data KA 
IA Sati MEA UM Ole BY U Sd 5 
vEN gu et des nh uut as G3 aje eSagh, 
Hi ad Safar HL GS AI 3 je 


321 Sanadnya shahih. Hadits ini adalah penggalan dari dari hadits nomor 6681. 
Kami telah riwayatkan di sana. Kami tambahkan di sini bahwasanya Al Hakim 
juga meriwayatkannya (2:47) dari jalur Hammad bin Salamah, dari Daud bin 
Abu Hind dan Habib Al Mu'allim, dari Amru bin Syu'aib. Al Hakim berkata, 
“Sanadnya shahih namun keduanya (Al Bukhari dan Muslim) tidak 
meriwayatkannya.” Adz-Dzahabi sepakat dengannya. Sabda Nabi “Li 
imra'atin” dalam riwayat 7 tertulis “Limar 'atin.” Kami tetapkan apa yang ada 
dalam 5 

sa Sana. shahih. Hadits ini pengulangan hadits sebelumnya 


' Musnad Imam Ahmad — 


Dena keemasan 


JUS djka 206 IE GCs gd gl da Io 3 Ip 
3 Al ae Ah do Gila den IM Ip 
IE Je A1 Ir 8 SO Uh NA IG HI 
s os uut Tana Kab JG, DNS Jaa JSI SE) ee 
Jd OB gan F3 LE oat 3 aa) Jo MG 
AJ NAS ME JB S6 cit and Ul BSA Gi La 
Gap Ha AD gl daa na) 
HB ya Sigi BA Uya Gan) el male 13) OA at 
sasa Ina Dr di ap ya ta Ela AG 
ata II taat SL ET ES UG pel OA LAI Gia, 
3 3 Ap Se 33 cap An ss ca lai | 

AI Bi yo Ya Ba ya pa sni 
anal ah Giaa tali Ga an ia capai ca C3 G Gis Y, 
“5 jae AI lb RS A3 3 edan SE 
dal, bps 3 ATA S3 Ona, eka y cola Y3 
Aa Ja A3 3, ne Ge aa Br at de oi Anu! op 
-J6 pd pi 5 lal sin al JI “IL pa La 
al JG HJ J3 ad 3 Ab Ie ah Juli 
Wih jd IM UR Wj 


3 


— Musnad Imam Ahmad 


' 6729. menceritakan kepada kami, Hammad, yaitu Ibnu 
Salamah, menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishak 
menceritakan kepada kami, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, 
dari kakeknya, ia berkata: Aku menyaksikan Rasulullah SAW pada 
Hari Hunain lalu datanglah beberapa utusan dari Bani Hawazin, 
mereka berkata: Wahai Muhammad, sesungguhnya kita adalah satu 
keturunan dan keluarga. Berbuat baiklah kepada kami maka Allah 
akan berbuat baik kepada engkau. Kami telah tertimpa musibah yang 
bukan merupakan rahasia atas engkau. Nabi bersabda, “Pilihlah istri- 
istri, harta-harta, dan anak-anak kalian.” Mereka berkata: Engkaulah 
.yang memilihkan untuk kami di antara keturunan dan harta kami, 
kami akan memilih anak-anak kami. Nabi bersabda, “Adapun apa 
yang ada padaku dan pada Bani Abdul Muthalib maka itu adalah. 
untuk kalian. Jika aku telah selesai shalat zhuhur maka berdoalah: 
“Sesungguhnya kami meminta pertolongan dengan Rasulullah SAW 
atas kaum mukminin dan dengan kaum mukminin atas Rasulullah 
SAW dalam istri-istri . dan anak-anak kami.” Mereka pun 
melakukannya. Rasulullah SAW lalu bersabda, “Adapun apa yang 
ada padaku dan pada Bani Abdul Muthalib maka itu adalah untuk 


kalian.” Kaum Muhajirin berkata: Apa yang ada pada kami maka itu : 
adalah untuk Rasulullah SAW. Kaum Anshar pun mengatakan hal . 
yang sama. Uyainah bin Badr berkata: Adapun apa yang ada padaku | 


dan pada Bani Fazarah maka tidak. Al Agra” bin Habis berkata: 


Adapun apa yang ada padaku dan pada Bani Tamim maka tidak. 


Abbas bin Mirdas berkata: Adapun aku dan Bani Sulaim maka tidak. 
Al Hayyan berkata: Engkau bohong! Bahkan itu adalah untuk 
Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun bersabda, “Wahai manusia, 
kembalikan kepada mereka istri-istri dan anak-anak. mereka. 
Barangsiapa yang menahan sedikit rampasan perang maka ia 
mempunyai enam kewajiban kepada kami dari awal sesuatu yang 
Allah anugerahkan kepada kami.” Kemudian beliau mengendarai 


Musnad Imam Ahmad — 


hewan tunggangannya. Sementara orang-orang bergantung padanya 
sambil berkata: Bagikanlah barang rampasan perang kami di antara 
kami. Hingga mereka mendesaknya sampai pohon Samurah dan 
merampas selendangnya. Nabi bersabda, “Wahai manusia, 
kembalikanlah selendangku! — Demi Allah, seandainya kalian 
mempunyai binatang ternak sebanyak pohon di Tihamah niscaya akan 
aku bagikan kepada kalian kemudian kalian tidak akan mendapatiku 
sebagai orang yang kikir, penakut, dan sombong.” Beliau lalu 
mendekati untanya, mengambil beberapa bulu dari punuknya, dan 
memegangnya di antara jari telunjuk dan jari tengah. Beliau 
mengangkatnya dan bersabda, “Wahai manusia, Tiada untukku dari 
rampasan perang ini dan juga ini melainkan hanya seperlima dan 
seperlima ditolak atas kalian. Kembalikanlah benang dan jarum 
karena dendam akan ada pada pemiliknya pada hari kiamat berupa 
keadaan telanjang, api, dan aib.” Seorang laki-laki lalu berdiri 
dengan memegang sekumpulan rambut sambil berkata: Aku 
mengambil ini untuk membetulkan pelana untaku di belakang. Nabi 
lalu bersabda, “Adapun apa yang ada padaku dan pada Bani Abdul 
Muthallib maka itu adalah untukmu.” Laki-laki itu berkata: Wahai 
Rasulullah, adapun ketika telah sampai apa yang aku lihat, maka tidak 
ada keinginan lagi bagiku dengannya. Ia pun membuangnya. 2 


"8 Sanadnya shahih. Akan disebutkan hadits yang semisalnya dengan sedikit 
diringkas nomor 7037 dari hadits Ya'gub bin Ibrahim bin Sa'd, dari bapaknya, 
dari Ibnu Ishak. Hadits ini terdapat dalam Sirah Ibnu Hisyam (877-878 cetakan 
Urubah, (4:134-136 cetakan Syaikh Muhyiddin), dari hadits Ibnu Ishak, “Amru 
bin Syu'aib menceritakan kepadaku, dari bapaknya, dari kakeknya Abdullah bin 

. Amru,” lalu ia menyebutkan hadits semisalnya dengan sedikit tambahan dan 
sedikit diringkas. Begitu juga Ath-Thabari meriwayatkannya dalam At-Tarikh 
(3:134-136) dari jalur Ibnu Ishak seperti riwayat Sirah Ibnu Hisyam. Al Baihagi 
meriwayatkannya dalam As-Sunan Al Kubra (6:336-337) secara sempurna, dari 
jalur Yunus bin Bukair, dari Ibnu Ishak, “Amru bin Syu'aib menceritakan 
kepadaku.” Abu Daud meriwayatkan bagian akhirnya, mulai sabda Nabi, 
“Kembalikanlah kepada mereka istri-istri mereka” dengan sedikit diringkas 
(2694- 3:15 Aun Al Ma'bud) dari jalur Hammad, dari Ibnu Ishak. An-Nasa'i 
meriwayatkannya (2:133) lalu meriwayatkan sepenggal darinya (2:178) dari 


— Musnad Imam Ahmad 


jalur Hammad bin Salamah dengan sanad ini. Al Haitsami menyebutkannya 
dalam Majma' Az-Zawa'id (6:187-188) dan menyebutkan bahwa, “Abu Daud 
meriwayatkannya dengan banyak meringkas.” Ia lalu berkata, “Ahmad 
meriwayatkannya. Perawi salah satu sanadnya tsigah.” Ini adalah tindakan yang 
tidak baik dengan menuduh salah satu sanadnya tercela. Padahal dua sanadnya 
terdapat dalam Al Musnad, sanad hadits ini dan sanad hadits nomor 7037, 
perawi kedua sanadnya adalah tsigah. Ibnu Katsir menyebutkan hadits ini dalam 
At-Tarikh (4:352-354) dari riwayat Ibnu Ishak lebih panjang dari apa yang ada 
di sini dan dari yang ada di Sirah Ibnu Hisyam. Bagiku tampaknya Ibnu Katsir 
. mengutip langsung dari Sirah Ibnu Hisyam. 
Ucapan para utusan “Sesungguhnya kita adalah satu keturunan dan keluarga,” 
itu karena Rasulullah SAW menyusu kepada Bani Sa'd bin Bakr bin Hawazin, 
Ibu susu beliau: Halimah As-Sa'diyyah binti Abdullah bin Al Harts, dan 
suaminya: Al Harts bin Abdul Uzza bin Rifa'ah As-Sa'di. Lihat Al Ishabah 
(8:52-53 dan 1:296) dan Jumhurah Al Ansab karya Ibnu Hazm (halaman 253). 
Sabda Nabi, Rudduu alaihim nisaa'ahum wa abnaa'ahum, dalam naskah di 
catatan pinggir » tertulis “Wa aulaadahum.” Dalam Majma' Az-Zawa'id 
terdapat “Wa amwaalahum"” sebagai ganti dari “Wa abnaa'ahum”. Ini jelas 
salah cetak. Kata “Ilaa Samurah” dengan memfathah sin dan ra” dan di 
antaranya ada mim yang didhammah, adalah sejenis pohon akasia yang berduri. 
Sabda Nabi “Tsumma la tulfuuni,” dengan mendhammahkan huruf ta' dan fa' 
sebagaimana tertulis dalam riwayat 4, artinya engkau tidak menemukanku. 
Dalam H dan Majma' Az-Zawa'id tertulis “Tulguuni” dengan gaf. Ini adalah 
perubahan cetakan dan menguatkan apa yang telah kami sebutkan dari dua 
riwayat Al Baihagi dan Tarikh Ibnu Katsir “Tsumma maa alfaitumuuni.” 
Sabda Nabi, “Laisa li min haadzal fai' walaa haadzihi illa al khumus,” inilah 
yang benar yang selaras dengan kalimat. Ini sesuai dengan yang ada dalam 
Majma' Az-Zawa'id secara lafazh dan dekat maknanya dengan riwayat yang 
lain. Ada kesalahan tulis dalam asal di sini. Yang lebih dekat kepada yang benar 
adalah apa yang ada dalam 4: “Min haadzal fai' wa haadzihi illa al khumus.” 
Dalam riwayat g tertulis “Min haadzal fai' haa'ulaa' haadzihi illa al khumus?! 
Dalam p tertulis “Min haadzal fai' haadzihi al khumus'!! Semuanya salah tidak 
bermakna. Riwayat Abu Daud “Laisa li min haadzal fai' syai'un walaa haadza, 
wa rafa'a ishbi'aihi, illa Al Khumus.” Riwayat An-Nasa'i “Laisa li min Al fai' 
syai'un wa la haadzihi illa al khumus.” Ath-Thabari “Laisa li min fai'ikum wa 
la haadzihil wabarah illa Al khumus.” Al Baihagi dan Ibnu Katsir “Wallaahi ma 
li min fai'ikum wa la haadzihil wabarah illa Al khumus.” 
“Al Khiyath” dengan kha' yang dikasrah: benang. “AI Mikhyath” dengan 
' mengkasrah mim, mensukun kha', dan memfathah ya': jarum. Dalam Majma' 
Az-Zawa'id terdapat di antara keduanya kata “AI Mikhyaath”! Ini adalah 
tambahan yang tidak bermakna dan tidak ada pengaruhnya dalam riwayat. 
Sabda Nabi Yaum Al Oiyaamah, dalam riwayat & terletak sesudah kata 


“Syanaran.” “Syanar” artinya aib dan cela. “Kubbah minas-Sya 'ar” dengan - 


mendhammah kaf dan mentasydid ba': sekumpulan sesuatu. Al Barda'ah: 


Musnad Imam Ahmad — ES | | 


aa Es ah ya K5 AAN Ap EA VP 
Je) ON tnpab Gi Ala pd 3 Lk oh ape aa Hj 

. . Ci. .. at. se Na st Kg La ii. NA 25 , 

Ml IS Oral LL IP IJO ag Ie AI lo di 

| 6730. Abdusshamad menceritakan kepada kami, dari Abdullah 

bin Al Mubarak, Usamah bin Zaid menceritakan kepada kami, dari 
Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari Abdullah bin Amru, 
bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Zakat kaum muslimin 
diambil dari oase mereka.” | 


adalah alas yang diletakkan di bawah kendaraan (pelana) yang sudah diketahui. 
Terletak di sini dalam asal dan Majma' Az-Zawa'id dengan tidak bertitik (dal). 
Banyak orang menyangka ini adalah salah karena yang masyhur di lisan mereka 
adalah dengan titik (dzal) padahal keduanya benar. Syamr berkata, “Bardza'ah 
dan barda'ah, dengan dzal dan dal.” Lihat Al Lisan (9:355). 
“Dabir” bisa berbentuk fi'il madhi, dengan memfathah dal dan mengkasrah ba'. 
Dikatakan “Dabira al Ba'ir, dengan mengkasrah ba', yadbaru, dengan 
memfathah ba', dabaran, dengan dua fathah.” Ra' dimabnikan atas fathah. 
Boleh juga berbentuk isim dengan mengkasrah dal dan memfathah ba' serta 
mengkasrah ra' yang ditanwin, sifat bagi unta. Dikatakan, “Dabira Al Ba 1, 
Jahuwa dabir” yakni menimpanya. “Ad-Dabarah” dengan memfathah dal, ba, 
dan ra', artinya adalah luka di punggungnya. | 

"4 Sanadnya shahih. Abu Daud Ath-Thayalisi meriwayatkannya (2264) dari Ibnu 
Al Mubarak dengan sanad ini. Ia menambahkan, ”Au 'inda afniyatihim, syakka 
Abu Daud.” Yakni Abu Daud ragu dalam lafazh “Miyaahihim” atau 
“Afniyatihim.” 
Ibnu Majah meriwayatkannya (1:284) dari jalur Muhammad bin Al Fadhl As- 
Sadusi dari Ibnu Al Mubarak. Namun dalam 'sanadnya terdapat kesalahan yang 
menurutku merupakan kesalahan cetak: Ia berkata, “Ibnu Al Mubarak 
menceritakan kepada kami, dari Usamah bin Zaid, dari bapaknya, dari Ibnu 
Umar”! Ini jelas salah. Yang jelas bahwa yang sebenarnya adalah seperti ini: 
“Ibnu Al Mubarak .menceritakan kepada kami, dari Usamah bin Zaid, (dari 
Amru bin Syu'aib), dari bapaknya, (dari Ibnu Amru)”. As-Suyuthi menyebutkan 
hadits ini dalam Zawa'id Al Jami' Ash-Shaghir (2:22 dari Al Fath Al Kabir) dan 
menisbatkannya kepada Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Amru. Sementara Al 
Bushiri tidak menyebutkannya dalam Zawa'id Ibnu Majah. Seandainya hadits 
ini berasal dari hadits Ibnu Umar bin Khaththab tentu dia akan menyebutkannya 
Insya Allah karena makna hadits ini tidak diriwayatkan oleh seorang pun dari 
para penulis Kitab yang lima dari haditsnya. Bahkan Abu Daud 
meriwayatkannya dengan maknanya dari hadits Ibnu Amru bin Ash 


— Musnad Imam Ahmad 


CSI A5 BASIS Agae Ip CS) GAS AA 


5 Ya an Maja #0 8. 0. 0 o- . 0 0. 
Aa O pergar :JB Yr ot Dean Al PHK Yi sp LP 
IE Sea Up Bb at Up ara Tan AN al 


” or . 7... 4 Koe .. .. t 2. ore A, Lp y 5 7 
On ATI ASIP Tang ea ale al cd ai da 


6731. Zakaria bin Adi menceritakan kepada kami, Ubaidillah 
menceritakan kepada kami, dari Abdul Karim, dari Amru bin Syu'aib, 
dari bapaknya, dari kakeknya: Bahwasanya seseorang bertanya: 
Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya memberikan kebun kepada 
ibuku semasa hidupnya. Kini ia telah meninggal namun tidak 
meninggalkan ahli waris selainku? Rasulullah SAW menjawab, 
“Sedekahmu wajib dan kebunmu itu kembali kepadamu.” . 


sebagaimana telah kami tunjukkan dalam penjelasan hadits nomor 6692. Ini 
karena di sana di tengah-tengah hadits yang panjang dengan lafazh, “Tidak 
diambil sedekah mereka kecuali di rumah mereka.” Hadits ini dalam riwayat 
Abu Daud (1591) berasal dari riwayat Ibnu Ishak, dari Amru bin Syu'aib, dari 
bapaknya, dari kakeknya, secara marfu', “La jalba wala janba, wala tu'khadzu 
shadagaatuhum illa fi daurihim.” 
Al Majd menyebutkannya dalam Al Muntaga (2032) dan menisbatkannya 
kepada Ahmad saja kemudian menyebutkannya lagi (2033) dengan lafazh lain 
dan menisbatkannya kepada Ahmad dan Abu Daud. Terdapat kesalahan cetak 
juga di Al Muntaga. Penulisnya menjadikan hadits itu sebagai hadits “Ibnu 
Umar” padahal yang benar adalah “Ibnu'Amru” sebagaimana dalam Nail Al 
Authar (4:221) dan sebagaimana dalam manuskrip A/ Muntaga yang benar yang 
“ ada padaku. Akan disebutkan maknanya di tengah-tengah dua hadits nomor 
7012 dan 7024. 

325 Sanadnya shahih. Ubaidullah adalah Ibnu Amru Ar-Ragi. Telah disebutkan 
ketsigahannya dalam hadits nomor 1359. Abdul Karim adalah Ibnu Malik Al 
Jazari. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2:38) dari jalur Abdullah bin 
Ja'far dari Ubaidillah dengan sanad ini. Pensyarahnya, mengutip dari Zawa 'id 
Al Bushairi berkata, “Sanadnya shahih menurut orang yang berpegang dengan 
hadits Amru bin Syu'aib.” Al Haitsami menyebutkan semisalnya dua kali dalam 
Majma' Az-Zawa'id (6:166 dan 232). Ia berkata tentang dua hadits itu, 
“Diriwayatkan oleh Al Bazzar. Sanadnya shahih.” Lihat hadits nomor 6616. 
Telah kami tunjukkan hadits ini di sana. 


Musnad Imam Ahmad — (391) 


AS GP se gi apk GP SA gi GR ae up Ad 
4 ANUS NUN ala ala ko AI 905 JG -J8 corkar 
2... & .? Pan Pan Ti nga 

naa Kura Dat eta 

6732. Ishak bin Isa menceritakan kepada kami, Abdurrahman 

bin Abu Az-Zinad menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin 
Al Harts, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada nadzar kecuali dalam 


mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla dan tidak ada sumpah dalam 
hal memutus silaturahmi. 


SN 2 Cs P3 Sela CAS AYYY 

PP se gd aa PSN ds SEN App 

Hi ip Ga ah Jin d5 DE IG 
Cp Ga IA Uk 


6733. Ishak bin isa menceritakan kepada kami, Abdurrahman 
bin Abu Az-Zinad menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin 
Al Harts, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Bukan termasuk golongan kami, 


128 Sanadnya shahih. Abu Daud meriwayatkannya (3273- 3:243 Aun Al Ma'bud) 
dari Ahmad bin Abdah Adh-Dhabbi, dari Al Mughirah bin Abdurrahman bin Al 
Harts, dari bapaknya, dari Amru bin 2 aib. Lihat hadits nomor 6714 dan AI 
Muntaga nomor 4890 dan 4898. 


13927 — Musnad Imam Ahmad 


orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak mengetahui 
hak yang lebih tua "2 


S0 3 P3 “8 . 


par oi aa 2 Un an SAS VE 
dai JA ba BJB te GP dal YP KRB Gi yah 
(II GAY RA Naat tata AN YAN Ang 


2! Sanadnya shahih. Abu Daud meriwayatkannya (4943- 4:144 Aun Al Ma'bud) 
dan Al Hakim (1:62). Keduanya dari jalur Sufyan bin Uyainah, dari Ibnu Abu 
Najih, dari Abdullah bin Amir, dari Abdullah bin Amru. Al Hakim berkata, 
“Hadits shahih menurut syarat Muslim. Ia berhujjah dengan Abdullah bin Amir 
Al Yahshabi namun tidak meriwayatkan haditsnya.- Penguatnya adalah hadits 
yang masyhur dari hadits Muhammad bin Ishak dan lainnya dari Amru bin 
Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya.” Adz-Dzahabi sepakat dengannya. 

Akan tetapi Abu Daud'.tidak menyebutkan “Abdullah bin Amir,” namun 
mengatakan dalam riwayatnya “Dari Ibnu Amir.” Pendapat mereka pun 
'bimbang tentang dirinya. tanpa ada bukti. Kebimbangan. mereka bertambah 
ketika Al Bukhari meriwayatkannya dalam Al Adab Al Mufrad (halaman 53) 
dari Ali bin Al Madini, dari “Sufyan, dari Ibnu Juraij, dari Ubaidillah bin 
Amir.” Kemudian ia meriwayatkannya dari Muhammad bin Salam, dari 
“Sufyan bin Uyainah, dari Ibnu Abu Najih, ia mendengar Ubaidillah bin Amir.” 

' Yang tampak menurut aku bahwa telah terjadi salah tulis dalam naskah Al Adab 
Al Mufrad dalam dua sanad itu. Yang benar adalah “Abdullah bin Amir.” Juga 
terjadi salah tulis dalam sanad yang pertama dengan menyebutkan “Ibnu Juraij.” 
Yang benar adalah “Ibnu Abu Najih” karena hadits yang akan datang dalam 
riwayat Imam Ahmad (7073) dari Ibnu Al Madini berbunyi, “Sufyan 
menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Najih menceritakan kepada kami, dari 
Abdullah bin Amir.” Hal ini dikuatkan dan ditegaskan keshahihannya dengan 
penetapan Al Hakim bahwa ia adalah “Abdullah bin Amir Al Yahshabi.” dan 
kesepakatan Adz-Dzahabi dengannya dalam hal itu. Lihat sesudah itu salah satu 
kebimbangan mereka dalam masalah ini di kitab At-Tahdzib (6:202-203) dalam 
biografi “Abdurrahman bin Amir Al Makki” dan Abdurrahman bin Amir Al 
Yahshabi maka engkau akan melihat keanehan!! Adapun riwayat Ibnu Ishak, 
yang ditunjukkan oleh Al Hakim, akan disebutkan dalam hadits nomor 6935. Al 
Bukhari meriwayatkannya dalam Al Adab Al Mufrad (halaman 53) dan At- 
Tirmidzi (3:122). Semuanya dari jalur Ibnu Ishak, dari Amru bin Syu'aib, dari 
bapaknya, dari kakeknya, secara marfu'. At-Tirmidzi berkata, “Hadits 
Muhammad bin Ishak dari Amru bin Syu'aib merupakan hadits hasan shahih.” 
Lihat hadits nomor 2329. 


Musnad Imam Ahmad — (393) 


3g. . Ga ” ? .. : PN ka Pj - £ 
JI ip Iya & 

6734. Yunus menceritakan kepada kami, Laits menceritakan | 
kepada kami, dari Yazid, yaitu bin Al Had, dari Amru bin Syu'ab, dari 
bapaknya, dari kakeknya, ia berkata: Aku mendengar Nabi SAW 
berdoa, “Ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari kemalasan, 
kepikunan, hutang, dan kejahatan. Aku: berlindung kepada Engkau 
dari fitnah Al Masih Ad-Dajjal. Aku berlindung kepada Engkau dari 
siksa kubur. Aku berlindung kepada Engkau dari siksa neraka. “28 


Le Eta YG AA Tae ai el AI AVro 
PRA JA SAN dak aa laa Io 
sa JG AE Ep BG ega IS Kata Fi Cabin 
dab KERJA IA GR 
6735. Yunus dan Abi Salamah Al Khuza'i menceritakan 


kepada kami, keduanya berkata, Laits menceritakan kepada kami, dari 
Yazid, yaitu bin Al Had, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari 


328 Sanadnya shahih. Laits adalah Ibnu Sa'd. Hadits ini diriwayatkan oleh An- 
Nasa'i (2:317) dari jalur Syu'aib bin Laits dari bapaknya. Akan disebutkan 
sekali lagi nomor 6749. Lihat nomor 2839. 

“Al Maghram” adalah utang. Telah ditafsirkan dalam hadits Aisyah yang 
sernisalnya dalam riwayat dua syaikh (Al Bukhari dan Muslim) dan Abu Daud, 
“Seseorang bertanya: Apa yang paling banyak engkau minta perlindungan dari 

' Al Maghram? Ia menjawab: Sesungguhnya orang yang mempunyai utang jika 
berbicara ia bohong dan jika berjanji ia ingkari.” Lihat Al Mundziri (843). “AI 
Ma tsam,” Ibnu Al Atsir berkata, “Perkara yang dengannya manusia berdosa. 
Atau ia adalah dosa itu sendiri. Bentuk mashdar menempati bentuk isim.” 


— Musnad Imam Ahmad 


kakeknya, bahwasanya ia mendengar Nabi SAW bertanya, “Maukah 
kuberitahukan kepada kalian orang yang paling cinta kepadaku di 
antara kalian dan paling dekat duduknya denganku pada hari 
kiamat?” Orang-orang terdiam. Nabi mengulangi pertanyaan itu dua 
atau tiga kali lalu orang-orang menjawab, “Ya, mau wahai 
Rasulullah.” Beliau bersabda, an yang paling baik akhlaknya di 
antara kalian”? 


3. Le ? 2 
MEI TI Ea an Sepat AN Cs AYI 
at 5. s0. 


Fira don Ip Wali pad up cb apa ia 
G3 Aga (0 ap rah Je UE GA 1 gl) 


| 6736. Abu Sa'id maila Bani Hasyim menceritakan kepada 
kami, Khalifah bin Khayyath menceritakan kepada kami, Amru bin 
Syu'aib menceritakan kepadaku, dari bapaknya, dari kakeknya, 
bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang 
bersumpah, lalu melihat lainnya lebih baik dari sumpahnya itu maka 
meninggalkan sumpahnya adalah kafaratnya.” 2 


329 Sanadnya shahih. Al Bukhari meriwayatkannya dalam Al Adab Al Mufrad 
“(halaman 42) dari Abdullah bin Shalih dan Al Khara'ithi meriwayatkannya 
dalam Makarim Al Akhlag (halaman 5) dari jalur Yunus bin Muhammad. 
Keduanya dari Al-Laits. Al Mundziri menyebutkannya dalam At-Targhib wa 
At-Tarhib (3:258) dan berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban 
dalam kitab Shahihnya.” Akan disebutkan nomor 7035 dari Ya'gub bin Ibrahim, 
dari bapaknya, dari Yazid bin Al Had. Lihat hadits nomor 6053, 6648, dan ' 
6649. 

30 Sanadnya shahih. Khalifah bin Khayyath: telah disebutkan ketsigahannya dalam 
hadits nomor 6690. kami tambahkan di sini bahwasanya Ibnu Hibban 
menyebutkannya dalam Ats-Tsigat (2:146 dari mampgkrip fotokopi yang ada 
pada kami) dan berkata, “Khalifah bin Khayyath Al Ufuri. Julukannya: Abu 
Hubairah, seorang penduduk Bashrah. Ia mendengar Humaid Ath-Thawil dan 
meriwayatkan dari Amru bin Syu'aib. Abu Al Walid Ath-Thayalisi 
meriwayatkan darinya. Meninggal pada tahun seratus enam puluh. Dia adalah 
kakek Khalifah bin Khayyath, Syabab Al Ushfuri.” Hadits ini diriwayatkan oleh 


Musnad Imam Ahmad — 


san: sara ia 23 HA Ai BAL AVYV 


. . 
2... 


Sa tah 33 Rea pala eh Jah ha 

6737. Abdullah bin Al Harts Al Makki menceritakan kepada 

kami, Al Aslami, yaitu Abdullah bin “Amir, menceritakan kepadaku, 

dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata: 

Rasulullah SAW membuat agigah anak lelaki dengan dua ekor 
kambing dan anak perempuan dengan satu ekor kambing.” 


3036. 3 ah 


SI Of Ea oi AN aa ARA Eta AVTA 
SI Ip J6 “JG bel Pa GP hb Gd ajh YP AN 
BNN Ia Ka ag dl IN te 
6738. Muhammad bin Abdullah Az-Zubair menceritakan 


kepada kami, Aban, yaitu bin Abdullah, menceritakan kepada kami, 
dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata: 


Daud Ath-Thayalisi (2229), “Khalifah Al Khayyath, dijuluki Abu Hubairah, 
menceritakan kepada kami dari Amru bin Syu'aib” dengan sanad ini 
semisalnya. Ibnu Majah meriwayatkannya (1:331) dari jalur Aun bin. Imarah, 
dari Rauh bin Al Oasim, dari Ubaidillah bin Umar, dari Amru bin Syw'aib. Ini 
adalah sanad yang bagus walaupun ada perkataan mereka tentang Aun bin 
Imarah Al Bashri. Al Bukhari menulis biografinya dalam Al Kabir (4/1/18) 
namun tidak menyebutkan kritikan terhadapnya dan tidak menyebutkannya 
dalam Adh-Dhu'afa'. Mereka mengutip ucapan Al Bukhari tentang dirinya 
namun saya tidak tahu dari mana? Abu Daud meriwayatkannya (3374- 3:243- 
244 Aun Al Ma'bud) semisal maknanya, di tengah-tengah hadits dari riwayat 
Ubaidullah bin Al Akhnas dari Amru bin Syu'aib. 
81 Sanadnya dha'if karena dha'ifnya Abdullah bin Amir Al Aslami “dari segi 
' hapalannya sebagaimana telah kami jelaskan dalam penjelasan hadits nomor 
6661. Makna hadits ini shahih, ringkasan dari makna hadits nomor 6713. 


BoeJ — Musnad Imam Ahmad 


Rasulullah SAW bersabda, “Setiap yang memabukkan adalah 
haram. »332 


Aj Gp Tang GA GAS SA dp EA AvrA 


& Ba ajh 3 Ap Lp Ta aa 


uh, gai PAN LIL LS ad cal la Ii Joo 
“h3 16 (3 LG Kato Ul, JI J3 Aas Y J6 KAL 
ole 33 Ap de da LA Ipa di Cai 
And Ka Ga GEN Dayak ag Ii Kai Jas 


6739. Musa bin dtud menceritakan ma kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada: kami, dari Yazid bin Abu Habib, dari Oaishar 
At-Tujibi, dari. Abdullah bin Amru bin Ash, ia berkata: Kami sedang 
bersama Rasulullah SAW lalu datanglah seorang pemuda dan 
bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah aku boleh mencium dan aku 
sedang berpuasa?” Beliau menjawab, “Tidak.” Kemudian datang 
seorang tua bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah aku boleh mencium 

dan aku sedang berpuasa?” Beliau menjawab, “Ya.” Kami saling 
“memandang satu sama lain. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Aku 
“— tahu kenapa kalian saling memandang satu sama lain. Sesungguhnya 
orang tua itu dapat mengendalikan dirinya.” 


(t 


?32 Sanadnya shahih. Aban bin Abdullah adalah Al Bajli Al Ahmasi. Telah 

. disebutkan ketsigahannya dalam hadits nomor 667. Kami tambahkan di sini 
bahwa Al Bukhari menulis biografinya dalam A! Kabir (1/1/453). Hadits ini 
ringkasan hadits nomor 6478 dan 6591 dari sisi lain dari Ibnu Amru. Lihat 
nomor 6558 dan 6674. 

333 Sanadnya shahih. @aishar At-Tujibi: Tabi'in dari Mesir yang tsigat. Ibnu 
Hibban menilainya tsigah. Al Bukhari menulis biografinya dalam Al Kabir 
(4/1/204-205) dengan nama Oaishar saja tanpa menyebutkan penisbatannya dan 

tidak menyebutkan kritikan terhadapnya. Ibnu Abu Hatim menulis biografinya 


Musnad Imam Ahmad — 


SE ab al YEN Bab RTA MY: 
J8 :J6 ola pa 3 Sama ajah Lp aja al 3 3953 


BAY MY 


. . 
- 


. se £ .. Pun ore A4 AP , 4 ” 
KAL Y SB op ng le Ai Ale Ja 


.dalam Al Jarh wa At-Ta'dil (3/2/149) dengan nama Oaishar dari Mesir. Dia 
meriwayatkan dari bapaknya, Abu Hatim, yang berkata, “La Ba'sa bih”. Al 
Hafizh menulis biografinya dalam Ar-Ta'jil (346-347) dan berkata, “Ibnu Yunus 
-menyebutkannya dan berkata: Oaishar bin Abi Ghaziyyah maula Tajib.” Ibnu 
Abdil Hakam menulis dalam Futuh Mishr (halaman 265), “Gaishar maula 
Tajib: adalah Oaishar bin Abu Bahriyyah.” Demikian terdapat kesalahan tulis 
pada salah satu dari dua kitab: At-Ta'jil atau Futuh Mishr. Tulisan “Ghaziyyah” 
lebih mendekati daripada “Bahriyyah” dan saya tidak bisa menentukan di antara 
keduanya dari sumber lain. As-Suyuthi menulis biografinya dalam Husn Al 
Muhadharah (1:145) dengan nama “Oaishar At-Tujibi Al Mishri.” Hadits ini 
diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Hakam dalam Futuh Mishr (halaman 265) dari 
Abu Al Aswad An-Nadhr bin Abdul Jabbar dari Ibnu Lahi'ah dengan sanad ini 
namun nama sahabatnya adalah Abdullah bin Umar.” Ibnu Abdil' Hakam 
berkata sesudah riwayat itu, “Asad bin Musa berbeda pendapat dalam hadits ini. 
Ia berkata: Abdullah bin Amru. Wallahu A'lam. Abdurrahman bin Abdul 
Hakam berkata: Seakan-akan aku melihat orang-orang Mesir berkata: Dia 
adalah Ibnu Umar.” Al Haitsami menyebutkan hadits ini dalam Majma' Az- 
Zawa'id (3:166) dan berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad, dan Ath-Thabrani 
dalam A/ Kabir. Dalam sanadnya ada ibnu Lahi'ah. Haditsnya hasan dan 
tentang dirinya ada kritikan” Namun dalam sanadnya nama sahabat tertulis 
“Abdullah bin Umar.” Menurutku, tentunya, ini adalah kesalahan penyalin atau 
cetakan ketika hadits ini dinisbatkan kepada Al Musnad. Padahal dalam Al 
Musnad —seperti engkau lihat- terdapat dalam hadits “Abdullah bin Amru bin 
Ash.” Seandainya yang ada pada Ath-Thabrani berbeda dengan yang ada di Al 
Musnad, tentu dia akan menyebutkannya kalau ini adalah hadits lain karena 
berubahnya nama sahabat, sebagaimana sudah jelas. Ibnu Hazm menunjukkan 
dalam Al Muhalla (6:208) kepada hadits ini. Ia menilainya dha'if karena ada 
Ibnu Lahi'ah, sebagaimana kebiasaannya, dan ada “Oais maula Tajib yang 
majhul yang tidak diketahui siapa dia”! Seperti ini nama “Oaishar” dalam AI 
Muhalla berubah menjadi “Oais”! Bagiku tampaknya ini merupakan kesalahan 
dalam naskah Al Muhalla yang lama jika bukan kesalahan dari Ibnu Hazm atau 
dalam riwayat yang ada padanya. Karena Al Hafizh Ibnu Hajar mengikutinya 
dalam Lisan Al Mizan (4:480) tanpa membahasnya atau menelitinya. Ia berkata, 
“Gais maula Tajib. Ibnu Hazm berkata dalam Al Muhalla: Majhul”! padahal 
Adz-Zahabi tidak menyebutkannya dalam 4! Mizan. Lihat yang telah lalu dalam 
Musnad Umar bin Khaththab (138 dan 372) dan dalam Musnad Ibnu Abbas 
(2241, 3391, dan 3392). 


— Musnad Imam Ahmad 


"3 - Pd Pn - «4 ,3 Pi ND ss... 2: ... Pe Ted 
IS PPL ea seb IS IP ph MIA UNI 


ya dia Ny eng KE SA YG Ai Sa ang d ga 


.. 


6740. Hasan menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami, dari Tsabit Al Bunani dan Daud 
bin Abu Hind, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, 
ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa berkata: Tidak 
ada Tuhan selain Allah," Yang Maha Esa dan tidak ada sekutu bagi- 
Nya, bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian dan Dia Mahakuasa 
atas segala sesuatu, dua ratus kali dalam sehari, tidak ada seseorang 
yang mendahului sebelumnya dan tidak. ada yang menyusulnya 
sesudahnya kecuali dengan lebih utama dari amalnya?“ 


. .. . see 1. 4 0. an 


IP GAN GP ma CU 35 IS Ea AVEN 


ai ag KA ia BN oa LI sean GP dal PL 
Ka LT ia dia US Se ip ala dana 


3 Ge 


GA kn | Pe Var Kang Gikkar SN CAS JP UN cas 


IE aa Pt 


... 


'34 Sanadnya shahih. Tsabit Al Bunani di sini meriwayatkan dari Amru bin Syu'aib 
padahal dia lebih tua sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Ar-Tahdzib. Hadits 
ini disebutkan oleh Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawa'id (10:86) dan 
menisbatkannya kepada Ahmad dan Ath-Thabrani. Ia berkata, “Para perawi 
Ahmad tsigat dan dalam perawi Ath-Thabrani ada seorang yang tidak saya 
ketahui.” Al Mundziri menyebutkannya dalam A4t-Targhib wa At-Tarhib (21258) 
dan berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang bagus dan Ath- 
Thabrani.” 


— Musnad Imam Ahmad — (399 


6741. Abdurrazak menceritakan kepada kami, Ma'mar 
mengabarkan kepada kami, dari Az-Zubri, dari Amru bin Syw'aib, dari 
bapaknya, dari kakeknya, ia berkata: Nabi SAW mendengar orang- 
orang saling mendorong maka beliau bersabda, “Sesungguhnya telah 
binasa umat-umat sebelum kalian dengan hal seperti ini, mereka 
memukul kitab Allah sebagian dengan sebagian yang lain.. 
Sesungguhnya: Kitab Allah turun untuk membenarkan sebagian 
dengan sebagian yang lain. Maka janganlah kalian mendustai 
sebagiannya. Apa yang kalian ketahui darinya maka katakanlah dan 


. apa yang kalian tidak ketahui maka serahkanlah Ta yang 


mengetahuinya. wan, 


. 3036. 3 Pa Pa 


Ola Ca ae) Sabu Wa sasa PA ecra AvEY 
HA Jo Man Wala pd bj aje 
33 udajat X0 V3 pal HAL EE Jas La IG 
SAN Mma SE V5 Al di JI K3 3 WS LS le 
JPG RA SI 
6742. Abdushshamad menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Rasyid menceritakan kepada kami, Sulaiman menceritakan kepada 
kami, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, 


bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang membawa 
senjata atas kami maka ia bukan termasuk golongan kami. Juga 


538 Sanadnya shahih. Hadits ini adalah ringkasan dalam maknanya dari hadits 
nomor 6702. Telah kami tunjukkan di sana dan bahwasanya hadits ini 
diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam kitab Khalg Al Afal (halaman 78). Ibnu 
Katsir mengutipnya dalam tafsirnya (2:101-102) dari tempat ini namun 
terlewatkan dalam awal sanadnya “Abdurrazak menceritakan kepada kami”. Ini 
jelas merupakan kesalahan cetakan. As-Suyuthi mengutip hadits ini dalam Ad- 
Durr Al Mantsur (2:6) dan menisbatkannya kepada Ahmad saja. 


1400) — Musnad Imari Ahmad 


orang yang mengintai di jalan. Barangsiapa yang terbunuh selain 

dari itu maka itu termasuk Syibh Al Amd, diyatnya berat, pelakunya 

tidak dibunuh. Perbuatan itu seperti bulan yang heramkary) karena 
' kemuliaan dan pertetanggaan. sa 


36. 3 AS Ge d3 Da Jo. 3. . 4 0. as 


Hana ES YG SA Hj nan data Ap Ci Pa A2 


Jo. 2.3. 


kp3 Cs Je Lea PAS IS ui gi AL up aan 


ra Ha dB ag ala Pura BI Ge Ogan Oh coli ad 3 HA 
Inn va DG Gp Ja ani 


533 Os AP P3 dian 2 


6743. Abdushshamad dan Husain bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Muhammad bin Rasyid 
menceritakan kepada kami, dari Sulaiman bin Musa, Husain berkata 
dalam haditsnya: Amru bin Syu'aib menceritakan kepada kami, dari 
bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 
“Barangsiapa yang dibunuh secara tidak sengaja maka diyatnya 
adalah seratus unta: tiga puluh unta betina umur setahun, tiga puluh 
unta betina umur dua tahun, tiga puluh unta betina umur tiga tahun, 


dan sepuluh unta jantan umur dua tahun.” 


tray . Pt - .. 


PA Pa BKN ara Ted SI Bae Maa Has “1Y44 


HR aib ol Pena ANA 
336 Sanadnya shahih. Ini adalah hadits yang panjang, nomor 6718 dan 6724. Lihat 
hadits nomor 7033 dan 7088. 


3! Sanadnya shahih. Hadits ini adalah pengulangan nomor 6633 dan kepanjangan 
nomor 6719. 


| Musnad Imam Ahmad — 


IA DS ah SG h JEM umbi akut de Uas 
GA KA, P3 x" 3 , Na aa 2 Jasa bs PO . Git 
:J83 talng dls ai ce al dj 3 KEt «03 KO TN 
. . Pa NN, cs M3 Kh 2 y Pa Pa - 7. er 
Da BERAS AN Op en dia Io Mrs om rs 
. 0. MT ea Te PAP ore “ 25 y 5 0 “,Z Tag 2 
JAM JS ASI IP abg Io Ko AI Sya) 48 MI 
5 — f “2 » : , - “ Li KANAN Na 

EN Jan KAA NY ah Ja Vi gai Ii JA 

6744. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, Bakr bin Sawadah menceritakan kepada 
kami, dari Abdurrahman bin Jubair, bahwasanya Abdullah bin Amru 
menceritakan kepadanya: Sesungguhnya beberapa orang dari Bani 
Hasyim masuk ke dalam rumah Asma? binti “Umais lalu Abu Bakar 


| masuk sementara pada saat itu “Asma merupakan istrinya. Abu Bakar 


melihat mereka dan dia benci hal itu. Abu Bakar lalu menceritakan 
peristiwa itu kepada Rasulullah SAW sambil berkata: Saya tidak 
melihat kecuali kebaikan. Maka Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya Allah telah membebaskannya (Asma”) dari hal itu.” 
Kemudian Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar dan bersabda, 
“Tidak boleh seseorang masuk sesudah hari ini ke dalam rumah 
seorang istri yang sedang ditinggal pergi suaminya kecuali 
bersamanya ada satu atau dua orang.” 


| ke 38. .. o. . AA . 2 .. 16 - 
CLARAN man) UT ai aka Ip Jet EIL NVto 


P: : 
01 0.0. 


- Pt . 43 aa .. . ..i 4 - Sai Pt - 
23an jp lina SLS sambil Cg jab Op Opah AS NA GIS 


s 


or A Lg , 5 3. Cin Lena ... . , 0. .. at . 
“ls lo Mi dya, JB IE PSI MR PN ai 


58 Sanadnya shahih. Hadits ini adalah pengulangan nomor 6595. 


— Musnad Imam Ahmad | 


s aa. PA ” e & P2... Pa AD 
KL Op AE Hah SAN Jl La IS JS GA ig 
ne AA Gang Topan Ta Ie 


6745. Ismail bin Muhammad, yaitu Abu Ibrahim Al Mu'aggib, 
menceritakan kepada kami, Marwan menceritakan kepada kami, Al 
Hasan bin Amru Al Fugaimi menceritakan kepada kami, dari Jugadah 
bin Abu Umayyah, dari Abdullah bin Amru, ia berkata: Rasutallah 
SAW bersabda, “Barangsiapa yang membunuh seseorang dari ahli 
dzimmah maka ia tidak akan mencium bau surga. Sesungguhnya bau 


surga itu (dapat) tercium dari jarak perjalanan empat puluh 


tahun 7339 


339 Sanadnya shahih. Marwan adalah Ibnu Muawiyah Al Fazzari. Telah disebutkan 
ketsigahannya dalam hadits nomor 873. Kami tambahkan di sini ucapan 
Ahmad, “Tsabat hafizh” Al Bukhari menulis biografinya dalam Al Kabir 
(4/1/372). Dia termasuk guru Ahmad yang. besar namun ia. meriwayatkan 
darinya melalui Abu Ibrahim Al Mu'aggib. Al Hasan bin Amru Al Fugaimi: 
telah disebutkan ketsigahannya dalam hadits nomor 1833. Kami tambahkan di 
sini bahwa Ibnu Hibban menyebutkannya dalam A4ts-Tsigat (6:116-117). Al 
Fugaimi dengan mendhammah fa' adalah nisbat kepada “Bani Fugaim,” marga 

— Bani Tamim. “Junadah bin Abu Umayyah,” Telah kami tunjukkan dalam 
penelasan hadits nomor 6592 bahwa mereka memiliki tiga biografi dalam nama 
ini. Jelas yang lebih unggul menurut kami adalah apa yang disebutkan oleh Ibnu 

: Sa'd dalam Ath-Thabagat (7/2/151) bahwa dia adalah tabi'in yang dahulu. Ibnu 
sa'd berkata, “Junadah bin Abu Umayyah Al Azdi, bertemu dengan Abu Bakar, 
Umar, dan Mu'adz. Dia seorang yang tsigat yang ikut berperang. Muhammad 
bin Umar berkata: Dia wafat pada tahun 80 pada masa Khalifah Abdul Malik 
bin Marwan.” Dalam At-Tahdzib, “Ada yang mengatakan dia wafat pada tahun 
86.” Adapun nama tingkat sahabat adalah “Junadah Al Azdi.” Ibnu Sa'd juga 
menulis biografinya (7/2/194). Sebagian menyebutnya “Junadah bin Malik.” 
Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (6:193-194 dan 12:229) dari jalur 
Abdul Wahid bin Ziyad dan Ibnu Majah (2:79) dari jalur Abu Muawiyah. 
Keduanya dari Al Hasan bin Amru Al Fugaimi, dari Mujahid, dari Abdullah bin 
Amru. Al Hafizh berkata di tempat yang kedua (12:229), “Seperti inilah dalam 
seluruh jalurnya dengan 'an'anah. Terdapat dalam riwayat Marwan bin 
Muawiyah, dari Al Hasan bin Amru, dari Mujahid, dari Junadah bin. Abi 
Umayyah, dari Abdullah bin Amru. Ditambahkan dalam sanadnya seorang di 
antara Mujahid dan Abdullah. An-Nasa'i dan Ibnu Abi “Ashim 
meriwayatkannya dari jalurnya. Abu Bakar Al Burdiji menegaskan dalam 
kitabnya Fi Bayan Al Mursal bahwa Mujahid tidak mendengar dari Abdullah 


Musnad Imam Ahmad — (403) 


bin Amru.” Di tempat yang pertama (6:194) Al Hafizh berkata, “Demikian 
Abdul Wahid berkata dari Al Hasan bin Amru, penguatnya Abu Muawiyah 
dalam riwayat Ibnu Majah dan Amru bin Abdul Ghaffar Al Fugaimi dalam 
riwayat Al Isma'ili. Tiga orang ini meriwayatkannya seperti ini (yakni dari Al 
Hasan Al Fugaimi, dari Mujahid, dari Abdullah bin Amru). Marwan bin 
Muawiyah berbeda dengan tiga orang itu. Ia meriwayatkannya dari Al Hasan 
.bin Amru dan menambahkan satu orang di antara Mujahid dan Abdullah bin 
Amru, yaitu Junadah bin Abi Umayyah. An-Nasa'i meriwayatkannya dari 
jalurnya. Ad-Daraguthni mengunggulkan riwayat Marwan karena tambahan ini. 
Akan. tetapi mendengarnya Mujahid dari Abdullah bin Amru adalah sudah jelas, 
bukannya mudallis. Untuk itu boleh jadi mula-mula Mujahid mendengarnya 
dari Junadah kemudian dia bertemu dengan Abdullah bin Amru, atau keduanya 
(Mujahid dan Junadah) mendengarnya bersama-sama dan Junadah 
menetapkannya di dalamnya maka Mujahid menceritakan hadits itu dari 
— Abdullah bin Amru satu kali dan dari Junadah pada kali yang lain.” Demikian 
dikatakan oleh Al Hafizh. Ini merupakan penelitian yang bagus kalau tidak 
— dikeruhkan dengan riwayat Al Musnad yang ada di sini. Karena Ahmad 
meriwayatkannya -seperti engkau. lihat- dari jalur Marwan bin Muawiyah, dari 
Al Hasan bin Amru, dari Junadah, dari Abdullah bin Amru, dan tidak 
menyebutkan Mujahid sama sekali di dalamnya. Ini yang terdapat dalam asal Al 
Musnad yang tiga di sini. Riwayat An-Nasa'i yang ditunjukkan oleh Al Hafizh 
di dua tempat, terdapat di dalam As-Sunan (2:242 cetakan Mesir dan halaman 
715 dalam cetakan India). Ia meriwayatkannya dari Duhaim, “Ia berkata: Harun 
menceritakan kepada kami, Al Hasan, yaitu Ibnu Amru, menceritakan kepada 
kami, dari Mujahid, dari Junadah bin Abu Umayyah, dari Abdullah bin Amru.” 
Nama perawi dari Al Hasan disebutkan “Harun.” Seperti ini secara jelas dalam 
cetakan Mesir dan dalam dua manuskrip yang ada padaku dari Sunan An- 
Nasa'i, salah satunya naskah Allamah Syaikh Abid As-Sanadi. Namun dalam 
cetakan India tertulis “Haarun” dengan alif diantara ha' dan ra'. Akan tetapi 
perkataan Al Hafizh menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah “Marwan” 
sementara dalam manuskrip yang lama kata itu tertulis “Marwan” tanpa alif, 
tertulis salah dalam tulisan belakangan kepada “Harun” kemudian cetakan India 
menambah kesalahan tulis itu dan menulisnya “Haarun”! padahal itu adalah 
“Marwaan” secara yakin atau hampir yakin, karena Duhaim Al Hafizh adalah 
guru An-Nasa'i yang dikenal dengan riwayat dari Marwan bin Muawiyah Al 
Fazzari. Juga karena saya tidak menemukan orang yang bernama “Harun” 
dalam tingkatan ini yang meriwayatkan dari Al Hasan bin Amru atau yang 
diriwayatkan oleh Duhaim. Ini adalah kesalahan dari para penyalin yang dapat 
dipastikan dengan yakin kalau ini adalah salah dengan petunjuk riwayat Al 
Musnad di sini, dengan petunjuk perkataan Al Hafizh, dan dengan keterkaitan 
para perawi dan tingkatannya. Kemungkinan dalam naskah An-Nasa'i ada 
kesalahan lain, yang ditunjukkan oleh riwayat Al Musnad, yang menjadi asal 
apa yang ada dalam riwayat An-Nasa'i, “Al Hasan, yaitu Ibnu Amru, 
menceritakan kepada kami, dari Mujahid, dan dari Junadah bin Abi Umayyah”. 
Ini berarti Al Hasan Al Fugaimi meriwayatkan hadits dari dua guru dalam 


— Musnad Imam Ahmad 


GA AE PMN Ps Ha Ia LSI BA AVI 

Ten Hepi SA DA Lag 

6 sisa 5 Ag da 3 Uta Al Rea ng oa 3 
Ga dip di Je JAS Sy lt gd YA 


ja ai Hg aa dilas JG PA Us jai Gan, 
sa da, 2 Ka an 2 eout 1 Pipa en gita 


". . 2 8 6 .. kg . Te. 0 Kn Pane ore ta o. 
AAN ON AE NYA 


CEK 


GS Yara dietotan 3 wa af “3 33) Tati 


. 


SET AI S3 G6 ebi AS aa j3 ie U HS 


tingkatan tabi'in: Mujahid dan Junadah, lantas huruf waw (dan) terlewatkan dari 
sebagian penyalin lama sehingga menjadi “dari Mujahid, dari Junadah”. 
Kesalahan ini diperkuat, menurut mereka, bahwa Mujahid menemani Junadah 
bin Abi Umayyah dalam perang. Al Bukhari meriwayatkan dalam Al Kabir 
(1/2/231) dengan sanadnya dari Ibnu 'Aun dari Mujahid: Junadah bersama kami 
di laut selama enam tahun. Kami pernah berkhutbah pada suatu hari.” Al 
Bukhari juga meriwayatkan seperti itu dalam A4sh-Shagir (halaman 70) yang 
membuat orang membayangkan kalau Junadah dalam sanad ini adalah guru 
Mujahid, bukan rekannya dalam riwayat dari Abdullah bin Amru. Ini 
kemungkinan yang mendekati menurut saya, namun “saya tidak bisa 
menetapkannya kecuali ada petunjuk lain yang menguatkan hal itu. Saya 
memohon petunjuk kepada Allah. Sabda Nabi “Lam yarah", dengan memfathah 
ya' dan ra': Tbnu Al Atsir berkata, “Yakni tidak mencium bau surga. Dikatakan: 

raaha yariihu, raaha yaraahu, dan araaha yuriihu artinya menemukan bau 
sesuatu. Tiga bentuk ini diriwayatkan dalam hadits.” Riwayat dalam Al Bukhari 
menggunakan bentuk pertama yang dipilih oleh Al Hafizh. 


Musnad Imam Ahmad 2 Laos) 


w maa ana 32an 


6746. Al Husain menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Az- 
Zinad menceritakan kepadaku, dari Abdurrahman, yaitu Ibn Al Harts, 
Amru bin Syu'aib mengabarkan kepadaku, dari bapaknya, dari 
kakeknya: bahwasanya ia mendengar seseorang dari Muzainah 
bertanya kepada Rasulullah SAW: Bagaimana menurut engkau wahai 
Rasulullah, tentang unta yang hilang? Rasulullah SAW menjawab, 
“Ada apa antara engkau dengannya? Bersama unta itu ada sandalnya 
dan kantung airnya.” Orang itu bertanya lagi, “Tentang kambing yang 
hilang?” Beliau menjawab, “Dia untukmu atau untuk saudaramu atai 
untuk serigala.” Orang itu berkata: Bagaimana dengan orang yang 
mengambilnya dari tempat gembalanya? Beliau menjawab, “Dia 
dihukum dan didenda senilai harganya, juga orang yang 
mengeluarkannya dari kandangnya”, yaitu tempat naungannya, ”dan 
dia dihukum potong.” Orang itu bertanya: Wahai Rasulullah, 
bagaimana dengan buah yang dijatuhkan dari pucuknya? Beliau 
menjawab, “Tidak ada jalan bagi orang yang memakannya. 
Barangsiapa yang mengambil khubnah maka dia didenda senilai 
harganya dan dihukum. Barangsiapa . yang mengambil sesuatu 
darinya sesudah ia menuju ke tempat penambatan atau meremukkan 
pintu dan apa yang ia ambil mencapai harga sebuah perisai maka ia 
dihukum potong.” Orang itu bertanya lagi: Wahai Rasulullah, 
bagaimana dengan harta terpendam yang kami temukan di reruntuhan 
dan di tempat yang ditandai? Rasulullah SAW menjawab, “Dalam 
harta temuan itu dan dalam tambang emas ada seperlima.”? 


sa Sanadnya shahih. Husain, guru Ahmad, adalah Ibnu Muhammad Al Marwadzi. 
Hadits ini adalah pengulangan nomor 6683 semisalnya. Telah kami tunjukkan 

| di sana. “AI Hifsy” dengan mengkasrah ha' dan mensukun fa' dan diakhiri 
dengan syin: rumah yang kecil dan buruk. Salah seorang perawi menafsirkannya 
dengan “AI Mazhal?” dengan memfathah mim dan zha' serta lam yang 


.— Musnad Imam Ahmad 


Pa 


rp sa Aanb Eaa Bni SG A2 Kab AV EV 


ab dl Para In ie AI Sa bela GP Al GP sah Gi 
Papa Pai Jep FEE Ie NE 
Ana UI Aa MIC ak Y3 106 


6747. Abdul Wahab Al Khaffaf menceritakan kepada 'kami, 
Husain menceritakan kepada kami, Amru bin Syu'aib menceritakan 
kepadaku, dari bapaknya, dari kakeknya: Bahwasanya seseorang 
bertanya kepada Nabi SAW: Aku tidak mempunyai harta, tetapi aku 
'mempunyai anak yatim? Beliau menjawab, “Makanlah dari harta 
anak yatimmu dengan tidak berlebihan” atau Beliau menjawab, “Dan ' 


jangan engkau menebus hartamu dengan hartanya,” Husain ragu- 


341 
ragu. 


ditasydid: bentuk jama' dari “Mazhallah” dengan memfathahkan huruf mim dan 
zha', artinya tenda atau rumah, kecil atau besar, Maksudnya adalah tempat- 
tempat yang digunakan untuk kambing atau lainnya sebagai tempat berlindung 
dari sinar matahari, hujan, dan lain sebagainya. | 

Al Aaraam: Ibnu Al Atsir berkata, “Tanda, berupa batu yang dikumpulkan dan 
ditumpuk di padang pasir yang menjadi petunjuk. Bentuk tunggalnya adalah 
iram seperti inab. Merupakan adat jahiliyah bahwa jika mereka menemukan 
sesuatu di jalan yang tidak mungkin mereka bawa maka mereka meninggalkan 
batu di atasnya yang dapat mereka kenali sampai mereka kembali dan 
mengambil barang temuan itu.” 

41 Sanadnya shahih. Husain, perawi dari Amru bin Syu'aib, adalah Husain bin 

 Dzakwan Al Mu'allim. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (2872- 3:74 Aun 
Al Ma'bud), An-Nasa'i (2:131), dan Ibnu Majah (2:83). Semuanya dari jalur 
Husain Al Mw'allim. Al Baihagi meriwayatkannya dalam As-Sunan Al Kubra 
(6:284) dari jalur Abu Daud. Tertulis dalam naskah An-Nasa'i “Hushain” 
dengan shad, kecuali dalam naskah di catatan pinggir cetakan India, tertulis 
dengan benar “Husain” dengan sin. Lihat hadits yang telah lalu dalam Musnad 
Ibnu Abbas nomor 3002. 


Musnad Imam Ahmad — : 


Pt - 


ab A3 | telan 6 en AN Pe ANN rta WN 

Aa An Psi AN 

KET cola SI :Ju Ag de FTNAU P3 af cok 
15 Sa, Obiar 


6748. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Muslim, yaitu bin Khalid, menceritakan kepada kami, dari 
Abdurrahman, yaitu bin Harmalah, dari Amru bin Syu' aib, dari 
bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Seorang 
pengendara adalah setan, dua orang pengendara adalah dua orang 
setan, dan tiga orang adalah kafilah.” 


pra OR Ta IS aa Pn APA e Cab .1V£A 

-JB conan aa al 3 ta P1 Na Ka OI Sa na. day 
. . £ # 5 ep Mi ore A, @ y £. 3. . 
Ia Ur Sya AA SIA peng AA AI Go dl Iya) Taman 


42 Sanadnya dha'if karena dha'ifhya Muslim bin Khalid Az-Zanji, sebagaimana 
telah kami jelaskan pada hadits nomor 402. Namun hadits itu sendiri pada 
dasarnya shahih berdasarkan yang akan kami jelaskan takhrijnya Insya Allah. 
Hadits seperti ini akan disebutkan nomor 7007 dari jalur Ismail bin Ayyasy dari 
Abdurrahman bin Harmalah. Begitu juga Malik meriwayatkannya dalam Al 
Muwaththa' nomor 978 dari Abdurrahman bin Harmalah. Abu Daud 
meriwayatkannya (2607-2:340 Aun Al Ma'bud) juga At-Tirmidzi (3:21). 
Keduanya dari jalur Malik. Al Hakim meriwayatkan hadits ini dalam Al 
Mustadrak (2:102) dari jalur Ibnu Abi Fudaik dari Ibnu Harmalah. At-Tirmidzi 
menilainya hasan. Al Hakim berkata, “Sanadnya shahih namun keduanya (Al 
Bukhari dan Muslim) tidak meriwayatkannya.” Adz-Dzahabi sepakat 
dengannya. Maka Muslim bin Khalid tidak sendirian dalam meriwayatkannya. 
Lihat hadits nomor 2719 dan 6014. 


—— Musnad Imam Ahmad 


SE mem 3 La Le Sala MAA ed Lah JS 

J3 Ha Uh 3, 2 HR ya Uh 3, 

6749. Al Khuza'i, yaitu Abu Salamah, menceritakan kepada 

kami, ia berkata, Laits menceritakan kepada kami, dari Yazid, yaitu 

bin Al Had, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia 

berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Ya Allaftaku 

berlindung kepada Engkau dari kemalasan, kepikunan, kejahatari,dan 

hutang. Aku berlindung kepada Engkau dari fitnah Al Masih Ad- 

' Dajjal. Aku berlindung kepada Engkau dari siksa kubur. Aku 
berlindung kepada ia dari Bong iedkonga sea 


Pa 


£ c 


“ab Lg da Jana Ea bus Et Ave. 

IN KAB Ii ga pb GAN AE) ol Cr 25 
aa aa Ca AN: NAN ag ng 

MAY Se ra SA us $ FTA Y 4 N Kpn 
Ay NA” Apk Ca L Tak A3 5 CN, 2 
dpn An ae 3 Io NA SA ( Y 
Ag Kagak an na an gn 8 Oa 
AG mai 23 ig alay AAA Ji BL) Ha HI 
HA aa dua Tani JUS AS) 


43 Sanadnya shahih. Ini adalah pengulangan hadits nomior 6734. 


Masnad Imam Ahmad — | 


0.3. . - aa ' 7 £ - “ aP 3 ari “3 “4 . 
(B3 Caay Bd anas Sol YA di Tp) Sa ta ce Lai 
sa Oya, 


6750. Affan menceritakan kepada kami, Hammad, yaitu bin 
Salamah, menceritakan kepada kami, dari Tsabit, dari Abu Ayyub: 


— Bahwasanya Nauf dan Abdullah bin Amru, yaitu bin Ash, berkumpul. 


Nauf berkata: Seandainya langit dan bumi beserta yang ada pada 
keduanya diletakkan dalam satu sisi neraca lalu kalimat La Ilaha Illa 
Allah diletakkan di sisi neraca yang lain, pasti kalimat.itu lebih berat 
dari langit dan bumi. Seandainya langit dan bumi beserta yang ada 
pada keduanya merupakan tutup dari besi, pasti kalimat itu akan 
membakarnya sampai berakhir kepada Allah Azza wa Jalla. Abdullah 
bin Amru berkata: Kami shalat maghrib bersama Rasulullah SAW. 
Mengikutkan orang yang telah mengikutkan dan kembali orang yang 
telah kembali. Nabi SAW lalu datang, hampir saja pakaiannya 
tersingkap dari lututnya, lalu bersabda, “Bergembiralah wahai 
sekalian muslimin. Saat ini Tuhan kalian telah membuka salah satu 
pintu langit. Dia membanggakan kalian di hadapan para malaikat 
dengan berfirman: Inilah .hamba-hamba-Ku. Mereka telah 
melaksanakan satu kewajiban dan sedang menunggu kewajiban yang 
lain.” 4 


4 Sanadnya shahih. Tsabit adalah Al Bunani. Abu Ayyub adalah Yahya bin Malik 
Al Azdi Al Ataki Al Maraghi, seorang tabi'i dari Bashrah yang tsigah. An- 
Nasa'i, Ibnu Hibban, dan Al Ijli menilainya tsigah. Ibnu Sa'd mengatakan 
dalam Arh-Thabagat  (1/1/164), “Abu Ayyub adalah seorang tsigat yang 
terpercaya.” Al Bukhari menulis biografinya dalam 41 Kabir (4/2/303). 

Hadits ini pada hakikatnya terdiri dari dua bagian: 

Pertama: Atsar yang tidak marfu' yang berasal dari perkataan Nauf, yaitu “Nauf 
Al Bukali”, seorang tabi'i, anak dari istri Ka'ab Al Ahbar. Saya tidak 
menemukan perkataan ini di selain Al Musnad. Penulis Majma' Az-Zawa'id, 
dari apa yang sampai kepadanya sebagai ikutannya, tidak menyebutkannya. 
Benarlah ia dengan tidak menyebutkannya karena perkataan itu bukanlah hadits 
marfu' sehingga kitab itu termasuk sebagai Zawa'id. Adapun makna perkataan. 
itu adalah shahih marfu' dari riwayat Abdullah bin Amru juga (hadits nomor 


Taro 2 Musnad Imam Ahmad | 


So 0. IoT 83.1 5. 


HP 0 Lala Gp Slam Kara AAA se KOS 1YON 
pe up LEAN AR oi Sh PN gi 
ai Yi Aa ak A5 Is aa S3 LS JB AA 
B3 Eh yg aa de de D3 wat ut, 
den ua KI Up (CI Ca Ya al Sab 
233 slim cela Dad La £ La 33 si dl Me & 
aah se (otr) las 15, dika angel Ls, mi it 2 
AK AS lia Kenal YR pr uya en “, GA SEN 
Sya KI 3 Pai CUL Agi Uh UG 3 3 J3 
ken | " Pa 3. .' -d . g | . g . 3? 7, £. ” 
SAN Do Ah Tin 3 UBI gate JI AN KPU 
6751. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Hammad 
bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Ali bin Zaid, dari 
Mutharrif bin Abdullah bin Asy-Syikhkhir: Bahwasanya Nauf dan 
Abdullah bin Amru sedang berkumpul. Nauf berkata menyebutkan 
perkataannya. Abdullah bin Amru bin Ash berkata, “Aku akan 
menceritakan kepada engkau dari Nabi SAW. Kami sedang shalat 


bersama Nabi SAW pada suatu malam, mengikutkan orang yang telah . 
mengikutkan dan kembali orang yang telah kembali. Rasulullah SAW 


6583) atas apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dari wasiat Nuh kepada 
anakn : 


ya. 
Kedua: Hadits yang marfu'. Ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1:138) dari 


“jalur An-Nadhr bin Syumiail dari Hammad, dengan sanad ini. Al Bushiri berkata 


dalam Zawa'idnya, “Ini adalah sanad yang shahih. Para perawinya tsigat.” 
Hadits ini. akan disebutkan dengan dua bagiannya pada hadits nomor 6751, 
6752, dan 6946. Lihat hadits nomor 6994 dan 7066. “'Aggaba” dengan 
memfathah 'ain dan mentasydid gaf, dari kata At-Ta'gib: yaitu berdiri dari 
tempat shalatnya setelah selesai shalat. | 


Musnad Imam Ahmad — 


datang sebelum orang-orang berkumpul untuk shalat Isya. Beliau 
datang dengan nafas terengah-engah, mengangkat jarinya seperti ini, 
membentuk dua puluh sembilan, dan menunjuk dengan telunjuknya ke 
langit sambil bersabda, “Bergembiralah wahai sekalian muslimin. 
Saat ini Tuhan kalian telah membuka salah satu pintu langit. Dia 
membanggakan kalian di hadapan para malaikat dengan berfirman: 
Wahai malaikat-Ku, lihatlah kepada hamba-hamba-Ku. Mereka telah 
melaksanakan satu kewajiban dan sedang menunggu kewajiban yang 
lain.” 48 


Le .e 303 GG. Pe - 3 Sal. 


ben obabag one eka -1VoY 
: LM 3 S9 2 FP Sa ta 
Hapbg MP AN Ba Lal Pe 
sasa 3S os tag, 153 3 ab 2 3 so 2 P sai 
| 29 (an 35, MAS KS ' Ta 
6752. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Hammad 
bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Tsabit Al Bunani, dari 
Abu Ayyub Al Azdi, dari Nauf Al Azdi dan Abdullah bin Amru bin 
Ash, dari Nabi SAW, sepertinya. Ditambahkan di dalamnya: Hampir 


saja pakaiannya tersingkap dari lututnya dan nafasnya terengah- 
engah.”4$ 


ha . Pe . 3. 


An Ver 


0 7. 


'5 Sanadnya shahih. Hadits ini adalah pengulangan yang sebelumnya. Akan 
disebutkan sekali lagi dengan sanad ini nomor 6946. “Hafazhahun Nafas” Tani 
nafasnya menghela-hela dan terburu-buru. 

4S Sanadnya shahih. Ini adalah pengulangan yang sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


an 2 Pa kina 2: .3 Na PNP Aaane 28 an Pi 
LA JB Saif SY Ge adil Ia) G1 IE OLI 
cdi) Gl Ia ASI ala 

6753. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Ibnu 
Lahi'ah menceritakan kepada kami, Yazid bin Abu' Habib 
menceritakan kepada kami, bahwasanya ia mendengar Abu Al Khair 
berkata: Aku mendengar Abdullah bin Amru bin Ash berkata: 
Sesungguhnya seseorang bertanya: Wahai Rasulullah, Islam mana 


yang lebih utama? Beliau menjawab, “Orang yang orang lain selamat 
dari lidah dan tangannya.” : 


TE .. Pt . 


Ae Et Tn IP Gaga 3 Ora ida VOL 
Pane Masa Ja ap 35 
A3 ia dina ah Se Te da IA ajak 

IM Inai ENG Para 


' 6754. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Ibnu 
'Lahi'ah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Hubairah 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Muraih maula Abdullah bin 
Amru, bahwasanya ia mendengar Abdullah bin Amru berkata: 
Barangsiapa bershalawat kepada Nabi SAW sekali maka Allah dan 
malaikat-Nya akan bershalawat kepadanya tujuh puluh kali. 


47 Sanadnya shahih. Abu Al Khair adalah Martsad bin Abdullah Al Yazani. Hadits 
dengan makna ini telah disebutkan secara panjang dari sisi lain nomor 6487. 
Lihat nomor 6515. Ucapan “Ayyul Islam” dalam naskah di catatan pinggir Do 


tertulis “Ayyul Muslimin”. 

48 Sanadnya shahih walaupun ada kesalahan di dalamnya dengan ada yang 
dibuang. Ini karena hadits ini telah disebutkan lebih panjang dari hadits ini pada 
nomor 6605 dari Yahya bin Ishak, dari Ibnu Lahi'ah, “Dari Abdullah bin 
Hubairah, dari Abdurrahman bin Muraih Al Khaulani, ia berkata: Aku 


: Musnad Imam Ahmad — 3) 


7 


Ii D1 SI GI Ind HI UAS YUL Kh AVoo 

2 0... AN Ska DAS AA s1 Sus 3? 0 tere 0. 
KE Gi aa JL AA GI SA IU ga ap Ul 3 
Mn SANA BB Ta . AP Ker AT MPR TP NRRrA Pee aa AND RN AN TOP 


de A1 Jgn IE db pg le Ai Io MIA AS all 
Bp 4 sediaan A3 Koto KG ABI Jas ig el Ai 
Ad den ag dia aga 


6755. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu: Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, Al Harits bin Yazid menceritakan kepada 
kami, dari Salamah bin Uksum, ia berkata: Aku mendengar Ibnu 


mendengar Abu Oais maula Amru bin Ash berkata: Aku mendengar Abdullah 
bin Amru berkata” dan seterusnya. Sanad di sini menyifati “Ibnu Muraih,” 
sebagai “Maula Abdullah bin Amru” dan dia “Mendengar Abdullah bin Amru,” 
Telah kami sebutkan di sana biografi “Abdurrahman bin Muraih Al Khaulani.” 
Al Hafizh menyifatinya kalau ia adalah “Seorang yang masyhur, menjumpai 
beberapa orang karena Ibnu Yunus menyebutkan kalau Abdurrahman 
menyaksikan Penaklukan Mesir” dan seterusnya. Seperti tabi'in Al 
Mukhadhram ini, tidak jauh kalau dikatakan ia mendengar dari Abdullah bin 
Amru. Ini sangat bisa dipertimbangkan, kalau ia mendengar hadits dari 
Abdullah bin Amru dan dari Abu Oais dari Abdullah bin Amru kalau tidak 
karena apa yang telah disebutkan dalam hadits ini berupa penyifatan dirinya, 
yaitu “Ibnu Muraih,” kalau ia merupakan “Maula Abdullah bin Amru.” Karena 
yang disebutkan dalam penisbatannya pada sanad yang lalu dan dalam 
"biografinya adalah “Al Khaulani” sehingga tidak boleh disebut dengan “maula - 
Abdullah bin Amru” Al Ourasyi As-Sahmi. Jauh berbeda antara Al Khaulani 
dan Al Ourasyi!! Kemudian mereka juga tidak menyebutkan dalam biografinya 
kalau ia meriwayatkan dari Abdullah bin Amru. Yang jelas, menurutku, 
penyebutan Abu Oais terlewatkan dalam sanad yang ada di sini. Yang 
sebenarnya adalah “Dari Ibnu Muraih (dari Abu Oais) maula Abdullah bin 
Amru: Bahwasanya ia mendengar Abdullah bin Amru”. Jelas tentang masalah 
terlewatkan ini telah lama terjadi dalam naskah Al Musnad karena kesesuaian 
asal yang tiga atasnya. Kemungkinan ini tidak terdapat dalam naskah Al 
Musnad yang dahulu di tangan para hafizh, seperti Al Husaini dan Ibnu Hajar. 
— Itulah mengapa mereka tidak menunjukkan hal itu sama sekali. 


(18) — Musnad Imam Ahmad 


Hujairah bertanya kepada Al Oasim bin Al Barahi: Bagaimana engkau 
mendengar Abdullah bin Amru bin Ash mengabarkan? Al Gaim 
menjawab: Aku mendengar Abdullah bin Amru berkata: Bahwasanya 
ada dua orang yang berselisih datang kepada Amru bin Ash lalu dia 
memutuskan perkara di antara keduanya. Salah seorang yang 
berselisih itu marah kemudian mendatangi Rasulullah SAW dan 
menceritakan keputusan Amru itu. Maka. Rasulullah SAW bersabda, 
“Jika seorang hakim memutuskan perkara lalu dia berijtihad dan 
keputusannya benar maka dia mendapat sepuluh ganjaran. Jika dia 
berijtihad dan keputusannya salah maka ia mendapat satu ganjaran” 
atau “Dua ganjaran.” 


49 Sanadnya hasan. Salamah bin Uksum: Al Husaini menulis biografinya dalam Al 
Ikmal (halaman 45). Dia berkata: Salamah itu majhul. Al Hafizh memperbaiki 
hal itu dalam A4t-Ta'jil (halaman 159) dengan berkata, “Tidak disebutkan 
kritikan seorang pun di dalamnya.” Adz-Dzahabi tidak menulis biografinya 
dalam Al Mizan, tidak juga Al Hafizh dalam Al-Lisan, dan saya juga tidak 
menemukan biografi dirinya selain di kitab tersebut. “Uksum,” dengan 
mendhammah hamzah dan sin dan di antara keduanya ada kaf yang disukun 
diakhiri dengan mim. Itu adalah kata arab. Dikatakan: “Raudhah Uksum” yaitu 
tempat basah yang banyak tumbuhan atau sekumpulan tumbuhan sebagaimana 
disebutkan dalam Al Gamus dan syarahnya. Dalam Majma' Az-Zawa'id kata 
tersenut tertulis “Ulsum” dengan lam sebagai ganti huruf kaf. Ini adalah 
kesalahan dari penyalin atau penerbit. : 

Ibnu Hujairah adalah Abdurrahman bin Hujairah, seorang tabi'i. telah 
disebutkan ketsigahannya pada hadits nomor 6649. 

Al Oasim bin Al Barahi: seorang tabi'i yang tsigat. Al Bukhari menulis 
biografinya dalam Al Kabir (4/1/162-163), Ibnu Abu Hatim dalam Al Jarh wa 
At-Ta'dil (3/2/108), Al Husaini dalam Al Ikmal (halaman 88), Al Hafizh dalam 
At-Ta'jil (337-338), AS-Sam'ani dalam Al Ansab (lembar 72), dan Ibnu Al Atsir 
dalam Al-Lubab (1:108-109). Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Ats-Tsigat. 
Ibnu Al Atsir menyebutkan bahwa namanya adalah Al Oasim bin Abdullah bin 
Tsa'labah At-Tujibi kemudian Al Barahi, seorang tabi'i Mesir. “Al Barahi” 
dengan ba' dan ra' yang difathah dan dengan ha' adalah penisbatan kepada 
“Barih,” anak suku kabilah Kindah dari Bani Al Harts bin Muawiyah. Pendapat 
mereka ragu-ragu dalam menuliskan penisbatan ini. Al Hafizh menjelaskannya 
dalam At-Ta'jil dan mengunggulkan apa yang telah kami sebutkan serta 
menetapkan bahwa selain itu adalah salah tulis. Akan tetapi ada kesalahan 
dalam penulisan Al Hafizh dalam mengutip atau kesalahan dari para penyalin. 
Dia menyebutkan bahwa kata itu tertulis “Dengan ba' yang difathah dan ra' 
yang disukun.” Ia juga berkata, “Seperti inilah Ibnu Makula dan orang yang 


: Musnad Imam Ahmad —iks) 


,sebelumnya menulis kata itu. Yang pertama adalah Abu Sa'id bin Yunus.” 
Namun Allamah Syaikh Abdurrahman bin Yahya Al Yamani, pentashih 41- 
Tarikh Al Kabir, menyebutkan dalam catatan pinggirnya kutipan yang benar 
dari Ibnu Makula adalah “dengan memfathah ba' dan ra”. Begitu juga As- 
Sam'ani menulisnya dengan mengutip dari “Abu Sa'id bin Yunus Al Mishri 
dalam  Tarikh-nya.” Demikian pula Adz-Dzahabi menulisnya dalam Al 
.Musytabih (halaman 32), ia mengatakan, “dengan dua fathah: Al Barahi Al 
Gasim bin Abdullah bin Tsa'labah At-Tujibi lalu Al Barahi. Barih adalah anak 
suku Kabilah Kindah.” Al Hafizh berkata dalam At-Ta'jil, “Al Barahi bukan 
nama bapaknya tetapi penisbatan kepada Barih, dengan wazan “Azhiim, anak 
suku Kabilah Kindah. Mereka tinggal di Mesir pada Bani Tajib sehingga setiap 
orang dari mereka disebut dengan Al Barahi dan At-Tujibi. Hal itu disebutkan 
oleh Ibnu Yunus dalam biografi Al Oasim.” Namun dalam At-Ta'jil yang 
tercetak tertulis “Al Farahi” dan “Farih”, dengan fa sebagai ganti huruf ba". Ini 
jelas salah, dari penyalin atau penerbit. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdil 
Hakam dalam Futuh Mishr (halaman 228) dari Abdul Malik bin Maslamah dari 
Ibnu Lahi'ah dengan sanad ini. Namun dalam kitab itu tertulis “Dari Salamah 
bin Uksum, dari Ibnu Hujairah: Bahwasanya ia bertanya kepada Al Oaim bin Al 
Barahi” dan seterusnya. Ia menjadikan hadits itu berasal dari riwayat Ibnu 
'Uksum, dari Ibnu Hujairah, dari Al Gasim. Apa yang ada dalam Al Musnad di 
sini lebih tepat dan lebih kuat karena hadits ini berasal dari riwayat Ibnu 
Uksum, dari Oasim secara langsung, karena ia mengatakan dengan jelas, “Aku 
mendengar Ibnu Hujairah bertanya kepada Al Oasim.” Hadits ini tertulis dalam 
Majma' Az-Zawa'id (4:195). Penulisnya berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad 
dan Ath-Thabrani dalam Al! Ausath. Dalam sanadnya ada Salamah bin Uksum. 
Aku tidak menemukan orang yang menulis biografinya dengan jelas.” Dalam 
kitab itu nama sahabat tertulis “Abdullah bin Umar”. Ini adalah kesalahan yang 
jelas, tentunya ini merupakan kesalahan cetak. 

Al Hafizh Ibnu Abd Al Hadi menyebutkan hadits yang marfu' darinya dalam 
kitab Al Muharrar (halaman 201) dan menisbatkannya kepada Ahmad “dengan 
sanad yang tidak shahih, dari hadits Abdullah bin Amru.” As-Suyuthi 
menyebutkan yang marfu' darinya juga dalam Zawa'id Al Jami' Ash-Shaghir 
(1:142 dari AI Fath Al Kabir) dan menisbatkannya kepada Ahmad “Dari Ibnu 
Amru.” : 
Bahwasanya kami menilai sanad hadits ini hasan karena apa yang terdapat pada 
“Salamah bin Uksum” berupa ketidakjelasan keadaannya karena Al Harts bin 
Yazid termasuk orang yang meriwayatkan dari Abdurrahman bin Hujairah 
dengan mendengar secara langsung. Al Harts termasuk orang yang tsigat. Ia 
lebih pantas disebut tidak meriwayatkan dari gurunya dengan perantara kecuali 
perantara ini merupakan orang yang dinilai shadug dan tsigah, dalam dugaan 
secara umum, bukan orang yang dinilai buruk dan terputus. Juga karena hadits 
dengan makna yang semisalnya terdapat dari sisi lain, dengan sedikit dha'if, 
yang dua sanad itu saling menguatkan satu sama lain. Akan disebutkan dalam 
Musnad Amru bin Ash (juz 4 halaman 205 Halabi) dari hadits Abdullah bin 
Amru, dari bapaknya Amru bin Ash, semisalnya. Ad-Daraguthni 


ag | — Musnad Imam Ahmad 


4. Lo. oo Io 36.3 AG 


La IS “syal PA he Iawua Cake 1VOT 


Pp HS ka » Ea YG Lol ea) Uta 
ja An aan Ton NAN En 
H3 13 Intan JA Nge Anya « Cinta sila Ga S 2 
Ia Ap NAS ap Iasa EA PON AA 

Ba Inn PN Op ap 


6756. Muhammad bin Abdurrahman Ath-Thufawi dan 
Abdullah bin Bakr As-Sahmi menceritakan kepada kami, maknanya 
satu, keduanya berkata, Sawwar Abu Hamzah menceritakan kepada 
kami, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Perintahkanlah anak-anak 
kalian untuk shalat saat mereka berusia tujuh tahun dan pukullah 
mereka atas perintah itu pada usia sepuluh tahun dan pisahkanlah 
tempat tidur mereka. Jika salah seorang dari kalian menikahkan 
budaknya atau buruhnya maka janganlah melihat kepada auratnya. 
Sesungguhnya bagian yang berada di bawah pusar sampai lutut 
termasuk auratnya.” 0 


meriwayatkannya (halaman 510) juga Al Hakim (4:88). AI Hafizh menunjukkan 
-kepada hadits itu dalam Al Fath (13:269). | 

380 Sanadnya shahih. Bagian pertama dari hadits ini telah disebutkan dalam hadits 
nomor 6689 sampai sabda Nabi “fil madhaaji'.” Kami telah tunjukkan hadits ini 
di sana bersama dengan takhrij hadits ini seluruhnya. Lihat juga Nashb Ar- 
Rayah (1:296). Sabda Nabi “Inna ma asfala min surratihi” ini adalah tulisan 
yang benar yang ada di sini, di (5) dan di Nashb Ar-Rayah. Dalam (c p) tertulis 
“innama.” Ini adalah penulisan yang tidak bagus yang membuat maknanya 
menjadi tidak jelas. 


Musnad Imam Ahmad — 


JA tak GI SUS El JAS JI SAS .NVoy 

J5 Ju Id apl Ia Ry ape ab 

TN EN Ok ag db Lo 
Ba YEL JI dna PE da ga 


6757. Abu Kamil menceritakan kepada kami, Hammad, yaitu 
Ibnu Salamah, menceritakan kepada kami, Habib Al Mu'allim 
mengabarkan kepada kami, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, 
dari kakeknya, i ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya 
orang yang paling dimusuhi oleh Allah adalah orang yang membunuh 
di Tanah Haram atau membunuh tanpa memeranginya atau 
membunuh karena dendam jahiliyah. 331 


. 38e 3 


Na yg Oa ppt Jaa .1YOA 


J6 Itu DI 21 1235 AGAN Y ani 


Al ol JG Zi be jd - JG Ah Un 2 
JSE US cat JA sa JP £ Ia il Laki Ja 
Mela sai 

6758. Abu Kamil dan Tk menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata, Nafi” bin Umar menceritakan kepada kami, dari 
Bisyr bin Ashim Ats-Tsagafi, dari bapaknya, dari Abdullah bin Amru, 


Nafi' berkata: Aku tidak mengetahuinya kecuali dari Nabi SAW, 
(Abdullah bin Ahmad berkata): Bapakku berkata: Yunus tidak ragu, ia 


'1 Sanadnya shahih. Hadits ini adalah ringkasan nomor 6681. 


—— Musnad Imam Ahmad 


berkata: dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza 
wa Jalla membenci yang berlebihan dari orang laki-laki, yang 
membersihkan gigi dengan lidahnya sebagaimana sapi membersihkan 
gigi dengan lidahnya.” 3 


Sab ata oa 3 305 EA ai A5 B5 AYoA 

y? La an .. ada Tegas 0.3... 0-3 2. 
II JL IE cnpb ian pa ap ba ah 
h - 58 'g LA 5 "- 2 Sa kg 2 S4 5 PI AP 25 4, s, 
Ae S5 ol (aa CA JW te o H3 al due 


Pb Jaa di J3 Os BP PA GA WAS o, 


1.0. LN co .. . . ., ' 2 . ve La 5 3 
(IE BNN US tania CS Gali SG OI up 25 clan Aan 
, Banana Aa “al ROE 


6759. Abdurrazak menceritakan kepada kami, Daud bin Oais 
mengabarkan kepada kami, Aku mendengar Amru bin Syu'aib 
menceritakan dari bapaknya, dari Abdullah bin Amru, ia berkata: 
Rasulullah SAW ditanya tentang fara”? Beliau menjawab, “Fara' 
adalah hak namun jika engkau biarkan unta itu sampai besar berumur 
dua atau tiga tahun yang dapat engkau gunakan untuk berjihad di 
jalan Allah atau engkau berikan kepada janda maka itu lebih baik 
daripada engkau menyembelihnya padahal dagingnya masih melekat 
di bulunya. Penuhilah wadahmu dan berikanlah kepada untamu.” 


382 Sanadnya shahih. Hadits ini adalah pengulangan nomor 6543. “Nafi” bin 
Umar,” inilah yang benar yang terdapat dalam (5 p). Dalam (£) tertulis “Nafi' 
bin Amru,” ini salah. | : 

353 Sanadnya shahih. Hadits ini adalah ringkasan nomor 6713 dengan sanad ini. 
Namun dalam riwayat ini ada dua catatan: Pertama, kejelasan Daud bin Oais 
yang mendengar dari Amru bin Syu'aib dan kedua, kejelasan kalau dia »dalah 
«“ Amru bin Syw'aib, dari bapaknya, dari Abdullah bin Amr” ganti 
“Dari kakeknya.” Hal ini menguatkan apa yang telah kami ka. '”. ulama 
berkata bahwa yang dimaksud “Dari kakeknya” adalah kakek yang , ing atas 


Musnad Imam Ahmad — : 


cu 


Neac A8 - 5 ec K6 


PP AN op Yaa Ca BN Ae GS AYI 

an 
PRO Ona SN na da da la Man JG 
en LJE SI Sara Ia Say oa Si cat 3 en 


Ii 0 “Tak db MG IG Ai 3 Ga :JG 
Soap GB La Oo Ia US Upi Ae Sip Ho 


S RB ag ih, Vai ma IG san 3 al 2 ai 


naa 3 3 - as SS 2 Ta | ta Ya sal 
Ga Ja aa da 


- 6760. Andara menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musayyab dan 
Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abdullah bin Amru bin Ash, ia 
berkata: Rasulullah SAW menemuiku dan berkata, “Bukankah aku 
katakan bahwa engkau melakukan shalat malam?” atau “Engkau yang 
mengatakan aku akan shalat-sepanjang malam dan puasa sepanja” 
siang?” Aku menyangka dia mengatakan: Ya, Wahai Rasulullah. Aku 
telah berkata demikian. Rasulullah SAW lalu bersabda, “Bangunlah 
(untuk shalat) dan tidurlah, berpuasalah dan berbukalah (tidak 
berpuasa), dan berpuasalah tiga hari pada setiap bulan. Engkau akan 
mendapatkan ganjaran berpuasa setahun.” Aku berkata: Wahai 


“Abdullah bin Amru” bukan kakek yang paling dekat “Muhammad bin 
Abdullah bin Amru”. Kata “Tabukkahu” berasal dari “AI Bakk”: meremukkan 
leher. Dikatakan, “Bakka 'unugahu yabukkuha bakkan: daggaha.” Yang 
dimaksud disini adalah menyembelih. “Takfa'u” berasal dari wazan tsularsi 
(tiga huruf). Hal ini telah kami jelaskan pada riwayat yang sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


Rasulullah, sungguh saya mampu lebih banyak dari itu? Beliau 
menjawab, “Kalau begitu berpuasalah satu hari dan berbukalah dua 
hari” Aku berkata: Saya mampu lebih baik dari itu? Beliau 
menjawab, “Maka berpuasalah satu hari dan berbukalah satu hari. 
Demikian itu adalah puasa yang paling seimbang. Itu adalah puasa 
Nabi Daud.” Aku berkata: Saya mampu lebih baik dari itu. Rasulullah 
SAW menjawab, “Tidak ada yang lebih baik dari itu. 284 


2. 30 36. 3 Pe #0. 


GA Va Taat Ol 5 KAA ES TN) BS LAYAN 
Ii app PEN Ae ui al ah EA Gi kain PA 
JA Nat de oi Ing ala 136 PA gi ajh gi 
Saba nana da GAN MAN LN 
uya A3, HI Gara H5 O,E pad GL an 
as 3 25 UI Get Y DP 23 MS Wa 106 
It Ia Hn pil as Eh ja pd 3 Heh 


6761. Rauh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abu 
Hafshah menceritakan kepada kami, Ibnu Syihab mengabarkan 
kepada kami, dari Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah bin 
Abdurrahman, dari @bOullan bin Amru bin Ash, dia berkata: Telah 


388 Sanadnya shahih. Hadits ini adalah ringkasan dari nomor 6477 yang merupakan 
salah satu riwayatnya. Begitu juga dua hadits sesudahnya (6761 dan 6762). 
Kami telah tunjukkan di sana kepada riwayat yang ada dalam Al Musnad 
namun terlewatkan dari kami untuk menunjukkan tiga riwayat ini dan hadits 
yang akan datang (6764). Sanad ini dan yang sesudahnya berasal dari riwayat 
Az-Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman. Dua 
syaikh (Al Bukhari dan Muslim) meriwayatkannya dengan beberapa sanad dari 
Az-Zuhri, di antaranya yang terdapat dalam Al Bukhari (4:191-192 dan 6:327) 
dan Muslim (1:319). Kami telah tunjukkau dalam hadits nomor 6477 kepada 
banyak riwayat hadits ini dalam kitab yang enam dan kitab lainnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


sampai kepada Rasulullah bahwa Aku mengatakan: Aku akan 


berpuasa sepanjang masa dan akan bangun shalat malam selama aku 
hidup. Rasulullah SAW bertanya, “Engkau yang mengatakan,” atau 


. “Engkau yang telah berkata aku akan berpuasa sepanjang masa dan 
bangun shalat malam selama engkau hidup?” Aku menjawab: Ya. 


Maka beliau bersabda, “Engkau tidak akan sanggup melakukannya.” 
Beliau bersabda lagi, “Bangunlah dan tidurlah, berpuasalah dan 
berbukalah. Berpuasalah tiga hari pada setiap bulan karena kebaikan 
itu akan dibalas sepuluh kali lipat. ” Dia lalu menyebutkan 
maknanya.” 


3 ec 


Talaa Ja anna aah A3 Ea 1VTY 


5 oc 


Ii Ioi da das - JG CA gd sin Bni ja 
GA tan Pi SN ck Pura 

6762. Abdusshamad menceritakan kepada kami, Hisyam 
menceritakan kepada kami, dari Yahya, dari Abu Salamah, Abdullah 
bin Amru bin Ash menceritakan kepadaku, ia berkata: Rasulullah 


SAW mengunjungiku. ea Hen menyebutkan seperti hadits Az- 
Zuhri.86 


11 . J3. 325. 4 NG 


gi Obb Gp Ah EA Aa Ii Ana Es TYAY 
nara aral pak Opa hn 


1 Sanadnya shahih. Hadits ini adalah pengulangan yang sebelumnya. 
'56 Sanadnya shahih. Hadits ini adalah h pengulangan yang sebelumnya. 


14227) — Musnad Imam Ahmad 


H3 96 Obb 3 es ee aah Id 
Ki 0d yna S Tg BP spa J8 
ut, Lia Bi S ng aral ah 6 Ika Sab d (3 Aa 
II sa Lia & aa Ie IG oa GB ea 
Arga ap Lag Of as pe Seland JBI GE 5) abah 
Ya H3 cat, Ie 1 Io AN Op PM Bae G3 3 
(mba Ike in 106 2 Ia Bp « CA Pa ang ae 

3 “iba ap $ ta an pa apel TA “ar Ya € Dag 
A3 AN pas 2 ye KS Ip Api S3 Gal 
SET AI cal Yg aa OI oi KG Ya Lada ON 

. Ag Laut Jas -JG Fj saka GS up ca og Ly 
AA Jb : 2 3G Hei BA Ka Jul In 3 S poni OI 
CORE PS | WAE Kana Fa HA D3 


6763. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Atha' bin As-Sa'ib, dari 
bapaknya, dari Abdullah bin Amru, ia berkata: Terjadi gerhana 
matahari pada masa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW lalu shalat dan 
memanjangkan berdirinya, lalu ruku' dan memanjangkan ruku'nya, 
kemudian bangun dari ruku' dan memanjangkannya. Syu'bah berkata: 
Aku menduga ia berkata dalam sujud pun seperti itu. Beliau menangis 
dalam sujudnya dan meniup sambil berkata, “Ya Tuhan, mengapa 
Engkau menjanjikan hal ini padaku padahal aku meminta ampun 
kepada-Mu. Ya Tuhan, mengapa Engkau menjanjikan hal ini padaku 


Musnad Imam Ahmad — 


padahal aku bersama mereka.” Selesai shalat beliau bersabda, 
“Dihamparkan surga kepadaku sehingga seandainya aku menjulurkan 
fanganku niscaya aku dapat memetik buahnya. Disodorkan neraka 
kepadaku lalu aku meniup karena takut panasnya akan menimpa 
kalian. Aku melihat di dalam neraka ada pencuri dua unta Rasulullah 
SAW. Aku melihat di dalamnya saudara Bani Da'da' pencuri anting- 
anting. Ketika diberi pemahaman kepadanya, ia berkata: Ini adalah 
perbuatan Al Mihjan. Aku melihat di dalamnya seorang perempuan 
yang tinggi hitam dari Himyar, dia disiksa karena seekor kucing yang 
dia ikat namun tidak dia beri makan dan minum dan tidak dia biarkan: 
kucing itu makan dari yang ada di bumi sampai mati. Sesungguhnya 
matahari dan bulan tidak gerhana karena kematian atau kehidupan 
seseorang. Gerhana matahari dan bulan merupakan tanda kekuasaan 
Allah. Jika terjadi salah satu gerhana” atau beliau bersabda, “Jika 
terjadi sesuatu seperti itu di antara keduanya maka bersegeralah 
untuk mengingat Allah” (Abdullah bin Ahmad berkata): Bapakku 
berkata: Ibnu Fudhail berkata: “Mengapa Engkau menyiksa mereka 
padahal aku berada di tengah-tengah mereka? Mengapa Engkau 
menyiksa kami padahal kami'minta ampun kepada-Mu?” ?5! 


BA SG» Ab EA 7 AI X5 JG) var 


ad 
. 


Agan BAD (GBI MAS aa) 1JU3 


6763 :». (Abdullah bin Ahmad berkata): Bapakku berkata: 
Riwayat Za'idah sesuai dengan riwayat Syu'bah. Dia mengatakan: 


27 Sanadnya shahih. Hadits ini adalah pengulangan nomor 6483 dan menguatkan 
keshahihannya karena hadits ini berasal dari riwayat Syu'bah dari Atha' dan 
Syu'bah mendengar darinya lebih dulu. Ucapan Ahmad “Ibnu Fudhail berkata,” 
dan seterusnya merupakan petunjuk kepada riwayat yang lalu karena redaksi 
demikian berasal dari riwayat Ibnu Fudhail dari Atha'. 


—— Musnad Imam Ahmad 


“Dari makanan yang ada di Yumi: » Muawiyah mentertakannya 
kepada kami. 


pa jiab Ip Kb Cia jaan Set br “V1 4 


2. 


Ka yi PN jak oi IA Gp al 
3 Ie He UI S3 MD Fe dang 06 
na Ai Sal A Ia BE jo Jp “La 
SIA n AI Jug dag ya UI He SE Hu dh 
dan yan Yg ab cab Al I Ub a 
ba sdn Saga Ss Da dah p AA -JG 
da Ja ID Bah daa Ie PG NG 
HA Sa Naa yi Jp Ra TB in 
an 


6764. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Hushain, dari Mujahid, dari 
Abdullah bin Amru: Bahwasanya dia menikahi perempuan dari suku 
Ouraisy namun ia tidak mendatanginya karena sibuk berpuasa dan 
shalat. Peristiwa itu lalu diceritakan kepada Nabi SAW. Beliau lalu 
bersabda, “Berpuasalah tiga hari pada setiap bulan.” Abdullah 
berkata, “Sesungguhnya aku sanggup lebih banyak dari itu.” Dia 


358 Sanadnya shahih. Hadits ini adalah pengulangan yang sebelumnya. Imam 
'Ahmad memaksudkan dengannya bahwa riwayat Za'idah sesuai dengan 
Syu'bah dalam riwayatnya dari Atha' dalam sabda Nabi “Lima ta'iduni?” dalam 
dua tempat sebagai ganti dari “Lima tu'adzdzibuhum” dan “Lima 
fu'adzdzibuna”. Muawiyah adalah Muawiyah bin Amru Al Mahlab Al Azdi. 
Za'idah adalah Ibnu Gudamah Ats-Tsagafi. 


Span 


Musnad Imam Ahmad — 


senantiasa berbuat demikian sehingga Nabi bersabda kepadanya, 
“Berpuasalah sehari dan berbukalah sehari.” Beliau juga bersabda 
padanya, “Bacalah Al Our'an setiap bulan” Abdullah berkata, 
“Sesungguhnya aku sanggup lebih banyak dari itu.” Beliau bersabda, 
“Bacalah setiap lima belas hari.” Abdullah berkata, “Sesungguhnya 
aku sanggup lebih banyak dari itu. Beliau bersabda, “Bacalah setiap 
tujuh hari.” Sampai beliau bersabda, “Bacalah setiap tiga hari.” Nabi 
SAW kemudian bersabda, “Sesungguhnya pada setiap amal ada 
ketamakan dan pada setiap ketamakan ada jeda waktu. Barangsiapa 
yang ketamakannya ditujukan kepada sunnahku maka ia telah 
beruntung dan Barangsiapa yang jeda waktunya ditujukan kepada 
yang selainnya maka ia telah binasa” 


'? Sanadnya shahih. Hadits ini adalah pengulangan dari nomor 6477 dan 
panjangan nomor 6539 dan 6540. Lihat hadits nomor 6760-6762. Bagian akhir 
dari hadits di atas “Inna likulli syirratin” dan seterusnya diriwayatkan oleh Ibnu 
Hibban dalam kitab Shahihnya (nomor 10 dalam koreksian kami) dari jalur 
Hasyim bin Al Oasim dari Syu'bah dengan sanad ini. “Faman kaanat 
Syirratuhu ila sunnati fagad aflaha waman kaanat syirratuhu ila ghairi dzaalika 
Jagad halaka”, seperti inilah terdapat dalam riwayat Ibnu Hibban “faman 
kaanat syirratuhu” dalam dua tempat. Sementara dalam riwayat yang ada di sini 
dalam Al Musnad, dalam asal yang tiga, tertulis “Faman kaanat syirratuhu” di 
tempat yang pertama dan “Man kaanat fitratuhu” di tempat yang kedua. Ibnu 
Hibban memberikan judul atas hadits ini dalam kitabnya demikian “Dzikru 
itsbaatil falaah liman kaanat syirratuhu ila sunnatil Mushthafa.” Aku telah 
menulis sebuah catatan atas hadits itu dalam kitab Ibnu Hibban sebagai berikut: 
Setiap riwayat kami lihat untuk hadits ini, bahkan untuk makna ini, tertulis di 
dalamnya “faman kaanat fitratuhu ila sunnatin Jagad ihtada waman kaanat 
Jitratuhu ila ghairi dzalika fagad halaka”. Atau yang mengartikan makna ini: 

" Bahwa keseriusan perintah berkurang dengan ketenangan dan jeda waktu. 
Seorang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah terkadang berlebihan 
dalam kesungguhan dan berpegang teguh kemudian keseriusannya menjadi reda 
hingga ia-menjadi berimbang dalam perintah itu. Maka Nabi SAW menjelaskan 
bahwa jeda waktu yang terjadi sesudah berlebihan seharusnya diarahkan kepada 
sunnah, mengerjakannya, dan tidak mengabaikannya dengan meninggalkannya 
sehingga dia menempuh jalan petunjuk. Sementara jika jeda waktu itu 
diarahkan kepada peringkasan dan peremehan maka itulah yang disebut dengan 
kebinasaan. Kami tidak menemukan riwayat seperti riwayat Ibnu Hibban ini 
yang menjadikan “Syirrah” dalam makna ini sebagai ganti kata “fitrah” sampai- 
sampai pada mulanya saya menduga bahwa ini merupakan kelalaian dari 


— Musnad Imam Ahmad 


ah 0. 30 36-33 8 - 


Na .1V 10 


. 0 2. 


8. 7 ane » " ANN 
#51 NTT Lab jai na jera s gor 
Jala Lapak JB GA JL FUN, 


'6765. Muhammad bin Ja'far meudakin kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Habib ia berkata, Aku 
mendengar Abu Al Abbas berkata, aku mendengar Abdullah bin 
'Amru menceritakan: Bahwasanya seseorang datang kepada Nabi 
SAW meminta izin untuk ikut berjihad. Beliau bertanya padanya, 
“Apakah kedua orang tuamu masih hidup?” Orang itu menjawab, 
“Ya.” Beliau bersabda, “Maka pada keduanya terdapat Jihad (dengan 
berbalal) kepada keduanya. ragi 


A8 - 0. 30396. 3 se. 


Bip nan da jang na dia “IV 
Jul lag la io dot pb RB ap jp Aa 


penyalin pada lafazh hadits. Kalau tidak saya melihat kepada judul bab yang 
diberikan Ibnu Hibban kepada hadits ini sebagaimana engkau lihat. Di 
dalamnya kata “Syirratuhu” tertulis dengan jelas titik dan barisnya, tertulis 
dengan mengkasrah huruf syin. Oleh karena itu yang lebih tepat menurut saya 
adalah bahwa seperti inilah yang terdapat dalam riwayat Ibnu Hibban, ia 
menyebutkan hadits itu sebagaimana ia riwayatkan. Ini adalah apa yang ada 
pada riwayat itu sementara riwayat yang ada dalam Al Musnad di sini yang 
menyebutkan “Faman kaanat syirratuhu,” di tempat yang pertama dan “Man 
kaanat fitratuhu” di tempat yang kedua. Hampir saja aku menetapkan bahwa 
riwayat yang ada dalam Ibnu Hibban merupakan kekeliruan para perawi atau 
penyalin karena makna yang benar adalah makna yang terdapat dalam semua 
riwayat. 

360 Sanadnya shahih. Habib adalah bin Abu Tsabit. Hadits ini telah disebutkan 
(6544) dari riwayat Mus'ir dari Habib bin Abu Tsabit. Kami telah men-takhrij 
riwayatnya di sana. Lihat hadits nomor 6602. 


. Musnad Imam Ahmad — 


aa Tea EA pi OA | T | Ju Me GA Ag 


Bp ala Na 283 tam ai la ke 
i Benar An - ay Dea Sp AU p ai 2 uya 
PB CN 45, SAI 
| SIS Po - -JE Sal LI s! j3 -JB cs Aa aa AI 


POLA 3 


an Ka in an AOA eh ak 
dig ta J8G CS BP YG Cerg Jam) Lag pay os ip 
yak 


6766. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Habib, dari Abu Al Abbas, 
dari Abdullah bin Amru: Bahwasanya Rasululah SAW (Abdullah bin 
Ahmad berkata) Bapakku berkata: Rauh menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, Aku mendengar Habib bin Abu 
Tsabit, Aku mendengar Abu Al Abbas Asy-Sya'ir, dia seorang yang 
shadug, menceritakan dari Abdullah bin Amru, dia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, “Wahai Abdullah bin Amru, sesungguhnya engkau 
berpuasa sepanjang tahun. Jika engkau berpuasa sepanjang tahun 
dan bangun shalat malam maka matamu akan runtuh dan dirimu akan 
letih. Bukanlah berpuasa dengan berpuasa selamanya. Berpuasalah 
tiga hari pada setiap bulan maka engkau mendapat ganjaran 
berpuasa selama setahun.” Abdullah berkata: Sesungguhnya aku 
mampu (lebih dari itu). Beliau bersabda, “Berpuasalah seperti puasa 
Nabi Daud. Sesungguhnya Nabi Daud berpuasa satu hari dan 


— Musnad Imam Ahmad 


berbuka (tidak berpuasa) satu hari. Dia tidak menghindar jika 


bertemu.” Rauh berkata: “Nahatsat lahun nays”1 | 


sg... Y 03 8.5 as Coc 2036. 3 aa 
Kanaan Olaglu 02 Anna Lado mp Sabun Ludoe IV 


4 2 3 - .. Pn . .. Le Pn Pra tr 
AI eko IP LAS HAL AE LP Gara YP Lana JL 
2. . 3 .- . .. . £ » 2 0. sean Da ya ore 
Dgnaaa ep Ml KS uya tag ori 1 jatah "J8 ig aa 
.. 03 4 .. NP PRA KU, “. C3 
AS pi Jai In aib AA dh 
6767. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Sulaiman, Aku mendengar 
. Abu Wa'il menceritakan dari Masrug, dari Abdullah bin Amru, dari 
Nabi SAW, beliau bersabda, “Belajarlah baca Al Our'an dari empat 
orang: Dari Abdullah bin Mas'ud, Salim maula Abi Hudzaifah, 
Mu 'adz bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab.”2 : 0 


361 Sanadnya shahih. Ini adalah sebagian/sepenggalan dari riwayat-riwayat hadits 
panjang yang telah lalu (6477). Telah kami tunjukkan di sana. Telah disebutkan 
juga sebagian maknanya (6534). Lihat juga hadits nomor 6761, 6762, dan 6764. 
Akan disebutkan sebagian maknanya pada hadits nomor 6789, 6843, dan 6874. 
Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (2255) dari sisi ini, dari Syu'bah, 
dengan sanad ini. Lihat Al Bukhari (3:32, 4:195, dan 6:327), Muslim (1:320), 
An-Nasa'i (1:326), dan Ibnu Sa'd (4/2/9). Sabda Nabi “Hajamat lahul “ain” 
Ibnu Al Atsir berkata, “Yakni tenggelam dan masuk ke tempatnya. Di antaranya 
juga al hujum “alal gaum: masuk kepada mereka.” Kata “nafiha?” dengan 
memfathah nun dan mengkasrah fa': Al Hafizh (3:32) berkata, “yakni lemah. Al 
Isma'ili mengisahkan bahwa Abu Ya'la meriwayatkannya: tafihat, dengan ta' 
sebagai ganti huruf nun, dan ia menilainya dha'if. Terdapat dalam (T) dengan 
fa”. Kemungkinan ini adalah salah tulis dari penyalin atau penerbit. 

32 Sanadnya shahih. Sulaiman adalah Al A'masy. Hadits ini ringkasan dari nomor 
5623. Ath-Thayalisi meriwayatkan hadits ini (2247) dari Syu'bah. 


Musnad Imam Ahmad — (22 


Ba an 


ap AL . , Pe Ea an area 
ag Ole Ml lo Jah SK 183 2JB 0 NVAV 
. 2 Gt ot. A.A 2: y ba he ata s P nGr : 
o Oh lag Ale AI Gabe Al Sya) JE3 JB We Y3 Vio 
Aa KA Pl tel 
616m. Dia berkata: dan berkata: Rasulullah tidak perah 
berbuat keji dan berlaku keji kepada orang lain. Dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya orang yang paling 


mencintaiku di antara kalian adalah orang yang paling bagus 
akhlaknya.” 


3g bat pas jaka benang BAL AYAM 
Ie 5 AR CAN IG PA #1 du RA GA Xa 
dan ai Sep Upag M ab para pai 
BI iya Hasi ah 2 dam ea aa Ju AT 
225 Dj Dis Ui A5 Bj : TA MN ja Ka ag 
Tm LAS NN AE WAE 813 cake 


6768. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Sulaiman, (Abdullah bin 
Ahmad berkata): Bapakku berkata: Ibnu Numair berkata: Al A'masy 
mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Murrah, dari Masrug, 
dari Abdullah bin Amru, dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, 
“Empat hal yang jika ada pada diri seseorang maka ia adalah 
munafik, atau ada sebagian dari empat hal ini maka ia memiliki 


bsd Sanadnya shahih dengan sanad yang sebelumnya. Hadits ini ringkasan dari 
nomor 6504. Ath-Thayalisi meriwayatkannya (2246) dari Syu'bah. Lihat hadits 
nomor 6735. 


Isoj — Musnad Imam Ahmad 


sebagian sifat munafik sampai dia meninggalkannya: Jika berbicara 
dia berdusta, jika berjanji ia ingkari, jika membuat perjanjian ia 
melanggarnya, dan jika ia bermusuhan ia curang.” 


5. 385. 3 ab 


O Iemua oo -1V14 


A6 4 2 —. . $ o.. .. 
Kab YES pl aa 
, - 


rd 
. 
g 


, 


. 
.. .. ... h 


8, .. - 8. 0. .. .- . Pa 
de Ge op aan Aa GP SA gl ap UP Jah GP hat 


. ae. Tia .. . ar . MN NN Pa ap TP 
Un BE Yg CULG Y Us BL Ja ole oe dU eng de al 


ES Y C3 IV) MN 
6769. Muhammad bin Ja'far dan Abdullah bin Bakr 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata, 'Sa'id menceritakan 
kepada kami, dari Mathar, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari 
kakeknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Tidak ada talak pada 
seorang lelaki pada hal yang tidak ia miliki, tidak ada pembebasan 
atas apa yang tidak ia miliki, dan tidak ada jual beli atas apa yang 
tidak ia miliki.” 


0... sean 2003 6 Loc 2096. 3 .8- 
IPP daa Cam a23 Kamus Lidoe LIVV » 


# 


AB Ian ba Io Ip tt pala Haa Gi 
. . . . 5 . 7 po - ae ..... 
MIE JP) GAS Je TAN SBY 2JE 


4 Dua sanadnya shahih. Al Bukhari meriwayatkannya (1:84, 5:77, dan 6:200) dan 
Muslim juga meriwayatkannya (1:32). Keduanya dari jalur Al A'masy. 

365 Sanadnya shahih. Sa'id adalah bin Abu Arubah. Mathar adalah bin Lahman Al 
Warrag. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i sebagiannya (2:225-226) dari 
jalur Mathar. Lihat hadits yang lalu nomor 6732 dan yang akan datang nomor 
6780 dan 6781. 


Musnad Imam Ahmad —-. AKAN | 


6770. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Husain Al Mu'allim menceritakan kepada kami, dari Amru bin 
Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya: Bahwasanya ketika 
pembebasan Makkah Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh 
seorang wanita dinikahi bersama bibinya dari ayah dan juga bibinya 
dari ibu.” “6 | 


ce Sa Ta. 30385. 3 AS 


dan PS GP Dan WE jihan Gi JASA GAS AVYA 
JB YA  KaE wara OS "JB tua an 


6771. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Sa'id 
menceritakan kepada kami, dari Gatadah dari Sa'id ibnu Musayyab 
dari Abdullah bin Amru. Bahwasanya Rasulullah SAW mendatangi 
Juwairiyah binti Al Harts pada hari Jum'at dalam keadaan berpuasa, 
.maka Rasulullah bertanya kepadanya, “Apakah kemarin kamu 
berpuasa?” maka ia menjawab, “Tidak. Rasulullah bertanya lagi, 
apakah besok kamu ingin berpuasa?” maka ia menjawab tidak. 
“Rasulullah bersabda jadi kalau begitu berbukalah.” Sa'id berkata 
Hadits Mathar sesuai dengan riwayat haditsku dari sumber Sa'id bin 
Mussayab.” | | 


“6 Sanadnya shahih. Hadits ini adalah ringkasan dari nomor 6681 dan 6712. 

36! Sanadnya shahih, Sa'id adalah Ibnu Abu Arubah. Al Hafizh menyebutkan 
hadits ini di dalam kitab Al Fath (4:204). Al Hafizh berkata, “Haditsnya juga 
diriwayatkan oleh An-Nasa'i, shahih menurut Ibnu Hibban. Tetapi aku tidak 
menemui dalam kitab sunan An-Nasa'i dan tidak disebutkan oleh Ibnu Atsir 
dalam Jami' Al Ushul, dan tidak disebutkan Al Haitsami dalam Majma' Az- 
Zawa'id. Keaslian cerita hadits memang benar adanya diceritakan dari 


(632) — Musasd Imam Ahmad 


o- 30 3185. J 3 


rpp Kecea Lao UVVY 


0 0. AA Ina HS HA 


Pada He) 
SS ag SEA Io Wah On up al 3 yh oi 
Ieab menia 99 CAD Tah MU deh 3 Jo 


8. 2 
| 3 seng 

6772. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami. 
Husain Al Mu'allim menceritakan kepada kami, dari Amru ibnu 
Syw'aib dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah SAW 
berkhutbah pada waktu fathu Makkah, “Pada jari-jari (yang 
terluka/terpotong) maka “diyatnya adalah sepuluh unta, sedangkan 
untuk yang terluka hingga terlihat tulangnya, maka diyatnya adalah 
lima unta.” uk an Ta 


?, 
s 


s ea TA or. 8"... - 0. 0. Y| L ..... 
JB Mg TPA elo GAP UnpP oi Al IP mel oa 


IK pa Dp A3 Sean Bt JA SKS TA Op ig 
Ad ad Ge YES Kah Gp Oh Al Sani 2 JA 


Sd ob mid De Ed GP S8 an IU, 


Juwairiyah RA (Ummul Mu'miniin) sendiri. Riwayat Al Bukhari (4:203-204). 
Riwayat Ahmad dalam musnadnya (6:324,430 cet. Al-Halabi). Perkataan Ibnu 
Abi Al Aruba di akhir hadits Sa'id berkata Hadits Mathar sesuai dengan riwayat 
haditsku dari sumber Sa'id bin Mussayab. Isyarat bahwasanya ia benar-benar 
menghafal hadits dari Gatadah dari Ibnu Musyayab dan Mathar Al Warag 
meriwayatkan dari Ibnu Musyayab seperti itu juga. Dan ini juga sebagai isyarat . 
untuk membantah sangkaan bahwa Ibnu Abu Arubah sebagai orang yang pelupa 
dan telah menguatkan hadits ini riwayat Syu'bah dan Hammaam dari Gatadah 
dari Abu Ayyub dari Juwairiyah dan itu merupakan ketsigahan Ibnu Abu 
Arubah sehingga kedua perawi merupakan dua orang yang kuat hafalannya. 
368 Sanadnya Shahih, merupakan ringkasan hadits no. 6681. 


— Musnad Imam Ahmad — KB 


x - sz to. : na A 
Pn) & Li OS ce Wi 


2 o - nz - 
LI Jt Ino JG SI 


CS Lag IBU oa aja Kekag O 


6773. Bahz menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami dari Ya'la bin Atha' dari Naafi” bin Ashim 
dari Abdullah bin Amru dari Nabi SAW beliau bersabda, “Siapa saja 
meminum khamar sampai mabuk maka tidak diterima shalatnya 
selama 40 malam. Jika mengulangi kembali maka tidak diterima 
shalatnya selama 40 malam, jika mengulangi lagi untuk yang ketiga 
dan keempat maka tidak diterima shalatnya selamat 40 malam. Jika 
dia bertaubat maka Allah tidak menerima taubatnya, Allah akan 
menyiksanya dengan meminumkan Ain Al Khabal” Para sahabat 
bertanya, “Apakah Ain Al Khabal itu wahai Rasulullah?” Rasulullah 
menjawab, “Nanah para penghuni neraka. 9 


z 
s is 


7. 9 z ep "- » P- Is £ ? an He 7 

Uje Kal Op SUS ES YG OLS Yg CAS LAVVE 
Naah 2 . .. ke o- 9 - ng toa #0. Lt 
JB IE (ea oh ygah Al AE PARI DA al j3 3 
Na PJ Pd SA ui 253 3 ia 5 PL Na .. A 0 es 2 2. 


369 


Sanadnya shahih, Nafi” bin Ashim bin Urwah bin Mas'ud As-tsagafi adalah 
seorang yang Isigah disebutkan oleh Al Bukhari dalam kitab 4/ Kabir (4/2/84), 
disebutkan oleh Ibnu Hibbaan dalam kitab At-tsigat (2:18 makhtuthat). Al Ajalli 
berkata ia seorang tabi'i yang tsigah. Haditsnya diriwayatkan Al Hakim (4:145- 
146) dari sumber Yazin bin Harun dari Hammad bin Salamah seperti itu. Dia 
berkata sanadnya shahih tapi ia tidak mengeluarkan haditsnya. Az-Dzahabi 
menyetujuinya. Al Haitsami menukil hadits dalam kitab Majma' Az-Zawa'id 
(5:69) yang dinisbatkan kepada Ahmad dan Bazzar, ia berkata para perawi 
Imam Ahmad merupakan perawi yang shahih selain Nafi” bin Ashim ia 
merupakan orang yang tsigah. Dalam kitab Dzail Al Vaul Al Musaddad hal. 81 
telah terjadi kesalahan cetak yang benar adalah Abdullah bin Amr bukan 
Abdullah bin Umar lihatlah (4917) dari hadits Ibnu Umar dan (6644,6659) dari 
hadits Ibnu Amr. 


'— Musnad Imam Ahmad 


Ia ai) Apk) Uya 3 uji gi sb ata ai Ja Em 
$ ari) ah 36, Adi Ara J8 lgalas 


6774. Bahz dan Affan, keduanya menceritakan kepada kami 
Hammaad bin Salamah menceritakan kepada kami. Rasulullah SAW 
mengabarkan kepada kami, ketika rahim diletakkan pada hari kiamat, 
ja mempunyai pengait, seperti pengait alat tenun dapat berbicara 
dengan lisan yang cepat dan fasih, ia akan menyambungkan 
silaturrahim pada orang-orang yang menyambungnya dan akan 
memutuskan pada orang-orang yang memutuskan un Affan 
berkata: Al Mighzaal adalah lisan rahim.” 


379 Sanadnya shahih, Abu Tsumamah Ata Tengati Al Husaini menerjemahkan di 
dalam kitab AJ Ikmal (hal. 125), ia berkata Ibnu Hibban menyebutkan dalam 
kitab Ats-Tsigat kemudian Al Hafizh mengomentarinya dalam kitab A4t-Ta'jil 
(hal. 470) sepertinya di sana ada kemiripan, sesungguhnya disebutkan Ibnu 
Hibban pada bab generasi terakhir dalam kitab 4! Kuna dalam Abu Tsumamah 
Al-Hannath seperti yang termaktub pada kitab At-Tahzib. Adapun orang ini 
menurut Imam Al Bukhari Haditsnya berasal dari orang-orang Bashrah dan ia 
tidak dikenal dengan sebutan Tsagafi. Al Hakim dan Abu Ahmad menyertai 
hadits seperti halnya di dalam musnad. Ketika Al Bukhari menterjemahkan 
Beliau tidak pernah menyebutkan adanya cacat rawi dan ini merupakan nilai ke 
tsigahan baginya. Abu Tsumamah adalah seorang tabi'i dan para tabi'in orang 
yang bersih dan terpercaya. Selama tidak ada yang memberi penilaian negative. 
Haditsnya juga diriwayatkan oleh Ad-Daulabi dalam kitab A/ Kuna (1:134) dari 
sumber Muammal bin Ismail diriwayatkan juga oleh Al Hakim dalam Al 
Mustadrak (4:162). Dari sumber Hibban dan Hajjaj bin Minhaal ketiganya dari 
Hammad bin Salamah. Berkata Al Hakim sanadnya shahih tetapi ia tidak 
meriwayatkan. Adz-Dzahabi menyepakatinya. Al Haitsami menyebutkan dalam 
kitab Majma' Az-Zawa'id (8:150) ia berkata diriwayatkan juga oleh Ahmad dan 
Thabrani. Perawi Ahmad adalah perawi yang shahih selain Abu Tsumamah 
Ats'Tsagafi tetapi Ibnu Hibban menilainya Tsigah. 

Catatan: Telah terjadi kesalahan dalam kitab Al Mustadrak dan ringkasannya 
yang ditulis oleh Adz-Dzahabi baik yang sudah dicetak ataupun yang masih 
berbentuk manuskrip, lafazh Abu Umamah Ats-Tsagafi. Sedangkan Ad-Daulabi 
di dalam kitab Al-Kuna menyebutkannya pada bab Abjad Tsa bukan pada bab 
Hamzah. “Al Hujnah di baca dhommah huruf ha, sukun huruf jim dan. fathah 
huruf nun, Ibnu Atsir berkata “Hujnatul Migzal adalah kailnya,” yaitu satu alat 
yang bengkok diujungnya, Al Migzal dengan dibaca katsrah mim dan sukun 
Ghain yaitu alat tenun. Aku tidak dapat membedakan antara riwayat Affan dan 


Musnad Imam Ahmad — 


Papa no. Pp 


aa A In IP 33 GP FA CAS Lolos UVVO » 
BPS ag JA Ih Aye aa ha 


SA AAN el HSE Jb asah SS CT 


ca SP Ads gen alus LK Ay adan 
SAN AN UU SAR IS Ia Ho 05 3 

6775. Bahz menceritakan kepada kami, Hammaam 
menceritakan kepada kami dari Oatadah dari Yazid, saudaranya 
Mutharrif dari Abdullah bin Amru, ia bertanya kepada Nabi SAW 
bahwasanya berapa kali seharusnya aku mengkhatamkan Al Our'an? 
maka ia menyebutkan haditsnya, berkata Yahya, Rasulullah SAW 
menjawab: 7 kali. Tidaklah seseorang memahami Al Our'an bila ia 
mengkhatamkan kurang dari 3 kali, Ibnu Amru bertanya lagi, 
bagaimana seharusnya aku berpuasa? Rasulullah menjawab, puasalah 
dalam satu bulan 3 hari atau setiap 10 hari 1 hari kamu berpuasa, akan 
dituliskan bagimu pahala puasa 9 hari, Ibnu Amru berkata, 
sesungguhnya aku kuat lebih dari itu. Rasulullah berkata kalau begitu 
puasalah setiap 10 hari 2 hari kamu berpuasa maka akan dituliskan 


Bazh seperti yang diisyaratkan oleh Imam Ahmad kecuali bahwa pada satu 
naskah tertulis Al Mi'zaal dengan abjad “Ain ini merupakan kecerobohan 

penulisnya, aku tidak tahu apa maksudnya? “Takallamu asalnya tatakallamu 
dengan membuang ta yang pertama dan ini yang lebih benar” Billisanin thalgin 
dengan dibaca fathah huruf tha atau boleh di baca kasrah dan dhommah. Ibnu 
Atsir berkata yaitu perkataan yang lalu dan cepat. “Dzalgin dengan dibaca 
fathah huruf dzal dan sukun lam yaitu fasih lihat kitab Lisan Al Arab. 


— Musnad Imam Ahmad 


bagimu pahala puasa 8 hari, hingga akhirnya Rasulullah menyuruh 
berpuasa pada setiap 5 hari 1 hari berpuasa.””' 


PA Dek Ea Dibagi Ip Sial SAS AVI 
pi AS pu Jar, oi Mag Jul (eka gi OP yah 
Pur (egg 106) gadi de Lah tel yi PAI 


oa hana 


» or o Al as BII Gx Ag 1 Sa Cp Kesan 

0... Aa JI 3 N Ai 3 3 Ls ag Para 3 Nie sg 
| He 2. 13 HB 

6776. Ishak bin Yusuf menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada. kami, dari Al-Hasan bin Amru/ dari Ibnu 
Muslim (Abdullah bin Ahmad berkata): Terdapat dalam kitab bapakku 
tertulis “Dari Al Hasan bin Muslim,” maka tertulislah atas Al Hasan, 
beliau berkata adapun riwayat dari Ibnu Muslim yang sebenarnya 
adalah Muhammad bin Muslim Abu Az-Zubair, kesalahan ada pada 
Al Azrag, dari Abdullah bin Amru dari Nabi SAW bersabda, “Apabila 
engkau melihat umatku tidak mengatakan kepada orang-orang yang 


berbuat zhalim di antara mereka, kamu adalah. zhalim, maka 
sesungguhnya engkau telah membiarkan mereka. 2ana 


11 Sanadnya Shahih, Yazid saudaranya Mutharrif adalah Yazid bin Abdullah bin 
Asy-Syikhkhir telah terdahulu keterangan ketsigahannya (6535). Dengan hadits 
yang panjang sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud (1390) dari sumber 
Hammam dari Oatadah yaitu bagian dari hadits yang diriwayatkan secara 
panjang (6477). Lihatlah hadits no. 6545, 6546, 6764, 6877. lafazh 
“Yuktabulaka ajru tsanamaniyata ayyam” adalah yang benar sebagai ganti dari 
lafazh “Lahu.” 

39 Sanadnya Shahih, Al Azrag adalah Ishak bin Yusuf, Sufyan adalah Ats-tsauri, 
Al Hasan bin Amr adalah Al Fugaimi. Haditsnya telah terdahulu secara makna 
no.6521 dari riwayat Ibnu Namir dari Al Hasan bin Amr dari Abu Zubair yang 
mamanya Muhammad bin Muslim bin Tadris dari Abdullah bin Amr, telah 


Musnad Imam Ahmad — |437 


. .. Erat kanan Ha 5 Pa 


HAN 2 Rd AG aa 5 alas ES AVVV 
Maan Na Te Ha BA JI 


-JU pp YA GL ae ae Mamat GA Hi 
HA Aa TE 136 atm 3 Ga 5 Ha 


. 6777, Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ibnu 

Lahi” ah menceritakan kepada kami, dari Rasyid bin Yahya (Abdullah 

bin Ahmad berkata): Bapakku berkata: Hasan Al Asyyab Rasyid Abu 

. Yahya Al Ma'afiri dia mendengar Abu Abdurrahman Al Hubuli dari 

Ibnu Amru berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah, “Apakah 

keuntungan  majelis-majelis dzikir?” Rasulullah menjawab, 
“Keuntungan dari Majelis-majelis dzikir adalah surga.” 


18 - 


Kai Ju Na 33 3 ai 2 tr Ia alas KAS .IVYA 


. 


AI ag up da SP Ka Sajah gp toda A 


terdahulu keterangan Abdullah bin Ahmad bahwa di dalam kitab asli bapaknya 
tertulis Al Hasan bin Amr dari Al Hasan bin Muslim, bapaknya meletakkan 
nama Al Hasan dan menetapkan di dalam sanad dari Ibnu Muslim dan telah 
meriwayatkan kepada mereka seperti itu. Ishak Al Azrag telah keliru 
menetapkan nama Al Hasan bin Muslim padahal haditsnya adalah dari . 
Muhammad bin Muslim yaitu Abu Zubair, tertulis dalam aslinya “Anta 
Adzhalim” disertai Alif Lam, yang benar adalah tanpa Alif Lam. 

38 Sanadnya shahih, Rasyid bin Yahya adalah Rasyid Abu Yahya telah terdahulu 
keterangannya pada hadits no. 6651 dimana Imam Ahmad meriwayatkan hadits 
ini dari Hasan yaitu Ibnu Musa Al Asyab dari Ibnu Lahi'ah dengan sanadnya. 
Berkata Hasan Al Asyab : Rasyid Abu Yahya Al Ma'afiri arti dari pada 
perkataan “Huna” di tengah-tengah sanad. Tetapi pada keterangan yang lalu 
sebenarnya adalah Rasyid bin Yahya Al Ma'afiri, mungkin kiranya Imam 
Ahmad mendengar dari gurunya Hasan Al Asyab 2 kali dengan 2 sumber. 


— Musmad Imam Ahmad 


A ., , £ A8. PN Ona aa Gi aa AN 8: ta .. : 
23 PE had te dar Ed & - Me-I Tedina 218 PRO or 
tata Sel ea kal A3 J8 SA Tan mag ale 
6778. Hajjaj menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Dzi'b 
berkata Yazid Ibnu Abu Dzi'b mengabarkan kepada kami dari Al 
Harts bin Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin Amru 
dari Nabi SAW, “Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan 
disuap.” Yazid berkata: Laknat Allah atas orang yang menyuap dan 
orang yang disuap. 


Ke dahh AI IK An 3 ML X2 Ci Avva 
l : 3 231. - ee ore A 
KEAG Pa ag AE dl 
6779. Abdul Malik bin Amru menceritakan kepada kami, 
beliau berkata, “Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan 
disuap.” 


Pa 


2 ba na 3 
HA op ajak UP JG Sale Urget eeata ES LAVA: 
ae page La... or. A . , £ 3 adi . .. ... 
AN EN ie AIR lo AI Jah JB 1JE cola pa 
Y 3 IBL Y, SG C3 BT Ge Y, LG Y Ka GT 
| BALI Uas Inai Yg HL 


34 Kedua sanadnya shahih, yaitu hadits yang diulang-ulang no. 6532. Yazid adalah 
guru Imam Ahmad dalam periwayatan yang kedua, namanya yaitu Yazid bin 
Harun. : 

375 Sanadnya shahih, ini bukan merupakan hadits mursal seperti kelihatannya 
karena merupakan Tabi' dua sanad pada hadits yang terdahulu. Diriwayatkan 
Ahmad dari gurunya Abdul Malik bin Amr, Abu Amir Al Agdi dari Ibnu Abu 
Dzi'ib pada sanad yang lalu dan akan datang keterangan sanad dari Abdul 
Malik, hadits no. 6830. 


Musnad Imam Ahmad — 


6780. Husyaim menceritakan kepada kami, Amir Al Ahwal 
mengabarkan kepada kami dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari 
kakeknya berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Anak Adam tidak 
bernazar pada apa yang tidak dia miliki, dan tidak memerdekakan 
budak yang tidak ia miliki, dan juga tidak menceraikan istri yang tidak 
ia miliki, dan juga tidak berumpah dengan apa yang tidak ia 
miliki 75: 


La BI Aha Ea Ia ra Pa 22 SAS .1VAA 
Ann In Aa AA na 
BALI C3 JA 263 YVp G5 V7 A5 V9 SE AG VJ 
6781. Abdul Aziz bin Abdushshamad menceritakan kepada 
kami, Mathar Al Warrag menceritakan kepada kami, dari Amru bin 
Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya dari Rasulullah SAW bersabda, 


“Tidaklah boleh seseorang menceraikan, membeli, memerdekakan 
budak, dan menunaikan nazar pada sesuatu yang tidak ia miliki.” 


HR ajh IP Dab KA T GAS LAVAY 
Ta An Ka ne My Sl bela Gp dal DE 
BEP AI AE mana te Uh udi 


476 Sanadnya shahih, diriwayatkan Imam Turmudzi. (2:213) dari Ahmad bin Muni' 
dari Husyaim dengan sanadnya. At-Tirmidzi berkata hadits hasan shahih sebaik- 
baiknya riwayat pada bab ini. Lihatlah hadits no. 6769. 

'7 Sanadnya shahih, dari hadits yang panjang no. 6769 lihat hadits yang terdahulu. 


— Musnad Imam Ahmad 


6782. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Hajjaj 
menceritakan kepada kami, dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari 
kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW lebih banyak berdiam diri 
pada Jumrah yang kedua dibandingkan pada jumrah yang pertama, 
kemudian beliau melempar pada Jumratul Agabah, setelah itu beliau 
berlalu. - 


. Pena aa Pa 


25. Gas 35 gi Iahaa 2 dah Lab .1VAY 


Te KD Ed: TI ab ah GP sep gl opa 
ts, 6 TPT Hal » Jt GP) denah aa NE aa 
ai Ja yan Sen Ge Jaa 


6783. Isma'il bin Muhammad bin Juhadah menceritakan 
kepada kami, Hajjaj menceritakan kepada kami dari Amru bin Syu'aib 
dari bapaknya dari kakeknya beliau berkata, “Aku melihat Nabi SAW 
 meludah dari arah kanan dan arah kiri pada waktu shalat, dan aku 
melihat Nabi minum dalam keadaan berdiri dan duduk dan aku 
melihat Nabi Shalat mengenakan sandal dan tidak mengenakan, serta 
aku melihat Nabi berpuasa dalam keadaaan musafir Lag ia 
berbuka.”?7 


398 Sanadnya shahih, hadits yang telah diulang-ulang no. 6669 dengan sanadnya. 

39 Sanadnya Hasan atau shahih Lighairihi, seperti keterangan yang akan datang. 
Isma'il bin Muhammad bin Juhadah dengan didhammahkan huruf “Jim” dan 
membaca ringan huruf “ha,” seorang yang jujur haditsnya diterima walau 
terkadang keliru pada sebagian haditsnya. Menurut keterangan Al Bukhari di 
dalam kitab Al-Kabiir (1/1/371) beliau berkata, berkata Ibnu Ma'in, ia adalah 
Al Audi Al Aththar sungguh aku telah melihatnya. Hajjaj adalah Ibnu Arthat 
haditsnya telah berlalu dari riwayat Sa'id bin Abu Arubah dari Husain Al 
Mu'allim hadits no.6627, dari riwayat Yahya Al-Oathan dari Husain hadits no. 
6679, dari riwayat Abi Ja'far Ar-Razzi dari Matthar Al Warra hadits no. 6660 
kedua dari Amr bin Syu'aib oleh sebab itu kami katakan haditsnya bisa menjadi 
shahih li ghairihi. 


Musnad Imam Ahmad — KI 


ERA Ya era BI AA PLN AE Ci AVAL 


: AI Iya jar ag jaan ape 
Ng Tega HA oya BN As 1 3 ng laa 


030 . 43 3 

EP 

6784. Abdurrahman bin Muhammad Al Muharibi 

menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Amru menceritakan kepada 

kami, dari Abu Zubair dari Abdullah bin Amru berkata, Rasulullah 

SAW bersabda, “Apabila kamu telah melihat umatku takut 

mengatakan pada orang yang berbuat zhalim, “Engkau telah zhalim' 
maka sungguh ia telah membiarkan mereka.” 


soo 08 


ape yi an aan Pt SGM X5 SAS .AVAO 

TA la busa gi Ia ip ana ea 

d0 Tah GI ia Je 5) GAS Jo Ga 
Anin 


6785. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Sufyan 
mengabarkan kepada kami dari Al Hasan bin Amru Al Fugaimi dari 
Mujahid dari Abdullah bin Amru berkata, Nabi SAW bersabda, 
“Bukanlah orang yang menyambung silaturrahmi itu yang melakukan 
hal yang serupa (membalas silaturahmi orang lain), tetapi orang yang 
menyambung silaturrahmi adalah Apabila ia diputuskan 
(Silaturahminya) maka ia akan menyambungnya. 


380 Sanadnya shahih, hadits yang telah diulang-ulang no. 6776. 

81 Sanadnya shahih, merupakan potongan dari hadits no. 6524. Al Bukhari 
meriwayatkan potongan hadits ini (10 :355) dari sumber Ats-Tsauri dan lain- 
lainnya. Dan hadits ini bersumber dari At-Tsauri lihatlah hadits no. 6700. 


— Musnad Imam Ahmad 


Sajan Up gak Sp LAIN SA Kayla Pan Ta NAN 


2 Pp NX 2, Ni LT en AR SN Et .. 0 .. 0 
Bye aka ale AI lo BI Sya) JB 1Y 0gb al ae Ye 


. i . 30 
Ta MG Laga il oa AR ya OTLAN 
Se JG F3 BA AN AS JB JB Habib ad Sip Ih 
f p £ or A 0 b ak ge - . 3 oJ 
san ai ag alan Ko Iyan Ah Ah 
6786. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A?Masy si 
menceritakan kepada kami, dari Syagig dari Masrug dari Abdullah bin 
Amru berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Ambillah Al Our'an pada: 
Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Salim Maula Abu 
Khuzaifah. Berkata Abdullah adalah laki-laki yang selalu aku cintai 
semenjak aku melihat Rasulullah SAW pertama kali.”?2 


a Si ae sal 15 Flta vi SI BIS AYAV 
Ad Tak YA 0 ae ala KA Iya) JB :J6 Lp 
SA Wa aa Hah Sai GA aj gp A3 WA 
Ia cela Ps ya da Utan aa) TAI DAA U 3 
| Ako, 


6787. Waki” menceritakan kepada kami, Hisyam mengabarkan 
kepada kami dari Bapaknya dari Abdullah bin Amru berkata 
Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah 'SWT tidak 
menghilangkan ilmu dengan cara mencabutnya dari manusia tetapi 
Allah menghilangkan ilmu dengan hilangnya para ulama sehingga 


22 Sanadnya shahih, dari hadits yang diulang no. 6523 dan hadits yang panjang no. 
6767. Mi 


Musnad Imam Ahmad — 


bila tidak ada seorang yang Alim manusia menjadikan pemimpin- 
— pemimpin yang bodoh, mereka ditanya dan memberikan fatwa tanpa 
disertai ilmu maka mereka sesat dan menyesatkan. 3 


GP 5 e de Jul 5 agan ak Tb : aah NVAA 
5 " Pa . 1“. 

PAP RK SO san 8, y PJ PE AA 

2S SI telag lo Al Jo) JG JG 

6788. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dia berkata 

Hisyam bin Urwah membacakan kepadaku bapakku menceritakan 

kepadaku, ia berkata: aku mendengar Abdullah bin Amru bin “Ash ' 


dari mulutnya sampai ke mulutku, dia berkata Rasulullah SAW 
bersabda, “Seperti yang disebutkan (pada riwayat sebelumnya). 


BI Haag Oak Be Gas .1YAA 
2 2 aa 33 


AI Jp Jb JB enjab gi Mal X5 Da op ai 
Ula yag Fa 35 Ai Ea giat Ya abg dl ala AN Ko 


Y teka) ala Ai Io ds Ju CAN AN UI Jai | 
6789. Waki' menceritakan kepada kami, Sofyan menceritakan 


kepada kami dari Habib bin Abu Tsabit dari Abil Abbas Al Makki 
dari Abdullah bin Amru berkata Rasulullah SAW bersabda, “Sebaik- 


20 Sanadnya shahih, dari hadits yang diulang no. 6511. Lafazh “Yantazi'uhu,” 
. sesuai dengan riwayat yang telah lalu. 
34 Sanadnya shahih, dari hadits yang diulang yang sebelumnya, hadits no. 6511 
dengan sanadnya. 


Ra | — Musnad Imam Ahmad 


baiknya puasa adalah puasa saudaraku Daud AS, dia berpuasa satu 
hari dan berbuka satu hari dan ia tidak lari jika. bertemu musuh.” 
Dan Rasulullah SAW bersabda, “Bukanlah puasa orang yang berpuasa 
selama-lamanya.” 


Pt 


58 Ya 2 AN Es Je a33 Cis AV9S 
| Se Ke da Jb IG Up oi BK Ip sa 
gp ia 3 cdy tas as taat Lag Fa 
Mana AS yi ig Ja 


6790. Waki” menceritakan kepada kami, beliau berkata Al 
A'Masy menceritakan kepada kami dari Abu Wa'il dari Masrug dari 
Abdullah bin Amru-berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Ambillah Al 
Gur'an pada 4 orang yaitu Ibnu Ummi Abdin, Ubay bin Ka'ab, 
Mu'adz bin Jabal, Salim maula Abu Khuzaifah.” Abdullah berkata, 
“Dialah laki-laki yang selalu aku cintai semenjak aku melihat 

Rasulullah SAW pertama kali.” 


8... A8 


KA ca Can Ea) S3 PS KAS IVAN 

JB -JU bi e. Png g M 3 FA gg NA at 

5 op ca Ae YAA Lp ia de 21 Bo 1 

Ju Mao "IN J5 3156 5 op 2 pn 5 op dya 
Bt Men aa ae 2: HA Xp 


“8 Sanadnya shahih, Sofyan adalah At-Tsauri dari ringkasan hadits no. 6766. 
3386 Sanadnya shahih, ringkasan dari hadits no. 6786. 


Musnad Imam Ahmad — 


6791. Waki” menceritakan kepada kami, Ourrah dan Rauh 
menceritakan kepadaku, Asy'ats dan Ourrah bin Khalid menceritakan 
kepada kami dari Al Hasan dari Abdullah bin Amru bin Ash berkata: : 
Rasulullah SAW bersabda, “Siapa saja yang meminum khamar maka 
cambuklah ia, jika mengulangi cambuklah ia, jika mengulangi lagi 
cambuklah ia dan jika mengulangi lagi maka bunuhlah ia.” Waki” 
berkata dalam haditsnya: Abdullah berkata, “Datangkanlah kepadaku 
seorang laki-laki yang meminum khamar untuk ke-4 kalinya, maka 
aku akan membunuhnya. 1367 


Ae au WAS JBS) BIS Ava 
Is Jp KI sja yi da ae A8 BA oi app Up Topi 
dia In Ie Ip, J6 pap ap TA al 
yak ba AA Ie ya SNAh 3 em (SU) ds 
o aa Up Sai Pan HA Oa Hau eh 
eni — y 3 OB Ca, SU Aa F3 Hb Ata) 
Lg St ai JG JL J3 ALS HJ Cam Y, 
Fan Yara SIB coy Ld yo Dal pa LJG Saad 


“ 


3! 'Sanadnya dha'if, karena haditsnya mursal meskipun Al Hasan Al. Bashri 
mendengar dari Abdullah bin Amr bin Ash seperti yang telah kami tetapkan 
dalam penjelasan hadits no. 6508, tetapi ia tidak mendengar dari Abdullah bin 

Amr secara langsung, akan datang keterangan hadits no. 6974 dari riwayat 
Ourrah, bahwasanya dia berkata Demi Allah sungguh mereka menyangka 
bahwa Abdullah bin Amr menyaksikan langsung perkataan Rasulullah. Maka 
jelaslah dia tidak mendengar hadits ini. Dan telah ada pada hadits yang lalu 
dengan sanad yang shahih no. 6553, telah kami jelaskan secara rinci masalah ini 
dalam penjelasan hadits Abdullah bin Umar Al Khaththab no. 6197. 


— Musnad Imam Ahmad 


mh Sp AR 1 38 Kal aa & 
5 Os Aj by J8 3 Tn JG aka 23 
Ui 5g 8 Sd Ogah UU ae 3 in aa 3 
Pa sa Haa LOW jan La Ty aa Pa 
ja ET Ca II ma nat IS) as usai Haa “ oa 

ai MANA ak catat Ing rai 


6792. Waki” menceritakan kepada kami, ia “berkata: Al- 
Mas'udi menceritakan kepada kami, dari Amru bin Murrah dari 
Abdullah bin Al Harts Al Muktib dari Abu Katsir Az-Zubaidi dari 
Abdullah bin Amru berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Takutlah 
kamu akan sifat kikir, karena sifat itu telah menghancurkan orang- 
orang sebelum kamu, memerintahkan mereka berbuat dzalim maka 
mereka saling mendzalimi, memerintahkan mereka memutuskan tali 
“silaturrahim maka mereka saling memutuskan, memerintahkan 
mereka berbuat maksiat maka mereka bermaksiat, takutlah kamu akan 
berbuat dzalim karena kedzaliman merupakan kegelapan pada hari 
kiamat, Takutlah kamu akan perbuatan keji karena sesungguhnya 
Allah tidak menyukai perbuatan keji, maka seorang laki-laki berdiri 
dan bertanya, wahai Rasulullah SAW siapakah orang muslim yang 
paling utama? Rasul menjawab orang yang bisa selamat dari 
“perbuatan lisan dan tangannya, maka berdiri sahabat yang lain dan 
bertanya, “Wahai Rasulullah, jihad apakah yang paling utama? 
Rasulullah menjawab Orang yang menyembelih hewan 
terbaiknya.berkata Abdullah bin Ahmad berkata bapakku: berkata 
Yazid bin Harun didalam haditsnya kemudian ada panggilan seraya 
bertanya, wahai Rasulullah Bagaimanakah hijrah yang paling utama? 
Rasulullah menjawab, Bahwasanya engkau dapat mengekang segala 


Musnad Imam Ahmad — 


Sana 


sesuatu yang dapat membuat marah Tuhanmu, ada 2 hijrah. Hijrah 
yang pertama dan hijrah yang akan datang. Adapun hijrah yang 
pertama adalah mentaati segala perintah dan menjawab segala 
panggilan adapun hijrah yang akan datang sangat berat Copaannya dan 
sangat besar pahalanya.” 


Pa 


KP IP SAI Gi AI PAPAN EA 13 Ula -NYAY 
UG SIB Ab yi Sl ae ae PT AB yi AL 
Ni Je MOP 2 -J TA SA 


2.3 .. ..cu.c 


Ao patas Kaah aU SA OA oa ga da 
de Lo Ai dya Sola SL SI dat 3 3 “tg 
Gt 2laaa GA ata 1A3 ah IG 1D Ina ta al 


bat AR da EN an ae Ya SKS aa 
aa 2 oa LL ar Ya HL La A3 


Pen tai Kaka Lanang ea 333 an baal « Tn ang Ayi 


Cok ol IA ai Maa AL SU oi Pra PAPAN 


-... .. 


388 Kedua sanadnya shahih, Yazid adalah Ibnu Harun. Adapun Al Mas'udi adalah 
Abdurrahman bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud telah terdahulu tentang 
ketsigahannnya. Imam Waki” mendengar darinya sejak dulu sebelum 
ingatannya berubah. Adapun Yazid bin Harun mendengar darinya setelah 
ingatannya berubah. Tambahan lafazh “Yazid” sepertinya yang diberitakan 
oleh Al Mas'udi itu benar adanya di dalam riwayat (5) saja dan kebenaran itu 
diperkuat oleh Imam Ahmad dari tambahan di tengah hadits. Adapun lafazh 
“Man salima Al Muslimuuna” di dalam riwayat (5) adalah “Man Salima An- 
Naas” yaitu dalam riwayat (e) haditsnya telah terulang no. 6487 yang 
diriwayatkan oleh Syu'bah. bin Amr bin Murrah dan haditsnya juga telah 
terdahulu dari sumber yang lain no. 6753. 


Tuas — Musnad Imam Ahmad 


2». 9.3 P3 


Paula AA ijab dasKE la ola Ia ea 
Ih Ai 33 DU Lag 9 S5 Si li YR 


200 00 


Hp) oa Hn ab LL al 2 AL Ip 
ANA NA Pa Na Pl UC 3 J8 ka ol Ah 4 


kaan Kb Ka arak Hyun UAS GI op 2235, wa 
va, cal sb all Jas en aan aa ja 


7 7 


Ta Jie Jap ip Wan AA Aa ana 
ea Meng en nan yi Aang 


6793. Waki” menceritakan kepada kami Al A'Masy 
menceritakan kepada kami dari Yazid bin Wahab dari Abdurrahman 
bin Abd Rabbil Ka'bah, dari Abdullah bin Amr, ia berkata: Aku 
sedang duduk bersamanya di bawah Ka'bah ia sedang bercerita 
kepada orang-orang, ia berkata: Ketika kami bersama Rasulullah. 
dalam perjalanan maka kami menetap pada suatu tempat, di antara 
kami ada yang tidur di kemahnya, ada yang ke tempat penggembalaan 
dan ada juga yang berlomba memanah. Tiba-tiba seorang mu'adzin 
Rasulullah mengumandangkan shalat berjama'ah, beliau berkata maka 
aku menghampirinya dan Nabi sedang berpidato di depan orang- 
orang, “Wahai manusia sesungguhnya tiada nabi sebelumku kecuali 
mereka menunjukkan kepada ummatnya apa yang baik untuk mereka 
dan mengingatkan segala yang buruk bagi mereka, ingatlah 
sesungguhnya kebaikan umat ini ada digenerasi yang paling pertama, 
setelah itu akan ditimpa segala cobaan dan fitnah pada generasi akhir 
sebagiannya akan rusak dan lemah dengan datangnya fitnah, maka 
orang mu'min berkata Inilah kehancuran,” kemudian dia pergi. 
Kemudian datang lagi seorang mu'min 'dan berkata ini dan itu, 


Musnad Imam Ahmad — 


kemudian datang lagi yang lain dan: berkata seperti itu kemudian 
pergi, maka siapa saja yang senang bisa selamat dari neraka dan 


. masuk surga, maka dapatkanlah kunci harapannya yaitu beriman 


kepada Allah dan hari akhir dan kunjungilah orang-orang 
sebagaimana engkau suka dikunjungi. Siapa saja yang membaiat 
seorang pemimpin maka jabatlah tangannya serta taatlah kepadanya. 
Murrah berkata: sekemampuanmu ketika aku mendengar 
perkataannya aku masukkan kepalaku diantara kedua kakiku dan aku 
berkata, bagaimana dengan anak pamanmu yang bernama Muawiyah 
yang memerintah kita? kemudian dia meletakkan genggaman tangan 
pada jidatnya kemudian menunduk lalu ia menganggkat kepalanya 
dan berkata taatilah dalam taat kepada Allah dan tantanglah dalam 
maksiat kepada. Allah, maka aku bertanya kepadanya Apakah engkau 
mendengar hadits ini dari Rasulullah? aku menjawab, "Kedua 
telingaku yang mendengar dan hatiku yang menghafal." 2 


SE Tera an Las .1YAL. 


an ga aa APP grid gp 
Bana an Kh Jian ga 


.. 
. 
£ 
- 
. 
“ 
» 
“ 
“ 
x 
11 
x 
. 


aa Sanadnya shahih, dari hadits yang telah lalu no. 6503 dengan sedikit lebih 
panjang, dari Abu Mu'awiyah dari Al A'Masy dengan sanadnya. Riwayat 
Waki' juga diriwayatkan oleh Al Baihagi dalam kitab As-Sunan Al Kubra 
(8:169) dari Al Musnad dari Al Oathi'i dari Abdullah bin Ahmad dari bapaknya 
dari Waagi'. Diriwayatkan Imam Muslim (2:88) dari 3 orang syaikh dari Waki'. 
Perkataannya di awal hadits “Yuhaditsunnas Oaala” di dalam naskah @ 
“Yaguulu” dan perkataannya “Oultu fainna ibna “ammika” () “Wagultu,” “Al 
Wawu” bukanlah di dalam riwayat (8 p) dan perkataan “Fainna ibna “ammika 
ya, muruna” dibuang kata “Muawiyah” pada riwayat ini. Dan ini benar dalam 
riwayat hadits yang telah lalu no. 6503. perkataan “Fawadha'a jum'ahu ala 
jabhatihi” Al Jum'u dengan didhammahkan huruf jim dan sukun mim: Al 
Majmu' yang dimaksud adalah menggengam telapak tangan yaitu 
mengumpulkan jari jemari. 


'— Musnad Imam Ahmad | 


Hera 1dU pe AA GA GB laa Jan Sp « (4) 
Neh US sn galah Bia Wa 


6794. Isma'il bin Umar Abu Al Mundzir menceritakan kepada 
kami, Yunus bin Abu Ishak menceritakan kepada kami Abdullah bin 
Abu As-Safar menceritakan kepadaku dari As-Sya'bi dari 
Abdurrahman bin Abdu Rabbil Ka'bah Ash-Shaidi beliau berkata: aku 
duduk bersama dengan mereka tiba-tiba aku dapati ada seseorang 
sedang bercerita dengan mereka ternyata Abdullah bin Amru beliau 
berkata: Ketika kami bersama Rasulullah dalam perjalanan maka kami 
menetap pada suatu tempat dan seterusnya seperti hadits di atas. 


A6 


Saja at BI Cia S3 Gis AYAo 
Inap Ep GE de MS apn das A6 & :Ju 
AI Ipang aa ee Yi Y 83 LS Ud "U Co yaah 
3 op Aa ga ati OTS Nias Ih db dea Le 
| AA JP HN Giga Pai Sa 4 


6795. Waki” menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Abu Wa'il dari Masrug, ia berkata: 
Kami mendatangi Abdullah bin Amru dan bercerita di sisinya maka 
kami menyebut nama Abdullah bin Mas'ud, lalu Abdullah bin Amru 
berkata sungguh engkau telah menyebut seseorang yang selalu aku 
cintai sejak aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Ambillah 


390 Sanadnya shahih, dan hadits ini telah disebutkan sebelumnya dan diriwayatkan 
juga oleh Imam Muslim (2:88) dari Muhammad bin Rafi” dari Abu Al Mundzir 
Isma'il bin Umar dengan sanadnya. 


Musnad Imam Ahmad — (asi) 


(pelajarilah) Al Our'an dari empat orang yaitu: Ibnu Ummi Abdin, 
Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Salim maula Abu Hudzaifah.”” 


—... ba ie Han . P4 

Ia Pb ep Uda “ An SI ab .VYA1 
Y TT ade dl lo 15 36 -JE dar 3 da YP Kak 
3. Ne Pa 
“4 SNI CAS pekan Jia 
6796. Waki' menceritakan kepada kami, Khalifah bin 
Khayyath menceritakan kepadaku, dari Amru bin Syw'aib dari 
bapaknya dari kakeknya, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, 


“Janganlah seorang muslim dibunuh oleh orang kafir dan janganlah 
kafir dzimmi dibunuh dalam perjanjiannya. 7 


is . 


GP pP PB Ta SS Kis .avav 

ban GIE Kala EA FB Gp lin gp aa Sp 

an (en AL Gg: Oa sea) SI SAB Alah 
Aan db IA cat 


6797. Waki” menceritakan kepada kami, Khalifah bin 
Khayyath menceritakan kepadaku, dari Amru bin Syu'aib dari 
bapaknya dari kakeknya dari Nabi SAW beliau berkata dalam 
khutbahnya sambil menyandarkan punggungnya ke ka'bah “Darah- 
darah orang muslim adalah (sebagian dengan sebagian yang lain) 
sepadan (adalah diyat dan gishash), yang terendah di antara mereka : 


21 Sanadnya shahih, dari hadits yang panjang no. 6790 dengan sanadnya. 
?2 Sanadnya shahih, hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada hadits » no. 6690 
dengan sanadnya, lihatlah juga hadits no. 6692. 


— Musnad Imam Ahmad 


menjadi tanggungan selainnya, menjadi penanggung bagi yang 
lainnya.”? 


HI ya Wii PA IE (S9 B5 AVAA 


” 


Ju -J6 pagi Dn ea bejo OS LP cal 
Hp sa Yp (3 Ata Ja ie Be Ho dpan 


.o. Jo 


Ip EA DLP AG J8 9 EP yA NE SE Laga 

SG ai AI YG IA 3 8 

6798. Waki' dan Abdurrahman menceritakan kepada kami, 

dari Sufyan dari Sa'ad bin Ibrahim dari Raihan bin Yazid Al Amiri 

dari Abdullah bin .Amru, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 

“Tidaklah halal sedekah kepada orang kaya dan orang yang memiliki 

kemampuan. Abdurrahman berkata: yaitu orang yang kuat, 

Abdurrahman bin Mahdi berkata hadits ini tidak sampai kepada Sa'ad 
dan anaknya yang bernama Ibrahim bin Sa'ad?.””4 


Ia YP pa PU PN AS Gi AVAA 
ala JL IU cah de DI Io ope AN ag 
eU Op AU Ms Ya an ba soni 


199 Sanadnya shahih,dari ringkasan hadits no. 6692. 

38 Sanadnya shahih, hadits ini telah sebut sebelumnya pada hadits no. 6530. 
Disana telah kami jelaskan berdasarkan Ta ini dan berdasarkan perkataan 
Abdurrahman bin Mahdi. 


Musnad Imam Ahmad — 


6799. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Sufyan 
dari Ashim dari Zirr dari Abdullah bin Amru dari Nabi SAW, Nabi 
bersabda, “Dikatakan pada orang yang membaca Al Our'an: 
Bacalah, dan resapilah dan perindahlah sebagaimana engkau 
memperindahnya di dunia karena sesungguhnya kedudukanmu berada 
di akhir ya yang engkau baca. 5 


CAN 5 aka ses BAL, sek aaan AA. 


A pergi PER PR D6 ra Na 
GP Ia Ita Mg Ng AN 06 Kas of j3 ala 


PNP Tana 


CP Y, jai :J6Y) ay, (3 ega 


6800. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Malik bin 
Anas menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri dari Isa bin Thaha dari 
Abdullah bin Amru bahwa seorang laki-laki berkata Wahai Rasulullah 
aku tidak tahu, aku menyembelih sebelum aku melontar jumrah? 
Rasulullah menjawab, “Melontarlah jumrah dan hal itu tidak 
mengapa. Kemudian yang lain bertanya wahai Rasulullah aku 


?8 Sanadnya Shahih, Abdurrahman adalah Ibnu Mahdi, Sufyan adalah Ats-Tsauri, 
Ashim adalah Ibnu Bahdalah, Ibnu Abi Nujuud, Zir adalah Ibnu Ubaisy, hadits 
diriwayatkan At-Tirmidzi (4:54—55) dari Muhammad bin Basyaar dari 
Abdurrahman bin Mahdi dengan Sanadnya dari sumber Abu Daud Al Hafri dan 
Abu Nu'aim dari Sufyan, dia berkata hadits hasan shahih. Diriwayatkan oleh 
Abu Daud dalam sunannya (1464 — 1:547 Aun Al Ma'bud) dari sumber Yahya 
dari Sufyan. Diriwayatkan Al Hakim (1:554 — 555) dari sumber Waki' dari 
Sufyan dengan sanadnya. Adz-Dzahabi berkata Hadits Shahih Waagi' 
mendengar darinya. Al Mundziri menyebutkan dalam kitab At-Targhib (2:208) 
dinisbahkan juga kepada Ibnu Hibban di dalam Ash-Shahih. Perkataannya 
“Warga” dari “Ar-Ragi” adapun dalam riwayat Abu Daud “Wartagi” dari “Al- 
Irtiga”. Adapun penulisan “Warga” dengan hamzah setelah huruf Oaf adalah 
salah. 


Tasaj — Musnad Imam Ahmad 


memotong rambut sebelum aku. berkurban? - Rasul. menjawab 
berkurbanlah dan itu tidak mengapa,” dan tidaklah segala sesuatu 
yang ditanya ketika itu mengenai ibadah yang didahulukan atau yang 
diakhirkan kecuali rasul mengatakan Teen dan itu... tidak 


mengapa. 299 


| Wa YAA 

Ii bi po ja IG GA aras 
ut Na SN Opa JB YA yi 
di JW ge Lay Ge, 05 Gl 3) “era 


oi AN aa Kanan Hi «Xia 


.. Td 


6801. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Abu Imran Al 
Jauni, ia berkata: Abdullah bin Rabah menuliskan hadits untukku dari 
Abdullah bin Amru, ia berkata: Pada suatu hari aku mengunjungi 
Rasulullah, ketika kami sedang duduk-duduk, tiba-tiba ada dua orang 
yang sedang berselisih tentang satu ayat, suaranya semakin keras 
maka Rasul bersabda, “Sesungguhnya binasanya umat-umat terdahulu 
sebelum kamu adalah disebabkan perselisihan mereka dalam 
memahami kitabnya.”” 


36 Sanadnya shahih, dalam Al Muwaththa' hal: 421 haditsnya lebih panjang sedikit 
haditsnya juga telah disebutkan pada no. 6484 dari riwayat Ma'mar dari Az- 
Zuhri,dan hadits yang diringkas no. 6489 dari riwayat Tau Uyainah dari Az- 

0 Zukrri. 

39 Sanadnya shahih, Abu Imran Al Jauni adalah Abdul Malik bin Hubaib, telah 
terdahulu tentang ketsigahannya (707). Abdullah bin Rabbah Al Anshari adalah 
seorang tabi'i yang tsigah, Ibnu Sa'ad menyebutkannya dalam Ath-Thabagat 
(9/1/145) diriwayatkan dari Khalid bin Samiir As-Sadusi ia berkata “Telah 
datang kepada kami Abdullah bin Rabbah Al Anshari'Al Bashrah.” Di dalam 
shahih muslim cetakan bulak (2:304) tertulis Abdullah bin Abu Rabbah adalah 


Musnad Imam Ahmad — 


la Ia Ips HL ip IA SN ups 
St Jang TANI cab TA AS di Aa apl 
SS eat WN, Hb 9 Isi pls de Ie 


An gai AN LI IS Ke le Ke MIL WI 
Ka aa 
6802. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Abu 
Malik yaitu Ubaidullah bin Al Akhnas Al Walid bin Abdullah 
menceritakan kepadaku dari Yusuf bin Mahaf dari Abdullah bin 
Amru, ia berkata aku menulis segala sesuatu yang aku dengar dari 
Rasulullah, aku ingin menghafalnya maka orang-orang Ouraisy 
melarangku mereka berkata, “Kamu menulis tentang perkataan 
Rasulullah ketika marah dan tidak ? maka aku berhenti menulis 
sampai aku menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah. Maka rasul 
bersabda, “Tulislah demi dzat yang diriku dalam kekuasaan-Nya, tiada 
sesuatu yang keluar darinya kecuali hag.””” | 


salah cetak dan yang benar adalah pada cetakan Al Istanah (8:57) hadits yang 

diriwayatkan oleh Muslim dari Fudhail bin Husain dari Hammaad bin Zaid, 

Tonu Katsir menukil dalam kitab tafsirnya (2:522) dia juga berkata hadits ini 

juga diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa'i, lihat (6668, 6702, 6741) 
“Hajjartu” dengan tasydid Jim yaitu Bakkartu, Ibnu Katsir berkata 41- 

Tahjir adalah bergegas kepadanya dalam bahasa hijazi adapun asal kata tahjir 

yaitu rasa panas yang sangat pada siang hari. 

"8 Sanadnya shahih, hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 6510. 


— Musnad Imam Ahmad 


. 3 Ab 


Jaka 525 Paba A A J dan 2 PA Ela SIA 


BD pd Ap Ap Ig 
Kar Na ya Ika Je yaa 3 IX 206 ag 


6803. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Syu'bah 
berkata: Manshur menceritakan kepada kami, dari Hilal bin Yasaf dari 
Abu Yahya dari Abdullah bin Amru dari Nabi SAW bersabda, 
“Pahala shalat orang yang duduk setengah dari pahala shalat orang 
yang berdiri.” 2 


LA al ap all IP Aga Dp aa 5 Ji Gis AA 

PS Pe i M an 3 ag TA so Ng 
t Hen Las oh ag LN eI -JG cl da As 
pa Sin wah Lau | 2 J8 enpal S3 


Para TA St Otak Oa Pa Uas 

6804. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari At- 

Taimi dari Aslam dari Abu Murayyah dari Nabi SAW atau dari 

Abdullah bin Amru dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Dua malaikat 

peniup sangkakala berada di langit yang kedua, kepala salah satu 

dari keduanya berada di timur dan kakinya di barat,” atau beliau 

bersabda, “Kepala salah satu dari keduanya ada di barat dan kakinya 

ada di timur, keduanya menunggu perintah kapan ditiupkan 
San ga, maka keduanya akan meniupkan. sana | 


39 Sanadnya Shahih, ringkasan dari hadits no. 6512 kami tunjukkan juga pada 
hadits no. 6808. 

400 Sanadnya dha'if, karena ada keraguan perawi antara bersambungnya perawi 
atau tidak. At-Taimi adalah Sulaiman bin Tharkhan. Aslam Al Ajalli telah 


| Musnad Imam Ahmad — 


Le mama aa SA en ga man ia 


berlalu keterangan ketsigahannya no. 6507. Abu Murayya dalam ushul musnad 
Ats-Tsalasah tertulis tanpa “Alif” setelah huruf “Ra” dengan. dua titik di atas 
pada huruf “Ha” di akhir dan ditambahkan di dalam (4) dengan meletakkan 
dhammah di atas “Mim” dan tasydid di atas ya begitu juga ditetapkan dalam 
kitab Al Ikmal li Al Husaini dan kitab Majma' Az-Zawa'id, At-Targhib wa At- 
Targhib. Keterangan di dalam kitab 4! Ikmal hal: 136 “Abu Murayya dari Nabi 
SAW atau dari Abdullah bin Amr dan dari Aslam .Al Ajalli, telah terjadi 


kesalahan cetak nama seorang sahabat yaitu Abdullah bin Umar begitu juga 


keterangan Al. Hafizh dalam kitab At-Ta'jil hal 519 terjadi kesalahan nama 
sahabat tetapi tertulis nama Abu Murayya dengan ditambahkan alif antara huruf 
“ra” dan “ya” di dalam kitab Tarikh Al Kabir karya Al Bukhari (1/2/25) 
keterangan tentang Aslam “Al Ajalli ia berkata dari Bashr bin Saghaf dan Abu 
Murraya ini merupakan kesalahan cetak yang benar di dalam Ushul Al Musnad 
dengan tasydid di atas “ya” dan meniadakan alif sebelumnya. Di dalam Majma' 
Az-Zawa 'id dan At-Targhib menguatkan pendapat kami kemudian ditambahkan 
dengan penguat bahwa Abu Murayya Al Ajalli termasuk nama-nama dan 
kunyah tersendiri yang tidak diulang di dalam keterangan. Adz-Dzahabi 
menyebutkan di dalam kitab A! Musytabah hal 472 dan Ibnu Shalih dalam kitab 
Ulumul hadits menjelaskan keterangan ini. Lihat Ibnu Shalah hal. 320 dan 
ringkasannya Ibnu Katsir dengan syarah 4! Ba'its Al Hatsits hal. 241 cetakan 
kedua 1371 H, Tadrib Ar-Rawi hal 228 bahkan Al Husaini dalam kitab Al Ikmal 
menerangkan “Abu Murayya Al Ajalli setelah itu Abu Murayah Al Hanafi 
kemudian Abu Murraya berdasarkan tertib huruf yang benar. Nama yang 
pertama setelah huruf “ra” huruf Alif adapun nama yang kedua setelah “ra” 
huruf ya dan. mim adapun nama yang ketiga setelah “ra” huruf ya dan ha, 
seandainya nama yang ketiga sama orangnya dengan yang pertama niscaya akan 
disebutkan sebelum atau sesudahnya, hanya saja terjadi keserupaan. Di dalam 
kitab Ta'jil dibuang nama yang kedua Abu Murrayam terjadi kesalahan dalam 
pencetakan kemudian juga terjadi Mushahha di dalam tarikh Al Kabir 
mengikuti naskah di dalam kitab Ta'ji! yang telah dicetak. Abu Murrayah 
adalah perawi hadits ini, dia seorang tabi'i yang tidak disebutkan kecacatannya. 
Meskipun telah ditetapkan bersambungnya hadits dari Abdullah bin Amr 
niscaya haditsnya menjadi hasan akan tetapi ada keraguan perawi dan 
ketersambungan perawi sehingga sanadnya dihukumi dha'if. Al Haitsami 
menyebutkan di dalam Majma' Az-Zawa'id (10:330) ia berkata Ahmad 
meriwayatkan dengan ragu jika adanya dari Abu Murayah, maka haditsnya 
mursal meskipun perawinya orang-orang yang tsigah. Dan jika haditsnya 
berasal dari Abdullah bin Amr maka haditsnya muttasil dan perawinya adalah 
orang yang tsigah. Al Mundziri menyebutkan dalam kitab Targhib wa At- 
Tarhib (4:191) ia berkata: Ahmad meriwayatkan dengan sanad jayyid, begitu 
juga dengan keraguan dalam bersambung atau tidaknya sanad. Di dalam Ushul 
Ats-Tsalasah kitab Al-Musnad tertulis Annafakhani adapun dalam kitab 


— Musnad Imam Ahmad 


0 3 - 


Pan pd 3 AS en MS AA. 
Pe ga BO Oh ape gi Wap p SUS yi 
Pn LI Soap op 


6805. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, At-Taimi 
menceritakan kepada kami dari Aslam dari Bisyr bin Syaghaf dari 
Abdullah bin Amru bahwasanya Arab Badui bertanya kepada nabi 
tentang sangkakala, maka nabi menjawab, awasi terompet dari | 


tanduk yang ditiup. 2101 


#£ AG 


Aa GA 6 Ja Ip Ae Hi Si Ki A1 
al 33 ca 2 OS gi SI (ag er JG. 


” 
Fa PRA 


2. SA Ja Haa (0323 JS 60 yaiad 
AN Iga Ca Dela Ad ds ip Ha 
Ol una drone 


TN Ne Pak Up AAN, 

6806. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari Isma'il 
berkata: Amir mengabarkan kepadaku, ia berkata: seorang laki-laki 
datang kepada Abdullah bin Amru dan di dekatnya ada banyak orang, 
ketika ia ingin mendekat ia dicegah maka Abdullah bin Umar berkata: 
Biarkanlah. Kemudian ia menjumpai dan duduk dekatnya, ia berkata, 
“Beri kabar aku dari apa-apa yang dapat kau hafal dari Rasulullah 
SAW!” maka Abdullah bin Umar berkata, “Aku mendengar 


' Targhib dan Az-Zawa 'id tertulis An-Nafikhani, dan ini adalah lembaran dalam 
catatan pinggir (3). 
“01 Sanadnya shahih, haditsnya telah disebutkan sebelumnya no.6507 . 


Musnad Imam Ahmad — 


Rasulullah SAW bersabda, “Orang muslim adalah orang yang bisa 
menjaga lisan dan tangannya, orang yang hijrah adalah orang yang 
dapat meninggalkan segala yang dilarang Allah.” | 


KEP AG PNP ea .TASV 


As .. 


AI J5 JG JB cyph yi Dl ae mela APA 


Ba Ba Jana Aa Aja era Ie 2 
DI. IL. . 


aa LA AI SA An Tag ha S3 


6807. Waki' menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada dari Zaid bin Wahab dari Abdurrahman bin 
Abdu Rabbil Ka'bah dari Abdullah bin Amru, ia berkata Rasulullah 
SAW Bersabda, “Siapa yang senang terhindar dari neraka dan masuk 
surga maka dapatkanlah angan-angannya dengan beriman kepada 
Allah dan hari Akhir dan kunjungilah orang-orang sebagaimana ia 
suka dag dan: 


Aka Obi 3S) BAK ANA 
Papan 3g ka JB taya gi MA Hp gap OI pa 
A3 XP La KAN IE LA M0 IE ali ala Ke 


“2 Sanadnya shahih, dari hadits yang panjang no. 6515 dengan sanadnya, Abu 
Daud meriwayatkan dengan secara panjang. Lihat no. 6792. 

“3 Sanadnya shahih, ringkasan dari hadits no. 6793 dengan sanadnya dan hadits 
no. 6503, 6794 dengan 2 sanad yang lain. 


— Musnad Imam Ahmad 


6808. Waki' menceritakan kepada kami dari Sufyan dari 
Habib bin Abi Tsabit dari Syeikh yang dipanggil dengan sebutan Aba 
Musa dari Abdullah bin Amru Sufyan berkata, “Diperlihatkan hadits 
dari Nabi beliau bersabda, “Pahala Shalat orang dalam keadaan 
duduk setengah dari pahala orang yang shalat dalam keadaan 
berdiri “4 | 


44 Sanadnya shahih, Sufyan Ats-Tsauri ragu sampainya hadits ini dari Rasulullah. 
Al Bukhari menjelaskan dalam kitab Al Kuna no. 645 tentang Abu Musa dia 
berkata Abu Musa Al Hadzdza, berkata Abu Nu'aim Sufyan menceritakan 
kepada kami dari Abu Musa dari Abdullah Ibnu Amr dari Nabi SAW. Isa bin 
Musa dan Outhbah bin Abdul Aziz berkata dari A'Masy dari Habib bin Abu 
Tsabit dari Abdullah bin Amr ini merupakan petunjuk sanad hadits yang satu 
dengan sanad yang lain. Terputusnya salah satu perawi mungkin disebabkan 
kesalahan cetak. Adz-Dzahabi menjelaskan di dalam kitab Al Mizan (3:383) ia 
berkata: Abu Musa Al Hadzdza dari Abdullah bin Amr di dalam bab Shalat 
orang dalam keadaan duduk tidak dikenal. Habib bin Abu Tasbit menyendiri 
meriwayatkannya semoga yang dimaksud adalah Abdullah bin Babah berkata 
pengarang kitab At-Tahzib Abu Musa Al Hadzdza'i Al Makki dari Abdullah bin 
Amr namanya adalah Shuhaib darinya juga Amr bin Dinar. Azzahabi berkata 
bagiku yang pertama tidak tampak perbedaan dan dia seorang yang Shodug. 
Ashuhaib yang dimaksud Adzdzahabi adalah Shuhaib Al Hadzdza maula Ibnu 
Amir telah terdahulu tentang ketsigahannya no: 6550. penjelasan Al Bukhari di 
dalam At-Tarikh (2/2/317) tidak menyebutkan kunyahnya: Syuhaib Al Hadzdza' 
maula bani Amir, dari Abdullah bin Amr, dan meriwayatkan darinya Amr bin 
Dinar, seakan-akan Al Bukhari cenderung untuk membedakan antara Shuhaib 
dan Abi Musa Al Hadzdza, ia cenderung mengatakan dua orang berbeda. Abu 
Hatim juga sependapat dengannya. Di dalam At-Tahzib (4:440) Abu Hatim 
membedakan antara Shuhaib dan Abu Musa Al Hadzdza dari Abdullah bin Amr 
dari Habib bin Abu Tsabit dan Mujahid ia berkata, Orang yang tidak dikenal 
dan tidak diketahui namanya, Ibnu Hajar berkata, Ibnu Al Oaththan berkata: 
Orang yang tidak dikenal, menurutku yang benar dari dalil-dalil ini bahwa Abu 
Musa Al Hadzdza perawi hadits ini Shuhaib Al Hadzdza hadits no.6550 adapun 
yang menyangkal perawinya adalah Abdullah bin Baba, sangkaan yang 
berdasarkan bahwa Al A'Masy meriwayatkan dari Habib dari Abdullah bin 
Baba dari Ibnu Amr, dimana dalil dan bukti keserupaannya? yang jelas bahwa 
Habib bin Abu Tsabit meriwayatkan dari 2 orang yaitu Abi Musa Al-Hiza dan 

. Abdullah bin Baba keduanya dari Ibnu Amr, Asy-Syuyuti menyebutkan hadits 
dalam kitab syarah 4! Muwattha' (1:156) bahwasanya An-Nasa'i meriwayatkan 
dari Sufyan Ats-Tsauri dari Habib dari Abu Musa Al Hadzdza dari Abdullah bin 
Amr, tapi aku tidak temukan pada An-Nasa'i seperti ini mungkin di dalam 
Sunan Al Kubra, Ibnu Majah meriwayatkan (1:191) dari Yahya bin Adam dari 
@uthbah dari Al A'Masy dari Habib bin Abu Tsabit dari Abdullah bin Baba dari 


Musnad Imam Ahmad — 


3 ee 


Dita 33 GAN IE) Wit Wih KS) lb AAA 
PR SAE Pa dp SL gi Dan ip prali Up 
5 De pantLok 1 Ig, 00 Bea ore 4 25 , 2 2. £ 5 sa 
Hb HUR Ugo 3 US Ah OA lo AI Ia) oh 2JB 
| de JI KAN BN La otasli 33 I 
6809. Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan dan 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Manshur 
dari Hilal bin Yasaf dari Abu Yahya dari Abdullah bin Amru beliau 
berkata, Rasulullah SAW melihat suatu kaum yang sedang berwudhu 
dan terlihat sebagian tumitnya belum terbasuh, maka Nabi bersabda, 
“Sempurnakanlah wudhu kalian, celakalah bagi tumit yang tidak 

terkena air wudhu dari jilatan api neraka. sd 


Abdullah bin Amr, inilah sanad yang dimaksud Al Bukhari seperti yang kami 
nukil darinya dalam kitab 4! Kuna. Dia berkata Isa bin Musa dan Outhbah bin 
Abdul Aziz berkata dari Al A?Masy dari Habib bin Abu Tsabit dari Abdullah 
bin Amr yang jelas bahwasanya sanad yang putus dari Bukhari adalah Abdullah 
bin Baba dan menguatkan hal ini Ibnu Abu Hatim seperti yang kami nukil dari 
kitab At-Tahzib dengan menyebutkan Abdullah bin Baba dalam Isnad adapun 
keraguan Sufyan Ats-Tsauri akan sampainya hadits kepada Rasulullah tidak 
mempengaruhi keshahihan sanad karena Al Bukhari menunjukkan riwayat dari 
Abu Nu'aim dari Ats-Tsauri tanpa ada keraguan begitu juga diceritakan oleh 
As-Suyuthi dari. riwayat An-Nasa'i, semoga keraguan Sufyan terjadi ketika 
menceritakan kepada Waki' dan menetapkan kebenaran hadits dari Nabi ketika 
meriwayatkan pada yang lainnya. Secara hukum hadits ini adalah marfu' 
meskipun secara lafazh Maukuf karena hal ini tidak dapat diketahui dengan cara 
ijtihad kemudian A'Masy mengikuti Sufyan mengenai riwayat ini tanpa 
keraguan seperti yang diriwayatkan Ibnu Majah dan yang lainnya. Keshahihan 

— hadits ini telah terdahulu dari riwayat Ats-Tsauri sendiri dari Mansur dari Hilal 
bin Yasaf dari Abi Yahya dari Abdullah bin Amr Hadits 6512 secara panjang 
dan hadits riwayat Tsu'bah dari Mansur No. 6803 secara ringkas. 

“5 Sanadnya Shahih, dari hadits yang panjang no. 6528. 


— Musnad Imam Ahmad 


dag Taka ran Erat aa Bb AAN 
MM au Pop 


6810. Waki' menceritakan kepada kami, Hammam 
menceritakan kepada kami, dari Oatadah dari seseorang yaitu Yazid 
atau Abu Ayyub dari Abdullah bin Amru ia berkata, Rasulullah SAW . 
bersabda, “Siapa yang jas seakan Al Jur an 8 kerang, dari riga 
kali maka ia belum memahaminya.” | 


AG — “ DNA ata Aa bar 2 3S ANA 


2 


3 U 5 ypa Kap KA Abi PU 
AA PI tea dpl da je LA bale 
anta Uagais LB cai JL Du  : ah da Fara 


6811. Waki' menceritakan kepada kami, Mis'ar dan Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Habib bin Abu Tsabit dari Abu Abbas 
Al Makki dari Abdullah bin Amru dia berkata : Seorang datang 
“kepada Nabi meminta izin untuk berjihad, maka Nabi bertanya 
kepadanya, “Apakah kedua orangtuamu masih hidup?” ia menjawab, 
“Ya.” Beliau berkata, “Maka berjihadlah pada keduanya.” 


“6 Sanadnya shahih, seseorang yang meriwayatkan dari Oatadah, ada dua 
kemungkinan yaitu Yazid bin Abdullah bin Sakhir atau Abu Ayyub Al Maraghi 
telah tersebut tentang ketsigahannya hadits no. 6750. Masalah keraguan disini 
tidaklah berpengaruh karena merupakan satu perpindahan riwayat dari seorang 
yang tsigah kepada seorang yang tsigah juga, merupakan ringkasan hadits no. 

6775 dari riwayat Oatadah dari Yazid bin Abdullah bin Syikkhir. 

Sanadnya Shahih, Waki' meriwayatkan dari dua gurunya yaitu Mis'ar bin 
Oidam dan Sufyan Ats-Tsauri keduanya dari Habib bin Tsabit. Sanad ini 
terdapat dalam riwayat (C), tertulis “Haddatsana waki' haddatsana Hammam 


40 


“3 


. Musnad Imam Ahmad — 


6 - so AS 


IS ui Tp GAN Rb aa dl AAN 
ea JS Salam yA Gi A1 2 It JB As Pe) | 
Saba ab al dan Ie Ji 


6812. Bahz menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, Habib bin Abu Tsabit mengabarkan kepadaku, dari Abu 
Al Abbas, ia berkata, aku bertanya kepada Abdullah bin Amru tentang 
jihad maka i ia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, 
kemudian ia menyebutkan hadits sebelumnya hingga selesai. 8 


IA IP ip Ga BS S3 El MY 
PR PNS SI 0 , IG 
5nd s eng an Io MI, Ie Se If: Lajk 
oi 5 pma Duh NA YA 5 CA of sb igail 
ef, (P3 Lam AS II oa uga Tina “et usa an 
rat Kabah, Lan Catat Sah pai Hina 3 


6813. Waki” menceritakan kepada kami, Al Mas'udi 
menceritakan kepada kami dari Amru bin Murrah dari Abdullah bin 
Al Harts, Al Muktib dari Abi Katsir, Azzubaidi dari Abdullah bin 
Amru bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, 


an Gatada an Mis'ar Wa Sufyan,” adapun tambahan perawi Hammam dari 
Oatadah dari.... Merupakan suatu kekeliruan karena tidak ada di dalam riwayat 
(8, 6) yang bisa merusak sanad yang menjadikan antara Waagi” dan gurunya 
Mis'ar bin Kidam dua guru. Keduanya dari Hammam dari Oatadah tapi yang 
benar adalah Oatadah dari gurunya Mis'ar bukan dari muridnya, hadits telah 
terdahulu no. 6765 dan 6544 dari riwayat Mis'ar dari Habib. 

“8 Haditsnya shahih, dan telah diulang sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


“Hijrah apakah yang paling utama?” Nabi menjawab, “Kamu 
menjauhi segala sesuatu yang dibenci Tuhanmu. Hijrah itu ada: 2 
macam : Hijrah yang sekarang dan jihad yang akan datang. Adapun 
Hijrah yang akan datang yaitu kamu taat jika diperintah, dan . 
menjawab jika dipanggil. Adapun hijrah yang sekarang adalah sangat 
berat cobaannya tetapi sangat besar pahalanya. 8 


Pt Ipa 


-JG ap pe G3 tara 25 Ki AM 


"ag “al dya L JS Kang dl Je Pi S 35 1 

en Bea JB AAN 

6814. Waki' : menceritakan kepada kami, Zakariya 

. menceritakan kepada kami dari Amir dari Abdullah dia berkata: 

Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan bertanya, “Wahai 

Rasulullah, siapakah orang yang berhijrah itu?” Nabi SAW 

menjawab, “Yaitu orang yang menjauhi segala yang dilarang oleh 
Allah. 0 


APP gi NI GP YAI Wis AS) Ci AM 
Ai dya) JG Jb Pe ap jp KI AE op AL 
Ga ang Kito da dis pad alah cu Lte Bi aa aa de 


pa 


409 Sanadnya shahih, ringkasan hadits no. 6792. 

“10 Sanadnya shahih, Zakariya adalah Ibnu Abu Zaidah. Amir adalah As-Sa'bi dari 
hadits yang diulang no. 6515 diriwayatkan oleh Al Bukhari (11:273) dari 
sumber Zakariya dari As-Sa'bi. Juga dari sumber Isma'il dari As-Sa'bi hadits 
no. 6806. lihat hadits sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — | 


6815. Waki” menceritakan kepada kami, Al A'masy dari Zayid 
bin Wahab dari Abdurrahman bin Abd Rabbul Ka'bah dari Abdullah 
bin Amru dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Siapa saja yang 
membai'at seorang pemimpin maka berikanlah dengan kesungguhan 
hati dengan menjabat tangannya, maka taatilah sekemampuanmu. 


BE GP Sma Gi AL ME 3 tita 3S EA NAN 
,.4 Ba aa Ia .. er pe Seat aa . Ps .. -. 
PTN pung Ju J8 9S Pr) IS Pb Kan li 
ti s La sa Ba ng Pa TP AA at 
Tb ya CB Ja 3 pa uu ya ta de ie 
| 6816. Waki” menceritakan kepada kami, dari Sufyan dari 
Abdullah bin Al Hasan dari pamannya yang bernama Ibrahim bin 
Muhammad bin Thalha dari Abdullah bin Amru dia berkata 
Rasulullah SAW bersabda, “Siapa saja yang ingin diambil hartanya 
tanpa hak, kemudian dia terbunuh (karena mempertahankannya), 
maka ia mati syahid”? 


“II Sanadnya shahih, dari ringkasan hadits no. 6793 dan ringkasan no: 6794 dengan 
sanad yang lain. 

“2 Sanadnya shahih, Sufyan adalah Ats-Tsauri, Abdullah bin Hasan bin Hasan bin 
Ali bin Abu Thalib seorang 'yang tsigah dan amanah, seperti yang dikatakan 
oleh Ibnu Ma'in. Mush'ab Az-Zubairi berkata, “Aku tidak pernah melihat 

| seseorang dari ulama kami, menghormati seseorang sesuai dengan 
kehormatannya. Al Wagidi berkata, “Dia adalah seorang ahli ibadah, seorang 
yang mempunyai kemuliaan yang tinggi dan kata-kata yang kuat. Ibrahim bin 
Muhammad bin Thalhah bin Ubaidullah 'Ath-Thayy, telah terdahulu 
pembahasan tentang kestigahannya, hadits no. 1401 dia adalah seorang tabi'i 
yang fsigah. An-Nasa'i berkata ia adalah salah seorang yang mulya, Ibnu Sa'ad 
berkata. Muhammad bin Thalhah melahirkan seorang anak yang bernama 
Ibrahim Al A'raj, ia merupakan seorang yang mulia. Abdullah bin Zubair 
menetapkan sebagai pejabat bagian pajak di Irag, Al Bukhari menerangkan 
dalam kitab Al Kabir: 1/1/310-317. Adz-Dzahabi dalam Tarikh Al Islam (4:90 
s/d 91), ia mengatakan bahwa paman Abdullah bin Al Hasan padahal bukanlah 
paman dari saudara ibunya tetapi paman dari saudara bapaknya. Hasan bin 
Hasan bin Ali bin Abu Thalib ibunya bernama Haula binti Manzhur bin Zaban 
bin Sayyar Al Fazariyyah, yaitu Ibnu Ibrahim bin Muhammad bin Thalhah 


— Musnad Imam Ahmad 


2... 
...8 


L 3 J8 DyA Ei Se ja 6 Ba 3) her TANV 

SI ate BIO) IE IG Oopb gi AA Gp anal Ip Ja 
ea sah de “ha CHA 2 AD ol ah dl Pura 
Se Sg Ii bag ae ta Ia Jae 


6817. Waki” menceritakan kepada kami, Fithr dan Yazid bin 
Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Fithr mengabarkan 
kepada kami, dari Mujahid dari Abdullah bin Amru berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Rahim bergantung pada 
Arsy, bukanlah orang yang menyambung . dengan balasan yang 
serupa, tetapi orang yang menyambung adalah apabila diputuskan 


tali silaturrahim maka ia menyambungnya. 


0-3 Loc Pt 


J8 pa AG Lai (jp pa Ui SIS RS) ES AMA 


J 136 IS Mx 3 ajaa 3 dak Yo YAI Uye 


adapun ibunya Abdullah bin Hasan adalah Fatimah binti Al Ousain bin Ali bin 
Abu Thalib itu anak paman bapaknya, Hasan bin Hasan bin Ali. Lihatlah kitab 
Ath-Thabagat Ibnu Sa'ad jilid: 5 hal. 37, 20-25 dan halaman 234-235. Nasab 
Ouraisy pada Mas'ab hal 49 dan di dalam kitab At-Tahzib haditsnya 
diriwayatkan oleh Abu Daud (4771/4:391) Aun Al Ma'bud dari Musaddad 
diriwayatkan An-nasai Jilid 2 halaman 173 dari Amr bin Ali keduanya dari 
Yahya bin Sa'id dari Sufyan, An-Nasai juga dari Ahmad bin Sulaiman dari 
Mu'awiyah dari Hisyam dari Sufyan.. Adapun Imam At-Tirmidzi (2:315) dari 
Muhammad bin Basysyar dari Abu Amir Al Agdi dari Abdul Aziz bin 
Muthallib keduanya dari Abdullah bin Hasan. Adapun lafazh “Man gutila duna 
malihi fa huwa syahid, tetapi menurut An-Nasai Muhammad biri Ibrahim bin 
Thaha adalah riwayat yang keliru, adapun yang benar adalah Ibrahim bin 
Muhammad bin Thalha. Seperti dalam teks kitab At-Tahdzib (9:12). At- 
Tirmidzi berkata: Hadits Abdullah bin Amr adalah hasan dan telah 
diriwayatkan dari sumber yang lain seperti yang dikatakan seperti hadits yang 
lalu secara ringkas, seperti dalam lafaz Imam Tanda dan Nasa'i dari hadits 
yang lain no. 6522. 
“8 Kedua sanadnya Shahih, dari hadits yang telah lalu no. 6524,6785 dan 6700. 


Musnad Imam Ahmad — | 


Hn anagan ea aah 
et na Gl San do at Sae | SA z 
Gt 


|” 6818. Waki” menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Syagig dan Ibnu Numair berkata : Al 
A'masy mengabarkan kepada kami dari Syagig dari Masyruk dari 
Abdullah bin Aru berkata: Tidaklah Rasulullah SAW itu orang keji 
dan bengis, beliau pernah 'bersabda, “Orang yang paling baik di 
antara adalah yang paling baik akhlaknya,” Ibnu Numair berkata 
dengan lafazh: sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah 
yang paling baik akhlaknya." 


Dp jp Blah Gal OP Kane GMS aa Gas NAYA 
ore ta “5 , a 2 | - : . 
PAP -JG PN TN Et 
2 ra, ra aa Pan “L 8, 
6819. Waki” menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishak dari Wahb bin Jabir dari 
Abdullah bin Amru berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Cukuplah 
bagi seseorang itu berdosa jika menelantarkan orang-orang yang 


menjadi tanggungannya. "5 . 


“4 Kedua sanadnya shahih, dari hadits yang telah lalu no. 6504, 6767. 

“IS Sanadnya shahih, dari hadits yang diulang no. 6495 dan hadits dalam Al 
Mustadrak no. 2517, diriwayatkan pula oleh Al Hakim, dan ia juga 
menganggapnya shahih, begitupula menurut Adz-Dzahabi. : 


— Musnad Imam Ahmad 


HR op ajak PAN Gi BEN ES Ela “AY» | 
Sa la de JAN: Ha al 
Lal Iyo tts Gak IL IN cab 45 3 BA ag 


ye BP 
0... 


Uais 06) GG Ba nk Ie adi 


Aa 0g ego 


, fo 3 SA Be) 

6820. Waki' Maan en kepada kami, Usamah bin Zaid 
menceritakan kepada kami dari Amru bin Syu'aib dari Bapaknya dari 
Kakeknya, bahwasanya Nabi SAW pada satu malam menemukan 
sebuah kurma di bawah tempat tidurnya kemudian dimakannya lalu ia 
tidak bisa tidur pada malam itu, sebagian istrinya bertanya, “Wahai 
Rasulullah Apakah kemarin malam engkau sakit?” Rasulullah 
menjawab, “Sesungguhnya aku mendapati sebuah kurma di bawah 
tempat tidurku dan aku memakannya, kami mempunyai kurma-kurma 
sedekah, aku khawatir kalau itu adalah kurma sedekah. "“'S 


Bo SP AG g3 G sara Aa pa) SAS MAYA 

AP AP DAA MG SP pai KA DP ya 

35 aa daa ni Ag s5 JG OP Al ag 
JSI Le ea: IE Hana 6 


6821. Waki' menceritakan kepada kami, Ali bin Mubarak 


' menceritakan kepada kami dari Yahya bin Abu Katsir dari 


Muhammad bin Ibrahim dari Khalid bin Ma'dan dari Jubair bin Nufair 
dari Abdullah bin Amru dia berkata: .Rasulullah melihatku 


“IC Sanadnya shahih, dari hadits yang terdahulu secara ringkas no. 6691 dan no. 
6720 pada sanad yang lain. 


Musnad Imam Ahmad — | 


mengenakan baju yang bergambar burung, maka Nabi bersabda, 
“Buanglah karena sesungguhnya itu adalah pakaian orang-orang 
kafir. »417 : 


9 gr 7 1.5... sg Par : & 5 
OP PSA ya CP SIS BIS AS) GAS AAN 
PP PAP ox LX 2 YA PER - 5 7. a.n . .. 
do. 2,3 021 Pa 3d Ag NE - 2 2 ar “ Pi 
5 Uh ol EGA TU nan Gn LA Y gan 
AB Ra 53 MUKA OLS ye ja 
6822. Waki' menceritakan kepada kami, Daud bin Kais al- 
Oarra menceritakan kepada kami dari Amru bin Syu'aib dari 
bapaknya dari kakeknya dia berkata: Rasulullah SAW ditanya tentang 
Agigah, maka Nabi menjawab, “Aku tidak suka istilah “ugug 
(pembangkangan), siapa saja yang mendapatkan seorang anak jika ia 
ingin melakukan suatu amalan ibadah maka kerjakanlah jika 
mendapati anak laki-laki maka sembelih 2 ekor kambing dan jika 
mendapati seorang anak perempuan maka sembelihlah 1 ekor 
kambing.” "3 


Sae 3 ae PA aa Up Olah YP AS GIS AMNY 


? CS Tran $ oo... To IT . - 0. -.. 
Al Iya) JB 2SB PP ui KEP Tb oi MASA yi el) 
S3 P3 ca. 3. 3 c ay. . rap .. ... Kata or Aa 8 
Aga 8 Cp Jas GR Ab Ud pd db Ji 


“1! Sanadnya shahih, dari hadits yang diulang no. 6536 dan.no. 6513 dengan sanad 
yang lain. 

“3 Sanadnya shahih, dari ringkasan hadits no. 6713 dan 6737. kata “Mukafa 'atan?” 
tertulis dengan Alif dalam riwayat (&, C) adapun di dalam riwayat (p) tanpa alif. 


— Musnad Imam Ahmad 


6823. Waki” menceritakan kepada kami, dari Sufyan dari 
Abdullah bin Hasan dari pamannya Ibrahim bin Muhammad bin 
Thalhah dari Abdullah bin Amru, ia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, “Siapa saja yang hartanya diambil tanpa hak, kemudian ia 


mati terbunuh maka ia mati syahid.” 


HA apa Ip Il yi Tila GP SI IS ANE 


Bab ae At ah aa TN tah pap 
| 353 SI 5 


6824. Waki” menceritakan kepada kami, dari Khalifah bin 
Khayyath dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya bahwa 


Nabi SAW berkhutbah dan menyandarkan punggungnya ke Ka'bah 


kemudian ia menyebutkan hadits.? 


Pa anNNane oe, .. 1. 0... e 8. 
Oil Cia YG (BSI RI BEN SG BIS AYO 


aa .. 01 . 0. £- 3 . 23 ag r.- Ona . 
NA ea me sena AA aa 

Lg ras CJ He . Ap: NX ya £ Pn 
PN IE Cam ja Ka aa AG Al ko il Uya) Ju 


419 Sanadnya shahih, dari hadits yang diulang no. 6816, adapun lafazh “Bighairi 
hag” terdapat dalam riwayat (p) tertulis “Biduuni Hag” yang ini tertera di dalam 
riwayat (4, 7) sesuai dengan lafazh hadits sebelumnya. 

420 Sanadnya shahih, dari hadits yang sebelumnya yang telah diulang bahwa Nabi 
SAW. bersabda dalam khutbahnya, Nabi menyandarkan punggungnya ke 
Ka'bah. Tapi aku tidak menemui hadits dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya 
dari kakeknya dengan lafazh “Man urida maaluhu bighairi hag” Aku khawatir 
ini merupakan kekeliruan dalam menuliskan sanad hanya saja merupakan 
pengulangan hadits dengan lafazh “Layagtulul muslimum bi kafirin.... sampai 
akhir.” Dari hadits yang telah terdahulu dengan sanad yang sama no...6690, 
6796 dan 6827. saya menyangka dan yakin sanad hadits no. 6824 pembetulan 
dari hadits no. 6827. 


Musnad Imam Ahmad — (4717 


Pi N Hang HA Bah an ih AN ara 
SAN BA JG GAB P Laba (5 kta Ph JK 
Ah sa Sh J3 al Jb an 


6825. Waki' dan Ishak Al Azrag menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Al-Gamah 
bin Marsad dari Al Oasim bin Mukhaimarah dari Abdullah bin Amru 
berkata Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah seorang muslim dicoba 
dengan suatu bala pada badannya, kecuali Allah mengatakan kepada 
Malaikat pencatat tulislah pada hambaku catatan amal kebaikan 
sebagaimana dia dalam keadaan sehat selama dia masih percaya 
kepadaku.” Abdullah bin Ahmad berkata: Bapakku berkata: Ishak 
berkata dengan lafazh: Tulislah bagi hambaku sehari semalam.” 


2P Uma pal DP ikan da en es .1TAY 

TT and (Yan .. ce .. 3 . 

ala dai Io gp pa) LP GP Tanpa gi pe 
6826. Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata Mis'ar 

menceritakan kepada kami, dari Abu Hashin dari Al-Oasim bin 

Mukhaimirah dari Abdullah bin Amru dari Nabi SAW seperti hadits 

di atas.” 2 


“2! Kedua sanadnya shahih, dari hadits yang diulang no. 6482 hanya dari riwayat 
Ishak Al Azrag, Al Hakim meriwayatkan dalam 4/ Mustadrak (1:348) dengan 
dua sanad dari Sufyan Ats-Tsauri, dia berkata: Hadits shahih dengan syarat Al 
Bukhari Muslim tapi ia tidak meriwayatkan hadits, Adz-Dzahabi 

: menyepakatinya 

“2 Sanadnya. Shahih, Abu Khashim dengan difathah huruf ha dan kasrah huruf 
shad adalah Utsman bin Ashim Al Asadi Al Kufi telah terdahulu tentang 
ketsigahannya no. 1024. keterangannya ada pada kitab Ath-Thabagat Ibnu 

Sa'ad (6:224), dan dalam kitab Jarh Wa Ta'dil Ibnu Abu Hatim (3/1/160-161) 


| — Musnad Imam Ahmad: 


pb up bt Op Aida Gib RS) GAS ANN 

: K1 “XL :, y 2 PN - : . .. .. .. 

Yak SEN Ko AI Jpn JB IE ba jp al 3 kh 
- : . . .. Mn ea 


6827. Waki” menceritakan kepada kami, Khalifah bin 
Khayyath menceritakan kepada kami, dari Amru bin Syu'aib dari 
bapaknya dari kakeknya berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
Tidaklah dibunuh seorang mu'min dengan sebab membunuh seorang 
kafir dan tidaklah dibunuh orang yang mempunyai janji dengan sebab 


janjinya Aa »423 


5 Li .. | kp : 

LP Blah ad YP Ulil GAS uan X6 AS NAYA 
Da na Bee Apit nie .. .y . ...'.. . .. 
aa :J8 laga $P) IS II XS 0S pbor AA ra) 

An " ss? o. eg 2 Da Maia 0. A Lp 
Ao yas Ya meat Ol SI AL CAS TON” aa do 
6828. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Abu Ishak dari Wahab bin Jabir dari 
Abdullah bin Amru semoga Allah meridhai keduanya dia berkata: 


Aku mendengar Nabi SAW bersabda, “Cukuplah bagi seseorang 


berdosa jika menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. adik 


. diriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi dia berkata, di Kufah ada 4 orang 
yang tidak berselisih dalam haditsnya, siapa saja yang berselisih dengan mereka 
maka hadits tersebut salah dia adalah Abu Hissin. Dia merupakan orang yang 
tsigah menurut Ahmad dan Ibnu Ma'in diriwayatkan juga oleh Abu Nu'aim 
dalam kitab Al Hilyah (7:249) dari Al Oathi'i ia berkata, “Waki' sendirian 
dalam meriwayatkan hadits ini dari Mis'ar.” 

“3 Sanadnya shahih, dari hadits yang diulang no. 6796 dan 6824. 
#4 Sanadnya shahih, Abdurrahman adalah Ibnu Mahdi, Sufyan adalah 
Atsauri dari hadits yang diulang no. 6819. 


Musnad Imam Ahmad — 1 


Pam op IN MR 3D Ok 10 spek AS EA NAYA 

LP. 2 LN 0. oj .c Ora . 6. . 0.90. 

die GAP Mapab gi MUA GP ab oi AA Gi ap 

”, # g SIAPA . Os AP .. Lan Bip or. A. 

Dag ya cah JAS (3 aa BC And ad Aa laa 

6829. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Sufyan | 

dari Abdullah bin Al Hasan dan Ibrahim bin Muhammad bin Thalhah 

dari Abdullah bin Amru dari Nabi SAW bersabda, “Siapa yang ingin 

diambil hartanya tanpa hak, kemudian ia mati terbunuh maka ia mati 
syahid. 425 - : P 


“aka SA na Pan 2 om Gear 4 


6829 ». Aku mengira Al A'raj menceritakan kepadaku, dari 
Abu Hurairah, ia menyebutkan riwayat seperti sebelumnya. 


5 0. 


PB ae Ae XS BS Ar 
Ta 3 4 2... Te sen Be DS Sa PN 
Ke Ira HE hb Alan ye la ol ap wi 
4 " | : Ez PN ae 218 AR" 
| MI NI aa ala dl 
6830. Abdullah bin Amru menceritakan kepada kami, Ibnu 
Abu Dzi'ib menceritakan kepada kami, dari Al Harits dari Abu 


Salamah dari Abdullah bin Amru, ia berkata, “Rasulullah SAW 
melaknat orang yang menyuap dan yang disuap.””26 : 


“5 Sanadnya shahih, dari hadits yang diulang no. 6823. 
"8 Sanadnya shahih, dari hadits yang telah diulang no. 6779. 


— Musnad Imam Ahmad 


0. “&- » 4 - .. d4 Lot," 8. . .. an 
Hp be 3 Oh 6 AI BIS 755 SAS MAYA 


In AA gp bi BAE JAN ES 


Aa JAS edi ena GAS au an sae Ih ala 


2 2 at Toe . 0. 0g you ee ... ut. 
Ad Up AI SSI NI do EA Gede) Ae ser Aga Kau 


6831. Rauh menceritakan kepada kami, Al Awza'i 
menceritakan kepada kami dari Hasan bin Athiyah dari Abu Kabsyah 
As-Saluli dari Abdullah bin Amru bin Al Ash, bahwasanya Rasulullah 
SAW bersabda, “Ada 40 macam kebaikan yang paling tinggi 
derajatnya adalah 'Manihatul Anz,” yaitu tiada seorang hamba yang 
melakukan kebaikan hanya mengharap pahala dan benarnya janji 
Allah kecuali Allah masukkannya ke surga.” 


.. 3 3 o- AS - 


SI GR aa EA Giaa HI PH KE EMS AYI 

MO ee aa MASA ken kan TEE 
sig JEA 3p An X5 Ju ON ak aa dea Ie 
- Pa sa or n 25 h7 In " Lana MLS ee... ir 
Onpar Selay dala Al laa al Sya, JIE JB ega ep Mi 


| Ladt La s', 7 or . 2... La Met Cat Ta PE ena Td c 
Onag da Lele Bam ob uji Yo uJal 23333 Arr & ai 
TA "3 | C PP. 2 “8 - 5 Pa 
DB AB IS ya Al LN ee Wa UE Un dbs Ula 


poci so. 


Io 5. .3 TuZ ja ha ja 2 1 Titis 0 
vg 23 93 PP :J8 cg & o "J3 J6 au exo 


“7! Sanadnya shahih, dari hadits yang telah diulang no. 6488. 


st 


Musnad Imam Ahmad — K3 $ 


5 2 3 o pg . 2 2 e.. ., Sa SA ai s0. 0 “ 

tia “3 WK ida ng ee OS :JB ea Baal, 
Le “ha daa @' ig nd ... 
Bp ge Al 1S) Olib IU, Kab 


6832. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, 
Salim yaitu Ibnu Hayyan dari Sa'id bin Mina aku mendengar 
Abdullah bin Amru berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Telah 
sampai kabar kepadaku bahwa engkau (Abdullah bin Ahmad berkata), 
bapakku berkata: Affan menceritakannya kepada kami, Dia berkata 
Salim bin Hibban menceritakan kepada kami, Sa'id bin Mina 
menceritakan kepada kami, Aku mendengar Abdullah bin Amru 
berkata: Rasulullah SAW berkata kepadaku, “Telah sampai kepadaku 
kabar bahwa engkau selalu berpuasa pada siang hari dan shalat 
Tahajjud di malam hari, maka janganlah engkau kerjakan! karena 
sesungguhnya jasadmu mempunyai bagian, matamu mempunyai 
bagian, istrimu mempunyai bagian, puasalah pada setiap bulan 3 
hari, itu seperti pahala puasa Dahr,” Aku menjawab, “Sesungguhnya 
aku kuat melakukan (lebih dari) itu,” maka Nabi berkata, “Puasalah 
seperti puasa Nabi Daud sehari berpuasa sehari tidak. Abdullah bin 
Amru berkata Seandainya aku bisa mengambil keringanan itu. Affan 
dan Bahz berkata dengan lafazh lain “Inni ajidu bii guwwah”.2 


“8 Semua Sanadnya shahih, telah diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mahdi dari 
Affan di akhir sanadnya dari Bahz, ketiganya dari Salim bin Hayyan telah 
dahulu tentang ketsigahannya no. 1491. Al Bukhari menjelaskan di dalam kitab 
Al Kabir (2/2/214) disebutkan bahwasanya dia mendengar dari Sa'id bin Mina 
'seorang Tabi'in yang tsigah menurut Ibnu Ma'in, Abu Hakim dli. Dan 
keterangan Al Bukhari dalam Al Kabir (2/1/469) disebutkan bahwasanya ia 
mendengar dari Jaabir bin Abdullah dan Abu Hurairah salah satu hadits yang 
diceritakan Abdullah bin Amr secara panjang lebar dalam hadits no. 6477 dan 
hadits yang akan datang no. 6862 dari Affan dari Salim bin Hayyan. Lihat juga 
hadits no. 6766, 6789. Diriwayatkan oleh Muslim (1:321) dari sumber 
Abdurrahman bin Mahdi dari Salim. Diriwayatkan Ibnu Sa'ad di dalam kitab 
Ath-Thabagat (4/2/9) dari Affan. Tetapi di dalamnya terdapat kekeliruan sanad 
di dalamnya tertera Affan bin Muslim mengabarkan kepada kami, ia berkata: 
Sulaiman bin Hayyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Rasulullah SAW 


.— Musnad Imam Ahmad 


5 SENI 53 alba Gas AA Jet € 635 .NAYY 

Aug Mona an angan 

Kah Gen IE MG Ga SG Ona tm PN 
2 dag ol ata Mereka 


6833. Isma'il bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Atha bin 
As-Sa'ib menceritakan kepada kami, dari bapaknya dari Abdullah bin 
Amru dia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan 
berkata, “Aku datang untuk berbaiat kepadamu dan aku tinggalkan 
kedua orangtuaku menangis,” maka Rasul berkata, “Pulang dan 
buatlah mereka tertawa sebagaimana engkau membuat keduanya 
menangis,” Nabi pun enggan untuk membaiatnya.”? 


SE op Th Tara Fa Op Kab wan Ant 
S: IG pke Ala Lo pb oi BA 3 aah 


238 03 . ... 


Ona Bpom Uya Marya ut, Aa Ta Ha Yaa DNA 
| Ara 


6834. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al Hakam dari Mujahid dari 
Abdullah bin Amru dari Nabi SAW, bersabda, “Barangsiapa yang 
menyandang nama selain bapak kandungnya maka ia tidak dapat 


berkata kepadaku, Sanad ini adalah keliru, yang benar adalah Salim bin Hayyan 
dari Sa'id bin Mina aku mendengar Abdullah bin Amr. 

“29 Sanadnya hasan, kemudian menjadi shahih li ghairihi karena Isma'il bin 
Ibrahim yaitu Ibnu Ulayyah mendengar dari Atha setelah ingatannya berubah. 
Dari hadits yang panjang no. 6490 dari: Riwayat Ibnu Uyainah dari Atha 
diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari sumber Hammad bin Zaid dari Atha. 


Musnad Imam Ahmad — 4 


mencium wangi surga, yang wanginya dapat tercium dari jarak 70 
tahun perjalanan.” 


bala Sp 3 Cia jaan ON ata .NAYo 
PJ , 
PAN IS SD sd jp GA arah 3 Mal 


” 


tg. . 


So BA Ioi lan ip eat ia ha 


ah Aap Tana Aa BA Fa Dang oa Oa ng 


ai SN DAA aa Ad Ap pls de 


6835. Muhammad bin Ja'far menceritakan 'kepada Km 
Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al Hakam. Aku mendengar 
Syaif menceritakan dari Rusyaid Al Hajari dari bapaknya. Bahwa 
seseorang berkata kepada Abdullah bin Amru, aku menceritakan apa 
yang aku dengar dari Rasulullah, tinggalkan aku dan apa yang engkau 


'dapati pada peperangan Yarmuk? ia berkata: aku mendengar 


Rasulullah SAW bersabda, “Orang muslim adalah orang yang bisa 
menjaga lisan dan tangannya. 8! | 


“0 Sanadnya shahih, ringkasan hadits no. 6592 dalam riwayat yang lain berbunyi 
“Falan yarah” seperti itulah di dalam riwayat Ath-Thayalisi dari Syu'bah no. 
2274. 

“1 Sanadnya dha'if sekali, akan tetapi matan hadits marfu dan shahih pada jalur 
yang lain. Al Hakam adalah Ibnu Utaibah seorang yang terkenal tsigah. Saif: 
Al Husaini telah mencantumkan biografinya dalam kitab Al Ikmal hal. 50, ia 
berkata, “Ibnu Hibban mencantumkannya dalam kitab Ats-Tsigat, dan itu 
terdapat dalam manuskrip Ats-Tsigat kepunyaanku (2/204), ia berkata: Saif: 
seorang syaik yang meriwayatkan dari Rasyid Al Hajari, Al Hakam bin Utaibah 
meriwayatkan darinya pula. Al Hafiz berkata di dalam kitab 4r-Ta'jil hal 174 ia 
adalah seorang yang tidak dikenal. Al Bukhari di dalam kitab Al Kabir 
(2/2/172) berkata, “Saif Buya' As-Sabiri, dari Rasyid Al Hajari Al Hakam bin 
Utaibah meriwayatkan darinya pula, Al Bukhari tidak menyebutkan perawinya 
cacat. Dengan dalil ini dan penilaian tsigah ibnu Hibban adalah sudahlah cukup. 
Rusyaid Al Hajari adalah orang yang sangat dhaif menurut Al Bukhari dalam 
kitab Al Kabir (2/1/305). An-Nasa'i berkata, “Da bukan seorang yang kuat 


. — Musnad Imam Ahmad 


4 40. ci! dinda 8» aa to. 3 8 
Liu Laman SAI Ore Ian Koaos yasna Haa STAY 
. 5. . . 2... . 3 
Lag 5 2J8 NY semai SB dg AB AR) Pp Olg 
Bah Dit 

6836. Husain menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, aku mendengar Al Hakam'”" aku 
mendengar Saif menceritakan dari Rusyaid Al Hajari, kerfitidian 
menceritakan hadits, hanya saja ia berkata, “Biarkan kami 
(meriwayatkan apa yang ada pada kami) dan apa yang ada engkau 
dapati.”2 5 


. .. ee 3036. 3 G- 


MA ob api EA ES it yA Eta ATV 

aa Gi Agan op cela, au Ayang dis AN Io 
CG SU KASN Yg Gaia Kang YA Op cabai SU 
dya II dya Zi, SA KIS 05 15 Ulat H5 
DE Gel et Ih UUS Jan PB IG dy pil 
PIN IE Bah DAS Tya Oopkua Lisa Of :JG Sail 


hafalannya.” Al Jauzani berkata, “Dia seorang pembohong,” menurut Ibnu 
Hibban ia seorang yang percaya dengan paham murji'ah mengenai 
keterangannya terdapat dalam kitab Lisan Al Mizan (2:460-461), bapaknya 
seorang yang tidak dikenal kecuali apa yang tertera di dalam riwayat tanpa 
disebutkan nama bahkan tidak disebutkan keterangannya di dalam kitab A/ 
Ikmal dan kitab At-Ta'jil. Haditsnya diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam 
kitab Al Kabir secara ringkas, ia berkata, “Adam dari Syu'bah dari Al Hakam 
dari Saif Buya' Ash-shaghiri. Adam adalah Ibnu Abi Iyyas guru Al Bukhari. 
Adapun sanad lain yang shahih dari hadits ini no 6487, 6515, 6753, 6792, 6806. 
432 Sanadnya sangat lemah, seperti sanad yang terdahulu hadits no. 6835. 


PPn 
Musnad Imam Ahmad — Ta 


ar ng ajal sa Gn su : AA Pa 
Pa San ) aa kan | edi 5 Aa 06 jua 5 adl 5 
AN Kia 2 Ay On kab Pa ef, 133 1S) | 


6837. Muhammad bin Ja'far. menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Amru bin Murrah dari 
Abdullah bin Al Harits dari Abu Katsir dari Abdullah bin Amru dari 
Nabi SAW bersabda, “Jauhilah perbuatan zhalim! karena 
sesungguhnya kezhaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat, 
dan Jauhilah perbuatan keji karena sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang yang berbuat keji dan bengis, jauhilah kamu akan 
sifat pelit karena sesungguhnya sifat itu telah menghancurkan orang- 
orang sebelum kamu, mereka saling memutuskan tali silaturrahim 
saling berprilaku pelit dan berbuat jahat." Seorang laki-laki berdiri 
dan bertanya, “Wahai Rasulullah perbuatan Islam apakah yang paling 
utama?” Rasul menjawab, “Bahwasanya engkau menjaga orang- 
| orang muslim dari lidahmu dan tanganmu,” kemudian berkata 
seorang laki-laki lain, “Wahai rasulullah, Apakah hijrah yang paling 
utama? Rasulullah menjawab, “Engkau menjauhi segala apa yang 
Allah benci, hijrah itu ada dua macam, hijrah yang sekarang dan 
yang akan datang. Adapun hijrah yang sekarang adalah taat Jika 
diperintahkan dan menjawab bila. dipanggil, hijrah yang akan datang 
paling besar cobaan dan pahalanya.” 


6 - 36. 4 K6 - 


to. 


2 gann 13 pet Neni pa aj aa 


“8 Sanadnya shahih, dari hadits yang diulang no. 6487, 6792 dan dari hadits yang 
panjang no. 6813. 


—— Musnad Imam Ahmad 


Cena Ce HI P3 an JB Dad bubu IS X5 


Ao: Ba ap ora PA di ah die M Lo Ai as 


6838. Muhammad bin Ja'far dan Hasyim bin Al Oasim 
keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Amru bin 
Murrah dari Ibrahim dari Masyruk berkata: mereka menyebut Ibnu 
Mas'ud di hadapan Abdullah bin Amru, maka ia berkata: Itulah laki- 
laki yang selalu kucintai setelah aku mendengar rasulullah bersabda, 
“Bacalah (pelajarilah) Al Gur'an dari empat orang, dari Ibnu 
Mas 'ud, Salim, Maula Abu Khuzaifah, Ubay bin Ka'ab dan Muaz bin 
Jabal.” 4 


.o... PN Loc 203256. A8 


Bh opa pa Ga jan ja .1AYA 


Ku Mn Bu Man Jgn 
Aa Adaa ding IE So AI Iga) baal 106 GS 
(J Lea LT PIA ... gi ? # "NA . .. . . . 
Kagas 1JU ceri oa Cak Gak Ap Al Gen Wa Ga Liyaer 


Aa . 


AS ah g 3 X5 KL 

6839. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami dari Amru bin Murrah. Seorang 
“laki-laki menceritakan kepada kami dirumah Abu Ubaidah 
bahwasanya dia mendengar Abdullah bin Amru menceritakan 
Abdullah bin Umar ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, “Siapa yang menyebarkan aib orang-orang maka Allah 
akan menyebarkan aibnya kepada para makhluk serta Allah 


. 84 Sanadnya shahih, dari hadits yang diulang no 6795. 


Musnad Imam Ahmad — tang 


hinakan,” kemudian ia berkata, maka kedua mata Abdullah bin Umar 


menangis.” 


KS Lo. 036.3 6 


Pa ea Ka YG plang jiki Ip KA Ea “TA. 


3 0. 


adal KP AD Cahahn ian Ju aa Pa Gap Aa 
Papan On Ha Ap Opa ia 
-JG Sau Na ag HS NE ag Na Ho ba 
kniba Hatta ad Sya 
6840. Muhammad bin Ja'far dan Hajjaj Menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari 
Sa'ad bin Ibrahim dari Humaid. Hajjaj berkata aku mendengar 
Humaid bin Abdurrahman dari Abdullah bin Amru dari Nabi SAW 
bersabda, “Sesungguhnya termasuk dari pada dosa besar adalah 
seseorang yang mencaci kedua orangtuanya,” mereka bertanya, 
“Bagaimana seseorang itu mencaci orangtuanya?” Rasul menjawab, 
“Dia mencaci bapak dan ibu korang lain kemudian orang itu (balas) 
mencaci kedua orangtuanya.” 


1G 0. 30 386. 3 ab 


Pn AN SN AAA 

T abg I In Ap pegi an aan yi 

| Kan ig ora 3 ta -JG 

“8 Sanadnya shahih, di sana ada kesamaran nama seorang tabi'i dan telah kami 
nyatakan kebenarannya pada hadits no. 6509, karena di sana diriwayatkan oleh 


Ahmad dari Yahya Al Oaththan dari Syu'bah. 
“8 Sanadnya shahih, dari hadits yang diulang no. 6529. 


— Musnad Imam Ahmad 


. 6841. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Oatadah dari Yazid ibnu 
Abdullah dari Abdullah bin Amru dari Nabi SAW bahwasanya beliau 
bersabda, “Siapa saja yang mengkhatamkan Al-Our'an kurang dari 3 
kali maka dia tidak memahaminya.” 


ui ta. 3. 3465. 3 Pa pa 


Sl) dp aa La st dngan TA£Y 


“NX 


7... .. 


A3 TI ape AMA Jp Iya AS Gi Hg ala 
Lah ega NITA aa 1 Ca | Ia - tofu 
La BL cus Pl Sea JG Y J6 TALI NIK Hai 
SA PI Dag SA Na Ai Jap aa S5 ana. 
Ke Sa ai ol) 

6842. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Ishak aku mendengar 
Wahab bin Jabir berkata: Sesungguhnya Maulan Abdullah bin Amru 
“berkata padanya, Sesungguhnya aku akan tinggal pada bulan ini di 
Baitul Magdis maka Abdullah bin Amru bertanya, “Apakah engkau 
meninggalkan kebutuhan keluargamu untuk bulan ini?” ia menjawab, 
“Tidak,” maka Abdullah berkata pulanglah kepada keluargamu dan 
berikan segala kebutuhan mereka. Sesungguhnya aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, “Cukuplah merupakan dosa bagi 


seseorang ” yang “ menyia-nyiakan — orang yang menjadi 
tanggungannya.””” 


437 Sanadnya shahih, dari hadtis yang diulang no. 6810. 

88 Sanadnya shahih, dari hadits yang panjang no. 6495, 6819, 6828. Ati Thayalisi 
meriwayatkan hadits ini no. 2281 dari Syu'bah. Al Baihagi meriwayatkan'dalam 
sunan Al Kubra (7:467) dari sumber Ath-Thayalisi. Al Hakim di dalam Al 
Mustadrak (4:500—501) sumber Abdurrazak dari Ma'mar dari. Abi Ishak ia 


Musnad Imam Ahmad — 14831 


Lo. 30 36G- 4 Pa 


| br. 15. 
JP 3 sak GP Tn GAS jini Op SA Gia .TALY 


“ 


Al J3 Jb :d Opah oi Al AE Gp Li sal gl DP 
“5 .” P 03. S3 - 5. ." AG resi Er 4 9, 
yA at FE Ah HOT ih la Je 
Lag el la GOT YA 5 H5 el HL Ud AB css 


.a 


CA as -JG B3 2 AT in “is ASI La pl ENG 


. 5 


Jak) C3 arah DS GM Ie 33 pae Ja PAN II (al 
yr 


6843. Muhammad bin Ja'far menceritakan kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Amru bin Dinar dari Abu Al Abbas 
menceritakan dari Abdullah bin Amru, ia berkata, Rasulullah SAW 
bersabda kepadaku, “Bacalah (khatamkanlah) Al Our'an dalam satu 
bulan!” maka aku berkata sesungguhnya aku mampu lebih daripada 


itu. Aku selalu meminta kepadanya sampai Rasul bersabda, “Bacalah 


Al Our'an dalam 5 hari dan berpuasalah 3 hari dalam sebulan!” aku 
berkata, “Aku kuat lebih daripada itu,” Rasul bersabda, “Berpuasalah, 
sesungguhnya puasa yang paling Allah cintai puasa nabi Daud, ia 
berpuasa satu hari dan berbuka satu hari.” 


berkata Shahih menurut syarat Syaikhaini dan dia tidak mengeluarkan 
haditsnya. Adz-Dzahabi menyepakatinya, lihat tafsir Ibnu Katsir (2:445). 

“8? Sanadnya Shahih, merupakan salah satu riwayat dari kisah Abdullah bin Amr, 
sesuai dengan hadits yang terdahulu no. 6477, An-Nasai meriwayatkannya 1 : 
326 dari Muhammad bin Basyar dari Muhammad yaitu ibnu Ja'far dari 
Syu'bah. Lihatlah sebagian hadits terdahulu no. 6764,6775,6832. 


jasa — Musnad Imam Ahmad 


BN Dg an gn rao eg M De cap Dena 


NB. KB. Ko 8. 


pp Up Ip Tae Lagian bb bo ah Sa Ant 

£ kerana Dn or. A “Jd ) 

y BR KA 
SA ng 


6844. Rauh menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, Amir Al Ahwal menceritakan kepada kami, dari Atnru 
bin Syu'aib dari Bapaknya dari Kakeknya dari Nabi SAW Bersabda, 
“Tidaklah saling mewarisi keluarga yang mempunyai dua agama.” M0 


da pa 53 395 Ea Je Bab .IAto 

Para dia Ii Jae me Ca Ie bian Gp aa GP ea 
bj: Hai JG SS IS AI jas IN ah alah 
KS ea eebag SEA do Jo 3 pad NS lis 
al Maa Kita ISA ta AE MEN Sa Ii 
da Fe HS Ala Mayang Kang A1 SE Lara 
SA ca El (at pd Un tapal 


£ s0. 033 
KS paman 


A38 


Pd 


6845. Isma'il menceritakan kepada kami, Daud bin Abu Hindi 
menceritakan kepada kami dari Amru bin Syu'ab dari bapaknya dari 
kakeknya, bahwasanya ada sekelompok orang sedang duduk di pintu 
Nabi SAW maka sebagian mereka berkata: Bukankah Allah 
mengatakan ini dan itu? dan sebagian lainnya berkata ini dan itu? 
maka Rasulullah mendengar pembicaraan mereka, maka Rasulullah 


“0 Sanadnya Shahih, dari hadits yang diulang no. 6664. 


Musnad Imam Ahmad — ra | 


keluar dan di wajahnya terlihat merah seperti biji delima (karena 
marah), maka nabi bersabda, “Seperti inikah engkau diperintahkan 
dan diutus! kalian saling meributkan tentang firman Allah, 
sesungguhnya sesatnya umat-umat terdahulu seperti yang kalian 
perbuat ini. Tidaklah ada Jaedah sedikitpun kalian disini. 
Perhatikanlah segala perintah Allah dan amalkan dan apa yang 
dilarang tinggalkan.” 


Pa 


Aa Ip dat Gp di MS ta ag SAS YAI 

Pelan GP dal UP kb Gi ajh Up ala ale ui 2339 S5 Jaa 

SAE aa Ja 2 alah diah Jo Mp5 UI 
MAN 3 AI PA Ah HI Pa ad 


6846. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad yaitu Ibnu 
Salamah menceritakan kepada kami dari Humaid, Mathar Al Warrag 
dan Daud bin Abu Hind dari Amru bin Syw'aib dari bapaknya dari 
kakeknya, bahwa Rasulullah SAW keluar rumah menjumpai para 
sahabatnya dan beliau dapati mereka sedang berselisih tentang takdir, 
yang satu menentang ayat Al-Our'an, dan begitu pula yang lain, 
kemudian ia menyebutkan haditsnya.“? 


bana SAS Aa Si Blah eka ja pl ES AMAN 


In Jogi Han Ay pal » BB Laga gi BL UR 3 yab Hi 


41 Sanadnya Shahih, Isma'il yaitu Ibnu Aliyah. Dari hadits yang panjang no. 6668, 
6801 dan ringkasan hadits no. 6702, 6741. 
2 Sanadnya shahih, Humaid adalah Ath-Thawil paman Hammad bin Salamah, 
haditsnya telah diulang sebelumnya. 


KE | — Musnad Imam Ahmad. 


| iaputt 


6847. Abu Nadhr menceritakan kepada kami, Ishak bin Sa'id 
menceritakan kepadaku, Said Ibnu Amru menceritakan kepada kami, 
dari Abdullah bin Amru berkata Aku bersaksi kepada Allah bahwa 
aku mendengar Rasulullah bersabda, “Seorang laki-laki dari Ouraisy 
saling mengampuni kesalahannya, andai dosanya ditimbang dengan 
dosa-dosa para jin dan manusia, miscaya akan terhapus.” “? 


- Pe ..8. an 


TEMA aa 15 Bi An Ea Oli CI LAALA 
YAA JG lah dia Ko abi Ma 3 aa 
tadi EL CARA Ab, ALAN Pay CAN 
6848. Affan menceritakan kepada kami, Hamman 
menceritakan kepada kami, Atha bin As-Sa'ib menceritakan kepada 
kami dari bapaknya dari Abdullah bin Amru, bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, “Sembahlah: Allah yang Maha Pengasih, tebarkanlah 


salam, berikanlah makan an pada orang yang membutuhkan, niscaya 
akan masuk surga-Nya. 


43 Sanadnya shahih, Ishak bin Sa'id bin Amr bin Sa'id telah terdahulu tentang 
ketsigahannya no. 5680. bapaknya Sa'id bin Amr bin Sa'id bin Al Ash juga 
telah lalu tentang ketsigahannya no. 5017. pada kitab' Majma' Az-Zawa'id 
(3:284) diriwayatkan oleh Ahmad, perawinya adalah perawi yang shahih, telah 
terdahulu dari segi makna dari hadits Abdullah bin Umar bin Al Khaththab No. 
6200 dan no: 7043. 

4 Sanadnya shahih no. 6587 


Musnad Imam Ahmad — a57) ! 


as . 


Hai ai san 13 IA Sp SE Ha Otis ES MAA 
penak JS 90) Oiya gi Bian ya al ip 
3 ka ag ba Ri ve AI APag JS Na 
6849. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami, dari Atha' bin As-Saib dari bapaknya dari 
Abdullah bin Amru bahwa seorang laki-laki berkata dalam do'anya 
“Ya Allah ampunilah aku dan Nabi Muhammad.” Maka Rasulullah 


berkata, “Sungguh engkau telah menutup pintu do'a bagi orang- 
orang yang lain. ”“$ | 


PAP AI: das In ai ju da Mo. 


NN NP 3. .. e .. 


2 saleh -Ju Hp pb ya 
JJ yi Pr B8 dl 3 ae AI dya S3 
SE gi Vga bah, SU Ja td 
Y, Tan Y3 Sa vbaY SN Ga GA oi na Y3 Sa 
aa “Aa 
6850. Khalaf bin Walid menceritakan kepada kami, Ibnu 
Ayyas menceritakan kepada kami dari: Sulaiman bin Sulaim dari 
Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya. Berkata: Umaimah 
binti Rugaigah datang kepada Rasulullah SAW untuk berbaiat, maka 


Rasulullah berkata Aku baiat engkau untuk tidak menyekutukan Allah 
sedikitpun, janganlah mencuri dan berzina, janganlah membunuh 


“$ Sanadnya Shahih, dari ringkasan hadits 6590 


1488| — Musnad Imam Ahmad 


anakmu dan janganlah melakukan kebohongan yang diperbuat antara 
kedua tangan dan kakimu dan janganlah merapi mayat serta ' 
mempertontonkan pemaan, dan kecantikan seperti yang dilakukan 
orang-orang jahiliyah dulu. “$ 


3.3 


DA Da ga 2 UB Gi Kala AA2N 
Ke aan nan Sh sJU KA a31 Pia ai 23 
ah da Jan Ja ip hn dis: AE Lah 
Te Fo Ir) SG 6 Ian SIB Ko GA ih 
oh Ie: J6 Getah KU : Ga SA ang 
jadi 3 GI ra Sp : LNG Of G yak 
aa aan Paha 
yan Uap P3 AYU 


“£ 


4S Sanadnya shahih, Ibnu Ayyas adalah Isma'il bin Ayyasy ia seorang yang 
terkenal tsigah, ia berbicara dalam riwayat haditsnya yang berasal dari luar 
orang-orang Syam, dia meriwayatkan dari Sulaiman bin Sulaim Asy-Syami Al 
@adi merupakan orang yang tsigah. Menurut Ibnu Ma'in Abu Hakim Ad- 
Daraguthni dan lain-lain, Al Bukhari menerangkan dalam kitab Al Kabir 
(2/2/18) pada hadits yang terdahulu dari riwayat Ibnu Ayyas di dalam sarah no. 
6666. Ibnu Katsir menyebutkan hddits ini di dalam kitab tafsirnya (8:329). Ada 
kekeliruan tulisan di dalamnya lafazh Abbas padahal yang benar adalah Ayyas. 
As-Suyuthi menyebutkannya dalam kitab Ad-Dwr Al Mantsur (6:209) 
dinisbatkan kepada Imam Ahmad dan Ibnu Mardawaih. Umaimah binti 
Rugaigah dinisbatkan kepada ibunya yang bernama Rugaigah binti guwailid bin 
Asad bin Abdul Uzza saudara perempuan Khadijah ummul mu'minin yaitu 
yang bernama Umaymah binti Abdullah bin Bajad bin Umair bin Al Harts dari 
Bani Taim bin Murrah, lihat keterangannya dalam kitab Ath-Thabagat (8:186- 
187). Haditsnya juga diriwayatkan Malik dalam kitab Al Muwaththa' Hal. 982, 
' 983 dan dinukil oleh Ibnu Katsir (8:327), 328 dia berkata sanadnya Shahih 
kemudian dinisbahkan kepada At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. 


Musnad Imam Ahmad — 


Pd gi UB Uh eng AKAN F3 hh sm 
ilaa PA 

6851. Khalaf bin Walid menceritakan kepada kami, Ibnu 

Ayyas menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ziyad Al Hani . 
dari Abu.Rasyid Al Jubrani berkata, Aku mendatangi Abdullah bin 
Amru bin Ash, aku bertanya kepadanya, Ceritakan kepada kami Apa 
yang engkau dengar dari Rasulullah, maka dia memberikan kepadaku 


lembaran, ia berkata inilah yang aku tulis dari Rasulullah, maka aku 
melihatnya, maka aku dapati di dalamnya bahwa Abu Bakar Shidig 


berkata kepada Rasulullah, “Ya Rasulullah, ajari aku sesuatu yang 


dapat aku baca ketika pagi dan sore!” maka Rasulullah menjawab, 
“Wahai Abu Bakar, ucapkanlah Ya Allah yang menciptakan langit 
dan bumi yang maha mengetahui hal gaib dan nyata yang tiada Tuhan 


“selain Engkau. Tuhan dan pemilik segala sesuatu, aku berlindung 


kepada-Mu dari kejahatan diriku dan dari kejahatan dan syirik syaitan 
dan dari kebohongan diriku dan dari menyesatkan orang-orang 
muslim.” 


“4! Sanadnya Shahih, Muhammad bin Ziyad Al Hani Al Hamshi adalah orang yang 
Isigah menurut Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in dan lain-lainnya. Al Bukhari 
menerangkan dalam kitab 4! Kabir (1/1/83). Al Hani nisbah kepada Al Han bin 

' Malik saudaranya Hamdan bin Malik. Abu Rasyid Al Hubrani adalah orang 
yang tsigah, menurut Abu Dzur'ah Ad-Dimasygi dalam kitab Thabagat Al 
Ulya. Al Ajalli berkata, Syami adalah seorang tabi'i yang tsigah tiada orang 
yang lebih utama pada zamannya ketika di Damaskus. Al Bukhari 
mencantumkan biografinya dalam kitab Al Kuna no. 254. Al Jubrani 
dinisbahkan kepada Jubran bin Amr bin Oais berasal dari Yaman. At-Tirmidzi . 
meriwayatkan haditsnya (4:268) dari Al Hasan bin Arafah dari Isma'il bin 
Ayyasy, ia berkata: Hadits ini Hasan Gharib. Adapun dari jalur yang lain yang 
diriwayatkan dari Abdullah bin Amr no. 6597. Bahwasanya Rasulullah SAW 
mengajari Abdullah Do'a ini dan sama sepertinya di dalam musnad Abu Bakar 

-n0. 51, 52 & 63 dari Hadits Abu Hurairah dari Abu Bakar. Bukhari 
meriwayatkan 2:264-265, 11:111-112 dan Muslim (2:313). 


— Musnad Imam Ahmad 


. je nc 


Hp ji 23 Haa UAS ia fi esa Ane 
aa daan Jo AI Iran & Oa Nan 
PH aa Pekat abah KU Uni - J6 cast 
di Jb da) ol S3 Sia Ce sa ujian Hai 


z ban Dasi 5 Oy Pal 3 Kaka gas w ah da 
LA PENA IP ga “le Ae At ps5 naat 5 ca I 


“ Han al 3 “4 og 2 aah Hei3 1G Gala 
Sa Aan da Je As EN Ia buka 
SEM Gang WS 


6852. Abu Mughirah menceritakan kepada kami, Hisyam bin 
Al Ghaz menceritakan kepada kami, Amru bin Syu'aib menceritakan 
kepadaku dari bapaknya dari kakeknya berkata: Kami singgah 
bersama Rasulullah SAW dari Tsaniyyah Adz-Dzakhair maka 
Rasulullah melihat kepadaku, ia melihat baju yang digambar dengan 
gambar burung, Rasulullah bertanya, “Apa ini?” aku mengetahui 
bahwa Rasulullah SAW tidak menyukainya, maka aku mendatangi 
keluargaku yang sedang menyalahkan tungku, maka aku bakar baju 
itu ke dalam tungku, kemudian aku mendatangi Rasulullah, Rasulullah 
pun bertanya, “Apa yang kamu perbuat dengan bajumu tadi?” maka 
aku menjawab, “Aku mengetahui bahwasanya engkau tidak 
menyukainya, kemudian aku datangi keluargaku yang sedang 
menyalahkan tungku dan melemparkan kedalamnya, maka Nabi 


Musriad Imam Ahmad — far 


berkata, “Kenapa kamu tidak memakaikan pakaian itu kepada 
keluargamu?”5 | | 


. . ed rd . 
MB ale PAN AS La pa AA am 3, € “Wer 
PA ng 3G dls SA AL JI Apn MA Aa 
Aa ia PA GA IG ala dan Nun 
5 cr say Leola JG La eka da Al lo Gi SL ai 


6852 4». Dan disebutkan bahwasanya, ketika mereka singgah 
dari Tsaniyyah Adzakhir Rasulullah SAW shalat bersama mereka 
pada satu tembok yang dijadikan kiblat, kemudian tiba-tiba muncul 
anak kambing dan melewati di depan Rasulullah sampai-sampai ia 
mendorong dan mendekap ketembok, aku melihat tubuh Rasulullah 
SAW sampai menempel dengan tembok dan dia melewati dari 
belakangnya. “ 


bas Sanadnya shahih, Abu Al Mughirah adalah Abdul Ouddus bin Hajjaj Al 
Khulani Al Hamshi. Hisyam bin Al Ghaz bin Rabi'ah Al Jarasyi adalah seorang 
yang tsigah menurut Ibnu Main Ibnu Sa'ad dalam Ath-Thabagat (7/2/171). Ibnu 
Kharras berkata dia adalah sebaik-baiknya manusia. Al Bukhari menerangkan 
dalam Al Kabir (4/2/199). Al Jarasyi dinisbahkan kepada bani Jarasy, yaitu 
pedalaman daerah Khumair. Hadistnya diriwayatkan oleh Abu Daud 
(4066/4:91-92). Ibnu Majah (2:197) keduanya dari Khisam Al Ghaz. Tsaniyyatu 
Az-Zahir yaitu suatu tempat antara Makkah dan Madinah. Rasulullah SAW. 
memasukinya ketika Futuh Mekkah. Ar-Raythah adalah setiap baju yang tidak 
mempunyai 2 lapis atau setiap baju yang tipis dan halus. Adapun perkataan 
“Fahalla Kasautaha Ba'dha Ahlik” Abu Daud dan Ibnu Majah menambahkan 
di dalam riwayatnya bahwasanya pakaian itu diperbolehkan untuk wanita. 

“9 Sanadnya shahih, hadistnya diriwayatkan oleh Abu Daud 708/1:260 dari 
sumber Hisyam Al Ghaz. Bahmah adalah anak kambing yang baru dilahirkan 
baik laki-laki atau perempuan. 


— Musnad Imam Ahmad 


BP oh OLS IP AGAN CAS ipad AI CAS MMO 
SAI aji ayab Gp AI Kp eat Jai Galah te desa : 
Sa GS dr CA ag APA ul 05 J6 2 


Y «la 2 ya daa tap 1 | ega ae Van Ui 
FAN 2 Aas 


6853. Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami, Al Auza'i 
menceritakan kepada kami dari Hasan bin Athiyyah, aku mendengar 
Abu Kabsyah As-Saluli berkata, Aku mendengar Abdullah bin Amru 
bin Ash berkata, Rasulullah SAW bersabda: Ada 40 macam kebaikan 
yang paling tinggi diantaranya “Minhatul Anz” yaitu suatu kebaikan 
yang dilakukan oleh seorang hamba karena mengharapkan pahala 
dari Allah dan kebenaran Janji-Nya kecuali Allah masukkannya ke 
Surga." 


1 PA PE ee Ea Hj Es ane 

: 3 

HET OB cok GK OS Ea Tag 4 Fs gina 5 
ang AE AI Ko AI Jgn) Hata GA 108 Segan pr Le 
Ai Snp Dita Ha JASA Ra PLAN aa" 


: 6854. Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Muhajir menceritakan kepada kami, Urwah bin 
Ruwaim mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Dailami yang tinggal di 
Baitul Magdis, ia berkata, kemudian aku bertanya kepadanya, “Wahai 


450 Sanadnya shahih, dari hadist yang diulang no. 6488, 6831. 


Musnad Imam Ahmad — 


Abdullah bin Amru Apakah kamu mendengar Rasulullah SAW 
menyebutkan sesuatu tentang peminum khamar?” maka ia menjawab, 
“Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah diterima shalat 
seseorang dari umatku yang meminum khamer selama 40 har? “5! 


, 2 S3 ore 4 PN h3 7. 3. 0... €, - | 
Wdya pala SE Ceko Al Sya) Cena JG « “Mot 
tge £ P3 3 (Bi Pa 4 37 0, Pan 4 . 
AG sa Coy Al 3 ank 3 Ala daa ga AM ol 
Ata SA Cai Ia Bat, dna ot Ma AI LG (ee 
Aa ata Ke SA em Ag Ueal 15 usAb MB ang Ai 
| GS pu 
6854p. Telah berkata: aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, “Sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk kemudian 
menjadikan mereka dalam. kegelapan, kemudian Allah mengambil 
dari cahayanya dan memberikan kepada yang Dia kehendaki, maka 
akan mendapatkan cahaya itu orang-orang yang dikehendaki dan 
berbuat salah dari Orang-orang yang dikehendaki, maka siapa saja 


yang mendapatkan cahaya itu maka dia telah mendapatkan hidayah. 
Dan siapa saja yang berbuat salah ketika itu maka dia akan tersesat 


“1 Sanadnya shahih, Muhammad bin Muhajir bin Abu Muslim As-Sami adalah 
orang yang isigah menurut Ahmad dan Ibnu Ma'in, Abu Zura'ah serta yang 
lainnya. Ibnu Hibban di dalam kitab Ats-Tsigah berkata, “Dia adalah seorang 
yang Mutgin Al Bukhari menerangkan dalam Al Kabir (1/1/229). Ruwah bin 
Ruwaim Al-Lakhmi Al Urduni seorang tabi'i yang tsigah menurut Ibnu Ma'in, 
An-Nasa'i dan lain-lain. Al Bukhari menerangkan dalam kitab Al Kabir 
(4/1/33), Ibnu Abu Hatim dalam kitab Al Jarh Wa At-Ta'dil (3/1/396), Ibnu 
Sa'ad dalam Ath-Thabagat (7/2/165). Ibnu Ad-Dailami yaitu Abdullah bin 
Fairuz Ad-Dailami telah terdahulu tentang ketsigahannya no. 6644. dan hadist . 
yang telah diringkas no. 6644. kami tambahkan disini bahwa, An-Nasa'i 
meriwayatkan hadistnya dari jalur yang lain secara ringkas (2:330) dari Utsman 
bin Hushn bin Alag dari Urwah bin Ruwaim lihatlah hadist no 6659, 6773. 


—- Musnad Imam Ahmad 


oleh karena itu aku katakan. Telah kering pena dengan apa yang Dia 
tuliskan. 3 


2... HS 


BSA AG Upi Olah II ja Cas .1A00 
JA ED ae at GA SE 5 AI AP SA La 


o. .. 38. 


-Ju aa Ma Ia ea OP Maap Kia 

KEING Gm S6 GAN BGU II EA ega Ya Ana Te) 

6855. Ali bin Ishak menceritakan kepada kami, Abdullah 
mengabarkan kepada kami, Yahya bin Ayyub mengabarkan kepada 
kami, Abdullah bin Junadah Al Ma'afiri menberitakan kepadaku 
bahwa Abu Abdurrahman Al Hubuli menceritakan dari Abdullah bin 
Amru, ia menceritakan dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Dunia 
adalah penjara dan tempat kesusahan orang-orang mukmin apabila 


ia telah terpisah dengan dunia maka dia telah terlepas dari penan 
dan kesusahan. 


sa Sendlinya shahih, dari hadist yang terdahulu secara singkat no 6644. Al 
Haitsami menyebutkan hadist ini dalam Majma' Az-Zawa'id (7:193-194). — 

453 Sanadnya shahih, Abdullah adalah Ibnu Mubarak Al Imam. Yahya bin Ayyub 
adalah Al Ghafigi Al Mishri, telah terdahulu tentang ketsigahannya pada 
riwayat no. 6645. Abdullah bin Junadah Al Ma'afiri adalah seorang yang tsigah, 
menurut keterangan Al Husaini dalam A4! Ikmal halaman 59 dengan nama 
Abdullah bin Jabarah Al Ma'afiri Al Bashri. Semoga itu merupakan kekeliruan 

| cetak yang benar adalah Al Mishri bukan Al Bashri, begitu juga Al Jabarah 
yang benar adalah Al Junadah, begitu yang disebutkan oleh Ibnu Hibban di 
dalam kitab As-tsigah (2:235). Hadist diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam 
kitab Al Hilyah (8:177) dari Muhammad bin Nugatil dan Hibban bin Musa 
keduanya dari Ibnu Mubarak. Abu Nu'aim berkata hadist ini terkenal dari 
Abdullah bin Junadah tetapi terjadi kekeliruan cetak tertulis Wahbahtullah bin 

, Junadah. Di riwayatkan Al Hakim dalam 4! Mustadrak (4: 315) dari Sa'id bin 
Abu Maryam dari Yahya bin Ayyub. Al Haitsami menyebutkannya dalam 
Majma' Az-Zawa'id (10:288-289). Dia meriwayatkan dari Ahmad dan Ath- 
Thabrani secara ringkas. Para perawi Ahmad-adalah perawi yang shahih, selain 
Abdullah bin Junada, dia adalah seorang yang tsigah. 


Musnad Imam Ahmad — 


4. . ca 


Op dana UN AI Kp Up Gl I Las Es aMo1 


al Jia Koten IP ak da Jon Ina IG ag 
ab G9 AMI AN ip el abah ja J sah 
Ao ir HN Na PAN JAN ea Ha jas 
Pak db IS AG JI dip Sand DUS ala 
| | | G3 


ap II yA Dag ing ip ala 


6858. Ali bin Ishak menceritakan kepada kami, ' Abdullah 
mengabarkan kepada kami, Said bin Yazid mengabarkan kepada 
kami, dari Abu As-Samah dari Isa bin Hilal Ash-Shadafi ' dari 
Abdullah bin Amru berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Seandainya 
awan seperti ini —beliau mengibaratkan seperti anak panah— yang 
dikirim dari langit ke bumi, maka ia akan menempuh perjalanan 
selama lima ratus tahun, ia akan sampai ke bumi sebelum malam, dan 
Jika ia dikirim dari ujung rangkaiannya, maka ia akan menghabiskan 
waktu selama empat puluh tahun, malam dan siang sebelum sampai 
kepada pangkalnya ataupun penghabisannya. 4 


“8 Sanadnya shahih, Sa'id bin Yazid adalah Abu Syuja' Al Khumairi Al Gathbani 
Al Iskandarani: ia adalah orang yang tsigah menurut Ahmad dan Ibnu Ma'in 
dan lain-lain. Ibnu Yunus berkata dia adalah seorang ahli ibadah dan mujtahid, 
seorang yang tsigah di dalam hadist. Al Bukhari menerangkan di dalam kitab Al 
Kabir (2/1/477). Abu Samah adalah Darraj Al Mishri telah terdahulu tentang 
ketsigahannya no. 6634. diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (3:345), Ath-Thabari di 
dalam tafsirnya (29:40-41) keduanya dari Abdullah bin Mubarak.Turmudzi 
berkata Sanadnya Hasan Shahih. Ibnu Katsir menukil darinya dalam tafsir 
(8:470). Al Mundziri menyebutkannya di dalam kitab At-targhib wa Tarhib 
(3:232) dan dinisbatkan kepada Al Baihagi. Dinukil dari Ibnu Katsir Al 
Mundziri dari At-Tirmidzi bahwasanya ia berkata, “Sanadnya hasan.” 


— Musnad Imam Ahmad 


3. JI. 


gi u al 35 Urgel LB YA OSIS NAOV 
af 
San aa PA SA Mag Sa Cal 
Ta ag ARA Jo op Upb op Ml ae 


6857. Hasan bin Isya menceritakannya kepada kami, Abdullah. 


bin Mubarak mengabarkan kepada kami, Said bin Yazid Abu Syuja 
mengabarkan kepada kami, dari Abi Samah dari Isya bin hilal dari 
Abdullah bin Amru dari Nabi SAW Hadist seperti di atas.” 


da 2 LE Ea YG A3 OliS Cia AweA 

HA AG aa et NE) 0, ea Wa Jb ut 
HR gl da ha ie Ip Aa Na 
“9 J6 atm Cegah 1JB cak 2JU any Ada Adi 
ig In Ht IG aa SPA SA 


6858. Affan dan Bahz menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata Syu'bah menceritakan kepada kami dari Hubaib bin Abi 


Tsabit ia berkata, Aku mendengar Abul Abbas seorang penyair, Aku 


mendengar Abdullah bin Amru berkata datang seorang laki-laki 
kepada Rasulullah untuk minta izin berjihad. Rasulullah SAW 
kemudian bertanya, “Apakah orang tuamu masih hidup?” ia 


455 Sanadnya shahih, Al Hasan bin Isya bin Masarjaz An-Nisaburi seorang yang 


tsigah, salah seorang guru Al Bukhari, Muslim dan Abu Daud. Ahmad bin. 


Hanbal dan anaknya serta Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadist darinya. Al 
Bukhari menerangkan dalam kitab Al Kabir (1/2/300) dan Al Khathib di dalam 
kitab Tarikhnya (7:351-354) ia berkata Al Hasan bin Isya adalah termasuk ahli 
Bait Ats-Tsarwah, dahulunya adalah seorang Nasrani yang masuk Islam di 
tangan Abdullah bin Mubarak, kemudian menuntut ilmu dan bertemu dengan 
para guru hadist, ia merupakan seorang yang wara” dan Isigah. 


Musnad Imam Ahmad — 


menjawab, “Iya,” Rasulullah berkata kepadanya, “Jihadlah pada 
keduanya!” Bahz berkata Ibnu Abu Tsabit mengabarkan kepadaku 
dari Abu Al Abbas, ia berkata Aku bertanya kepada Abdullah bin 
Amru.$ | 


aan Pi adah Can Hi Ola .1A04 
JA Il In 3 SA AKA JB ab op Al ag XS "G Le Rt JG 


KO SU Ha HIU cola $$ Late ol, dah Pen 
LAN Jas BIG Ju Arya “ui -JG Aa -JG 2 JG 


6859. Bahz menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, Ya'la bin Atha mengabarkan kepadaku dari bapaknya 
berkata: Aku menyangka dari Abdullah bin Umar berkata: Syu'bah 
ragu-ragu Seorang laki-laki berdiri dekat Rasulullah SAW dan 
meminta izin untuk berjihad maka Rasul bertanya, “Apakah engkau 
mempunyai kedua orangtua?” ia menjawab, “Ya, aku mempunyai 
Ibu,” maka Nabi bersabda, “Pergilah dan berbaktilah kepadanya.” 
Syu'bah berkata maka ia pergi sambil menunggang kendaraannya.” 


“s6 Sanadnya shahih, dari hadist yang telah diulang no. 6812. adapun perkataan di 
akhir hadist, Bahz berkata yang dimaksud adalah bahwa periwayat Bahz dari 
Syu'bah, menjelaskan tentang bahwa Syu'bah mendengar hadistnya dari 
Hubaib Ibnu Abu Tsabit seperti keterangan pada hadist yang baru no. 6812. 
Adapun perkataan Abu Al Abbas lafazhh Sa'altu Abdallah bin Amr yang 
dimaksud adalah bertanya tentang hadist ini atau tentang hukum. 

“51 Sanadnya dhaif, karena adanya keraguan Syu'bah dalam bersambungnya perawi 
atau tidak tetapi dari segi makna hadist ini shahih. Ya'la bin Atha Ath-Tha'ifi 
telah terdahulu ketsigahannya no. 4453 bapaknya adalah Athaf Al Amili Al- 
Laitsi Ath-Tha'ifi seorang tabi' yang yang tidak dijelaskan, kecacatannya 
disebutkan oleh Abu Hatim dalam kitab Jarh wa At-Ta'dil (3/1/339). dari segi 
Makna hadist ini shahih dari hadist Abdullah bin Amr No. 6858, 6811, 6812, 
6833. 


— Musnad Imam Ahmad 


ca v AI S Pa Statlas Mon Hg KAS AA 
tere 


en Yan AB Ga Ja 6 
IS ka Us 23 IS Bj ab ka SS 06 


kemal Hay TS ep) G 16 uga IE EN 


03, 39 


yana FT v Ie 3) | -J Ka 33 BN, Ap 
de Jo Won Gb uya Win hk “JG 
IKA OS td UTS Oli DAA Hen Gta al 


Ban ag Da FS ep La DI 3 NI 


SA Bia dna MI AI BL up je 2,9 
& par (ai pelan Tu JG | «daa SI Ag Gl 
2 Nee Pu » . s, Sat 2 & aan Ga KANAN 
D9 (A3 begin La ia Val uga dl BN JG ASN 


Bp 55 ai 

6860. Bahz menceritakan kepada kami, Sulaiman (Ibnu Al 
Mughirah) menceritakan kepada kami, dari Tsabit, seseorang dari 
Syam menceritakan kepada kami, ia selalu menyertai Abdullah bin 
Amru bin Ash serta menyimaknya, ia berkata: aku bersamanya ketika 
— ia menemui Nauf, Nauf berkata: Disebutkan kepada kami bahwa 
“Allah SWT berkata kepada Malaikat-Nya, “Panggillah hamba-hamba- 
Ku!” Para malaikat menjawab, “Ya Rabb, bagaimana? Sedangkan 


mereka berada .di bawah Arsy dan tujuh lapis langit?” Allah 


berfirman, “Sesungguhnya jika mereka mengucapkan La Ilaha Illa 
Allah maka mereka telah (mampu) menjawab (panggilan-Ku),” 
Abdullah bin Amr berkata kepadanya: Kami shalat bersama 
Rasulullah SAW shalat Maghrib atau selainnya, maka kaum muslimin 


Musnad Imam Ahmad — 


dan aku duduk untuk menantikan waktu shalat setelahnya, kemudian 
ja datang kepada kami dengan mempercepat langkahnya, seakan-akan 
aku melihat kainnya diangkat karena terburu-buru, pada akhirnya ia 
sampai kepada kami, kemudian ia berkata, “Wahai kaum 
berbahagialah! Tuhan kalian telah membuka gerbang langit tengah,” 
atau ia berkata, “Gerbang langit,” lalu gerbang itu terbuka, kemudian 
Tuhan kalian membanggakan kalian di depan para malaikat-Nya, Dia 
berkata, “Lihatlah para hamba-Ku, mereka telah menunaikan hak-hak- 
Ku, lalu mereka menanti-nanti untuk menunaikan hak-Ku yang 


, ” 


lainnya : 


3. s0. aan HP Ca 3.3 6. Aa Na AS : 
Ot yr Lai Hala ey Slam Lada Olis Ulas TAN 


A 3 Na . 8 .. 01 .. .. 2. .. .. - 
Pp PR) Tg ad yha Bl XP PSA Ungao 2 aa 
... Jar s.. . 4 Tn na 1 Pk a, pe Map LI PATRA 
Oa JS ih ab JR Uoyikab Gi Oya IU pola le 
Ta 2 2. 4 Ha Pa ai 2 8, .. ae - . 211 | 
Aabais Alina ist Yg cd AN : JG Oki La, 3 Tw) 
6861. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami, Amru bin Dinar mengabarkan kepada 
kami, dari Shuhaib Al Hadzdza', dari Abdullah bin Amr, bahwasanya 
Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang menyembelih seekor 
burung tanpa hak, maka pada hari kiamat Allah akan memintanya,” 
ada yang bertanya, “Lantas seperti apa haknya?” beliau menjawab, 
“Menyembelihnya dengan sembelihan yang baik, dan tidak 
mengambil lehernya lalu memotongnya (dengan kasar). 8 


458 Sanadnya shahih, riwayat ini pengulangan riwayat (6551). 


— Musnad Imam Ahmad 


. 3.3 - aa 


ba 3 Jala Gb On 2 aan DUS EIL AANY 
ag de Je Ip PIR NA pn Ia en 
Y, S8 AN H3 SA kot ak oops Gi ML 
BEN Ol ab UE Un) Up Ula Ula Bara DG La 
:JG LA Fa WA al Bi 0 IL , Jl abs lia 
Ja Ui po (35 Go po 106 Ae) SI) Ui 

Kas Sial es DU IA AN OK :JB ag 


6862. Affan menceritakan. kepada kami, Salim bin Hayyan 
menceritakan kepada kami, Sa'id bin Mina menceritakan kepada 
kami, aku mendengar Abdullah bin Amru berkata: Rasulullah SAW 
bersabda kepadaku, “Wahai Abdullah bin Amr, telah sampai 
kepadaku (sebuah kabar) bahwa engaku berpuasa sepanjang hari dan 
Shalat sepanjang malam, maka jangan pernah kau lakukan itu! karena 
sesungguhnya tubuhmu memiliki hak, istrimu memiliki hak atasmu, 
kedua matamu memiliki hak atasmu, berbuka dan puasalah tiga hari 
dari tiap-tiap bulan, itulah puasa dahr,” aku berkata kepada beliau, 
“Wahai Rasulullah, aku memiliki kemampuan (untuk melakukan lebih 
dari itu),” beliau bersabda, “Berpuasalah seperti puasa Daud! 
Berpuasa sehari dan berbuka sehari!” Abdullah berkata, “Andai saja 
kau mengambil rukhshah (keringanan).”? 


459 


Sanadnya shahih, telah berlalu riwayat yang seperti ini dengan lebih panjang 

sedikit (6832), dari riwayat Abdurrahman bin Mahdi dan Affan, keduanya 
meriwayatkan dari Sulaim bin Hayyan, lihat riwayat (6843), dan riwayat 
tersebut riwayat kisah yang panjang (6477) dan kami telah Metugaskan riwayat 
tersebut. 


Musnad Imam Ahmad: — En 


. 
e. 3.0 36. 4 


Or Teua Kndbad .TATY 


Pa 


3. Tea. . '25, P 
Manan 0 RA CE dana snen 
. . 5. 


Tang AE JD 0 3 MK 33 SA Kinta 


Ed 
. 
g 


ab tai PA ai nb ai Bi Ata La 


' "3 CAT 2. PI Tea AA ..... "£ sa. Eat Tara 
AB JS GH ITA GAN 3 JS NG Jas Ui Lo de S5 
..30 . .'. - 2... La - IP i ... 
ORA GL IE IG US JB KU IT Sao JI UU 
3 g : ki aa 83 
| | | SW JS 
6863. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Mughirah, aku mendengar 
Mujahid menceritakan dari Abdullah bin Amru, dari Nabi SAW, 
bahwasanya beliau bersabda, “Puasalah dari (tiap) bulan sebanyak 
figa hari!” ia berkata, “Sesungguhnya aku sanggup lebih banyak dari 
itu?” ja terus berkata demikian sampai beliau berkata kepadanya, 
“Berpuasalah sehari dan berbukalah sehari! Bacalah (khatamkanlah) 
Al Gur'an setiap bulan!” ia berkata, “Sesungguhnya aku sanggup 
lebih banyak dari itu?” ia terus berkata demikian sampai beliau 
berkata kepadanya, “Bacalah (khatamkanlah) Al Our'an setiap tiga 
hari! "8 


o. .. co... MA ah Tor 20385. 3 a6 


yan C3 Sazun Lado YA £ 


ea 4 Na . 3 - .. . P3 oo... Pn aa 0 
Se elo EN GP LS op BL AS YP Bo rah PA 
Ta CP, 2.0 “ | B3 Pa na IN 23 .. af Tea Bani, 
8 Nop Aha Ah LS Bg SS :JB lag 
" Sanadnya shahih. Mughirah adalah Ibnu Mugsim Adh-Dhabbi, telah berlalu 

pentsigahannya (1838) dan kami tambahkan di sini bahwa Al Bukhari telah 


menuliskan biografinya dalam A4! Kabir (4/1/322), dan hadist yang diringkas 
dalam riwayat (6477, 6764). 


(502) — Musnad Intam Ahmad 


269 IG LAS LN EN SN Ip Ta A5 LS 
Am Se IG (AS We lp elaka 
6864. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Sulaiman dari Abdullah bin 
Murrah dari Marug, dari Abdullah bin Amr, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, “Ada empat (sifat) barangsiapa terdapat salah satu (dari 
sifat tersebut) dalam dirinya, maka ia termasuk orang munafik, 
sampai ia meninggalkan sifat tersebut, yaitu: jika berbicara ia 
berdusta, jika berjanji ia mengingkari, jika berbai'at ia berkhianat, 
. dan jika bermusuhan ia melanggar batas. cdi 


Sbs Sam Ah M5 is De S5 AAN 
ia PP JAN Kan en Okta A Ea 
sim ES) 1 Ji tika sd Soneta Ss :JG (AI 
Hape ja Ke pp aan IE ap G3 Sai IR 
(af) Aa lia -JG ta of Hanya e. Jaja sa KA si 
sea Para Ii en an So ea os us sat 
Da ENI YA Ih GEEI oai ip We 3 dy 
AN Aap BAN EN gl 
6865. Affan menceritakan kepada Kari Khalid menceritakan 


kepada kami, yaitu. Al Wasithi Ath-Thahhan, Abu Sinan Dhirar bin 
Murrah menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Al Hudzail, dari 


LN 
“G 
Bas 


“1 Sanadnya shahih, Sulaiman adalah Al A'masy, dan riwayat ini adalah 
pengulangan (6768). 


Musnad Imam Ahmad — 5033 


Syaikh dari An-Nakha”, ia berkata: Aku masuk masjid Iliya dan 
menghampiri tiang untuk shalat dua raka'at di dekatnya, kemudian 
datanglah seorang laki-laki untuk shalat di dekatku, lalu orang-orang 
datang menghampirinya, ternyata ia adalah Abdullah bin Amr bin al 
Ash, tidak lama kemudian utusan Yazid bin -Muawiyah 
mendatanginya, seraya berkata, “Jawablah!” ia berkata, “Ia (Abdullah 


“bin Amr bin Ash melarangku untuk menceritakan kepada kalian 


sebagaimana ayahnya melarangku, sesungguhnya aku mendengar 
Nabi kalian Muhammad SAW bersabda, “Aku berlindung kepada-Mu 


dari jiwa yang tidak pernah puas, dari hati yang tidak khusyu, dari 
doa yang tidak didengar, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan aku 
berlindung kepada-Mu dari keempat hal tersebut”. 


0 3 3036. 4 Papa 


2 ebah Up LAGI Git Wika Ii NASA SAS AMAN 
aan aa Dus ANT PENNGAN $ 0 # .. 01 .. 
S8 AI Flo UOB an) Ie Ko aa 

2: aa 

6866. Muhammad bin Mush'ab menceritakan kepada kami, Al 
Auza'i menceritakan kepada kami, dari Atha, dari Abdullah bin Amr, 
bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Barangsiapa yang berpuasa 
selamanya maka tidak ada (pahala) puasa baginya. ”"? 


“2 Sanadnya dhaif, karena ketidakjelasan syaikh yang meriwayatkannya dari Ibnu 
Amr, dan riwayat ini merupakan pengulangan riwayat (6561), kami telah 
menjelaskan di sana bahwa bagian dhaif dari sanad tersebut adalah bagian 
kisahnya saja, dan hadist yang marfu' dengan isti'adzah, sanadnya adalah 
shahih (6557) tambahan (oh kami yang menambahkannya dari riwayat (p). 

“3 Sanadnya Zhahir Ittishal, dan riwayat ini mungathi', tetapi ia shahih 
dikarenakan muttashil dengan sisi yang lain, akan kami jelaskan berikutnya. 
Atha: Dia adalah Ibnu Abu Rabbah, ia meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin 
Al Ash, tetapi ia belum pernah mendengar hadist ini langsung, karena diperkuat 
juga dengan dalil-dalil, hadist ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i (1/323) melalui 
jalur Al Harts bin Athiyah dari Al Auza'i. dan dengan dua sanad melalui jalur 


— Musnad Imam Ahmad 


Al Walid bin Mazid dan Ugbah bin Algamah, dan dari Jalur Musa bin A'yun, 
tiga di antara mereka dari Al Auza'i, dari Atha, ia berkata, aku mendengar dari 
seseorang yang mendengar dari Ibnu Umar, kemudian ia meriwayatkan melalui 
jalur Yahya bin Hamzah dari Al Auza'i, dari Atha, bahwasanya ia 
menceritakannya, telah bercerita kepadaku seseorang yang mendengar dari 
Abdullah bin Amru bin Ash, seperti inilah yang terdapat dari naskah An-Nasa'i 
yang terdapat padaku, cetakan Mesir (1:323) dan cetakan India (Hal: 373) dan 
manuskrip Syaikh Abid As-Sanadi (lembaran: 37) , dan manuskrip lainnya, 
seluruhnya terdapat dalam riwayat Al Walid bin Mazid, dan dalam riwayat . 
Musa bin A'yun, nama sahabat (Ibnu Umar) , menurut versi yang ada padaku 
itu merupakan kekeliruan yang lama terdapat dalam naskah An-Nasa'i, yang 
benar adalah (Ibnu Amru), karena dalam riwayat Yahya bin Hamzah tertera 
dengan jelas (Abdullah bin Amru bin Ash, redaksi hadist dalam riwayat-riwayat 
An-Nasa'i persis seperti redaksi hadist yang terdapat dalam Musnad ini yakni 
(Man Shama Al Abad, Fa la shama), dan sebagiannya terdapat tambahan (Wa Ia 
Ufihiru ) Abu Nu'aim meriwayatkannya dalam kitab Al Hilyah (3:320) melalui 
jalur Muhammad bin Katsir dari Al Auza'i dari Atha dari Abdullah bin Amru, 
dengan lafazhh (La shama man shama Al Abad) kemudian Abu Nu'aim berkata, 
. “Ini adalah hadist shahih yang sepakat dengan hadist Abdullah bin Amru, Al 
Hajjaj bin Arthath dan selainnya meriwayatkan dari Atha , kemudian ia 
meriwayatkan secara panjang dengan sanad redaksi hadist ini, melalui jalur Abu 
Muawiyah dari Al Hajjaj dari Atha, dari Abdullah bin Amr, beberapa 
sahabatnya meriwayatkan darinya, hadist Al Hajjaj dari Atha, Abu Muawiyah 
sendirian dengan lafazhh ini, riwayat-riwayat ini menandakan bahwa Atha 
belum mendengar dari Abdullah bin Amru, dan ia juga terkadang memiliki 
hadist mursal, dan menjadikan mubham perantara antar keduanya, dan hadist ini 
dari Atha sendiri, bukan dari periwayat selainnya, Al Hajjaj bin arthath telah 
meriwayatkan darinya secara mursal, seperti.yang diriwayatkan Al Auza'i, dan 
Al Harts bin Athiyah dan Al Walid bin Mazid dan Muhammad bin Katsir dari 
Al Auza'i, sepeti itu pula Muhammad bin Mush'ab di sini, Al Walid bin Mazid 
meriwayatkannya dan Ugbah bin Algamah dan Musa bin A'yun serta Yahya bin 
Hamzah, dari Al Auza'i, kemudian mereka menyebutkan perantara yang 
mubham (tidak jelas) yakni “Dari seseorang yang mendengar Abdullah,” tetapi 
ketidakjelasan ini yang didengar oleh Atha telah diketahui, dan dia adalah 
seorang penyair Abu Al Abbas Al Makki, hadistnya akan kami cantumkan 
secara panjang pada riwayat (6874) dari riwayat Ibnu Juraij, ia berkata, “Aku 
mendengar Atha, ia mengira bahwa Abu Al Abbas mengabarkannya bahwa ia 
mendengar Abdullah bin Amru berkata,.kemudian ia menyebutkan kisahnya 
tentang puasa dan giyam, di akhir riwayatnya tertera: “Atha berkata, “Aku tidak 
mengetahui mengapa ia mnyebutkan puasa selamanya, Nabi SAW bersabda, 
Tidak ada puasa bagi yang berpuasa selamanya," dari sisi ini, Al Bukhari 
meriwayatkan pula (4: 192-193) Muslim (1:320) An-Nasa'i (1:323)dan telah 
berlalu juga riwayat-riwayat hadistnya baik yang ringkas maupun yang panjang, 
dari riwayat Hubaib bin Abu Tsabit dari Abu Al Abbas, (6527, 6789) dan ini 
merupakan sepenggal kisah Abdullah bin Amru dalam ijtihadnya dalam 


Musnad Imam Ahmad — 


BAN SI Bar Kanan Op Laba CAS LIANY 

AI ISI JG 26 Ope ai BAE AR Ke oi Ul Ud 
“JG GOA ena, au aji abi Ul aa sal ale Si co 
BALE OB 3 Fe Ob Had IG 4 bl IG 6 
Ap Ub  0p db Uk Un) Op as uk 


CAP SAI AAS 1JG Cell IS AD IS Ta Pora Of elit 
5 5 - . 


ne Hn Sab. MN LA TA Ce 4 LA Gn ena ale Ini 
2 Pa JS ep as NT PU bel SI @ Jam) Goda JG 
Aset SA PI N Pang L “La -JG “de 33 KT “JG tell 
Ca Iya GAS MF YG GIS AN Yi fo mo JL Gp 
AE Jak) GP parah OS 1JB 5S Ao OS 3 

6867. Muhammad bin Mush'ab menceritakan kepada kami, Al 

Auza'i menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Abi Salamah bin 
Abdurrahman, dari Abdullah bin Amru, ia berkata: Rasulullah SAW 
bertanya kepadaku, “Aku telah diberitahu bahwa engkau shalat setiap 
malam dan puasa setiap hari?” Aku berkata: Benar wahai Rasulullah. 
Beliau bersabda, “Berpuasalah dan berbukalah, shalatlah dan 
fidurlah.. Karena sesungguhnya badanmu mempunyai hak atasmu, 
istrimu mempunyai hak atasmu, dan tenggorokanmu mempunyai hak 
atasmu. Cukuplah bagimu berpuasa tiga hari setiap bulan.” Aku 
memperketat diriku dan aku pun diperketat. Aku katakan: Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya aku masih kuat. Beliau bersabda, 
“Berpuasalah tiga hari setiap jum'at.” Aku memperketat diriku dan 
akupun diperketat. Aku katakan: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku 


masalah ibadah, dan kami telah mengisyaratkan ke dalam banyak 
periwayatannya dalam (6477), dan lihat pula (6862). 


— Musnad Imam Ahmad 


an 


masih kuat. Beliau bersabda, “Berpuasalah seperti puasanya Nabi 
Daud dan jangan lebih dari itu.” Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, 
bagaimana puasa Daud itu?” Beliau menjawab, “Dia berpuasa sehari 
dan berbuka sehari.” | 


5 8 Pt . 


HI 1 slbas 2 akan Cai SG A5 SIS LAWAN 


Andai 2 Jo 3 ape Map up ada 
y - Jain va alas CA mali wb (3 el wi Du 


. 


y Jai (Raman cekaman y ida Pagi 2 y sdah S3 3 
mma at (AN Y 13 su) 3 Pai 


6868. Abdurrazak menceritakan kepada kami, Sufyan 
mengabarkan kepada kami, dari Atha' bin As-Sa'ib, dari bapaknya, 
dari Abdullah bin Amru: Bahwasanya Nabi SAW shalat bersama 
mereka pada hari terjadinya gerhana matahari, dan juga hari 
meninggalnya Ibrahim, anak beliau. Nabi shalat mengimami mereka. 
Ketika dikatakan Nabi tidak ruku' ternyata beliau ruku'. Ketika 
dikatakan Nabi tidak bangun dari ruku? ternyata beliau bangun. Ketika 

, dikatakan Nabi tidak sujud ternyata beliau sujud. Ketika dikatakan 
Nabi tidak bangun dari sujud ternyata beliau sujud. Beliau berdiri 


“& Sanadnya shahih. Yahya adalah Ibnu Abu Katsir. Hadist ini adalah pengulangan 
nomor 6862 semisalnya. Al Baihagi meriwayatkan hadist ini (4:299-300) dari 
jalur Al Walid bin Mazid dan dari jalur Abdullah bin Al Mubarak. Keduanya 
dari Al Auza'i. Al Baihagi kemudian berkata, “Diriwayatkan oleh Al Bukhari 
dari Muhammad bin Mugatil dari Ibnu Al Mubarak. Muslim meriwayatkannya 
dari hadist Ikrimah bin Ammar dan Husain Al Mu'allim dari Yahya bin Abu 
Katsir.” Riwayat Al Bukhari yang ditunjukkan oleh Al Baihagi terdapat dalam 
Al Fath (4:189-190). Al Baihagi juga meriwayatkannya dengan sanagn ya, 
sendiri secara ringkas (9:262) dan riwayat Muslim (1:319). 


Musnad Imam Ahmad — 


5.5 


pada raka'at kedua dan melakukan hal serupa kemudian matahari 
tampak.6$ 


All Pap ala ap AL UB SG Ka Gi “1114 


Pj 


TM KD NI SIB Ope op Al ab 3 al 3 
2 6 sg KOK Cat LS Um ba AI A3 - 


| .6869. .. Abdurrazak menceritakan kepada kami, Sapa 
mengabarkan kepada kami, dari Atha bin As-Sa'ib, dari bapaknya, 
dari Abdullah bin Amru, ia berkata: Seseorang datang kepada 
Rasulullah SAW dan berkata: Sesungguhnya aku datang untuk 


“65 Sanadnya shahih. Sufyan adalah Ats-Tsauri. Hadist ini diriwayatkan oleh Al 
Hakim (1:329) dari jalur Mu'ammil bin Isma'il dan Al Baihagi dalam 4s-Sunan 

Al Kubra (2:324) dari jalur Abu Amir Al Agdi. Keduanya dari Sufyan, yaitu 

. Ats-Sauri, dari Ya'la bin Atha', yaitu Al Amiri, dari bapaknya, dan Atha' bin 
As-Sa'ib dari bapaknya. Semuanya dari Abdullah bin Amru. Al Baihagi 
meriwayatkannya sesudahnya dari Al- Hakim. dengan 'sanadnya. Al Hakim 
berkata, “Hadist Ats-Tsauri dari Ya'la bin Atha' adalah gharib shahih. Dua 
'syaikh berhujjah dengan Mu'ammil bin Ismail namun tidak meriwayatkannya. 


. Adapun. Atha' bin As-Sa'ib tidak diriwayatkan oleh mereka.” Al Baihagi - 


.berkata, “Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadist ini dalam Mukhtashar As- 

' Shahih.” Al Hafizh menunjukkan kepada hadist ini dalam Al Fath (2:447) dan 
bahwa hadist ini diriwayatkan oleh “Ibnu Khuzaimah dari jalur Ats-Tsauri, dari 
Atha' bin As-Sa'ib, dari bapaknya.” Al Hafizh juga berkata, “Ats-Tsauri 
mendengar dari Atha' sebelum dia pikun. Hadist ini shahih. Saya tidak 
menemukan hadist lain tentang memanjangkan duduk antara dua sujud selain 
dalam hadist ini. Al Ghazali mengutip kesepakatan untuk meninggalkan 
memanjangkan duduk! Jika ia ingin kesepakatan madzhab tentang masalah ini 
maka tidak perlu dibicarakan lagi. Jika tidak maka masalah itu dapat diperkuat 
dengan riwayat ini.” Telah disebutkan hadist ini secara panjang dari dua sisi 
yang lain dari-Atha' bin As-Sa'ib (6483 dan 6763). Kalimat “Ketika dikatakan 
Nabi tidak ruku”” dan seterusnya, yang dimaksud adalah memanjangkan berdiri 
sehingga disangka Nabi tidak ingin ruku. Kemudian beliau memanjangkan 
ruku' sehingga disangka beliau tidak akan bangun dari ruku'. Demikian 
seterusnya. 


— Musiiad Imam Ahmad 


berbaiat kepada engkau dan meninggalkan kedua orang tuaku yang 
menangis? Beliau bersabda, “Kembalilah kepada keduanya dan buat 
mereka tertawa sebagaimana engkau membuat mereka menangis.” 


Bon LD 


PSA gi Te ja sep bae Bean AV. 
Para 8 Le Megi De .. or, .. . —. .. 3 
TA de NG Ih topi gi BAR 3 Tab gi ih 
FI 4 Y oskaagr Sh as India Uya AA ya ati 
Pai ai pa P1 -Ju AAS cah nd Je 
SB LA Uh aj su 


6870. Abdurrazak menceritakan kepada kami, Sufyan 
mengabarkan kepada kami, dari Algamah bin Martsad, dari Al Oasim 
bin Mukhaimirah, dari Abdullah bin Amru, dia berkata: Nabi SAW 
bersabda, “Tidak ada seorang dari kaum muslimin yang ditimpa 
musibah di badannya melainkan Allah memerintahkan malaikat 

| penjaga yang menjaganya dan berfirman: Tulislah untuk hamba-Ku 
di setiap hari dan malamnya seperti ia mengerjakan kebaikan selama 
ia terikat dengan janji-Ku.”! 


. Detc na f 3 se Pa 


HA P3 1 YAA UB aa AVI 


8... tr 


wal CE Ha TIA gi Ng KG BA 1JG na 


... 33 x 


Kan dl Pu AG ae M3 1 Ham Sy da gg pln 


“3 


PO ne ag 21) Lada Len ea BS A13 


“€ Sanadnya shahih. Hadist ini pengulangan nomor 6490 dan ringkasan nomor 
6833 
“5! Sanadnya shahih. Hadist ini pengulangan nomor 6482, 6825, dan 6826. ' | 


3 


Musnad Imam Ahmad — 2 


Anang PA Jo ii na daa YG Lada 
BI GAN PA JAN YES dijan II Yan dK 
It Tai AIA ehi iba gal Ira per 
Ia dan aa Ra yah Ag Pan 
ga 3 Jaa di Jp ea IU lt ya IS, j6 


baba Y on osis dal Is Ate . ad Lau AP 
aa SY bi Opa ga dag 


. Jo. 


Sania aa Kap Span de 3 Oa 


HL PAN 


6871. .Abdurrazak menceritakan - kejia kami, Ma'mar 
mengabarkan kepada kami, dari Oatadah, dari Syahr bin Hausyab, ia 
berkata: Ketika baiat Yazid bin Muawiyyah datang kepada kami, aku 
datang ke Syam dan 'aku diberitahu tentang tempat yang ditempati 
oleh Nauf. Aku mendatanginya. Tiba-tiba datang seseorang yang 
mengenakan baju dari tenunan sutera dan bulu dan orang-orang 
menjadi gempar. Ternyata dia adalah Abdullah bin Amru bin Ash. 
Ketika Nauf melihatnya dia menahan pembicaraannya. Abdullah 
berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya 
akan terjadi hijrah sesudah hijrah. Orang-orang akan meninggalkan 
tempat hijrahnya Ibrahim. Tidak akan tersisa di bumi melainkan 
orang-orang yang jahat. Bumi mereka mengucapkan kata-kata 
kepada mereka dan Dzat Allah mengeruhkan mereka. Api 
mengumpulkan mereka bersama kera dan babi, tidur bersama mereka 
ketika mereka tidur, beristirahat bersama mereka ketika mereka 
beristirahat, dan memakan orang yang tertinggal.” Aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, “Akan keluar sebagian dari umatku dari 


— Musnad Imam Ahmad 


arah timur. Mereka membaca Al Our'an hanya sebatas mulut saja. 
Setiap kali keluar tanduk dari mereka maka tanduk itu dipotong. 
Setiap kali keluar tanduk dari mereka maka tanduk itu dipotong. 
Kalimat ini diulang sampai lebih dari sepuluh ( “Asyarah) kali: 
Setiap kali keluar tanduk dari mereka maka tanduk itu dipotong 


468 


469 


. sampai keluarnya Dajjal pada sisa mereka. ne 


Seperti inilah yang terdapat dalam naskah Syaikh Syakir dan Al Halabiyyah. 
Yang benar adalah “Asyar. Wallahu A'lam. 

Sanadnya shahih. Hadist ini diriwayatkan oleh Al Hafizh Ibnu “Asakir dalam 
Tarikh Ad-Dimasygi (1:149) dari jalur Al Musnad dengan sanad ini. Ath- 
Thayalisi meriwayatkannya (nomor 2293) dari Hisyam, yaitu Ad-Dustuwa'i, 
dari Oatadah semisalnya. Ibnu 'Asakir meriwayatkannya (1:149-150) dari jalur 
Ath-Thayalisi. Akan disebutkan nomor 6952 dari riwayat Ahmad, dari Ath- 
Thayalisi dan Abdushshamad. Keduanya dari Hisyam. Demikian pula Ibnu 
Asakir meriwayatkannya (1:150) dari jalur Al Musnad yang akan datang. Ibnu 
Katsir mengutip hadist ini dalam tafsirnya (6:386-387) dari tempat ini kemudian 
menunjukkan juga kepada riwayat yang akan datang nomor 6952. Al Haitsami 
menyebutkan hadist ini dalam Majma' Az-Zawa'id (6:228) dan meringkas 
sedikit dari awalnya tentang kisah kedatangan Abdullah bin 'Amru. dan 
membuang setengah yang pertama yang marfu'. Dia menyebutkan akhirnya dari 
awal sabda Nabi “Akan keluar sebagian dari umatku”. Kemudian Al Haitsami 
berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad dalam hadist yang panjang. Syahr adalah 
Isigah. Tentang dirinya ada kritikan yang tidak berguna. Perawi lainnya adalah 
perawi kitab Shahih.” Bagian pertama yang marfu' “Akan terjadi hijrah 
sesudah hijrah" diriwayatkan oleh Abu Daud (2492-2:312-313 Aun Al Ma'bud) 
dari jalur Mu'adz bin Hisyam, dari bapaknya, dari Gatadah. Namun Abu Daud 
membuang sebagiannya yaitu kalimat “Tabiitu ma'ahum” dan seterusnya. Al 
Hafizh Al Haitsami melewatkan untuk menyebutkan kalimat yang dibuang ini 
padahal itu termasuk dalam Zawa'id juga! Namun dia menyebutkan hadist lain 
dari Abdullah bin Amru yang mencakup makna ini (8:12) yang berbunyi: 
“Rasulullah SAW bersabda, “Akan muncul api kepada penduduk Timur yang 
menggiring mereka ke Barat. Api itu tidur bersama mereka ketika mereka tidur 
dan beristirahat bersama mereka ketika mereka beristirahat. Apa yang jatuh 
dan tertinggal dari mereka merupakan milik api itu. Api itu menuntun mereka 
seperti menuntun unta yang terpecah.” Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam 
Al Kabir dan Al Ausath. Para perawinya adalah tsigah.” Telah disebutkan hadist 
yang semisal ini dari hadist Abdullah bin Umar bin Khaththab nomor 5562m 
dengan sanad yang dha'if. Kami tafsirkan di sana kalimat “Tagdzaruhum 
Ruuhur Rahmaan” yang sama dengan sabda Nabi di sini “Tagdzaruhum 
Nafsullah”. Keduanya termasuk sifat-sifat yang harus diimani tanpa 
pentakwilan dan pengingkaran, tanpa penyerupaan dan perumpamaan. “Nauf” 


Musnad Imam Ahmad — 


#, 


Oia 5p Jan : Han alat ea NAVY 
S3 Gaal BIS appa yan Ha en ba JB EP 
TIA BINA GI Sae BR OP 2 op MN AL Ma Liya 


“ 
31 


bas lin Pb opa La daa LA 


7... 


3 Ie olah die Ke AI IA Ia AL 
JB IL KS D3 aa ca ud una tata Jb 
sg sah (h Sh 2 ap Ia OP - 
pg APA NO oa Nabi sasa 
GA aa AL NG CASN Ca Ajak A8 Dl 10 


AA “aa & sd Spain ce apa & TAN 
SI ca Aa Ci Jd aa Mi 4 bas CAN 


.... 


adalah Al Bukali sebagaimana akan disebutkan secara jelas dalam riwayat yang 
akan datang nomor 6652. Nama ini tertulis dalam Majma' Az-Zawa'id (6:228) 
dengan salah: “Auf!! Kalimat “Fasytaddan Naasu” yakni mereka pergi 
kepadanya dengan segera dan heboh. Ini terdapat dalam (» «). Terdapat dalam 
(e) tanda “Shah” di atas sin dari kata “An-naas” sebagai tanda keshahihan 
perkataan ini dan bahwa tidak ada sesuatu yang terlewatkan dari hadist itu 
lantaran khawatir menyerupai. Dalam (5) tertulis “Ka'asyaddin Naas”. Dalam 
catatan pinggirnya ada naskah lain yang tertulis “Fantabadza” sebagai ganti 
dari “Fasytadda” sehingga kemudian dibaca dengan menashabkan kata “An- 
Naasa”. Ini sesuai dengan yang ada dalam Tarikh Ibnu 'Asakir. “Al 
Khamiishah” dengan memfathah kha': baju dari sutera atau dari wol yang ada 
dua tanda. yang pinggirnya dijahit. Ibnu Al Atsir berkata, “Ada yang 
mengatakan: Tidak disebut dengan khamiishah kecuali jika baju itu ada tanda 
hitam. Itu merupakan pakaian orang pada masa lalu.” Kalimat “Wa 'idzaa huwa 
Abdullah bin Amru” dalam (5) tertulis “fa'idza”. Kalimat itu terdapat dalam 
catatan pinggir (e) yang sesuai dengan yang ada dalam Ibnu “Asakir. Kalimat 
“Watagiilu ma'ahum idza gaaluu” berasal dari kata “Gailuulah” yaitu 
beristirahat setengah hari walaupun tidak tidur. 


(512) — Musnad Imam Ahmad 


Ip AA aa Ea AN aa ah JATI , eh Ji 
LIA ba YAI ih Ya ag JA Ii al GA 
Op Pd IG MAN PRA bh JD kang aa 
Ja de Ka NE us atu er 
sa Ia LG LAN Ya AL ab Sa 
Ban JG dai GB mas Ul Jt La up Ia 0 da 
GA GP PA aib la Cah LAS al Si AN AS 
IA ia ad IA d ket 9 AG 2JW ce) ws SKEN 

inja  P ET Hasi 


6872. Abdurrazak menceritakan kepada kami, Ma'mar 
mengabarkan kepada kami, dari Mathar, dari Abdullah bin Buraidah, 
dia berkata: Ubaidillah bin Ziyad ragu tentang masalah telaga. Abu 
Sabrah, salah seorang sahabat Ubaidillah bin Ziyad, berkata 
kepadanya: Bahwasanya ayahmu, ketika pergi sebagai utusan kepada 
Muawiyah, aku pergi bersamanya. Aku bertemu Abdullah bin Amru 
dan dia menceritakan kepadaku, dari mulutnya ke mulutku, sebuah 
hadist yang dia dengar dari Rasulullah SAW. Dia membacakannya 
untukku dan aku menulisnya. Ubaidullah berkata: Sesungguhnya aku 
bersumpah kepadamu bahwa engkau belum menarik kuda beban ini 
dengan susah sehingga engkau datang kepadaku dengan sebuah kitab. 
Aku pun mengendarai kuda beban. Aku  memacunya sampai 
berkeringat dan aku datangi Ubaidillah dengan sebuah kitab. Di 
dalamnya tertulis: Abdullah bin Amru bin Ash menceritakan 
kepadaku, bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya Allah membenci perbuatan keji dan perkataan keji. 
Demi Zat yang jiwa Muhammad berada di Tangan-Nya, tidak akan 


Musnad Imam Ahmad — 


terjadi kiamat sampai orang yang terpercaya dikhianati dan 
pengkhianat dipercaya sehingga tampaklah perbuatan dan perkataan 


. keji, pemutusan silaturahmi, dan hubungan bertetangga yang buruk. 


Demi Zat yang jiwa Muhammad berada di Tangan-Nya, 
sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin seperti sepotong emas. 
Pemiliknya meniupnya namun emas :itu tidak berubah dan tidak 
berkurang. Demi Zat yang jiwa Muhammad berada di Tangan-Nya, 
sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin seperti lebah. Dia 
memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik, hinggap namun 
tidak memecah dan merusak.” Beliau bersabda, “Ingatlah bahwa aku 
memiliki sebuah telaga yang antara dua tepinya seperti jarak antara 
Ailah ke Makkah,” atau “Antara Shan'a dan Madinah. Di dalamnya 
terdapat kilauan seperti bintang. Telaga itu lebih putih dari susu, 
lebih manis dari madu. Barangsiapa yang minum darinya maka ia 
tidak akan merasa haus selamanya.” Abu Sabrah berkata: Ubaidullah 
bin Ziyad mengambil kitab itu padahal aku merasa sayang kepada 


kitab itu. Kemudian Yahya bin Ma'mar menemuiku dan aku mengadu 


kepadanya tentang hal itu. Dia berkata: Demi Allah, aku lebih hapal 
tentang hadist itu dari surat dalam Al Our'an. Dia menceritakan hadist 
itu kepadaku sebagaimana yang serupa di dalam kitab." 


AA an pp asal ati da ANVY 

Si ApP BO Da gi Sa gi Hp Ola KL 
FN Io denda ad 3 es TAN Saka IG Ab 
5 gali ola oh, Sa sada Ojas Ol ya ii ala dl Para 


“0 Sanadnya shahih. Mathar adalah Al Warrag. Hadist ini telah disebutkan 

semisalnya secara ringkas nomor 6514 dari riwayat Husain Al Mu'allim, dari 

. Abdullah bin Buraidah. Kami telah menjelaskan tentang hadist ini dan kami 
tunjukkan sanad ini di sana. Lihat juga nomor 6837. | 


— Musnad Imam Ahmad 


IE AB ah PP 3 SE 3 AI Iga Gel 3 aa 
Nu PN Png ci LB aj geli 
Ia minat es AN Iga Ce it oa du TAN UB ata 
Ka MEN op AR an A3 Pa Nan tp ata SN 
33 AI Iyan el ts ata IS dab SI Ca Lag Gp 
“ ai . 7 ss . . 2 ses 
Ag ah PP EA 
6873. Abdurrazak menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
mengabarkan kepada kami, Aku mendengar Ibnu Abu Mulaikah 
menceritakan dari Yahya bin. Hakim bin Shafwan, bahwasanya 
Abdullah bin Amru bin Ash berkata: Aku mengumpulkan Al Our'an 
dan aku membacanya dalam satu malam. Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya aku khawatir akan berlalu masa atasmu dan engkau 
akan merasa bosan. Bacalah Al Our'an itu dalam satu bulan.” Aku 
berkata, “Wahai Rasulullah, biarkanlah aku, aku akan menikmati 
kemampuan dan masa mudaku.” Beliau berkata, “Bacalah dalam dua 
puluh hari.” Aku berkata, “Wahai Rasulullah, biarkanlah aku, aku 
akan menikmati kemampuan dan masa mudaku.” Beliau berkata, 
“Bacalah dalam sepuluh hari.” Aku berkata, “Wahai Rasulullah, 
' biarkanlah aku, aku akan menikmati kemampuan dan masa mudaku.” 
Beliau berkata, “Bacalah dalam setiap tujuh hari.” Aku berkata: 
Wahai Rasulullah, biarkanlah aku, aku akan menikmati kemampuan 
dan masa mudaku. Namun beliau menolak. 


“1 Sanadnya shahih. Hadist ini pengulangan nomor 6516. Kalimat “Ay 
Rasulallah” dalam dua yang terakhir dalam (GC) tertulis “Ya Rasulallah." Kami 
telah tetapkan dari apa yang ada dalam dua manuskrip (» &). 


Musnad Imam Ahmad — 


3 3 9 


IU, an 13 en gi 2 
PPA MUAT NO 
di Ai UN eh Jani Cb :JE IN Key Sobat Ayo 
das Dl Op da S6 JA dat, Op Yp tai UN 
(ag 3 "33 Yes Ola, | was ina OTip daa Ong 
Hub ayal) :JG aa ah Ea ras 


Ne 1 5 0. a8 - 


. 33 


Sal & Up 3S 0 26 SIB 6393 (ee Has 2JB ci 
an #JE BY SA V9 Up Jak) C5 pai OS -JU 
2 Ke ds Aa PS Aa 
HA Abe Y ning OA Al Jb Na ag Ae 
Heat AI Ato 


6874. Abdurrazak dan Ibnu Bakar menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Rauh 
berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Atha menyangka bahwa Abbas Asy-Sya'ir mengabarkan 
kepadanya, bahwasanya ia mendengar Abdullah bin Amru berkata: 
Telah sampai berita kepada Nabi SAW kalau aku berpuasa dan shalat 
malam terus-menerus. Apakah beliau akan mengutus seseorang 
kepadaku atau aku menemuinya. Beliau bersabda, “Tidakkah aku 
diberitahu kalau engkau berpuasa tanpa berbuka (terus-menerus) dan 
shalat malam? Jangan lakukan hal itu karena matamu mempunyai 
hak, dirimu mempunyai hak, dan keluargamu mempunyai hak. 
Berpuasalah dan berbukalah, shalatlah dan tidurlah, berpuasalah 


— Musnad Imam Ahmad 


satu hari setiap sepuluh hari dan engkau akan mendapat pahala 
sembilan hari.” Aku berkata, “Aku kuat lebih dari itu wahai Nabi 
Allah.” Beliau bersabda, “Kalau begitu berpuasalah seperti puasa 
Nabi Daud.” Aku bertanya, “Bagaimana Nabi Daud berpuasa wahai 
Nabi Allah?” Beliau menjawab, “Dia berpuasa satu hari dan berbuka 
satu hari, dan tidak lari jika bertemu.” Aku berkata, “Siapa aku 
dengan hal ini (dibandingkan dengan Nabi Daud AS) wahai Nabi 
Allah?” Atha' berkata, “Aku tidak tahu bagaimana ia menyebutkan 
puasa terus-menerus.” Nabi SAW bersabda, “Tidak ada puasa bagi 
orang yang berpuasa terus-menerus.” Abdurrazak dan Rauh berkata, 
“Tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa terus-menerus” dua 
kali.72 


3. 32.3 1. 3 0 


rian Bp pb Kg. SI X2 CI AYO 


tah “JG sja. oa P3 Na abs Ka Jp Yi gt SA ale 


GI Bm Ji 4 CAB of ye Gi AI Ke 
NN Aj Bt Na te ds: -Ju 
kata Hi oa sa sai) J6 Toska u La XE 1g JA aa 
Ih dg Ab Le AI Inah Lebat 1 di 3 


eni AA Gp aa Oia ol 


. 


“2 Sanadnya shahih. Hadist ini adalah lebih panjang dari nomor 6866 dan 6867. Ini 
adalah salah satu riwayat hadist Abdullah bin Amru tentang usahanya dalam 
beribadah yang telah disebutkan secara panjang nomor 6477. Kami telah 
tunjukkan hadist ini di sana. Adapun dari jalur ini, Al Bukhari telah 
meriwayatkannya (4:192-193) dari riwayat Abu Ashim, Muslim (1:320) dari 
riwayat Abdurrazak dan dari riwayat Muhammad bin Bakr, serta An-Nasa'i 
(1:323) dari riwayat Hajjaj bin Muhammad. Semuanya dari Juraij, dengan sanad 
ini, hanya saja An-Nasa'i sangat meringkasnya, lebih ringkas dari riwayat yang 
lain. Lihat hadist yang sebelum ini. 


Musnad Imam Ahmad — 


6875. Abdurrazak menceritakan kepada kami, Amru bin 
Hausyab, seorang yang shalih, mengabarkan kepada kami, Amru bin 
Dinar mengabarkan kepadaku, dari Atha', dari seseorang dari Hudzail, 
ia berkata: Aku melihat Abdullah bin Amru bin Ash, rumahnya di 
tanah halal dan masjidnya di tanah haram. Ketika kami sedang 
bersamanya, dia melihat Ummu Sa'id, anak Abu Jahl, menyandang 
busur dan berjalan seperti jalannya orang laki-laki. Abdullah bertanya: 
Siapa ini? Aku jawab ini adalah Ummu Sa'id binti Abu Jahl. Abdullah 
berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Bukanlah 
termasuk golongan kami, orang perempuan yang meniru perbuatan 
lelaki dan orang lelaki yang meniru perbuatan perempuan. na 


“8 Sanadnya hasan. Amru bin Hausyab: Beginilah tertulis di dalam (C 6. dalam 
(8) namanya tertulis tidak jelas yang bisa dibaca “Ma'mar” sementara di catatan 
pinggirnya tertulis “Amru” yang menjadi dasar naskah. Kami memilih yang 
disepakati oleh tiga naskah. Sementara yang terdapat dalam kitab-kitab biografi 
tertulis “Umar bin Hausyab” dalam nama “Umar” dalam urutan huruf. Dalam 4! 
Jarh wa At-Ta'dil karya Ibnu Abu Hatim (3/1/105) dikatakan, “Umar bin 
Hausyab Ash-Shan'ani, meriwayatkan dari Isma'il bin Umayyah dan hadistnya 
diriwayatkan oleh Abdurrazak. Aku mendengar bapakku mengatakan hal itu.” 
Seperti itu pula yang tertulis dalam At-Tahdzib (7:437-438) dan ditambahkan 


bahwa Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Ats-Tsigah dan Ibnu Al Gaththan 


berkata, “Keadaannya tidak diketahui.” Dalam 4! Mizan (2:255) dikatakan, 
“Umar bin Hausyab, gurunya Abdurrazak, keadaannya tidak diketahui.” Aku 
tidak mengetahui penyebutan lain tentang dirinya selain ini. Adapun mengenai 
ketidaktahuan keadaan yang disangka oleh Ibnu Al Oaththan dan diikuti oleh 
Adz-Dzahabi, sesungguhnya kesaksian Abdurrazak dalam hadist ini bahwa dia 
adalah “Seorang yang shalih” menghilangkan ketidaktahuan ini. Ucapan 


Abdurrazak bisa dijadikan hujjah, ia mengetahui keadaan gurunya yang ia 


dengar dan tidak akan memberi kesaksian bagi orang yang tidak tsabat. Adapun 
" pemilihan di sini kalau namanya adalah Amru, ini adalah pengunggulan dari 
riwayat yang terdapat dalam A/ Musnad ini daripada yang disebutkan dalam 
kitab-kitab biografi dengan alasan bahwa riwayat yang didapat dengan redaksi 
mendengar lebih unggul dan lebih tinggi. “Seseorang dari Hudzail” yang 
menyaksikan kisah ini dari Abdullah bin Amru adalah seorang tabi'i yang 
samar, tidak diketahui keadaannya. Namun tampaknya dia adalah orang besar 
yang termasuk orang yang menyertai Abdullah bin Amru, bukan orang biasa. 
Hadist ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (8:102-103). Penulisnya berkata, 
“Diriwayatkan oleh Ahmad. Al Hudzali (orang yang berasal dari Hudzail) tidak 


— Musnad Imam Ahmad 


30 36. 3 Oo 30 3G. A8. 


pp Bl Gi MS Ci ap Gp JASA ES AA 

SER At MR II aa aja 
sita & 1 ag SI J3 sa KS JW :JG SU ut Gi ulas 
Lu pai 3 s ara bau S0 tu Ag de Si 
SU SU da ia Ted ce Ji tebus IS adit 
IA IE 2 AA ee J3 0G A3 JS Kai 
AE IG KA flat UK air, Onj In 
3 JG cell 2 Aa 3 a Has -JG “AI Ya 6 2 ye 
AI ai Kah JS ah 1G da Lp AA Je jl 
CA ae S3 Ala ab IE Uh KA sg Ai 


. # 


aku ketahui. Perawi lainnya adalah tsigah. Ath-Thabrani meriwayatkan hadist 
ini dengan ringkas dan menghilangkan Al Hudzali yang samar. Dengan 
demikian perawi Ath-Thabrani tsigah semuanya. Al Hafizh menyebutkan hadist 
ini dalam Al Ishabah (8:239) dalam biografi “Ummu Sa'id binti Abu Jahl.” Dia 
menisbatkannya kepada AI Musnad dan Al Mu'jam Al Kabir karya Ath- 
Thabrani dan berkata, “Perawinya fsigah kecuali Al Hudzali karena tidak 
disebutkan namanya.” As-Suyuthi menyebutkan hadist ini dalam Al Jami” Ash- 
Shaghir (7678) dan memberikan simbol shahih. Ummu Sa'id binti Abu Jahl ini 
tidak ditemukan biografi dan penyebutan tentang dirinya kecuali dalam hadist. 
Keterangan dalam Al Ishabah juga mengutip dari hadist ini. Ibnu Hazm tidak 
menyebutkan Ummu Sa'id sebagai salah satu anak Abu Jahl dalam kitab Nasah 
Ouraisy (halaman 135-136). Al Mush'ab Az-Zubairi juga tidak 
menyebutkannya dalam kitab Nasab Ouraisy (halaman 310-312). Bahkan dia 
menghitung anak perempuan Abu Jah! dengan mengatakan, “Abu Jahl 
mempunyai empat putri: Shakhrah, Al Hanfa', Asma”, dan Juwairiyah,” kecuali 
.kalau ada salah seorang dari mereka yang dijuluki denga “Ummu Sa'id”. 
Kemungkinan kalimat “Misyyatar Rajul” dalam Az-Zawa'id dan Al Ishabah 
tertulis “Misyyatar Rijaal” dan yang ada di sini adalah yang terdapat'dalam 
Ushui yang tiga. Tm 


Musnad Imam Ahmad — 


V9 255 1 Lalang Y OS edit Ai Hai Jas d6 eg aa 
| SY IS) Aa 


6876. Muhammad bin “Ubaid menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishak menceritakan kepada kami, dari Muhammad 
bin Ibrahim, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dia berkata: Aku 
masuk menemui Abdullah bin Amru. Dia menanyaiku karena 
menyangka kalau aku adalah anak Ummu Kultsum binti “Ugbah. Aku 
jawab: Aku adalah Al Kalbiyyah. Abdullah berkata: Rasulullah SAW 
masuk ke dalam rumahku dan berkata, “Bukankah aku telah 
diberitahu kalau engkau membaca Al Our 'an siang malam? Bacalah 
setiap bulan.” Aku berkata: Aku kuat lebih dari itu. Beliau berkata, 
“Bacalah setiap setengah bulan.” Aku berkata: Aku kuat lebih dari 
itu. Beliau berkata, “Bacalah setiap minggu dan jangan engkau 
tambah. Aku diberitahu kalau engkau akan berpuasa selamanya?” 
Aku jawab: Sungguh aku akan berpuasa demikian wahai Rasulullah. 
Beliau berkata, “Berpuasalah tiga hari setiap bulan.” Aku berkata: 
Aku kuat lebih dari itu. Beliau berkata, “Berpuasalah dua hari setiap 
jum'at.” Aku berkata: Aku kuat lebih dari itu. Beliau berkata, 
“Berpuasalah seperti puasa Nabi Daud. Berpuasalah satu hari dan 
berbukalah satu hari. Itu merupakan puasa yang paling adil di sisi 
.Allah. Nabi Daud tidak ingkar Jika berjanji dan tidak Bi ai 
bertemu.” 


“8 Sanadnya shahih. Muhammad bin Ibrahim adalah bin Al Harts At-Taimi. Abu 
Salamah bin Abdurrahman bin “Auf adalah tabi'in besar. Telah disebutkan 
ketsigahannya dalam hadist nomor 1403. Ibunya adalah “Tamadhir binti Al 
Ashbagh bin Amru bin Tsa'labah bin Al Harts Al Kalbiyyah”. Dia adalah orang 
Kalbiyyah pertama yang dinikahi oleh orang Ouraisy. Dia tidak mempunyai 
anak dari Abdurrahman kecuali Abu Salamah. Lihat kitab Nasab Ouraisy karya 
Al Mush'ab (halaman 267), Thabagat Ibnu Sa'd (3/1/90, 5:115, dan 8:218), 
Jamharah Al Ansab karya Ibnu Hazm (halaman 112), dan Al Ishabah (8: 33). 
Adapun “Ummu Kultsum binti “Ugbah bin Abi Mu'ith” adalah istri lain 
Abdurrahman bin “Auf. Dia mempunyai beberapa anak “Muhammad, Ibrahim, 


— Musnad Imam Ahmad 


5 e- ab 


AP GIA SE 3 IAI X3 EA AANV 


Ina) CN SE 9S oi Bl KP PN AS 3 SIKA YA Ni 
, - - . £ . . 2 . 


() Tan . |) 1 £ . . “Ng Aap .- ah ., p3 
— J6 celaan SP Pn) Apeg L "uda (elu y dala Al ce ag! 

ae 2" gr 9 y “ . . Ha ag Lan e ” re Fan 
Wibj AP Jet SL AN Io) Ge sob as adu ug 


dont GA Jong C3 IG et mui atu yag Kab 


J5 US du gel rn palu ABE ba ab ai 
p . e 3 5 “J0 5 @ “. 3 ox. SANA: ee 3 g 
SAN Kg SS gal ye gal Kl Ol J8 Sg Ik 


7 


3. 8 ,.. 0.3 


DD SAS JB Aap Ja Up Ro des Da 
PP de 2 Lo Be FA SS 


6877. Abdul Wahab bin Atha' menceritakan kepada kami, Al 
Jurairi mengabarkan kepada kami, dari Abu Al “Ala”, dari Mutharrif 


Humaid, Isma'il, Humaidah, dan Amaturrahman”. Ummu Kultsum termasuk 
perempuan yang berbaiat dari kalangan Muhajirat. Lihat biografinya dalam Ibnu 
Sa'd (8:168) dan Al Ishabah (8:274). Hadist ini disebutkan oleh Al Haitsami 
dalam Majma' Az-Zawa'id (4:167) secara ringkas dan memendekkan di awal 
dan di akhirnya. Dia berkata, “Hadist ini terdapat dalam Ash-Shahih selain 
kalimat: Wakaana laa yukhlifu idza wa'ada” Kemudian dia berkata, 
“Diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam sanadnya ada Muhammad bin Ishak yang 
tsigah namun mudallis. Perawi lainnya adalah perawi kitab Shahih.” Dia 
memaksudkan bahwa dalam Ash-Shahih ada hadist lain yang semakna dengan 
hadist di atas dari sisi-sisi lain dari Abu Salamah selain dari jalur Muhammad 
bin Ishak, di antaranya nomor 6760-6762 dan 6867. Dari sisi-sisi lain dari selain 
Abu Salamah di antaranya nomor 6477 dan 6874. Sementara riwayat Ibnu Ishak 
akan disebutkan sekali lagi dengan redaksi lebih panjang sedikit dari yang ada 
di sini pada nomor 6880. An-Nasa'i meriwayatkan hadist ini (1:325) dengan 
sedikit diringkas, dari jalur Muhammad bin Salamah dari Ibnu Ishak dengan 
sanad ini. Di akhirnya tertulis, “Wakaana idra wa'ada lam yukhlif” Ini 
menjelaskan kepada kita bahwa kalimat ini bukan dari 4z-Zawa'id juga. Al 
Haitsami keliru dalam hal itu. Abu Daud meriwayatkannya (1388-1:526 Aun Al 
Ma'bud) dengan sangat ringkas dari jalur Yahya, yaitu bin Sa'id Al Anshari, 
dari Muhammad bin Ibrahim, dari Abu Salamah. Ag 


Musnad Imam Ahmad — Is 


bin Abdullah, dari Abdullah bin Amru, dia berkata: Aku mendatangi 
Rasulullah SAW dan berkata padanya: Wahai Rasulullah, 
perintahkanlah aku berpuasa. Beliau bersabda, “Berpuasalah sehari 
dan engkau akan mendapat balasan sembilan hari,” Aku berkata: 
Wahai Rasulullah, aku masih kuat. Tambahkan lagi. Beliau bersabda, 
“Berpuasalah tiga hari dan engkau akan mendapat balasan tujuh 
hari.” Beliau senantiasa menurunkan untukku sampa bersabda, 
“Sesungguhnya puasa yang paling utama adalah puasa saudaraku 
Daud" atau “Nabi Allah Daud,” Al Jurairi ragu, “Berpuasalah sehari 
dan berbukalah sehari.” Ketika telah lemah, Abdullah berkata, 
“Seandainya aku merasa cukup dengan apa yang diperintahkan Nabi 
SAW kepadaku.” "75 


oi Sanadnya shahih. Al Jurairi, dengan medhammah jim, memfathah ra', dan 
mensukun ya' merupakan penisbatan kepada “Jurair bin Ibad bin Dhabi'ah bin 
Oais bin Tsa'labah bin Ukabah.” Namanya adalah “Sa'id bin Iyas”. Telah 
disebutkan ketsigahannya dalam hadist nomor 1312. Abu Al “Ala? adalah Yazid 
bin Abdullah bin Asy-Syakhir, saudara Muthrif. Di sini dia meriwayatkan dari 
saudaranya. Hadist ini bermakna sama secara ringkas dengan hadist yang 
. sebelumnya. Lihat hadist nomor 6477 dan 6545. An-Nasa'i meriwayatkan 
hadist ini secara ringkas dari sisi ini namun menambahkan satu orang dalam 
sanadnya. Dia -meriwayatkannya (1:325-326) dari jalur Al Mu'tamir bin 
Sulaiman dari bapaknya. Dia berkata, “Abu Al 'Ala? menceritakan kepada kami, 
dari Muthrif, dari Ibnu Abu Rabi'ah, dari Abdullah bin Amru” dan seterusnya. 
“Ibnu Abi Rabi'ah” ini, yang dia tambahkan dalam sanad, tidak dikenal oleh 
Ulama'. Dalam Ar-Tahdzib (12:294) dikatakan, “Ada kemungkinan dia adalah 
orang yang sebelumnya,” yaitu “Al Harts bin Abdullah bin Abu Rabi'ah Al 
Makhzumi.” Aku mengunggulkan kalau riwayat ini merupakan kesalahan dari 
An-Nasa'i atau dari salah seorang guru dalam sanad. Mereka menambahkan 
dalam sanadnya satu orang yang tidak dikenal. Ini karena hadist ini salah satu 
dari kisah Abdullah bin Amru tentang kesungguhannya dalam beribadah yang 
didengar semua kisah itu atau sebagiannya oleh Abu Al Ala Yazid bin Abdullah 
sebagaimana terdapat dalam sebagian riwayatnya (6535 dan 6775). Di sini ia 
meriwayatkan sebagiannya dari saudaranya yang tertua, “Muthrif bin 
Abdullah.” Muthrif adalah seorang tabi'i besar yang tua. Dia dilahirkan semasa 
hidup Nabi SAW. Lihat biografinya dalam At-Tahdzib (10:173-174), Al Kabir 
karya Al Bukhari (4/1/396-397), Thabagat Ibnu Sa'd (7/1/103-106), dan Ai 
Ishabah (6:158). Ya, tidak jauh kalau dikatakan dia mendengar dari orang lain 
dari Ibnu Amru. Akan tetapi seandainya demikian maka hal itu akan diketahui 


1522) — Musnad Imam Ahmad 


0. 0385. 3 .. C. o 20. an 
Op Gi Sabun ITA elba2 Cp Ola LS SAS IAVA 


Pa sa OX NP mena .. ey oo 0. Tere . 
Aa BS UT ai png Ska Ud dg dl SS 
Jadi JAE YG BA OLI BY IL db MA Ae JM 
0, - PA yu In Tn S3 22.2 0 #3 . ana 
3 UG Age ag HN TN M3 IS Lp pra ol 
23 - Nang: G 2 ..uye 00.” Pagi Pak 5 31 2 
Pa An Ah la JG ed6 Iala A3 JG CAS AAN le 
“uz Mi eka Mena Br en ea te NS AL 
JB selai ayu si JS @ai ol Uas 0 o JG 3 oa 
aa Kana Man te Tea Un Ae Na 
SPA Ko JW BP Gg IR Sl la Uje ala 
Pa SNN BI . .. 5 Ta 3 -.. I Lo. P: AN 
Umi :JG 3 AI Kiai 335 eno Al 1 Pal JIE #adka 
- Aa na .Y ae PI “SG neto naat 2 Bra 
Gal 3 &. was DI XS OK JB 3 le Oni Aa Ckle 
. ocu 3 ... 53. 5 £ . Ie 2. & | 
Kam A3 OST OY 2 OS ea CA SI Si) 
.. of r Pb Mat OA 4 05, TN - 
ie Aap aan ala ce Wi Apn 
6878. Abdul Wahab bin Atha' menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Amru mengabarkan kepada kami, dari Abu Salamah, 
dari Abdullah bin Amru, bahwasanya Rasulullah SAW masuk ke 
dalam rumahnya dan berkata, “Wahai Abdullah bin Amru, bukankah 
aku telah diberitahu kalau engkau membebani dirimu dengan shalat 
di malam hari dan puasa di siang hari?” Dia menjawab: 
Sesungguhnya aku akan melakukannya. Nabi berkata, “Sesungguhnya 
— cukuplah bagimu, aku tidak katakan kerjakanlah, untuk berpuasa tiga 


hari setiap bulan. Kebaikan akan dibalas sepuluh kali lipat, jadi 
seolah-olah engkau berpuasa sepanjang masa.” Dia berkata: Aku 


dan akan diriwayatkan dengan cara yang jelas. Adapun periwayatan yang tidak 
jelas seperti ini maka tidak ada pertimbangan ini. 


Musnad Imam Ahmad — B3 | 


minta lebih berat maka Nabi menambahkanku. Aku katakan: Aku kuat 
lebih dari itu. Beliau berkata, “Sesungguhnya cukup bagimu untuk 
berpuasa tiga hari setiap Jum'at.” Aku minta lebih berat maka beliau 
memberatkanku. Aku katakana, “Aku kuat lebih dari itu.” Nabi SAW 
bersabda, “Puasa yang paling adil di sisi Allah adalah puasa Daud, 
setengah masa.” Beliau bersabda lagi, “Dirimu mempunyai hak 
atasmu dan keluargamu mempunyai hak atasmu.” Abdullah pun 
melakukan puasa itu sampai ketika dia telah tua dan lemah ia berkata: 
"Kalau aku terima keringanan yang diberikan Rasulullah SAW tentu 
lebih aku senangi dari keluargaku dan hartaku.”"”5 


SIA al San API G3 maa 3 ASI SS Ava 
Tea Ko Ip, JG IG Oke ai Ai App pedia 
Tt AIO edi BU H3 JI Ss SY ya tag 
IS cela 


“ 


#8. 
P 


Ulas Ah LIS GA Ol ag og dada A83 DI , 


sa. Ge -.3 - aa - 2 .. 
dea PL BI ea Ula Ah Uh 


6879. Al Walid bin Al Gasim bin Al Walid menceritakan 
kepada kami, aku mendengar bapakku menyebutkan dari Abu Al 
Hajjaj, dari Abdullah bin Amru, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“Tiga hal yang jika ada pada diri seseorang maka ia adalah seorang 
munafik sejati: Jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia ingkari, 
dan jika diberi amanat ia khianati. Barangsiapa yang ada pada 


“€ Sanadnya shahih. Muhammad bin Amru adalah Tbnu “Algamah bin Waggash 
Al-Laitsi. Telah disebutkan ketsigahannya dalam hadist nomor 1405. Hadist ini 
sama dengan yang sebelumnya dengan penambahan dan pengurangan. Ini 
termasuk riwayat-riwayat hadist nomor 6477. 


— Musnad Imam Ahmad 


dirinya salah satu dari tiga hal ini maka ia senantiasa berada di 
dalam kemunafikan sampai ia meninggalkannya. 2473 


. 
. . A8 


& . Pj 3 Kk 
HAL oi ana SE Laki CAS AMA 


8 


(As 4 Bp dua po is OS AB pe 


4T! Sanadnya shahih. Al Walid bin Al Oasim: telah disebutkan ketsigahannya 
dalam hadist nomor 848. Bapaknya, Al Oasim bin Al Walid Al Hamdani Al 
@adhi: tsigah. Ibnu Ma'in, Al Ijli, dan lainnya menilainya tsigah. Al Bukhari 
menulis biografinya dalam Al Kabir (4/1/167-168), Tonu Abi Hatim dalam Al 
Jarh wa At-Ta'dil (3/2/122-123), dan Ibnu Sa'd dalam Ath-Thabagat (6:244). 
Abu Al Hajjaj adalah Mujahid bin Jabr Al Makki, seorang tabi'i besar yang 
terkenal. Hadist ini telah disebutkan yang semisal maknanya secara panjang 
nomor 6768 dan 6864 dari riwayat Masrug dari Abdullah bin Amru dengan 
lafazhh “Arba'un man kunna fiihi” dan seterusnya dengan tidak menyebutkan 
tentang pengkhianatan amanat. Disebutkan di dalamnya, “Wa'idza “aahada 
ghadara, wa'idza .khaashama fajara." Adapun riwayat yang ada di sini lebih 
dekat kepada hadist Abu Hurairah yang ada dalam Al Bukhari (1:83-84) dan 
Muslim (1:32) Al Hafizh Abu Bakar Al Firyabi menyebutkan hadist ini dalam 
kitab Shifat An-Nifag (halaman 50-51) dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari 
Ghundar, dari Syu'bah, dari Simak bin Harb, dari Shubaih bin Abdullah, dari 
Abdullah bin Amru, ia berkata, “Tiga hal yang jika ada pada seseorang maka 
dia adalah munafik: Jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia ingkari, dan 
jika diberi amanat dia khianati. Kemudian dia membaca ayat ini “Dan di 
antara mereka ada orang yang berjanji kepada Allah jika Dia memberikan 
karunia-Nya kepada kami niscaya kami akan bersedekah.” Hadist ini mauguf 
namun sanadnya shahih. Ini adalah penguat (syahid) yang baik untuk hadist ini 
karena yang semisalnya marfu' secara hukum. “Shubaih bin Abdullah”, dengan 
mendhammah shad, adalah seorang tabi'i besar. Dia bertemu dengan Usman 
dan Ali. Al Bukhari menulis biografinya dalam Al Kabir (2/2/319) dan tidak 
menyebutkan celaan terhadapnya. | 


Musnad Imam Ahmad — 


BB. 3 


gs ah da Ai Sei dya) WI 3 AM La aj, 
2 ORA ai LS 6 Va d Air Hai Jam ai 

ab ok 3 UG sa eh (ara) ON, Ga 23 
Kar IG BA ba SG: LB cab G3 UD 
Hola DB GAY! pas :JG 3 ai ii 


Pe ana: JBS CU LA 


BEAN OS AIA AP 535 io 9 di Ki lah as Hp 
“la JG Sao 3 PIA TA, CA SPL YG 365 
aa Yg it Nag ta AJA 
IM Aa Hb YG: Sa Hp 


MA Nona ah Je Sg 9 ga Yg it | 


ng ala | 
6880. “Ya'gub menceritakan kepada kami, Bapakku 
menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ibrahim bin Al Harts, 


dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin “Auf, dia berkata: Aku masuk 
ke dalam rumah Abdullah bin Amru bin Ash. Dia menanyaiku karena 


. menyangka aku adalah anak Ummu Kultsum bin “Ugbah. Aku 


katakan padanya: Sesungguhnya aku adalah Al Kalbiyyah, anak Al 
Ashba': Aku datang kepadamu untuk bertanya tentang apa yang 
Rasulullah SAW pesankan kepadamu atau yang beliau katakan 
kepadamu? Dia menjawab: Aku pernah berkata pada masa Rasulullah. 
SAW bahwa aku akan membaca Al Our'an siang dan malam dan aku 
akan berpuasa selamanya. Hal itu sampai kepada Rasulullah SAW. 
Beliau mendatangiku dan masuk ke dalam rumahku seraya berkata, 


— Musnad Imam Ahmad. 


“Bukankah telah sampai kepadaku wahai Abdullah bahwa engkau 
mengatakan akan berpuasa selamanya dan akan membaca Al Our 'an 
siang malam?” Aku menjawab: Benar, aku telah mengatakan hal itu 
wahai Nabi Allah. Beliau berkata, “Jangan lakukan itu. Berpuasalah 
— tiga hari setiap bulan.” Aku katakan: Sesungguhnya aku kuat lebih 
dari itu. Beliau berkata, “Berpuasalah hari senin dan kamis.” Aku 
katakan: Sesungguhnya aku kuat lebih dari itu wahai Nabi Allah. 
Beliau bersabda, “Kalau begitu berpuasalah sehari dan berbukalah 
sehari. Itu adalah puasa yang paling adil di sisi Allah. Itu adalah 
puasa Daud. Dia tidak ingkar jika berjanji dan tidak lari jika 
bertemu. Bacalah Al Our'an sebulan sekali.” Aku berkata: 
Sesungguhnya aku kuat lebih dari itu wahai Nabi Allah. Beliau 
berkata, “Bacalah setiap setengah bulan sekali.” Aku katakan: 
Sesungguhnya aku kuat lebih dari itu wahai Nabi Allah. Beliau 
bersabda, “Maka bacalah setiap tujuh hari dan jangan melebihi hal 
itu.” Kemudian Rasulullah SAW berlalu.” 


P3 3 ?, 
dd aa Ya AR AN G3 dal CAS AAN 


. 
. .. - 


AP Ia 08 cap aa Bh dp Ob 
WIT OA SU ya Bara HA NYA JI) Inem 
PAS pb op Aa JA Uralb 28 JL yA 
AE Ogpa JE SAN AP BANI H OGA Iya Ayat si 
SSI IG BI dai ing la AI Sio AI Jpn Kenal dng KI 


“8 Sanadnya shahih. Hadist ini adalah panjangan dari nomor 6876. Kami telah 
tunjukkan hal itu di sana. Lihat hadist noinor 6877 dan 6878. 


. Musnad Imam Ahmad — 


LIS MI eh AA 223 Mena Ga ll £ lb baya 
SI Kao AI Le Je GA Ia to 3 
susu OT Uap iya ss pb EA Ph BS 

8 Mi st PAI - Star, Dil BAN 3S 
SA US Kab NO SA 
LP Ge di LAN Sts atas PAN A 
kale 33 56 ost - Se ge 37 S6 LA s oa 
ost Of du TEA On 3 UE aa A3 Bb ag 
Hp ape IBAN AANG 
Ad Jus PAI gu gb as 5 yu Bp tt 
SA TA SE en yA da Te go Ula ya 
LET IE oo SEK BI lai 2 Tag et Ia ai 
UE tega 


6881. Isma'il bin Ibrahim, yaitu bin “Ulayyah, menceritakan 
kepada kami, Abu Hayyan mengabarkan kepada kami, dari Abu 
Zur'ah bin Amru bin Jarir, ia berkata: Tiga orang dari kaum muslimin 
duduk bersama Marwan di Madinah. Mereka mendengarnya 
menceritakan tentang tanda-tanda: Sesungguhnya awalnya adalah 
keluarnya Dajjal. Tiga orang itu kemudian berlalu menemui Abdullah 
bin Amru. mereka menceritakan kepadanya apa yang mereka dengar 
dari Marwan tentang tanda-tanda. Abdullah berkata: Marwan tidak 
mengatakan apapun. Aku telah menghapal dari Rasulullah SAW suatu 
hadist yang seperti itu yang tidak akan aku lupakan. Aku mendengar 


— Musnad Imam Ahmad 


Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya awal tanda-tanda yang 
muncul adalah terbitnya matahari dari barat dan keluarnya binatang 
melata pada waktu dhuha. Yang mana saja dari keduanya lebih 
dahulu dari yang lain maka yang lain itu berada pada jejaknya.” 
Abdullah lalu berkata dengan membaca kitab: Aku menduga yang 
lebih dahulu munculnya adalah terbitnya matahari dari barat. Hal itu 
karena setiap kali matahari tenggelam, ia mendatangi bawah Arsy dan 
bersujud meminta izin untuk terbit kembali. Maka dia diizinkan untuk 
terbit sampai ketika Allah menghendakinya untuk terbit dari barat dia 
melakukan yang biasa dia lakukan: mendatangi bawah Arsy dan 
bersujud meminta izin untuk terbit kembali. Namun tidak ada jawaban 
apapun. Dia kembali minta izin untuk terbit namun tidak ada jawaban 
apapun. Dia kembali minta izin untuk terbit namun tidak ada jawaban 
apapun. Sampai ketika malam telah berlalu sesuai dengan kehendak 
Allah untuk berlalu, matahari tahu kalau dia diizinkan untuk terbit 
maka ia tidak akan mencapai timur. Matahari berkata: Wahai Tuhan, 
alangkah jauhnya timur, siapa bagiku dari manusia? Sampai ketika 
cakrawala seolah-olah suatu lingkaran, matahari minta izin untuk 
kembali. Maka dikatakan kepadanya: Terbitlah dari tempatmu. Maka 
matahari terbit kepada manusia dari barat. Kemudian Abdullah 
membaca ayat: “Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda dari 
Tuhanmu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya 
sendiri yang belum beriman sebelum itu atau ia (belum) 
mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. 113 


49 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebagiannya secara sangat ringkas pada 
nomor 6531 dari Waki', dari Sufyan, dari Abu Hayyan. Kami takhrijkan di sana 
secara ringkas. Adapun redaksi yang panjang ini dikutip oleh Ibnu Katsir dalam 
tafsirnya (3:436) dari tempat ini dan berkata, “Muslim meriwayatkannya dalam 
kitab Shahihnya, juga Abu Daud dan Ibnu Majah dalam Sunan mereka, dari 
hadist Abu Hayyan At-Taimi, yaitu Yahya bin Sa'id bin Hayyan, dari Abu 
Zur'ah bin Amru bin Jarir.” Ini merupakan penilaian mudah dari Al Hafizh Ibnu 
Katsir karena tiga orang itu meriwayatkannya secara ringkas dan tidak 
meriwayatkannya secara panjang dengan redaksi ini. Umdah At-Tafsir (5:158 
Al An'aam). Penilaian Al Hafizh Al Haitsami lebih mendalam dari penilaian 


Musnad Imam Ahmad — 


AN aa Na Te Erna ENG SAN Tor TI 
- o of 0 0. o - . 2 0. 0 P2. Ka 
IP OA ae Ula bi Sabah JI Clan op dai MAL JG 


. . 


te an NIK er. 5 8 5 - 0 ey o- 

dll Jera Y IE lg dl Io BN GP LaAb gp AN al 
- . “ 

LAS Ula Yg MAN, BE Y, 05 


6882. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, Hajjaj berkata: Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari manshur, dari Salim bin Abu Al Ja'd, 
dari Nubaith bin Syarith.. Ghundar berkata: Nubaith bin Sumaith, 
Hajjaj berkata: Nubaith bin Syarith, dari Jaban, dari Abdullah bin 
Amru, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Tidak akan masuk surga 
orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, orang yang durhaka 
kepada orang tua, dan pecandu khamer.” 


. .  » 
Ibnu Katsir. Dia menyebutkan hadist ini dalam Majma' Az-Zawa'id (8:8-9) 
secara panjang dari tempat ini kemudian berkata, “Dalam kitab Shahih ada 
sebagian dari awal hadist ini.” Yang dia maksudkan adalah riwayat-riwayat 
ringkas yang diriwayatkan oleh Muslim (2:379) dari jalur Muhammad bin 
Bisyr, dari jalur Ibnu Numair, dan dari jalur Sufyan. Ketiganya dari Abu 
Hayyan. Kemudian Al Haitsami berkata tentang riwayat yang panjang yang ada 
di sini, “Diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bazzar, dan Ath-Thabrani dalam. 4! 
Kabir. Perawinya adalah perawi kitab Shahih.” Al Hakim meriwayatkan hadist 
ini dalam Al Mustadrak (4:500-501) dari jalur lain dan menilainya shahih 
menurut syarat dua syaikh. Adz-Dzahabi sepakat dengannya. Kemudian ia 
meriwayatkannya (4:547-548) dari jalur Ja'far bin “Aun Al “Umari dari Abu 
Hayyan At-Taimi dan menilainya shahih menurut Syarat dua syaikh. 

40 Sanadnya shahih. Hadist ini adalah panjangan nomor 6537. Kami telah 
paparkan penjelasan tentangnya dan kami tunjukkan di sana. Akan disebutkan 
secara ringkas juga nomor 6892. | 


— Musnad Imam Ahmad 


0. 3 0. ?25, Pt ae Jo 4G. 3 Pa 


jiran 33 Sawan Cadar .TAAY 

Ag pa gi AR PAI Si ali Msi Jia 
JUS ie JA ko 5 ig db Koi IA IK Yu 
Se Lo Ion Sal, -JB LG Ok Lp Kal j6 


- 
2... La r Ng 


IE ga AAL UB ep NA ob uap 
AS NE ap la 


6883. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Hilal bin 
Yasaf, dari Abu Yahya Al A'raj, dari Abdullah bin Amru bin Ash, ia 
berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang shalatnya 
seseorang dalam keadaan duduk? Beliau menjawab, “(Pahalanya) 
setengah dari orang yang shalat berdiri.” Kemudian Rasulullah SAW 
melihat kepada orang-orang yang sedang berwudhu namun tidak 
menyempurnakan wudhu? mereka. Beliau berkata, 
“Sempurnakanlah,” yaitu wudhu' itu, “Celakalah bagi tumit-tumit 
dari neraka,” atau “Tulang tumit.” 


La. 30 3G. 4 na 


Pai Eh Et jan j US Ha .TAA£ 


9 Mb Bea gag : Ope ap Pa 
G3 ea J3 Il 3in3 tenan “7 . 


41 Sanadnya shahih. Hadist ini adalah panjangan nomor 6528 dan panjangan 6808 
dan 6809 secara bersamaan. 


Musnad Imam Ahmad — (531) 


6884. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Firas, dari Asy-Sya'bi, dari 
Abdullah bin Amru, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, 
“Termasuk dosa besar adalah: Menyekutukan Allah "Azza wa Jalla, 
durhaka kepada orang tua,” atau, “bunuh diri,” Syu'bah ragu, “Dan 
sumpah palsu.” 


KA Kama Ela ae Gor AS IE MM 
25 TA 3 LG 01 s0. “. na, uh P3 “sa. 3 ata 

OP RA iba Alaab Up Bp PL yaaa yi Elo gokil 
2 JG Ci 22 ia SJ CA AN Cdi ag 


ah oke oo. NN 2 gg 
“Goat Cola Mala AN elo al 


”, 


“2 Sanadnya shahih. Firas adalah bin Yahya Al Hamdani. Telah disebutkan 
ketsigahannya dalam hadist nomor 4333. hadist ini diriwayatkan oleh Al 
Bukhari (11:482-483 dan 12:170), At-Tirmidzi (4:87-88), dan An-Nasa'i (2:165 
dan 254). Semuanya dari jalur Syu'bah. Akan tetapi riwayat An-Nasa'i tidak 
menyebutkan keraguan Syu'bah. Tampaknya Syu'bah ragu pada satu waktu dan 
tegas pada waktu yang lain. Hal itu diperkuat bahwa Abu Nu'aim meriwayatkan 
hadist ini dalam Al Hilyah (7:202) dari jalur Daud bin Ibrahim Al Wasithi dari 
Syu'bah. Dia berkata di awalnya, “AI Kabaa'ir arba'un” dan seterusnya. Abu 
Nu'aim berkata, “Hadist ini tsabit shahih dari hadist Syu'bah dan Firas.” Daud 
bin Ibrahim Al Wasithi: Ak Bukhari menulis biografinya dalam AI Kabir 
(2/1/216) dan tidak menyebutkan celaan terhadapnya. Al Hafizh berkata dalam 
At-Ta jil (halaman 118), “Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Ats-Tsigah.” Al 
Hafizh berkata dalam Lisan Al Mizan (2:415), “Ath-Thayalisi menilainya tsigah 
dan menceritakan darinya.” Al Yamiin Al Ghamuus, Ibnu Al Atsir berkata, 
“Artinya adalah sumpah bohong yang keji seperti orang yang bersumpah 
memberi potongan harga kepada harta orang lain. Disebut ghamuus karena 
sumpah itu membenamkan pelakunya ke dalam dosa lalu ke dalam neraka. 
Bentuk fa'ul merupakan bentuk mubalaghah (yang berarti sangat).” Dalam AI 
Fath (11:482) dari Ibnu At-Tin, Oleh karena itu Malik berkata: Sumpah palsu 
tidak ada kaffaratnya. Dia juga berhujjah dengan firman Allah: “Akan tetapi 

.Dia menghukum kalian dengan sumpah-sumpah yang kalian ucapkan.” Ini 
adalah sumpah yang tidak mengikat karena sumpah yang mengikat tidak 
mungkin dibebaskan dan sumpah palsu tidak akan memberikan kebaikan sama 
sekali.” 


. — Musnad Imam Ahmad 


LAOS) ya BIL G 
. 25. - LA 4 ut , | i 
LI pa Al 
0... en Da at 
—) » aldi La HD yas 
DAh pia dilas 


LSN ba Aa ea 
Keon 
HN Kis pl ala NI Ie is Jb 


8. sa. 


ed HE 


6885. (Abdullah bin Ahmad berkata): Muhammad bin Abu 
Bakar Al .Mugaddami menceritakan kepada kami, Abu Ma'syar Al 
Barra” menceritakan kepada kami, Shadagah bin Thaysalah 
menceritakan kepadaku, Ma'n bin Tsa'labah Al Mazini menceritakan 
kepadaku, juga Al Hayy sesudahnya, dia berkata: Al A'sya Al Mazini 
menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku mendatangi Nabi SAW dan 
menyenandungkan kepadanya: : 


Wahai Penghulu Manusia dan Pemaksa Arab 

Sungguh aku menemui salah seorang istriku 

Pagi-pagi aku mencari makan di bulan Rajab 

Tetapi ia meninggalkanku dengan permusuhan dan kemarahan 

Dia mengingkari janji dan melekatkan ekor 

Mereka adalah kejahatan yang menguasai bagi orang yang 
menang 


Musnad Imam Ahmad — | e 


Ketika itu Nabi SAW berkata: 


“Mereka adalah kejahatan yang menguasai bagi orang yang 


menang.” 


“8 Sanadnya shahih. Hadist ini termasuk tambahan dari Abdullah bin Ahmad. 
“Perkataan orang-orang yang meriwayatkannya atas hal itu telah sepakat kecuali 
perkataan yang lewat tidak mengikat yang terdapat dalam AI Ishabah. Dia 
menisbatkannya kepada riwayat Ahmad sebagaimana akan kami sebutkan 
dalam takhrijnya Insya Allah. Terdapat dalam ushul yang tiga di sini, “Abdullah 
menceritakan kepada kami, Bapakku menceritakan kepadaku.” Ini adalah 
kelalaian dari para penyalin yang mengikuti alur dalam redaksi penulisan 4! 
Musnad. Muhammad bin Abu Bakar Al Mugaddami: termasuk guru Abdullah 
bin Ahmad dan Al Bukhari. Ahmad meriwayatkan darinya riwayat Al Agran. 
Kami telah paparkan penjelasan tentang hal itu dalam hadist nomor 4240 dan 
5872 serta dalam Al Istidrak nomor 1417. Abu Ma'syar Al Barra”, dengan 
mentasydid ra": adalah Yusuf bin Yazid Al Aththar. Telah disebutkan 
ketsigahannya dalam hadist nomor 424. Kami tambahkan di sini bahwa Al 
Bukhari menulis biografinya dalam Al Kabir (4/2/385). Shadagah bin 
Thaysalah: Al Husaini menulis biografinya dalam AI Ikmal (halaman 52) dan Al 
Hafizh dalam At-Ta'jil (halaman 186). Keduanya berkata, “Ibnu Hibban 
menyebutkannya dalam Ats-Tsigah.” Namanya terdapat dalam kitab Ats-Tsigah 
(2:219). Penulisnya berkata, “Dia meriwayatkan dari Ma'n bin Tsa'labah Al 
Mazini, dari Al A'sya Al Mazini yang termasuk sahabat. Abu Ma'syar Al. 
Barra? Yusuf bin Yazid meriwayatkan darinya (Shadagah).” Al Bukhari berkata 
dalam Al Kabir (2/2/296), “Shadagah bin Thaysilah: ia mendengar dari Ma'n 
bin Tsa'labah dan diriwayatkan oleh Yusuf Al Barra'.” Thaysilah dengan 
memfathah tha' dan sin yang di antaranya ada ya" yang disukun kemudian Jam 
yang difathah, dengan mendahulukan sin atas Jam. Demikian kata ini terdapat 
dalam (5 ») Al Kabir karya Al Bukhari, Al Ikmal karya Al Husaini, dan banyak 
riwayat yang meriwayatkan hadist ini atau yang menunjukkan kepadanya. 
Tertulis dalam (x) At-Ta'jil dan sebagian referensi lain “Thaysilah” dengan 
mendahulukan /am atas sin. Ini salah atau kekeliruan dari orang yang 
menyebutkannya. Tidak ada dalam petunjuk yang ada di hadapan kami dari 
referensi-referensi bahasa atau kitab lainnya yang menulis kata ini dari asal kata 
“Thalasa.” Akan tetapi yang disebutkan dari nama arab adalah “Thaysilah” dari 
asal kata “Thasala.” Di antara yang menunjukkan kalau hal ini adalah kelalaian 
dari sebagian penyalin adalah penyebutan dalam Ats-Tsigah karya Ibnu Hibban 
dalam biografi Ma'n bin Tsa”labah (2:5): “Thaysalah” yang benar. Kemudian 
Ibnu Hibban menyebutkan dalam biografi perawi itu: “Shadagah bin 
Thaylasah” yang salah. Ma'n bin Tsa'labah Al Mazini: Seorang tabi'i yang 
tsigah. Al Husaini menulis biografinya dalam Al Ikmal (halaman 107) dan Al 
Hafizh dalam 'At-Ta'jil (409). Keduanya berkata, “Ibnu Hibban 
menyebutkannya dalam Ats-Tsigah.” Biografinya juga terdapat di dalamnya ' 


— Musnad Imam Ahmad 


(dts-Tsigah) (2:5). Al Bukhari menulis biografinya dalam Al Kabir (4/1/390). 
Dia berkata, “Ma'n bin Tsa'labah Al Mazini: dia mendengar dari Al A'sya. 
Shadagah bin Thaysalah meriwayatkan darinya.” | 

Al A'sya Al Mazini: Al Bukhari mengatakan dalam Al Kabir (1/2/61-62), “Al 
A'sya Al Mazini: Dia termasuk sahabat. Muhammad bin Abi Bakar mengatakan 
kepadaku.” Dia adalah Al Mugaddami. Muhammad meriwayatkan hadist ini 
| dari Al A'sya dengan sanad ini. Ibnu :Sa'd, menulis biografinya dalam Ath- 
— Thabagat (7/1/36-37) dan berkata, “A'sya Bani Mazin, dari Bani Tamim.” 
Kemudian dia meriwayatkan hadist ini dan yang sesudahnya sebagaimana akan 
kami tunjukkan dalam takhrijnya Insya Allah. Al Husaini menulis biografinya 
dalam Al Ikmal (halaman 9-10) dengan panjang. Dia berkata, “Al A'sya, A'sya 
Bani Mazin. Namanya: Abdullah bin Al: A'war, ada yang berpendapat: 
Abdullah bin Amru, dari Bani Tamim.” Kemudian Al Husaini menyebutkan 
kisahnya dalam dua hadist ini secara ringkas tanpa menyebutkan sanadnya lalu 
berkata, “Al A'sya termasuk 'salah:.seorang :penyair. Nabi SAW. Ma'n bin 
Tsa'labah Al Mazini meriwayatkan darinya.” Al Hafizh menulis biografinya 
dalam At-Ta'jil (halaman 39) dengan sedang. Dia menambahkan dalam 
namanya, “Ada yang mengatakan: Ibnu Al Athwal At-Tamimi: Salah seorang 
penyair Nabi SAW, dia termasuk sahabat dan pernah mendatangi Nabi SAW.” 
Al Husaini dan Al Hafizh tidak menuliskan biografinya dalam nama Abdullah. 
Al Hafizh menulis biografinya dalam Al Ishabah (1:54) dalam nama Al A'sya 
dan (4:35) dalam nama Abdullah. Demikian pula yang diperbuat Ibnu Abdil 
Barr dalam Al Isti'ab (halaman 55 dan 349-350) dan Ibnu Al Atsir dalam Usud 
Al Ghabah (1:102 dan 3:117). Abu Al Gasim Al Hasan bin Bisyr Al Amidi 
menulis. biografinya dalam kitab A! Mu'talif wa Al Muktalif fi Asma' Asy- 
Syu'ara' (halaman 15-16) dengan terperinci. Dia berkata dalam kitab itu — 
dengan sedikit diringkas-, “A'sya Bani Mazin bin Amru bin Tamim. Abu 
Abdullah (yaitu' Nafthawaih) tidak menyebutkan namanya . dan. tidak 
mengangkat nasabnya. Disebutkan bahwa:dia datang kepada Nabi SAW dan 
menyenandungkannya. (Dia menyebutkan sebagian bait dan menafsirkannya). 
Ini adalah yang disebutkan oleh: Abu Abdillah Ibrahim bin Muhammad 
(Nafthawaih). Abu Al Gasim Al Amidi berkata: Tsa'labah menyenandungkan , 
bait-bait ini dari Ibnu Al A'rabi. Disebutkan bahwa bait-bait itu karya Al A' war 
— bin Oirad bin Sufyan bin Ghadhban bin Nakirah bin Al Harmalah, dia adalah 
Abu Syaiban Al Hirmazi, A'sya bani Hirmaz. Dia seorang mukhadram yang 
mengalami masa jahiliyah dan Islam.. Ini adalah A'sya bani Al Hirmaz. Adapun 
para ahli hadist mengatakan: A'sya bin Mazin . Yang pasti: A'sya bani Al 
Hirmaz. Sementara Bani Mazin, tidak ada yang bernama A'sya. (Kemudian dia 
menyenandungkan bait-bait lain lalu berkata): Abu -Sa'id. As-Sukari 
menyenandungkan bait-bait ini kepada A'sya bin Al Hirmaz ini.” Ibnu Abdil 
Barr berkata dalam Al Isti'ab (halaman 55), “A'sya Al Mazini: dari Bani Mazin 
bin Amru bin Tamim.” Dia juga berkata (halaman 349-350), “Abdullah bin Al 
A'war. Ada yang mengatakan: Abdullah bin Al Athwal, Al Hirmazi Al Mazini. 
Dikatakan kalau nama Al A'war atau Al Athwal itu adalah Abdullah: Dia. dari 
Bani Mazin bin Amru bin Tamim.” Ibnu Al Atsir menunjukkan dalam Usud Al 


. Misnad Imam Ahmad — (535 


ketahui. Dia adalah orang yang mengetahui nasab.” Yang benar dari hal ini 
adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Al Atsir: Bahwa penisbatannya kepada “AI 
Mazini” meripakan penisbatan secara umum, bahwa “Mazin bin Malik bin 
Amru” lebih masyhur dan lebih terkenal dari saudaranya “Al Hirmaz bin Malik 
bin Amru”. oleh karena itu Abu Umar bin Abdil Barr menisbatkannya dengan 
“Al Hirmazi Al Mazini.” Jelas bahwa Al Hirmaz adalah saudara Mazin. Mereka 
bersaudara. Keduanya adalah anak Malik bin Amru bin Tamim. Al Hirmaz 
bukanlah anak suku dari Tamim, hanya saja itu merupakan kebiasaan dan 
perluasan yang telah kami jelaskan. Lihat Al Isytigag karya Ibnu Duraid 
(halaman 124 dan 125), Nasah Adnan wa Oahthan karya Al Mubarrid (halaman 
T), Jamharah Al Ansab karya Ibuu Hazm (halaman 200), dan Syarh Al Gamus 
(4:25). Al Hafizh telah salah dalam A/ Ishabah tentang biografi “Mutkrif” 


menceritakan kepadaku” Namun yang benar hadist ini berasal dari riwayat 
Abdullah bin Ahmad dari Al Mugaddami secara langsung, tanpa menyebutkan 
Imam Ahmad. Hadist ini merupakan tambahan Abdullah. Atas dasar yang 


meriwayatkan hadist ini dalam Al Kabir (1/2/61-62) dari Muhammad bin Abu 
Bakar, yaitu Al Mugaddami, dengan sanad ini dengan sedikit diringkas. Begitu 
pula Ibnu Al Atsir meriwayatkannya dalam Usud Al Ghabah (1:102) dari jalur 
Al Hafizh Abu Ya'la dari Al Mugaddami. Ibnu Sa'd meriwayatkan hadist ini 
dalam Arh-Thabagat (7/1/36) dengan sanad yang di dalamnya ada kesalahan 
berikut ini, “Ibrahim bin Muhammad bin “Ar'arah bin Al Barnad Al Ourasyi 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yusuf bin Yazid Abu Ma'syar Al Barra' 


— Musnad Imam Ahmad a 


BI 3 AI S3 Ib 2 te Del MAAM 


Pe Na Nata LN 25 3 Ane dala AE GA 
5 en Kn Bg 
3 ot: nj Dal 2 la na AAN 
Aga as LS caebi 3 An tes KELNY ae DI aka 


. 
sn... 


Naa at BAN EA 


mengabarkan kepadaku, -dia' berkata: Thaysalah Al Mazini menceritakan 
kepadaku, dia berkata: bapakku dan Al Hayy menceritakan kepadaku, dari 
A'sya bani Mazin.” Ucapannya Thaysilah dan seterusnya adalah kesalahan yang 
“jelas. kemudian ucapannya “Bapakku dan Al Hayy menceritakan kepadaku” 
lebih salah lagi. Yang jelas menurutku ini adalah kesalahan dari para penyalin 
karena Ibnu Al Barnad, guru Ibnu Sa'd, adalah seorang hafizh yang tsigah. Jauh 
untuk dikatakan kalau kesalahan dalam sanad ini berasal darinya. Al Haitsami 
menyebutkan hadist ini dalam Majma' Az-Zawa'id (4:331-332) dan berkata, ' 
“Abdullah bin Ahmad meriwayatkannya. Para perawinya tsigah.” Al Hafizh 
menunjukkan kepada hadist ini dalam Al Ishabah, dalam biografi “Al A'sya Al 
Mazini” (1:54). Dia berkata, “Poros hadistnya atas Abu Ma'syar Al Barra”, dari 
Shadagah bin Thaysalah: Bapakku dan Al Hayy menceritakan kepadaku, dari 
A'sya bani Mazin, dia berkata: Aku datang kepada Nabi SAW dan seterusnya. 
Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Abi Khaitsamah, Ibnu Syahin, dan lainnya, 
dari sisi ini dan lainnya. Kami akan rhenyebutkannya dalam huruf 'ain Insya 
Allah.” Dia menisbatkannya kepada Ahmad, sebagaimana engkau lihat, namun 
ia menyalahi dirinya sendiri dalam huruf 'ain dan menjadikannya sebagai 
tambahan Abdullah bin Ahmad, sebagaimana yang dilakukan oleh Al Haitsami 

. dan lainnya. Al Hafizh berkata dalam biografi “Abdullah bin Al A'war Al 
Mazini Al A'sya Asy-Sya'ir,” (4:35), “Hadistnya diriwayatkan oleh Abdullah 
bin Ahmad dalam tambahan Al Musnad, dari jalur Aun (dalam Al Ishabah 
tertulis Auf yang merupakan kesalahan cetak) bin Kahmas bin Al Hasan, dari 
Shadagah bin Thaysalah: Ma'n bin Tsa'labah Al Mazini menceritakan 
kepadaku, dan Al Hayy sesudahnya. Mereka berkata: Al A'sya menceritakan 
kepada kami.” Dia menyebutkan, tanda kepada kisah itu. Seperti inilah Al 
Hafizh menyangka kalau hadist ini dalam A4! Musnad berasal dari jalur Aun bin 
Kahmas padahal saya tidak menemukan hadist ini dari jalur Aun. Sesungguhnya 
dia dalam hadist ini terdapat dari riwayat Abu Ma'syar Al Barra', sebagaimana 
engkau lihat di sini. Kemungkinan Al Hafizh lupa atau keliru. Takhrij bait-bait 
dan penafsirannya akan disebutkan dalam hadist berikutnya, Insya Allah. 


| Musnad Imam Ahmad — 


Gi Yati Gi ba SR ah Aa aa SG la Ta sa 
Paya dn uph ja Si Pay ub ga 
de oya la, Ed Ui dh as UB vid Lal 
Ja: Date - - bd cut "Jai gi San DL GT, 
rah Jd sal IS usate LI 2G CI G3 HA 
Tah PD f Aa an MUA D3 36 
Oya Cah, “4 a ang 
LA OS PA Ta Ki 
LA gas KA UT) 
| LAN YP Ie) AAN 
Pa Ga Lara age 
| | 2 pen ga 
LI tabah Sg 
baya tg. 


SS AE 3 SA, Beban Oa 


.. 


—- Musnad Imam Ahmad 1 


AN Ea 


3 JW Han Ke, La Teka Ch TA Kas 

Pe nang Par" N Se 0 ke jai 5 lah 
AN ko A Le SU LA) GAS GILA Mia HAN ati 
At Natan AG IE lee ah 
3 TN aa Aj 1 ca Sasis Ub cela Ag 


3 


ai 3 Ha Naa ea DG IA dita La La PAR 
Re 3 Y, SD 2 abu sa Aa £ Patra) “ Ea ke ta 


SN PA SI de ra Gi : Ie 2 AAN 

6886. (Abdullah bin Ahmad berkata): Al Abbas bin Abdul 
Azhim Al Anbari menceritakan kepada kami, Abu Salamah Ubaid bin 
Abdurrahman Al Hanafi menceritakan kepada kami, Al Junaid bin 
Amin bin Dzirwah bin Tharif bin Buhshul Al Hirmazi menceritakan 
kepadaku, bapakku Amin bin Dzirwah menceritakan kepadaku, dari | 
bapaknya Dzirwah bin Nadhlah, dari bapaknya Nadhlah bin Tharif: 
Bahwa seseorang yang dipanggil Al A'sya, namanya adalah Abdullah 
bin Al A'war, mempunyai seorang istri yang bernama Mu'adzah. 
A'sya pergi di bulan Rajab mencari makan untuk keluarganya di 
tepian dua laut. Namun istrinya pergi sesudah itu melakukan 
perbuatan durhaka kepadanya. Dia berlindung kepada seseorang yang 
bernama Mutharrif bin Buhshul bin Ka'ab bin Gamaisya' bin Dulaf 
bin Ahsham bin Abdullah bin Al Hirmaz. Mutharrif melindunginya. 
Ketika-A'sya datang dan tidak mendapati istrinya di rumahnya dan 
mendapat kabar kalau si istri berbuat durhaka dan berlindung kepada 
Mutharrif bin Buhshul, dia mendatanginya dan bertanya, “Wahai anak 
pamanku, apakah istriku Mu'adzah ada padamu?” Serahkanlah 
kepadaku. Mutharrif menjawab, “Dia tidak ada padaku. Seandainya 


Musnad Imam Ahmad — 


ada pun, aku tidak akan menyerahkannya padamu.” Ketika itu 
Mutharrif lebih berkuasa dari A'sya. A'sya pun pergi hingga datang 
kepada Nabi SAW dan meminta perlindungan. Dia bersenandung: 

Wahai Penghulu Manusia dan Pemaksa Arab 

Kepadamu aku mengadukan salah seorang istriku 

Seperti serigala betina kelabu dalam bayangan lobang 

Aku keluar mencarikan makan untuknya di bulan Rajab 

Tetapi ia meninggalkanku dengan permusuhan dan kemarahan 

Dia mengingkari janji dan melekatkan ekor 

Dan melemparkanku di antara hutan belantara 


Mereka adalah kejahatan yang menguasai bagi orang yang 
menang 


Ketika itu Nabi SAW berkata: 


“Mereka adalah kejahatan yang menguasai bagi orang yang 
menang.” 

A'sya mengadu kepada Nabi tentang istrinya dan 
perbuatannya serta keberadaannya dalam perindungan seseorang yang 
bernama Mutharrif bin Buhshul. Nabi SAW lalu menulis surat 
untuknya, “Kepada Mutharrif, carilah perempuan bernama Mu 'adzah 
ini dan serahkan kepadanya.” Surat Nabi itu sampai kepada Mutharrif 
kemudian dibaca. Mutharrif lalu berkata kepadanya: Wahai 
Mu'adzah, ini surat Nabi SAW tentang dirimu. Aku akan 
menyerahkanmu kepada A'sya. Mu'adzah berkata: Buatlah perjanjian 
dengannya dan perlidungan nabinya kalau dia tidak akan 
menghukumku atas perbuatanku. A'sya pun membuat perjanjian itu 
dan Mutharrif menyerahkan Mu'adzah kepadanya. A'sya 
bersenandung mengatakan: i 


"Demi hidupmu tidaklah cintaku kepada Mu 'adzah 


— Musnad Imam Ahmad 


Berubah karena seorang memfitnah atau lamanya perjanjian 
Tidak ji Juga buruknya yang dia lakukan ketika 


Bujukan para lelaki menghilangkannya ketika kerak 
memohonnya sesudahku" 


44 Sanadnya dha'if. Di dalamnya banyak yang dinilai majhul. Abbas bin Abdul 
Azhim Al Anbari: tsigah hafizh, salah seorang guru Abdullah bin Ahmad: 
Penulis kitab yang enam dan launnya meriwayatkan darinya. Al Bukhari 
menulis biografinya dalam Al Kabir (4/1/6). Ubaid bin Abdurrahman bin Ubaid 
bin Salamah Abu Salamah Al Hanafi Al Yamami Al Bashri: Al Husaini menulis 
biografinya dalam Al Ikmal (73) dan menyebutkan kalau Abu Hatim berkata 
tentangnya, “Majhul.” Al Hafizh menulis biografinya dalam 4r-Ta 'jil (halaman 
276) dan Lisan Al Mizan (4:119-120). Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Ats- 
Tsigah dan berkata, “Penduduk Bashrah meriwayatkan darinya.” Al Hafizh 
berkata dalam Al-Lisan, “Al Bukhari berkata: Tentang dirinya ada sebagian 
kritikan. Dia menyebutkan-hal itu dalam biografi Al Hakam bin Sa'id dalam At- 
Tarikh.” Komentar ini terdapat dalam At-Tarikh Al Kabir. (1/2/328). Dia 
meriwayatkan hadist Al Hakam bin Sa'id dari jalur Ubaid bin Abdurrahman 
kemudian berkata, “Ubaid: Bagiku tentang dirinya ada sebagian kritikan.” 

Al Junaid bin Amin: Al Husaini menulis biografinya dalam 4! Ikmal (halaman 
18) dan Al Hafizh dalam At-Ta'jil (halaman 74). Keduanya berkata, “dia tidak 
masyhur.” Kami tetapkan namanya dalam huruf “jim”. Al Hafizh berkata, “Ar- 
Ramahurmuzi menyebutkan dalam Al Muhaddits Al Fashil bahwa para ahli 
hadist mengatakan “Al Junaid” dengan jim dan nun. Sementara ahli sejarah 
mengatakan “Hanidz” dengan memfathah ha' dan mengkasrah nun dengan 
wazan “Azhim”.” Saya tidak menemukan pendapat lain selain ini. Yang tepat 
menurut saya adalah dengan jim yang merupakan riwayat ahli hadist. Itu juga 
yang terdapat dengan jelas dalam ushul yang tiga di sini. Ahli sejarah yang 
dikutip oleh Ar-Ramahurmuzi di atas tidak kami ketahui siapa mereka?! 
Bapaknya, Amin bin Dzirwah, tidak dituis biografinya oleh Al Husaini. Dia 
menyangka kalau hadist ini diriwayatkan “Dari Al Junaid dari kakeknya” secara 
langsung. Al Hafizh mengoreksinya dalam At-Ta'jil (halaman 40-41). Dia 
berkata, “Amin dha'if.” Saya tidak tahu dari mana dia mendha'ifkannya? Saya 
tidak menemukan penyebutkan dan biografi selain ini. Bapaknya, Dzirwah bin 
Nadhlah bin Tharif: Biografinya ditulis oleh Al Husaini (24-35) dan Al Hafizh 
(120). Keduanya menyifatinya dengan “Majhul.” Aku juga tidak mendapati 
komentar selain itu. Bapaknya, Nadhlah bin Tharif: Biografinya ditulis oleh Al 
Husaini (111) secara sangat kacau oleh para penyalin. Dalam biografinya itu 
saling terbalik satu dengan yang lain. Al Hafizh menulis biografinya dalam At- 
Ta'jil (halaman 422) dan berkata, “Dari seseorang yang disebut Al A'sya. 
Anaknya, Dzirwah, majhul” Demikian Al Hafizh berkata! Mereka 
menyebutkan dirinya dalam golongan sahabat: Al Hafizh dan yang sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


Biografinya terdapat dalam Al Isti'ab (halaman 305-306), Usud Al Ghabah (5: 
19 dan 118), dan Al Ishabah (6:236-237 dan 7:63). Dia menunjuk kepada hadist 
ini dalam biografinya. Al Hafizh mengatakan di tempat yang pertama dalam Al 
Ishabah, “Ibnu Abu Ashim, Al Baghawi, dan Ibnu As-Sukn menyebutkannya 
(yaitu termasuk sahabat). Mereka meriwayatkannya dari jalur Al Junaid bin 
Amin bin Dzirwah bin Nadhlah bin Tharif bin Buhshul Al Hirmazi, dari 
bapaknya, dari kakeknya Nadhlah. Dalam riwayat Al Baghawi: Bapakku Amin 
menceritakan kepadaku, bapakku Dzirwah menceritakan kepadaku, dari 
bapaknya Nadhlah, dari seseorang yang bernama Al A'sya, namanya adalah 
Abdullah bin Al A'war,” kemudian dia menyebutkan hadist semisalnya. Mereka 
menyebutkannya dalam golongan sahabat yang meriwayatkan hadist atau 
meriwayatkannya dari A'sya sendiri. Demikian itu mungkin dari Musnadnya 
atau dari Musnad “Al A'sya”. Ad-Daulabi menyebutkannya dalam A4! Kuna wa 
Al Asma' (1:28) dan tidak menyebutkan selain julukannya. Dia mengatakan 
“Abu Dzarrah Al Hirmazi” ini adalah salah, yang benar adalah “Abu Dzirwah.” 
Namun bagiku, tampaknya kesalahan, ini merupakan kesalahan lama dalam 
sebagian naskah dari kitab Ad-Daulabi. Karena Ibnu Al Atsir dan Al Hafizh 
mengutipnya dalam bab 4! Kuna dari kitab mereka berdasarkan kesalahan ini 
— dan tidak memperingatkan yang telah lalu dalam biografinya dari bab Al Asma". 
— Tbnu.Al Atsir berkata, “Abu Dzarrah Al Hirmazi, termasuk sahabat . Abu Bisyr 
Ad-Daulabi menyebutkannya dalam kitab Al Asma' wa Al Kuna. Demikian 
dikatakan oleh Ibnu Makula dan Abu Sa'd As-Sam'ani.” Namun yang terdapat 
dalam Al Ansab karya As-Sam'ani (lembar 164) dan ringkasannya, Al-Lubab 
karya Ibnu Al Atsir (1:293) tertulis “Abu Dzirwah” dengan benar. Untuk itu 
saya berpendapat bahwa terjadi kesalahan dalam sebagian naskah Ad-Daulabi. 
dan sebagian lagi benar. Hadist ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd (7/1/36-37) dari 
jalur Amru bin Ali Abu Hafsh Ash-Shairufi Al Falas, dari Abu Salamah Ubaid 
bin Abdurrahman Al Hanafi, dengan sanad ini. Ibnu Al Atsir meriwayatkan 
hadist ini dalam Usud Al Ghabah dalam biografi “Mu'adzah istrinya Al A'sya” 
(5:546) dari jalur Sulaiman bin Ahmad, yaitu Ath-Thabrani, “Abdullah bin 
Ahmad bin Hanbal mengabarkan kepada kami, Al Abbas bin Abdul Azhim Al 
Anbari menceritakan kepada kami,” dan menyebutkan. hadist itu dengan sanad 
ini secara ringkas dan tidak menyebutkan ucapan sesudah bait yang pertama. Al 
Hafizh Ibnu Katsir mengutip hadist ini dalam Tarikhnya (5 :73-74) secara 
sempurna dari tempat ini dalam Al Musnad. Dia berkata, “Abdullah bin Imam 
Ahmad berkata: Al Abbas bin Abdul 'Azhim Al Anbari menceritakan 
kepadaku,” dan seterusnya. Al Haitsami menyebutkannya dalam Majma' Az- 
Zawa 'id (4:330-331) dan berkata, “Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dan 
Ath-Thabrani. Dalam sanadnya ada orang-orang yang tidak saya ketahui.” Ibnu 
Abdil Barr menyebutkannya dalam Al Isti'ab secara panjang semisalnya, tanpa 
sanad, dalam biografi Abdullah bin Al A'war (halaman 349-350). Dia 
meringkasnya dalam biografi “Al A'sya” (halaman 55) dan menunjuk kepada 
hadist ini dalam biografi “Mutharrif bin Buhshul” (halaman 287). Dia berkata, 


— Musnad Imam Ahmad 


“Beritanya tersebut dalam kisah A'sya bani Mazin, seorang sahabat. Saya tidak 
mengetahui riwayat darinya.” Dia menunjuk kepada hadist ini juga dalam 
biografi “Nadhlah bin Tharif” (305-306) dan menyebutkan kisah A'sya bersama 
istrinya. Kemudian dia berkata, “Ini adalah berita yang sanadnya mudhtarib 
namun diriwayatkan dari banyak jalur.” Dia tidak menulis biografi Mu'adzah 
istri A'sya dalam bab An-Nisa”. Ibnu Al Atsir mengutip hadist ini dalam Usud 
Al Ghabah, dalam biografi Al A'sya, tanpa sanad (1:102-103) dan menunjuk 
kepada hadist ini dalam dua biografi “Mutharrif” dan “Nadhlah” (4:472 dan 
5:19). Kami telah tunjukkan tadi kepada riwayatnya dengan sanadnya dalam 
biografi “Mu'adzah”. Kami telah tunjukkan sebelumnya menyebutkan Al 
Hafizh tentang dirinya dalam Al Ishabah (6:236-237) dalam biografi “Nadhlah.” 
Kami telah tunjukkan juga dalam biografi “Al A'sya,” “Abdullah,” dan 
“Mutharrif” (1:54, 4:35, dan 6:102). Az-Zamakhsyari menyebutkan hadist ini 
dalam Al Fa'ig —tanpa sanad tentunya- dengan sedikit diringkas (1:422-423) 
dan menjelaskan sebagian kata-kata yang asing yang akan kami tunjukkan, 
Insya Allah. Yang patut kami tunjukkan semampu kami tentang penulisan 
nama-nama yang asing dalam hadist ini: “Buhshul. Tertulis dalam (2 ») dalam 
tiga tempat yang pertama dan dalam (5) dalam tempat yang keempat juga, 
dengan harakat mendhammah ba' dan shad serta di antaranya ada ha' yang 
disukun. Banyak terdapat dalam referensi-referensi yang dicetak, yang telah 
kami tunjukkan, tertulis dengan salah: terkadang dengan mun dan terkadang 
dhad. Semuanya salah, penulisannya dikoreksi dalam dua manuskrip Al 
Musnad dan dikuatkan dengan yang ada dalam Taj Al “Arus (7:238), “Buhshul, 
dengan dhammah, adalah nama.” “Gamaisya””, demikian tertulis dalam ushul 
yang tiga. Tertulis dalam Tarikh Ibnu Katsir dan Majma' Az-Zawa'id 
“amaitsa”” dengan tsa' sebagai ganti syin. Saya cenderung membenarkan yang 
ada dalam ushul di sini. “Ahsham”, demikian tertulis dalam (« c) dengan shad, 
sementara dalam (5) dengan dhad. Begitu pula yang terdapat dalam banyak 
referensi yang tercetak. Ini yang dipilih dalam Taj Al “Arus (9:107), “Al 
Ahdham, gigi depan yang kasar pada lelaki.” Hal itu terdapat dalam banyak 
mu'jam. Mereka tidak menyebutkan bentuk seperti ini dalam ( c» 6). Bait-bait 
Ar-Rijz yang delapan hanya disebutkan enam pada hadist yang lalu. Bait-bait ini 
terdapat dalam Diwan Al A'asyi yang digabungkan dengan Diwan Al A'sya Al 
Kabir (cetakan pada kami.tahun 1927) dalam “Bab A'sya Mazin, yaitu 
Abdullah bin Al A'war Al Hirmazi” (halaman 287-288) dalam 13 bait, yaitu: 
1. Wahai Penghulu Manusia dan Penguasa Arab 
Yang meninggi kepada leluhur Abdul Muththalib 
Itu adalah para tuan agung yang mulia 
Kepadamu aku mengadukan salah seorang istriku 
Seperti serigala betina kelabu dalam bayangan lobang 
Aku keluar mencarikan makan untuknya di bulan Rajab 
Tetapi dia meninggalkanku dengan permusuhan dan kemarahan 
Dia mengingkari janji dan melekatkan ekor 
Dan melemparkanku di tengah hutan yang rimbun 


ANU YN 


| Musnad Imam Ahmad — 2431 


——— wc 

10. Dia ingin aku berada di antara hutan belantara 

11. Buta tidak melihat simpul tali yang terikat - 

12. Coklatnya kayu meletihkan kakiku h 

13. Mereka adalah kejahatan yang menguasai bagi orang yang menang 

Kami akan menyebutkan takhrij bait-bait ini semampu kami dari kitab-kitab 

bahasa, sastra, dan lainnya, selain yang telah kami tunjukkan dalam takhrij 

"hadist ini dan hadist yang sebelumnya, Insya Allah. Kalimat dalam hadist 

“Yamiiru ahlahu”: yakni mencari makan untuk mereka. “Hajar” dengan ' 

memfathah ha' dan jim: artinya adalah tepian dua laut. Ada yang mengatakan: 

dasarnya. Kata ini bukan “hajar” yang dinisbatkan “Oilal Hajar” karena ini 
adalah nama desa di Madinah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Al Atsir dan 
lainnya. Lihat “Shahih Ibnu Hibban” yang kami teliti (tahgig) dalam hadist 
nomor 47. Kata “Nasyazat 'alaihi” artinya durhaka kepadanya dan tidak 
menaatinya. Seorang lelaki juga disifati dengan kata nusyuz jika berbuat kasar 

' kepada istrinya atau menyakitinya. Kata “hattaa atan Nabi” dalam (5) tertulis 
“Hattaa ataa ila An-Nabi.” Bait-bait ini disebutkan dalam diwan-diwan sastra 
“dan bahasa. Sebagian terulang berkali-kali. Di antaranya bait nomor 1,4,6,7,8,13 

disebutkan oleh Al Marzabani dalam Mu'jam Asy-Syu'ara" (halaman 15-16) 

lalu dia berkata, “Tsa'lab membuat tambahan pada bait-bait ini.” Kemudian dia 

menyebutkan bait nomor 9,11,12,13 dan menambahkan satu bait sebelum bait 
' nomor. 13 yaitu: 

Dan aku tidak melihat sahabat kecuali yang mendekat 

Bait-bait. nomor 1,4-9,13 terdapat dalam Al Fa 'ig karya Az-Zamakhsyari 

(1:423) kemudian dia menjelaskannya. Bait nomor 1,4,6,9,13 terdapat dalam 

Lisan Al Arab (1:372). Bait nomor 4,6,7,8 juga terdapat di dalamnya (10:438). 

Bait nomor 4,8 juga di dalamnya (9:265). Bait nomor 1,4-8,13 terdapat dalam 

Alfu Ba karya Abu Al Hajjaj Al Balawi (1:132). Takhrij bait-bait ini masih 

panjang namun banyak di antaranya berserakan di banyak tempat di mu'jam- 

mu'jam seperti An-Nihayah, Al-Lisan, Taj Al Arus, dan lain sebagainya. Kami 
akan menjelaskan kata-kata asing dalam bait-bait itu sesuai dengan urutan 
nomornya dalam riwayat diwan yang telah kami sebutkan: .: 

1. Kata “Dayyaan Al Arab”: - Az-Zamakhayari ' berkata, “Ad-Dayyaan 
berasal dari wazan Fa'aal, dari kata daanan naasu yang berarti memaksa 
orang untuk patuh. Dikatakan: dintuhum fadaanu, aku memaksa mereka 

. dan mereka patuh.” 

2.  “Yanmii,” dengan memfathahkan huruf ya” dan mengkasrah mim, 
artinya meninggi dan luhur. Dikatakan, “Fulaan yanmi ila hasab wa 
yantami"” artinya seseorang meninggi kepada nenek moyangnya. 
“Dzurwah” artinya leluhur. Asalnya dari kata dzurwatul ba'ir, yaitu 
punuk unta yang paling atas. Kata ini dengan mengkasrah atau 

—. mendhammah deal. 

3. “Guruum,” bentuk jamak dari “Garm” yang artinya tuan yang 
diagungkan. Asal kata “Garm” artinya adalah unta pejantan yang tidak 
ditunggangi dan tidak bekerja. “Nujub,” dengan dua dhammah, bentuk 
jamak dari “Najib” yang berarti mulia. | 


—— Musnad Imam Ahmad 


4. 


“Adz-Zirbah” dengan mengkasrah dzal dan mensukun ra'. Bentuk 
jamaknya adalah “dzirab” dengan mengkasrah dzal dan memfathah ra'. 
Terambil dari kata “Dzaribah” dengan memfathah dzal dan mengkasrah 
ra' seperti kata “Mi'dah” dengan kasrah dan sukun berasal dari kata 
“Ma'idah” dengan fathah dan kasrah. Dalam Ai-Lisan dikatakan, “Abu 
Manshur berkata: Yang dimaksud dengan dzirbah adalah istrinya. 
Disebut demikian karena rusak dan pengkhianatannya dalam farjinya... 
Ada yang mengatakan: karena kelancangan lisannya dan keburukan 
ucapannya. Ini berasal dari perkataan mereka: deariba lisaanuha, 
lisannya tajam, tidak peduli apa yang ia ucap 


' “AI Ghabsyaa” dengan ghain dan syin dalam naskah A4! Musnad dan 


sebagian riwayat lain. Kata ini berasal dari "A/ Ghabsy” yang berarti 
kegelapan malam yang bercampur dengan warna putih, sama dengan 
kata al ghabs, dengan sin. Dalam riwayat Ad-Diwan dan Al Fa'ig, begitu 
juga Al-Lisan (8:31) tertulis “AI Ghabsa” dengan ghain dan sin. Az- 
Zamakhsyari berkata, “Al! Ghabsah: kelabu ke hitam (kehitaman).” 
Dalam Al-Lisan disebutkan, “Al Ghabs dan al ghabsah adalah warna 
debu, yaitu putih, yang keruh... dzi'b aghbas artinya serigala yang 
berwarna kelabu... Ada yang mengatakan: Al Aghbas min Adz-Dzi'ab: 
serigala kurus yang lapar. Asalnya dari warnanya.” Dalam 4z-Zawa'id 
kata ini tertulis “A! “Alsaa”. Ini adalah naskah Al! Musnad dalam catatan 
pinggir (9). Maknanya juga benar, berasal dari kata “A/ Als” dengan 
memfathah “ain dan mensukun lam yang berarti hitam/gelapnya malam. 
Kata ini berdekatan bunyi dan maknanya dengan kata sebelumnya. “Fii 
zhillis sarab”, dengan memfathah sin dan ra', artinya lobang musang, 
singa, hyena, dan serigala, sebagaimana disebutkan dalam Al-Lisan 
(1:449). 

Abghiihat Tha'aam: Az-Zamakhsyari berkata, “Baghaahus syai', 
mencarikan untuknya.” 

Fakhalafatnii: Dalam banyak riwayat tertulis dengan meringankan lam. 
Az-Zamakhsyari berkata, “Artinya tinggal sesudahku.” Dalam 4l-Lisan 
(1:372) disebutkan, “Artinya dugaanku salah tentangnya.” Dalam Al- 
Lisan juga (10:438) dari Abu Manshur Al Azhari, “Dikatakan: 
sesungguhnya istri fulan menyalahi suaminya dengan condong kepada 
orang lain ketika si suami sedang pergi.” Az-Zamakhsyari berkata, 
“Seandainya diriwayatkan dengan “Fakhallafatnii” (dengan tasydid) 
maka artinya adalah: Dia meninggalkanku di belakang dengan condong 
kepadanya dan perasaan sangat sayang kepadanya.” Seperti itu terdapat 
juga dalam An-Nihayah (2:314). Dalam banyak riwayat tertulis “harab” 
dengan memfathah ha' dan ra' sebagai ganti “harab”. Dengan kata yang 
pertama, Az-Zamakhsyari menjelaskan, “Binazaa'in wa harab, yaitu 
dengan permusuhan dan kemarahan. Dikatakan: hariba, dia marah. 
Haribahu ghairuhu, maksudnya kedurhakaannya kepada suaminya 
sesudah kepergiannya dan berlindungnya kepada Mutharrif.” 


Musnad Imam Ahmad — 


. 1 


Berdasarkan riwayat inilah penjeasan yang ada dalam An-Nihayah 
(1:212) dan Al-Lisan (1:295). 


. Laththat bi Adz-dzanb: Az-Zamakhsyari berkata, “Laththatin naagatu 


bidzanabiha, onta itu melekatkan ekornya ke kemaluannya... Hal itu 
dilakukan jika dia menolak seekor pejantan. Ini merupakan kiasan 
durhaka. Dikatakan: Ketika onta betina bersikukuh pada keinginannya 
dan sudah mantap untuk menolak pejantan, dia seperti memukul dengan 


' ekornya, menutupi duburnya, tidak bergerak.” Ibnu Al Atsir berkata 


dalam An-Nihayah (4:58), “Maksudnya adalah menolaknya untuk 


— digauli. Berasal dari kata:Laththatin naagatu bidzanabiha, onta betina 


menutupi kemaluannya dengan ekornya ketika ' pejantan 
menginginkannya. Ada yang mengatakan: maksudnya adalah 
menyembunyikan dirinya dari suaminya sebagaimana onta betina 


. menyembunyikan kemaluannya dengan ekornya.” Seperti ini juga yang 


9-10. 


11. 


“12. 
13.. 


terdapat dalam Al-Lisan (9:265-266). 

Dua bait ini tertulis seperti ini dalam Ad-Diwan. Saya menduga kalau 
dua bait ini adalah dua riwayat untuk satu bait. Bahkan boleh jadi 
keduanya kumpulan dari dua riwayat atau lebih. Hal itu akan terungkap 
dari penafsiran atas kata-kata asingnya. Al “Jish artinya adalah pohon 
rimbun yang banyak. 4! Asyab dengan memfathah hamzah dan syin. 
dalam Ai-Lisan (1:208) dikatakan, “Al Asyab adalah pohon rimbun yang 
karena banyaknya sampai tidak ada jalan lagi. Dikatakan: Maudhi'un 
Asyib, tempat yang banyak pohonnya, Ghai 'dhah Asyibah, hutan yang 
rimbun.” Kemudian dia meriwayatkan dua bait nomor 9 dan 13 seperti 
riwayat dalam Al Musnad di sini padalah dia meriwayatkan dua bait ini 
(1:372) seperti riwayat dalam Ad-Diwan dan menyelipkan di antara 
keduanya bait nomor 12. Riwayat Az-Zamakhsyari (1:423) sama dengan 
riwayat Al Musnad begitu juga riwayat Ibnu Al Atsir dalam An-Nihayah 
(1:33 dan 3:143). Az-Zamakhsyari berkata, “AI Mu 'tasyib artinya yang 
meliputi yang menyelimuti, dijadikan perumpamaan untuk masalah yang 
meliputinya.” Adapun Al Ghaidh yang terdapat dalam bait nomor 10 
dalam riwayat Ad-diwan, dengan memfathah ghain dan akhirnya adalah 
dhad, artinya hutan/pohon yang banyak. 

Al Akmah artinya buta sejak lahir. Terkadang kata al kamh dalam sya'ir 
mempunyai arti buta yang terjadi tiba-tiba. Sebagian ahli bahasa 
mengatakan bahwa al kamh bisa berarti buta sejak lahir dan bisa juga 
buta yang baru terjadi setelah melihat. Arti yang manapun, arti kata itu di 
sini adalah kiasan. A4! Karab dengan memfathah kaf dan ra": adalah 
simpul tali yang mengikat erat setelah simpul yang pertama. 

Takuddu rijlayya artinya meletihkan dua kaki. Al Kaddu artinya letih. 
Az-Zamakhsyari berkata, “Huruf lam dalam kalimat liman ghalab 
berkaitan dengan kata syarr. Seperti ucapanmu: Anta syarrun lihaadza 
minka lihaadza, engkau lebih jahat dari ini darimu kejahatan ini. 
Maksudnya adalah bagi yang mengalahkannya. Dhamir rujukan itu 
diulang dari pengikat (shilah) kepada yang diikat (maushul). Jika 


— Musnad Imam Ahmad 


eco Ta. 30216. 3 ah 


serta MA ET 3 Bin jika Hi Aina MEN LANAV 
ab sma PA jl GP aka ws ju SGP LE 
2 Pena -, Ni 5 ... PE an 2. . .. ey .. 
Tag EN laa M Ipa SI IE AI oi PP Mag 
LS Ah AN In Gd adan BUG JB ea all Ie UT 
AA IE A3 AS an y3 Ih Ol e 
Ia at SA Ig Gd CAT cela RAT, 
Mp Je TA Yg O6 J8 Ga ot J3 Dai LAI 


dikatakan: Mengapa dia tidak mengatakan wahunna syarru ghaalibaatin 
liman ghalabnahu yang lebih tepat dalam ucapan itu? Jawabnya adalah: 
Yang dia inginkan adalah menyampaikan, jadi dia memaksudkan sesuatu 
dengan sifat sesuatu itu bahwa itu adalah syarru ghaalibin liman 
ghalabahu. Dia menjadikan kata hunna sebagai sesuatu itu maka dia 
mengat mereka dengan sesuatu itu. Seperti dikatakan: Zaidun 
nakhlah, Zaid adalah pohon kurma, jika sifatnya mencapai tingginya 
pohon kurma itu.” | 
Kalimat “Unzhur imra'ata haadza”, Az-Zamakhsyari berkata, “Artinya mencari 
si istri. Dikatakan: Unzhur Ii fulaanan, carikan si fulan untukku dan unzhurits 
tsauba aina huwa, carikan baju dimana dia.” Kalimat “Fiima shana 'tv” dalam 
catatan pinggir (5) tertulis “Bima shana'tu." Ini sama dengan yang ada dalam 
Majma' Az-Zawa 'id. Sementara yang ada disini sama dengan yang ada dalam 
Tarikh Ibnu Katsir. Dua bait yang terakhir “La'amruka maa hubbii Mu'adzah” 
dan seterusnya disebutkan juga dalam. Ad-Diwan (halaman 288), Ibnu Sa'd 
(9/1/37), Al Isti'ab (halaman 349), dan Usud Al Ghabah (1:103). Awal dua bait 
itu terdapat dalam AI Ishabah (6:237). Kalimat dalam bait kedua “idz 
yunaajuunaha” tertulis dalam ushul yang tiga dan Tarikh Ibnu Katsir. Tertulis 
dalam Majma' Az-Zawa'id “idz tunaajuu biha”. Dugaan kuatku, ini merupakan 
kesalahan tulis dari penyalin atau penerbit. Dalam Ad-Diwan, Ibnu Sa'd, Al 
Isti'ab, dan Usud Al Ghabah tertulis “idz yunaaduunaha.” Yang patut 
diperhatikan bahwa tertulis di pinggir dua manuskrip (4 «) di samping hadist 
sesudah bait yang pertama “Laa Ilaaha Illa Allah Muhammad Rasulullah”. 
Saya tidak tahu mengapa itu ditulis? Namun demikianlah yang tertulis dalam 
dua manuskrip itu seiring jauhnya jarak antara dua naskah dan masa penulisan. 
Wallahu A'lam. 


Musnad Imam Ahmad — Bar 


SGM AS JB Yo JS 06 Y sja Ia 9 Ls ae 
PETA AI Jah GUS CAT el 
SEN JB el of 3 alas 


6887. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
.Ma'mar menceritakan kepada kami, Ibnu Syihab mengabarkan kepada 
kami, Abdurrazak berkata: Ma'mar mnceritakan kepada kami, dari 
Ibnu Syihab, dari Isa bin Thalhah, dari Abdullah bin Amru bin Ash, 
dia berkata: Aku melihat Rasulullah SAW berhenti di atas 
kendaraannya di Mina. Seseorang mendatanginya dan berkata: Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya aku berpendapat kalau bercukur itu 
sebelum menyembelih. Apakah aku boleh bercukur sebelum 
menyembelih? Beliau menjawab, “Sembelihlah, tidak apa-apa.” 
Kemudian datang seorang yang lain dan berkata: Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya aku berpendapat kalau menyembelih itu sebelum 
melempar jumrah. Bolehkan aku menyembelih sebelum melempar? 
Beliau menjawab, “Melemparlah, tidak apa-apa.” Beliau tidak 
ditanya tentang sesuatu oleh seseorang sebelumnya melainkan beliau 
menjawab, “Lakukanlah, tidak apa-apa.” Abdurrazak berkata: 
Datang lagi orang lain kepada beliau dan berkata: Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya aku menduga kalau bercukur itu sebelum melempar. . 
Bolehkah. aku bercukup sebelum melempar? Beliau menjawab, 
“Melemparlah, tidak apa-apa.” 


0-3 Ao IG 


Menata SAN KE dani tara FS BIS AMAN 


"ay & AA J6 aa Sisa at Oe v CA 


.. 


“8 Dua sanadnya shahih. Telah disebutkan semisalnya nomor 6484 dari riwayat 
: Muhammad bin Ja'far dari Ma'mar, 6489 dari riwayat Sufyan bin Uyainah dan 
— 6800 dari riwayat Malik. Semuanya dari Az-Zuhri. 


—— Musnad Imam Ahmad 


.. ... 3 


Ang Te Ko Jar JB Naa kete mkara 
JELAS ah CP Y, Jera Paar ERA Sl 
La Aa sitaan MEN AA 
6888. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Al Auza'i 
menceritakan kepada kami, Abdurrazak berkata: Aku mendengar Al 
Auza'i, dari Hassan bin Athiyyah, dari Abu Kabsyah, Ibnu Numair 
berkata dalam hadistnya: Aku mendengar Abdullah bin Amru berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, “Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat 
dan ceritakanlah dari Bani Israil dan tidak apa-apa. Barangsiapa 
.yang berbohong atasku dengan sengaja maka hendaklah 
mempersiapkan tempatnya di neraka.” 


3... nb 03 3.0 To. 18 - 


J6 td PA Os 5 SAS YAAA 

Ia eat C2 WN UI apa yi Pe 5 
ME lan 2 pati, en Nge Wa Ai 
ah dak da ban Pa Op 


6889. Ya'la bin Ubaid menceritakan kepada kami, Al A' masy 
menceritakan kepada kami, dari Abu Sa'd, dia berkata: Seseorang 
datang kepada Abdullah bin Amru dan berkata: Sesungguhnya aku. 
bertanya kepadamu tentang yang engkau dengar dari Rasulullah SAW 
dan tidak bertanya padamu tentang Taurat! Abdullah berkata: Aku 


46 Dua sanadnya shahih. Abu Kabsyah adalah As-Saluli Asy-Syami. Hadist ini 
pengulangan nomor 6486. | 


Musnad Imam Ahmad — (sa) 


mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Seorang muslim adalah 
orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya.” 


DE op AI re H3 Wis jas Ad EK ana. 


AI Oh SA 3 SA Can Jaa et 
Ca SAR EA ce M6 SI Eat at SY 1G 


“8! Sanadnya-shahih. Abu Sa'd adalah Al Azdi..Al Bukhari menulis biografinya 
dalam Al Kuna (nomor 317). Dia berkata, “Abu Sa'd Al Azdi, meriwayatkan 


— dari Ibnu Amru, diriwayatkan oleh Al A'masy.” Al Husaini menulis biografinya 


dalam Al Ikmal (halaman 128-129) dengan nama “Abu Sa'id Al Azdi”. Dia 
mengatakan, “Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Ats-Tsigah.” Al Hafizh 
menulis biografinya dalam At-Ta'jil (halaman 487) dan berkata, “Abu Sa'd Al 
Azdi, ada yang mengatakan Abu Sa'id. Dia meriwayatkan hadist dari Ibnu 
Amru yaitu: Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari 
lisan dan tangannya. Al A'masy dan Abu Ishak (yaitu As-Subai'i) 
meriwayatkan darinya. Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Ats-Tsigah dan 
berkata: Hadistnya berada pada penduduk Kufah. Abu Daud meriwayatkan satu 
hadist Abu Sa'id Al Azdi dari Abu Hurairah. Ibnu Hibban menyebutkannya 
dalam Ats-Tsigah juga dan berkata: Orang 'Syam yang hadistnya berada pada 
penduduk Bashrah. Abu Sa'd ini bukan. Abu Sa'd Al Azdi yang meriwayatkan 
dari Zaid bin Argam dalam riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah.” Menurut 
saya, yang dikatakan oleh Al Husaini kalau namanya adalah “Abu Sa'id” dan 
yang dianggap oleh Al Hafizh sebagai pendapat lain, sesungguhnya merupakan 
kesalahan dalam sebagian naskah 4! Musnad. Sesungguhnya perawi ini adalah 
“Abu Sa'd” bukan yang lain. Untuk itulah Al Bukhari menulis biografinya 
sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami, yang tertulis dalam ushu! yang 
tiga dari Al Musnad. Bahkan tertulis dalam (e) tanda “shah” dan tertulis di 
pinggir naskah itu “dari Abu Sa'id”. Dari naskah yang terdapat di pinggir inilah 
Al Husaini mengambilnya yang kemudian diikuti oleh Al Hafizh yang 


menganggapnya sebagai pendapat lain. Hadist ini akan disebutkan sekali lagi . 


nomor 6953 dari riwayat “Ammar bin Razig, dari Al A'masy, dari Abu Sa'd, 
dari Abdullah bin Amru, dengan tambahan: “dan orang yang berhijrah adalah 
orang yang menjauh dari apa yang dilarang oleh Allah.” Lafazhh hadist marfu' 


ini shahih dari hadist Abdullah bin Amru yang telah dan akan disebutkan dari. 


banyak jalur dengan redaksi yang diringkas atau dipanjangkan nomor 6515, 
6806, 6835, 6836, 6912, 6925, 6955, 6982, 6983, dan 7017. Lihat juga nomor 
6487, 6753, 6792, dan 6837. 


— Musnad Imam Ahmad 


TPA KE GAN IN MAAN Tan 


BP HAN Ca Aa ap 3 Ana 3 3223 Ui 

& AA Nay. - Pe Ae 2 cew G3 pa 
3 Ps aa 2g Sa G3 Ai Io luas nga 
Ing KS 106 Saka? Aa SA Gi da ga Naa 
& :J8 jl 3 JA 3 Gt de Sera an de Tg FT 
PA 2 se TT, Mal ca) JB AI J3 C3 € 
SIB J9 R6 :J6 HUI WI gx db AN DA 


3 
... 3 . 


JA Ta aa Has KN GS pl Lag CI da IU 
Lada sa KAI Ius LA pa ot :UG it 
3 JS 33 A : J6 aa K3 0G Ine dy Jab up 

ASI AS opa SAR Ji Gea: IG teh LG 


6890. Abu Kamil menceritakan kepada kami, Ziyad bin 
Abdullah bin Ulatsah Al Gashsh Abu Sahl menceritakan kepada kami, 
Al “Ala' bin Rafi' menceritakan kepada kami, dari Al Farazdag bin 
Hanan Al Oashsh, dia berkata: Maukah aku ceritakan kepada kalian 
sebuah hadist yang didengar oleh telingaku dan dihapal olehku dan 
aku tidak akan lupa sesudahnya? Aku dan Ubaidillah bin Haidah 
keluar ke jalan Syam lalu kami bertemu Abdullah bin Amru bin Ash. 
Dia berkata: Seseorang dari kaum kalian datang, seorang badui yang 
kasar dan berani, dia berkata: Wahai Rasulullah, Ke manakah hijrah 
itu, kepadamu di manapun engkau berada, kepada daerah tertentu, 
atau kepada kaum tertentu, atau jika aku mati maka hijrah itu 
terputus? Rasulullah SAW terdiam sejenak lalu bertanya, “Mana. 
orang yang bertanya tentang hijrah?” orang itu menjawab, “Aku | 


Musnad Imam Ahmad — 15511 


wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Jika engkau mendirikan shalat 
dan menunaikan zakat maka engkau adalah orang yang hijrah 
walaupun engkau meninggal di Hadhramah,” yaitu daerah di 
Yamamah. Kemudian seseorang berdiri dan berkata, “Wahai 
Rasulullah, bagaimana menurutmu pakaian penduduk surga. Apakah 
ditenun dengan tenunan atau dipecah dari emas surga?” seakan-akan 
orang-orang merasa takjub dengan pertanyaan orang badui itu! Beliau 
bertanya, “Apa yang membuat kalian takjub tentang orang bodoh 
yang bertanya kepada orang yang tahu?” Beliau diam sejenak 
kemudian berkata, “Mana orang yang bertanya tentang pakaian 
surga?” Orang itu menjawab, “Aku.” Beliau bersabda, “Pakaian 
surga itu dipecah dari buah surga.” | 


188 Sanadnya shahih walaupun ada kesalahan dalam sanad tentang salah satu 
— perawinya sebagaimana akan disebutkan, Insya Allah. Abu Kamil adalah 
Muzhaffar bin Mudrik Al. Khurasani Al Hafizh. Ziyad bin Abdullah bin 
“Ulatsah Al Ugaili Al Harrani Abu Sahl: tsigah, Ibnu Ma'in menilainya tsigah. 
Al Hafizh menulis biografinya dalam At-Tahdzib (3:377-378) dan Al Khathib 
dalarn Tarikh Baghdad (8:478-479). Dia meriwayatkan pentsigahannya dengan 
dua sanad dari Ibnu Ma'in. Ibnu Sa'd menulis biografinya dalam Ath-Thabagat 
(7/2/69). Ziyad salah dalam sanad hadist ini sebagaimana diterangkan oleh Al . 
Hafizh dalam biografinya di At-Tahdzib dan dalam biografi gurunya, Al Ala? 
bin Rafi', dalam At-Ta'jil (323-325). Kami akan paparkan dalam takhrijnya, 
Insya Allah. Ulatsah dengan “ain dan lam yang tidak disyiddahkan. “Ziyad” di 
sini disifati dengan kata “Oash” dengan shad yang terambil dari kata Al 
Gashash. Demikian ini terdapat dalam ushul yang tiga. Terdapat dalam 
biografinya bahwa Ziyad ini berbeda pendapat dengan saudaranya “Muhammad 
bin Abdullah bin Ulatsah” tentang suatu perkara di Baghdad pada masa Al 
Mahdi. Ini tidak menafikan kalau ia adalah “Oashsh” dan berbeda pendapat 
. dengan saudaranya dalam suatu perkara. Al Ala” bin Rafi” adalah Al Ala” bin 
Abdullah bin Rafi' Al Hadhrami Al Jazari. Biografinya terdapat dalam Ar- 
Tahdzib (8:185). Di sana disebutkan, “Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Ats- 
Tsigah. Hal ini terdapat dalam kitab Ats-Tsigah (2:316). Ibnu Abi Hatim 
menulis biografinya dalam Al Jarh wa At-Ta'dil (3/1/358). Dia menyebutkan 
kalau dia bertanya kepada bapaknya tentang Al “Ala” ini. Bapaknya menjawab, 
“Dia adalah syaikh Al Jazari, hadistnya ditulis.” Di sini ia dinasabkan kepada 
kakeknya. Hal ini tidak diketahui oleh Al Hafizh Al Husaini yang menulis 
biografinya dalam Al Ikmal (hal: 84) dengan nama “Al Ala? bin Rafi” dan 
berkomentar, “Majhul.”! Al Hafizh mengoreksi kesalahannya dalam A4r-Ta'jil 
(323-325) dan menerangkan yang benar. Al Farazdag bin Hanan: Al Husaini 


(5521 — Musnad Imam Ahmad 


menulis biografinya dalam Al Ikmal (halaman 86) dan berkata, “Ia majhul.” 
Inilah letak kesalahan dalam sanad dari Ziyad bin Abdullah bin Ulatsah. Tidak 
ditemukan perawi dengan nama ini, yang benar adalah “Hanan bin Kharijah.” 
Al Hafizh memperingatkan hal itu dalam At-Tahdzib pada biografi “Ziyad bin 
Abdullah bin Ulatsah.” Dia berkata, “Aku memperhatikan satu hadist dalam 
Musnad Ahmad yang terjadi kerancuan dalam sanadnya. Hadist itu 
diriwayatkan oleh Ziyad dari Al Ala? bin Rafi', dari Al Farazdag bin Hanan, 
dari Abdullah bin Amru. An-Nasa'i meriwayatkan sebagiannya, dari jalur 
saudaranya Muhammad bin Abdullah bin Ulatsah, ia berkata: Dari Al “Ala' bin 
Abdullah bin Rafi”, ini yang benar. Dia juga berkata: Dari Hanan bin Kharijah, 
sebagai ganti dari Al Farazdag bin Hanan, ini juga yang benar. Abu Daud 
| meriwayatkan sebagiannya, dari jalur Muhammad bin Muslim bin Abi Al 
Wadhah, dari Hanan bin Kharijah, dari Abdullah bin Amru.” Al Hafizh juga 
memperingatkan dalam At-Ta'jil pada biografi “Al “Ala” bin Rafi” dengan 
mengoreksi pendapat Al Husaini yang berkomentar “Ia majhul.” Dia 
mengatakan, “Tidak, bahkan ia (Al “Ala”) ma'ruf. Sesungguhnya dalam riwayat . 
ini dia dinasabkan kepada kakeknya sehingga keadaan dirinya menjadi samar. 
Biografinya tertulis dalam At-Tahdzib. Hadistnya terdapat dalam Al Musnad.” 
Al Hafizh kemudian menyebutkan hadist ini dengan sanad ini dan berkata, ' 
“Seperti inilah Ziyad bin Abdullah bin “Ulatsah meriwayatkannya. Dia 
menasabkan Al Ala? kepada kakeknya dan membalik nama gurunya! An-Nasa'i 
meriwayatkan dari jalur saudaranya Muhammad bin Abdullah bin Ulatsah, dari 
Ala' bin Abdullah, dari Hanan bin Kharijah, ia menceritakan dari Abdullah bin 
Amru dan menyebutkan hadist tentang pakaian penduduk surga. Seperti ini Al 
Bukhari. meriwayatkannya dalam biografi Hanan bin Kharijah (AI Kabir 
2/1/103-104) dari jalur ini. Abu Daud Ath-Thayalisi meriwayatkan (Musnad 
Ath-Thayalisi 22771, juga Al Baihagi dari jalurnya dalam Al Ba'ts wa An- 
Nusyur, dari Muhammad bin Muslim bin Abi Al Wadhah, dari Al “Ala” bin 
Abdullah bin Rafi”, dari Hanan bin Kharijah, seperti itu. Al Bukhari berkata 
dalam At-Tarikh: Al “Ala? bin Abdullah bin Rafi', hadistnya diriwayatkan oleh 
Ja'far bin Bargan, Ibnu Ulatsah, dan Ibnu Abi Wadhah. Abu. Daud 
meriwayatkan (yakni dalam 4s-Sunan nomor 2519) dari jalur Abdurrahman bin 
Mahdi dari Ibnu Abu Wadhah, dengan sanad ini, hadist yang pertama tentang 
hijrah. (Demikian Al Hafizh berkata. Ini merupakan kealpaan darinya karena 
hadist Abu Daud adalah pertanyaan tentang jihad dan perang saja). Ahmad 
meriwayatkannya secara panjang dari Abdurrahman bin Mahdi seperti itu pula 
(akan disebutkan nomor 7095) yang di dalamnya terdapat kisah pertanyaan 
tentang hijrah dan pertanyaan tentang pakaian penduduk surga: Dari jalur ini 
pula Al Hakim meriwayatkannya dalam Al Mustadrak.” Al Hafizh kemudian 
berkata, “Adapun riwayat dari jalur Ziyad maka riwayat itu tidak diikuti.” Dia 
juga berkata dalam At-Tahdzib pada biografi “Hanan” (3:56-57) sebagai berikut, 
“Hanan bin Kharijah As-Sulami Asy-Syami, meriwayatkan dari Abdullah bin 
Amru dan diriwayatkan oleh Al “Ala? bin Abdurrahman bin Rafi' Al Jazari. 
Dalam dua kitab (yakni Abu Daud dan An-Nasa'i) ada satu hadistnya. Pada 
: masing-masing kitab tertulis sebagian: pada Abu Daud tentang orang yang 


Musnad Imam Ahmad — B3 


berperang dalam keadaan sabar dan pada An-Nasa'i tentang pakaian penduduk 
surga. Saya (Ibnu Hajar) katakan: Ahmad dan Ath-Thabrani menulis hadistnya 
dengan sempurna. Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Ats 'Tsigah.” Ibnu 
Hibban menulis dalam kitab Ats-Tsigah (halaman 173) dan berkata, “Hanan bin 
Khbarijah As-Sulami, meriwayatkan dari Abdullah bin Amru dan diriwayatkan 
oleh Al “Ala” bin Abdullah bin Rafi.” Ini adalah penelitian yang bagus oleh Al 
'Hafizh Ibnu Hajar, semoga Allah merahmatinya, yang menerangkan keadaan 
yang sebenarnya dan kesalahan Ziyad dalam menyebutkan nama tingkatan 
tabi'in bahwa yang benar adalah “Hanan bin Kharijah.” “Hanan” dengan 
memfathahkan ha' dan tidak mentasydidkan nun, demikian ditulis oleh Al 
Hafizh dalam At-Ta'jil yang mengutip dari Ibnu Makula. Namun Al Hafizh 
Abdul Ghani bin Sa'id Al Mashri menegaskan dalam kitabnya (Al! Mu 'talif wa 
Al Mukhtalif halaman 31) bahwa namanya adalah “Hannan” dengan mentasydid 
nun yarg pertama. Dia menyebutnya “Hannan bin Abdullah bin Kharijah.” Al 
Hafizh mengatakan dalam At-Tahdzib (3:56-57), “Aku tidak melihat sedikit pun 

dalam kitab-kitab ada tambahan “Abdullah” dalam nasabnya.” Yang benar 
— adalah yang dikatakan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar. Tertulis dalam ushul-yang 
tiga di sini “Al Farazdag bin Hayyan” dengan ya” dan dalam Majma' Az- 
Zawa 'id (5:252) “bin Haban” dengan ba?. Keduanya salah, bertentangan dengan 
seluruh referensi. Akan disebutkan nomor 7095 “Hanan” dengan mun secara 
benar. Hadist ini akan disebutkan secara benar, sebagaimana kami tunjukkan 
sebelumnya, nomor 7095 dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Muhammad bin 
Abu Al Wadhah, dari Al Ala' bin Abdullah bin Rafi”, dari Hanan bin Kharijah, 
dari Abdullah bin Amru, semisalnya. Begitu pula Abu Daud Ath-Thayalisi 
meriwayatkannya (2277) dari Muhammad bin Muslim bin Abi Al Wadhah 
secara benar. Al Bukhari meriwayatkannya dalam Al Kabir pada biografi Hanan 
(2/1/103-104) secara ringkas, seperti kebiasaannya, dengan dua sanad. Ia 
berkata, “Hanan bin Kharijah As-Sulami. Harma bin Hafsh berkata: 
Muhammad bin Abdullah bin Ulatsah menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Al Ala" bin Abdullah menceritakan kepada kami, bahwasanya Hanan bin 
Kharijah menceritakan kepadanya, dari Abdullah bin Amru bin Ash, ia berkata: 
Nabi SAW ditanya tentang pakaian surga? Beliau menjawab, “Dipecah dari 
emas surga." Khalifah berkata: Abu Daud (yakni Ath-Thayalisi) menceritakan 
kepada kami, dia mendengar Muhammad bin Abu Al Wadhah, ia mendengar Al 
“Ala? bin Abdullah bin Rafi”, dari Hanan bin Kharijah, dari Abdullah bin Amru, 
dari Nabi SAW, semisalnya.” Al Hafizh Ibnu Al OIayyim mengutip hadist ini 
secara sempurna dalam kitab Hadi Al Arwah ila Bilad Al Afrah (halaman 144) 
dari riwayat yang shahih yang akan datang dalam Al Musnad (nomor 7095). 
Tertulis di sana nama sahabat “Abdullah bin Umar.” Ini merupakan kesalahan 
dari penyalin atau penerbit. Al Haitsami mengutip bagian awalnya dalam 
Majma' Az-Zawa'id (5:252-253) tentang pertanyaan hijrah, dari tempat ini, 
sampai kata “Al Yamamah” kemudian menunjukkan secara ringkas kepada 
riwayat lain dalam Al Musnad. kemudian dia berkata, “Diriwayatkan oleh 
Ahmad, Al Bazzar, dan Ath-Thabrani. Salah satu sanad Ahmad adalah hasan.” 
Lalu dia mengutip bagian akhirnya tentang pertanyaan pakaian penduduk surga, 


— Musnad Imam Ahmad 


AN Sa AN Na Se SA MPa Ke NI TT NN PA BEN Aa NEO SA AP MEN TN A 


semisalnya (10:415) dan berkata, “Diriwayatkan oleh Al Bazzar dalam hadist 
yang panjang. Perawinya tsigah.”! Dia lupa menisbatkan hadit itu kepada Al 
Musnad padahal di dalamnya terdapat dua riwayat. As-Suyuthi mengutip dalam 
Ziyadat Al Jami' Ash-Shaghir (1:85 dari Al Fath Al Kabir) sebagiannya yaitu 
sabda Nabi, “Jika engkau mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan engkau 
meninggalkan perbuatan keji yang nampak dan yang tersembunyi maka engkau 
adalah orang yang hijrah walaupun engkau meninggal di Hadhramah.” Dia 
menisbatkannya kepada 4! Musnad saja. Telah disebutkan Isyarat Al Hafizh 
Ibnu Hajar bahwa An-Nasa'i meriwayatkan sebagian hadist ini tentang pakaian 
penduduk surga. Kemungkinan riwayat ini terdapat dalam As-Sunan Al Kubra 
karya An-Nasa'i dan bukan terdapat dalam As-Sunan An-Nasa'i Ash-Shughra 
yang ada sesudah dilakukan pencarian dan penelusuran yang panjang. An- 
Nabilisi tidak menyebutkan riwayat ini dalam Dakha'ir Al Mawarits dan 
menguatkan bahwa Al Haitsami menyebutkannya dalam Majma' Az-Zawa'id, 
sebagaimana telah kami terangkan, walaupun ia hanya menisbatkannya kepada 
Al Bazzar seorang. Adapun hadist yang ditunjukkan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar 
bahwa hadist itu adalah sebagian dari hadist ini —dan diriwayatkan oleh Abu 
Daud dalam As-Sunan— telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (2277) di akhir 
' hadist ini, sesudah pertanyaan tentang pakaian penduduk surga. Dia 
meriwayatkannya dari Muhammad bin Muslim bin Abi Al Wadhah, dari Ala" 
bin Abdullah bin Rafi', dari Hanan bin Kharijah, dari Abdullah bin Amru. Pada 
bagian akhirnya, “Aku (Hanan bin Kharijah) bertanya: Wahai Abdullah bin 
Amru, bagaimana pendapatmu tentang hijrah dan jihad? Dia menjawab: Wahai 
Abdullah, mulailah dari dirimu sendiri dan kuatkanlah dirimu. Mulailah dari 
dirimu dan berjihadlah karena jika engkau berperang karena melarikan diri 
maka Allah akan membangkitkanmu dalam keadaan lari. Jika engkau berperang 
karena bersifat munafik maka Allah akan membangkitkanmu dalam keadaan 
munafik. Jika engkau berperang dalam keadaan sabar dan mengharap pahala 
maka Allah akan membangkitkanmu “dalam keadaan bersabar - dan 
mengharapkan pahala.” Seperti inilah redaksinya dalam riwayat Ath-Thayalisi 
secara mauguf hanya saja dalam riwayatnya luput sedikit dari sebagian perawi 
atau sebagian penyalin. Abu Daud As-Sijistani meriwayatkan hadist ini dalam 
As-Sunan (2519/2:321-322 Aun Al Ma'bud) dari Muslim bin Hatim Al Anshari, 
dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Ibnu Abu Al Wadhah, dari Al “Ala, dari 
Hanan, dari Abdullah bin Amru, dia berkata. Dia mengatakan, “Abdullah bin 
Amru bertanya: Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang jihad dan 
perang? Beliau bersabda, “Wahai Abdullah bin Amru, jika engkau berperang 
dalam keadaan bersabar dan mengharap pahala maka: Allah akan 
membangkitkanmu dalam keadaan bersabar dan mengharap pahala. Jika 
engkau berperang dalam keadaan munafik dan membanggakan harta maka 
Allah akan membangkitkanmu dalam keadaan munafik dan membanggakan 
harta. Wahai Abdullah bin Amru, dalam keadaan apapun engkau berperang 
dan membunuh maka Allah akan membangkitkanmu dalam keadaan itu.” 
Seperti inilah Al Hakim meriwayatkannya dalam Al Mustadrak (2:85) dari jalur 
Ishak bin Manshur, dari Abdurrahman bin Mahdi, dengan sanad ini. Al Hakim 


Musnad Imam Ahmad — 


OP ap GP Bah GA tahan Cpay3l Gi BA LIAKA 
Ae TA AN Ip Wat 1 ln ya ap aa 
Aa Wo ga 2 Syi dn 3 Its G3 1 3 
Jt 13 Iu, :3u ae Ge SG sd 3 H3 SAK Ye 
Uas PUS UT GAS si Tued fu ya 
BEJ ONE KATA WNA PIL Si taA ph 
en TP As 5 ali aa bea ia Ks :JG JK ca 
| Jasa 2 basa dai ca dau sda dls padi aa ws 
G8 ai MN Al H5 Op ci 3 :U5 $ Ad 
See Pr) Ph :JG Kes NASI an ai an 


berkata, “Hadist yang | sanadnya shahih namun keduanya tidak 
meriwayatkannya. Muhammad bin Abi Al Wadhah ini adalah Abu Sa'id 
Muhammad bin Muslim bin Abi Al Wadhah Al Mu'addib, seorang tsigah 
ma'mun.” Adz-Dzahabi sepakat dengannya. Hadist ini lebih Shahih dan lebih 
kuat dari riwayat Ath-Thayalisi. Bagian dari hadist ini, yang diriwayatkan oleh 
Abu Daud dan Al Hakim, tidak terdapat dalam 4! Musnad sejauh pencarian dan 
penelusuran yang aku lakukan. Untuk itu aku menyebutkannya secara rinci di 
sini, Alhamdulillah. : | 
Abdullah bin Haidah: Saya tidak menemukan biografinya dan dia bukan salah 
seorang perawi dalam hadist ini sebagaimana hal itu sudah jelas. Ada 
kemungkinan ini merupakan sebab ketidakjelasan keadaannya (majhul). Tidak 
seorang pun yang menyebutkan tentang dirinya sepanjang pengetahuan saya. 
Nama bapaknya tertulis dalam Majma' Az-Zawa'id dengan “Haid” tanpa ha' di 
akhirnya. Ini juga tertulis dalam ushul yang tiga. 

Al Hadhramah: Ditafsirkan dalam hadist kalau itu adalah “daerah di 
Yamamah”, yaitu di tengah Jazirah. Daerah itu bukan “Hadramaut” yang ada di 
Yaman. Tidak seorang pun para penulis Mu'jam Al Buldan (Kamus Wilayah) 
atau Mu'jam Al-Lughah (Kamus Bahasa) yang menyebutkan kata ini dan saya 
tidak bisa menemukan penyebutan kata ini dalam referensi-referensi yang 
membahas tempat-tempat. Kata ini tertulis dalam Majma' Az-Zawa'id dengan 
“AI Hadhrami”! Ini adalah kesalahan dari penyalin atau penerbit. 


— Musnad Imam Ahmad 


Bg NN Ga Ang AA ng 


6891. Ibnu Idris menceritakan kepada kami, Aku mendengar 
— Ibnu Ishak, dari Amru bin Syw'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia: 
berkata: Aku mendengar seseorang dari Muzainah bertanya kepada 
Rasulullah SAW tentang unta yang tersesat? Beliau menjawab, 
“Bersama unta itu ada sandalnya dan kantung airnya. Ia' makan 
pohon dan menuju ke tempat air. Biarkan saja sampai orang yang 
mencarinya menemukannya.” Orang itu bertanya lagi tentang kambing 
yang tersesat? Beliau menjawab, “Ja untukmu atau untuk saudaramu 
atau untuk serigala. Ia mencakup semuanya sampai orang yang 
mencarinya menemukannya.” Orang itu bertanya tentang penjaga 
yang mendapatinya di tempat gembalanya? Beliau menjawab, “Di 
dalamnya ada nilainya dua kali dan pukulan siksaan. Dan apa yang 
diambil dari tempat penjagaannya maka di dalamnya ada bagiannya 
jika apa yang diambil itu mencapai nilai sebuah perisai.” Orang itu 
bertanya lagi: Wahai, Rasulullah, bagaimana dengan barang temuan 
yang kami dapati . di jalan umum? Nabi menjawab, “Umumkanlah 
selama satu tahun. Jika didapati orang yang mencarinya maka 
. berikanlah padanya. Jika tidak maka barang temuan itu untukmu.” 
Orang itu bertanya lagi: Bagaimana dengan benda yang didapati dari 
reruntuhan yang sudah lama? Nabi menjawab, “Dalam benda itu dan 
dalam barang tambang ada seperlima?” | 


489 Janadnya shahih. Hadist ini adalah pengulangan nomor 6683 dan yang panjang 
nomor 6746. Kami telah tunjukkan kepada hadist ini dalam dua hadist yang 
pertama. Kalimat “Sami'tu Rasulullah,” dalam catatan pinggir (2 @ tertulis 
“Syahidtu.” Kata “Wa Rajulan” dalam riwayat () tertulis “Wa rajulun.” Al 
Kharab dengan memfathahkan huruf kha' dan meringankan ra', yang tertulis di 
sini sama dengan (» x). Sementara dalam (8) tertulis Al Kharib tanpa Af, Jika 
demikian kata ini bisa dibaca dengan memfathah kha' dan mengkasrah ra' atau 
mengkasrah kha' dan memfathah ra'. Penjelasan Peang masalah ini telah 
diuraikan secara rinci dalam riwayat yang pertama. 


Musnad Imam Ahmad — 1587 


... 3... Aa 4. Pep 


3 . 
Ko Ge ayat Up Olah UIN As Gi MAY 
at. “X, 2 . . .. TN - .. nc. 0. aan . 
SE Sao GP LA yi MN KE DG : Pak al 


. 
3 0 


aa Tata pin ana 0. 3 0.3 Bee ta 2. aa A5 
S9 V3 COLA Yg 2 jaka Ya BE dadi Jeah Y :JG ie 
| 25 


| 6892. Abdurrazak menceritakan kepada kami, Sufyan 
mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari Salim bin Abu Al Ja'd, 
dari Jaban, dari Abdullah bin Amru, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada orang tua, 
pecandu khamer, orang yang mengungkit-ungkit pemberian, dan anak 
hasil zina.” | | 


3 3 . ? 
jai FAN 3 KI La SP AG Ei5 XAAY 
. 30. at 


ON Aa oi ajh gi Ban pad sak apa Ja 
. NN Na AG SO ta BEN ox LX 8 
an Se bay Gia Oh as alah alat Ko 


"0 Sanadnya shahih. Sufyan adalah Ats-Tsauri. Hadist ini adalah yang panjang 
nomor 6537 dan 6882. Kami telah uraikan pembahasan tentang hadist ini di dua 
hadist yang pertama. Kami tambahkan di sini bahwa riwayat ini disebutkan oleh 
Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawa'id (6:257). Dia berkata, “Diriwayatkan 


oleh Ahmad dan Ath-Thabrani. Dalam sanadnya ada Jaban yang dinilai tsigah . 


oleh Ibnu Hibban. Perawi lainnya adalah perawi kitab Shahih.” Dia juga 
berkata, “Diriwayatkan oleh An-Nasa'i selain sabda Nabi: dan anak hasil zina.” 
Ad-Darimi meriwayatkan hadist ini (2:112) dari Muhammad bin Katsir, dari 
Sufyan, dengan sanad ini sebagaimana telah kami tunjukkan sebelumnya. Ibnu 
Hibban meriwayatkannya dalam Shahihnya (3:48) (Ain) dari Abu Khalifah, dari 
Muhammad bin Katsir, dengan sanad ini. Ibnu Hibban berkata, “Makna 
penafian Al Musthafa SAW tentang anak hasil zina untuk masuk surga — 
padahal anak hasil zina tidak menanggung dosa perbuatan bapak dan ibu 
mereka- adalah pada umumnya anak hasil zina lebih berani untuk melakukan 
perbuatan keji. Atau maksud Nabi SAW bahwa anak hasil zina tidak masuk 
surga adalah surga yang dimasuki oleh anak yang bukan hasil zina, yang tidak 
berani untuk melakukan perbuatan keji.” Had 


(555 — Musnad Imam Ahmad 


Pe POR MU DANA PIA SN UNA PENA PAK Pa 


6893. Abdurrazak menceritakan kepada kami, Aku mendengar 
Al Mutsanna bin Ash-Shabbah, dia berkata: Amru bin Syu'aib 
mengabarkan kepadaku, dari bapaknya, dari Abdullah bin Amru bin 
Ash: Bahwasanya Nabi SAW menetapkan bahwa istri lebih berhak 
atas anaknya selama ia belum menikah (lagi).”! 


?, 
aa doc 8. 


JS pr Apa Lp On Cal SG A5 BLS Anak 

PPA Wage Ina Al ouy 
ON Ai AAN IA Gi de Jai pa th Ala Ai 
KJ at it, GA Dt ia Ha Je aed H0 di uli 


6894. Abdurrazak menceritakan kepada kami, Sufyan 
mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari Hilal bin Yasaf, dari 


“8! Sanadnya hasan yang bisa naik menjadi shahih lighairihi sebagaimana akan 
disebutkan, Insya Allah. Al Mutsanna bin Ash-Shabbah Al Yamani Al Abnawi 
Al Makki: syaikh yang shalih. Ibnu Ma'in menilainya tsigah sebagaimana yang 
diriwayatkan oleh Abbas Ad-Dauri darinya. Ibnu Abi Hatim bertanya kepada 
bapaknya dan Abu Zur'ah tentang Al Mutsanna. Keduanya menjawab, “Layyin 
al hadist.” Ibnu Sa'd, An-Nasa'i, dan lainnya menilainya dha'if. Dia telah pikun 
di akhir usianya. Abdurrazak berkata, “Aku menjumpainya sebagai seorang 
guru yang tua antara dua. Dia berkeliling malam seluruhnya.” Al Bukhari 
menulis biografinya dalam Al Kabir (4/1/419) dan berkata, “Dia meriwayatkan 
dari Atha' dan Amru bin Syu'aib. Yahya Al Oaththan berkata: Al Mutsanna 
tidak meninggalkan dari hadist Amru bin Syu'aib namun dia pikun.” Seperti itu 

. juga disebutkan dalam Ash-Shaghir (halaman 173) dan Adh-Dhu'afa' (halaman 
34). Keduanya kitab karya Al Bukhari. Boleh jadi ini merupakan penilaian yang 
paling adil tentang dirinya. “Al Mutsanna” dengan mendhammah mim, 
memfathah tsa', dan mentasydid nun, sesudahnya ada alif magshurah. “Ash- 
Shabbah” dengan shad, mentasydid ba', dan akhirnya ha'. Hadist semisal 

. makna ini telah disebutkan secara panjang nomor 6707 dari riwayat Ibnu Juraij 
dari Amru bin Syu'aib. Untuk itu kami berpendapat bahwa hadist ini shahih 
lighairihi ketika telah jelas bahwa Al Mutsanna tidak sendirian . 
meriwayatkannya. 


Musnad Imam Ahmad — 5659| 


Abu Yahya, dari Abdullah bin Amru, ia berkata: Aku datang kepada 
Nabi SAW dan beliau sedang shalat dalam keadaan duduk. Aku 
bertanya, “Wahai Rasulullah, aku diceritakan kalau engkau 
mengatakan bahwa shalat dalam keadaan duduk, pahalanya adalah ' 
setengah dari shalat dalam keadaan berdiri, padahal engkau shalat 
dalam keadaan duduk?” Beliau menjawab, “Benar, namun aku 
tidaklah seperti salah seorang dari kalian.” 


1. . 2 0 8 - 


gi Pe up Tak Ui GG Aa UK 140 
BJB GA gi yA gi Bae PPI IE Te BA 
ea yi SE Aa naa ia dadu 
aa ja RN pg AAA Paru 
yak tbt Sab 36 


6895. Abdurrazak ineberitakan kepada kami, Ma'mar 
mengabarkan kepada .kami,..dari.Ashim bin Abu An-Najud, dari 
Khaitsamah bin Abdurrahman, dari Abdullah bin Amru bin Ash, dia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya seorang hamba 
Jika dia berada pada jalan kebaikan dalam'ibadah kemudian dia sakit 
maka dikatakan kepada malaikat yang diwakilkan atasnya: Tulislah 
untuknya seperti amalnya (dalam beribadah) jika dia merdeka sampai : 
— Aku membebaskannya atau Aku mengumpulkannya kepada-Ku.”? 


“92 Sanadnya shahih. Hadist ini adalah pengulangan nomor 6512. kami telah 
tunjukkan hadist ini di sana. Lihat hadist nomor 6883. 

43 Sanadnya shahih. Al Haitsami menyebutkannya dalam Majma' Az-Zawa'id 
(2:303) dan berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad. Sanadnya shahih.” Telah 
disebutkan yang semisal maknanya dari jalur lain dengan sanad-sanad yang 
shahih nomor 6482, 6825, 6826, dan 6870. Al Mundziri menyebutkan dalam 

- sdt-Targhib wa At-Tarhib (4:150) dua riwayat hadist ini dan menisbatkan 

: riwayat yang terakhir kepada Ahmad. Dia berkata, “Sanadnya hasan.” Namun 


(seo) — Musaad Imam Ahmad 


3... . buto ,... 3 0 Pe 


ena yaaa Vo SSP AS Cas “A41 

AO ab da Je dgan IE opa ka 
ab ab ai 533 AA Make ON 2 ih ja 
AN AAA GE ia Ae ja Aa LT Ie LA 


hat Ia « le ja 13 Apa Vleg Aga 
6896. Abdurrazak menceritakan kepada kami, Ma'mar 
mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari “Urwah, dari Abdullah 
bin Amru, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya 
Allah tidak mencabut ilmu dari manusia sesudah Dia memberikannya 
kepada mereka akan tetapi dengan mewafatkan para ulama. Setiap | 
kali ada ulama yang meninggal maka dia membawa ilmu yang ada 
padanya sehingga yang tersisa hanya orang yang tidak berilmu. 
Orang-orang lalu. menjadikan orang bodoh sebagai pemimpin 
mereka. Mereka meminta fatwa dan orang bodoh itu memberi fatwa 
tanpa ilmu. Maka mereka sesat dan menyesatkan.” 


Ao. J 0. 


AP SAN pp Gasa us SN Aa BIS NAVY 
Il de Ke IA Jb An area 


tertulis di dalam kitab itu nama sahabat “Abdullah bin Umar”. Ini jelas adalah 
kesalahan cetak. Kalimat “Aw ukfitahu ilayya”, Al mundziri berkata, “Dengan 
kaf lalu fa' dan ta'. Artinya aku menghimpunnya dan menggenggamnya.” Ibnu 
Al atsir berkata, “Semua yang aku himpun kepada sesuatu berarti aku 
cukupkan.” Dalam Majma' Az-Zawa'id tertulis kata “ulgiyahu” sebagai 
gantinya. Ini jelas kesalahan dari penyalin atau penerbit. 

“94 Sanadnya shahih. Urwah adalah bin Az-Zubair bin Al "Awwam. Hadist ini. 
pengulangan nomor 6511, 6787, dan 6788. 


5 — Musnad Imam Ahmad — 1561) 


..$ 2... Kanan .. 3 3 & 4 par SA 
Sp GS oya CAN ES IP yh Pa E J6 CW Opah 
| | CW | & | dal Lag Nag 2 

6897. Abdurrazak menceritakan kepada kami, Ma'mar 
mengabarkan kepada kami, dari Az-Zukhri, dari Ibnu Al Musayyab, 
dari Abdullah bin Amru, dia berkata: Rasulullah SAW “bersabda, 
“Orang-orang yang adil di dunia akan berada di atas mimbar dari 


permata pada hari kiamat di hadapan Ar-Rahmaan "Azza wa Jalla 
(sebagai balasan) perbuatan adil mereka di dunia.” 


Ao 30. Joo 8 


Ir JA BP — Hae SE Ia Es NAAM 


. n. 80 os 0. 


AN pa JB Al yg Ipa gi MAP Po 


A3 48 6 ola Ot Dj aj Gl de 3 Ko 


Oa tega ya PK 3 dini dea si 
LE Di Lagi eh G3 aa dl di et 


38 
“03) 


h 6898. Abdurrazak menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
mengabarkan kepada kami, Amru bin Syu'aib. mengabarkan 
kepadaku, dari Abdullah bin Amru bin Ash, ia berkata: Kami bersama 
Rasulullah di sebagian puncak lembah ingin melakukan shalat, kami 
dan beliau telah berdiri, tiba-tiba seekor keledai keluar melangkah ke 
arah kami dari bukit Abu Dubb, bukit Abu Musa. Nabi SAW pun 


“98 Sanadnya shahih. Hadist ini adalah pengulangan nomor 6485 dan ringkasan 
nomor 6492. 


— Musnad Imam Ahmad | 


, 


berhenti dan tidak melakukan takbir. Ya'gub bin Zam'ah menghalau | 
keledai itu sehingga jai kasa sai 


“6 Sanadnya dha'ifkarena terputus. Amru bin “Sy'aib tidak bertemu dengan kakek 
bapaknya, Abdullah bin Amru. Hadist ini disebutkan oleh Al Haitsami dalam 
Majma' Az-Zawa'id (2:60). Dia berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad. Para 
perawinya £sigah.”! Dia keliru dalam hal itu karena hadist ini jelas terputus 
karena dalam Amru bin Syu'aib dari Abdullah bin Amru” tidak terdapat kata 
“Dari bapaknya.” Demikian yang terdapat dalam (TG 5) begitu pula yang 
terdapat dalam (e). Namun tertulis di pinggirnya “Dari bapaknya dari 
kakeknya,” hanya saja ini berupa naskah. Kemungkinan naskah inilah yang ada 
pada Al Haitsami yang membuatnya melakukan kesalahan. Jelas dalam hadist 
ini sanadnya terputus. Ibnu Al Atsir menyebutkannya dalam Usud Al Ghabah 
(5:127-128) dalam biografi “Ya'gub bin Zam'ah.” Dia berkata, “Diriwayatkan 
oleh Abdurrazak dari Ibnu Juraij, dari Amru bin Syu'aib, dari Abdullah bin 
Amru bin Ash, dan seterusnya. Demikian pula Al Hafizh menyebutkan hal ini 
dalam biografi Ya'gub bin Zam'ah dalam Al Ishabah (6:352). Dia berkata, 
“Ya' gub bin Zam'ah Al Asadi: Dia disebutkan dalam hadist Abdullah bin Amru 
dengan sanad yang terputus.” Al Hafizh menyebutkan hadist itu kemudian 
berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad, dari Abdurrazak, dari Ibnu Juraij: Amru 
bin Syu'aib mengabarkan kepadaku, dari Abdullah bin Amru. Ibnu Abu Umra 
meriwayatkan hadist ini dari Hisyam bin Sulaiman, dari Ibnu Juraij, dengan 
sanad ini.” Ini semua merupakan bukti-bukti yang menguatkan apa yang ada di 
dalam ushul di sini berupa keterputusan sanadnya dari berbagai jalur yang 
berbeda. Naskah yang ada dalam catatan pinggir (») adalah dha'if dan terjadi 
kesalahan pada Al Haitsami. Syi'b Abu Dubb” dengan mendhammah dal dan 
mentasydid ba'. Dalam Al Ishabah tertulis Syi'b Abu Dzi'b”. Ini jelas 
merupakan kesalahan cetak. Bukit ini terletak di Makkah. Yagut berkata dalam 
Mu 'jam Al Buldan (5:270), “Ada yang mengatakan kalau di bukit itu terdapat 
kuburan Aminah binti Wahab, ibu Rasulullah SAW. Al Fakihi Abu Abdillah 
Muhammad bin Ishak berkata dalam Kitab Makkah karyanya: Abu Dubb ini 
adalah seseorang dari Bani Suwa'ah bin Amir bin Sha'shah. Abu Al Walid Al 
Azragi berkata dalam Kitab Akhbar Makkah (2:169), “Kakekku mengabarkan 
padaku dari Az-Zanji yang berkata: Orang-orang jahiliyah dan pada masa Islam, 
mereka menguburkan orang-orang yang meninggal di bukit Abu Dubb, dari Al 
Hujun ke bukit Ash-Shafa.” Dia juga berkata (2:170), “Bukit Abu Dubb yang 
menjadi tempat bekerjanya para penjagal di Mekah terletak di Ma'lah. Abu 
Dubb adalah seseorang dari Bani Suwa'ah bin Amir. Dia tinggal di situ lalu 
bukit itu dinamai dengan namanya. Di bibir bukit ini terdapat serambi dari batu 
yang dibangun oleh. Abu Musa Al Asy'ari yang ia tinggali ketika dia 
menyingkir dari dua hukum.” Al Azragi juga berkata (2:182), “Sumur Abu 
Musa Al Asy'ari terletak di Ma'lah, di bibir bukit Abu Dubb di Al Hujun.” Dia 
mengatakan hal itu pada kali yang lain (2:219-220). Hal ini menerangkan 


Musnad Imam Ahmad — 


. 80 A6. 9 Ka 3. Pt 


Ola SP AN Ape Dara Tn) IE SAS YAAA 


. 0. 


JB : JB opa Binip ap Pd 
Yg aan Y, so BA SAS ia) Ie D ke 3 1 
#3 aan aa) jau ri 2g am V3 al Ja j3 $$ 
| 3d Jt ala Tah PA Ha, (By 
6899. Abdurrazak menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Rasyid menceritakan kepada kami, dari Sulaiman bin Musa, dari | 
Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari Abdullah bin Amru, dia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak diperbolehkan kesaksian 
pengkhianat lelaki dan pengkhianat perempuan, juga orang yang 
dengki kepada saudaranya. Ti idak diperbolehkan kesaksian pelayan 
atas keluarganya juga tidak diperbolehkan kesaksiannya kepada 


selain mereka” Al @ani? adalah orang yang dinafkahi oleh 
keluarga.” 


. 38.9 Je AN bara 


Park ab deh la dan IG: SIB cola 3 dal 5 
MA La uj 


kepada kita bahwa yang dimaksud “Bukit Abu Musa” di sini adalah “Sumur 
Abu Musa” atau “Serambi Abu Musa” yang dekat dengan “Bukit Abu Dubb.” 
Juga pendapat ini menerangkan tempat bukit itu dari sebagian perawi bukan 
karena “Bukit Abu Musa” telah dinamai demikian sejak masa Rasulullah SAW, 
Jika hadist ini shahih. 

Sanadnya shahih. Hadist ini secara panjang pada hadist nomor 6698. Al Ghimr, . 
dengan mengkasrah ghain dan mensukun mim, artinya adalah orang yang hasud 
dan denga, 


497 


.— Musnad Imam Ahmad . 


6900. Nashr bin Bab menceritakan kepada kami, dari Al 
Hajjaj, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada pemotongan atas 
uang kurang dari sepuluh dirham.” 


£ 


aa Ld ja ai ol en us 


Pd 


“88 Sanadnya shahih. Al Haitsami menyebutkan hadist ini dalam Majma' Az- 
Zawa'id (6:373). Dia berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam sanadnya 
terdapat Nashr bin Bab yang dinilai dha'if oleh mayoritas. Ahmad berkata: Maa 

. kaana bihi ba's.” Demikian Al Haitsami mengatakan!! “Nashr bin Bab” adalah 
guru Ahmad. Kami berpendapat untuk menilainya tsigah dengan bukti-bukti 
yang jelas dalam hadist nomor 1749. Al Haitsami sendiri mengutip ketsigahan 
Nashr dari Ahmad sebagaimana telah kami sebutkan dalam hadist nomor 2228. 
Kemudian Nashr tidak sendirian dalam meriwayatkan hadist ini. Ad-Daraguthni 
meriwayatkan hadist ini dalam 4s-Sunan (halaman 369) dari jalur Abu Malik Al 
Janbi dan dari jalur Zafr bin Hudzail. Keduanya dari Hajjaj bin Arthat. Dua 
sanad ini bagus: Abu Malik Al Janbi adalah Amru bin Hasyim Al Kufi. 
Riwayatnya layyin al hadist laa ba'sa bihi. Ibnu Abu Hatim menulis 
biografinya dalam Al Jarh wa At-Ta'dil (3/1/267). Dia bertanya kepada 
bapaknya tentang Abu Malik. Bapaknya berkata, “Layyin al hadist, hadistnya 
ditulis.” Ini adalah pendapat yang paling adil tentang dirinya. “Al Janbi” adalah 
penisbatan kepada “Janb” dengan memfathah jim dan mensukun nun. Nama 
kabilah dari Yaman. 

Zafr bin Hudzail adalah sahabat Abu Hanifah. Dia tsigah yang sebagian orang 
mengkritiknya tanpa bukti. Al Hafizh menulis biografinya dalam Al-Lisan 
(2:476-478). Ibnu Hibban menulis biografinya dalam Ats-Tsigah (2:171) dan 
menilainya dengan berimbang. Dia berkata, “Zafr bin Hudzail bin Oais, dari 
Baj'anbar. Kunyahnya adalah Abu Al Hudzail, Al Kufi, salah seorang sahabat 
Abu hanifah. Dia meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al Anshari. Hadistnya 
diriwayatkan oleh Syaddad bin Hakim Al Balkhi dan penduduk Kufah. Zafr 
adalah seorang yang ahli dan hafizh, sedikit salahnya, tidak menempuh cara 
sahabatnya (Abu Hanifah) yang kurang hati-hati dalam riwayat. Dia adalah 

sahabat Abu Hanifah yang paling dekat dan paling banyak. kembali kepada 

kebenaran ketika melihatnya. Dia meninggal di Bashrah dan bapaknya dari 

Asbahan. Meninggalnya di wilbapak Abu Ja'far. An-Nasa'i menyebutkannya 

dalam Ats-Tsigah sebagai salah seorang sahabat Abu Hanifah di dalam 

risalahnya yang tercantum di kitab Adh-Dhu'afa' (halaman 35). Dia berkata, 
“Zafr bin Hudzail: tsigah.” Lihat hadist nomor 6687 dan 6891. 


Musnad Imam Ahmad — 


A 25 pb : ak . ore. PA 
Na Dina , ds OR La Opa es cela Ala An 
BA, SY 16 SR ya gn da uap De oa : al dis Para 


Na Ss KIE Ii G5 Gb. :JG edit Ya 


6901. Nashr bin Bab menceritakan kepada kami, dari Al 
Hajjaj, dari Amru bi Syu'aib, dari bapaknya dari kakeknya, dia 
berkata: Sesungguhnya dua orang perempuan dari penduduk Yaman 
datang kepada Rasulullah SAW dengan memakai gelang dari emas. 
Rasulullah SAW lalu bertanya, “Apakah kalian berdua suka Allah 
akan memakaikan gelang dari api neraka kepada kalian?” Mereka 
menjawab, “Tidak, demi Allah wahai Rasulullah.” Beliau lalu 
bersabda, “Tunaikanlah hak Allah atas kalian yang terdapat pada 
(gelang) ini.” 9 


3. , Pa 


en en Pia aa AA 

Bi mati et Le dat: bean 3 dal 

AA Jgn IE NI II RE Tin OI Ip sJ 
Wa Dg AA ah da Ai 


6902. Nashr bin Bab menceritakan kepada kami, dari Hajjaj, 
dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya: Bahwasanya 
seseorang datang kepada Nabi SAW dengan memusuhi bapaknya. 
Orang itu berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia ini telah 
membutuhkan hartaku? Rasulullah SAW lalu bersabda, “Engkau dan 
hartamu adalah milik bapakmu.” 8 


bini Ba banYA Shahih. Hadist ini pengulangan nomor 6667. kami telah tunjukkan 
hadist ini di sana 
'0 Sanadnya shahih. Hadist ini'ringkasan nomor 6678. 


na Musnad Imam Ahmad 


. .. . So 30 -. 


sa Aa Santa alakah MAY 
He Na Na PANAS PB JB te 3 dal 5G 
Ho Ga dil 2 el ab ea GAN 
6903. Nashr bin Bab menceritakan kepada kami, dari Hajjaj, 
dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, “Setiap shalat yang tidak dibaca di 


dalamnya maka shalat itu kurang, kemudian kurang, kemudian 
kuran g »501 


70 Sanadnya shahih. Akan disebutkan j juga nomor 7016. Ibnu Majah meriwayatkan 
hadist ini (1:143-144) dari jalur Yusuf bin Ya'gub As-Sal'i (dengan memfathah 
sin dan mensukun lam), dari Husain Al Mu'allim, dari Amru bin Syw'aib, dari 
bapaknya, dari kakeknya, secara marfu' dengan lafazhh “Setiap shalat yang 
tidak dibaca Al Fatihah di dalamnya maka shalat itu kurang, shalat itu 
kurang.” Al Bushairi berkata dalam Zawa'idnya, “Sanadnya hasan.” As-Suyuthi 
menyebutkan hadist ini dalam Al Jami' Ash-Shaghir (6326) dan 
.menisbatkannya kepada Ahmad dan Ibnu Majah. Namun tidak ada dalam dua 
riwayat Ahmad yang ini dan yang akan datang (nomor 7016) lafazhh 
“Bifaatihatil kitaab.” Al Haitsami menyebutkan hadist ini dalam Majma' Az- 
Zawa'id (2:111) dengan lafazhh, “Setiap shalat yang tidak dibaca Ummul 
Our'an di dalamnya maka shalat itu kurang, kurang, dan kurang.” Al Haitsami 
berkata, “Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam Al Ausath. Dalam sanadnya 
ada Sa'd bin Sulaiman An-Nasyithi. Abu Zur'ah berkata: Kami memohon 
keselamatan kepada Allah! Dia tidak kuat.” Al Hafizh Al Haitsami salah ketika 
dia menyebutkannya dalam 4z-Zawa'id padahal hadist ini terdapat dalam Ibnu 
Majah. Dia juga lupa menyebutkan dalam Al Musnad padalah sanad di 
dalamnya lebih shahih dan lebih bagus! Dia meriwayatkannya dari jalur yang 
dha'if. At-Tirmidzi menunjukkan kepada hadist ini dalam ucapannya, “Wa fil 
baab.” (2:206). Pensyarahnya berkata, “Adapun hadist Abdullah bin Araru, 
diriwayatkan oleh Al Baihagi dalam kitab 4! Gira'at dan Al Bukhari dalam juz 
Al Oira'at.” Al Khidaj, dengan mengkasrah kha' dan meringankan dal. Ibnu Al 
Atsir berkata, “Kurang. Dikatakan: Khadajat An-Naagat, unta melahirkan 
anaknya sebelum waktunya walaupun telah sempurna bentuk tubuhnya.” 


Musnad Imam Ahmad — 


5. K6 


Hb gp gpb HE pm PA ej pai BA AAA 
2... Pr ” ng Gn ro A 2, 1 - . . . 0. ... 
Oa ES Ng RA Oo Jan Ol aan 3 al 3 
... 2. Tar nana” N pn T. . an 31 
SA PAS Iggy engan Lalang Ol de ca) Sela 
| nakal! Lai FYI 
. 6904. Nashr bin Bab menceritakan kepada kami, dari Hajjaj, 
dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata: 
Bahwasanya Rasulullah SAW menetapkan perjanjian antara kaum 
Muhajirin dan kaum Anshar agar mereka memperkuat perlindungan 


mereka dan menebus tawanan mereka dengan cara yang baik dan 
mendamaikan di antara kaum muslimin.” | | 


OP APP oa yP Jelita YP AG Hi Tas Gi AA 0 
padat Rantog SAI Jt II HUI AS S6 Ld as 


. 
.. ... 


AI aa 33 Dag 


6905. Nashr bin Bab menceritakan kepada kami, dari Isma'il, 
dari Oais, dari Jarir bin Abdullah Al Bajali, dia berkata: Kami 
menganggap berkumpul di tempat keluarga mayyit dan membuat 
makanan setelah menguburkannya sebagai ratapan.” 


“2 Sanadnya shahih. Telah disebutkan dalam Musnad Ibnu Abbas nomor 2443 dari 
Suraij, dari Ibad, dari Hajjaj. Di sana telah kami sebutkan bahwa hadist tersebut 
diriwayatkan olehnya di tempat itu kepada hadist yang sesudahnya dari Ibnu 
Abbas dengan lafazhh “Mitslahu.” Hadist Abdullah bin Amru ini telah 
disebutkan oleh Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawa'id (4:206) dan dia 
mengatakan, Diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam sanadnya ada Al Hajjaj bin 
Arthat yang merupakan seorang mudallis, tetapi tsigah. “Al "Aani” dengan 'ain: 
Artinya tawanan. Dalam Majma' Az-Zawa'id tertulis “Ghaa'ibahum”. Ini 
adalah kesalahan dari penyalin atau penerbit. 

50 Sanadnya shahih. Isma'il adalah bin Abu Khalid, sebagaimana yang dijelaskan 
dalam riwayat Ibnu Majah. Oais adalah bin Abu Hazim. Hadist ini diriwayatkan 


— Musnad Imam Ahmad : 


. .. 3... K5 


ea ae engan en aa AA ' 


7... 


SA dag Io Ip ES JB Kel 1 dal LP 
Mba TA ola 

6906. Nashr bin Bab menceritakan kepada kami, dari Hajjaj, 

dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya,dari kakeknya, dia berkata: 


oleh Ibnu Majah (1:252) dari Muhammad bin Yahya, dari Sa'id bin Manshur, 
dan dari Syuja' bin Mukhallad. Keduanya meriwayatkannya dari Hasyim, dari 
Isma'il bin Abi Khalid, dengan sanad itu. Al Bushiri berkata dalam Zawa'idnya, 
“Sanadnya shahih. Para perawi pada jalur yang pertama sesuai dengan syarat Al 
Bukhari sedangkan yang kedua sesuai dengan syarat Muslim. Memang 
demikian kenyataannya. Al Majd Ibnu Taimiyah dalam Al Muntaga (1933) juga 
telah menyebutkannya dan dia menisbatkannya kepada Ahmad saja. Sedangkan 
pensyarahnya, yaitu Asy-Syaukani (4:148) menisbatkannya kepada Ibnu Majah 
dengan sanad yang shahih. Hadist ini dari Musnad Jarir bin Abdullah Al Bajali 
sebagaimana sudah jelas dan tidak ada kaitannya dengan Musnad Ibnu Amru 
bin Ash. Di samping itu dia tidak menyebutkannya sekali lagi dalam Musnad 
Jarir yang akan datang pada (juz 4 halaman 357-366 cetakan Al Halabi). Yang 
dimaksud dengan membuat makanan di sini adalah sesuatu yang dihidangkan 
oleh keluarga mayyit untuk menjamu orang-orang yang datang untuk 
bertakziyah- kata mereka!! Sesungguhnya sunnah yang ada adalah orang-orang 
membuatkan makanan untuk keluarga mayyit bukan keluarga mayyit yang 
membuatkan untuk orang lain berdasarkan sabda Rasulullah SAW ketika 
didatangkan jenazah Ja'far bin Abi Thalib: Buatkanlah makanan untuk keluarga 
Ja'far karena mereka sudah disibukkan dengan urusan mereka. Telah dijelaskan 
dalam hadist Abdullah bin Ja'far dalam hadist nomor 1751. Oleh karena itu Al 
Majd Ibnu Taimiyah membuat satu judul bab atas dua hadist tersebut: bab 
Sha'ut tha'am li ahlil mayyit wa karaahatuhu minhum linnaas. As-Sanadi dalam 
syarah Ibnu Majah mengatakan, “Secara umum hal ini bertolak belakang 
dengan sunnah yang ditetapkan, yaitu orang-orang lain yang membuatkan 
makanan untuk keluarga mayyit. Maka berkumpulnya orang lain di rumah 
mereka sehingga mereka terpaksa membuatkan makanan untuk mereka 
bertentangan dengan itu. Banyak ahli figh yang menyebutkan bahwasanya 
menghidangkan makanan yang dilakukan oleh keluarga mayyit bertentangan 
dengan akal karena penjamuan itu seharusnya dilakukan berdasarkan 
kegembiraan bukan bedasarkan kesedihan.” Ini merupakan keterangan yang 
baik dan berharga. 


. Musnad Imam Ahmad — 


Rasulullah SAW menjama' antara dua Shalat pada waktu beliau 
memerangi Bani Al Musthalig. 4 


e 38 20 35 8 


Jar 4 AN ae JB gag TAN Era Pem TAI 
Gn ia Me G3 is Trera Ha atu 19 


PT.) 


Na aa an Ibu ga pap 3 
ga “ AS Ga Gi di UG ta 


Dan MAN, 

Menag PP PR) 

.6907. Al Hakam bin Musa menceritakan kepada kami, 
(Abdullah bin Ahmad berkata), Aku mendengarnya dari Al Hakam 
bin Musa, Muslim bin Khalid menceritakan kepada kami, dari Hisyam 
bin Urwah, dari bapaknya, dari Abdullah bin Amru, dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang bersumpah dengan 
satu sumpah lalu dia melihat sesuatu yang lain yang lebih baik 


darinya maka hendaknya dia melakukan yang lebih baik dan 


membayar kaffarat sumpahnya. 


54 Sanadnya shahih. Hadist ini telah disebutkan dalam hadist 6682. Lihat pula 
hadist nomor 6694. 

505 Sanadnya dha'if karena Muslim bin Khalid. Al Hakam bin Musa Al Ganthari: 
telah dijelaskan mengenai ketsigahannya dalam hadist nomor 1051. Kami 
tambahkan di sini bahwa Shalih Jazarah menyebutkannya tsigah dan dapat 
dipercaya. Al Bukhari menulis biografinya dalam Al Kabir (1/2/342). Muslim 
bin Khalid adalah Az-Zinji. Telah kami jelaskan tentang kedha'ifannya dalam 
hadist nomor 613. Hadist ini disebutkan oleh Al Haitsami dalam Majma' Az- 
Zawa'id (4:184). Dia berkata, “Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al 
Kabir. Dalam sanadnya terdapat Muslim bin Khalid Az-Zinji. Dia dinilai tsigah 
oleh Ibnu Hibban dan lainnya sedangkan Ahmad dan lainnya menilainya 
dha'if.” Lihat hadist nomor 6736. 


1570| — Musnad Imam Ahmad | 


PPN SL LN 2 SANA Ma PAN RRa SE Oia Set MA SEN EA ON ROA ti 


AL la Ii BIP ENI IN XP Ly IS SIS MAKA 
..- 0. 30 4G. 3 1. - 2. 2. .. ) Lot, 
$ o- Sen Lau . Tea) .. 5 ni 
FA oi BA 3 IE III GS LS AN SE 
e £ 1 ARE Tag PP .. - Nk Isi An 
da Lo Jgn OS PI Heo sia ae Ie Ui 
KA Kenya aa AM mata Kee hns  “Ti An ma an Ada an 
Ap AAS skit Clkag peking MIE AI sae Al Jah HIU Seda 
Saba Bi Jo Kn Bb an Bag 


16 in AI Lang KN JB dian Wa Tina Lah 3 TP 
f5 BIRAN) 2069 tlg lp Jo A1 Jpn ya 5) AK 
Mn Se ja 

6908. Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Al Walid 

bin Muslim menceritakan kepada kami, Al Auza'i menceritakan ' 
kepadaku, Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepadaku, Muhammad 
bin Ibrahim bin Al Harits At-Taimi menceritakan kepadaku, Urwah 
bin Az-Zubair menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku berkata 
kepada Abdullah bin Amru bin Ash: “Ceritakan kepadaku tentang 
perbuatan yang paling keras dilakukan orang-orang musyrik kepada 
Rasulullah SAW. Dia berkata, “Ketika Rasulullah SAW sedang shalat 
di teras Ka'bah, tiba-tiba datanglah Ugbah bin Abu Mu'aith. Dia 
memegang pundak Nabi SAW, mengangkat baju beliau ke lehernya 
dan mencekiknya dengan kuat. Lalu datanglah Abu Bakar kemudian 
dia memegang pundak Ugbah dan menyingkirkannya dari Rasulullah 
SAW sambil berkata, “Apakah kamu akan membunuh seorang laki- 
laki karena dia mengatakan “Tuhanku ialah Allah' padahal dia telah | 


Musnad Imam Ahmad — 


ea aa aa Me aa na Ka aan ban ma aa tea et ta tnial dat 


datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari 
Tuhanmu? (Os. Ghaafir (40: ad Gis 


8. AG - Jo 36. 4 8 


gi AB Gp AAh Ela it GI USA EA NA. 


s75 Aa 2, .. ee. 8 
APA ato dus pb ai Ba pa jp Aa 
Un UI ella Bie) Ha Ie MAS Jaa el 
ARE US CAS ah pn 2G EN ni UK 
6909. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Atha bin As-Sa'ib, dari 
bapaknya, dari Abdullah bin Amru, ia berkata: Seorang laki-laki 
datang menemui nabi SAW, ia membai'at beliau untuk ikut berhijrah 


dengannya, dan mengokohkan bai'atnya, lalu ia berkata, “Aku tidak. 
datang kepadamu kecuali aku telah membuat keduanya menangis,” 


“6 Sanadnya shahih. Ali bin Abdullah: Ibnu Al Madini, seorang imam hafizh, guru 
dari Al Bukhari dan salah seorang sahabat Imam Ahmad. Ia meriwayatkan 
hadist dari imam Ahmad dengan periwayatan antara sesama sahabat/rekanan 
dan periwayatannya dari Imam Ahmad telah dikemukakan pada hadist (2248, 
5437). Hadist di atas diriwayatkan oleh Al Bukhari (7/426) dari Ibnu Al Madini 
dengan sanad demikian. Al Bukhari juga meriwayatkannya (7/34) dari 
Muhammad bin Yazid Al Kufi. Ia juga meriwayatkannya (7/127-128) dari Iyasy 
bin Al Walid. Keduanya (Muhammad bin Yazid dan Iyasy bin Al Walid) 
meriwayatkannya dari Al Walid bin Muslim dengan lafazhh ini. Setelah 
meriwayatkannya dari Iyasy Al Bukhari mengatakan: “Hadist ini dikuatkan pula 
oleh Ibnu Ishak: Yahya bin Urwah meriwayatkannya dari Urwah: Aku katakan 
kepada Abdullah bin Amr. Penguatan riwayat oleh Ibnu Ishak yang diisyaratkan 
oleh Al Bukhari akan dikemukakan dalam satu riwayat yang panjang (7036). 
Hadist ini (di atas) dari riwayat Al Walid bin Muslim dari Al Auza'i, Ibnu 
Katsir menyebutkan dalam tafsirnya (7/282) dari Al Bukhari dari Ibnu Al 
Madini. Ia juga menyebutkannya dalam kitab Tarikh-nya (1!1/45-46) dari Al 
Bukhari dari Iyasy bin Al Walid. Dalam kitab tersebut ia (Ibnu Katsir) juga 
mengatakan, “Hanya Al Bukhari yang meriwayatkannya,” yakni tidak terdapat 
dalam shahih Muslim. Para penulis kitab hadist yang enam juga tidak 
meriwayatkannya kecuali Al Bukhari, sebagaimana telah Ba dalan kitab 
Dzakha'ir Al Mawarits (4535). 


— Musnad Imam Ahmad 


yakni kedua orang tuanya. Rasulullah SAW lalu bersabda, “Buatlah 


keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya 


menangis '. ssi) 


Pt . A0 346. 4 Papa 


Ji Abe ya ik EA An Ka Ha AA. 

Id ai Jo Bp op ap Ian al pg AI 
Ka Jas YA j5 la bag Y ads 4 cord “J6 
Maa AL KS) daa AI al TI aa FI AG Oa WA 


3. - 


NYA P Oya 5 ws GX 3 2 3 das MI 25, 
BP 3 3 ig H5 Oa gp BL Mann 21 Pa 
Sy 03 Sa ay SI Y abs A3 cal FTI CA) 
e ge Kari Opal & at: ot, 5 wis (kasmaran Set 
Ap ni US AN Teu tia Ta 25 gal HA 
PSA op PB bata pal BE Ta ta 
215 oa aU pakan AV 313 MY NS 
da An as aa Ja Inn et al adal ya 


Ay 


.. 


1 Sanadnya shahih. Hadist ini pengulangan dari hadist (6869). 


Musnad Imam Ahmad — 


203 J 6. — Tube 


Cena Sai H1 Seab Lentutan 
2 di Jus Sha Ae iba ira dak Ai Gi SS 
La AG Naa ca ja Bl 1 


SI At ae JG 


6910. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 


Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Atha' bin As-Sa'ib, dari 
bapaknya, “Abdullah bin Amru, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Dua sifat atau perbuatan, tidaklah seorang muslim selalu 
menjaganya melainkan ia akan masuk surga. Keduanya mudah tetapi 
sedikit orang yang mengerjakannya, yaitu bertasbih sebanyak sepuluh 
kali, bertahmid sepuluh kali dan bertkabir sepuluh kali setiap selesai 
shalat, maka semuanya (jika dikalikan) menjadi seratus lima puluh 
kali yang diucapkan dengan lisan dengan seribu lima ratus pahalanya 


di timbangan. Kemudian bertasbih tiga puluh tiga kali, bertahmid tiga | 


puluh tiga kali dan bertakbir sebanyak tiga puluh empat kali 
— “Atha' bin Ja'far tidak mengetahui kalimat mana yang diucapkan 
tiga puluh empat kali— jika seseorang (dari kalian) ingin pergi tidur, 
maka semuanya berjumlah seratus kali ucapan dengan lisan dengan 
seribu pahala di timbangan. Adakah di antara 'kalian yang melakukan 
kejahatan sebanyak dua ribu lima ratus kali dalam satu hari? Mereka 
(para Sahabat) berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana bisa keduanya 
mudah tetapi sedikit orang yang mengerjakannya?” Rasulullah SAW 
bersabda, “Syetan mendatangi seorang dari kalian setelah selesai 


shalatnya, lalu ia mengingatkannya akan keperluan ini dan itu 
sehingga iapun bangkit dan tidak mengucapkannya, lalu apabila ia 


ingin tidur, syetan itu datang lagi dan membuatnya tertidur sebelum 
ia mengucapkannya.' Aku melihat Rasulullah SAW menghitung 
kalimat-kalimat tersebut dengan tangannya.” 

Abdullah (bin Ahmad) berkata: Aku mendengar Ubaidullah Al 
Oawariri berkata: “Aku mendengar Hammad bin Zaid berkata, “Atha 


| 15741 — Musnad Imam Ahmad 


bin As-Sa'ib Al Bashrah datang, lalu Ayyub mengatakan kepada 
kami, “Datanglah kalian kepadanya, tanyakan kepadanya tentang 
hadist “tasbih”, yakni hadist ini.” 


to. 80 3G. 4 Ia 


, G3 Sapa Lido .VAYA 


- 
AG 


0. () 0 8 0. 

OS "| 0S Ienh Cod 
Ae nh Ne : 3 aa Hiasan SA TA o£ 4 
Ta ha Sl Gibo Ga GP tan aa Gp jet ya jera 
si By. Laik Tian LAS id 1 8x01 Ig ec s0 £ sg 
JB Gp cr J3 SB tere deni Ul Ai 
6911. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari seorang laki- 
laki dari Makkah, dari Abdullah bin Amru, dari Nabi SAW, 
bahwasanya beliau melihat satu kaum yang sedang berwudhu dengan 


wudhu yang tidak sempurna, maka beliau bersabda, “Celakalah tumit- 
tumit kaki (yang tak terkena wudhu) dalam neraka. LA 


o- Lo 3G. 3 AS 


- 4 - - 
“.A 8, 8 3 . oo 01 ac 012 05 . an .. 


. 
rd - 


508 Sanadnya shahih. Kepanjangan dari lafazhh hadist (6498). Dan hadist ini telah 
kami kemukakan takhrijnya serta telah kami isyaratkan di tempat tersebut. Lihat 
. pula hadist (6554). | 
509 Sanadnya shahih, meskipun secara zhahir tidak disebutkan salah satu perawinya 
dari kalangan Tabi'in. Abu Bisyr: Abu Ja'far bin “Iyasy, anak dari Abu 
— Wahsiyyah Al Yasykuri yang biografinya telah disebutkan pada hadist (6259). 
Lelaki dari Mekah yang Abu Bisyr meriwayatkan hadist di atas darinya 
bernama Yusuf bin Malik sebagaimana yang akan ditunjukkan oleh dua riwayat 
selanjutnya (6976, 7103) dan sebagaimana yang dicantumkan oleh Al Hafizh 
dalam At-Ta'jil (hlm. 551). Ibnu Malik: Telah disebutkan biografinya pada 
(6510). Hadist ini merupakan ringkasan hadist (6883) dan kepanjangan 
(sambungan) hadist (6528) dan telah kami isyaratkan di situ. 


Musnad Imam Ahmad — 


Ata 2 ERA GP MR AAN JG aa 
PE 3 aa Kn D Basa 

6912. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Isma'il —yakni Ibnu Abu 
Khalid—, dari Asy-Sya'bi, dari Abdullah bin Amru, dari nabi SAW, 
beliau bersabda, “Sesungguhnya orang berjirah adalah orang 
meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah, dan seorang Muslim 


(yang hakiki) adalah orang yang kaum Muslimin selainnya selamat 
dari kejahatan lidah dan tangannya.” 


AA gi ak ja Gb Gb jaan Ah Kaban Gala. TAI 
it of sni Tya Ol SAN GA UI : 


CAT Li Hara LG dang GI Ju La oi Aa UN 
A Ane Bag AU Cena JS GL : aa da ( 2: -JE Ja ah 


S1 BE aa ka AA ia Ia GW de is 
Yaa 


6913. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Sa'ad bin Ibrahim, bahwa ia 
mendengar seorang laki-laki dari bani Makhzum menyampaikan 
hadist dari pamannya, bahwasanya Mu'awiyah hendak mengambil 
sebidang tanah milik Abdullah bin Amru. Tanah itu dinamakan Al 
Wahth. Ia (Abdullah) lalu memerintahkan para pelayan (budaknya) 


510 Sanadnya shahih. Pengulangan hadist (6806). Lihat pula hadist (6837,6890). 
Lafazhh “Dan seorang Muslim terdapat pada (8). Adapun lafazhh “seorang 
Mu'min' adalah naskah yang terdapat pada catatan kaki (p). 


—— Musnad Imam Ahmad 


agar mempersiapkan peralatan perang, mereka ingin memerangi 
Mu'awiyah. Ja (paman perawi) berkata: “Maka aku mendatanginya 
dan berkata: “Apa ini!” Abdullah menjawab: “Sesungguhnya aku 
pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah seorang 


muslim dianiaya lalu ia memerangi (orang yang menganiayanya) 
kemudian ia terbunuh, melainkan ia telah mati syahid.” 


Loc 2036. 3 ih 


3 . . 
MAL oh Aka GP Ka SAS ikon Gpp Kaban Cab MAN 
MAP RA KP La 1G oa gp Llb bi Jia 2 


3 0. .. .. . 2 Sing .. as , 2 . aa id 2 


. 


AAA Kan aa 3 Ob AR at BE ja 


SI! Sanadnya dha'if karena ketidakjelasan laki-laki dari bani Makhzum dan nama 
pamannya tersebut. Ath-Thayalisi juga meriwayatkannya (2294) dari Syu'bah 
dengan sanad seperti ini. Asal hadist ini adalah shahih. Adapun hadist 
marfu'nya terdapat pada (6522) dengan lafazhh: “Barangsiapa yang terbunuh 
karena mempertahankan hartanya, maka ia telah mati syahid. Hadist yang 
serupa maknanya juga sudah berulang kali disebutkan dan telah kami isyaratkan 
ditempat itu. Dan akan kembali disebutkan sejumlah hadist lainnya lainnya baik 
dengan lafazhh panjang maupun ringkasnya sebagaimana telah kami isyaratkan 
pula. Dalam Fath Al Bari (5/88) Al Hafizh menyebutkan bahwa Ath-Thabari 
meriwayatkannya dari jalur Haiwah bin Syuraih dari Abu Al Aswad dari 
. Ikrimah. Di dalam riwayat tersebut dinyatakan bahwa seorang pelayan 
Muw'awiyah membuat satu saluran 'air untuk mengairi sebidang tanah. Saluran 
air itu kebetulan melewati dinding (bangunan) milik keluarga Amr bin Al Ash. 
Pelayan itu berkeinginan untuk menembus (menghancurkan) dinding agar air 
itu bisa mengalir menuju sebidang tanah tersebut. Amr bin Al Ash beserta para 
pembantu (budak)-nya lalu datang dengan membawa senjata mereka dan 
berkata, “Demi Allah kalian tidak akan menembus dinding kami hingga kami 
semua binasa,” kemudian ia menyebutkan hadist tersebut. Pelayan yang 
dimaksud bernama Anbasah bin Abu Sufyan sebagaimana yang nampak 
terdapat dalam riwayat Muslim. Ia bekerja untuk saudaranya yang mempunyai 
tempat tinggal di Mekah dan Tha'if. Tanah tersebut berada di Tha'if. Semisal 
riwayat Muslim yang disebutkan di dalamnya nama Anbasah akan disebutkan 
pula pada (6922). Wahth adalah nama kebun mereka di Tha'if sebagaimana 
telah kami perincikan pada hadist (6644). 


Musnad Imam Ahmad — 157741 


SIS piao po 208 KAM La Gaet Aib 105 (pt ara 
Ep Jaa) G3 ora as 

6914. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Sa'ad bin Ibrahim, dari Hilal 
bin Thalhah atau Thalhah bin Hilal, ia berkata: “Aku mendengar 
Abdullah bin Amru berkata: “Rasulullah SAW pernah bersabda 
kepadaku: 'Hai Abdullah bin Amru, lakukanlah puasa dahr 
(sepanjang masa) dengan berpuasa tiga hari setiap bulan!” Ia 
(Perawi) berkata: Kemudian Nabi membacakan ayat: “Barangsiapa 
berbuat satu kebaikan maka ia akan mendapat balasan pahala 
sepuluh kali lipatnya.” Kemudian Abdullah berkata: Aku sanggup 
melakukan lebih dari itu. Maka Nabi SAW bersabda, (Kalau begitu) 


berpuasalah seperti puasa nabi Daud, beliau berpuasa satu hari dan 
berbuka satu hari”? 


'2 Sanadnya shahih. Thalhah bin Hilal: Al Bukhari mencantumkannya dalam AI 
Kabir (11/2/34T). Ia berkata, “Thalhah bin Hilal Al Amiri, meriwayatkan dari 
Abdullah bin Amr. Ali mengatakan demikian kepada kami dari Amr bin bin 
Abu Razin dari Syu'bah.dari Sa'ad bin Ibrahim. Ghandur dan An-Nadhr: Hilal 
bin Thalhah.” Ghundar adalah Muhammad bin Ja'far yang merupakan Syaikh 
(guru) Ahmad dalam sanad ini. Ibnu Hibban mencantumkannya dalam Ats- 
Tsigah (hlm. 228-229) dan ia menegaskannya dengan satu perkataan, ia berkata, 
“Thalhah bin Hilal Al Amiri: Meriwayatkan dari Abdullah bin Amr, 
meriwayatkan darinya Sa'ad bin Ibrahim.” Kemudian ia (Ibnu Hibban) 
meriwayatkan hadist ini, sebagaimana penjelasan yang akan datang. Al Husaini 
telah meringkasnya dalam kitab Al Ikmal yang kemudian diikuti oleh Al Hafizh 
dalam At-Ta 'jil, keduanya tidak mencantumkannya dengan nama Thalhah atau 
Hilal, disamping Al Hafizh tidak mencantumkannya dalam kitab Tahdziibnya. 
Hadist tersebut juga diriwayatkan oleh ath Thayalisi (2280) dari Syu'bah 
dengan sanad ini. Ibnu Hibban meriwayatkannya dalam Ats-Tsigaat: “Umar bin 
Muhammad Al Hamdani meriwayatkan kepada kami, ia mengatakan: Abu Al 
Asy'ats Ahmad bin Al Migdam Al Ajalli meriwayatkan kepada kami, ia 
mengatakan, “Muhammad bin Bakr Al Barsani meriwayatkankan kepada kami 
dari Syu'bah dari Sa'ad bin Ibrahim, ia berkata: Aku mendengar Thalhah bin 
Hilal, seorang laki-laki dari bani Amir berkata: “Aku mendengar Abdullah bin 
Amr berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Hai Abdullah bin Amr, lakukanlah 
puasa dahr, Barangsiapa yang melakukan satu kebaikan maka ia kan 


. 


— Musnad Imam Ahmad 


.. « . . 0... 3.0 Pa ta. AS 
Pa AS aj kah Blb 759 GAS AAN 
or A ., 1 2 . 5 £ 1 papi .. , 7? . . #. . 
AE Iko gr JB EOS Up AN LE Kanal pe 


Kan khan ae La AU Up ee al 


LA abal DS AIA Ale 395 io gatal Jini io JG celah 
| | ME Jai 


6915. Rauh menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, dari Ziyad bin Fayyadh, dari Abu “Iyadh: Aku 
mendengar Abdullah bin Amru berkata: “Rasulullah SAW bersabda, 
'Berpuasalah satu hari dan engkau akan mendapatkan pahala dari 
sisanya," hingga beliau menyebutkan sampai empat atau lima hari, 
—Syu'bah ragu-ragu— Rasulullah bersabda, “Puasalah dengan 
puasa yang paling utama, yaitu puasa Daud AS, ia berpuasa satu hari 
dan berbuka satu hari.” 


mendapatkan pahala sepuluh kali lipatnya,” maka aku berkata: Sesungguhnya 
aku sanggup melakukan lebih dari itu. Nabi SAW bersabda, “Lakukanlah puasa 
Daud, beliau berpuasa satu hari dan berbuka satu hari.' Dalam Ad-Durr Al ' 
Mantsur (6/65) As-Suyuthi menyebutkannya dengan sangat ringkas, ia 
menisbatkannya hanya kepada Ibnu Mardawaih. Dalam maknanya terdapat 
beberapa riwayat hadist yang panjang mengenai ketekunan Abdullah bin Amr 
dalam beribadah. Telah disebutkan hadistnya pada no. 6477, tetapi kami 
terlewatkan untuk mengisyaratkan kepada nomor tersebut di situ, lihat hadist 
(6680). : 

513 Sanadnya shahih. Ziyad bin Fayyadh, dengan harakat fathah pada /a' dan 
tasydid ya”, diakhiri huruf dhadh mu'jamah, adalah Al Khuza'i Al Kufi tsigah. 
Ia dinilai tsigah oleh Ibnu Al Madini, Ibnu Ma'in, Abu Hatim dan lainnya. Al 
Bukhari mencantumkannya dalam Al Kabir .(11/1/334). Ibnu Hibban juga 
menyebutkannya dalam Ats-Tsigah (hlm. 467). Abu “Iyadh —dengan harakat 
'kasrah pada huruf “ain dan huruf ya tanpa tasydid- adalah Amr bin Al Aswad 
Al Unsi sebagaimana telah kami tarjihkan pada (6497). Kami tambahkan di sini, 
bahwa ia telah disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsigah (hlm. 279). 
Hadist ini diriwayatkan oleh Muslim (I/321) dari jalur Muhammad bin Ja'far, 
dan oleh An-Nasa'i (1/325) juga dari jalur Ibnu Ja'far dan pada (1/327) dari jalur 
Hajjaj bin Muhammad, keduannya meriwayatkan dari Syu'bah dengan sanad 
ini. Ath Thayalisi meriwayatkannya dari Syu'bah juga, akan tetapi ia 


Musnad Imam Ahmad — |579 1: 


| 


- , . natal Pa 


CAP Gl PKI at Gas AS Ep Spot Cab MAYA 
iwat jf YG IU dala WA AA oma gl da ds Ju 


«| Li :JG :J6 aan ee mi Shara Bas “sin re 


- 2 AS 


Se Jen Ipa I JB copa gi M5 5 Up plan 


Aa sa aa (5 Pan Aa BAE sy Teng 


Gas KA data : Sbb yaa FA 


.. . .. 


Maan cam jiph Hee 


6916. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Abu Bakar, 
yakni Ibnu Iyasy, menceritakan kepada kami, dia berkata: Kami 
datang menjenguk Abu Hashin bersama-sama Ashim. Abu Hashin 
berkata kepada Ashim: Apakah engkau mengingat hadist yang 
diriwayatkan kepada kita oleh Al Oasim bin Mukhmirah? Ia berkata: 
“Ya, sesungguhnya ia meriwayatkan kepada kita hadist dari Abdullah 
bin Amru, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seorang 
Muslim mengeluh (sakit), maka 'akan dikatakan kepada Malaikat 
pencatat amalnya: Tulislah untuknya pahala semisal amalnya, sebab 
ia telah bebas hingga Aku mencabut nyawanya atau melepaskannya 
(dari penyakitnya).” Abu Bakar berkata: “Ashim dan Abu Hashin 


men yaNanNa yakni kedua-duanya” 


menyebutkannya secara ringkas. Dan hadist.ini sebagaimana sebelumnya, 
adalah salah satu riwayat dari kisah Abdullah bin Amru (6477), dan kami 
lengah (lupa) untuk mengisyaratkannya di situ. 

514 'Sanadnya shahih. Abu Hashin —dengan harakat fathah pada ha' dan kasrah 
pada Shad— adalah Utsman bin Isham Al Asadi, telah dijelaskan tentang 
penetapan status tsigahnya (1024,6826). Ashim: Ibnu Bahdalah, yaitu Ibnu Abu 

' An-Najud, dikenal sebagai seorang ahli gira'at. Hadist ini telah disebutkan 
berulang kali dari jalur Al Gasim bin Mukhaimarah (6482,6825, 6826, 6870). 
Hadist yang semakna juga telah disebutkan dari jalur yang lain (6895). 


— Musnad Imam Ahmad 


AP MI Aa BA EIS 396 Ip Saya CAS AAN 
LI ana Pd PL yA PP CE Yi GALI 
2 £ “. 2 : FI 5, NI 2,0 .. . 5 4 3 - "2 : ?” 1 . ? 
OS lo JS dah (B Ae ky HEM Ceko dn an 
MY dl Yg da ILY 33 Jd Batal 3 
6917. Musa bin Daud menceritakan kepada kami, Abu Az- 
Zinad menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al Harts, 
dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata: Aku 
mendengar Rasulullah SAW —pada tahun penaklukkan kota 
Makkah— bersabda: “Setiap sumpah yang diucapkan pada masa 
Jahiliyah tidak menghasilkan apa-apa dalam Islam melainkan hanya 
kesulitan, dan tidak ada sumpah (jahiliyah) dalam Islam. cdi 


2 . SA. Pe 6.3... 


Hp pb YA Cab» PA Haram KENA 

We AE So Ih HE 5 rp al 3 
6918. Asbath bin Muhammad menceritakan kepada ban: Ibnu 

Ajlan menceritakan kepada kami, dari Amru bin Syu'aib dari 


bapaknya dari kakeknya, ia berkata, “Rasulullah SAW melarang 
meminjamkan sekaligus menjual, melarang dua transaksi dalam satu 


515 Sanadnya shahih. Ibnu Abu Az-Zinad: adalah Abdurrahman bin Al Harts, yaitu 
Abdullah bin Iyasy, anak Abu Rabi'ah Al Makhzumi. Hadist ini merupakan 
ringkasan dari hadist (6692). Al Bukhari meriwayatkan hadist serupa dalam AI 
Adab Al Mufrad (hlm. 83-84) dari jalur Sulaiman bin Bilal dari Abdurrahman 
bin Al Harts. 


Musnad Imam Ahmad — BI 3 


penjualan, melarang menjual barang yang tidak engkau miliki, dan 
keuntungan yang belum terjamin.””'$ | 


-JG gerai Abadi Byun Gi SAKA EN ANA 

Ol menta sea Senen AE 3 Ki it 
- 4 5 35 3 Ke taai 2 8 - s y.y 

gala Uplaitus 2NCO (SIG AI Ol 1JG la ale an Ko MI 


PI FA deh seb Gi YA DG II ag 
h 6919. Muhammad bin Sawa' Abu Al Khaththab As-Sadusi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya kepada Al 
Mutsanna bin Ash-Shabbah, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, 
dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya Allah telah menambahkan shalat untuk kalian maka 
Jagalah shalat itu, yaitu shalat witir.” Amru bin Syu'aib berpendapat | 
bahwa witir itu bisa diulang walaupun setelah berlalu satu bulan." 


'IS Sanadnya shahih. Ibnu Ajlan: Ia adalah Muhammad bin Ajlan. Hadist ini 
pengulangan dari hadist (6628, 6671), keduanya telah kami isyaratkan di awal 
penjelasannya. . 

'M Sanadnya hasan. Muhammad bin Sawa' bin “Anbar As-Sadusi Al Bashri Al 
Makfuf!: Tsigah, salah seorang guru dari Ahmad. Ibnu Hibban, Ibnu Syahin dan 
lainnya menilainya tsigah. Al Bukhari menulis biografinya dalam Al Kabir 
(1/1/106). “Sawa': Dengan menfathah sin, meringankan wawu dan akhirnya 
hamzah. Tertulis dalam kitab Manaagib Ahmad karya Ibnu Al Jauzi (him. 48): 

. “Sawar”, jelas ini merupakan kesalahan cetak. 

Al Mutsaanna bin As-Shabbah: Kami telam menulis biografinya dalam hadist 
no. (6893) dan kami menilai bahwa hadistnya hasan. Hadist ini diriwayatkan 
oleh Muhammad bin Nashr Al Marwazi dalam kitab Al Witr (hlm. 111) dari 
Ishak bin Rahawaih, dari Muhammad bin Sawa?', dengan sanad demikian, 
namun dia tidak menyebutkan pendapat Amr bin Syu'aib tentang pengulangan 
witir. Telah disebutkan makna hadist ini secara ringkas dalam hadist no. (6693) 
dengan sanad shahih. Kami telah mentakhrijnya dan menunjukkan hadist ini di 
situ. Lihat hadist no. (6547) dan (6564) dan Majma' Az-Zawa'id (2:239-240). 
Kalimat 'fakaana Amr bin Syu'aib” tertulis dalam catatan pinggir (M) "wa 
kaana' . 


— Musnad Imam Ahmad 


AN at Pan CoA ata 

Oren Ch HA :du Anh SIS Olip SAS MAY 

An Ta SIG ES ot Ia ng ar SU anal 
” 2 2” "Nyi 2 ST 


2... si 3 4 N Pa Pap: NN 371 . 
Ap J3 LE AI AR ID ala 16 Lot AI 
WE ale Ls ea ap J3 LE LA) uda 3 Ue 
. Ps Pa 25 aa Baba We aa ar s3 nana 

LO oh BE IE JB AB Ap 23 en 3 LS 
A . 3 . 0. PN Pn “6 7 Pan pa 
It Ata M dpan Ta Hina CS SO 135 Tel aa 

6920. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Maimun mengabarkan kepadaku, 
“ia berkata: Aku mendengar seseorang dari Bani Al Harts berkata: Aku 
mendengar seseorang dari golongan kami yang dikenal dengan nama 
Ayyub, ia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Amru berkata: 
Barangsiapa bertaubat setahun sebelum dirinya wafat maka taubatnya 
akan diterima. Barangsiapa yang bertaubat sebulan sebelum dirinya 
wafat maka taubatnya akan diterima, hingga ia mengatakan satu hari, 
kemudian satu jam, kemudian satu perahan. Seseorang berkata, 
Bagaimana jika seorang musyrik masuk Islam? Abdullah bin Amru 
menjawab: Sesungguhnya aku menceritakan kepada kalian 
sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah. 


ES YG BEI AE) IG 3 KA EA AAA 

.. Si . 3» to Pa 0-3 4» eat Sx o. oLA 

JAR Ap yr PA AP AA IU aa aa 
Mn NG Pe Pai o 0 e$ oo 0. 3-0 £ of... 
P4 o 7. KR Lae Ca Lg h” 9 ta P- . t £ Pe ore 

Dai pai OS SPS Ao AI II Aan JB ah da 


Musnad Imam Ahmad — 


2 s . 3 2. 5. 3 3 , ed - En 3 & 
Sl je IG OS SS D0 AI TAN 
k 14 Lo. et “2, 23, 3 aa Tg 
dja3 Ang JM 2D cap RH Pa 
6921. Muhammad bin Bakr dan Abdurrazak menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada 
kami, Rauh berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Amru bin 
Dinar mengabarkan kepadaku bahwasanya Amru bin Aus 
mengabarkan. kepadanya, dari Abdullah bin Amru bin Ash, 
bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Puasa yang paling dicintai 
oleh Allah adalah puasa Nabi Daud, dia berpuasa setengah masa. 


Shalat yang paling dicintai oleh Allah adalah shalat Nabi Daud, dia 
berbaring setengah malam kemudian bangun lalu berbaring di 


akhirnya kemudian bangun sepertiga malam yang terakhir.” 8 


SA AU YG ar RE) KE AAA Ea hay 


Age | AN AP Ip Bb of Ji GA silet SA 


Ah OS LI SB, ppb oi Bl aa 3 Os UI 
JB ABE re 3 Mas KAI NE LSG Jeli 
0 2 Sa Bj Ya AT 3 : ag, 2 ra .... 5g aan NN 
AB ed IL IE J3 YA SIN AS JB, Iu se IL Oo) Ja 

6922. Muhammad bin Bakr dan Abdurrazak menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata, Ibnu Juraij mengabarkan kepada 
kami, Sulaiman Al Ahwal mengabarkan kepadaku bahwa Tsabit 
maula Umar bin Abdurrahman mengabarkan kepadanya: Bahwasanya 


'8 Sanadnya shahih. Hadist ini pengulangan nomor 6491. Lihat hadist nomor 6880 
dan 6915. 


Sa Musnad Imam Ahmad 


ketika terjadi perselisihan antara Abdullah bin Amru dan Ansabah bin 
Abu Sufyan dan mereka bersiap untuk saling membunuh, Khalid bin 
Ash pergi menemui Abdullah bin Amru dan menasehatinya. Abdullah 
bin Amru lalu berkata: Apakah engkau tidak tahu bahwasanya 
Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang terbunuh karena 
mempertahankan hartanya maka ia mati syahid.” Abdurrazag 


berkata: “Barangsiapa yang terbunuh karena mempertahankan 


hartanya maka dia mati syahid. nat: 


519 Sanadnya shahih. Sulaiman Al Ahwal adalah Sulaiman bin Abu Muslim. Telah 
ditulis biografinya dalam hadist nomor 6497. Tsabit maula Umar bin 
Abdurrahman: Al Husaini menulis biografinya dalam Al Ikmal (halaman 16). 
Dia berkata, “Tsabit maula Umar bin: Abdurrahman, meriwayatkan dari 
Abdullah bin Amru, diriwayatkan oleh Sulaiman Al Ahwal: Majhul.! Al 

. Hafizh mengikutinya dalam At-Ta'jil (halaman 63) tanpa membahasnya! 
Biografinya terdapat dalam .4t-Tahdzib dengan nama Tsabit bin Iyadh Al Ahnaf 
Al A'raj, dan dia adalah maula Abdurrahman bin Zaid bin Al Khaththab. Al 
Bukhari menulis biografinya dalam 4! Kabir (1/2/160-161). Dia menyebutkan 
bahwa, “Tsabit mendengar dari Abu Hurairah, Ibnu Umar, dan Ibnu Az- 

Zubair.” Ibnu Hibban menulis biografinya dalam Ats-Tsigah dua kali. Dalam 
lembar yang pertama (halaman 158) ia berkata, “Tsabit bin Al Ahnaf Al A'raj, 
maula Abdurrahman bin Zaid bin Al Khaththab Al Ourasyi Al Madani. Dia . 
meriwayatkan dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Amru bin Dinar 
meriwayatkan darinya.” Di akhir lembaran Ibnu Hibban mengatakan, “Tsabit Al 
A'raj, termasuk penduduk Madinah. Malik bin Anas meriwayatkan darinya. 

. Ada yang mengatakan dia adalah Tsabit bin Iyadh Al Ahnaf yang diriwayatkan 
oleh Ibnu Juraij.” Dia itu adalah Tsabit maula Umar bin Abdurrahman, perawi 
hadist ini. Sesekali ia dinisbatkan sebagai maula Abdurrahman bin Zaid bin Al 
Khaththab dan pada kali yang lain dia dinisbatkan sebagai maula anaknya, 
Umar bin Abdurrahman sebagaimana banyak disebut demikian. “Umar bin 
Abdurrahman tertulis dalam sejarah sebagai salah satu anak “Abdurrahman bin 
Zaid bin Al Khaththab.” Dalam kitab Nasab Ouraisy karya Al Mush'ab 
(halaman 363 baris 14) disebutkan ia adalah anak Abdurrahman bin Zaid, “Di 
antara anak Abdurrahman adalah Umar bin Abdurrahman. Ibunya adalah 
Ummu Umar binti Sufyan bin Abdullah bin Rabi'ah, dari Tsagif.” Dalam 
Jamharah Al Ansab karya Ibnu Hazm (halaman 132 baris 17), tentang anak 
Abdurrahman bin Zaid, “Umar, ibunya dari Tsagif.” Al Hafizh Ibnu Hajar 
sendiri tidak ragu kalau dua keterangan itu menunjuk kepada satu orang. Bahwa 
Tsabit, perawi hadist ini, adalah Tsabit bin “Iyadh. Dia menunjukkan dalam At- 

' Tahdzib pada biografi “Tsabit bin “Iyadh” bahwa ia meriwayatkan dari Ibnu 
Amru dan Sulaiman Al Ahwal meriwayatkan darinya. Al Hafizh juga 
menunjukkan dalam Al Fath kepada hadist ini sendiri dan menyebutkan bahwa 


Musnad Imam Ahmad — 


ie 


1 alan Ugal IN ae Li Eibar 
LX 23 , BL an ai tu ... mas . .. 
dls Di le at Iya, J8 :J8 ea ia tentu & Pa) Ir 
GA Si pe GB6 asu Ie Las al Wala, 
| 35 
6923. Yahya bin Zakaria bin Abu Za'idah menceritakan 
kepada. kami, Hajjaj mengabarkan kepada kami, dari Amru bin 
Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah SAW 


' hadist ini termasuk riwayat Tsabit bin Iyadh sebagaimana akan kami sebutkan 
dalam takhrijnya, Insya Allah. Oleh karena itu aku heran Al Hafizh mengikuti 
kesalahan Al Husaini ketika menyebutkan “Tsabit” ini dalam Az-Ziyadat 'ala 
Ruwat Al Kutub As-Sittah. Kemudian dia juga mengikuti Al Husaini ketika dia 
menyangka Tsabit ini adalah majhul! Hadist ini dirwayatkan oleh Muslim 
(1:50-51) dari jalur Abdurrazak —salah seorang guru Ahmad di sini— dari Ibnu 
Juraij, Sulaiman Al Ahwal mengabarkan kepadaku bahwa Tsabit maula Umar 
bin Abdurrahman mengabarkan kepadanya dan seterusnya. Kemudian Muslim 
meriwayatkannya dari jalur Muhammad bin Bakr —guru Ahmad yang lain di 
sini— dan dari jalur Abu Ashim, “Keduanya dari Ibnu Juraij dengan sanad ini 
semisalnya.” Al Hafizh menunjukkan hadist ini dalam Al Fath (5:88) dalam 
riwayat Al Bukhari yang marfu' dari hadist ini Man gatala duuna maalihi. Dia 
berkata, “Muslim juga meriwayatkannya demikian, dari jalur Tsabit bin Iyadh, 
dari Abdullah bin Amru. dalam riwayatnya ada kisah: Dia berkata: Ketika 
terjadi perselisihan antara Abdullah bin Amru dan Ansabah bin Abu Sufyan dan 
mereka bersiap untuk saling membunuh, Khalid bin Ash pergi menemui 
Abdullah bin Amru dan menasehatinya. Abdullah bin Amru lalu berkata: 
Apakah engkau tidak tahu, lalu dia menyebutkan hadist itu.” Ini' merupakan 
pernyataan dari Al Hafizh bahwa ia menegaskan kalau “Tsabit bin Iyadh maula 
Abdurrahman bin Zaid” yang biografinya tercantum dalam At-Tahdzib adalah 
“Tsabit maula Umar bin Abdurrahman,” perawi hadist ini. Segala puji bagi 
Allah atas petunjuk-Nya. Al Hafizh menunjukkan hadist ini sekali lagi dalam A/ 
Ishabah (2:92-93) dalam biografi Khalid bin “Ash bin Hisyam bin Al Mughirah 
Al Makhzumi” yaitu yang disebutkan dalam hadist ini pergi menemui Abdullah 
bin Amru dan menasihatinya. Al Hafizh mengutipnya dari Shahih Muslim. 
Namun tertulis dalam AI Ishabah nama perawi itu adalah “Tsabit maula Umar 
bin Abdul Aziz”! Kuat dugaan ini adalah kesalahan cetak. Kalimat dalam hadist 
“Tayassaruu lil gitaal” artinya bersiap-siap. Tertulis dalam naskah Fath Al Bari 
“yusyiiru lil gitaal”! Ini adalah kesalahan cetak juga. Lihat hadist nomor 6522, 
6913, dan 7084. 


— Musnad Imam Ahmad 


“bersabda, “Hamba (mukatab) mana saja yang ditulis atas seratus 
ugiyah kemudian ia membayarnya kurang sepuluh ugiyah, kemudian 
— dia tidak mampu maka ia adalah budak (masih sebagai mukatab 
belum dapat membebaskan dirinya —-Ed) "2 


ata A ay - PN ren » .. 0... 1. .. 
Ae Io AN Iyan AAU telan UP Aa Pb HA yA 
Ba ab pg 


6924. Abdah bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dari 
Muhammad bin Ishak, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari 
kakeknya, ia berkata, “Rasulullah SAW melarang untuk mencabut 
uban.”2 : 
bala GP ng SA AA 3 35 Gas aro 
$ “ ” . 2 ban “ . ... ..y 7. . 2 25 
AN Ig Hn AA PA oi AP HAN Lahat "Sah gl 

". ts... 2g 0... Na aa or AA 2, 
ole Tgrang Al NY Geli! AO Ogah lh UP Ml Le 
HA SJ R1 - 01 nI 7. a71. ad PNP ON San ot 
Nb tangal ta Oa :J8 coba) Gila uya O yalemadi aa 7 :Jb 
. Si . Fi Te “ Jo.t Naa .tz 2 at ... A 
(gag Mb ss O yr jali dial ya :J8 cs dgan 3 Pn) 
| . .. 4 " 3 v0... ” aa 
| : AU £ yani PP Pal 

6925. Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami, Musa bin 
Ulay mengabarkan kepadaku, Aku mendengar bapakku berkata: Aku 


820 Sanadnya shahih. Hadist ini pengulangan nomor 6666 dan ringkasan nomor 


6726. | 
821 Sanadnya shahih. Hadist ini ringkasa nomor 6672 dan 6675 semakna, 


Musnad Imam Ahmad — 


mendengar Abdullah bin Amru bin Ash berkata: Aku mendengar 
Rasulullah SAW bertanya, “Tahukah kalian siapa orang muslim itu?” 4 
Mereka menjawab, “Allah dan rasul-Nya lebih tahu.” Beliau bersabda, : f 
“(Yaitu) orang yang orang-orang muslim selamat dari lisan dan 1 
tangannya.” Beliau bertanya lagi, “Tahukah kalian siapa orang 4 
mukmin itu?” Mereka menjawab: Allah dan rasul-Nya lebih tahu. 
Beliau bersabda, “(Yaitu) orang yang orang-orang mukmin merasa 
aman atas diri dan harta mereka. Orang yang hijrah adalah orang 
yang meninggalkan kejahatan dan menjauhinya.” 2 


?, 
AG 


18 AR 3 EL Ea j3 5 Jadi Eib naya 


30 . .. 


ala 29 PB pb BAN JS IA AI  sAR YA 
P p 2. na. jne” ap , PJ TN Tn P3 kah “. - . 2. 
das ea. KAI 2 AE: #Iy laa ale Dl ekae Sl Apung 
or $ . .. - - - 33 Pa MEA AS PA td 
GAS Saat JUS Cilas dih Iya Opal Meja JAS JB 
6926. Al Fadhl bin Dukain menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Abdurrahman bin 
Abu Ziyad, dari Abdullah bin Al Harts, dia berkata: Sesungguhnya 
aku berjalan bersama Abdullah bin Ash dan Muawiyah. Abdullah bin ' 4 
Amru berkata kepada Amru: Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, “Dia akan dibunuh oleh kelompok orang-orang yang 


22 Sanadnya shahih. Musa bin Ulay: Telah ditulis biografinya dalam hadist nomor 
4375. Bapaknya, “Ulay dengan bentuk tashghir, bin Rabah: Telah ditulis: 
biografinya di sana juga. Hadist ini secara panjang nomor 6912. Telah 
disebutkan yang semisal maknanya berulang kali secara ringkas atau panjang, di 
antaranya nomor 6487. Kata “Fajtanabahu,” dalam catatan pinggir (e) tertulis 


“Wajtanabahu.” 


— Musnad Imam Ahmad 


membangkang,” maksudnya Ammar. Maka Amru berkata kepada : 
Muawiyah: Dengarkanlah apa yang dia katakan ini. Lalu dia 
menceritakannya kepadanya dan berkata: Apakah kami .yang 
membunuhnya? Sesungguhnya yang membunuhnya adalah orang 
yang datang dengannya! | 
A5 jp ASN SAS Ca gai dayak pt GAS MAY 
| SES Md 
6927. Abu Muawiyah, yaitu Adh-Dharir, menceritakan kepada 
kami, Al A' masy menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin 
.Abu Ziyad, lalu ia menyebutkan hadist serupa dengan di atas. 


L os ae 


Pa .. eat Ke A5 NA Pi 

Jaja) (enadi Gyennon Lado NASA Aolgl A$ Cola .YAYA 
LI aan ab ad PARI ai ap IS CA Jb 
8 co. 3Jate 3 0x e? 5 34 bea ore 4, rp yo. 
Dera K1 daki) isl (oat plg AE Al oabe AJ 


Lg Ba », tetu yaa eh 


.. 
soya 
. 


6928. Abdul Wahid Al Haddad menceritakan kepada kami, 
Husain Al Mu'allim menceritakan kepada kami, Yazid berkata: 


523 Sanadnya shahih. Al Fadhl bin Dukain: Adalah Abu Nu'aim. Hadist ini telah 
disebutkan dalam nomor 6500 dengan sanad demikian akan tetapi lafazhhnya 
belum dicantumkan di sana. Bahkan pada hadist yang sebelumnya terdapat kata 

| “Mitslahu” atau “Nahwahu.” 

54 Sanadnya shahih. Telah disebutkan maknanya dalam hadist sebelumnya namun 
tidak dituliskan lafazhhnya. Lafazhhnya telah disebutkan dengan sanad 
demikian nomor 6499. Hal ini telah kami isyaratkan dan yang sebelumnya di 
sana. : 


Musnad Imam Ahmad — 


Husain mengabarkan kepada kami, dari Amru bin Syu'aib, “dari 
bapaknya, dari kakeknya, ia berkata: Aku melihat Rasulullah SAW 
berpuasa dalam perjalanannya dan berbuka, aku melihat beliau minum 
sambil berdiri dan duduk, dan aku melihat beliau shalat tanpa alas 
kaki maupun memakainya, dan aku melihatnya beranjak dari sebelah 
kanan maupun kiri. 


Pi ea Aa ut au 5 aj is naya 

- 3 2 akeduikai JB Kep ak yi Ubi Gp os 
JI MA Ak an Jai Ad Ora 
Dogp Demak Ae pebalap by Paw 


Pi SES ata aj ae Da aa da Jo 
If jd JS dani kah As: Pep Ba Nan DATA 
ng 9: MN ana pal 


. Jesi uh, Sa u cuani Y3 & Ac au st Tlag 


6929. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Al Awwam 
mengabarkan kepada kami, Aswad bin Mas'ud menceritakan 
kepadaku, dari Hanzhalah bin Khuwailid Al Anzi, ia berkata: Ketika 
aku sedang bersama Muawiyah tiba-tiba dua orang laki-laki 
mendatanginya berselisih tentang kepala Ammar. Masing-masing 
berkata: Aku yang membunuhnya. Maka Abdullah berkata: 
Hendaknya kalian berdua bersikap tenang karena Aku mendengar 
Rasulullah SAW, (Abdullah bin Ahmad berkata): Demikian yang 


'28 Sanadnya shahih. Hadist ini telah disebutkan pada 6783. 


— Musnad Imam Ahmad 


dikatakan oleh bapakku, “ Rasulullah SAW bersabda, Ja akan 
dibunuh oleh sekelompok orang-orang yang membangkang'.” 
Muawiyah berkata: Tidakkah engkau menghindarkan sikap gilamu 
dari kami wahai Amru? Apa kepentinganmu atas kami? Amru 
berkata: Sesungguhnya bapakku mengadukan tentangku kepada 
Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, “Taatilah 
bapakmu selama dia masih hidup dan jangan engkau mendurhakainya 
sebab aku masih bersama kalian dan aku tidak akan memerangi.” 5: 


“ .. 


Kat Ju Ig 2 Sama) Oya Ha. aj Ss .1ar. 
5 as Ia dp ya Pa men 
Lang Ka aa: Dan NC dn, 


|. 88 Sanadnya shahih. Al Awwam adalah Ibn Hausyab. Al Aswad bin Mas'ud Al 
| Anzi: telah disebutkan biografinya dalam hadist nomor 6538. Kami tambahkan 
di sini bahwasanya Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Ats-Tsigah (halaman 
405). Tertulis di dalamnya Al Anzi dengan benar sebagaimana telah kami 
unggulkan di sana. Hadist ini telah disebutkan dengan sanad ini nomor 6538 
secara ringkas sedikit dengan tidak menyebutkan kalimat “Tidakkah engkau 
menghindarkan sikap gilamu dari kami wahai Amru?”. “Tughn?” dengan ghain 
berasal dari kata “AI Ighna,” maksudnya: Tidakkah engkau menjauhkan dan 
menahannya dari kami. Ibnu Al Atsir berkata, “Hal itu seperti dalam firman 
Allah “Dan mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sedikitpun 
dari (siksaan) Allah” Dalam Al-Lisan (19:376) dari Al Azhari, “Aku 
mendengar seorang arab memarahi pembantunya dengan berkata: Singkirkan 
wajahmu dariku dan juga kejahatanmu. Artinya: Hindarkan aku dari 
kejahatanmu. Di antaranya juga adalah firman Allah “Setiap orang dari mereka 
pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.” Dikatakan: 
Kesibukan dirinya menghalanginya dari kesibukan orang lain.” Dalam dj 
tertulis “Alaa tufni” dengan fa' sebagai ganti dari ain. Ini adalah kesalahan tulis 
yang telah kami betulkan dari (& »). Dalam (T) terdapat kesalahan di awal 
sanadnya yang kami tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi! Awal sanad itu 
berbunyi: “Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun 
menceritakan kepada kami”!! Tambahan “Aswad bin Amir” menyalahi apa 
yang ada dalam dua manuskrip (& ») dan menyalahi apa yang ada dalam-sanad 
hadist yang lalu. Aswad bin Amir dan Yazid bin Harun termasuk guru Ahmad. . 


Musnad Imam Ahmad — 


2. 5 5. Pd . 3g 0 LyGT 2...“ 
kana JB dan US GI EN 3 at :0e 
JB ST ca Un CAN IAI IA Kn Li 


3 
6930. Yazid bin Harun dan Muhammad bin Yazid 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Muhammad bin Ishak 
mengabarkan kepada kami, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, 
dari kakeknya, ia berkata: Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, bolehkah 
aku menulis apa yang aku dengar darimu?” Beliau berkata, “Ya, 
boleh.” Aku bertanya lagi, “Baik ketika marah dan ridhamu?” Beliau 
menjawab, “Ya, karena sesungguhnya tidak sepantasnya bagiku untuk 
mengatakan selain kebenaran.” Muhammad bin Yazid berkata dalam 
hadistnya: Wahai Rasulullah, Aku banyak mendengar darimu, 
bolehkah aku menulisnya? Beliau menjawab, “Ya.” 


“1 Sanadnya shahih. Muhammad bin Yazid, guru Ahmad, adalah Al Kala'i Al 
Wasithi. Hadist ini telah disebutkan maknanya dari riwayat Yusuf bin Mahik, 
dari Abdullah bin Umar (6510, 6802). Adapun dari riwayat Amru bin Syu'aib 
maka telah diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Al Mustadrak (J:105) dari Al 
Asham, dari Ibnu Abdil Hakam, dari Ibnu Wahab, “Abdurrahman bin Salman 
mengabarkan kepadaku, dari Agil bin Khalid, dari Amru bin Syu'aib, 
bahwasanya Syu'aib menceritakan kepadanya dan begitu pula Mujahid: 
Bahwasanya Abdullah bin Amru menceritakan kepada mereka, ia berkata: 
Wahai Rasulullah, bolehkah aku menulis apa yang aku dengar darimu? Beliau 
berkata, “Ya, boleh.” Aku berkata: Baik ketika marah dan ridhamu? Beliau 
menjawab, “Ya, karena sesungguhnya tidak sepantasnya bagiku untuk 
mengatakan selain kebenaran.” Al Hakim berkata, “Hendaknya setiap orang 
yang menuntut ilmu ini mengetahui bahwa tak seorang pun mengkritik Armru 
bin Syu'aib sedikit pun. Sesungguhnya Muslim mengkritik tentang periwayatan 
Syu'aib dari Abdullah bin Amru. Apabila ada hadist yang datang dari Amru bin 
Syu'aib dari Mujahid, dari Abdullah bin Amru, maka hadist itu shahih. Al 
Hakim meriwayatkan pula sebelumnya dengan sanadnya dari Ibnu Rahawaih, 
dia berkata, “Jika perawi dari Amru bin Syu'aib itu tsigah maka ia seperti 
Ayyub yang meriwayatkan dari Nafi? dari Ibnu Umar.” Hadist serupa juga akan 
disebutkan dalam hadist nomor 7018 dan 7020 dari riwayat Amru bin Syu'aib, 
dari bapaknya, dari kakeknya. 


— Musnad Imam Ahmad 


JG AN LP) dalam Kat baju Ii hai BIS Nara 
Hd SI gp ALI oi KAP PAP Aa Ga 


.. cc. eco. 


Nb Ba an Dab MS Ve be 
aan ada ch da dad dpn Yaa 1 yi SA saat | 


ME US LG ola | - JUS na 
6931. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Hisyam 
mengabarkan kepada kami, Abdushamad berkata: Hisyam 
menceritakan kepada kami, dari Yahya, dari Muhammad bin Ibrahim 
bin Al Harts, bahwasanya Khalid bin Ma'dan menceritakan 
kepadanya bahwa Jubair bin Nufair menceritakan kepadanya bahwa 
Abdullah bin Amru mengabarkan kepadanya, Abdushamad berkata: 
bin Ash menceritakan kepadanya: Bahwasanya Nabi SAW melihatnya 
memakai dua baju yang dicat berwarna kuning, beliau lalu bersabda, 
“Sesungguhnya ini adalah pakaian orang kafir, janganlah engkau 
memakainya.” 2 


368. 3 Aa 


psp Den 3 ESA GA hg 5 AAYY 

GW Y Ob bi dd Ie Dp dea lp 

DLS G3 JS Yp BAU Lag BY, OKU Y C3 
Da PI, 


6932. Yazid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishak 
mengabarkan kepada kami, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, 
dari kakeknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Tidak ada thalak. 


528 Sanadnya shahih. Hadist ini pengulangan nomor 6513, 6536, dan 6821. Lihat 
nomor 6852. 


Musnad Imam Ahmad — 


pada hal yang tidak kalian miliki, tidak ada pembebasan atas. apa 
yang tidak kalian miliki, tidak ada nadzar pada apa yang tidak kalian 
miliki, dan tidak ada nadzar dalam berbuat maksiat kepada Allah. 2? 


Re 3 17 2 rah 


Ng ape dadi jas oat ng Ea MAY 
Pai Ted ea cek 3 
AA yi ep IG Ka 
LS Ka JA Gi PIN AT ar 
cal de sa & Aan ws Ar A3 AA, S & 
IA Nan dala KE JUS Mat AS 
lo) “al Jo) G J5 Is ata JA 3s Abu 735 
AS ILY Hb Y I gidlatadi el LA USG 
GAN , da SERI ata, LAGI AG allatadi "3 
Oma (AI 3 jan jan bi PIK (ml Yg At 
Jai Ah IK V3 AN BPA : CAN IG O Yp ea 
9 ae IE Ng aga Ja IA SEN, aa D3 
u @dati Jilu ai A3 ok y aa GAN Sy 
SA HPV ta y Buy 


6933. Yazid menceritakan kepada kami, Husain Al Mu'allim 
mengabarkan kepada kami, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, 


ui Sanadnya shahih. Telah disebutkan hadist yang semisal maknanya secara 
panjang dan ringkas nomor 6732, 6769, 6780, dan 6781. 


— Musnad Imam Ahmad 


dari kakeknya, ia berkata: ketika Rasulullah SAW membebaskan 
Makkah, beliau bersabda, ”Tahanlah senjata! kecuali suku Khuza'ah 
terhadap Bani Bakr,” maka beliau mengizinkan mereka, sampai 
mereka melakukan shalat Ashar, lalu belias kembali bersabda, 
”Tahanlah senjata!” selepas zhuhur, seseorang dari suku Khuza'ah 
menemui seseorang dari Bani Bakr di Muzdalifah, lalu ia 
membunuhnya, berita ini sampai kepada Rasulullah SAW, beliaupun 
berdiri untuk berkhutbah: “Sesungguhnya orang yang paling 
dimusuhi Allah SWT adalah orang yang bermusuhan di Al Haram, 
dan orang yang membunuh selain haknya, serta orang yang 
membunuh karena permusuhan dalam jahiliyyah,” kemudian ada 
seseorang yang bertanya .kepada beliau, ”Wahai Rasulullah, 
(sesungguhnya) anakku fulan, berzina dengan ibunya pada masa 
jahiliyah?” Nabi menjawab, "Tidak ada Di'wah (penisbatan 
seseorang terhadap selain bapak kandungnya —Ed) dalam Islam, telah 
hilang perkara Jahiliyah, seorang anak untuk suami, dan untuk yang 
berzina maka baginya Al Atslab,” ada yang bertanya kepada beliau, 
”Wahai Rasulullah, apakah Al Atslab itu?” beliau menjawab, ”Rajam, 
diyat untuk jari (yang terpotong) adalah sepuluh unta, sedangkan 
untuk jari yang terluka adalah lima unta, tidak ada shalat setelah 
Shubuh hingga terbitnya matahari, dan juga tidak ada shalat setelah 
Ashar hingga tenggelamnya matahari, tidak boleh seorang wanita 
dinikahi atas bibinya dari bapaknya, dan juga bibinya dari ibunya, 
tidak diperbolehkan pula seorang wanita diberikan hadiah kecuali 
dengan izin suaminya, penuhilah perjanjian pada masa jahiliyah, 
. sesungguhnya Islam tidak menambahnya kecuali dengan. ketegasan, 
dan janganlah mengadakan perjanjian baru di dalam Islam. seal 


530 Sanadnya shahih, riwayat ini adalah riwayat yang panjang (6681, 6917) dan 
lihat riwayat (6712, 6757, 6770, 6772, 6992). Lihat juga riwayat (6699), 
perkataannya, “Sesungguhnya anakku fulan, dalam riwayat (-) kata 0 tidak 
tercantum, dan ini merupakan kekeliruan, dan kami menambahkannya dari 
riwayat (» 3) 


Musnad Imam Ahmad — 


Id dp aa Is Aga beb Trara “TAN 4 


. 


4, Iu 2 ana P3. a' 


” 7” 
LJ 


PN Se USBN Ma jl ya eU 


6934. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Al Awwam 
mengabarkan kepada kami, Maula Abdullah bin Amru menceritakan 
kepadaku dari Abdullah bin Amru bin Al-Ashi, dia berkata, 
”Rasulullah SAW melihat matahari pada saat terbenam, lalu beliau 
bersabda, 'Dalam neraka Allah terdapat Al Hamiyyah (api yang 
menyala-nyala), seandainya Allah tidak menghalanginya maka ia 


akan menghancurkan apa saja yang ada di atas bumi.” 


“ 


- AG Kan 


9 Ir UP Gbu Cp hg Uta .TAYO 


7... 8 


2... c 2 2g 
Wako Va Pp BA 


81 Sanadnya dhaif, karena ketidaktahuan Abdullah bin Amr terhadap perawinya. 


Al Awwam: adalah Ibnu Hausyab. Hadist ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari 
. dalam Tafsirnya (16:10) dari Muhammad bin Al Mutsanna dari Yazid bin 
Harun dengan sanad ini. Ibnu Katsir juga menyebutkan dalam tafsirnya (5:325) 
dari riwayat Ath-Thabari, kemudian dia berkata, “Imam Ahmad telah 
meriwayatkannya dari Yazid bin Harun. Mengenai kesahihan hadist ini masih 
dipertanyakan, barangkali ini bersal dari ucapan Abdullah bin Amr dari kedua 
teman perempuannya yang dia temui pada saat perang Yarmuk.” Al Haitsami 


telah menyebutkannya dalam Majma' Az-Zawaid (8:131) dan ia berkata, 


“Ahmad telah meriwayatkannya dan di sana terdapat perawi yang tidak 
disebutkan, sementara sebagian perawi-perawinya adalah Tsigah.” As-Suyuthi 
telah menyebutkannya dalam Ad-Durr Al Mantsur (4:248) dan juga dinisbatkan 
kepada Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Mani', Abu Ya'la dan Ibnu Mardawaih. Sabda 
beliau “Laula ma yazauha”: “Yakuffuha wa Yam'nauha” (mencegahnya dan 
menghalanginya), — dikatakan, “Waza'ahu-Yaza'ahu-Waza'an — fahuwa 
Wazi 'un.”, “Kaffahu. (menahannya).” 


— Musnad Imam Ahmad 


Y) aral AI JG IS tepar anis aja 


Ig 
va Ju Oh da “ del Jo 35 AN alan pd aa 


6935. Yazid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishak 
mengabarkan kepada kaini dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari 
kakeknya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Bukan termasuk 
golongan kami orang yang tidak mengetahui hak yang tua dan tidak 
mengasihi yang muda.” 


0. 0. 2u 30 46. 3 co. as 


Pp Sola YLSA UPN Ing CS MAYA 

CA IE ph BA La SA ata -JU aa yaa Ip ia 

3 JG Kong A aa Te ea alah Se Se 

BE sa AI et pp ASI 
JI “yag JAE Ai YAN Sh! ag ca de 

“JG Ga Ga Ui Ss da Ai dp 2 al 


# .. . 


OP Sp TA KA Ga PAS JAN Yi da GIA 


rd 


SAI GI CA IG 3 Da 9 YA 
TAN Ha S3 -JG Kestli 


6936. Yazid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishak 
mengabarkan kepada kami dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari 
kakeknya, ia berkata, "Aku mendengar seorang laki-laki dari 
Muzainah bertanya kepada Nabi SAW, lalu ia menyebutkan seperti 
hadist Ibnu Idris, dia berkata, "Dia bertanya tentang buah-buahan dan 
sesuatu yang ada di mulutnya, maka beliau bersabda, 'Barangsiapa 
yang makan dengan mulutnya dan tidak mengambil sekadar 
jangkauan tangannya maka tidak ada sesuatu baginya, dan 


582 Sanadnya shahih, dan ini adalah pengulangan riwayat (6733), kami sudah 
menyebutkannya di sana. 


Musnad Imam Ahmad — 


Barangsiapa yang ditemukan membawa sesuatu maka dalam hal ini 
ia harus membayar dua kali lipat dan mendapat sanksi tertentu. Apa 
yang diambil dari tetangganya maka baginya siksa (berupa sakit 
perut), jika yang diambilnya itu merupakan barang yang bernilai 
tinggi.” dia bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan barang 
temuan yang kami temukan di jalan yang ramai?” beliau bersabda, 
"Umumkan selama setahun sampai pemiliknya datang, jika tidak 
maka itu untukmu.” Ia bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana 
dengan sesuatu yang kami temukan di bekas reruntuhan?” beliau 
menjawab, "Untuk reruntuhan dan untuk harta karun terdapat 
seperlima untuk Allah dan Rasulnya (zakatnya). 


sp 3 Btn HEM ES ng Bh ar 
.. Ain . IX 2, ad . .. AS . Bin .. .. 
Hang Aa Na de :J8 dar ya at IP 
. . “ Lin 2... . P . 2 £ 
MN In PB IE ta PI IR IE) ea IS 
. ". Na “3, . .. . Pra "3 .. . 4, P2 sd :. 
gd (Ann Aga KS aa A3 la AN 3g VI AA 
? "4 an ? a 
6937. Yazid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishak 
mengabarkan kepada kami dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari 
kakeknya, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang untuk mencabut 
rambut uban dan beliau bersabda, “Itu adalah cahaya orang 
mukmin.” Beliau bersabda, "Tidaklah seseorang dalam Islam yang 


tumbuh rambut ubannya satu melainkan Allah akan angkat untuknya 


533 Sanadnya shahih, dan ini adalah pengulangan riwayat (6891) melalu jalur Ibnu 
Idris yang telah dijelaskan dipertengahannya, dan telah disebutkan sebelum itu 


(6683) dari Ya'la dari Muhammad bin Ishak, kami telah menyinggungnya di 


sana. 


— Musnad Imam Ahmad 


satu tingkatan dan dihapus dengannya satu kejelekan serta dicatat 
untuknya satu kebaikan. ai 


du Pata Fs ed la Ja J3» MAY 
Vito ia Ups | Sa 


6937 ». Rasulullah SAW bersabda, "Bukan termasuk golongan 
kami orang yang tidak menghormati yang tua dan tidak menyayangi 
yang muda.” "35 


a-0.p 


Mb Aj Pan va DO Hi aji as NATA 

pa le Mae at pd P3 oi ajh 
araar CA) daan Pe Sd 3 53 

Apt sa adi la Pane DG) | 


. 3 6. Jjoca 


2 aa Tai cl -J Y da Cas Tia JG 


8 La. 3 co. 0-3 GB. 0. Ie. 


SA SP & Lae 2 Pem aa tata dnman serak g or 
doa Si Th sai REA BN Ten Cab Gbu y 
Ag ai PP ag Ang ale A1 

6938. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Al Hajjaj 


bin Artha'ah mengabarkan kepada kami dari Amru bin Syu'aib, dari 
bapaknya, dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah SAW 


534 Sanadnya shahih, dan pengulangan riwayat (6672) serta dirinci (6733, 6935). 
835 Sanadnya shahih dengan sanad sebelumnya dan pengulangan riwayat (6733, 
6935) 


Musnad Imam Ahmad — 


mengembalikan putrinya kepada Abu Al Ash dengan mahar yang baru 
dan pernikahan yang baru. 


Abdullah bin Ahmad berkata, "Bapakku berkata, "Dalam 
hadist Hajjaj "Beliau mengembalikan Zaenab putrinya,” ia berkata, Ini 
adalah hadist dhaif atau dia berkata, "Hadist wahi, Al Hajjaj tidak 
pernah mendengarnya dari Amru bin Syu'aib, tetapi mendengarnya 
dari Muhammad bin Ubaidullah Al Arzami, dan hadist Al Arzami 
tidak bernilai sama sekali.” Hadist shahih yang telah diriwayatkan 
adalah bahwa Nabi SAW menetapkan keduanya pada Saga yang 
pertama." 


536 Sanadnya dhaif dengan apa yang telah didhaifkan oleh Imam Ahmad setelah 
meriwayatkannya, dan kami akan menjelaskan itu secara terperinci Insya Allah. 
'At-TirmidZi telah meriwayatkannya (2:195) melalui jalur Abu Muawiyah, Ibnu 
Majah (2:317) juga telah meriwayatkannya melalui jalur Muawiyah, Ad- 
Daraguthni (halaman 396) meriwayatkannya dengan tiga sanad melalui jalur 
Abu Mu'awiyah, Al Baihagi dalam As-Sunan Al Kubra (7:188) 
. meriwayatkannya melalui jalur Yazid bin Harun: keduanya dari Al Hajjaj bin 
Artha'ah dengan sanad yang seperti ini. Ibnu Saad meriwayatkannya dalam Ath- 
Thabagat (8:21) dari Abu Mu'awiyah Adh-Dharir dan Yazid bin Harun, 
keduanya dari Al Hajjaj dengan sanad ini. Setelah meriwayatkannya At- 
Tirmidzi mengatakan, "Ini adalah hadist yang dalam sanadnya masih ' 
dipertanyakan.” Ad-Daragutni mengatakan, ”Ini tidak kuat dan Al Hajjaj tidak 
dapat dijadikan hujjah.” Al Baihagi mengatakan, "Sampai kepadaku dari Abu 
Isa At-Tirmidzi dia berkata, 'Aku bertanya kepada Al Bukhari Rahimahullah 
tentangnya?” Beliau menjawab, "Hadist Ibnu Abbas lebih shahih dalam Bab ini 
dari pada hadist Amr bin Syu'aib. Abu Ubaid menceritakan dari Yahya bin Said 
Al Oaththan bahwa Hajjaj tidak pernah mendengarnya dari Amr dan itu adalah 
hadist dari Muhammad bin Ubaidillah Al Azrami dari Amr. Ini adalah sisi yang 
tidak seorangpun mengetahui apakah hadistnya. Hadist Ibnu Abbas —yang 
telah ditunjukkannya— adalah apa yang telah disebutkan dalam Musnadnya 
(1876, 2366, 329), sesungguhnya dia mengembalikannya kepadanya dengan 
pernikahan pertama. Al Hajjaj bin Arta'ah —menurut kami adalah tsigah, 
sebagimana telah kami tarjih hal itu secara berulang-ulang, di antaranya pada 
saat menjelaskan hadist (6665). Adapun yang mendha'ifkan hadist ini sendiri 
adalah apa yang dipastikan oleh Ahmad di sini, dan Yahya bin Said Al Oaththan 
dari apa yang diriwayatkan Al Baihagi bahwa Al Hajjaj tidak pernah mendengar 
hadist ini dari Amr bin Syu'aib tetapi ia mendengarnya dari Muhammad bin 
Ubaidullah Al Azrami dari Amr bin Syu'aib, lalu ia mentadliskannya dan 
membuang nama orang yang dia dengar darinya, dan Al Azrami itu sangatlah 


— Musnad Imam Ahmad 


| | | 


Z0 4 


Pe PLN 5 Ce Ket ng Uip ara 

Je) Si Jah ya OA et HIU Ledan y Aal Pe 

AAA IS 3 La Kapal Udan gas de Io 
Ii G5 G6 JGN AE SU La Bg BIUS 


. 


6939. Yazid menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Arthath 
mengabarkan kepada kami dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari 
kakeknya, ia berkata, "Datang dua orang perempuan dari penduduk 
Yaman kepada Rasulullah SAW dan keduanya memakai dua buah 
gelang dari emas, lalu beliau bertanya, "Apakah kalian berdua suka 
Jika Allah mengalungkan kepada. kalian dengan kalung-kalung dari 
api neraka?” mereka menjawab, "Tidak,” beliau bersabda, "Maka 
funaikanlah haknya.” | | | 


SP OUR Gp SAI adi KAA ni 3 hat. 


JB 2JE en Ip dal PPI Yi PE yg 


dha'if, hadistnya tidak berarti sama sekali, sebagaimana yang telah dikatakan 
oleh Imam Ahmad Rahimahullah dan kami telah menjelaskan pentadh'ifannya 
secara terperinci ketika menjelaskan hadist (5626). Adapun Tarjih maka yang 
rajih adalah riwayat Ibnu Abbas yang tadi telah kami tunjukkan nomer- 
nomernya. Ibnu Al Gayyim telah mentahgig masalah ini dengan sangat bagus, 
seperti biasanya, dalam Zad Al Ma'ad (4:25-30). Lihat pula Nashb Ar-Rayah 
(3:209-211), Al Ishabah (7:118-120, dan 8:91-92) dalam terjemah Zaenab binti 
Rasulullah SAW dan suaminya Abu Al Ash bin Ar-Rabi' Radhiyallahu 
anhuma. Ucapannya "La Yusawi: dalam manuskrip di catatan pinggir (p) ditulis 
La Yusawwa dan ini adalah kalimat yang benar dan kami telah jelaskan sisi 
kebenarannya ketika menjelaskan hadist (650). 

57 Sanadnya shahih dan pengulangan riwayat (6667 # 6901) dan kami telah 
tunjukkan pada keduanya. 


Musnad Imam Ahmad — 


0. Cc De Aan Pd BN aa Varun NG “5 » NG Sr 

& 9 ya Y, (P3 Oolya 2 yY alang ala cd ai dy) 
| AA ES S3 Vp LYI 

6940. Yazid menceritakan kepada kami, Al Hajjaj dan 
Mu'ammar bin Sulaiman Ar-Ragi mengabarkan kepada kami dari Al 
Hajjaj bin Arthath, dari Amru bin Syw'aib dari bapaknya dari 
kakeknya, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, Tidak 
diperbolehkan kesaksian seorang pengkhianat dan orang yang tidak 


ingin dibatasi dalam Islam serta tidak pula orang yang mempunyai 
kedengkian kepada saudaranya??? 


. 


Pb 5 rd Us au Li Aj BIL AAA 
de Lo di Ii IG BJB telan ap dal GP ERA yi ph 
FB ah AAN JPU rela 
6941. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Al Hajjaj 
bin Arthath dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dia 


berkata, ” "Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya Allah Azza wa 


Jalla telah menambahkan satu shalat untuk kalian yaitu shalat 


Wwitir , »539 


He PI Di alm Urat ng Eastern 


Tea sa UN Ia dtnaa 2 2th 
. . rd Fa - . 2. Hd 


88 Sanadnya shahih. Mu'ammar bin Sulaiman Ar-Ragi: telah disebutkan 
pentsigahannya (1880) dan hadistnya disingkat (6899), lihat (6698). 

58 Sanadnya shahih dan pengulangan riwayat (6693) dengan sanad ini serta 
disingkat (6919). 


— Musnad Imam Ahmad 


5 . .. 3 Pa Et 5 .. y . Pt 

sae Mba, SA di CP JUA In Ud 2g 
(Lagasr aa: Sg y -JU gl Dom) au Olah 
2 ena pena JA ur bola) diakui. LSI, 
| FO1P PP 

6942. Yazid menceritakan kepada kami, Al-Hajjaj bin Arthath 
mengabarkan kepada kami dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari 
kakeknya, ia berkata, "Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah 
SAW lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki 
kerabat, aku sambung dan mereka putuskan (tali persaudaraan), aku 
maafkan dan mereka berbuat zhalim, aku berbuat baik dan mereka 
berbuat jahat, apakah aku harus memberi balasan kepada mereka?" 
beliau menjawab, 'Tidak, Kalau begitu mereka ditinggalkan semua, 
fetapi jadilah orang yang lebih utama dan sambunglah silaturrahmi 


dengan mereka, sesungguhnya pertolongan dari Allah akan 
senantiasa menyertaimu selama kamu tetap demikian'. 9 


g Pa -g aa Ka OA Ep dy KAS MAL 
Tang de Al Bls & da Ju - JG cola Kr al $ « 2 
H3 Bs ie ea PA 


6943. Yazid menceritakan kepada kami, Al-Hajjaj 
mengabarkan kepada kami dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari 
kakeknya, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Orang yang 


40 Sanadnya shahih dan pengulangan riwayat (6700) lihat riwayat (6817). 


Musnad Imam Ahmad — 


mengambil kembali barang pemberiannya seperti anjing yang 
menjilat kembali muntahnya' 2"! | 


- ia 


AN dani HB GA ga el jaya 
(ab la uaa  Jap 2 GAS UI -JG SA dp 


ala SI oa AI Op SIG Ay PA dapa GE 5 AS 


3 
Je 15, sae -Ju Olah GA ea J5 KL Van tng 


nba abi :JB Kebal Y :JG low GIA (oo HOG Maba Y 
5 SA ig SA adan ae JG dal Y :JG Te 


20. 


ikan Ui KabG Tin IS SIB ajah Ia eta Tp Tan M 
Eye AL ate Le IA) Gde de 


an 


6944. Yazid menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Arthath 
mengabarkan kepada kami dari Ibrahim bin Amir, dari Said bin Al 
Musayyab, dari Az-Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu. 
Hurairah, ia berkata, "Ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW 
datang seorang laki-laki mencabuti rambutnya seranya berujar 
”Celakalah!” kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Ada apa . 
denganmu?” ia menjawab, "Aku bercampur dengan istriku pada bulan 
Ramadhan” beliau berkata, "Bebaskanlah seorang budak!” ia berkata, 


“1 Sanadnya shahih. Maknanya telah disebutkan terdahulu secara panjang lebar 
(6705) dari riwayat Amir Al Ahwal dari Amr bin Syw'aib. Ad-Daragutni 
(halaman: 307) telah menunjukkan riwayat Al Hajjaj bin Arthath ini dari Amr 
bin Syw'aib. Lihat riwayat (6629). 


— Musnad Imam Ahmad 


”Aku tidak menemukannya,” beliau berkata, "Puasalah dua bulan 
berturut-turut,” ia berkata, ”Aku tidak mampu,” beliau berkata, "Beri 
makan enam puluh orang miskin,” ia berkata, "Aku tidak 
menemukannya,” ia berkata, "Kemudian Rasulullah SAW mengambil 
sebuah karung yang di dalamnya terdapat lima belas sha' buah kurma, 
beliau berkata, "Ambillah ini lalu berikan kepada enam puluh orang 
miskin,” ia berkata, ”Wahai Rasulullah, Tidak ada di antara penduduk . 
kampung ini yang lebih miskin dari pada kami!” beliau berkata, 
"Makanlah ini untukmu dan keluargamu. 3? 


12 Hadist ini dengan dua sanad, pertama: Mursal Dha'if, kedua: Mutthashil 
Shahih. Al Hajjaj bin Arthath meriwayatkannya dari Ibrahim bin Amir, dari 
Said bin Al Musayyib secara mursal. Dia juga meriwayatkan dari Az-Zuhri dari 
Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah secara Maushul, sebagaimana 
yang akan kami jelaskan takhrijnya Insya Allah. Ibrahim bin Amir bin Mas'ud 
bin Umayyah bin Khalaf Al Jumahi: tsigah, ditsigahkan oleh Ibnu Ma'in, An- 
Nasa'i dan lain-lain. Al Bukhari telah menulis biografinya dalam Al Kabir 
(1/1/307). Humaid bin Abdurrahman bin Auf: dia adalah Humaid bin 
Abdurrahman bin Auf, sebagaimana yang telah dipastikan oleh Al Hafizh dalam 
Al Fath (4:141)- Dia berkata, "Begitulah sahabat-sahabat Az-Zuhri 
menceritakannya dan aku telah mengumpulkan dari mereka lebih dari empat 
puluh jiwa dalam buku tersendiri untuk jalur-jalur hadist ini,” kemudian ia 
menyebutkan beberapa kelompok perawi yang banyak yang meriwayatkan dari 
Az-Zuhri dan disebutkan diantara mereka adalah ”Hajjaj bin Arthath” dan 
“riwayatnya hanya dinisbatkan kepada Ad-Daragutni saja. Hadist ini akan 
disebutkan dalam Musnad Abu Hurairah dari berbagai sisi, dari Az-Zuhri (7288, 
7678, 7772, 10968, 10699), tetapi dia tidak menyebutkan dalam Musnad Abu 
Hurairah dari sisi ini, dari riwayat Al Hajjaj bin Arthath dari Az-Zuhri. Hadist 
Abu Hurairah yang Maushul ini sering diriwayatkan oleh Al Bukhari, di 
antaranya (1:141-151) melalui jalur Syu'aib dari Az-Zuhri, dan diriwayatkan 
oleh Muslim (1:306-307) melalui banyak jalur dari Az-Zuhri, dan diriwayatkan 
pula oleh para penulis “Kutubussittah”, seperti dalam Al Muntaga (2154), Al 
Mundziri (2285), lihat Nashb Ar-Rayah (2:449-453). Adapun melalui jalur ini, 
jalur Al Hajjaj bin Arthath dari Az-Zuhri maka diriwayatkan oleh Ad- 
Daraguthni (halaman: 242) melalui jalur Ziyad bin Ayyub dan Al Baihagi 
dalam As-Sunan Al Kubra (4:226) melalui jalur Muhammad Maslamah, 
keduanya dari Yazid bin Harun dari Al Hajjaj bin Arthath dengan sanad ini, 
tetapi Ad-Daragutni tidak menyebutkan lafazhhnya secara sempurna tetapi dia 
menuturkannya pada riwayat sebelumnya melalui jalur Al Auza'i dari Az-Zulri, 
dan Al Hafizh sudah sering menunjukkannya di tempat yang telah kami 
tunjukkan tadi. Riwayat Mursal adalah riwayat Al Hajjaj dari Ibrahim bin Amir 
dari Said bin Al Musayyib, juga diriwayatkan oleh Ad-Daragutni dan Al 


Musnad Imam Ahmad — 


ng 
KG - 


3 3 slas Pai Ce hj ES ato 


000 


2... ap. - er A, Lp , - : 8. . 0 - och 
253 (el y ade Sl de caltag Cola 33 dal GP ika 


IA Ui pajai olah, tan gb JB KA 


6945. Yazid menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Arthath 


mengabarkan kepada kami dari Atha' dan dari Amru bin Syu'aib, dari 


. bapaknya, dari kakeknya dengan redaksi yang sama dengannya, dari 


Nabi SAW, dan menambahkan dengan satu kata ”Badanatan” (unta) 
dan Amru mengatakan dalam hadisnya, ”Dan beliau memerintahkan 
diauntuk berpuasa satu hari sebagai gantinya.” 


543 


Baihagi dengan hadist Abu Hurairah, dan Al Hafizh juga sering 
menunjukkannya dalam Al Fath. Ucapannya ”Bainama” Al Hafizh mengatakan 
dalam Al Fath, ”Asalnya 'Baina” dan disebutkan tanpa 'Ma' maka tidak 
membutuhkan fathah, (maksudnya menjadi ”Bainaa) dan di antara kekhususan 
”bainama” adalah bertemu dengan ”Idz” dan ”Idza” di mana ia disebutkan 
untuk sesuatu yang tiba-tiba, berbeda dengan ”bainaa” maka ia.tidak bertemu . 
dengan salah satu dari keduanya” Apa yang dikatakan oleh Al Hafizh ini adalah 
batil, didukung oleh bukti-bukti yang benar dan bahasa yang fasih. Penulis Al- 
Lisan (16:212-213) telah menyebutkan secara panjang lebar bukti-bukti 
datangnya ”Idz” dan ”Idza” setelah ”Bainaa” Sesungguhnya aku mengingatkan 
ini kawatir orang yang menemukannya secara kebetulan tertipu dengannya 
dengan kebesaran Al Hafizh Ibnu Hajar Rahimahullah dan juga kami. 
Ucapannya "Biarag”: Ibnu Al Atsir mengatakan, "Itu adalah Zanbil yang 
dirangkai dari rangkaian-rangkaian daun kurma, dan.setiap yang yang di pintal 
maka itu adalah ”arag” atau "aragah” dengan ra yang berharakat fathah.” 
Ucapannya "Baina Labataiha” maksudnya ”Labatai Al-Madinah” dan ”Al- 
Labah” adalah ”A-Harrah” yaitu tanah yang memeliki bebatuan berwarna hitam 
yang menutupinya karena banyaknya. Al Hafizh Ibnu Hajar telah menjelaskan 
hadist ini dengan penjelasan yang sangat detail dan lengkap dan dia mampu 
mengumpulkan sebagian besar dari jalur-jalurnya, lafazhh-lafazhhnya dan 
istinbat catatan-catatannya, kemudian dia mengatakari, "Beberapa ulama masa 
kini dari orang-orang yang dikenal oleh syaikh-syaikh kami telah memberikan 
perhatian kepadanya, mereka membahasnya dalam dua jilid buku, mereka 
kumpukan di dalamnya beribu-ribu catatan, dan rangkumannya —Insya Allah— 
adalah apa yang telah saya rangkum dengan banyak tambahan di dalamnya, 
maka segala puji bagi Allah atas nikmat yang telah Ia berikan” (1:151).” 

Hadist ini dengan dua sanad seperti sebelumnya, pertama, Mursal Dha'if, 
kedua, Muttashil Shahih. Al Hajjaj bin Arthath meriwayatkannya dari Atha' 
secara mursal dan menurutku ia adalah Atha' bin Abu Rabah sebagaimana yang 


— Musnad Imam Ahmad 


Pi 


TE ama aa ma Se aa EN an aa 
akan kami sebutkan dalam takhrij Insya Allah. Dia meriwayatkannya dari Amr 
bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya secara mutthashil. Adapun yang 
mutthashil maka diriwayatkan juga oleh Al Baihagi (4:226) melalui jalur 
Ahmad bin Ubaidillah dari Yazid bin Harun dari Al Hajjaj bin Arthath dari 
Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya dari Nabi SAW sama dengan 
hadistnya Az-Zuhri dari Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah, hadist 41 
Mawagi' (yakni hadist terdahulu) dan ditambahkan di sana: Amr mengatakan, 
“Dan beliau memerintahkan ia untuk menggadha satu hari untuknya”. Yahya 
bin Abu Thalib juga meriwayatkan dari Yazid bin Harun, dan dia mengatakan, 
“Amr bin Syu'aib telah menambahkan dalam hadistnya: Dan beliau 
memerintahkan dia untuk berpuasa satu hari sebagai ganti darinya”. Dengan itu 
Al Baihagi bermaksud mengatakan bahwa riwayat Ahmad bin Ubaidillah 
menunjukkan bahwa perintah untuk menggadha adalah berasal dari ucapan Amr 
bin Syu'aib sendiri dan bukan termasuk dari hadist. Maka sesudahnya dia 
menunjukkan riwayat Yahya bin Abi Thalib yang menjelaskan bahwa tambahan 
yang berasal dari Amr bin Syu'aib termasuk hadist, bukan dari ucapan Arnr bin 
Syw'aib dan inilah yang sesuai dengan riwayat Musnad di sini. Al Haitsami 
menyebutkan dalam Majma' Az-Zawa'id (3:168) kedua riwayat ini, yang 
Mursal dan yang Mutthashil, ia berkata, “Dia menyebutkannya setelah hadist 
Abu Hurairah seperti apa yang terdapat dalam Ash-Shahih, tetapi dia 
mengatakan, 'Semuanya, kamu dan keluargamu' diriwayatkan oleh Ahmad dan 
di sana terdapat Al Hajjaj bin Arthath dan di sana terdapat perdebatan.” Ini 
adalah kelalaian dari Al Hafizh Al Haitsami Rahimahullah. Dia tidak ! 
menyebutkan riwayat Abu Hurairah yang terdahulu, cukup dengan memberi 
isyarat saja, kemudian dia tidak menyebutkan tambahannya yang terdapat dalam 
riwayat Atha' yang Mursal dan riwayat Amr bin Syu'aib yang Maushulah 
dengan tambahan “Al-Badanah,” kemudian dia tidak menyebutkan 
tambahannya yang terdapat dalam riwayat Amr bin Syu'aib dengan perintah 
menggadha. Adapun Mursalnya Atha' maka saya lebih mentarjih bahwa dia 
adalah “Atha' bin Abi Rabah” karena Al Hajjaj bin Arthath meriwayatkan 
darinya, sebagaimana terjemahan dia dalam “At-Tahdzib” dan sebagaimana 
yang sering disebutkan, dan karena Al Hafizh telah menunjukkan dalam Al Fath 
(4:147) riwayatnya yang Mursal dalam lafazhh yang berbeda-beda, ia 
mengatakan, “Dan terdapat dalam Mursal Atha' bin Abi Rabah serta lainnya 
pada Musaddad: maka beliau memerintahkan sebagiannya” yakni sebagian 
kurma. Setelah itu Al Hafizh menunjukkan riwayat lain Atha' yang Mutthashil 
dari Abu Hurairah, dia mengatakan (halaman 147), “Adapun yang terdapat 
dalam riwayat Atha' dan Mujahid dari Abu Hurairah pada Ath-Thabrani dalam 
“Al-Ausath”...” kemudian ia memberi alasan bahwa itu berasal dari “Riwayat 
Laits bin Abu Sulaim dan ia adalah dha'if dan di dalamnya terdapat kerancuan.” 
Riwayat ini berasal dari Abu Hurairah, Al Haitsami telah menyebutkannya 
dalam Majma' Az-Zawaid (3:168), dia mengatakan, “Ath-Thabrani telah 
meriwayatkannya dalam Al Ausath, di sana terdapat Laits bin Abu Sulaim dan 
dia adalah tsigah tetapi seorang mudallis.” Ad-Daragutni telah meriwayatkan 
(halaman 243) melalui jalur Al Harts bin Ubaidillah Al Kala'i dari Mugatil bin 


Musnad Imam Ahmad — 


Sulaiman dari Atha' bin Abu Rabah dari Jabir bin Abdillah dari Nabi SAW, dan 
beliau bersabda, “Barangsiapa yang berbuka satu hari di bulan Ramadhan 
pada saat tidak bepergian maka hendaknya membayar badanah (unta)jika 
5 tidak menemukan maka hendaknya memberi makan tiga puluh sha' kurma 
1 kepada orang-orang miskin” Ad-Daragutni mengatakan, “A! Harts bin 
Ubaidah dan Mugatil adalah dha'if” Ini adalah salah satu yang menguatkan 

'bahwa Mursal di sini adalah mursalnya Atha'" bin Abi Rabah, dan tampaknya 

' Mugatil bin Sulaiman telah keliru, dia menjadikannya Maushul dengan 
! menyebutkan Jabir dalam sanad, dan mugatil sangatlah dha'if, sebagaimana 
yang telah kami katakan pada (3017). Sedangkan Al Harts bin Ubaidah maka 

dia adalah tsigah, seperti yang telah disebutkan terdahulu (1402). Penyebutan 

membayar senilai badanah (unta) dalam kaffarat tertera di sini dalam hadist 

Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya dan juga dalam Mursalnya Atha' 

| bin Abu Rabah, sebagaimana yang terlihat jelas, dan juga tertera dalam sebuah 
hadist Mursal yang diriwayatkan oleh Malik dalam Al Muwattha" (halaman 
297) dari Atha' bin Abdullah Al-Khurrasani dari Sa'id bin Al Musayyab: 
“Datang seorang lelaki badui....” Sampai sabda beliau, “Apakah kamu dapat 
membayar - badanah (unta)?” ia menjawab, “Tidak” Mursal ini juga 
diriwayatkan oleh Al Baihagi (4:227) melalui jalur Asy-Syafi'i dari Malik. 
Semestinya Mursal ini bukanlah Mursal Atha' yang diriwayatkan di sini, karena 
itu “Dari Atha' dari Said bin Al-Musayyib” maka bukan itu yang dimaksud jika 
disebut “Mursal Atha'” tetapi disebut dengan lafazhh badahatan dalam 
“Mursal Said bin Al Musayyab” karena itu ketika Al Hafizh mengisyaratkannya 
dalam Al Fath (4:145) dia mengatakan, “Dan penyebutan kata badanah dalam 
Mursal Said bin Al Musayyab menurut Malik dalam A4! Muwattha' berasal dari 
Atha' Al Khurrasani.” Kemudian Al Hafizh mengisyaratkan bahwa Atha' 
(yakni Al Khurrasani) tidaklah sendirian, dan dia menyebutkan riwayat Mujahid 
dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Laits bin Abu Sulaim dari Mujahid 
menurut Ibnu Abdilbar dengan sanadnya dan kami.telah menunjukkannya tadi, 
maka dia tidak tahu bahwa itu juga tertera dalam riwayat Atha' bin Abi Rabah 
yang Mursal dan dalam riwayat Amr bin Syu'aib yang Maushulah yang kedua- 
duanya diriwayatkan oleh Ahmad di sini, kemudian tambahan yang lain yang 
ditambahkan oleh Amr bin Syu'aib dalam hadistnya dengan perintah gadha 
dengan kaffarat, tambahan ini mempunyai asal yang shahih yang menguatkan 
keshahihan riwayat Amr bin Syu'aib- Al Hafizh mengatakan dalam Al Fath 
(4:150), “Perintah gadha dalam hadist ini terdapat dalam riwayat Uwais, Abdul 
Jabbar dan Hisyam bin Sa'ad, seluruhnya dari Az-Zuhri, dan Al Baihagi 
meriwayatkannya melalui jalur Ibrahim bin Saad dari Al-Laits dari Az-Zukri, 

- dan hadist Ibrahim bin Saad dalam “Ash-Shahih” dari Az-Zuhri sendiri tanpa 
tambahan ini, dan hadist Al-Laits dari Az-Zuhri dalam “Ash-Shahih"ain tanpa 
tambahan. Tambahan juga terdapat dalam Mursal Said bin Al-Musayyib, Nafi' 
bin Jubair, Alhasan dan Muhammad bin Ka'ab, dan dengan keseluruhan jalur- 
jalur ini dapat diketahui bahwa tambahan ini adalah asli.” Al Hafizh juga lupa 
menyebutkan hadist Musnad ini dari riwayat Amr bin Syu'aib: Al-Imam Ibnu 
Al Gayyim sudah berusaha dalam komentarnya atas Tahdzib As-Sunan karya Al 


:— Musnad Imam Ahmad 


La Be Pa ana on 


Ie ya al ana Ba ba yS Ina SAI 


pa Gi BR Up Maya ad IL ap oi SPA Hp Ah yi 


0. JJ. 


LA PE al 1 ws aa 3 reny Ja Clear, 


da Jo gn Ela Aa de Jap satu, 


. 


y 2... 0. 70 z7. 


& Sab Atm AS) Da AN Ah Ya TA al 2 Te 
tea 2 Ad cela Ius YA 3 IN Aa Para Se 
MEI tafoh seh, aye) Kai Abe) JASA 4 Aaol UG ea 
5 pa RO Ia MAA at al ea SN 
5 D6 AP al & at celana ri u uu s 
SA OS) Ag aa 3 CN Gale S Iaba 

6946. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Hammad 


bin Salamah menceritakan: kepada kami, dari Ali bin Zaid, dari 


Mundziri (3:273) untuk memberi alasan Sa tambahan ini, ia menyebutkan 
riwayat-riwayat yang tanpa tambahan dan menyebutkan riwayat-riwayat yang 
ada tambahannya, dalam riwayat Az-Zuhri, kemudian dia berkata, “Ini tidak 


menunjukkan keshahihan lafazh ini, sesungguhnya mereka (yakni yang. 


menetapkannya dalam hadist Az-Zuhri) ada empat, dan orang yang lebih tsigah 
dari mereka dan lebih banyak jumlahnya, mereka berjumlah empat puluh orang, 
telah menentang mereka, tidak seorangpun dari mereka yang menyebutkan 
lafazh ini. Tidak diragukan bahwa memberi alasan tanpa ini akan berdampak 
pada keshahihannya, dan seandainya hanya satu orang yang paling tsigah dan 
paling hafizh dari mereka yang menyebutkan lafazhh ini dan jumlah yang 
banyak ini bertentangan dengan mereka maka wajib ditawagufkan, dan 
ketsigahan seorang rawi adalah merupakan syarat shahihnya hadist, bukan 
mewajibkan, tetapi ilat dan syadznya harus dinafikan, dan keduanya tidak 
dinafikan dalam lafazhh ini.” Aku telah mencari tahu tentang Ibnu Al Oayyim 
di sana, aku katakan, “Manakah yang telah mereka sepakati atau telah mereka 
dukung: bahwa tambahan orang yang Isigah itu diterima?!” Di sana aku tidak 
menghadirkan riwayat Amr bin Syu'aib ini, karena ini akan membuat tambahan 
orang yang tsigah itu bertambah kuat dan diterima. 


Musnad Imam Ahmad — (5091: 


Mutharrif bin Abdullah bin Asy-Syikhkhir, Bahwasanya Nauf dan 
Abdullah bin Amru bertemu, Nauf berkata —lalu ia menyebutkan 
hadist— Abdullah bin Amru bin Al Ash berkata, "Aku akan 
menceritakan kepadamu dari Nabi SAW: Suatu malam kami shalat 
bersama Nabi SAW kemudian, tersisalah beberapa orang, dan 
sebagian yang lain telah pulang, lalu Rasulullah SAW datang sebelum 
orang-orang bergegas dengan shalat Isya, maka beliau datang dan 
orang-orang sudah bersiap-siap, dengan mengangkat jarinya seperti 
ini, dan memberikan isyarat dengan jumlah dua puluh sembilan, dan 
menunjuk dengan jari telunjuknya ke langit dan beliau berkata, 
"Bergembiralah wahai kaum muslimin, ini Tuhan kalian Azza wa 
Jalla telah membuka salah satu pintu langit membagakan kalian 
kepada para malaikat, Dia berkata, 'Wahai para malaikat-Ku, 
lihatlah mereka hamba-hamba-Ku, mereka melaksanakan sebuah 
kewajiban dan mereka menanti (kewajiban) yang lainnya. 


been MN) 15 


Oa 1 Ban BA Una Sa MA 
Al X6 Jb :J6 Ca 1332 JB sel Oya 3 Dp ES 
Ap lan Jo dns D6 apa 
Se F3 3 J3 ata ah aa ai de An ai 
Kan Ep Siak akal Kan 
sena Nih Ie ad na PR GI X5 IG AE 


Axa 3 ME 3 Aa Ne 


“4 Sanadnya shahih dan pengulangan riwayat (5751) dengan sanadnya, dan kami 
telah tunjukkan di sana, lihat riwayat (6860). 


— Musnad Imam Ahmad 


$.. . aa, - s0. 8 2 za .. Pd 2 ore .. o 
Cabai yA Iila O yawr ol Hd (ali SP) 3 um 9 gi 


« # 


t. Ng : 3 .. ?.. « rd (3 2. ye 2 
Parag ba pab PN Sen Uya OA up Taji plat oU 


6947. Ishak bin Yusuf Al Azrag dan Haudzah bin Khalifah 


menceritakan kepada kami, keduanya berkata, ”Auf menceritakan 
kepada kami dari Maimun bin Astadz, Haudzah berkata: Abdullah bin 
Amru berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa yang 
memakai emas dari umatku, lalu ia mati dan ia masih memakainya 
maka ia tidak akan memakai emas surga.” Haudzah berkata, ' Allah 
mengharamkan baginya emas surga,” 'Dan Barangsiapa yang 
memakai sutera dari umatku lalu mati, dan ia masih memakainya 


maka Allah akan mengharamkan baginya sutera surga”. 


Abdullah (bin Ahmad) berkata, "Bapakku menganggap lemah 
atas hadist ini, maka aku mengira bahwa ia menganggap lemah karena 
ia keliru, sesungguhnya ia adalah Maimun bin Astadz dari Abdullah 
bin Amru,” tidak ada di sana ”Dari Ash-Shadafi” dan dikatakan: 
Sesungguhnya Maimun ini adalah Ash-Shadafi, karena Yazid 
mendengar dari Al Jariri di penghujung usianya, Wallahu A'lam. 


45 Sanadnya shahih. Haudzah bin Khalifah bin Abdullah Ats-Tsagafi Abu Al 
Asyhab Al Bakrawi Al Ashammi: Tsigah, salah seorang guru besar Ahmad dan 
ia mentsigahkannya, ia berkata, “Dia tidaklah memperbaiki hadistnya” ia juga 
mengatakan, “Dia tidaklah memantapkan Al Asham ini darinya” yakni Haudzah 
dari Auf Al A'rabi. Ibnu Hibban telah menyebutkannya dalam ts-Tsigah, Al 
Bukhari menulis biografinya dalam Al Kabir (4/2/246), Ibnu Sa'ad dalam Ath- 


Thabagat (7/280) dan Al Khathib dalam Tarikh Baghdad (14:94-96). Ibnu . 


Sa'ad menyebutkan bahwa ia dilahirkan pada tahun 125 dan wafat di Baghdad 
sepuluh hari berlalu dari bulan Syawal tahun 216. Hadist ini pengulangan 


riwayat (6556) dan kami telah mentahgignya secara terperinci di sana serta | 


kami tunjukkan.ini. 


Musnad Imam Ahmad — (511: 3 


EN oo 0. 8 . . Peka pe 0 . 2.9. 

2) Ogan P SAP Kat oa Li daya loko ALA 

an ..A. ea 8 $ . .. “1 te. PR RI 2 Das 

Okay OA Gale GA GP pb oi Ae 3 ikal gp SE 
7. or 4 ... ...i s0 do . . ad ana 

SEA ARA G3 SI UI A9 gi La DL Ip 106 


. 
Ed  .c 


"Bo 0. Sa Ne yah 2 2. Pa Y . Hd 
ST dl GI LIAN BE A9 AN Iya DI adi 


di 


6948. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Al-Jariri 
mengabarkan kepada kami dari Maimun bin Astadz, dari Ash-Shadafi, 
dari Abdullah bin Amru, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Barangsiapa dari umatku yang mati dalam keadaan meminum 
khamer maka Allah akan mengharamkan dia meminumnya di surga 
dan barangsiapa dari umatku yang mati dan dia dalam keadaan 
memakai emas maka Allah akan mengharamkan baginya memakainya 


di surga. ”?49 


. 0oe 0. AG. an 0... 36. 4 18 - 
PS PP ab Cile Jasad op Sasa Ula “1414 


. PA DA: ox LX 2, , Kuna san £ .. 0. Sha 
Ti eny dala Al lo Wi Sm) JB :JG cola pg ar 

335 at BE USG asu Se Las as 

6949. Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, 

Hajjaj menceritakan kepada kami dari Amru bin Syu'aib, dari 
bapaknya, dari kakeknya, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 

"Budak mukatab manapun yang dikenakan tanggungan kemerdekaan 


. 46 Sanadnya hasan dan pengulangan riwayat sebelumnya. Ucapan Abdullah bin 
Ahmad dan ceritanya dari bapaknya bahwa ia menganggap lemah hadist 
disebutkan di sini sebelum hadist tersebut, bukan sesudahnya, ia bergantung 
dengan ini bukan dengan hadist yang sebelumnya, dan kami juga telah 
tunjukkan ini ketika kami mentahgig riwayat yang pertama (6556). 


—— Musnad Imam Ahmad | 


diri senilai seratus ugiyyah, lalu ia membayarnya kurang sepuluh 
ugiyyah saja, maka ia masih tetap sebagai budak”? 


5 . 


. 
Paa bata 


PN SN pen KANG: Yen Harap PN TA UNS NA 
AA 8, y Pa 2 0... .. 01 o- RA Tana 
! AP ee IP PAR Ui sb gi Al Ale Pia US 
IE Ia HS TP KA F3 HP KEP 0 ca 
. ». P4 3 Pd Ha «3 hai 8 
Malas Ga dai) Ugke 133 Ja 333 Gi kah 
6950. Rauh menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami,. Gatadah mengabarkan kepada kami dari 
Abu Tsumamah Ats-Tsagafi, dari Abdullah bin Amru bin Al Ash, dari 
Nabi SAW, beliau bersabda, "Rahim akan diletakkan pada hari 
kiamat, ia mempunyai hujnah (tongkat)seperti tongkatnya para 
pemintal, ia berbicara dengan bahasa yang jelas dan gamblang, ia 
akan menyambung siapa yang menyambungnya dan akan memutus 
siapa yang memutuskannya.””' 


».. BG. A6 - po. 


AS HR Bab 3 US 


N 


AI ai AN Jen MA Oa Ya ta 5D Ab ai Di 


“1 Sanadnya shahih dan pengulangan riwayat (6923) serta disingkat (6726), dan 
kami telah tunjukkan pada (6666). 

'8 Sanadnya shahih dan pengulangan riwayat (6774). Ucapan beliau “Bi Alsinatin” 
dalam manuskrip dengan catatan pinggir (5) ditulis “Bilisanin” seperti riwayat 
terdahulu. Ucapan beliau “Man Washalaha” dalam (5) ditulis “Man 


Yashiluha” dan apa yang terdapat di sini adalah yang terdapat dalam riwayat (» “5 


O serta manuskrip dengan catatan pinggir (5). 


Musnad Imam Ahmad Li 


2 JB Bp Loe sb TI :JU ati an Sh, GA me 


6951. Rauh menceritakan kepada kami, Hammad 
menceritakan kepada kami dari Tsabit dari Syu'aib bin Abdullah bin 
Amru, dari bapaknya, sesungguhnya Nabi SAW berkata kepadanya, 
"Berpuasalah sehari dan bagimu sepuluh hari,” ia berkata, 
"Tambahkan untukku wahai Rasulullah, sesungguhnya aku 
mempunyai kekuatan,” beliau berkata, "Berpuasalah dua hari dan 
bagimu sembilan hari,” ia berkata, "Tambahkan untukku, 
sesungguhnya aku mempunyai kekuatan,” beliau berkata, 
”Berpuasalah tiga hari dan bagimu delapan hari. 8 | 


Aan EA IU AI ta X5 35 Bts A0 


Agt naga £ o : 2. : 
On SU UG Sa 3 Eng CI 


. rd 7 7 . . 


“8 Sanadnya shahih. Hammad: Dia adalah Ibnu Salamah. Tsabit: Dia adalah Al 
' Banani. Syu'aib: Dia adalah Ibnu Muhammad .bin Abdullah. bin Amr, dan 
Tsabit Al Bannani telah menisbatkannya kepada kakeknya “Abdullah bin Amr,” 
- lan menyebutkan nama bapaknya, karena itu dia mengatakan, “Dari bapaknya,” 
yang ia maksud adalah Abdullah bin Arnr. Hadist ini telah disebutkan terdahulu 
dari Yazid dan Affan, keduanya dari Hammad bin Salamah dengan sanad ini 
(6545) dan kami telah jelaskan secara terperinci di sana. Telah disebutkan pula 
terdahulu seperti sanad 'ini di hadist yang lain dari Yazid dari Hammad (6549). 
' Di sebutkan di sini dalam: (G) tambahan di sanad “dari kakeknya” sementara 
dalam catatan pinggir (5) disebutkan bahwa tambahan ini adalah manuskrip, 
dan keduanya adalah salah. Dalam manuskrip dengan catatan pinggir (6) kata 
“dari kakeknya” adalah merupakan ganti dari kata “dari bapaknya” dan inilah 
— yang lebih mendekati kebenaran. Hadist dalam maknanya telah disingkat pada 
(6877) dan lihat pula (6915, 6921) serta hadist yang panjang tentang kisah 
ibadahnya Abdullah bin Amr (6477). Sa ' 


— Musnad Imam Ahmad 


| Anang de AL A dya) Anal La an Pa 

baba Hypa YA 5 NT, 
3 iaatah 22 Ju PN: Ja G pan bay Haa on Ui 
iba at Ia ASI PI ah AG 


"3 3. 


SA ID Ah ja PN Tn MAA) KPA 


aa 
IS dg ta 9 Ra sy Pera JG 5 


Bb JA aya Ga 
Bam NOTA DA Ap J3 IP CA daki ph 

DSN 2 Pai J3 Gi Oi aa US an 

6952. Abu Daud dan Abdusshamad. menceritakan kepada 
kami secara maknawi, mereka berdua berkata, ”Hisyam menceritakan 
kepada kami dari Gatadah bin Syahr, dia berkata, "Abdullah bin Amru | 
mendatangi Nauf Al Bikali dan ia sedang bercerita lalu ia berkata, 
”Ceritakanlah, sesungguhnya kami telah dilarang dari hadist.” dia 
berkata, "Aku tidak akan bercerita sedangkan bersamaku salah 
seorang dari sahabat Rasulullah SAW, kemudian dari Ouraisy 
Abdullah bin Amru berkata, 'Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, 'Akan terjadi hijrah setelah hijrah maka tempat itu akan 
menjadi sebaik-baik tempat,” Abdusshamad berkata, "Sungguh 
tempat itu akan menjadi sebaik-baik tempat bagi para pengikut 
Ibrahim yang berhijrah , maka yang tersisa di bumi hanyalah sejelek- 
jelek penghuninya, mereka telah dicampakkan bumi dan di benci oleh 


Musnad Imam Ahmad — 


Allah Azza wa Jalla, dan mereka dikumpulkan dalam neraka bersama 
monyet dan babi,” kemudian ia berkata, ”Ceritakanlah, sesungguhnya 
kami.telah dilarang dari hadist,” ia berkata, "Aku tidak akan bercerita 
sedangkan bersamaku salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW, 
kemudian dari Yuraisy Abdullah bin Amru berkata, ”Aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, "Akan keluar suatu kaum dari sebelah 
timur, mereka membaca Al Our'an tanpa memahami kandungannya, 
setiap kali: kaum itu punah maka akan ada generasi yang baru 
Sehingga keluar dajjal dari generasi yang tersisa dari mereka. ”??? 


ARE 93 313 Ih AP AS Ian TM ato 
: 022 sa o- . - .. t.. 
aa ga MA tab PAN EN IG ea Gl h6 


. 
. 


.. 0." 2.3 an Sa Pane B ana or 4 2 Ng 3. 0 
2Gp » SS Y, dh Hug “ ce & dy) ce 
13 ro 38 aa RN . 'or. 4 5 2 Y 2 3. 3". - &. esa 7 2 

AN 2g io... . - 2:3. Le . za Lg 1 NS 2 . 

KERANA Ym iga PSG Cody AU Ca Dalan alka La | 


"0 Sanadnya shahih. Abu Daud adalah salah seorang syaikhnya Ahmad di sana: 
Dia adalah Ath-Thayalisi, dan hadist dalam Musnadnya (2292) dari Hisyam 
dengan sanad ini. Abdusshamad, Syaikhnya Ahmad: Dia adalah Ibnu Abd Al 
Warits. Hisyam: Dia adalah Ad-Dustuwa'i. Hadist ini diriwayatkan oleh Ibnu 
Asakir dalam Tarikh Dimasyg (1:149:-150) dengan sanadnya melalui jalur 
Musnad Ath-Thayalisi dan dia juga meriwayatkannya (1:150) dengan sanadnya 
melalui jalur Musnad Imam Ahmad dengan sanad ini. Hadist sejenisnya telah 
disebutkan terdahulu (6871) dari Abdurrazak dari Mu'ammar dari Oatadah 
dengan sanad ini. Lihat (6715) dan lihat pula yang sudah lewat dalam Musnad 
Abdullah bin Umar bin Al-Khatthab (m5562). Ucapan Abdullah bin Amr 
"Sesungguhnya kami telah dilarang menulis hadist” maksudnya tidaklah seperti 
yang dituduhkan oleh orang-orang yang membenci As-Sunnah, larangan ini 
datangnya adalah dari Rasulullah SAW! Maksudnya adalah larangan 
Mu'awiyah dan putranya Yazid, seperti yang telah disebutkan pada (6865) 
dalam konteks yang lain “Maka Yazid bin Mu'awiyah mendatangi Rasulullah 
untuk menjawab, lalu beliau berkata, “Ia melarangku untuk menceritakan 
kepada kalian sebagaimana bapaknya telah melarangku”.” 


— Musnad Imam Ahmad 


6953. Abu Al Jawab menceritakan kepada kami, Ammar bin 
Ruzaig menceritakan kepada kami dari Al A'masy dari Abu Saad, ia 
berkata, "Aku datang kepada Abdullah bin Amru lalu aku berkata, 
”Ceritakan kepadaku apa yang telah kamu dengar dari Rasulullah 
SAW!” ia berkata, "Dan jangan kamu ceritakan dari Taurat dan Injil” 
dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Orang 
muslim adalah yang selamat orang-orang muslim dari lidah dan 
tangannya dan orang yang berhijrah adalah orang yang menjauhkan 
apa yang telah dilarang oleh Allah kepadanya ' di 


AA kan Ole Ka aj “ 3 Eta 2 na Mi | 
..... 2 . . pa Pa s 
TES 3g SA Na a PP 
. »”3 . . .. . Pa 

das ISA OS bat, KE) CBU V3) (SEN Nae, 
: Mako Ea PA Wajah 
6954. Rauh menceritakan kepada kami, Tsaur bin Yazid 
menceritakan kepada kami dari Utsman Asy-Syami, sesungguhnya dia 
mendengar Abu Al Asy'ats Ash-Shan'ani dari Aus bin Aus Ats- 
Tsagafi, dari Abdullah bin Amru bin Al-Ashi, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, "Barangsiapa yang membasuh kepalanya dan membasuh 


seluruh tubuhnya, dan pergi dan datang tepat waktu, dan mendekat 
maka dia menjadi dekat, dan mendengarkan dan merenungkan maka 


851 Sanadnya shahih. Abu Al Jawab: Dia adalah Al Ahwash bin Jawwab Adh- 
Dhabbi. Ammar bin Ruzaig: Pentsigahannyanya telah disebutkan sebelumnya 
pada riwayat (2883). “Ruzaig” dengan mendhammahkan ra dan memfathahkan 
zai, sementara dalam (£) ditulis “Zuraig” dengan mendahulukan huruf zai dan 
itu adalah kesalahan baca. Hadistnya panjang (6889) dan disingkat (6925). 


Musnad Imam Ahmad — 161719. 


untuk -setiap langkah yang Kaaa Besi pahala shalat dan 
puasa setahun. n33h 


z3 0059 ara shahih. Rauh: Dia adalah Ibnu Ubadah, Tsaur bin Yazid: Dia 
adalah Al Kala'i dari Al Himashi. Utsman Asy-Syami: Tidak diterjemahkan 
'oleh Al Husaini dalam AI Ikmal dan Al Hafizh dalam At-Ta'jil, dan ia adalah 

1 . salah seorang perawi Musnad —seperti yang anda lihat— maka tidakkah 
. keduanya mencari tahu! Padahal Al Hafizh telah menuliskan biografinyanya 
|. dengan dua terjemahan dalam Lisan Al Mizan, seperti yang akan kami sebutkan, 
Ge 1dan Utsman ini adalah “Utsman bin Khalid Asy-Syami” Ibnu Abu Hatim telah 
menuliskan biografinya dalam Al Jarh wa At-Ta'dil (3/1/148), dia mengatakan, 
“Utsman bin Khalid Asy-Syami meriwayatkan dari (Abu) Al Asy'ats Ash- 
Ashan'ani, Tsaur bin Yazid meriwayatkan darinya.” Kalimat (Abu) tidak 
disebutkan karena lali dari naskah lengkap .Ats-Tsigah. Al Hafizh telah 
menuliskan . biografinya dalam Lisan Al Mizan (4:134) Adz-Dzahabi 
mengikutkan untuk perawi lain yang bernama Utsman bin Khalid kemudian dia 
menyertakannya dengan penulisan biografi Utsman bin Khalid Asy-Syami 
“menukil dari kitab Ats-Tsigah-nya Ibnu Hibban, kemudian ia berkata, “Secara 

“zhahir itu adalah dia.” Dari apa yang disebutkan dalam kedua terjemahan maka 
yang rajah bahwa itu bukanlah dia, kemudian dia menuliskan biografinya 
(4:159): Utsman Asy-Syami, dari Aus bin Aus (begitu) dari Abdullah bin Amr 
dengan hadist “Barangsiapa yang membasuh kepalanya dan membasuh seluruh 

' tubuhnya” Al Hakim meriwayatkannya dari jalur Rauh bin Ubadah dari Tsaur, 
dan dia mengatakan, "Utsman tidak dikenal, dan Hassan bin Athiyyah telah 

: menjelaskan “dari. Abu Al-Asy'ats dari Aus dengan mendengarnya dari Nabi 
SAW, yakni maka tambahan “Abdullah” adalah waham dari Utsman, dan yang 
seperti. dia tidak dapat membuat riwayat yang tetap mempunyai illat, dan 
Utsman ini bukanlah Ibnu Mathar, karena Ibnu Mathar datang setelah kelompok 
ini.” Dalam terjemahan ini Al Hafizh mengisyaratkan hadist ini tetapi di 
awalnya dia meriwayatkan “Dari Aus bin Aus” dan ini sebuah kesalahan atau 
kelalaian, barangkali itu dari para pencatat. Sesungguhnya riwayat Asy-Syami 
itu "dari Abu Al Asy'ats Ash-Shan'ani dari Aus bin Aus” seperti yang tertera di 
sini dan seperti yang tertera pada semua sumber yang telah kami sebutkan dan 
yang meriwayatkan hadist, bahkan seperti yang juga tertera dalam terjemahan 
Al Hafzih sendiri dengan nama "Utsman bin Khalid,” sebagaimana yang telah 
kami tunjukkan. Kemudian Al Hafizh menunjukkan alasan orang yang 
mempermasalahkan riwayat Utman —ini— dengan tambahan "Abdullah bin 
Amr” dalam sanad dan dia menolak alasan ini. Kami akan memberikan 
penjelasan lebih dalam takhrij hadist ini Insya Allah. Abu Al-Asy'ats Ash- 
'Shan'ani: Dia adalah Syarahil bin Adah dan dia adalah Syami, tabi'i, tsigah, 
ditsigahkan oleh Al Ajali dan lainnya. Al Bukhari telah menuliskan 

: biografinyanya dalam Al Kabir (2/2/256) dan Ash-Shaghir (96). Ibnu Hibban 
telah menyebutkannya dalam A4ts-Tsigah (halaman 221), ia berkata, ”Syarahil 
bin Syurahbil. bin Kulaib bin Adah, dari Shan'a Syam, meriwayatkan dari 
Tsauban dan Ubadah bin Ash-Shamit, dan Abu Oilabah meriwayatkan darinya. 


Te18) — Musnad Imam Ahniad 


Aa... 


Barangsiapa mengatakan Syarahil bin Adah maka dia telah menisbatkannya 
kepada kakeknya dan dia termasuk anak, tinggal di Shan'a Syam dan orang- 
orang menulis tentangnya di Damaskus, wafat pada masa kepemimpinan 
Mu'awiyah.” Ibnu Saad menuliskan biografinya yang seperti itu dalam Ath- 
Thabagat (5:391). Syarahil dengan syin dan ra yang berharakat fathah 
sesudahnya alif. ”Syurahbi!” dengan mendhammahkan syin, memfathahkan ra 
dan mensukunkan ha sesudahnya ba. "Adah” dengan memanjangkan hamzah. 
Dalam kitabnya Ibnu Saad diberi harakat dengan pena dengan harakat yang 
terhapus dari penerbit. "Aus bin Aus Ats-Tsagafi”. Seorang sahabat terkenal, 
dan di sana terdapat sahabat lainnya dengan nama ”Aus bin Abu Aus” dan dia 
adalah ”Aus bin Hudzaifah” julukan bapaknya adalah Abu Aus, banyak sekali 
perawi yang yang dibuat rancu oleh kedua orang ini, karena itu Al Hafizh 
mengatakan dalam At-Tahdzib, "Pada dasarnya keduanya adalah dua orang, 
dikatakan pada Aus bin Aus ini: Aus bin Abu Aus dan dikatakan pada Aus bin 
Abi Aus yang datang adalah Aus bin Aus—: salah” kemudian setelah ini dia 
menuliskan biografinya yang kedua dan menjelaskan alasan-alasan 
keasalahannya. Begitu pula yang dilakukan oleh Al-Ishabah (1:81 no: 313), 
(1:84 no: 325). Kesalahan ini terdapat dalam Musnad. Dalam Musnad (Aus bin 
Abu Aus) sebagaimana yang akan kami tunjukkan dalan takhrij Insya Allah dan 
mudah-mudahan kami dapat mewujudkan itu dalam Musnad (Aus) jika Allah 
memberi kami taufik untuk itu dan jika Dia menghendakinya. Ibnu Sa'ad 
menuliskan biografinyanya dalam Ath-Thabagat (5:375) dan: menyebutkan 
penamaan Syu'bah kepadanya ”Aus bin Aus,” sementara Oais bin Ar-Rabi' 
ragu-ragu, apakah ”Aus bin Aus atau Uwais bin Aus” kemudian Ibnu Saad 
mengatakan, "Inilah ia Aus bin Aus dan Syu'bah telah memastikan namanya 
| dan dia tidak ragu-ragu sebagaimana halnya Oais.” Hadist ini telah 
diriwayatkan Al Hakim dalam Al Mustadrak (1:282) melalui jalur Ahmad bin 
Al Walid Al Fiham dari Rauh bin Ubadah dengan sanad in. Al Baihagi 
meriwayatkannya dalam As-Sunan Al Kubra (3:227) melalui jalur Muhammad 
bin Ismail Ash-Shaigh dari Rauh dengan sanad ini. Al Haitsami telah 
. menyebutkannya dalam Majma' Az-Zawaid (2:171) dan Al Mundziri dalam At- 
Targhib wa At-Tarhib (1:248), keduanya mengatakan, "Diriwayatkan oleh 
Ahmad dan para perawinya adalah perawi-perawi Ash-Shahih.” Kami telah 
sebutkan sebelumnya isyarat Al Hafizh tentang alasan orang yang mengillatkan 
riwayat ini dan perincian hal tersebut adalah bahwa Utsman Asy-Syami satu- 
satunya yang menambahkan ” Abdullah bin Amr” dalam sanad dan para perawi 
selain dia meriwayatkannya dari Abu Al-Asy'ats dari Aus, dia berkata, ” Aku 
mendengar Nabi SAW” lalu mereka menjadikannya bagian dari Musnad " Aus” 
bukan dari Musnad "Abdullah bin Amr” lalu yang meriwayatkan dari hadist 
Aus adalah: Ath-Thayalis (1114), Abu Daud (345, 346/1:136-137 Aun Al- 
Ma'bud), At-Tirmidzi (496 dengan penjelasan kami/1:357 Syarah Al 
Mubarakfuri), An-Nasa'i (1:205), Ibnu Majah (1:174), Ad-Darimi (1:363), Ibnu 
Saad dalam Ath-Thabagat (5:375), Al Hakim dalam Al Mustadrak dengan tiga 
' sanad (1:281-282), Al Baihagi dalam As-Sunan Al Kubra dengan dua sanad 
(3:227, 229) dan juga akan disebutkan dalam Musnad ini dari hadist Aus dalam 


Musnad Imam Ahmad — (er) 


Ma aman es Ha ya En Da ena Ba, 
Musnadnya (16230, 16241, 16245, 16247, 17028, 17030). Mereka telah 
menjadikan riwayat-riwayat ini sebagai ilat dalam riwayat Utsman Asy-Syami 
yang terdapat di sini, padahal itu bukanlah illat. Al Hakim mengatakan dalam A! 
Mustadrak (1282) setelah ketiga sanad yang dia riwayatkan dari hadist Aus itu 
sendiri, "Hadist ini telah shahih dengan sanad-sanad ini berdasarkan syarat 
kedua Syaikh dan keduanya tidak meriwayatkannya, dan aku kira adalah hadist 
"yang wahin, sanad-sanad seperti ini tidak dita”lil dengan yang sama 
dengannya.” Kemudian ia meriwayatkan hadist yang terdapat di sini melalui 
jalur Rauh bin Ubadah, kemudian dia berkata, "Ini tidak mengillatkan hadist- 
hadist yang tetap yang shahih, karena beberapa alasan: pertama: bahwa Hassan 
bin Athiyyah telah menyebutkan mendengarnya Aus bin Aus dari Nabi SAW. ' 
Kedua, bahwa Tsaur bin Yazid bukan termasuk mereka dalam berhujjah 
dengannya. Ketiga: bahwa Utsman Asy-Syaibani (begitu) adalah majhul.” Adz- 
Dzahabi sepakat dengannya secara singkat! Setelah meriwayatkannya melalui 
jalur Rauh (3:227), Al Baihagi mengatakan, "Demikianlah diriwayatkan oleh 
jama'ah dari Tsaur bin Yazid dan waham dalam sanad dan matannya dari 
Utsman Asy-Syami ini, dan yang benar riwayat jama'ah dari (Abu) Al Asy'ats, 
dari Aus, dari Nabi SAW.” Waham dalam matan yang diisyaratkan oleh Al 
Baihagi adalah ucapan beliau "Maka untuk setiap langkah yang dilaluinya 
baginya pahala shalat dan puasa setahun,” karena sebelum itu dia 
meriwayatkannya dari hadist Aus, seperti yang telah kami tunjukkan 
sebelumnya dan di sana disebutkan ganti dari itu ”Maka ia diampuni di antara 
Jum'at dengan Jum'at dan tambah tiga hari” dan ini benar-benar perbedaan 
dalam matan, keduanya ada dan shahih dari hadist Abdullah bin Amr secara 
marfu'. Hal seperti banyak sekali terdapat dalam Sunnah, mengiming-imingi 
sesuatu dengan pahala dan mengiming-imingi itu sendiri di sana dengan pahala 
yang besar dan iru tidak masalah dengan karunia Allah, kemudian lafazh ini 
tidaklah Utsman Asy-Syami saja yang meriwayatkannya dari Abu Al Asy'ats 
sehingga dianggap sebagai waham darinya tetapi itu sesuai dengan semua 
riwayat yang telah kami tunjukkan dari hadist Aus dari Nabi SAW kecuali 
| sebuah riwayat dari dua riwayat Al Baihagi dan riwayat-riwayat Al Hakim, 
karena itu menuturkan kembali Ibnu At-Turkmani dalam Al jauhar An-Nafi 
ucapan Al Baihagi ini, ia berkata, "Tidak ada waham dalam matannya, itu 
semakna dengan matan yang telah disebutkan oleh Abu Daud dan Ibnu Abu 
Syaibah serta telah disebutkan Al Baihagi setelah dua Bab, dan telah dia 
sebutkan pula dalam kitab Al Ma'rifah, dan disebutkan pula oleh An-Nasa'i 
melalui jalur Yahya bin Al Harts dari Abi Al Asy'ats.” Ucapan beliau "Man 
ghassala waghtasala...” sampai akhir. Al Khaththabi mengatakan dalam A/ 
Ma'alim (325 dari Tahdzib As-Sunan), "Orang-orang berbeda pendapat 
mengenai makna keduanya, ada di antara mereka yang berpendapat bahwa itu 
temasuk ucapan yang zahir yang dimaksudkan untuk memperkuat dan tidak 
terjadi pertentangan di antara kedua makna karena adanya perbedaan lafazh, 
dan dia mengatakan, "Apakah kamu tidak melihat beliau mengatakan dalam 
hadist ini "Dan berjalan serta tidak berkendaraan” dan makna keduanya adalah 
satu. Pendapat ini didukung oleh Al-Atsram sahabat Ahmad. Sebagian dari 


(2207 — Musnad Imam Ahmad 


| 


. Se Isa 


Pa SAI op Jalal AN KA ae 3 3 Gis a00 
le AN Ke MI) tebal 2G cal ae 2 Ke dp 
DA JAN ai Si Ia Da Ga LA (ta el 


Joe .. 


A 


mereka mengatakan, "Ucapan beliau "Gassala” maknanya membasuh kepala 
secara khusus, itu karena orang-orang Arab mempunyai keinginan dan perasaan 
dan dalam membasuhnya terdapat kesegaran, maka beliau menyendirikan 
membasuh kepala karena alasan tersebut. Pendapat ini didukung oleh Makhul. 
Ucapan beliau ”Waghtasala” maknanya membasahi seluruh tubuh.” Sebagian 
dari mereka beranggapan bahwa ucapan beliau ”Ghassala” maknanya 
mencampuri istrinya sebelum pergi shalat Jum'at agar dia dapat lebih 
menguasai dirinya dan lebih memelihara pandangannya dalam perjalanannya, 
dia berkata, "maka berbasuhlah apabila suhu begitu panas” Ucapan beliau 
”Bakara Wabtakara”: Sebagian orang beranggapan bahwa makna "Bakara” 
mendapati permulaan khutbah, dan makna "Wabtakara” datang tepat waktu. 
Ibnu Al-Anbari mengatakan, "Makna ”Bakara” bershadagah sebelum dia 
pergi” Dia mentakwilkan itu dari apa yang diriwayatkan dalam hadist dari 
ucapan beliau "Bakiru bisshadagah fainnal bala'a la yatakhatthaha” (Segeralah 
bershadagah, sesungguhnya bala tidak akan melewatinya). Al Mundziri menukil 
dalam ““At-Targhib” wa At-Tarhib” (1:247-248) ucapan Al-Khatthabi ini 
kemudian dia mengatakan, "Al Hafizh Abu Bakar bin Khuzaimah berkata, 
”Barangsiapa membaca dalam khabar "Ghassala Waghtasala” yakni dengan 
tasydid maka artinya "Bersetubuh lalu mewajibkan mandi kepada istrinya atau 
budaknya dan dia mandi, dan barangsiapa mengatakan "Ghasala Waghtasala” 

' tanpa tasydid” maka yang dimaksud adalah membasuh kepalanya dan 
membasahi seluruh tubuh, karena khabar Thawus dari Ibnu Abbas” kemudian 
dia meriwayatkan dengan sanadnya yang shahih kepada Thawus, dia berkata, 
”Aku berkat3 kepada Ibnu Abbas, "Mereka beranggapan bahwa Rasulullah 
SAW bersabda, "Mandilah kalian pada hari Jum'at dan basuhlah kepala- 
kepala kalian meskipun kalian tidak junub, dan pakailah minyak wangi” Ibnu 
Abbas berkata, "Adapun minyak wangi maka aku tidak tahu, adapun mandi 
maka ya.” Hadist Thawus dari Ibnu Abbas yang diisyaratkan oleh Al Mundziri 
bahwa itu diriwayatkan oleh Khuzaimah telah disebutkan terdahulu secara 
panjang maupun disingkat (2383, 3059, 3471). 


Musnad Imam Ahmad — | 


3. » 8. 23 


Uh ds ta aa bi ke SAT AED as AI YG 
| AB A5 Ip ala JI :33 


6955. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Abu Israil 
mengabarkan kepada kami dari Al Hakam dari Hilal Al Hajari, ia 
berkata, ”Aku berkata kepada Abdullah bin Amru, "Ceritakan 
kepadaku sebuah -hadis yang telah engkau dengar dari Rasulullah 
SAW” ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
'Orang muslim adalah dimana orang-orang muslim (yang lain) 
selamat dari lidah dan tangannya dan orang yang berhijrah adalah 
orang yang menjauhkan apa yang telah dilarang oleh Allah 


kepadanya. ms 


Abu Abdurrahman (dia adalah Abdullah bin Ahmad) berkata, 
”Ini adalah kekeliruan, ia adalah Al Hakam dari Saif dari Rusyaid Al 
Hajari.” 


583 Sanadnya sangat dha'if sementara matannya shahih dari sisi-sisi yang lain. Abu 
Israil: Dia adalah Al-Mula'i dan dia adalah Ismail bin Khalifah, dan dia dha'if, 
seperti yang telah kami jelaskan pada (974) Al Hakam: Dia adalah Ibnu 
Utaibah, seorang tsigah terkenal. Hilal Al Hajari: Di sana tidak ada perawi 
dengan nama ini. karena itu Abu Abdurrahman Abdullah bin Ahmad 
mengatakan setelah hadist ini, “Ini keliru, sesungguhnya ia adalah Al Hakam 
dari Saif, dari Rasyid Al Hajari.” Al Husaini juga mengisyaratkan dalam Al- 

— Ikmal (halaman 116), Al Hafizh dalam At-Ta'jil (halaman 434) dalam biografi . 
dengan nama Hilal Al Hajari. Sampai ucapan Abdullah bin Ahmad di sini jika 
dari para perawi tidak ada dengan nama ini. Hadist telah disebutkan terdahulu . 
(6835, 6836) dengan benar, dengan dua sanad dari riwayat Syu'bah “Dari Al 
Hakam, dari Saif, dari Rasyid Al Hajari, dari bapaknya” kami telah jelaskan di 

- sana illat yang mendha'ifkan Rasyid Al Hajari dan kemajhulan bapaknya. 
Adapun matan hadist yang marfu' telah sering disebutkan dengan sanad-sanad 
yang shahih, yang paling akhir (6953). 


— Musiad- Imam Ahmad 


20. ,a8- 


Se op BE Uta Cia “1901 
d3 Jai JG eat ala Para Ae opg ag 
A3 IL 


6956. RRauh menceritakan kepada kami, Hammad 
menceritakan kepada kami dari Oatadah dari Syahr bin Hausyab, dari 
Abdullah bin Amru, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Orang yang 
terbunuh karena mempertahankan hartanya adalah mati syahid. sed 


P4 TN, f2 36.3 yah 2 e- 


GP Ea Tai yg 5 ANA Ela op Cia .140V 

8 Aa gi Pa aa ip Tb yi Ime IP Aa 
pg PI 2g at, aka ala Al ito Spa Cant 
Ie rn lgs La MI DJ GA Ae Lal 
Yg Ode Ke of j3 3: an dh CP V3 


nur lg SIR AT Ae Ce 1 


PA") IG ep PAN JS Tn PN VE EA TN 


6957. Rauh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abu 
Hafshah menceritakan kepada kami, Ibnu Syihab menceritakan 
kepada kami dari Isa bin Thalhah, dari Abdullah bin Amru bin Al 
Ash, ia berkata, ”Aku mendengar Rasulullah SAW dan beliau 
didatangi oleh seorang laki-laki pada hari Nahr dan beliau berdiri 
dekat jumrah, ia berkata, ”Wahai Rasulullah, aku mencukur sebelum 
melontar?” beliau berkata, ”Lontarlah tidak apa-apa” dan beliau 


558 Sanadnya shahih dan pengulangan riwayat (6522) serta disingkat (6829), lihat 
(6913, 6922). 


Musnad Imam Ahmad — 


didatangi oleh yang lain lalu berkata, "Aku menyembelih sebelum 
melempar?” beliau berkata, ”Lontarlah tidak apa-apa” dan beliau 
didatangi oleh yang Jain lalu berkata, "Aku thawaf wadhah sebelum 
melempar?” beliau berkata, "Lontarlah tidak apa-apa,” ia berkata, 
”Aku tidak melihat beliau pada hari itu ditanya tentang sesuatu kecuali 
beliau'berkata, "Lakukanlah dan tidak apa-apa. 3 


We Jb tan 


atu Memka "ala GA aa KIS P1) Ei5 .M0A 
Pee Laka & In Jb JB tap yi Ba 3 Li 
adal Ea S #5 GS s3 Ha 3 AN AA 
Ba 5 DSB IS 19 
6958. Rauh menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada. kami, - Hushain mengabarkan kepadaku, aku .mendengar 
Mujahid menceritakan dari Abdullah bin Amru, dia berkata, 
Rasulullah SAW bersabda, "Setiap amalan mempunyai 'syirratun 
(kekurangan) dan setiap syirratun (kekurangan) mempunyai masa, 


barangsiapa yang masanya sampai kepada: sunnahku maka ia 
beruntung dan barangsiapa kepada selain iti maka ia celaka. ””5 


an Nan A3 db Terra rn Cas .1404 


AI Iya tata set 


"23 Sanadnya shahih dan'disingkat (6887). 
556 Sanadnya shahih dan disingkat (6764). 


— Musnad Imam Ahmad 


05. 


Ja ala Aa CP Y ah Yv 15 Y, Ta di Ae 


Aan 335 

6959. Rauh menceritakan kepada kami, Hatim bin Abu 
Shaghirah menceritakan kepada kami, Abu Balj menceritakan kepada 
kami dari Amru bin Maimun, dari Abdullah bin Amru, dia berkata, 
”Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa membaca 
La Ilaha Nllallah, Wallahu Akbar, Walhamdulillah, wa Subhanallah, 
wa La Haula wa La Ouwwata Illa Billah, maka dosa-dosanya akan 


diampuni meskipun seperti buih lautan. pe 


.. .. 8... AB 


bh Jb gi api Ip Gb Ea TC ko TA 


To. 50.3 


ep opa Ne pe a M ae Jp Ca 
Kim 2 aan nana Para 


6960. Rauh menceritakan kepada kami, Pa menceritakan 
kepada kami dari Amru bin Dinar, aku mendengar Shuhaib Maula 
Abdullah bin Amir dari Abdullah bin Amru, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, "Barangsiapa membunuh seekor burung yang bukan 


sesuatu melainkan dengan haknya maka Allah Azza wa Jalla akan 
n558 


Si san 


menanyakan tentangnya pada hari kiamat. 


30 385. 3 18 8... 


naa ena A3 Ima Lado Ea 2 KUTA 


Mp Ai Ja 3 AA 96: LI eka IP dal 3 ak Ii 


Le , 


551 Sanadnya shahih dan pengulangan riwayat (6479). 
558 Sanadnya shahih dan pengulangan riwayat (6550) serta disingkat (6551, 6861). 


Musnad Imam Ahmad —:1625 


3. 3 “8 aro... . se 3.90. 4, £ Preaaa aa ... Aas ore 

ay Sid cad Lek Y ono dl YI | Y za P8 pel dls 

“3 - 0 ». Pa "da s5... . x.. 

SA MO AI ap Oh Chopal 

6961. Rauh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abu 

Humaid menceritakan kepada kami, Araru bin Syu'aib mengabarkan 
kepadaku dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, "Doa Rasulullah 

SAW yang paling banyak di hari Arafah adalah 'La Ilaha Illailah 


Wahdahu La Syarikalah, Lahulmulku Walahulhamdu Biyadihilkhair 
wa Huwa 'Ala Kulli Syain Gadir'. 9 


Gp ikan ep kal Xa Ea ad SA ES aa 
nd or AA . Nan LL. Ea 0 0-3 0 35 
Mag ee Sgpay Oh tan Up dal 1D AKI ab 


IS NG ES LE Celena 2g Ah Cab Iyitf Y 1G 


R3 Aa 40353 Ana Ya TS GAS AS Up DSN 


"8 Sanadnya dha'if, Muhammad bin Abu Humaid Al Anshari Az-Zargi: 
Julukannya “Hammad” alasan dha'ifnya telah dijelaskan terdahulu (1444). 
Hadist ini telah disebutkan Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawaid (3:252), ia 

- mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya tsigah.” Pada 
hakikatnya ini tidak berasal dari 4z-Zawaid, hanya diriwayatkan oleh At- 
Tirmidzi (4:285) seperti maknanya melalui jalur Abdullah bin Nafi”, yaitu Ash- 
Shaigh dari Hammad bin Abu Humaid, dari Amr bin Syu'aib dengan sanad ini, 
dan lafazhnya “Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah dan sebaik-baik 
apa yang aku ucapkan dan para Nabi sebelumku adalah "La Ilaha Illallah 

. Wahdahu la Syarikalah Lahulmulku Walahulhamdu wa Huwa Ala Kulli Syain 
Oadir'." At-Tirmidzi berkata, ”Ini adalah hadist hasan gharib dari sisi ini dan 
Hammad bin Abu Humaid adalah Muhammad bin Abu Humaid dan dia adalah 
Abu Ibrahim Al Anshari Al Madini, dia bukanlah orang kuat menurut para ahli 
hadist.” Al Mundziri telah menyebutkannya dalam At-Targhib (2:242) dari 
riwayat At-Tirmidzi dan menukil darinya perbaikannya. Ibnu Taimiyah 
menyebutkan dua riwayat dalam A/ Muntaga (2591, 2592) dan menganggap 
keduanya adalah dua riwayat untuk satu hadist, dan ia benar. Lihat (6740). 


:Ic26) —. Musnad Imam. Ahmad 


aa Se aa na SN 


' 6962. Abu Bakar Al Hanafi menceritakan kepada kami, Abdul 
Hamid bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Amru bin Syu'aib, 
dari bapaknya, dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah SAW 
bersabda, "Janganlah kalian mencabut rambut uban karena ia adalah 
cahaya seorang muslim, Barangsiapa yang tumbuh satu rambut uban 
dalam Islam maka Allah akan mencatat baginya satu kebaikan, 
menghapuskan darinya satu kejelekan dan mengangkat denganga 


satu derajat. ””8 


3 


HI ap ena Pi) aa aa Ip Es JB NAN 
Ju -JG Opa Bana SPB apa as sah 
Lab (elang Tema ea J3 ang de FI Ie S1 dn 


| ta, 

6963. Abdusshamad menceritakan kepada kami, bapakku 
menceritakan kepadaku, Habib menceritakan kepada kami, yakni Al 
Muw'allim, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari Abdullah bin 


. Amru, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Seseorang masuk 


surga dengan kasih sayang-Ku, baik itu gadhiyan (orang yang sudah 
ditentukan sebagai ahli surga maupun dan mutagadhiyan (orang 
yang berharap akan menjadi penduduk surga). 2 


sd Sanadnya shahih. Abu Bakar Al Hanafi: Dia adalah Abdul Kabir bin Abdul 
Majid. Hadist ini pengulangan riwayat (6672) dan diringkas (6937). 

561 Sanadnya shahih. Abdusshamad: Dia adalah Abdul Warits. Hadist ini telah 
disebutkan Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawaid (4:74) dan ia berkata, 
“Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya adalah tsigah.” Al Mundziri 
menyebutkannya At-Targhib wa At-Tarhib (3:19) dan dia mengatakan, 

' “Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya adalah tsigah yang masyhur.” 
Sabda beliau, “Wa Mutagadhiyan” adalah yang tertera dalam (x p), sedangkan 
dalam (8) dan manuskrip dengan catatan pinggir (e) tertera Wa Mugtadhiyan 
Lihat dalam Musnad Utsman bin Affan yang terdahulu (410, 414, 485, 508). 


Musnad Imam Ahmad — 2 


3 . P4 “ P3 
pall 32 335 Si BLN LENSA KE EA NAM 


an abs Sta NA Mn Ne ae Tia OS .. “1 0. .. 
CE AG IE Ole AI Sya) SE JB AS PN aa 3 
Tn kag . 7. To e- ? . . Aa e, 4 9 3 $ Ap - 
Y TS G3 AS NI at Tap St ia Pes 
| | NE OI NG Ban OH 
“6964. Abdusshamad menceritakan kepada kami, Hammam 
menceritakan kepada kami, Gatadah menceritakan kepada kami dari 
Al Hasan bin Abdullah bin Amru, ia berkata, "Rasulullah SAW 
bersabda, 'Kiamat tidak akan terjadi sampai Allah mengambil 
persyaratannya dari penduduk bumi, maka yang tersisa di dalamnya 


adalah hanya orang-orang jahat, mereka tidak mengenal kebaikan 
dan tidak mencegah kemungkaran'. 22 


'2 Sanadnya shahih dan diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Al Mustadrak (4:435) 
melalui jalur Abu Oilabah Abdul Malik bin Muhammad Ar-Ragasyi dari 
Abdusshamad bin Abdul Warits dengan sanad ini, ia berkata, “Ini adalah hadist : 
shahih menurut syarat dua Syaikh, maka Al Hasan mendengarnya dari Abdullah 
bin Amr,” dan Adz-Dzahabi sepakat dengannya. Kami telah jelaskan dalam 
penjelasan (6508) tersambungnya riwayat Al Hasan Al Bashri dari Abdullah bin 
Amr karena adanya kesamaan masa yang cukup dalam menghukumi hal itu 
sehingga ketidakadaan mendengar ditetapkan dalam sebuah hadist itu sendiri. 
Al Haitsami menyebutkannya dalam Majma' Az-Zawa'id (8:13) dan dia 
mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad secara marfu' dan mauguf, dan para 
perawinya adalah adalah para perawi “Ash-Shahih”” dan dia mengisyaratkan 
mauguf kepada hadist setelah ini. Hadist marfu' adalah tambahan dari seorang 
yang tsigah, maka dia diterima dan shahih. Lihat (6508, 6952, 7063). 
“Syarithatahu” Ibnu Al Atsir mengatakan, “Yakni orang-orang baik dan para 
ahli agama, Al-Asyrath dari Al-Adhdadh terdapat pada orang-orang yang mulia 
dan orang-orang yang hina.” Sabda beliau “Ajajatun” Ibnu Al-Atsir 
mengatakan, Al Ajaj adalah Al-Ghaugha' dan Al Ardzal (orang-orang hina) serta 
yang tidak ada kebaikannya, kata tunggalnya adalah Ajajatun”. Yang tertera di 
sini dalam ketiga ushul adalah Ajajatun dengan huruf ha di akhirnya, sementara 
penerbit Majma' Az-Zawaid dengan beraninya tanpa ilmu dan tanpa kroscek 
merubahnya dalam cetakannya menjadai “Ajajun” tanpa huruf ha tanpa merasa 
cukup dengan manuskrip asli yang ada padanya dari “Majma' Az-Zawaid” yang 
merupakan sumber asli yang shahih yang terpercaya yang kami ketahui di Dar 
Al Kutub Al Mishriyah, tetapi dalam catatan pinggir cetakan tertera bahwa 


— Musnad Imam Ahmad 1 


XS - 


AP end 7 $ SS 13 Ah Kia oU6 Eis 1Ae 


. SEA aa Man 5 Aa P ae oto. .. .j 
Ca Ganga dag KA MAA UP Tya D3 IS yg Dl 
An) 


6965. Affan menceritakan kepada kami, Hammam 
menceritakan kepada kami dari Oatadah dari Al Hasan dari Abdullah 
bin Amru, dan ia tidak memarfu'kannya, dan ia berkata, ”Sampai 
Allah mengambil persyaratannya dari manusia.” 


Bp 33 Ea in Et Le Ia Ela AAN 

IG aah de Jo Op Bare oi an 2 LA 
PS ai YO ya SE IN SG an 35 
St Kapal te ia Ga Tai DU Jah Cip jadi 
59 dr ya Sai | Ai 2D Hp Ga IK 
Ob YA ya dB Gp Galah gp 


6966. Abdusshamad menceritakan kepada kami, Hammam 
menceritakan kepada kami, Oatadah menceritakan kepada kami dari 
Abu Ayyub, dari Abdullah bin Amru, sesungguhnya Rasulullah SAW 
bersabda, "Waktu zhuhur adalah ketika matahari tergelincir dan 
bayangan seseorang sama dengan tingginya, selama belum tiba waktu 


mg 
asalnya adalah “Ajajatun” dan riwayat Al Hakim dalam Al Mustadrak adalah 
“Ajajun”tanpa huruf ha. 

: 8 Sanadnya shahih dan mengulang apa yang sebelumnya tetapi ini adalah mauguf 

dan sebelumnya matfu', dan marfu' itu adalah tambahan dari seorang tsigah 

yang diterima, dan kami telah tunjukkan di sana. 


Musnad Imam Ahmad — 


Ashar, dan waktu shalat Ashar adalah selama matahari belum 
menguning, dan waktu shalat Maghrib adalah selama syafag (mega) 
belum menghilang, dan waktu shalat Isya adalah sampai tengah 
malam yang paling tengah, dan waktu shalat Shubuh adalah mulai 
dari terbitnya fajar, selama matahari belum terbit, apabila telah terbit 
maka -berhentilah shalat karena ia terbit di antara dua tanduk 
syetan "34 


Oh. 


Oh yA Lp BI HA Santan 1 Ea AAU 
Sg db an Te KD bean ap Aa GP aka. 
pan To pa Ap AA 

6967. Abdusshamad menceritakan kepada kami, Hammam 


menceritakan kepada kami, Oatadah menceritakan kepada kami dari 


Araru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, sesungguhnya Nabi 
SAW bersabda tentang seseorang yang menyetubuhi istrinya di 
duburnya, ”Itu adalah luthiyah (perilaku kaum Nabi Luth) kecil.” 


s& Sanadnya shahih. Abu Ayyub: Dia adalah yahya bin Malik Al Azdi Al Maraghi. 
Telah disebutkan pentsigahannya (6750). Hadist ini diriwayatkan oleh Muslim 
(1:170) dari Ahmad bin Ibrahim Ad-Darugi dari Abdusshamad dengan sanad 
ini, dan dia meriwayatkan yang sejenisnya sebelum itu dan sesudahnya dengan 
sanad-sanad yang lain. Abu Daud meriwayatkannya (396/1:154 Aun Al- 
Ma'bud) melalui jalur Syu'bah dari Oatadah dengan yang sejenisnya, begitu 

: juga dengan An-Nasa'i (1: 90-91) melalui jalur Syu'bah. Lihat Al-Muntaga 
(536) dan lihat pula hadist terdahulu (6933). 

8 Sanadnya:shahih dan pengulangan riwayat (6706) Ibnu Atsir menukilnya dalam 

Al Atsir (1:518) dari tempat ini, dan juga akan datang setelah ini. 


— Musiad Imam Ahmad | 


s, 


2 - P3 . 


335 Ja sJUp KA Ba Tata Cas J1 XP Wa SATA 
Ra 5 ah Oa EA uga. Fs 

Sa bj IG pl dl io ui pa 

6968. Hudbah menceritakan kepada kami, : Han 

menceritakan kepada kami, dia berkata, "Oatadah ditanya tentang 
seseorang yang menyetubuhi istrinya di duburnya?” Oatadah 
menjawab, ”Amru bin Syu'aib menceritakan kepada kami dari 
bapaknya dari kakeknya, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, ' 
adalah luthiyah (perilaku kaum Nabi sa) kecil. 36 


. 2. 38 


SI Naa aa :33 JG rak 
Ie Ya Jaka Ya :JG 


ii Sanadnya shahih dan mengulang yang sebelumnya dengan sejenisnya. Ibnu 
Katsir juga menukilnya dalam At-Tafsir (1:518) tetapi ia menjadikannya 
termasuk dari tambahan-tambahannya Abdullah bin Ahmad: Hudabah 
menceritakan kepadaku, Hamman menceritakan kepada kami..." dan seterusnya. 
Hudbah: Dia adalah Hudbah bin Khalid bin Al Aswad Al Oaisi Al Hafizh, dia 
satu tingkatan dengan Imam Ahmad, lebih dulu dia sedikit. Abdullah bin 
Ahmad telah meriwayatkan darinya, tetapi riwayat Imam Ahmad. darinya 
terdapat dalam ketiga ushul di sini dan di (784), dan kami telah jelaskan itu di 
sana, dan dia juga meriwayatkan darinya dalam riwayat (2825). Ini semua sudah 
cukup untuk membuktikan kebenaran apa yang terdapat dalam ushul Musnad. 
Setelah menyebutkan hadist ini Ibnu Katsir berkata, “Hadist ini telah 
diriwayatkan oleh Yahya bin Said Al Oaththan dari Said bin Abu Urubah, dari 
Oatadah, dari Abu Ayyub, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash. Ucapannya “Dan 
ini lebih shahih” Al Hafizh mengatakan dalam .At-Talkhish (halaman 306) 
setelah menyebutkan hadist dengan maknanya, “An-Nasa'i juga 
meriwayatkannya dan menta'lilnya, dan yang mahfuzh dari Abdullah bin Amr 
dari ucapannya, “Begitulah Abdurrazak dan lainnya meriwayatkannya.” Ini Dari 
keduanya, Ibnu Katsir dan Ibnu Hajar, mentarjih mauguf atas marfu' tanpa dalil, 
dan marfu' itu adalah tambahan dari seorang tsigah bahkan beberapa orang 
tsigah. Adapun penisbatan Al Hafizh kepadanya untuk riwayat An-Nasa'i maka 

| secara zahir yang dimaksud adalah dalam 4s-Sunan Al Kubra. 


Musnad Imam-Ahmid — fe31'| 


6968. Gatadah berkata, "Dan Ugbah bin Wassaj menceritakan 
kepadaku dari Abu Ad-Darda', ia berkata, "Bukankah tanya orang 
kafir yang melakukan itu?”?67 


Pa B5 Yus G Kara aah A5 Uas NATA 
Alang Bah Jep an pl Aj api 


£.c 


gus P3 ga Na Us s3 on ina di Lila 13 


6969. Abdusshamad menceritakan kepada 2 Khalifah bin 

Khayyath Al-Laits menceritakan kepada kami dari Amru bin Syu'aib, 

dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 

z "Barangsiapa bersumpah di atas suatu sumpah lalu melihat selainnya 
k lebih baik darinya maka itu adalah kaffaratnya. “8 


861 Sanadnya shahih bersambung dengan yang sebelumnya. Ugbah bin Wassaj: 
Seorang tabi'i, tsigah dan telah disebutkan pembuktiaannya di (4158). Ini 
adalah atsar yang mauguf pada Abu Ad-Darda' dan telah dinukil oleh Ibnu 
Katsir dalam At-Tafsir bersama dengan hadist sebelumnya, dan diriwayatkan 
oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya (2:234) melalui jalur Yazid bin Zurai' dari 
Rauh bin Al Oasim, dari Oatadah dengan yang sejenisnya, dan dia 
i menambahkan di akhirnya sebuah kisah di antara Rauh dengan Ibnu Abu 
| Mulaikah. Al Baihagi meriwayatkannya dalam As-Sunan Al Kubra (7:199) 
melalui jalur Abdul Wahhab bin Atha', yakni Al Khafaf, dari Said, yakni Ibnu 
Abu Urubah, dari Oatadah dengan sejenisnya. As-Suyuthi menyebutkannya 
dalam Ad-Durr Al Mantsur (1:264) dan menisbatkannya kepada Abdurrazak, 
| Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid dan Al Baihagi saja, kemudian setelah 
beberapa baris dia mengulanginya dan menisbatkannya kepada Abdullah bin 
Ahmad, Al Baihagi dan sesudahnya dia menyebutkan hadist Amr bin Syu'aib 
yang sebelumnya! Al Haitsami tidak menyebutkannya dalam Majma' Az- 
Zawa'id, maka perlu dicari tahu, padahal itu adalah ea salah satu 
syaratnya dalam 4z-Zawa 'id. 
88 Sanadnya shahih dan pengulangan riwayat (6736), lihat (6907). 


— Musnad Imam Ahmad 


Ma an 


an, HPN daa di HA an 


Pt 7 


oa yA spb Gp Ta ata Sp Aha “VAV. 


0. .. 5 ec 


La pa ala Mba ol Se 
Yo Ke OS pam Ah 25 M0 Y :JU3 Sera SI ab 
Gaga GS opa, CASN AS IA ee Ki 


70 


NATA 


' 6970. Abdusshamad menceritakan kta kami, Khalifah 
menceritakan kepada kami dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari 
kakeknya, sesungguhnya Rasulullah SAW berbicara kepada mereka 
dan beliau menyandarkan punggungnya ke ka'bah, beliau berkata, 
”Tidak ada shalat setelah Ashar sampai matahari terbenam dan tidak 


,ada shalat setelah Shubuh sampai matahari terbit, dan orang-orang 


mukmin haram darahnya, mereka menjadi penolong orang yang 
meminta perlindungan kepada mereka dan mereka memiliki 
kemampuan untuk menghadapi musuh mereka, ketahuilah seorang 
mukmin tidak boleh dibunuh karena seorang kafir dan tidak pula 


orang yang memiliki perjanjian perlindungan untuk dilindungi. Tae 


ae Es oki das Bab aa K3 SAS NAYA 


. 


4 


236 NN Nara 
TKP, 5 2 Y lag de Ke AI IA JB 


5 Sanadnya shahih dan panjang (6797, 6827). Sebagian maknanya telah 
disebutkan terdahulu dalam banyak hadist, di antaranya (6681, 6692, 6712, 
6933) dan lihat (6966). 


Musnad Imam Ahmad — : 


9671. Abdusshamad menceritakan kepada kami, Imran Al- 

— @aththan menceritakan kepada kami, Al Ahwal menceritakan kepada 

kami dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, seorang 

laki-laki berkata, ”Fulan adalah putraku” maka Rasulullah SAW 

bersabda, "Tidak ada di'awah (pengakuan seseorang kepada selain 
bapak kandungnya) dalam Islam.” 


Land 


2. cu. d 2 0 


SP AI GP Alba WAS yah Gi SALI Ale GAS AAYY 


. . 


OM pp gi PPP DUA gi Aa GP Ka gi Ja 
JUS COLA OP de) 31, ting Ie AN Ko Ka of tayah 
AGE YG US LAS. 
6972. Abdul Malik bin Amru menceritakan kepada kami, 
Hisyam menceritakan kepada kami dari Yahya dari Muhammad bin 
Ibrahim, dari Khalid bin Ma'dan, dari Jubair bin Nufair, dari Abdullah 
bin Amru, sesungguhnya Nabi SAW melihatnya mengenakan dua 
pakaian yang mu'ashfaran (pakaian yang terbuat dari benang emas), 
lalu beliau berkata, "Ini adalah pakaian-pakaian orang-orang kafir 
maka batak kamu pakai.” 


ie tara Cent Akan es AV. 


ja Mann TA Monas 


5 Sanadnya shahih. Imran Al Gaththan: Dia adalah Imran bin Daur, telah 
disebutkan pembuktiaannya (3818). Amir Al Ahwal: Dia adalah Amir bin 
Abdul Wahid. Hadist ini disingkat (6681, 6933). “Di'awah” yakni “Di'wah” 
keduanya dengan huruf dal yang dikasrah. 
S7. 'Sanadnya shahih. Hisyam: Dia adalah Ad-Dustuwa'i. yahya: Dia adalah Ibnu 
“Abu Katsir. Hadist ini pengulangan riwayat (6931) dan penjelasannya telah 
disebutkan terdahulu secara terperinci di (6513), lihat (6852). 


— Musnad Imam Ahmad f 


IS PSI SET alah AE Ke NI pelan 


Li na en Mebaa anN au 
3 sa LAS ok “4 aa Y au V3 8 
Ad Ye 2 3 


6973. Abdullah bin Bakr menceritakan kepada kami, yakni As- 
Sahmi, Hatim menceritakan kepada kami dari Balj, dari Amru bin 
Maimun, sesungguhnya ia mengabarkan kepadanya bahwa dia telah 
mendengar Abdullah bin Amru menceritakan dari Rasulullah SAW, 
beliau bersabda, “Tidaklah seseorang yang ada di atas bumi ini 
membaca 'La . Ilaha Illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Al 
Hamdulillah, Wa La Haula Wala Guwwata Illa Billah, melainkan 


dosa-dosanya “akan Mengaatan darinya meskipun seperti buih 
»572 


8.3 


lautan. 


5. 8 - 


KA gp Cin jpn an K3 15 JG aavt 
Io Jia Je Yap Ag pe de of As jd 8 Ju 
Lp ti BAR PSI Lg Ol :Ju :g ag le 
prana spa Ka Ale OS Iis ca la pa Ol 5 ca AS 
Opa ye dau Dep ie -JU 
8 AI Op ar 


6974. Abdul Malik bin Amru menceritakan kepada kami, 
Ourrah menceritakan kepada kami dari Al Hasan, ia berkata, "Demi 


ta Sanadnya shahih dan pengulangan riwayat (6959), dan pengulangan riwayat 
(6479) dengan sanadnya. Sabda beliau “Min Dzunubihi” pada kedua riwayat . 
terdahulu huruf “Min” tidak disebutkan dan dia tertera dalam ushul di sini, dan 
padanya terdapat tanda “Shah” dalam (» 4). 


Musnad Imam Ahmad —p3E) 


Allah, mereka mengira bahwa Abdullah bin Amru bersaksi atas 
(Rasulullah SAW Bahwasanya beliau bersabda, "Jika ia minum 
khamer maka cambuklah, kemudian jika ia minum khamer maka 
cambuklah, kemudian jika ia minum maka cambuklah, apabila yang 
keempat maka tebasiah lehernya.” Dia berkata, "Abdullah bin Amru 
berkata, "Datangkan kepadaku seseorang yang telah dicambuk empat 
kali maka wajib atasku bagi kalian untuk menebas lehernya.”7 


Pp J0 3 03 


KE PAN AA AS MA HI ijo US XAYo 
| AN Pb Aj ph Pan 
tata YA um! HB ate setpenamaa 
En Ta OI IA CI: sb Kala Gu 
ada dag asas 


6975. Sh bin Nu'man menceritakan Tn kami, Ibnu Abu 
Az-Zinad menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Al Harts, 
dari Amru bin Syu'aib, dari Bapaknya, dari kakeknya: Sesungguhnya 
Rasulullah SAW melihat seorang badui berdiri di bawah panas 
matahari dan beliau berkhutbah, beliau bertanya, "Ada apa 
denganmu?” ia berkata, "Aku bernadzar —wahai Rasulullah— untuk 
tetap berada di bawah panas matahari sampai engkau selesai!” 
Rasulullah SAW berkata, “Ini bukanlah nadzar, sesungguhnya nadzar 


S8 Sanadnya dha'if karena terputus. Al Hasan: Dia adalah Ibnu Abu Al Hasan Al 

.Bashri, seorang tabi'i besar dan terkenal. Dalam (£ p) tertulis “Al Husain” dan 

ini adalah salah, yang benar dari (2) dan manuskrip dengan catatan pinggir (p). 
hadist ini pengulangan riwayat (6791) dan sudah kami dna di (6197). 


(s36) — Musnad Imam Ahmad | 


£ 1 | : 


itu adalah apa yang ditujukan untuk mengharapkan ridha Allah Azza 
»574 : 


wa Jalla. 


as . as . 


- P3 3 @ , 9 | 

Kala GP jan Ming jd Eis oU GAS daVA 
NN 2 y : Seni Menma Tt .. er os 8. CU . 
ale Ml ran Jay WS "JB tayab 3 M ISP LA sj 
0 3c . ? . Tg - 0 si Ps 
Sad) ujad De Gini WI) SG MAU Sin Ah 


La well 3 WP Jet 33 PP Ta - 0 at - tg 


6976. Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanah 
menceritakan kepada kami, Abu Bisyr menceritakan kepada kami dari 
Yusuf bin Mahak, dari Abdullah bin Amru, ia berkata, ”Rasulullah 
SAW berada di belakang pada suatu perjalanan yang kami lakukan, 
lalu beliau menemui kami dan kami bersegera untuk shalat Ashar, 
kami berwudhu lalu kami mengusap kaki-kaki kami, maka beliau 
berbicara dengan suara yang keras, "Celakalah kaki-kaki dari api 
neraka” dua atau tiga kali.””7 


51 Sanadnya shahih dan telah disebutkan oleh Al Majdu Ibnu Taimiyah dalam Al 
Muntaga (4899) dan dinisbatkannya kepada Musnad saja. Al Haitsami telah 
menyebutkannya dalam Majma' Az-Zawa'id (4:187) dengan yang sejenisnya, 
dan ia berkata, “Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al! Ausath dan di sana 


terdapat A 'bin Nafi' Al Madani, dan ia dha'if” Dia lupa untuk 
menisbatkannyd kepada Musnad dengan sanad yang shahih ini, lihat (6714, 
6732). 


515 Sanadnya shahih. Abu Bisyr: Dia adalah Ja'far bin Abu Wahsyiyah, yaitu Ja'far 
bin Iyas, julukan bapaknya adalah Abu Wahsyiyah. Hadist ini panjang (6911) 
dan kami telah menjelaskannya dalam riwayat (6528). Diriwayatkan oleh Al: 
Bukhari (1: 132, 170, 232 fath) dan Muslim (1:84), keduanya melalui jalur Abu 
Uwanah dari Abu Bisyr dengan sanad ini. 


Musnad Imam Ahmad — 463 


sala PSPS KG Cas aya CAS NAVY 


Ha II Ta MAS ea MP oi aa oi aa pa KL 
8 20 5 . 2 aan . 2 , 7 sg . : . 2 . er, 
US Ld c4 jas Ah, It ek dada So ap 
0... bang LI SAB Ui be On Pegat . 
Bj Ia Ab Led das cat, LA Ain 2JU cabe La 


? 


.6977. Suraij menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al 
Mu'ammal menceritakan kepada kami dari Abu Mulaikah, dari 
Abdullah bin Amru Al Ash, sesungguhnya ia memakai cincin dari 
emas, maka Rasulullah SAW melihat kepadanya seakan-akan beliau 
membencinya, lalu ja membuangnya, kemudian dia memakai cincin 
dari besi, maka beliau berkata, 'Ini lebih jelek, lebih jelek, ' lalu ia 
membuangnya, kemudian memakai cincin dari perak, maka beliau 
mendiamkannya.””7 | 


5 Sgnadnya shahih dan telah disebutkan Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawa id 
(5:151) dengan sanad ini, ia mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath- 
Thabrani,” kemudian ia berkata, “Dalam sebuah riwayat Ahmad ia mengatakan 
tentang cincin besi, “Ini adalah perhiasan penduduk neraka,” dan salah satu dari 
dua sanad Ahmad para perawinya adalah #sigah” ia mengisyaratkan itu kepada 
riwayat lain yang terdahulu (6517, 6680) dan kami sudah sebutkan ucapannya 
di sana, dan dengan ucapannya ini sekan-akan di engisyaratkan untuk 
mendha'ifkan sanad ini karena adanya “Abdullah Mu'mma!” dan 
Abdullah bin Al Muammal ini adalah tsigah, mereka membicarakannya dari sisi 
hafalannya, seperti yang telah kami jelaskan di (2454). Riwayat ini 
menunjukkan. bahwa orang yang mubham dalam kedua riwayat vterdahulu 
adalah Abdullah bin Amr. Sabda beliau “Hadza Akhbats wa Akhbats” adalah 

pengulangan untuk lebih menguatkan dan lebih keras dalam menolaknya. 

Sementara itu orang yang mentashih Majma' Az-Zawaid tidak memahami hal ini 

lalu menulis yang kedua dengan “Wa Akhyab"! 0 


5 — Musnad Imam Ahmad 


6. 3 0-3 Pt 


0 Too. Best Jo, 30. 
A ea 3 : ” an Tae Pri o oo. 2 y, Oo. 0. Pad 
Al odao dy JB SE EN he aa 
“ . : 3 . . 0 . ed 
OS ee gi Ia pal UG FS SD gb tah dl 


: | 06 AG , 


6978. Suraij menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al- 
Mu'ammal menceritakan kepada kami dari Atha' bin Abu Rabah, dari 
Abdullah bin Amru bin Al-Ashi, dia berkata, "Rasulullah SAW 


bersabda, 'Datang rukun (Yamani) di 'hari kiamat lebih besar. dari 


(gunung) Abu Oubais, ia mempunyai lisan dan dua bibir' 


. 30 2.2 6 - 


SAS HIU BELA EA AE S3 Sol GAS NAYA 

Tayan ne Dan Bea .. ej - .. P .- 
Te Ke AI Opah JB FIB copa OA AE IP pke al Lg 
Para “ , x 2 . sec tis 2 Le BAP “aa at 2 4 2 na 
KE Du ya Jb Mp jig PA RESI 5 Lor #elug 
. . 2. ed 3. 2 2... BI Ca 
V9 Je BIAN WB NS Ob Ye OI Jb Gl 


s7! (6978) Sanadnya shahih dan telah disebutkan Al Haitsami dalam Majma' Az- 
Zawa'id (3: 242), dia mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath- 
Thabrani dalam “Al-Ausath”, dan dia menambahkan “Dia bersaksi bagi siapa 
saja yang menyalaminya dengan benar dan dia adalah janji Allah yang menyapa 
dengannya para makhluknya” dan di sana terdapat Abdullah bin Al-Mua' mmal 
yang telah ditsigahkan oleh Ibnu Hibban dan dia mengatakan, “Dia berbuat 
salah” dan di sana terdapat perdebatan, sebagian perawi-perawinya adalah para 
perawi “Ash-Shahih”” Al Hakim meriwayatkannya dalam Al Mustadrak 
(1:457) melalui jalur Said bin Sulaiman Al Wasithi dari Abdullah bin Al 
Mua'mmal dengan sanad ini secara panjang seperti riwayat Ath-Thabrani dan 
ditashih oleh Al Hakim. Adz-Dzahabi berkata, “Abdullah bin Al Mu'ammal 
adalah wahin.” Ini adalah sesuatu yang berlebihan dari seorang Al Hafizh Adz- 
Dzahabi. Makna yang sejenisnya telah disebutkan terdahulu dari hadist Ibnu 
Abbas tentang kesaksian hajar aswad bagi orang yang menyalaminya (2215, 
2398, 2643, 2797, 2798). Abu Oubais, dengan mendhammahkan huruf gaf 
secara tashghir: Ia adalah gunung yang menghadap ke kota Makkah. : 


Musnad Imam Ahmad — 1639) 0 


Uu 8 rr. 3 tua Te . aa Tua 2 Te 2 - —. - 
Yg Sm Tp Y, rp Jas Daya Pa Ta SAE dg 


NY Te z 


6979. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Syarik 
menceritakan kepada kami dari Ziad bin Fayyadh, dari Abu Iyadh, 
dari Abdullah bin Amru, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 
'Hindarilah dari bejana-bejana itu Ad-dubba (sejenis tumbuhan labu 
yang dapat memabukkan), Al muzaffat (tumbuhan yang menjadi 
penghias di pernikahan yang juga dapat memabukkan) dan Al hantam 
(sejenis tumbuhan yang dapat memabukkan).” Syarik berkata, "Dan 
beliau menyebutkan beberapa hal” dia berkata, "Seorang badui 
bertanya pada beliau, "Tidak ada huruf untuk kami?” beliau 
menjawab, "Minumlah yang halal dan janganlah kalian mabuk” Aku 
mengulanginya untuk Syarik, maka dia berkata, "Minumlah dan 
. Jangan minum sesuatu yang memabukkan serta janganlah kalian 
mabuk "378 


ad up rak 1 WA Es ae 3 GA EA aah 


, 9. 


, 2.9 , 
: . 2 3 3 3 2. ed . 
UBI PBS Co BEE AS OI IG ph dl AN 


HE Sg ya EN 3 Dad 


$3 Sanadnya shahih. Ziyad bin Fayyadh: Telah disebutkan pentsigahannya (6915). 
Abu Iyadh: Dia adalah Amr bin Al Aswad, seperti yang telah kami tarjih dalam 
biografinya (6497). Hadist ini diriwayatkan oleh Abu Daud secara singkat 
dengan dua sanad melalui jalur Syarik dari Ziyad bin Fayyadh (3700, 3701/1: 
383 dari Aun Al-Ma'bud) dan diriwayatkan oleh Al Baihagi dalam As-Sunan Al 
Kubra (8:310) melalui jalur Abu Daud. Sebagiam maknanya telah disebutkan 
terdahulu secara singkat (6497) dari riwayat Mujahid dari Abu Iyadh, lihat 
(6478). 


— Musnad Imam Ahmad 


.. 6980. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Hammad 
bin Salamah menceritakan kepada kami dari Laits, dari Thawus, dari 
Ziad bin Syimikusy, dari Abdullah bin Amru, sesungguhnya 
Rasulullah SAW bersabda, "Akan terjadi suatu fitnah yang 
menghancurkan semua orang-orang Arab, korban-korbannya di 
neraka, lidah pada saat itu lebih kejam dari hunusan pedang.” 


' 


"9 Sanadnya shahih. Laits: Dia adalah Ibnu Abu Sulaim. Ziyad bin Simakusy: 
Seorang tabi'i dari penduduk Yaman dan dia adalah Maula Abu Al-Oais, dia 
tidak mempunyai hadist selain ini. Dia adalah tsigah, ditsigahkan oleh Ibnu 
Hibban dalam Ats-Tsigah dan telah dicantumkan biografinya oleh Al Bukhari 
dalam Al Kabir dan tidak menganggap celanya, tetapi ia mentarjih maugufnya 
hadist ini kepada Abdullah bin Amr, seperti yang akan kami sebutkan Insya 
Allah. Telah terjadi perbedaan pendapat yang besar tentang kalimat ajam 
Simakusy dan penetapannya. Dan yang tertera dalam ketiga ushul Musnad 
adalah tulisan yang kami tulis di sini, kemudian terjadi perbedaan pendapat 
apakah itu adalah julukan untuk Ziyad maka menjadi “Ziyad Simakusy” atau 
julukan untuk bapaknya maka menjadi seperti yang terdapat di sini dengan 
menambahkan “bin”. Dan perbedaan pendapat juga terjadi pada nama 
bapaknya, “Sulaim” atau “Sulaiman” atau “Sulami”? tampaknya julukan ini, 
baik itu julukannya atau julukan bapaknya, telah mengalahkannya sehingga 
nama bapaknya terlupakan. Dalam t-Tahdzib, Al Hafizh- Al Mizzi 
beranggapan bahwa Ziyad ini adalah Ziyad Al A'jam seorang penyair yang 
telah ditulis biografinya dalam kitab Thabagat Fuhul Asy-Syu'ara karya Ibnu 
Salam (No: 769, halaman: 551 dengan tahgig saudara kandungku As-Sayyid 
Mahmud Muhammad Syakir, dan dalam kitab Asy-Syi 'r wa Asy-Syu 'ara dengan 
tahgigku (No: 76 halaman 430-433 cetakan tahun 1966), sementara Al Hafizh 
Ibnu Hajar telah mentahgig bahwa itu bukanlah dia dan bahwa anggapan yang 
muncul dari Al Mizzi berasal dari deskripsi sebagian perawi terhadap Ziyad, 
perawi hadist ini, bahwa dia adalah Al A'jam, maksud mereka dia adalah orang 
Ajam, karena dia adalah salah seorang penduduk Persia yang tinggal di Yaman. 
Kemudian Ibnu Hajar mengatakan, “Dan yang juga menguatkan hal itu adalah 
bahwa Thawus adalah orang Yaman dan sebagian besar riwayatnya berasal dari 
sahabat, maka seakan-akan Thawus mengambil dari orang Yaman yang lebih 
lama di negerinya ini sebelum dia pergi dan mendengar dari Abdullah bin Amr, 

“karena riwayatnya darinya (yakni dari Ibnu Amr) yang terdapat pada Muslim 
berasal dari hadist yang lain.” Ini sebuah tahgig yang sangat bagus sekali, dan 
yang mengherankan bahwa Al Hafizh Ibnu Hajar dalam At-Tagrib mengikuti 
apa yang telah dia ingkari dari Al Mizzi, lalu ia menyebutkan biografi Ziyad ini 
bahwa ia seorang penyair, dengan lebih ringkas dari itu! Alasannya adalah 
bahwa ia meringkas At-Tagrib sebelum menulis Tahdzib At-Tahdzib sesuai 
dengan prediksi dan keinginan banyak orang. Adapun tentang penetapan 
kalimat ajam ini, Al Hafizh mengatakan dalam At-Tahdzib (3: 370-371), 


Musnad Imam Ahmad — (eary 


“Siminkusy, dengan kasrah dan mim di antara keduanya yang bersifat mutsanna 
dari bawah dan setelah mim lainnya, kemudian nun sukun dan kaf yang 
didhammahkan serta wau yang disukunkan. Kemudian dikatakan: Itu adalah 
nama bapaknya, dan dikatakan: Itu adalah julukannya, dan dikatakan: Itu 
dengan alif tahtaniah yang sesudah mim (yakni Simankusy), dan dikatakan: 
Dengan wau sebagai ganti alif (yakni Simunkusy), dan dikatakan: Dengan mim 


.mumalah, dan dikatakan: Dengan membuang tahtaniyah yang kedua, dan 


dikatakan: Dengan gaf sebagai ganti kaf, dan dikatakan: Dengan kaf masyubah 
(yang mirif makhrojnya) dengan gaf, dan dikatakan: Dengan jim masyubah 
dengan kaf, dan dikatakan untuk yang pertama: Dengan membuang wau.” 
Nama-nama ajam ini diucapkan orang-orang Arab dengan pengucapan yang 
bermacam-macam, mereka mencari yang dekat dengan lidah mereka dan tidak 
meniru-niru orang ajam serta tidak memaksakan lidah mereka tunduk pada 
sesuatu yang tidak sesuai dengan kefashihan mereka, keterangan yang begitu 


' jelas dan kecermatan mereka dalam mengeluarkan huruf-huruf, tidak seperti 


ahlul'ashr (orang jaman sekarang) yang telah terjajah pikiran, ciptaan dan lidah 
mereka oleh orang-orang asing, dan tiada daya upaya dan kekuatan kecuali 
dengan Allah. Al Allamah Asy-Syaikh Abdurrahman bin Yahya Al Yamani, 
mushahhih At-Tarikh 4! Kabir, telah menafsirkan untuk kita makna kalimat 
ajam ini, dia menyebutkan bahwa telah ditemukan dalam catatan pinggir At- 
Tarikh: “Yakni telinganya dari perak,” kemudian ia berkata, “Penjelasannya: 
Dalam bahasa Persia perak itu disebut Sim dan dalam penisbatannya disebut 
Simin. Dan untuk telinga disebut “Kusy” dengan kaf Persia sesudahnya wau 
mubhamah kemudian syin.” Ucapannya “Simin kusy” yakni “Telinga perak.” 
Naskah biografinya dalam Ats-Tsigah karya Ibnu Hibban, dalam Tsigah At- 
Tabi'in (halaman 191): “Ziyad Simankusy meriwayatkan dari Abdullah bin 
Amr, Thawus meriwayatkan darinya dari hadist Laits bin Abu Sulaim.” Naskah 
terjemahannya dalam At-Tarikh Al Kabir (2/1/325-326): Ziyad bin Simin Kusy: 


. Hammad bin Salamah berkata, “Dari Laits, dari Thawus, dari Ziyad, dari 
Abdullah bin Amr —memarfu 'kannya— tentang fitnah. Dan Hammad bin Zaid 


serta lainnya meriwayatkan ucapannya dari Abdullah bin Amr, dan itulah yang 
paling benar.” Al Bukhari bermaksud dengan itu menta'lil riwayat marfu' ini 
dengan riwayat Hammad bin Zaid kepadanya secara mauguf dari ucapan 
Abdullah bin Amr, dan menurut saya penta'lilan ini perlu dilihat kembali, 
terlebih lagi marfu” itu adalah tambahan dari orang yang tsigah, seperti yang 
akan kami sebutkan dalam takhrij Insya Allah. Hadist diriwayatkan oleh At- 
Tirmidzi (3: 211) dan Ibnu Majah (2: 245), keduanya dari Abdullah bin 
Mw'awiyah Al Jumahi, dari Hammad bin Salamah dengan sanad ini. At- 
Tirmidzi mengatakan dalam riwayatnya, “Ziyad bin Simin Kusy,” Ibnu Majah 
berkata, “Ziyad Simin Kusy.” Abu Daud meriwayatkannya (4265/4: 165-166 


: Aun Al Ma'bud) dari Muhammad bin Ubaid: “Hammad bin Zaid menceritakan 


kepada kami, Laits menceritakan kepada kami dari Thawus, dari seorang laki- 
laki yang disebut dengan Ziyad, dari Abdullah bin Arnr, dia berkata, 
“Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya akan terjadi sebuah fitnah...” 
sampai akhir. At-Tirmidzi telah mengikuti gurunya Al Bukhari dalam menta 'i! 


— Musnad Imam Ahmad 


riwayat Hammad bin Salamah yang marfu' ini dengan. riwayat yang dikatakan 
Al Bukhari bahwa Hammad bin Zaid meriwayatkannya secara mauguf. At- 
Tirmidzi mengatakan, “Ini adalah hadist gharib, aku mendengar Muhammad 
bin Ismail (dia adalah Al Bukhari) mengatakan, “Kami tidak mengetahui untuk 
Ziyad bin Simin. Kusy kecuali hadist ini, Hammad bin : Salamah 
meriwayatkannya dari Laits lalu memarfu 'kannya dan Haminad bin Zaid dari 
Laits lalu memaugufkannya.” Al Mundziri dalam Tahdzib As-Sunan (4099) 
telah menukil ucapan At-Tirmidzi ini tentang ta'lil hadist, kemudian menukil 
ucapan Al Bukhari yang telah kami nukil tadi dari At-Tarikh “Al Kabir”! Ini 
adalah taglid dia kepada Al Bukhari kemudian. At-Tirmidzi tanpa melakukan 
observasi dan penelitian, bahkan tanpa melihat apa yang ada padanya pada Abu 
Daud!! Benar, riwayat Hammad bin Zaid peda Al Bukhari dan At-Tirmidzi itu 
mauguf, maka keduanya boleh mengatakan apa yang keduanya katakan, tetapi 
Abu Daud meriwayatkan hadist —yang dinukil oleh Al Mundziri— dari riwayat 
Hammad bin Zaid itu sendiri adalah-marfu', maka bagaimana mungkin Al 
Mundziri mengikutinya dalam ta'lil ini sedangkan hadist yang ada di 
hadapannya dalam riwayat Abu Daud secara marfu' itu melalui jalur Hammad 
bin Zaid?! Kemudian dari sini tampak bahwa ta'lil Al Bukhari itu tidak kuat: 
Pertama: Karena itu menunjukkan bahwa Hammad bin Zaid masih 
diperdebatkan di sana, sebagian dari mereka meriwayatkan darinya secara 
mauguf, meskipun kami belum mengetahui siapakah yang meriwayatkan 
darinya seperti ini, dan Muhammad bin Ubaid bin Hisab —Syaikhnya Abu 
Daud— meriwayatkannya secara marfu', maka perbedaan terdapat pada marfiu ' 
dan maugufhya atas Hammad bin Zaid, bukan pada Syaikhnya Laits bin Abu 
Sulaim yang di mana Hammad bin Salamah meriwayatkan darinya secara 
marfa', dan belum sampai kepada kami bahwa itu diperdebatkan pada Hammad 
bin Salamah sebagaimana yang diperdebatkan pada Hammad bin Zaid. 
Kedua: Karena ia mengikuti keduanya atas marfu'nya “Abdullah bin Abdul 
uddus At-Tamimi” lalu ia meriwayatkannya secara marfu' dari Laits bin 
Sulaim pada Abu Daud. Mereka masih membicarakan tentang Abdullah ini, 
Ibnu Ma'in dan lainnya mendha'ifkannya, sementara muridnya Muhammad bin 
"Isa Ath-Thiba' —yang meriwayatkan hadist ini darinya di Abu Daud— 
sebagian besar yang mereka dha'ifkan darinya adalah dari sisi pemikirannya, 
dia dituduh sebagai penganut rafidhah. Perkataan paling moderat tentang itu 
adalah apa yang disampaikan oleh Al Bukhari: “Pada dasarnya dia adalah 
shadug Gujur), tetap i dia meriwayatkan dari orang-orang yang dha Y” Maka 
yang seperti ini, baba ah(penelusurannya)nya kuat sekali. 
Ketiga: Sesungguhnya marfu' itu adalah tambahanya orang yang tsigah, bahkan 
ia di sisni termasuk orang-orang yang Isigah, maka dia diterima. 
Keempat: Hadist seperti ini termasuk dari sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak 
dapat diketahui kecuali dari wahyu dan tidak dapat dikatakan dengan pemikiran. 
Mauguf secara lafazhh di sana menjadi marfu' secara hukum. 
Catatan penting: Dalam manuskrip Al Mundziri yang telah terbit —tentang 
hikayat ucapan At-Tirmidzi dalam menjelaskan perbedaan di antara dua riwayat 
“Hammad bin Salamah” dan “Hammad bin Zaid”— terdapat pengulangan 


Musnad Imam Ahmad — ' 


IC3 


Aa 53 Td WI CE Bel 3 SI AMA 


. .. ca y, so. 3 0 . kana 03 . ..& oo 0. Se) . 
PS Da Kanaan IIE aer PENA LP ah gi 


t .. 23 #5 4 . & PJ ps 273 LN 5 3, .' 
ES Ui ag AE AN Ko AI pa ES aa gih Gold 
SAN Ae V7 ANN LAN AA ah SAN ea 3 
alang JUN as AS NE) gp daa Pa SI nh ag 

Ry T 5 ? 2 ig . a sg ea 
AU Lal WAR AN Eh dah ag Sa 

- - Ing PI . P aa 3 8.3 
AAA aan AS Lahan CA AG KAS Lg 3 BP 3 

. 6981. Yahya bin Ishak menceritakan kepada kami, Ibnu 
. Lahi'ah mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Hubairah, dari 
.. Abdurrahman bin Jubair, ia berkata, "Aku mendengar Abdullah bin 

. Amru Al Ash berkata, "Suatu hari. Rasulullah SAW datang kepada 


..' kami seperti-orang yang hendak berpisah, beliau berkata, "Aku adalah 


Muhammad Nabi yang ummi, aku adalah Muhammad Nabi yang 
ummi, tiga kali, dan tidak ada Nabi sesudahku, aku diberi kunci-kunci 
pembicaraan dan kelengkapan-kelengkapannya serta penutup- 
penutupnya, aku tahu berapa jumlah para penjaga neraka dan berapa 
jumlah para pemikul Arsy, dan aku telah diampuni, dan diselamatkan, 
dan diselamatkan pula umatku, maka dengarkanlah dan patuhilah 
selama aku masih bersama kalian, jika aku telah pergi, berpegang 


“Hammad bin Salamah” sebagai ganti dari “Hammad bin Zaid” dan ini sudah 
. pasti adalah kesalahan cetak. Asy-Syaikh Muhyiddin Abdul Hamid menukilnya 
dalam komentarnya terhadap Sunan Abu Daud seperti itu, dan tashihnya dari 
nukilan 4un Al Ma'bud dari Al Mundziri, dan dari kitab At-Tirmidzi sendiri, 
seperti yang telah kami nukil sebelumnya. Sabda beliau “Tastanzhifu Al Arab” 
dengan zha' mu'jamah: Ibnu Al-Atsir mengatakan, “Yakni “Tastau'ibuhum 
Halakan' (kehancuran meliputi mereka), dikatakan “Istanzhaftu Asy-syay 'a” 
“Idza Akhadztuhu Kulahu” dan salah satunya ucapan mereka, “Astanzhifu Al- 
.kharaj” dan tidak dikatakan “Nazhaftuhu.” Al Allamah Ali Al Oari 
mengatakan dalam Al Mirgat (Juz 2 lembar 452), “Dan dikatakan, “Yakni 
membersihkan mereka dari orang-orang hina dan para pemfitnah.” 


NE | Ba Musnad Imam Ahmad 


teguhlah dengan kitabullah, halalkanlah apa yang dihalalkan et 
dan haramkanlah apa yang diharamkan oleh-Nya.” 


Pe 6. 3 Ja Lu 3 Pe 


ie Jean aa Kana Tee TAAT. 
AN 3 Lapa op Ina 1 pa og Pa ai 
cod sd | ea Yaa pl ga ya ah -J6 Fi seng le 
KAI Ba mh ya aa ? 
6982. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami dari Ismail dan Abdullah bin Abu 
As-Safar, dari Asy-Sya'bi, dari Abdullah bin Amru, dari Nabi SAW, 
beliau bersabda, "Orang muslim adalah yang selamat orang-orang 
muslim lainnya dari lidah dan tangannya dan orang yang berhijrah 
adalah orang yang menjauhkan apa yang telah dilarang oleh Allah 
tepadarna. 2581 


Pt . 


babat JG Pap Et ja CI .1AAY 
AA aa de Io AI 5 JB Iji spe 


BRA EU Ga ia PA Gi ML jp Opa Gl 
6983. Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Zakaria 
menceritakan kepada kami dari Asy-Sya'bi, ia berkata: Aku 
mendengar Abdullah bin Amru berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 
'Orang muslim adalah yang selamat orang-orang muslim lainnya dari 


880 Sanadnya shahih dan pengulangan riwayat (6607) dengan sanad. 
81 (6982) Sanadnya shahih dan pengulangan riwayat (6912) maknanya telah 
disebutkan terdahulu dari sisi-sisi yang berbeda, di antaranya (6953, 6955). 


Musnad Imam Ahmad — Joasy 


lidah dan tangannya dan orang yang berhijrah adalah orang yang 
menjauhkan apa yang telah dilarang oleh Allah kepadanya'””” 


AP gi SIA gp 3 Aa Uas sa ad Eta AMAL 
to A1 Ip JG IS upag Mang SN 
AG SN Ia ii Ina da Ai 


6984. Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Dzi'b 
menceritakan kepada kami dari Al Harts bin Abdurrahman, dari 
Salamah, dari Abdullah bin Amru, dia berkata, "Rasulullah SAW 
bersabda, 'Laknat Allah untuk orang yang memberi suap dan orang 
yang disuap'. 


| rn “. Pa “g, : 
Ia He due Oa Sh eni jl Cia .N4A0 
ara Xx 8 - .. 1 - .. .. . . 
Aa AE Ie Pre Man dp bi 


AP op PIN Ia AG Sp YOU 

6985. Abu Nu'aim menceritakin kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Abu Hazim, dari Amru bin Syu'aib, 
dari bapaknya, dari Abdullah bin Amru, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, "Tidak beriman seseorang sehingga dia beriman dengan 


gadar, yang baik dan yang buruknya.” 


: 39 Sanadnya shahih dan mengulang riwayat sebelumnya. 

Sanadnya shahih dan pengulangan riwayat (6830) sudah sering disebutkan, 

pertama (6532) serta kami tunjukkan di sana dalam manuskrip dengan catatan 

pinggir (p): “La'anahullah...” sampai akhir. 

'4 Sanadnya shahih. Sufyan: Dia adalah Ats-Tsauri. Abu Hazim: Dia adalah Al 
A'raj Salamah bin Dinar. Hadist ini pengulangan riwayat (6703). 


| — Musnad Imam Ahmad 


8... Pe 


Ba Ma ap NE ea at Sad AAN 


2 dad ipa Tgn arang : 


3-6. . 2... ” Gu 


SA Aa AI Ea gt ag GA dl AN 


6986. Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami dari Amru bin Murrah, dia berkata, "Kami 
sedang duduk bersama Abu Ubaidah, lalu mereka menyebutkan 
tentang riya, lalu seorang laki-laki yang dijuluki Abu Zaid berkata: 
Aku mendengar Abdullah bin Amru berkata, "Rasulullah SAW 
bersabda, 'Barangsiapa memperdengarkan kepada manusia dengan 
ilmunya - Allah akan - memperdengarkan dengannya yang 
mendengarkan makhluk-Nya pada hari kiamat, dan menghinanya 


serta wanna oa 


“Is - 


PB A3 Aa Cas Ba Es aaAv 
II AE, PAK Ke ad ID da g PL 
Ta 3 el da Je gAn Ip A7 aa 
ah — 35 anu cah 8 Bl : JG codis us Fi Aa 
AB IG tanah Gi V9 kira ri and tia : 
LL WE RI JG Fs 3 Gila seal Ear 


seni Sianitnya shahih dan pengulangan riwayat. (650, Oh dan .kami telah 
mentahgig keshahihannya di awal. | 


Musnad Imam Ahmad — FGAT-4 


. Lola A Ole, ba L 453 BA L 1353 SI ae 
ah Mantep aa 


6987. Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Yunus 
menceritakan kepada kami, yakni Ibnu Abu Ishak, dari Hilal bin 
Khabbab Abu Al Ala', ia berkata, "Ikrimah menceritakan kepadaku, 
. Abdullah bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata, "Ketika kami 
sedang bersama Rasulullah SAW mereka menyebutkan fitnah atau 
disebutkan pada beliau, beliau bersabda, "Apabila kamu melihat 
manusia telah tercampur janji-janji mereka, telah lemah amanat- 
amanat mereka dan mereka seperti ini” dan beliau memasukkan di 
antara jari-jarinya, ia berkata, "Lalu aku berdiri dan berkata pada 
beliau, Apa yang aku lakukan pada saat itu, semoga Allah jadikan aku 
sebagai tebusanmu?” beliau berkata, "Tetaplah di rumahmu, jagalah 
lisanmu, ambillah apa yang kamu ketahui, tinggalkan apa yang kamu 
ingkari dan hendaknya kamu mengurusi urusanmu dan tinggalkan 


urusan orang-orang awam.” 


o eat 


Ng as Sbd papyas 
ken TI 


6988. Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Habib, dari Abu Al Abbas, dari 


ta Seininya shahih dan panjang (6508), dan kami telah tunjukkan di sana dan juga 
kami tunjukkan di (7049, 7063). 


— Musnad Imam Ahmad 


Abdullah bin Amru, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidak ada 
(pahala) puasa orang yang berpuasa terus-menerus. "7 


. 


AO MEI AS EA me 3 Sanh CAS NAMA 

A Cena . .. . .. .. 2». . 7. .. .. 

cl slh Oo AI Oi Ip jp LIA op yan Ae Up MI 

.. .. .. PN ore 4 2 YO . e ne NN 

SP AP Ang AO lho Al Jgn Ol sebar 13 dal HE 
YA AO J8) kl 


. 


6989. Ishak bin Isa menceritakan kepada kami, Abdurrahman 
bin Abu Az-Zinad menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin 
Al Harts, dari Amru bin Syu'aib, Insya Allah, dari 'bapaknya, dari 
kakeknya, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang untuk mencabut 
rambut uban dan bersabda, “Sesungguhnya itu adalah cahaya 
Islam. 8 bg" 3 Na 


3. Pt . 


TS MS EK KP M3 aa. 

# D s 2 

2 PAN Na TEA 2. e. Os . .. 0. 8 . K . 
Ape JB :JB ola pdl 3 AR oi ajak YP Lea ML 


, 


Rap .. (2 0. 2. Pa Pn and ai 513 or. IX P3 » 
SG GT OA LA Y Uh Isa V3 HE Y il) ale AI Ko Ai 


81 Sanadnya shahih. Sufyan: Dia adalah Ats-Tsauri. Habib: Dia adalah Ibnu Abi 
Tsabit. Hadist disingkat (6789, 6874) dan ia-adalah sebagian riwayat-riwayat 
hadist panjang (5477) dan kami tidak menunjukkannya di sana. 

“88 (6989) Sanadnya shahih. Isyarat Abdurrahman bin Al Harts tentang suatu 
keraguan di sana, dengan ucapannya “Dari Amr bin Syu'aib Insya Allah” tidak 

—.. mempunyai pengaruh karena sudah terbukti jelas bahwa itu dari Amr bin 
Syu'aib, dan telah disebutkan terdahulu secara panjang maupun disingkat 
(6672) dari riwayat Abdul Hamid bin Ja'far —ketiga-tiganya dari Amr bin 
Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, maka dengan ini masalah keragu-raguan 
menjadi hilang. 


Musnad Imam Ahmad — 


OP Ai ani Bibi AL Ie PAN ia 
MR ES Be Sy aga aa 3 
6990. Abdullah bin Bakar menceritakan kepada kami, 
Ubaidullah bin Al Akhnas Abu Malik Al Azdi menceritakan kepada 
kami dari. Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dia 
berkata, ”Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada nadzar, tidak ada 
sumpah pada sesuatu yang tidak dimiliki oleh anak Adam, dan tidak 
untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla serta tidak untuk 
memutuskan tali silaturrahim, maka barangsiapa bersumpah untuk 
suatu janji lalu melihat yang lebih baik darinya maka tinggalkanlah 
dan hendaknya mendatangi yang baik karena meninggalkannya 
adalah kaffaratnya'.”” 


GP Aa Al X2 VA Ot HI IE UAS AAN 
 .. . Jo. o- Je ar 


dabel ip AG das an Bani Sa 


PA AA Ur JB nj gi AI 
dala Ap Yi, 


6991. Ali bin Ishak menceritakan kepada kami, Abdullah 
mengabarkan kepada kami, yakni Ibnu Al Mubarak, Usamah bin Zaid 
menceritakan kepadaku, Amru bin Syu'aib menceritakan kepadaku 
dari bapaknya, dari Abdullah bin Amru, dia berkata, "Rasulullah. SAW 
melarang Jua beli di dalam masjid.”? 


s8 Sanadnya shahih dan panjang (6969), lihat.(6780, 6932). 

ci Sanadnya shahih. Usamah bin Zaid: Dia adalah Al-Laitsi Al Madani. Makna 
hadist ini telah disebutkan terdahulu melalui hadist (6676) melalui jalur Ibnu 
Ajlan dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. ng 


(so — Musnad Imam Ahmad. : | 


sat sn AG karat Tr. 3. 20 Pe 
Aan ena CA JB sUaS H3 AJI AG SAS NA AY 


Pa Aa Ip aa LB US ,. .. ... 0, o 0... 

» 2 .. Pa LEAN MA 33 Le Na ore Aa “ Y 
A3 tab SB MA NAS 2G ag SA ho dl 
7, .. yA 2... ..c . . PJ d . SI 
ada Ip ag DL Op Alat Hlm 3 200 IU) Ani 
7 . Pe) 5 ” 

MY Tik Ia Y) 


. 6992. Abdul Wahhab bin Atha' menceritakan kepada kami, dia 
berkata, "Husain Al Mu'allim menceritakan kepada kami dari Amru 
bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, "Ketika kota 
Mekkah dibebaskan untuk Rasulullah SAW beliau bersabda, 'Tahan 
senjata kalian." Lalu belian menyebutkan seperti hadist Yahya dan 
Yazid, dan beliau mengatakan di sana, "Dan penuhilah janji pada 
masa jahiliah, sesungguhnya Islam semakin keras terhadapnya dan 
janganlah kalian membuat janji jahiliah dalam Islam. sea 


. ed PJ ee 2 ia an 
Lan BE 3 A Ei5 d5 SE EAS NAar 


0G. Joo. o Ka o. (3 o- anda KN ot - 
Ya da JB 3 Pd Ie elang son Sa) 

. () 5 4 s, y PJ ai CS Pd 7. 6 5. 2... 
ih ialah le Io dye db BAU 3, :J6 


591 Sanadnya shahih dan lafazhnya tidak disebutkan secara lengkap di sini. 
Menukilkan oleh Al Imam Rahimahullah sebagian lafazhhnya dua riwayat 
kedua syaikhnya yaitu “Yahya” dan ia adalah “Al Oaththan” dan “Yazid” dan ia 
adalah “Ibnu Harun” maka riwayatnya dari Yahya Al Oaththan, dari Husain Al 
Mur'allim telah disebutkan terdahulu (6681) tetapi di sana tidak terdapat 
perintah untuk menghentikan senjata dan tidak terdapat sesuatu yang berkaitan 
dengan janji, di mana keduanya disebutkan di sini, keduanya adalah tambahan 
untuk riwayat tersebut dan riwayatnya dari Yazid bin Harun dari Husain Al 
Mu'allim telah disebutkan terdahulu (6933) dan di sana hadist seluruhnya 


panjang dan terperinci. 


Musnad Imam Ahmad — 


P - . - AP 0... ...or e NU 
Ai SG ad Go Lip dhal Pamg pd lal 35K 


Ike 239) GAB OI daily SG SAI IM A3 (pa 


MEMAN AA L AN SUS pan Hana 3 AA 

6993. Yahya bin Abu Bakar menceritakan kepada kami, . 
Syu'bah menceritakan kepada kami dari Oatadah, aku mendengar Abu 
Ayyub 'Al Azdi menceritakan dari Abdullah bin Amru, dia berkata, 
”Dia tidak. memarfu'kannya dua kali” ia berkata, ”Dan aku 
menanyakan yang ketiga padanya,” lalu ia berkata, "Rasulullah SAW 
bersabda, 'Waktu shalat Zhuhur adalah selama belum tiba waktu 
Ashar, dan waktu shalat Ashar adalah selama matahari belum 
menguning, dan waktu shalat Maghrib adalah selama cahaya syafag 
(mega) belum menghilang, dan waktu shalat Isya adalah sampai 


. pertengahan malam, dan waktu shalat Shubuh adalah selama 


matahari belum terbit.” 


?, ud 
ah 


Eg wear Bara Ab Ole 23 metal GAS Naat 


BIN dp Sh Pa Bs ani 
A . Ng | 2... 3 MT Tae se aa aa an SRS 
Al le di Sya) JB Sah YP 3 aaS XS Laman Ju 

2 T- G8 0 aa MPa | 0m. to s. LN : Nu ore 
pn IP ia 3 Lali Jaa BN | ieluy ads 


. 


se Sanadnya shahih dan telah disebutkan secara panjang (6966) riwayat 
Abdusshamad dari Hammam, dari Gatadah dengan sanad ini secara marfu' yang 
tidak diragukan kemarfu'annya, dan yang mengatakan, “Dia tidak 
memarfu kannya dua kali” sampai akhir, adalah Syu'bah, dia riwayatkan itu 
dari Gatadah. Ath-Thayalisi telah meriwayatkannya (2249) dari Syu'bah dan 
Hammam, keduanya dari Oatadah secara marfu', dan dia menyebutkannya 
secara singkat seperti di sini, tetapi dia menyebutkannya sesuai lafazh riwayat 
Hammam, kemudian Ath-Thayalisi mengatakan, “Syu”bah berkata, “Kadang- 
kadang ia memarfi'kannya dan kadang-kadang tidak memarfu 'kannya. Hadist 
ini shahih apapun keadaannya dan marfu adalah tambahan tsigah yang diterima. 


(652 — Musnad Imam Ahmad 


1 Ja 1g Soma Kang Tag Ala P1 Sai) Hi ea 
Ko di sn abs da ya TE daa SA 
S0 JS H3 Ka ribu IS LS uu 
ae apa) Jb y ae sera bas O1 2 uk sia ang 


.. & 


APA aan B3 PI YAY an: aah Gi aa SS 


CX 


ta ma Ha SJ ala Cip) G Iin ca pia Ann 
ulas I at Ha DA J5 gai Yu) G9 
SEN ALI AI pig Paj JaS Yg Gia ali, SIA 


6994. Ibrahim bin Ishak Ath-Thalagani menceritakan kepada 
kami, Ibnu Mubarak menceritakan kepada kami dari Laits bin Saad, 
Amir bin Yahya menceritakan kepadaku dari Abu Abdurrahman Al 
Hubulli, ia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Amru bin Al Ash 
berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya Allah Azza wa 
Jalla memandang tulus dengan pujian kepada seorang dari umatku 
atas seluruh makhluk pada hari kiamat, lalu membeberkan padanya 
sembilan puluh sembilan catatan, setiap catatan sepanjang mata 
memandang, kemudian Ia berkata (padanya), "Apakah ada sesuatu 
yang kau ingkari dari ini? Apakah para pencatatku yang menjaga 
telah berbuat zhalim padamu?" ia berkata, "Tidak, wahai Tuhanku, 
Ia berkata, "Apakah kamu punya alasan atau kebaikan?" orang itu 
terdiam lalu berkata, "Tidak, wahai Tuhanku, ' Dia berkata, 'Ya, kamu 
mempunyai satu kebaikan di sisi Kami, kamu tidak akan dizhalimi 
pada hari ini," lalu dikeluarkanlah sebuah bithagah (kertas kecil) 
yang bertuliskan 'Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan 
Bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya, ' Dia berkata, 
'Datangkan dia,” lalu ia berkata, "Wahai Tuhanku, apakah bithagah 


Musnad Imam Ahmad — 


(kertas kecil) ini ada hubungan dengan buku besar ini?” lalu 
dikatakan, 'Sesungguhnya kami tidak dizhalimi.' Beliau berkata, 
'Kemudian catatan-catatan. itu diletakkan dalam satu timbangan, ' 
beliau berkata, 'Maka buku besar itu menjadi ringan dan bithagah itu 
menjadi berat, dan sesuatu tidak akan menjadi berat dengan nama 
Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”. 2 


'98 Sanadnya shahih. Amir bin Yahya bin Habib bin Malik Al Ma'afiri Al Mishri: 
. Telah disebutkan pembuktiaannya (2414), dan kami tambahkan di sini bahwa 
— Ibnu Abi Hatim telah menuliskan biografinyanya dalam “Al-Jarh wa At-Ta'dil” 
(3/1/329). Hadist diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (3: 367) dari Suwaid bin Nashr 
dari Abdullah bin Al-Mubarak, dan Ibnu Majah (2:300) dari Muhammad bin 
Yahya dari Ibnu Abu Maryam, dan Al Hakim dalam AI Mustadrak (1:529) 
melalui jalur Yahya bin Abdullah bin Bakir, ketiga-tiganya dari Al-Laits bin 
Saad dengan sanad yang sama. At-Tirmidzi mengatakan, “Ini adalah hadist 
hasan gharib.” Al Hakim berkata, “Ini adalah hadist yang shahih sanadnya dan 
keduanya tidak meriwayatkannya” dan Adz-Dzahabi sepakat dengannya. Ath- 
Thabari telah meriwayatkan maknanya secara singkat (14336) melalui jalur 
Ja'far bin Aun, dari Abdurrahman bin Ziyad Al Afrigi, dari Abdullah bin Yazid, 
dari Abdullah bin Amr secara marfu', dan sanadnya shahih. Al Mundziri telah 
menukilnya dalam At-Targhib wa At-Tarhib (2:240-241) dan ia berkata, 
“Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia berkata, “Hadist hasan gharib” dan 
Ibnu Hibban dalam Shahihnya, Al Hakim dan Al Baihagi, Al Hakim berkata, 
“Shahih menurut syarat Muslim.” “As-Sijill” dengan mengkasrahkan huruf sin 
dan jim serta mentasydidkan huruf lam: adalah buku yang besar. Ibnu Al-Atsir 
berkata, “Tambahan “Lahu” (padanya) dalam sabdanya “Kemudian Dia berkata 
kepadanya” berasal dari manuskrip dengan catatan pinggir (D 9. 
. Fayyubhaturrajul” yakni terdiam dalam keadaan bingung dan terheran-heran. 
Al Bithagah setelah meriwayatkan hadist ini, Ibnu Majah mengatakan dalam 
As-Sunan, “Muhammad bin Yahya (yakni syaikhnya Adz-Dzahali Al-Imam 
yang mana dia meriwayatkan darinya) berkata, “”4/ Bithagah”: “Ar-Rug 'ah” 
orang-orang Mesir menyebut “Ar-Rug'ah” itu “Al Bithagah.” Kata “Mishr” 
(Mesir) tertulis dalam As-Sunan yang telah diterbitkan “Midhr” dengan titik di 
atas huruf dhad, dan ini jelas-jelas adalah kesalahan cetak. Ibnu Al-Atsir 
mengatakan dalam An-Nihayah, Al Bithagah adalah kertas kecil yang tertera di 
dalamnya seukuran apa yang akan dibuat di sana, jika berupa zat maka itu 
adalah beratnya atau jumlahnya dan jika berupa perhiasan ? maka itu adalah 
nilainya. Dikatakan bahwa dinamakan demikian karena ia ditarik dengan suatu 
kekuatan (thagah) dari pakaian, maka huruf ba' di sini adalah tambahan!!! Dan 
itu adalah kalimat yang banyak digunakan di Mesir.” Penulis “Al-Lisan” telah 
menukil sebagian dari ucapan Ibnu Al-Atsir, kemudian dia mengatakan, “Dan 
yang lainya mengatakan, “A/ Bithagah” adalah kertas kecil dan merupakan 


(654) — Musnad Tiiari Ahmad 


kalimat yang umum dipakai di Mesir dan sekitarnya, mereka menyebut kertas 
yang terdapat pada pakaian dan tertera di sana jumlah nilainya dengan 
“Bitahagah”, inilah yang dia khususkan di dalam “At-Tahdzib”, dan 
mengeneralisir sesuatu yang sudah muhkam bihi dan tidak mengkhususkan 
Mesir dan apa yang ada di sekitarnya serta selainnya, maka dia mengatakan, 
“Al-Bitathagah” adalah kertas kecil yang terdapat di pakaian.” Kemudian dia 
mengisyaratkan hadist ini, kemudian mengatakan, “Ibnu Sidah: Al Bitathagah” 
adalah rug'ah kecil yang terdapat pada pakaian dan tertera di sana jumlah 
nilainya, dengan bahasa Mesir, Syimr menceritakan ini dan dia mengatakan, 
“Karena ia ditarik dengan kekuatan dari kerah pakaian! Dia berkata, “Isyrigag 
ini adalah salah karena huruf ba'pada ucapannya adalah huruf jar maka itu 
adalah tambahan, dan yang benar adalah perkataan Ibnu Al-Arabi terdahulu, 
yaitu merupakan kalimat yang banyak digunakan di Mesir, semoga Allah 
melindunginya.” Sabdanya “Wa anna Muhammadan Abduhu wa Rasuluh” 
dalam dua manuskrip dengan catatan pinggir (8 p) tertulis “Wa Asyhadu anna 
Muhammadan Rasulullah” apa yang tertera di sini adalah yang sesuai dengan 
semua riwayat yang telah kami tunjukkan kecuali riwayat At-Tirmidzi yang 
tertulis di sana “Wa .Asyhadu anna Muhammadan Abduhu wa Rasuluh” dengan 
tambahan kalimat “Asyhadu.” Sabda beliau “Fathasyat As-Sijillat” yakni ' 
““Khafjat” (menjadi ringan ) dari “Ath-Thaisy” yaitu “Al-Khiffah.” Sabda 
beliau “La Yatsgulu Syai'un Bismillahirrahmanirrahim” inilah yang tertera 
dalam ketiga ushul di sini dan dalam (5) diletakkan kata “Kadza” padanya, 
sedangkan dalam (£) terdapat tanda Jain untuk menunjukkan bahwa inilah yang 
terdapat . dalam manuskrip-manuskrip disertai dengan kerancuan dalam 
keshahihannya, dan memang benar, ini adalah susunan yang tidak jelas dan 
jumlah ini tidaklah terdapat dalam dua riwayat Ibnu Majah dan Al Hakim dan 
gantinya terdapat dalam riwayat At-Tirmidzi: “Wala Yatsgulu Ma'asmillahi 
Syai un” dan ini jelas maknanya. Kata keraja “Tsagula” dengan huruf gaf yang 
didhammah adalah kata kerja lazim, kamu katakan, “Tsagula — Yatsgulu — 
Tsagalan dan Tsagalatan, fahuwa Tsagilun” dan menjadai kata kerja muta'addi 
dengan huruf gaf yang difathah, kamu katakan, “Tsagala Asy-Syai'u 
Yatsguluhu tsaglan: Raza Tsaglahu, dan juga Tsagaltu Asy-Syata, Atsguluha 
Tsaglan: Razantuha, dan itu jika kamu rafa'kan untuk melihat berapa beratnya . 
dari ringannya” sebagaimana disebutkan dalam “Al-Lisan”. Dalam kitab Al 
Afal oleh Ibnu Al Oattha' (1: 129) terdapat ulasan lain tentang muta'addinya 
yang bagus untuk menafsirkan huruf ini di sini yang tidak saya temukan di 
referensi-referensi bahasa lainnya, dia mengatakan, “Tsagala Asy-Sya u. Asy- 
Sya 'a: Wazanahu, dan Asy-Syata Wazanaha” ini sebuah ulasan yang bagus, 
yang dimaksud dengannya kamu mengatakan, “Jika sesuatu ditimbang dengan 
sesuatu, maka salah satunya akan lebih berat dari yang lain, maka “Tsagala 
Asy-Syai'u” rajaha bihi, yakni memberikan bobot lebih dalam timbangan. 
Seandainya lafazh yang terdapat di sini seperti ini “Wala Yatsgulu Syai'un 
Ismallah” maka maknanya menjadi shahih dan benar sesuai dengan ulasan yang 


Musnad Imam Ahmad — (6551 


2 
NB — 


Al BIS 1410 


2.31 35. Y, 3 0s 8. 2... 5 3. 
3 


. 


33 2 03. as. 
? 


BEP Bg KP Tn ja Bean jg Sp 


3 ' ME ke 28 . 0. cor 20.1 Oz. 0 co 
Je) (5 :J8 HA yaa Gi ayab Gi AN AG Ol LP yi GA 


” 


Ieco € 2? 3 ka La 3. Guo. ena? s5, . ore Aa 5, y 
Anang YI Casaha IE Jr) Gleeaa Y IJUS Eng MSM lo AI 
#2 58. : -. . rd 


Yi (akaka Ie cai 3: Ag Ta pa 1-3 Kw »g pt ui 3 Wa J6 ab 
OB Aa 
6995. Ibrahim bin Ishak menceritakan kepada kami, Abdullah 


bin Al Mubarak menceritakan kepada kami dari Laits bin Saad, Ja'far 
bin Rabi'ah menceritakan kepadaku dari Bakar bin Sawadah, dari 


Abdurrahman bin Jubair, sesungguhnya Abdullah bin Amru Al Ash 


menceritakan kepadanya, ia berkata, "Rasulullah SAW berdiri lalu 
bersabda, “Tidaklah masuk seseorang dalam rumah seorang 
maghibatin (istri yang di tinggal suami) kecuali dia bersama orang 


lain.” Abdullah bin Amr berkata, "Maka setelah hari itu aku tidak 
pernah masuk dalam maghibatin (istri yang di tinggal suami) kecuali. 


aku bersama satu atau dua orang.” 4 


SA Gl Al IE SAS ay A3 LE GA NAN 
Fr) 7. ? P3 # . 
Al AG ye Am AS Up A6 ad Ju Sya ip 


. 


telah kami jelaskan, ia menjadi “La Yuwazanu Syai'un Bismillah” maka akan 
memberikan bobot yang lebih dalam timbangan. Kami tidak tahu, barangkali di 
asal riwayat Musnad seperti ini, dan tidak dimengerti oleh para pencatat, 
mereka menulisnya berdasarkan ijtihad mereka sesuai dengan tulisan yang 
tertera dalam ketiga ushul, dan di tangan kami tidak ada ushul yang lain serta 
tidak ada riwayat yang lain selain riwayat At-Tirmidzi sehingga kami dapat 
memastikan hal itu. ' | 
'# Sanadnya shahih dan disingkat (9595, 6744). 


: — -Musnad Imam Ahmad 


TALI. 


SPd KU gi apa NP gi 
ST TE pan Vu Al Tab pama Ol 3) pls da 

Nang aa et Jie AN AA Ia daa TS Se 
UT JB BE bab ad da IU an nu 
Ft at aa: HIU (pa 2d KEDE o YG AL 


sa 3 fo SB SA ala da ala bi Je IE 
TI R0 


6996. Attab bin Ziad menceritakan kepada kami, Abdullah, 
yakni Ibnu Mubarak, menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Syaudzab mengabarkan kepada kami, dia berkata, "Amir bin Abdul 
Wahid menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Buraidah, dari 
Abdullah bin Amru bin Al Ash, ia berkata, ' Apabila Rasulullah SAW 
ingin membagikan harta rampasan beliau memerintahkan Bilal, 
maka ia memanggil tiga kali. Setelah Nabi SAW membagikan : 
harta rampasan datanglah seorang laki-laki kepada beliau dengan 
tali kendali yang terbuat dari kulit lalu dia berkata, ' Wahai Rasul, Ini 
adalah dari harta rampasan yang aku dapatkan,” beliau berkata, 
'Tidakkah kamu mendengar Bilal memanggil tiga kali?' ia berkata, 
'Ya,” beliau berkata, 'Lantas apa yang menghalangimu datang 
dengannya padaku?' lalu sesuatu menghalanginya, lalu Nabi SAW 
berkata kepadanya, "Aku tidak akan menerimanya sampai kamu 
sendiri yang akan datang kepadaku dengannya pada hari kiamat. si 


595 Sanadnya shahih. Abdullah bin Syaudzab Al Khurrasani adalah tsigah. Ahmad 
berkata, “Dia berasal dari kota Balkh, tinggal sebentar di kota Bashrah, 
mendengar hadist, memperdalam ilmu dan menulis, kemudian pindak ke Syam 
lalu menetap di sana, ia termasuk orang-orang yang isigah.” Sufyan 
mengatakan, “Ibnu Syaudzab termasuk guru-guru kami yang tsigah” dia juga 
ditsigahkan oleh Ibnu Ma'in, An-Nasa'i dan lain-lain, dan dia meriwayatkan 


Musnad Imam Ahmad — | 


2 $ oh an 
Bay etugi ag Bab Lt BAL .14ay 
ore “& 2, g e S La . 0 .. .- . 0. 
ale Al oo Tahan :Ju ena pt 3 3 yg ajs 
. 


»-. ... an 3... ep pa 3 233 -9 P3 23 0. S3 Pe - 
PA aa CP Igo ol dg Ag 3 (pai Ara Hug 


7 


Ia Gp Hp CE 3 ii Si J s3 Gadai KANGEN, 
tee Sg Maan . 30... 38, 7 ..x 31 
el ea Y da ata le na) 6 glondi lg Ona teyimall 


rd 


4 Adang 29 o 3 ye 4 . LISA . Pd 
Saga GAN male GRI Ny Sd Aa 96 


“ dari Amir bin Abdul Wahid Al Ahwal, tetapi tertera di sini dalam ketiga ushul 
» tambahan (bapakku menceritakan kepadaku) antara Ibnu Syaudzab dan Amir. 
Ini benar-benar salah, barangkali ini kelalaian lama dari para pencatat, maka 
tidak ada sama" sekali pada kami dalam daftar para perawi yang ditulis 
-. biografinya orang yang bernama “Syaudzab” dah tidak disebutkan dalam 
. terjemahan Abdullah ini bahwa dia meriwayatkan dari bapaknya. Berkaitan 
| dengan tambahan 'ini dalam catatan pinggir (») tertulis: Ini terdapat dalam 
» sebagian ushul dan hilang di sebagian yang lain, dan hadist pada Abu Daud dan 
.tidak terdapat. di sana (bapakku menceritakan kepadaku), karena itu kamu 
membuang tambahan ini karena itu salah dan kami sertakan apa yang ada di 
sebagian ushul, meskipun tidak ada pada kami, karena itu benar. “Syaudzab” 
dengan huruf syin dan.dzal yang berharakat fathah, di antara keduanya terdapat 
huruf wau dan di akhirnya huru ba'. Hadist diriwayatkan oleh Abu Daud 
| 2712/3:21 Aun Al-Ma'bud) melalui jalur Abu Ishak Al-Fazari, dari Abdullah 
bin Syaudzab, “Dia berkata, “Amir menceritakan kepadaku, yakni Abdul 
Wahid” dengan sanad yang seperti ini. “Az-Zimam” adalah jahitan dari bulu 
atau lainnya untuk mengekang unta, di letakkan di hidungnya untuk menuntun. 
Sabda beliau “Tuwafiyani bihi” dalam manuskrip dengan catatan pinggir (») 
tertulis “Tuwafiya bihi” Al Mundziri mengatakan dalam Mukhtashar As-Sunan 
(2597) sesudah hadist ini, “Ini pada yang mudah maka bagaimana jadinya 
. dengan yang lebih tinggi.” 

Catatan: Hadist ini pada Al Mundziri disebutkan bahwa itu dari Abdullah bin 
Umar, begitu juga disebutkan pada daftar isinya pada hadist-hadist Abdullah bin 
Umar, dan ini jelas adalah kesalahan cetak yang bertentangan dengan apa yang 
“tertera pada Abu Daud dan lainnya. Yang benar, yang tertera dalam At-Targhib 
wa At-Tarhib li Al Mundziri (2:187) dan ia mengatakan, “Diriwayatkan oleh 

Abu Daud dan Ibnu Hibban dalam Shahihnya.” HN 


—— Musnad-Imam Ahmad . 


6997. Attab menceritakan kepada kami, Abdullah 
menceritakan kepada kami, Usamah bin Zaid mengabarkan kepada 
- kami dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia 
berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun 
terjadinya fathu Mekkah dan beliau di kota Mekkah, "Sesungguhnya 
Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamer, bangkai 
dan babi” beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau tahu 
lemak-lemak bangkai, ia digunakan untuk mengecat kapal, meminyaki 
kulit dan digunakan orang-orang sebagai penerang?” beliau 
menjawab, “Tidak, itu adalah haram” kemudian beliau berkata, 
"Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi, ketika “Allah 
mengharamkan lemak atas mereka, mereka mencairkannya dan 
mengeluarkan lemaknya, kemudian mereka menjualnya dan memakan 


3 ee 1. . 3.3 


3 sa balana — Bi AAA 


2 aa ata y 0 it, Kr ala An 5 


6998. Attab bin Ziad menceritakan kepada kami, Abdullah 
mengabarkan kepada kami, Usamah bin Zaid mengabarkan kepada 


596 Sanadnya shahih. Disebutkan oleh Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawa'id 
(4: 90-91) dan ia berkata, “Diriwayatkan: oleh Ahmad” kemudian ia 
menyebutkan lafazh lain yang dinisbatkan kepada Ath-Thabrani dalam 4 
Ausath, kemudian mengtakan, “Dan para Ahmad adalah orang-orang tsigah,” 
tetapi yang terdapat dalam A4z-Zawa'id adalah “Sesungguhnya ia digunakan 
untuk meminyaki kulit” dengan membuang “Mengecat kapal” di sana juga 
terdapat “Lalu mereka memakan uangnya” lihat yang sudah disebutkan 
terdahulu dalam Musnad Umar (Nomer 170) dan dalam Musnad Ibnu Abbas 
(2221, 2678, 2964). serta dalam Musnad Abdullah bin Umar (5982). 
“Jamaluha” dengan huruf jim dan mim yang berharakat fathah: Mereka 
mencairkannya dan mengeluarkan lemaknya. : 


Musnad Imam Ahmad — (6591 


kami, Amru bin Syu'aib menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari 
Abdullah bin Amru, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak berjabatan 
tangan dengan para wanita pada saat bai'at.?”7 - : 


Ha Lai da iga Lg : 23 , & »g P5: : Pn. Zi , 
Gea Gi TU pi da ag Ela LE Es Naa» 


A ai z P NoaLo Si .. “1 - .. 2G ..... .. i . —.. 
| ia '. . “ 2 an - NN | ae Kab 3 ia Pad 
epik VI GP Ga BA Ol IRI Jai NY 206 as ala 


| 6999. Attab menceritakan kepada kami, Abdullah 
menceritakan kepada kami, Usamah bin Zaid mengabarkan kepada 
kami dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari Abdullah bin Arnru, 
sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Tidak dibenarkan bagi 
seseorang untuk memisahkan di antara dua orang kecuali dengan izin 


ke duanya. »598 


#7 Sanadnya shahih. Disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Al-Jami" Ash-Shaghir 
. 46895) dan dinisbatkan kepada Ahmad. Al Manawi yang mensyarahkannya 
mengatakan, “Al. Haitsami mengatakan, “Sanadnya hasan, dan selanjutnya 
pengarang memberi tanda ke-hasanan-nya.” . 
sis Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (4:6-7) melalui jalur Abdullah 
bin Al Mubarak dan diriwayatkan oleh Abu Daud (4845/4: 412 Aun Al-Ma 'bud) 
melalui jalur Ibnu Wahb, keduanya dari Usamah bin Zaid Al-Laits dengan 
sanad ini. At-Tirmidzi berkata, “Ini adalah hadist hasan dan telah diriwayatkan 
oleh Amir Al Ahwal juga dari Amr bin Syu'aib.” Riwayat Amir Al Ahwal. 
—yang diisyaratkan oleh At-Tirmidzi— diriwayatkan oleh Abu Daud (4844) 
melalui jalur Hammad, dari Amir Al Ahwal dengan lafazhh “Dan tidak duduk 
di antara dua orang kecuali dengan izin keduanya.” Lihat apa yang sudah 
disebutkan dalam Musnad Abdultah bin Umar (6225). ' 


— Musnad Imain Ahmad 


-s . 


5 alta Ea dan Ea ale Es 1... 


7. 


angel Hy) HB 3 aa da pe A1 IS Cena A5 
Hen Hap es Ha ale Ai Jodi Ipa tal Sg 
AS bah pn jab Eh SA ORA Ga 

DI, ea LGS Ka, 3 mal Ai 


7000. Affan menceritakan kepada kami, Raja' Abu Yahya 
menceritakan kepada kami, Musafi? bin Syaibah menceritakan kepada 
kami, aku mendengar Abdullah bin Amru berkata: maka ia berdoa 
kepada Allah tiga kali dan meletakkan jarinya di telinganya, "Aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya rukun 
(wamani) dan magam (Ibrahim) adalah dua yagut dari yagut-yagut 
surga, Allah telah menghapus cahaya keduanya, dan seandainya 


Allah tidak menghapus cahaya keduanya maka keduanya akan 


menerangi apa yang ada di antara timur dan barat. 1 


399 Sanadnya shahih. Affan: Dia adalah Ibnu Muslim Ash-Shafar. Raja" Abu 
Yahya: Dia adalah Raja" bin Shabih Al Harasyi dan dia tsigah. Al Bukhari telah 
mencantumkan biografinya dalam Al Kabir (2/1/286) dan tidak menyebutkan 
celanya, dan telah disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam 4ts-7sigat (halaman 462) 
serta didha'ifkan oleh Ibnu Ma'in dan Abu Hatim mengatakan, “Bukanlah 
orang yang kuat” dan pentsigahan Al Bukhari serta Ibnu Hibban lebih rajih 
menurut kami. Yunus bin Muhammad salah menyebutkan namanya, dia 
menyebutnya “Raja' bin Yahya” seperti yang akan disebutkan pada (7008, 
7009). Musafi? bin Syaibah: Dia adalah Musafi” bin Abdullah bin Syaibah bin 
Utsman bin Abu Thalhah Al Hajabi Al Makki, dinisbatkan di sini kepada 
kakeknya dan dia adalah seorang tabi'i tsigah, ditsigahkan oleh Al Ajali dan 
telah ditulis biografinya Al Bukhari dalam Al Kabir (4/2/70), Ibnu Sa'ad dalam 
Ath-Thabagat (5: 350) dan disebutkan Ibnu Hibban dalam Ats-Tsigat. Hadits 
- diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (2: 98) melalui jalur Yazid bin Zurai', dari Raya" 
dengan sanad ini, dan akan disebutkan pula dari riwayat Yazid bin Zurai' pada 
(7009) dari tambahan-tambahan Abdullah bin Ahmad, dan diriwayatkan oleh 
Ibnu Hibban dalam Ats-Tsigat (halaman 462) dalam terjemahan Raja" melalui 
jalur Hudbah bin Khalid, dari Raja' dan nanti akan disebutkan melalui jalur 


Musnad Imam Ahmad — : ht 


BA aa ema 
Hudbah (7008 p) juga dari tambahan-tambahan Abdullah, dan diriwayatkan oleh 

. Al Hakim dalam Al Mustadrak (1:456) melalui jalur Utsman, dari Raja", tetapi 
- di sana tertera “Abu Yahya Raja' bin Yahya menceritakan kepada kami”! dalam 
Talkhishnya Adz-Dzahabi menganggap bahwa kesalahan ini berasal dari Affan, 
tetapi pada yang akan datang (7008, 7009) menunjukkan bahwa Affan 
meriwayatkannya dengan benar, kalau begitu kesalahannya berasal dari perawi- 
'perawi selain dia. Dan diriwayatkan oleh Ad-Dulabi dalam Al-Kuna (2:166) 
secara singkat melalui jalur Yazid bin Zurai, dari Raja'. At-Tirmidzi 
mengatakan, “Orang ini meriwayatkan dari Abdullah bin Amr secara mauguf, 
ucapannya, dan di sana juga dari Anas, dan itu adalah hadits gharib.” Dan ini 
bukanlah hadits gharib, seperti kata At-Tirmidzi, Raja' tidak meriwayatkannya 
sendiri dari Musafi', tetapi Az-Zuhri juga meriwayatkan darinya, lalu Al Hakim 
meriwayatkannya dalam Al Mustadrak (1:456) dari Al Asham Abu Al Abbas, 
dari Ar-Rabi' bin Sulaiman, dari Ayyub bin Suwaid, dari Yunus bin Yazid, dari 
Az-Zuhri, dari Musafi' dengan sanad ini dan Al Baihagi meriwayatkannya 
dalam As-Sunan Al Kubra 5:75) dari Al Hakim dengan sanad ini. Al Hakim 
berkata, “Ini adalah hadits di mana hanya Ayyub bin Suwaid saja yang 
meriwayatkannya dari Yunus, dan Ayyub adalah orang yang tidak dijadikan 
hujjah oleh keduanya (yakni Asy-Syaikhani), tetapi ia termasuk salah seorang 
syaikh kota Syam yang terhormat.” Al Hakim telah menjadikan sanad ini, sanad 
Ayyub, sebagai asal Bab dan menjadikan sanad Raja" Abu Yahya yang terdapat 
di Musnad ini sebagai saksinya. Adz-Dzahabi memberikan komentar tentang 
Ayyub dengan ucapannya, “Ahmad mendha'ifkannya” tetapi ia bertentangan 
“ dirinya sendiri! Karena Al Hakim meriwayatkan hadits lain (1:482) melalui 
jalur Ayyub ini dan ia menshahihkannya, dan Adz-Dzahabi sepakat dengannya 
serta tidak memberikan komentar atasnya dengan mendha 'jkan Ayyub. Ayyub 
bin Suwaid Ar-Ramli bukanlah dha'if sekali bahkan Al Bukhari mencantumkan 
biografinya dalam AI Kabir (1/1/417) dan mengatakan, “Mereka 
memperbincangkannya,” dan ia tidak menyebutkannya dalam “Adh-Dhu 'afa.” 
Menurutku, pembicaraan tentang ia yang paling adil adalah apa yang dinukil 
oleh Al Hafizh dalam “At-Tahdzib” dari Ibnu Hibban dalam Ats-Tsigat, dia 
mengatakan, “Hafalannya jelek, keliru, menjaga haditsnya dari riwayat putranya 
Muhammad bin Ayyub darinya, karena khabar-khabarnya jika berasal dari 
riwayat selain putranya maka sebagian besarnya benar”. kemudian hadits dari 
riwayat Yunus, dari Az-Zubri bukanlah Ayyub bin Suwaid sendiri yang 
meriwayatkannya dari Yunus, Al Baihagi (5:75) meriwayatkannya melalui jalur 
Ahmad bin Syabib, dari ayahnya, dari Yunus, dari Az-Zuhri, dia mengatakan, 
“Musafi' Al Hajabi menceritakan kepadaku, dia mendengar Abdullah bin Amr 
mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya rukun (wamani) dan 
magam (Ibrahim) dari permata surga, seandainya kesalahan-kesalahan bani 
Adam tidak menyentuh keduanya maka keduanya akan menerangi apa yang ada 
di antara timur dan barat, dan tidaklah orang yang kesulitan dan sakit 
menyentuh keduanya melainkan akan disembuhkan.” Ini sanad yang shahih 


(662) — Musiad Imam Ahmad 


3 35. 3 . A5 


Ai Teng Oa GG Ii yA Dia HA VA 
MN bo SWA sela up aa IP HS ape Lb 
$ ui Em ot up Sa 2 Tar Yu P) ol 2S el de AT 


J3 


IS 4S ata SO ka OT -. Jb 
Prona na. ALI s yu baba 


pa . 


7001. Affan menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai' 
menceritakan kepadaku, Habib Al Mu'allim menceritakan kepada 
kami dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya: Seorang 
lelaki badui datang kepada Nabi SAW lalu berkata, “Sesungguhnya 
aku memiliki seorang anak dan seorang ayah, dan sesungguhnya 
. ayahku ingin meminjam hartaku,” Beliau bersabda, “Engkau dan 

hartamu adalah milik ayahmu, sesungguhnya anak-anakmu adalah 
mata pencarianmu "yang paling baik, maka makanlah dari mata 
pencarian anak-anakmu. "9 


sampai ke Musafi” sesuai syarat Al Bukhari, dan Ahmad bin Syabib Al Hibti 
adalah tsigah, termasuk salah seorang syaikhnya Al Bukhari, ia meriwayatkan 
darinya di beberapa tempat dalam Shahihnya dan ia telah menuliskan 
biografinya dalam Al Kabir (2/2/234). Ibnu Adi mengatakan, “Syabib 
mempunyai transkrip Az-Zuhri, dia punya hadits-hadits yang benar dari Yunus 
dari Az-Zuhri” Sanad-sanad ini, bila digabungkan akan menghilangkan 
| keraguan tentang salah menghafal, jika salah satu dari Raja" Abu Yahya atau 
Ayyub bin Suwaid melakukan kesalahan dalam memarfu 'kannya atau bahkan 
salah semuanya, maka tsigah yang ketiga telah memarfu 'kannya, yaitu Syabib 
bin Sa'id . Al Hafizh telah menyebutkan dalam “Al Fath” (3:269) hadits dan 
menisbatkannya kepada Ahmad dan At-Tirmidzi, dan ia menukil 
pentashihannya dari Ibnu Hibban, kemudian mengi!latkannya seperti apa yang 
dikatakan oleh At-Tirmidzi dan Adz-Dzahabi, dan dia tidak mengumpulkan 
sanadnya yang lain. 
0 Sanadnya shahih dan diulang (6678). Kami telah menjelaskannya di sana dan 
lihat pula (6902). 


Musnad Imam Ahmad — 


Abu Abdurrahman (Abdullah bin Ahmad) berkata, “Telah 
sampai kepadaku behyga Habib Al Mu'allim dipanggil Habib bin Abu 
Ugbah.” | 


HS 2 8 - Pp B3 


Pep Tb Ea hy Bibi Wis NY 


"aing : JG gap ia Cola Gp dad GP cha 
La ya 35 clan Aa WS cb laa» ja J3 Lis Lada 
AT Op dika Aa op Peg P M3 3 8 sah 


J5 (pama Ty Tas J5 ph 2th La ra Ha 


38 
dop tu LX 35 aa 2 SS Lb 
Medan ka) Uh 


| 7002. Affan menceritakan kepada kami, Yazid menceritakan 
kepada kami, Habib menceritakan kepada kami dari Amru bin 
Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, “Ada tiga golongan manusia yang menghadiri shalat 
Jum'at: seseorang menghadirinya melakukan sesuatu yang sia-sia, 
itulah bagian yang ia dapatkan darinya. Seseorang menghadirinya 
dengan sebuah permohonan, dialah orang yang memohon kepada 
Allah, Jika berkehendak Ia akan memberinya dan jika berkehendak Ia 
akan menolaknya. Seseorang menghadirinya dengan tenang dan 
diam, tidak menyakiti dan menyusahkan kaum muslimin dan tidak 
mengganggu seorangpun maka itu dapat menjadi kaffarat (penebus 
dosa) sampai Jum'at selanjutnya dan ditambah tiga hari, 


— Masiad Imam Ahmad 


0 2 ba: 


sesungguhnya Allah telah berfirman, “Barangsiapa yang melakukan 
kebaikan maka baginya sepuluh kebaikan yang sama. "VW 


AS 2,6 Pa 


An 3 pp B3 ia pa Cit la El NY 


ada An aa ie aye 3 MI 
s? hana PI ng. 3. L. 9.” 3 Se na 
5 ca ylor adu ya OI «3 por as yag co dor 


3 0. PA 3 ,." 
Ma3b AM LS Ol 


7003. Affan menceritakan kepada kami, Hammam 
menceritakan kepada kami, Oatadah menceritakan kepada kami dari 
Syahr dari Abdullah bin Amru, Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, 
“Barangsiapa yang meminum khamer maka deralah dia, dan 
Barangsiapa yang meminum kedua kalinya maka. deralah dia, 
kemudian jika meminum ketiga kalinya maka seralan dia, kemudian 
Jika meminum keempat kalinya maka bunuhlah da" 


as 2 8 - 


Op da G Ai Il en Ea otin Cia Na 


oi Ly Oi ANA jp IP gi EN AP op AA LP aa) 


#1 Sanadnya shahih dan terperinci (6701). Kami telah mentakhrijnya dan 
menjelaskannya di sana. Kami tambahkan di sini bahwa rincian ini telah 
disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3:441) dari riwayat Ibnu Abu 
Hatim dari Abu Zur'ah dari Ubaidillah Al Oawariri dari Yazid bin Zurai dengan 
sanad ini. As-Suyuthi telah menyebutkan dalam Ad-Dur Al Mantsur (3:64-65) 
dan menisbatkannya kepada Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Mardawaih saja. Sabda 
beliau “Yalghu” adalah fi'il mudhari”. Dalam naskah dengan catatan Muslim 
“Bilaghwin ” dengan huruf ba yang menyambung di awalnya, ia menjadi huruf 
jar dan Al laghwu menjadi mashdhar. 

02 Sanadnya shahih dan diulang (6533) serta disingkat (6974). Lihat rincian 
pembahasan itu di (6197). 


Musnad Imam Ahmad — K3 | 


UI 33 Au :ab da dl Ie de FTAPAg 
Aa as pen Au BU 5 Ab C3 ija 2JB 
EN ng Ng, 

7004. Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Sa'ad 

bin Ibrahim menceritakan kepada kami dari Humaid bin Abdurrahman 
bin Auf, dari Abdullah bin Amru, sesungguhnya Rasulullah SAW 
bersabda, “Sesungguhnya dosa yang paling besar adalah durhaka 
kepada orang tua,” beliau ditanya, “Bagaimanakah durhaka kepada . 
orang tua itu?” beliau menjawab, “Seseorang mencela seseorang lalu 
ia mencela ayahnya, dan mencela ibunya lalu dia mencela ibunya.” “8 


8 8. Pa 


aa 3339 ca 1 Sa Kas Jus Kam Na.0 


” . 


TN In Ipa Dl Ip ap eh apa Gp 
Tap YAN RA db Ayang 
oo KA dag Cab PPS dp ph LA cai 
ya y Ni alas | Na) Jai $ Bi! cola Ba er SN ag (le 
akn Jini Jas 
7005. Affan menceritakan kepada kami, Hammad 
menceritakan kepada kami dari Tsabit dan Daud bin Abi Hindun. dari 
Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, .Sesungguhnya 
Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa membaca setiap harinya 


dua ratus kali ' “La ilaha Nlallah Wahdahu La Syarikalah, Lahulmulku 
wa Lahulhamdu wa Huwa Ala. Kulli Syain Oadir” (Tiada Tuhan 


8 Sanadnya shahih dan'diulang (6740), lihat (6884). 


— Musnad Imam Ahmad 


selain Allah saja, Tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kekerajaan dan 
bagi-Nya pujian dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu): Tidak 
ada seorangpun sebelumnya yang mendahuluinya dan. tidak ada 
seorangpun sesudahnya yang mengikutinya. melainkan dengan 
amalnya yang paling baik, yakni: melainkan orang yang beramal 
lebih baik dari amalnya." 


On aa Pan ni Es mh RA EL NA. 
Ia ana) 3 3 PP un) 2s jl yst :JG ia 


0. 9 » ... JI 


Man ae JG dpan US ai 2 IA 
AI Io Jail Adaa Bg AA Jie Jpn Sat JA 
PTN Kokt Tana 13 CP Y, Jatah ag 

| LN ya Ka 


7006. Abu Al Mughirah Bnamoer lai TA kata Al Auza'i 
| menceritakan kepada kami, Hassan bin Athiyyah menceritakan 
kepadaku, dia berkata, “Abu Kabsyah As-Saluli datang pada saat kami 
berada di dalam masjid, kemudian Makhul dan Ibnu Abu Zakaria serta 
Abu Bahriyyah berdiri menghampirinya, dia berkata, “Aku 
mendengar Abdullah bin Amru berkata, “Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, 'Sampaikan.dariku walaupun hanya satu ayat dan 
“ceritakanlah tentang kaum bani Israil dan tidak perlu khawatir, 
- barangsiapa berdusta atasku dengan sengaja maka tempatnya adalah 
di neraka” "8 


4 Sanadnya shahih dan diulang (6740), lihat (6961). 

608 Sanadnya shahih. Abu Al Mughirah adalah Abdul Guddus bin Al Hajjaj Al 
Khaulani Al Hamshi. Hadits ini (6486, 6888) telah disebutkan melalui jalur Al 
Auza'i, tetapi bukan pada kedua jalur tersebut terdapat kisah kedatangan 
Makhul dan Ibnu Abu Zakaria serta Abu Bahriyyah ketika Hassan bin Abu 


Musnad Imam Ahmad — 


A3 PS 7 Jet Kesra vEBI ES y..v 


Hp Si La 2 JB seb JAS GAB Gi GAP 
MSN dar cu Ui Ta la Ko tak ga ru 
sy , Tg 3, Uta 

7007. Abu Al Yaman menceritakan kepada kami, Ismail bin 
Ayyasy menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Harmalah 
dari Amru bin Syu'aib, ia berkata, “Aku mendengar ayahku 
menceritakan dari ayahnya bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda, 


“Satu orang musafir adalah satu syetan, dua orang musafir adalah 
dua syetan dan tiga pengendara adalah tiga syetan.” 99 


Uk sae OP ae Ne yaa NSAA 
4 
.. Joo ih Ta 2. 


apa Jas Ope IG C3 5 aya Wa 
Ka AD ds Tea Ja 3 . 

LB ws v5 dah Ai nab Sa Dl EU 

2 dn end las IG SP ap Ca LI 

aan “OLS JB 3 (Hi 


Athiyyah mendengarnya dari Abu Kabsyah As-Saluli. Makhul adalah seorang 
tabi'i dari Syam. Ibnu Abu Zakaria adalah Abdullah bin. Abi Zakaria seorang 
tabi'i, salah seorang ahli figih di Damaskus, termasuk teman sejawat Makhul. 
Abu Bahriyyah adalah Abdullah bin Oais Al Kindi seorang tabi'i, seorang 
khadhrami yang mengalami masa jahiliah dan wafat pada tahun 77. Makhul dan 
Ibnu Abu Zakaria wafat pada akhir sepuluh yang kedua dari seratus yang kedua. 
Mereka termasuk tabi'in senior yang meninggal bersama Abu Kabsyah As- 
Saluli, ini menunjukkan bahwa dia termasuk tabi'in terdahulu dan senior. 

“6 Sanadnya shahih. Abu Al Yaman adalah Al Hakam bin Nafi” Al Himashi. 
Hadits ini diulang (6748) dan kami telah menjelaskannya di sana. 


— Musnad Imam Ahmad 


| 


7008. Yunus bin Muhammad menceritakan kepada kami, Raja 
bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata, “Musafi” bin 
Syaibah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Amru menceritakan 
kepada kami dan dia memasukkan kedua jarinya ke kedua telinganya, 
'Aku benar-benar mendengar Rasulullah SAW “ bersabda, 
Sesungguhnya hajar aswad dan magam (Ibrahim) adalah dua 
permata dari surga, Allah telah menghapus cahaya “keduanya, 
seandainya bukan karena itu maka keduanya akan menerangi: apa 
yang ada di antara langit dan bumi atau apa yang ada di antara timur 
dan barat." Begitulah yang dikatakan oleh Yunus, “Raja bin Yahya” 
sementara Affan mengatakan, “Raja Abu Yahya”. la 


3 0 


5 5, L6- 
Hah 2 Beta Yeh 
h: 


“6 ( EN ea 


ag 2) 


70086. Abdullah berkata, — “Hudbah bin . Khalid 
menceritakannya kepada kami, ia berkata, “Raja Ibnu Shabih Abu 
Yahya Al Harasyi menceritakan kepada kami,” dan yang benar “Abu 
Yahya” sebagaimana yang dikatakan oleh Affan dan Hudbah bin 
Khalid. 8 


S7 Sanadnya shahih dan diulang (7000) tetapi Yunus salah menyebutkan nama 
syaikhnya, dia menyebutnya “Raja bin Yahya” padahal dia adalah “Raja Abu 
Yahya” seperti yang telah kami jelaskan di sana dan seperti yang telah kami 

.. jelaskan di sini sesudah hadits. 

. 88 Sanadnya shahih dan mengulang riwayat sebelumnya. Sanad ini adalah 

termasuk tambahan dari Abdullah bin Ahmad seperti yang terlihat, tetapi 

terdapat pada Ia) “Affan berkata” sebagai ganti dari “Abdullah berkata” dan ia 
salah, ia mengira bahwa Ahmad meriwayatkannya dari Affan dari Hudbah bin 

Khalid! Padahal yang meriwayatkan dari Hudbah adalah Abdullah bin Ahmad 

dan kami putuskan yang benar dari (» 5). 


Musnad Imam Ahmad — 


5. 


SK le Aa: AAN Gl XS JET ve va 
3 33 u 


03 Z0 2 nh 5.3 


Aa MAA Ea ag Hi ab 


7009. (Abdullah bin Ahmad) berkata, “Al Oawariri Ubaidillah 
bin Umar menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai” menceritakan 
kepada kami, Raja Abu Yahya menceritakan pada kami, lalu dia 
menyebutkan (riwayat) yang sama.” 


. Pd L ec rn 


Dsn KA AI AU Bb 2 Ie ES yah, 

A ak pa gi Bae Gp MSI Pb eni Uh 

Si beban JS) Bi Yaf Ol :JG Al dl Jo 
Spa Sea bad jah, ps (SA 


7010. Ali bin Ishak menceritakan kepada kami, Abdullah 
mengabarkan kepada kami, Musa bin Ulayya bin Rabah mengabarkan 
kepada kami, aku mendengar ayahku menceritakan dari Abdullah bin 
Amru bin Al Ash, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Sesungguhnya 
penghuni neraka adalah setiap orang yang pongah, orang yang 
berjalan dengan penuh kesombongan, yang tamak dan pelit, dan 
penghuni surga adalah kaum lemah yang terkalahkan." 


8 Sanadnya shahih dan itu mengulang yang sebelumnya dan itu juga termasuk 
tambahan Abdullah bin Ahmad. 

S0 Sanadnya shahih. Abdullah adalah Ibnu Al Mubarak, haditsnya panjang (6580) 
dan kami telah menunjukkannya di sana dan kami telah sebutkan bahwa Al 
Haitsami menukil hadits yang panjang ini dalam Az-Zawaid (10:393), lihat 
Ba ea T1) dari hadits Abu Hurairah. 


— Musmad Imam Ahmad 


3 213 38- -.. 


Hn ea 2d ena GA yA 


PN an Pa PRT NN TN TAAANA CAN Ta TN 
OP Lah peka ale dl lo Sl Iya) 0 toner PA PP Kran 
HAB ha SE 1JU9 op Ka dd an 


7011. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Yunus bin Al 
Harits menceritakan kepada kami dari Amru bin Syw'aib, dari 
ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah SAW 
melaksanakan haji giran karena khawatir dihalangi ke baitullah, dan 
beliau berkata, “Jika bukan haji maka (itu) adalah umrah.” 


S1 Sanadnya shahih, Yunus bin Al Harits Ats-Tsagafi Ath-Thai fi didhaifkan oleh 
Ahmad dan Ibnu Mu'in, bahkan Ibnu Mu'in mengatakan, “Bukan siapa-siapa,” 
tetapi Abu Daud mengatakan, “Masyhur, lebih dari satu orang yang 
meriwayatkan darinya,” Al Bukhari mendeskripsikannya dalam Al Kabir 
(4/2/409-410) dan tidak menyebutkan celanya, dan tidak pula menyebutkannya 
dalam “Adh-Dhu'afa,” Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Ats-Tsigat Hadits 

ini telah disebutkan Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawaid (3:235-236) ia 
berkata, “Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, sesungguhnya Rasulullah 
SAW...sampai akhir” kemudian mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad 
secara mursal, di sana terdapat Yunus bin Al Harts. Ibnu Hibban dan lainnya 
telah mentsigahkannya, sementara Ahmad dan yang lainnya mendha'ifkannya, 
. dan aku tidak tahu apa maksud ucapannya “Khawatir dihalangi ke baitullah” 
padahal beliau sedang melaksanakan haji wada”!, Wallahu A”lam” Yang tampak 
dari masalah ini adalah bahwa naskah Musnad yang telah dinukil oleh Al 
Haitsami di dalamnya hanya terdapat: “Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya” 
saja, karena itulah Al Haitsami memastikan bahwa itu adalah hadits mursal dan 
seandainya ini benar maka itu sama dengan apa yang dikatakan, tetapi yang 
tampak di sini dalam Al Ushul Ats-Tsalatsah “Dari ayahnya dari kakeknya” 
tidak terdapat kerancuan. Pada permulaannya ucapannya “Dari kakeknya” 
dikhawatirkan merupakan tambahan yang menjadi kesalahan dari para pencatat 
yang sudah turun-temurun. Sesudah itu dalam Al Musnad: agar imam tidak 
meriwayatkan apapun di dalamnya dari hadits-hadits mursal kecuali jarang 
sekali dan untuk suatu sebab yang khusus. Kemudian ditemukan sesuatu yang 
menguatkan kebenaran A4! Ushul Ats-Tsalatsah dan kesalahan naskah yang telah 
dinukil oleh Al Haitsami. Al Hafizh Ibnu Katsir telah menukil hadits ini dalam 
At-Tarikh (5:136-137) dari Al Musnad dan dia tulis di bawah judul “Hadits 
Abdullah bin Amr,” kemudian ia sebutkan dengan sanad ini dan di sana terdapat 
“dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya” kemudian Ibnu Katsir 
mengatakan, “Ini adalah hadits yang gharib sanad dan matannya, hanya Imam 
Ahmad sendiri yang meriwayatkannya, Ahmad mengatakan tentang Yunus bin 


. Musnad Imam Ahmad. — 


& 


CL S2.” 3035. 3 


VE AA Gi SES AI A3 HI EA YAN 


NN ARA Ketan. BLN IS Ea 
Ia aa ig apn bath dai Ala 
Hn ak ai GG AI As nh ee Io MI 

AN Gu :DG et ae Hola IE K3 SI 
S Bl Vj Ga Y BUY By S Ba 3 IG Hb 
(Alya LA Ii, Inalali 3 "3 bag 5 aa Y, SY 
eka Apa Has JK 33 AS ap JKN 4 (raja u Ke 


2. 


Al Harts Ats-Tsagafi ini, “Haditsnya mudhtharib” ia dan Yahya bin Mu'in 
dalam sebuah riwayat darinya serta An-Nasa'i telah mendhaifkannya. 
Sedangkan dari segi matan, ucapannya “Sesungguhnya Rasulullah SAW 
melaksanakan haji giran khawatir dihalangi dari baitullah” Maka siapakah yang 
menghalangi beliau ke baitullah? Allah telah menganugrahkan Islam dan 
membuka tanah haram untuk beliau. Beliau telah dipanggil di hadapan kota 
Mina pada musim haji tahun sebelumnya, agar tidak satupun orang musyrik 
yang berhaji setelah tahun ini dan orang yang telanjang tidak melakukan thawaf 
di baitullah. Pada saat haji wada” tersebut, beliau diikuti oleh kurang lebih 
empat puluh ribu orang. Ucapannya “Khawatir dihalangi ke baitullah,” tidaklah 
lebih mengherankan dari ucapan Amirul Mukminin Utsman kepada Ali bin Abu 
Thalib ketika Ali berkata kepadanya, “Engkau sudah tahu bahwa kami 
melakukan tamattu' bersama Rasulullah SAW” dia berkata, “Ya, tetapi kami 
dalam keadaan ketakutan!” (Lihat apa yang sudah lewat dalam Musnad Utsman 
(432) dan Musnad Ali (756). Aku tidak mengerti atas dasar apa rasa takut ini? 
Dari sisi yang mana? Kecuali hanya berisi riwayat seorang sahabat atas apa 
yang telah diriwayatkannya dan mengartikannya sesuai persangkaannya. Apa 
yang telah diriwayatkannya adalah shahih dan magbul dan apa yang 
diyakininya tidaklah ma'shum (terpelihara), itu di maugufkan kepadanya dan 
bukan merupakan hujjah bagi lainnya serta tidak harus menolak hadits yang 
telah diriwayatkannya. Inilah ucapan Abdullah bin Amr, seandainya sanadnya 
benar merujuk kepadanya, Wallahu A'lam.” Ini adalah penjelasan yang sangat 
bagus dari Al Hafizh Ibnu Katsir Rahimahullah. Dalam naskah At-Tarikh yang 
telah terbit terdapat kesalahan-kesalahan cetak pada tema ini dan kami telah 
meluruskannya ketika menukil ucapannya. 


— Musnad Imam Ahmad 


Se Kap (las Y, Y, (MY Jb Y, Yi 
5 kkal ina de 33 eka inden is sn mp 


ag ea To MIA LT, IG 
7012. Ibrahim bin Abu Al Abbas dan Husain bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, mereka berdua berkata, “Abdurrahman 
bin Abu Az-Zinad menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin 
Al Harts bin Abdullah bin Ayyasy bin Abu Rabi'ah dari Amru bin 
Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah SAW 
berbicara kepada orang-orang pada saat fathu Makkah di tangga 
ka'bah. Di antara yang dikatakan beliau: setelah memuji Allah beliau 
berkata, “Wahai manusia, setiap janji pada masa jahiliah dan tidaklah 
islam menambahkan nya kecuali lebih keras, tidak ada janji jahiliah 
dalam Islam dan tidak ada hijrah sesudah fathu Makkah. Tangan kaum 
muslimin adalah satu atas orang selain mereka, darah mereka sama , 
dan seorang mukmin tidaklah dibunuh karena seorang kafir, dan diyat 
orang kafir adalah separuh diyat seorang muslim, ketauhilah, tidak ada 
kekejian dalam Islam, tidak ada pembangkang dan tidak ada 
keributan, shadagah-shadagah mereka diambil di rumah-rumah 
| mereka, kaum muslimin selalu mengayomi orang yang lebih rendah 
dari mereka, selalu menebarkan kesejahteraan walau kepada kaum 
mulimin yang letaknya berjauhan.” Kemudian beliau turun. Husain 
berkata, “Sesungguhnya dia mendengar Rasulullah SAW.”!2 


S2 Sanadnya shahih. Maknanya telah disebutkan berulang-ulang, panjang maupun 
pendek, kecuali sabda beliau “La Syighara fil Islam” makna-maknanya yang 
sudah disebutkan terdahulu (6681, 6692, 6716, 6730, 6917, 6933, 6970, 6992) 
adapun sabda beliau “La Syighara fil Islam” maka telah disebutkan oleh Al 
Haitsami dalam Majma' Az-Zawaid (4:266) dengan lafazh “Rasulullah SAW 
memutuskan bahwa tidak ada kekejian dalam Islam, ? dan ia berkata, 
“Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya adalah para perawi Ash-Shahih 
kecuali Khala bin Ishak dan dia terang-terangan dengan menceritakan 
(Tahdis).” Al Hafizh Al Haitsaimi dengan ini menunjukkan apa yang akan 
datang dengan dua sanad dari jalur Ibnu Ishak (7026, 7027), enalan dia tidak 


— Musnad Imam Ahmad — 3 | 


3.00 


PA jp Ja 1 Akan Up MAGI AS EL NY 
NN TAN SU X4 8 or Pa .. .. “J3 
3) :J8 ai tekag “ls ai PP Ke Haa ola us ul Hart 
- ne. se. s5 -. Pe IT . BN Ig 0 as ae 
Sg PP PS AS Ara SNI, BY ep ya Ad 
bet ata SY 
“& 7013. Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, Sa'id ' bin 
Mathar menceritakan kepada kami dari Amru bin Syu'aib, dari 
ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Pada 


diyat untuk luka terbuka lima unta demikian pula luka luka yang 
lerjadi pada jari jemari diyatnya sama, semuanya diyatnya sepuluh 
»613 $ “an ae 


unta. 


A8 


IP IP AP YP 5 YA AN Ea Cp Es Vant 


JL 03 JR 1O at den Io Ada 


7014. Mu'ammal menceritakan kepada kami, Hammad 
menceritakan kepada kami dari Gatadah, dari Syahr, dari Abdullah bin 
Amru, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, “Orang yang terbunuh 
karena mempertahankan hartanya maka ia mati syahid. "14 


menunjukkan jalur ini yang di dalamnya tidak terdapat Ibnu Ishak. Larangan 
untuk Syighar (melakukan kekejian) juga telah disebutkan terdahulu dari hadits 
Abdullah bin Umar bin Al Khatthab (4526, 4692, 4918, 5289, 5654). 

“8 Sanadnya shahih. Sa'id : Dia adalah Ibnu Abu Arubah. Mathar: Dia adalah Al 
Warrag. Haditsnya disingkat (6933). 

SI Sanadnya shahih dan diulang (6956). 


— Musmad Imam Ahmad 


2... 


ea SAI Pra An aa ui DA Kaka NO 
AP tema 5 Jah Uya cg Ai al Oh alih 


ga A K3 pas pd Me Bayah ag 
..I Se Y 


ear ea man pa 
Ae ah dia IG ya as Maa u 2 SIB 3 
u: dita ehh nga La OB 


dpo BN Mein Bp Pb yo 
Ta) 
“4 


7015. Marwan bin Syuja' Abu Amru Al Jazari menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Abu Ablah Al Ugaili dari penduduk Baitul 
Magdis menceritakan kepadaku, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, 
ia berkata, “Abdullah bin Umar bertemu dengan Abdullah bin Amru 
bin Al Ash di Marwah, lalu mereka berdua berbicara, kemudian 
Abdullah bin Amru pergi dan tinggallah Abdullah bin Umar 
menangis, lalu seorang laki-laki bertanya kepadanya, “Apa yang 
membuatmu menangis wahai Abu Abdurrahman?” dia menjawab, 
“Ini,” yakni Abdullah bin Amru, mengira bahwa dia telah mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa dalam hatinya terdapat 
seberat biji biji sawi sifat sombong maka Allah akan benamkan 
wajahnya ke dalam api neraka.” 


SI Sanadnya shahih. Ibrahim bin Abu Ablah Al Ugaili- Asy-Syami: Tsigah, 
termasuk salah seorang syaikhnya Malik, Laits dan lain-lain, ditsigahkan oleh 
Ibnu Ma'in, Ibnu Al Madini, An-Nasa'i dan lain-lain. Asy-Syaikhan telah 
meriwayatkan darinya dan ia termasuk kelompok tabi'in kecil, dia mendengar 
Ibnu Umar, seperti yang dipastikan oleh Al Bukhari dalam Al Kabir (1/1/310- 
311) dan.dia memiliki terjemah dalam kitab 4l Jam' Baina Rijal Ash-Shahihain 
(halaman 16), di sana ia dinisbatkan dengan Al Ugaili, seperti di sini, di sana 
juga disebutkan bahwa dia wafat pada tahun 152 di Palestina. Hadits ini diulang 


Musnad.Imam Ahmad — | 


Va ai AA ab 5 SB eri In NA 
AN Iu, J6 2. sa 1 nabi ad $ apa HP Sa 
s1 2 . "“3a 2 

7016. Abdul Guddus bin Bakr bin Khunais Abu Al Jahm 
menceritakan kepada kami, Al Hajjaj mengabarkan kepada kami dari 


Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, 


“Rasulullah SAW bersabda, 'Setiap shalat yang tidak dibacakan di 
dalamnya surat Al fatihah maka ia adalah tidak sempurna, kemudian 
tidak sempurna, kemudian tidak sempurna. "5 


Ah 


kk akekasak Ja ASI 2 A5 Bis .v. Yv 
La 28 ya gi apa GA Sp kehata hi Lani 
s 1 JG Ml oh Oa Iya ah da Io Ip 


dengan sejenisnya (6526) dari sisi yang lain.dan kami telah menunjukkan ini di 
sana. Sabda beliau “Akabbahullahu Ala Wajihihi” inilah yang disebutkan dalam 
ketiga ushul dengan hamzah, ruba'i. di catatan pinggir (») disebutkan: Inilah 


yang terdapat dalam transkrip “Akabbahu” dan dalam sebuah transkrip 
“Kabbahullah” dan itulah yang masyhur” dan ini menunjukkan apa yang ada 
dalam buku-buku mu'jam' bahwa tsulatsi dari fi'il ini adalah muta'addi dan 
ruba'inya lazim. Dikatakan dalam “Al-Lisan”: “Kabbahu Li Wajhihi, Fankabba 
yakni Shara'ahu” dan “Akabba Huwa Ala Wajhihi” dan ini termasuk yang 
jarang bila dikatakan “Afaltu Ana” dan Fa'altu Ghair?” dikatakan 
“Kabballahu Aduwwal Muslimin” bukan “Akabba” inilah yang masyhur, tetapi 
yuba'inya tetap muta'addi dan tsulatsinya juga tetap Jazim. Dalam Al Gamus 
“Kabba: menjungkirbalikkan dan membantingnya, seperti Akabbahu dan 
Kabkabahu Akabba, ia adalah kata kerja lazim muta'addi.” 

SI Senadnya shahih. Al Hajjaj: Dia adalah Ibnu Artha'ah. Hadits ini diulang 
Lana 


— Musnad Imam Ahmad 


ag ta R3 gu Ng Pap ui Si aje aa 
KEMANG ia AN, tea tama 


7017. Zaid bin Hubbab menceritakan kepada kami, Musa bin 
Ula mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar ayahku 
berkata: Aku mendengar Abdullah bin Amru bin Al Ash berkata, 
“Aku mendengar Rasulullah SAW bertanya, 'Tahukah kalian siapa 
orang muslim itu?' mereka menjawab, “Allah dan Rasul-Nya yang 
lebih mengetahuinya,” beliau bersabda, “Adalah orang-orang muslim 
yang selamat dari lisan dan tangannya,” beliau bertanya, “Tahukah 
kalian siapa orang mukmin itu?” mereka menjawab, “Allah” yakni 
dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Beliau bersabda, “Adalah orang- 
orang mukmin yang dia lindungi diri dan harta mereka, dan orang 
yang berhijrah adalah orang yang hijrah dari kejelekan lalu 
menghindarinya. "1? 


1e 9 Pt . 


K9 BA Xp Uai ara NP NE NA KANAN 
og Sl aga el at ta AN en Ka 
| BU udi J6 
7018. Ali bin Ashim menceritakan kepada kami, Duwaid Al 
Khurasani mengabarkan kepada kami dan Az-Zubair bin Adi duduk 


bersamanya, ia berkata: Amru bin Syu'aib mengabarkan kepada kami 
dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata, “Aku bertanya, “Wahai 


S7 Sanadnya shahih dan diulang (6925) dengan sanad ini, lihat (6983). 


Musnad Imam Ahmad — 1677 


| Rasulullah, sesungguhnya kami mendengar darimu hadits-hadits yang 


tidak kami hafal, apakah kami harus menulisnya?” beliau menjawab, 
Ya, tulislah”. 98 


0. 0 HS 


ARP aj Lp ot jp Ea NN 
pg dpat Ia AI, JG JB coli GP lp RB yi 


So 25 


Kang Y ea SI Kes aas Nah) AL 5S 
7019. Ali bin Ashim menceritakan kepada kami dari Al 
Mutsanna bin Ash-Shabbah dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari 
kakeknya, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Adalah suatu 
kekufuran pengingkaran terhadap nasabnya sendiri meskipun hina 


atau mengakui sebuah nasab yang tidak dikenal yang bukan 
nasabnya. "1? 


S8 Sanadnya dha'if karena perawinya tidak dikenal. Duwaid Al Khurasani: Al 
Husaini telah mencantumkan biografinya dalam Al Ikmal (halaman 34), ia 
mengatakan, “Tidak dikenal” dan Al Hafizh tidak mencantumkan biografinya 
dalam At-Ta 'jil, sementara Adz-Dzahabi menyebutkannya dalam Al Musytabih 
(halaman 204), ia berkata, “Duwaid bin Tharig, Ali bin Ashim meriwayatkan 
darinya.” Duwaid: dengan dua dal dan ditashghir. Makna hadits telah 
disebutkan sebelumnya, secara panjang maupun disingkat dengan sanad-sanad 
yang shahih, di antaranya (6510, 6930). 


81? Sanadnya hasan, karena Al Mutsanna bin Ash-Shabbah, seperti yang telah kami 


jelaskan pada riwayat (6919). Hadits ini telah disebutkan Al Haitsami dalam 
Majma' Az-Zawaid (1:97), ia mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath- 
Thabarani dalam Ash-Shaghir dan Al Ausath tetapi ia berkata, Kafara bim ri'in 
dan itu dari riwayat Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya.” Ibnu Majah 
telah meriwayatkan hadits yang sama maknanya (2:87) melalui jalur Sulaiman 
bin Bilal dari Yahya bin Sa'id dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya “dari 
kakeknya, “Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, “Adalah suatu kekufuran 
seseorang mengakui nasab yang tidak dikenalnya atau ia menentangnya 
meskipun hina.” Orang yang menjelaskannya menukil dari Zawaid Al Bushairi, 
“Hadits ini terdapat pada beberapa transkrip dan tidak disebutkan oleh Al Mizzi 
dalam Al Athraf, sanadnya shahih dan aku kira ini termasuk dari tambahan- 
tambahan Ibnu Al Oatthan.” Yang dimaksud adalah Abu Al Hasan Ali bin 


: — Musnad Imam Ahmad 


Sp daa Una ds Dang G3 AS CAS Maya 


o .. 0 Y - 85. .. fa 0-5, e 0s 0. ny.r 0 
PS MAS Oon GP dal YP eat Uji JyAS YP Bidan) 
Tae AE OT MA Sen ea "1g Dat Pan aan ng 
Ju Treat PA See HC LA Kata SI Cl Ja G 13 1JB "yel 
s . 2 3g c - PS : Pi .3 SN 
MY Kes SAY JB GR SEN La 3 5 (Ri 


7020. Muhammad bin Yazid Al Wasithi menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ishak mengabarkan kepada kami dari Amru bin 
Syw'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Amru bin Al Ash, 
ia berkata, “Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku 
mendengar banyak hal dari engkau, tidakkah lebih baik jika aku 
menulisnya?” beliau menjawab, “Ya” aku bertanya, “Dalam hal 
marah dan keridhaan?” beliau menjawab, “Ya, sesungguhnya tidak 
keluar dari ucapanku (baik marah atau tidak) kecuali yang hak”? 


P9 oo 3 0... Pi Ss. .0. Papa | . 
(dadi yaa na Santan Kb lag XS Los SERU 


PAP Ea Ha Ha Erat Sh OP KE Hi "JG 
Tn MAAN naa dian 2 du ea 33 Pat apa 


LO BEE” P0 


£ Pn png Patas Puan 
Kai 25153 NE beb ebag daby Alah GP) Ama UP Jaan 
Mn Kise HA Bl Cit) jalal 


7021. Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, Sa'id 
menceritakan kepada kami dari Husain Al Mu'allim, ia berkata, yakni 


Ibrahim Al Gaththan, perawi As-Sunan dari Ibnu Majah. Lihat (6834). Sabda 
beliau “Wa In Dagga”': yakni “Wa In Dha'ula dan Hagara.” 

“20 Sanadnya shahih dan telah disebutkan (6930) dari riwayat Yazid bin Harun dan 
Muhammad bin Yazid, keduanya dari Ibnu Ishak dengan sanad ini dan kami 
telah tunjukkan sanad ini di sana. Telah disebutkan terdahulu hadits yang 
semakna dengannya secara singkat dengan sanad lain yang dha'if (7018). 


' Musnad Imam Ahmad —:/679. 


Abdul Wahhab, “Aku sudah mendengar darinya, yakni Husain, dari 
Amru bin Syu'aib (dari ayahnya) dari kakeknya, dia berkata, "Aku 
melihat Rasulullah SAW shalat menyatukan kanan dan kirinya, dan 
aku melihatnya shalat tanpa alas kaki dan beralas kaki, dan aku 
melihatnya berpuasa dalam berpergian dan berbuka, dan aku 
melihatnya minum sambil duduk dan sambil berdiri.””! 


.. he 8 2 0. 16 


3 sape en Ban VNYY 

3 Oa Je 35 Mata ip ala 

FE, Spa 3 Kana AI Ia IS JB MESRA AP) 
Ht Lt SE Gal ende al A3 SC 


.. - 


7022. Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, Husain 


menceritakan kepada kami, dari Amru bin Syw'aib, dari ayahnya, dari 


kakeknya, bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, 
ia berkata, “Aku tidak memliki harta tetapi mempunyai seorang anak 
yatim?” beliau bersabda, “Makanlah dari harta anak yatimmu, tidak 
berlebihan dan tidak mengumpulkan harta serta tanpa kamu takut 
kehilangan hartamu” atau beliau mengatakan, “tebuslah hartamu 
dengan hartanya” Husain ragu-ragu.” 


#1 Sanadnya shahih. Sa'id : Dia adalah Ibnu Abu Urubah. Ucapannya “Dari 
ayahnya” tidak terdapat dalam (» x) dan kami mendapatkannya dari (5), dan 
inilah yang benar yang sesuai dengan riwayat-riwayat sebelumnya. Hadits ini 
diulang (6627, 6928). 

“2 Sanadnya shahih dan panjang (6747) dengan sanad ini dan kami telah 
mentakhrijnya di sana. Sabda beliau Wala Muta 'tstsil Ibnu Al Atsir berkata, 
“Yakni Ghairu Jami” dikatakan Malun Muatstsal dan Majdun Muatstsal yakni 
Majmu'un Dzu Ashlin. Tonu Katsir menukilnya dalam At-Tafsir (2:352) dari 
tempat ini dan yang terdapat padanya (Tidak berlebihan, tidak menghambur- 
hamburkan dan tidak mengumpulkan harta). 


— Musnad Imam Ahmad 


3 Ld. ur 6.0 1G 


Mba akun a. .. o- : 
dab ee ena IK on NY 


A 8, y. 3 st | 
al oke PN NN pang Ju Ju uya o Al x s ul Kr AL 
Pn altar Ga 
db s6 ton Gs Spg ape jau ala de 
»” 3 5 5 5 
AS JS S ear, Kr Dasi Ary PPN JW “J6 ag Pa 
aa o- ? 5 DL UN 4 NN NG DN On 
JI aa JS Ta JB OI ea) Kasi SI US JB 
pe Ab Je na Aas Teen dat dh atu 
r) £ “0. 2, 0 9 £, S 3 3 id Pj 
K3 Pes PI KA aa 1d JW JG Wasl Y, 
SE Na CA Ao 3 Aga, Ca 
ost OY OP Ui - A XS JW (Laga Jl Tapa ae (335 Ce 
:3 TK 1 Aa, ala de S1 Ja Las Ls 
5 $ “ 0. Ja ta £ 32. sa PAS 203 
7023. Abidah bin Humaid Abu Abdurrahman menceritakan 
kepada kami, Atha' bin As-Saib menceritakan kepadaku dari ayahnya, 
dari Abdullah bin Amru, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“Wahai Abdullah bin Amru, dalam berapa waktu kamu membaca Al 
Ouran?” dia berkata, “Aku menjawab, di siang dan malam hariku” ia 
berkata, “lalu beliau berkata kepadaku, “Tidur dan shalat, tidur dan 
bacalah ia setiap sebulan” dia berkata, “Aku masih merasa kurang 
dan beliau menganggap aku memang masih kurang sampai beliau 
mengatakan, “Bacalah ia setiap tujuh malam” ayahku berkata, “Aku 
belum mengerti dan hilang satu kalimat dariku,” ia berkata, 
“Kemudian ia mengatakan, Aku berkata, “Aku berpuasa dan tidak 


berbuka” dia berkata, “Maka beliau berkata kepadaku, “Berpuasalah 
dan berbukalah, dan berpuasalah tiga hari di setiap bulannya” “Aku 


Musnad Imam Ahmad —— '681 


masih merasa kurang dan beliau menganggap aku memang masih 
kurang sampai beliau mengatakan, “Berpuasalah dengan puasa yang 
paling Allah Azza wa Jalla cintai, puasa Daud, puasalah sehari dan 
berbukalah sehari” Abdullah bin Amru berkata, “Dan agar aku 
menerima keringanan Rasulullah SAW sp aku cintai dari pada unta 
merah” aku mengira Abidah ragu-ragu. 


AP ad Ba Ata oh mali Ii Lek Et vere 
. 3 .- . s6. . 0.3 . 
Nat bung basi benak eos 


Aang PA uap SJ ata Laman JB ce Ip al 3 
ng IN Alan PN, an YAN AP 


7024. Ya'gub bin Ibrahim bin Sa'd menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepada kami dari Ishak, Amru bin Syu'aib bin 
Muhammad -bin. Abdullah bin Amru bin Al Ash, menceritakan 


8 Sanadnya hasan. Abidah bin Humaid Abu Abdurrahman Al Kufi yang dikenal 
dengan Al Hadzdza': pentsigahannya telah disebutkan terdahulu (868), tetapi 
dahulu tidak disebutkan siapa yang mendengar dari Atha', bahkan ia dari 
kelompok Jarir bin Abdul Hamid yang mendengar dari Atha' setelah 
merubahnya. “Abidah” dengan ain yang berharakat fathah, ba' berharakat 
kasrah dan di akhirnya huruf ha'. Dalam (x) disebutkan “Abid” tanpa ha' dan 
itu salah, kami telah mentashihnya dari (5 p) dan buku-buku terjemah, dan 
“Humaid” dengan tashghir. Hadits sejenisnya diulang (6876) dan itu adalah 
salah satu riwayat kisah ini yang telah disebutkan secara panjang lebar (6477). 
Lihat (6921, 6951). Ucapannya “Ila an Gala” dalam transkrip dengan hamisy 
() “Hatta Gala" Dan yang mengatakan, “Aku belum mengerti dan hilang satu 
kalimat dariku” adalah Imam Ahmad Rahimahullah, karena itu di akhir hadits 
dia mengatakan, “Aku mengira Abidah ragu-ragu,” yakni bahwa Abidah bin 
Humaid tidak menjelaskan ucapannya di tempat ini, maka Ahmad tidak 
mengerti apa yang ia katakan, lalu hilanglah satu kalimat atau satu jumlah dari 
apa yang telah dia dengan dari syaikhnya, tampaknya dalam hal keringanan 
untuknya dalam membaca Al Ouran dalam tiga hari, sebagaimana yang telah 
disebutkan dalam banyak riwayat. Huruf wau dalam ucapannya “Wa Lam 
Afham” dalam (p) diberi tanda dalam manuskrip. 


— Musnad Imam Ahmad | 


kepadaku dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, “Aku.mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada kegaduhan dan tidak adapula. 
pembangkangan, dan tidaklah shadagah-shadagah mereka diambil 


melainkan di rumah-rumah mereka. sapa 


28 


Ag In gi Pi Cin La BL yo 
Je Pi ep pisa OS, cap Dia 
ad ag da Ag 33 ab IS) ai 
Wb ab AI ad apb gi Map Ga alih ah 
Para) draf USG GA, AE Ga ni Ea 2 Up ai 
aa Par se 2 5 Ad PES aa 3 5 
2 sb Hub yee Ya al Pi) IS AI. Tr 
SN gi Sa Ja Ops Vp Ai: Kebawah Je 
Dai & “ale at II JG “gais Lg dd P3 na 
de DM Ko Al dye LB :Ju pa Ga Akh tep KAI 
BS ya Bae aa AS Us 
mw Ebi ah Ae Ai de & dya) SW IE 
LG Ju Pakan era Il Mn Aoa JI Bika Ja La GA 
Oi Sa Jb Yi 2 grogi Sa 


84 (7024) Sanadnya shahih dan yang sejenisnya telah disebutkan terdahulu (6692), 
lihat (7012). 


Musnad Imam Ahmad — Da 


SA Ilo A1 Ig af Salah HL Cb -yG ad 5 
AN 

7025. Ya'gub menceritakan kepada kami, Ayahku 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, Abu Sufyan Al Harasyi 
menceritakan kepadaku dan dia adalah tsigah pada apa yang 
disebutkan oleh penduduk negerinya, dari Muslim bin Jubair 
pemimpin Tsagif, dan seorang muslim, banyak orang yang 
meriwayatkan darinya, ia mengetahui dan mendengar dari Amru bin 
Harisy Az-Zubaidi dari Abdullah bin Amru bin Al Ash, ia berkata, 
“Aku berkata, “Wahai Abu Muhammad, kita berada di sebuah tempat 
yang tidak kita temukan di dalamnya dinar dan dirham, harta-harta 
kita adalah ternak yang kita miliki, dan kita memperjualbelikannya di | 
antara kita, kita membeli sapi dengan kambing dengan masa tunggu 
sampai waktu tertentu, unta dengan sapi, kuda dengan unta, semua itu 
sampai waktu tertentu, maka apakah itu diperbolehkan bagi kami”?” ia 
berkata, “Kepada orang yang mengerti kamu hilangkan: Rasulullah 
SAW menyuruhku untuk mengirimkan sebuah pasukan dengan seekor 
. unta yang ada padaku,” ia berkata, “Maka aku bawa orang-orang . 
kepadanya sampai unta habis dan tersisa sekelompok orang” ja 
berkata, “Lalu aku berkata kepada Rasulullah SAW, “Wahai 
Rasulullah, unta telah habis dan masih tersisa sekelompok orang yang 
sangat lemah?” dia berkata, “Rasulullah berkata kepadaku, “Beli 
seekor unta untuk kami' dengan unta golaish dari unta shadagah 
sampai ke tempatnya sehingga pengiriman ini dapat kamu 
laksanakan” dia berkata, “Maka aku membeli unta dengan dua unta 
golaish dan tiga dari unta shadagah sampai ke tempatnya, sehingga 
aku dapat melaksanakan pengiriman itu” dia berkata, “Tatkala itu 


— Musnad Imam Ahmad 


barang shadagah dapat di pertukarkan, Rasulullah SAW 
»625 


menunaikannya. 


S5 5 . 


KE - JB (Glbnsal Ai Era Dying Lao V2 Y, 


Ci) 5... 


dl lo NI Ope is HJ ter LP dal 3 Ab Gi yah 
saas Ga X5 Bp ca Salah & o& 1S enim Jas 3 ang 
TER AI op Mb op LA 4 Uli, 
7026. Ya'gub menceritakan kepada kami, Ayahku 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, ia berkata, “Amru bin 
Syu'aib menyebutkan dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, 
“Rasulullah SAW memutuskan untuk diyat janin yang sempurna 
akalnya jika masih dalam kandungan ibunya dengan memerdekakan 
budak laki-laki atau budak perempuan, maka beliau memutuskan hal 
itu pada istri Hamal bin Malik bin Ma Nabagah Al Hudzali?.”825 


. . 


SY Ds da J3 5 PA Si 
Pay 


825 Sanadnya shahih dan yang sejenisnya telah disebutkan terdahulu (6593) dari 
"riwayat Jarir bin Hazim dari Muhammad bin Ishak, dan di sana telah kami 
jelaskan secara rinci takhrij kedua riwayat. Ucapannya “Al Ibilu gad Nafidat” 
dalam transkrip dengan hamisy (m) terdapat tambahan “Inna” maka dibaca 
“Inna Al Ibila.” 

626 Sanadnya shahih. Al Haitsami menyebutkannya dalam Majma' Az-Zawaid 
(6:299), ia berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan di sana terdapat Ishak, dia 
adalah seorang Mudallis, dan sebagian perawinya adalah tsigah.” Kisah Hamal 
bin Malik sudah disebutkan dalam Musnad Ibnu Abbas (3439) dan telah kami 
jelaskan di sana. | : 


Musnad Imam Ahmad — 


7026 p. Dan sesungguhnya Nabi SAW bersabda, “Tidak ada 
kekejian dalam Islam.” “ 


8 - 


Sh an CAS YG AA Layang TAB 

gd pa Pj NS Pn diasah 

jas Y Na JB ce 5 al 
Pa TKP, 


7027. Ya'gub dan Saad menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata, “Ayahku menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, yakni 
Muhammad, Abdurrahman bin Al Harts menceritakan kepadaku dari 
Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, 
Rasulullah SAW memutuskan, beliau bersabda, “Tidak ada kekejian 
dalam Islam.” 2 


(RN 


SIB BELA yi AIA IE Lan Es NYA 
A 2 WA: 0, J0 Jo. - Sa 
Do dea In pa Pa Hp F5 
ar laa SA aa aa ang sed dh ah da 


Pd . . 


. 


“GI ale 03 3, oles ya Fera “ub 


“1 Sanadanya shahih dengan sanad sebelumnya dan telah disebutkan yang sama 
dengannya pada hadits (7012). Ucapannya “Sesungguhnya Nabi SAW," dalam 
transkrip dengan hamisy (e) tertulis “Rasulullah.” 

28 Sanadnya shahih dan mengulang hadits sebelumnya, dan kami juga telah 
mengisyaratkannya pada hadits (7012) serta kami tunjukan pula bahwa Al 
Hafizh Al Haitsami telah menyebutkannya dalam Az-Zawaid (4:266). 


——, Musnad Imam Ahmad 


7028. Ya'gub menceritakan kepada kami, Ayahku 
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishak, dia berkata, 
“Amru bin Syu'aib menyebutkan dari ayahnya, dari kakeknya, dia 
berkata, “Rasulullah SAW memutuskan untuk anak dari dua orang 
yang saling melaknat bahwa dia mewarisi ibunya dan ibunya 
mewarisinya, dan barangsiapa yang menuduhnya maka dia dicambuk 
delapan puluh kali, dan barangsiapa yang memanggilnya anak zina 
maka ia dicambuk delapan puluh kali.” 


Hana ipa 3 ad ES Login Cb NYA 

AN ID NN as OR g Aoa o. 0, 0. 0. -. 
Para IN Ia IE SR PS KG aka yana! 
N - sen PG an 3 La. an. PJ La... 
It IA GNI aa Jan Gak ot AK Ea oh 1d 
8... Bus 8... 


Hang CU Kang Ja Ja La JB Laga II sak " 


an kamis Ka) 


Ed o 


7029. Ya'gub menceritakan kepada kami, Ayahku 
menceritakan kepada kami dari ayahnya dari Humaid bin 
Abdurrahman, aku mendengar Abdullah bin Amru berkata, 
“Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya sebesar-besarnya dosa 
yang paling besar adalah seseorang yang melaknat kedua orang 
tuanya,” mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang 
melaknat kedua orang tuanya?” beliau menjawab, “Seseorang 


629 Sanadnya shahih. Terdapat dalam Majma' Az-Zawaid (6:280), ia berkata, 
“Diriwayatkan oleh Ahmad melalui jalur Ibnu Ishak, ia berkata, “Amr bin 
Syu'aib menyebutkan” jika ini merupakan tashrih (keterus-terangan) dalam 
mendengar maka para perawinya adalah tsigah, tetapi jika tidak, maka itu 
adalah an'anahnya Ibnu Ishak dan ia adalah seorang Mudallis, dan sebagian 
perawinya adalah tsigah”” Ucapannya “Wa Man Oataha bihi” yakni 
“Ramaha,” dikatakan Bag:a Fulannu Fulanan Yaafuhu, yakni Idza Oadzafahu 
wa Ramahu Bima Laisa fihi. 


Musnad Imam Ahmad — 


mencaci seseorang, dan ia mencaci ayahnya, lalu orang itu mencaci 
ibunya, maka ia (balas) mencaci ibunya.” 


. ee 5 5, 

GA ai on LS Gis HA Oi Layak SAS Ve 
NA MAAN KA .- 0. J 35 .. o- 0 8 30.1 La aa 
OP saga II sn Pr c) 2 2g Na (PI Aa 
3 Pn or A 2 P3 Pd .. .. . Oo o 
AT Kakang KIRI da Ga IP tel pal 3 gadi HR 
7030. Ya'gub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Abdul 
Aziz, yakni Ibnu Al Muththallib Al Makhzumi, menceritakan kepada 
kami dari Abdul Aziz (bin Umar bin Abdul Aziz), dari Amru bin 
Syu'aib As-Sahmi, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, 
sesungguhnya beliau bersabda, “Barangsiapa terbunuh karena 

.membela hartanya maka ia mati syahid.” 


do 9 « 


AN aa 3 AI 3 K3 Ea Loyik EAS Yaa 


oo 0. 3 0G Lo 07 o 6. 3 .. 20. 0 ... 0 2... o 
3 Ja pi 


. 


“0 Sanadnya sahahih dan diulang (6529, 6840), lihat (7004) yang semakna 
dengannya. 

81 Sanadnya shahih. Abdul Aziz bin Al Muththallib Al Makhzumi: Dia adalah 
Abdul Aziz bi Al Muththallib bin Abdullah bin Hanthab. Abdul Aziz bin Umar 
bin Abdul Aziz: Telah disebutkan pentsigahannya (4781). Tambahan (bin Umar 
bin Abdul Aziz) tertera dalam riwayat (5 e) dan tidak disebutkan dalam (). 
Secara zhahir, membuangnya hanya merupakan kesalahan cetak saja. Hadits 
sudah sering disebutkan terdahulu dengan sanad-sanad yang shahih dari sisi 
yang berbeda-beda, di antaranya (6522, 7014) dan lihat (6913). 


— Musnad Imam Ahmad 


7031. Ya'gub menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Al 
Muththallib menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Hasan bin 
Hasan, dari Ibrahim bin Muhammad bin Thalhah At-Taimi bin 
Abdullah bin Amru bin Al Ash seperti itu.” 


Ab IG Ika IP ad di Li Cia NY 
Pp AB MA Bj Ely be ba 
PI F3 Ia IP Ia dy bh OA AI 
AAA IA UR YG Jp dj Gala celah, 
NA DE KAN Ig DAS pa gp dp 
Aa! AI IG JUS AT Gabe CA ah dl 
Fa da DA AN ya Hi wi J3 SA ot kai 
Ap Ita AR EL C3 IU CA A pel 
3 Ga yak al ds Pn HL 
FA Abg lai Se MI JB) Kah | 


7032. Ya'gub menceritakan kepada kami, Ayahku 
menceritakan kepadaku dari Shalih, Ibnu Syihab berkata, “Isa bin 
Thalhah bin Abdullah menceritakan kepadaku bahwa dia mendengar 
Amru bin Al Ash berkata, “Rasulullah SAW berdiri, di atas 
kendaraannya pada saat hari Nahar, maka mereka mulai bertanya 
kepada beliau, salah seorang dari mereka berkata, “Wahai Rasulullah, 


632 Sanadnya sahahih dan mengulang hadits sebelumnya. Sudah sering disebutkan 
dari riwayat Abdullah bin Hasan dari Ibrahim bin Muhammad bin Thalhah, di 
antaranya (6823, 6829). 


Musnad Imam Ahmad — 689 | 


sesungguhnya aku tidak mengetahui bahwa melempar itu sebelum 
menyembelih, maka aku menyembelih sebelum melempar?” 
Rasulullah SAW menjawab, “Lemparlah, tidak mengapa,” yang lain 
bertanya, “Wahai Rasulullah, Sesungguhnya aku tidak mengetahui 
bahwa menyembelih sebelum bercukur, maka apakah aku bercukur 
sebelum menyembelih?” Rasulullah SAW menjawab, 
“Menyembelihlah, tidak mengapa,” ia berkata, “Maka tidaklah aku 
mendengar beliau pada saat itu ditanya tentang sesuatu yang 
dilupakan oleh seseorang atau tidak diketahuinya berupa 
mendahulukan suatu perkara sebelum perkara yang lain dan yang 
sejenisnya, melainkan Rasulullah SAW bersabda, “Lakukanlah, tidak 
mengapa. Ci 


nh. 3 ov 9 - 


“Sis ag, Hak bab ska Vo 


| yel op Mak dan ot — ala da ia 
dada DN) din DPN Lah KAN Kei pls Op d5 
AA Ip SA Gi ih Ya Ul da BAG 

ni daa 


633 Sanadnya shahih dan diulang (6887) serta panjang (6957). 


— Musnad Imam Ahmad 


An aa 


3 3 9 2, , s2 e:: 5» 808, .. & s.,, 
Klo FE Vy ALAN Jae Jaa Waka anal A3 JAS) (NY) 
Sa en sean Ata, Oa RA nan eat YEN LAAN SEN Ud 
IE Yok IP Gel OS AI aa Wb ol 33 
Ti 


. 


Jp RU dea Io MIA Op 

Yg AI dan nah Ka US Ab BS 0 

LA Do BY ip Bu Ea ig 3 ae 
SISA GK AE Aib ON OA PNG 

Ji ea Ag de 2 Ke 3 Iyan IG J6 (UV 

ai Ja ey be ya mal 

Aa Ge Ip aki AG Tp G3 d0 GP 

Sa aa lain Ke Iga ap IE SU OLI 

AT goa Gp We aa Mo Ato Gl 

| ap 

| AB go ya da is 5 ya Ol ea “v) 

AG Ab cl ya ja Alis D5 ya Ol gai) GA 


Musnad Imam Ahmad — 


- , - . PT - . - 
Car ISI) MMS JAN AS pak Il WNI 3 La33 (N) 
die Ga 3 se aa ia yah yah 0 
ae aga Pang ya 
Ja Hias adi, “Jaa Lia R35 0) 
yaa P Tedi ga 2, 6 Jai aj 2 pr, @ » 
Har, Ja aj Wu, ce Lali 3 AA Juni 5) ai aa 


AN Na Nan 


INI 3 SEA Or 


7033. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku 
' menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishak, lalu dia 
: menyebutkan sebuah hadits, Ibnu Ishak berkata, “Amru bin Syu'aib 
bin Muhammad bin Abdullah bin Amru bin Al Ash menyebutkan dari 
ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: 


(1). Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa membunuh 
orang mukmin dengan sengaja maka itu dikembalikan kepada wali 
orang yang terbunuh, jika mereka mau, mereka membunuh (menuntut 


gishash), dan jika mereka mau, mereka mengambil diyat, yaitu tiga 
puluh unta higgah, tiga puluh unta jadza'ah dan empat puluh unta 


68 Sanadnya shahih. Merupakan hadits yang panjang yang mencakup hukum- 
hukum yang banyak, telah disebutkan terdahulu dengan sanad yang berbeda- 
beda, dari sisi ini atau dari lainnya, dan sudah sering kami tunjukkan di sana 
atau di sebagiannya dan kami tidak pernah menemukannya lengkap dengan teks 
ini di selain Musnad, maka rinci hukum-hukumnya ke dalam sepuluh nomer 
agar takhrij setiap bagiannya Insya Allah menjadi mudah pada setiap nomernya: 


16527 — Musnad Imam Ahmad 


Ba en SE eni 


khalfah, maka itulah diyat dari pembunuhan yang disengaja, dan apa 


yang mereka sepakati dari sesuatu maka itu untuk mereka dan itu 
n633 


diyat beban yang sangat berat. 


(2). “Diyat syibhu amad (pembunuhan semi sengaja) adalah 
mughallazhah (berat) seperti diyat perbuatan sengaja dan pelakunya 
fidak dibunuh, dan itu agar syetan melakukan tipudaya di antara 
manusia maka terjadilah pertumpahan darah pada selain karena 
dendam dan membawa senjata. sil 


(3). Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa 
yang membawa senjata kepada kami maka ia bukanlah golongan 
kami demikian pula orang yang melakukan kejahatan di jalan. "3 


(4). “Barangsiapa terbunuh dari selain itu maka itu adalah 
syibhu amd dan diyatnya adalah mughallazhah serta pelakunya tidak 
dibunuh dan dia mirip dengan bulan suci, dan untuk kesucian dan 


untuk tetangga. side 


688 (1) Telah disebutkan dengan nashnya pada (6717) melalui jalur Muhammad bin 
| Rasyid dari Sulaiman bin Musa, dari Amr bin Syu'aib dengan sanad ini. 
Diriwayatkan oleh Al Bukhari secara singkat beserta dengan hukum yang 
mengikutinya dan terpisah-pisah dengan tiga sanad (8: 70, 71-72) semuanya 
melalui jalur Muhammad bin Rasyid dari Sulaiman bin Musa. Sabda beliau 
“Syadid Al Agli” tertera dalam (» x) dan dalam riwayat terdahulu “Tasydid,” 
dan itu di sini adalah transkrip dengan hamisy (e), dan dalam (5) tertulis 
“Syadid” kemudian penulisnya menambahkan huruf ta' di awal huru syin, dan 
pengaruh takalluf dalam penambahannya sangatlah jelas. Maknanya kedua- 
duanya adalah shahih. : 

66 (2) Hadits yang sama telah disebutkan terdahulu (6718) .melalui jalur 
Muhammad bin Rasyid dari Sulaiman bin Musa dan telah kami sebutkan bahwa 
itu diriwayatkan oleh Abu Daud dari sisi tersebut. Kami tambahkan di sini 
bahwa Al Baihagi juga meriwayatkannya (8:70) melalui jalur Muhammad bin 
Rasyid, dan lihat juga (6533, 6552). 

637 (3) Telah disebutkan terdahulu melalui (6724) secara ringkas, dan (6742) secara 
panjang lebar, melalui jalur Muhammad bin Rasyid, dari Sulaiman, dan akan 
disebutkan nanti secara panjang juga melalui jalurnya (7088). . 

688 (4) Telah disebutkan juga pada (6742) secara singkat, termasuk pula dalam 
riwayat (7088), Sabda beliau “Wa Agluhu Mughallazhah” dalam riwayat (5 p) 
“Mughallazh” dan apa yang tertulis di sini adalah yang tertera dalam riwayat 


Musnad Imam Ahmad — 


(693 — Musnad Imam Ahmad 


(5) “Dan Barangsiapa terbunuh karena khatha” (pembunuhan: 
lersalah) maka diyatnya adala seratus ekor unta, tiga puluh anak untu: 
makhad, tiga puluh unta binti labun, tiga puluh unta higgah dan': 
sepuluh unta laki laki bikarah bani labun”?? 

(6) Dia berkata, “Rasulullah SAW menghargainya kepada: 
penduduk desa empat ratus dinar atau sejenisnya dari perak dan beliau': 


menghargainya dengan harga unta, apabila mahal, beliau meninggikan": 


nilainya dan apabila murah, beliau mengurangi nilainya sesuai zaman 


— yang telah lewat, maka pada masa Rasulullah SAW mencapai antara : 


empat ratus dinar sampai delapan ratus dinar dan setara dengannya 
dari perak delapan ribu dirham” 

(7) Beliau memutuskan bahwa barangsiapa yang diyatnya 
kepada pemilik sapi maka pada sapi adalah dua ratus ekor sapi, dan: 


(G) dan transkrip dengan hamisy (e). Sabda beliau “Wa Huwa Bissyahr Al 
Haram, wa Lil Hurmati wa Lil Jar” inilah yang tertera dalam ketiga ushul, dan 
maknanya “Wa Huwa Syabihun Bissyahr Al Haram... dan seterusnya.” Riwayat. 
terdahulu lebih jelas “Wa Huwa Kassyahr Al Haram, Lil Hurmati wa Al 
Jiwar.” 

639 (5) Telah disebutkan secara singkat dan panjang (6663, 6719, 6743) semuanya 
melalui jalur Muhammad bin Rasyid dari Sulaiman bin Musa, begitu juga : 
diriwayatkan oleh Al Baihagi (8:74) dari jalur tersebut. Sabda beliau “Wa Asyru 
Bikarati...sampai akhir” “Al Bikarah” adalah jamak “Bakr” yaitu unta muda. 
Al Jauhari mengatakan, “Jamak Bakr adalah Bikar, seperti Farkh dan Firakh, 
dan juga Bikarah, seperti Fahl dan Fihalah.” 

“0 (6) Hukum ini tidak mendahului apa yang telah disebutkan terdahulu dan akan 
disebutkan nanti melalui hadits (7090) dari riwayat Muhammad bin Rasyid dari : 
Sulaiman bin Musa, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dan 
telah diriwayatkan oleh Abu Daud melalui hadits yang panjang (4564/4/313- 
314 Aun Al Ma'bud) dan Al Baihagi dalam As-Sunan Al Kubra (8:77) melalui 
hadits -keduanya melalui jalur Muhammad bin Rasyid dari Sulaiman bin Musa. 
Ucapannya YUgimuha ala Ahl Al Gura” yakni “Yagumuha" dan ini jarang - 
digunakan. Kami telah jelaskan pembahasan yang sama di hadits Abdullah bin . 
Umar bin Al Khaththab yang lain (5545). Ucapannya “Wa Idza Hanat” yakni. 
“Rakhushat Oimatuha.” Dalam “Al-Lisan” (17:330) dari Al Kisa'i, dia berkata, 
“Seorang laki-laki Arab berkata kepada hewan ternak miliknya, “Ma bihi 
Ba 'sun Ghairu Hawanih” dia mengatakan, “Murah harganya.” Ucapannya- “Aw 
Adluha” “AI Adl" dan “Al Idi” adalah “AI Mitsl”. 


beliau memutuskan bahwa Barangsiapa yang diyatnya kepada pemilik 
kambing maka dua ribu ekor kambing." | 

(8) Beliau memutuskan pada hidung terpotong semuanya 
dengan bayaran diyat yang lengkap dan jika yang luka hanya ujung 
hidung maka diyatnya setengah.”? Na 

(9) Beliau memutuskan pada mata diyatnya setengah agl,”8 
lima puluh ekor unta atau yang setara dengannya dari emas atau perak 
atau seratus ekor sapi atau seribu ekor kambing.“ 


(10) Dan kaki setengah agl diyatnya dan tangan setengah ag! 
diatnya. | 


S1 (7) Hukum ini juga tidak mendahulu apa yang telah disebutkan terdahulu, dan 
diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al Baihagi beserta hukum yang sebelumnya. 
Sebelum itu Abu Daud meriwayatkan keduanya (4542/4:307-308 Aun Al 
Ma'bud) melalui jalur Husain Al Mu'allim dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, 
dari kakeknya, tetapi dia menjadikan penilaian diyat dengan dinar dan dirham 

itu secara marfu' dan menjadikan diyat dengan unta dan kambing dari perbuatan 
Umar bin Al Khaththab. aa | 

s2 (3) Akan disebutkan melalui hadits (7092) melalui jalur Muhammad bin Rasyid 
dari Sulaiman bin Musa. Abu Daud meriwayatkannya melalui hadits (4564) 
yang telah kami tunjukkan tadi, dan Al Baihagi juga meriwayatkannya (8:88) 
melalui jalur Muhammad bin Rasyid dari Sulaiman. 

43 Ygl adalah Kompensasi harta yang ditetapkan oleh Syara' yang harus 
dibayarkan oleh pembayar diyat -Ed. 

84 (9) Akan disebutkan pula melalui hadits (7092) dan saya tidak menemukannya 
selain di tempat ini dari sisi ini. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i (2:251) melalui 
jalur Tharig Al Ala" bin Al Harts dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari 
kakeknya: “Sesungguhnya Rasulullah SAW memutuskan pada mata yang 
menjadi buta sebelah dan bergeser pada tempatnya jika terjadi kebutaan maka 
diyatnya sepertiga.” Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (4567/4:315 Aun Al 
Ma'bud) melaui jalur Al Ala' bin Al Harts dengan sanad ini secara singkat 
dengan lafazh: “Sesungguhnya Rasulullah SAW memutuskan pada mata yang 
tidak dapat melihat sedang tampaknya seperti biasa pada tempatnya dengan 
sepertiga diyatnya.” Riwayat Abu Daud sarat akan wahm, sedangkan riwayat 
An-Nasa'i jelas: Bahwa sepertiga diyat itu pada mata yang tidak dapat melihat, 
sedang tampaknya seperti biasa. Adapun mata yang sehat maka di sana setengah 
diyat sesuai dengan apa yang ada dalam hadits ini dan hadits-hadits yang lain. 

645 (10) Hadits akan disebutkan nanti (7092) melalui jalur Muhammad bin Rasyid 
dari Sulaiman bin Musa dan diriwayatkan oleh Abu Daud melalui hadits yang 


Musnad Imam Ahmad — (695) 


(1) Dan kerusakan kepala sepertiga agl diyatnya, tiga puluh 
tiga ekor unta atau yang senilai dengannya dari emas atau perak atau 
sapi atau kambing, dan kepala yang bocor sepertiga agl diyatnya, 


adanya pergeseran letak di kepala lima belas ekor unta dan luka yang 


sampai terlihat bagian tulang kepala lima ekor unta. “8 
(12) Gigi (diyatnya) lima ekor unta. 


- 3 @ 50. 


Dean ne an Ayak 

db Ie Ir SIB aga kn IA UG ul, 
Akal BL JR KE 3 cah B3 Saja 3 as 
Ts ea 3 -JG La ae di A Ko Si Isa S6 


panjang (4564) serta Al Baihagi secara singkat (8:591), keduanya juga melalui 
jalur Muhammad bin Rasyid. : 

“ G3 Hukum-hukumnya belum disebutkan kecuali hukum “Al Mudhihah” telah 
disebutkan dengan lafazh “A1 Madhih” pada (6681, 6772, 6933, 7013) dan 
penjelasannya telah disebutkan di awal. Diriwayatkan oleh Abu Daud (4566/4: 
315 Aun Al Ma'bud) dan At-Tirmidzi (2:304) keduanya melalui jalur Husain Al 
Mu'allim dari Amr bin Syu'aib. At-Tirmidzi mengatakan, “Ini hadits Hasan 
Shahih”. Adapun hukum “Al Ma'mumah dan Al Ja'ifah” maka telah 
diriwayatkan oleh Abu Daud (4564) melalui hadits yang panjang yang sering 
kami tunjukkan, dan juga diriwayatkan oleh Al Baihagi (8:83), keduanya 
melalui jalur Muhammad bin Rasyid dari Sulaiman bin Musa, dari Amr bin 
Syu'aib. “AI Ma 'mumah” adalah “Asy-Syajjah,” yang mencampai umm ar- 
ra's, yaitu kulit yang menutupi otak, disebut juga “A1 Ammah.” “Al Ja'ifah” 
adalah tikaman yang masuk ke dalam. “AI Munaggilah” adalah yang keluar 
darinya tulang-tulang kecil dan berpindah dari tempat-tempatnya, dan 
dikatakan: yang memindahkan tulang-tulang, yakni mematahkannya, ini semua 
dikatakan oleh Ibnu Al Atsir. : 

&87 (12) Telah disebutkan terdahulu melalui hadits (6711) melalui jalur Muhammad 
bin Rasyid dari Sulaiman bin Musa. Diriwayatkan oleh Abu Daud (4563/4:313 
Aun Al Ma'bud) melalui jalur Husain Al Mw'allim dari Amr bin Syu'aib, dan 
diriwayatkan juga olehnya melalui hadits yang panjang (4564) melalui jalur 
Muhammad bin Rasyid dari Sulaiman bin Musa. 


(so6 | — Musnad Imam Ahmad 


IG Kadang ala Ko Joran MEA JG ta Ar) 

bi Je Ip Jus Meta ap au -G 

Gn Ia Kana ba Ss SA ang “la 
jha da Jo dan AE tab Jia da 


an Pai PU PP Jana y ola CPU dg OS 3 Tang sai 
BEA Ea 


7034. Dia berkata, “Amru bin Syu'aib menyebutkan dari 
ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, “Rasulullah SAW memutuskan: 
pada orang yang menikam seseorang di kakinya Yengan mata pedang, 
ia berkata, “Wahai Rasulullah, bolehkah aku membalas menikamnya?” 
maka Rasulullah SAW. berkata kepadanya, Hjangan tergesa-gesa 
. sampai lukamu sembuh,” ia berkata, “Orang tersebut menolak selain 

daripada meminta utuk membalas,” maka Rasulullah SAW 
memberikan kesempatan untuk membalasnya darinya. Dia berkata, 
Maka yang membalas mengurungkan niatnya dan orang yang akan 
menerima pembalasan terbebas darinya, kemudian orang yang | 
menyerah tadi datang kepada Rasulullah SAW : dan berkata, Wahai 
Rasulullah, “Aku mengurungkannya dan temanku terbebas? 
Rasulullah SAW berkata kepadanya, 'Bukankah aku sudah 
menyuruhmu untuk tidak menuntut balas sampai lukamu sembuh? 
Kamu telah melanggar perintahku! Allah akan menjauhimu dan 
lukamu sudah tidak sah!” Kemudian setelah peristiwa laki-laki yang 
pincang Rasulullah SAW memerintahkan “Bagi siapa saja yang 
terluka agar tidak menuntut balas sampai lukanya sembuh, dan apabila 
lukanya telah sembuh maka dia boleh menuntut balas.”“' 


“8 Sanadnya shahih dengan sanad sebelumnya. Diriwayatkan oleh Ad-Daraguthni 
(halaman 325) melalui jalur Muhammad bin Hamran, dari Tbnu Juraij, dari Amr 
bin Syu'aib dengan sanad ini, dan diriwayatkan oleh Al Baihagi (3: 67-68) 


Musnad Imam Ahmad — 


... - 37... 3 (an 


Pi 3 Ad la Ea Lah Es Ne Yo 


PA Ia UM AR yi LN Gp ya eh ol ajh yA 2 
Yi: Men an ta ) "5 : 


- 


ea at EA da ir tuk ad 96 aa pr 


7035. Ya'gub menceritakan kepada kami, aku mendengarnya 
bercerita, yakni ayahnya, dari Yazid bin Al Had, dari Amru bin 
Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Muhammad bin Abdullah, dari 
Abdullah bin Amru, ia berkata, “Sesungguhnya dalam suatu majlis 
Rasulullah SAW pernah bersabda, 'Maukah kalian aku beritahu 
tentang orang yang paling aku cintai dan paling dekat duduknya 
denganku pada hari kiamat'?” beliau mengatakannya tiga kali, ia 
berkata, “Kami mengatakan, “Ya, wahai Rasulullah,” ia berkata, Maka 
beliau bersabda, "Orang yang paling baik akhlaknya'.”8 


melalui jalur Ad-Daraguthni dengan sanadnya, Al Baihagi mengatakan, “Begitu 
juga diriwayatkan oleh Muslim bin Khalid dari Ibnu Juraij.” Al Haitsami 
menyebutkannya dalam “Majma' Az-Zawaid” (6:295-296) dan ia mengatakan, 
“Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya adalah tsigah.” Al Majdu 
menyebutkannya dalam Al Muntaga (3933) dan Al Hafizh dalam “Bulugh Al 
Maram” (3:328 dari Subul As-Salam), keduanya menisbatkannya kepada 
Ahmad dan Ad-Daraguthni. Az-Zaila'i menyebutkannya dalam “Nasb Ar- 
Rayah,” (4:376-377) dari Al Musnad, tetapi di sana dia menyebutkan dua jalur 
untuknya, ia mengatakan, “Ahmad meriwayatkannya dalam Musnadnya dari 
Ibnu Juraij, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya...sampai akhir,” 
kemudian ia mengatakan, “Dan Ahmad juga meriwayatkannya melalui jalur 
Ibnu Ishak...sampai akhir.” Adapun jalur Ibnu Ishak adalah apa yang ada di 
hadapan kita di sini, sedangkan jalur Ibnu Juraij, setelah penelitiaan yang lama 
tidak saya temukan dalam Al Musnad, barangkali ada di tempat lain yang belum 
saya temukan dan barangkali ini hanyalah sekedar Sangkaan Az-Zaila'i saja, 
maka ja telah keliru. 

49  Sanadnya shahih dengan sebuah kekeliruan yang tampak padaku dari sebagian 
perawi. Yazid bin Al Had: Dia adalah Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al 
Had Al-Laitsi Al Madani, pentsigahhannya telah disebutkan terdahulu (821), 
dan kami tambahkan di sini bahwa Al Bukhari telah mencantumkan biografinya 


— Musnad Imam Ahmad 


dalam Al Kabir (4/2/344). Perkataannya dalam sanad di sini “Dari Amr bin 
Syu'aib, dari ayahnya Muhammad bin Abdullah, dari Abdullah bin Amr,” di 
sini terdapat kesalahan yang jelas, dari siapakah dia meriwayatkannya? Kami 
tidak tahu. Yang sabit —seperti yang sering kami katakan- bahwa “Muhammad 
bin Abdullah bin Amr,” wafat pada usia muda dan Abndullah bin Amr adalah 
orang yang merawat cucunya yaitu Syu'aib, karena itulah Syu'aib 
memanggilnya ayahnya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam banyak 
riwayat, kalau begitu maka tidaklah mungkin Amr bin Syu'aib bertemu 
kakeknya “Muhammad bin Abdullah,” yang telah wafat dan meninggalkan 
anaknya “Syu'aib,” yang masih kecil, kemudian Muhammad bin Abdullah bin 
Amr tidak pernah diketahui meriwayatkan satu hadits pun kecuali riwayat- 
riwayat yang disebutkan oleh Al Hafizh dalam At-Tahdzib (9:266-268) dan 
tampak jelas dari ucapannya di sana bahwa itu bersumber dari adaya perbedaan 
sebagian perawi dengan perawi lainnya dan kebenarannya semuanya adalah 
“Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya.” Al Hafizh juga mengatakan, 
“Ibnu Hibban telah menyebutkannya dalam Ats-Tsigat (yakni Muhammad bin 
Abdullah) dan dia mengatakan, “Dia meriwayatkan dari ayahnya, dari hadits 
Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari Muhammad bin. Abdullah, dari ayahnya, 
dan saya tidak mengetahui dengan sanad ini kecuali satu'hadits saja, dari hadits 
Ibnu Al Had dari Amr bin Syu'aib.” Inilah yang dinukil Al Hafizh dari At- 
Tsigat milik Ibnu' Hibban —dalam kitab Ats-Tsigat (halaman 322) — dan ia 
tidak menjelaskan hadits yang diisyaratkannya ini, tetapi setelah perkataannya 
ini Al Hafizh mengatakan, “Ibnu Hibban telah meriwayatkan hadits ini dalam 
Shahihnya.” Aku tidak dapat memastikan hadits apakah itu sehingga saya dapat 
. melihatnya dalam “Shahih Ibnu Hibban.” Adapaun hadits yang terdapat di.sini, 
maka adalah yang aku tarjih, bahkan yang hampir aku tidak meragukannya di 
- sana: Bahwa sanad yang benar “Dari Amr bin Syu'aib bin Muhammad, dari 
ayahnya, dari Abdullah bin Amr,” dan ini didukung bahwa hadits ini sendiri 
yang terdapat di sini, telah diriwayatkan oleh Ahmad (6735) melalui jalur Al- 
Laits bin Sa'ad, dari Yazid bin Al Had, “Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, 
dari kakeknya,” dengan benar, dan telah kami sebutkan di sana bahwa Al 
Bukhari telah meriwayatkannya dalam “4! Adab Al Mufrad” dan Al Khara'ithi 
dalam “Makarim Al Akhlag” juga melalui jalur Al-Laits, lihat pula (6818). 
Terdapat sebuah kesalahan cetak yang mengherankan di sini, di cetakan 
pertama dari Al Musnad (7)!! tertulis di sana “Sesungguhnya Rasulullah SAW 
dalam sebuah majlis “Khaf”, “maukah kalian aku beritahu...” kalimat “Khaf” 
yang ditambahkan di antara kalimat “Majlis” dan “Ala” tidaklah mempunyai 
makna dan tidak mempunyai dasar! Ini hanyalah dua huruf yang ditulis oleh 
para pencatat terdahulu sebagai sebuah tanda untuk meringankan kalimat yang 
ditulis di atasnya, keduanya adalah singkatan dari kalimat “Khafifah" dan ini 
Isabit di tempat ini di manuskrip (7) di atas kalimat “Ala,” penulisnya ingin 
memberitahu pembaca bahwa “Ala” dengan lam yang tidak bertasydid, dan 
tampaknya dalam sumber asli yang ditashih oleh penrashih (7) dihilangkan 


Musnad Imam Ahmad — : 


aa 


Jd BE saga aa Li JB Yaya 


r.a. 3. #- 


PA pin ia snp Bah ada Tai Ia Nia, 
LS Us Ii Ip HA an ih uu: 2 5 106 
pl 9 Uh Hara aa Ig HEAb B YAYOS Iyo Saba 
ta uu u LS betag de An Ho Jaman NS 
ui Ma CE) MEA 333 MEA ai JAS Ki Ia 
IS Vegan A daa Co Si AE ng Mata 
gus aa Je han tah asha 
ge po ui eh ab ra 2 GP Ea ag JG 


«gmana 5 (44) » ws £ Opa! -JB sda La uang Ta (et 
s8? 


- £ . 2 5 # ”, 5 . . Had 
PP Ka Kan Gp BN Ah lang Aja AN ega po Ta 
ep Pa Can An bi Bb 
CS “Es aa aa Lan CN “ad «Oku Kes, “ai 


aan ar 


Ia ag at? OS ag ab al ae Y 3 H3 


. 


Kan ud SN JA ae 


sedikit ke sebelah kanan kalimat “Ala” maka pentashih mengira bahwa itu 
adalah kalimat yang berasal dari matan hadits yang hilang dari pencatat secara 
tidak sengaja, lalu ia mencari tahu dan menambahkannya di antara tulisan! Lalu 
ia —pentashih- memasukkannya dalam matan hadits!! Tanda “Khaf” ini dapat : 
kamu temukan pada manuskrip-manuskrip yang tersimpan rapi, begitu juga 
dalam cetakan-cetakan India yang dicetak di atas batu, dan dalam sebagian 
cetakan dengan huruf seperti dua cetakan “Shahih Al Bukhari” yang diterbitkan 
di penerbit Bulag: Transkrip As-Sulthaniyah dan transkrip yang yang 
diterbitkan yang sama dengannya. 


(700 — Mususd Imam' Ahmad 


Iu Y KS LI dhan, sah Ai du 
uh, Pi abal SAN DS Il & akn ae Ko Si 
peak an en 
A Apes ab 3 OT & - KS ttg. IG La Tas 
Thn “4 but aa Ja 3 IP an Ie Se 
AN 2:5 an aa oU, a33 5 sd 


Ja ai daa an daa Je dd dis JG (H3 
- 1 “JG 3) Siman IN S kag ang “ah JG (3 
San 2 5 ay da PN FI s2 dita Ki 
(3 . Kur Sg seakan ta rela 


7036. Ya'gub berkata: Ayahku Meniukai sara ami dari 
Ishak, ia berkata: Yahya bin Urwah bin Az-Zubair menceritakan : 
kepadaku dari ayahnya Urwah bin Abdullah bin Amru bin Al Ash, ia 
berkata: Aku bertanya kepadanya, “Seberapa banyak yang kamu lihat 
dari orang-orang Ouraisy yang menimpa Rasulullah SAW dari apa 
yang tampak dari permusuhannya? ia menjawab, “Aku hadir di 
tengah-tengah mereka dan suatu hari para pembesar mereka sedang 
berkumpul di Hijr, lalu mereka menyebutkan nama Rasulullah SAW, 
maka mereka mengatakan, Kita tidak pernah melihat sedikit pun 
seperti apa yang kita bersabar atasnya dari laki-laki ini, ia membodohi 
orang orang dewasa kami, mencaci-maki orang-orang. tua kita, 
mencela agama kita, memecah-belah kelompok kita dan menghina 
Tuhan-tuhan kita, kita telah bersabar darinya dari suatu perkara yang 


Musnad Imam Ahmad — 470k 


besar,” atau seperti yang mereka katakan, ia | berkata, “Pada saat 
mereka seperti itu, tiba-tiba Rasulullah SAW tampak oleh mereka, 
beliau datang berjalan hingga sampai ke Rukun (Yamani), kemudian 
bertemu dengan mereka pada saat beliau thawaf di Baitullah, ketika 
beliau bertemu mereka, mereka mempitnahnya dengan sebagian dari 
apa yang beliau katakan,” ia berkata, “Maka aku mengetahui itu di 
wajahnya, kemudian beliau berlalu, ketika bertemu dengan mereka 
untuk kedua kalinya, mereka mempitnahnya dengan hal yang sama, 
maka aku mengetahui itu di wajahnya, kemudian beliau berlalu, 
kemudian bertemu dengan mereka untuk yang ketiga kalinya, lalu 
mempitnahnya dengan hal yang sama” maka beliau berkata, “Kalian 
dengar wahai orang-orang Ouraisy, ketahuilah demi Dzat yang jiwa 
Muhammad berada di tangan-Nya, sesungguhnya aku datang pada 
kalian dengan penyembelihan,” maka mulailah orang-orang 


. mendengar ucapan beliau sehingga tidak ada seorang pun dari mereka 


kecuali seakan-akan terdapat seekor burung yang hinggap di atas 
kepalanya, bahkan orang yang paling keras wasiatnya di antara 
mereka sebelum itu akan bersikap lembut dengan sebaik-baik apa 
yang dia temukan dari ucapan, sehingga ia akan mengatakan, 


“Pergilah wahai Abu Al Oasim, pergilah dengan memberi petunjuk, 


maka demi Allah, engkau bukanlah orang yang bodoh,” ia berkata, 
“Maka Rasulullah SAW pergi, hingga pada kesesokan harinya mereka 


| berkumpul di Hijir dan aku bersama mereka, sebagian dari mereka 


berkata kepada sebagian yang lain, “Kalian ingat apa yang sampai dari 
kalian dan apa yang sampai pada kalian darinya sehingga jika ia mulai 
menyapa kamu dengan apa yang kalian benci, kalian 


' meninggalkannya!” Tatkala mereka sedang seperti itu, tiba-tiba 


Rasulullah SAW datang (pada mereka) lalu mereka melompat 
kepadanya seperti lompatan satu orang, mereka mengelilinginya, 
mereka berkata kepadanya, “Apakah kamu yang mengatakan ini dan 
itu?” dari apa yang sampai pada mereka berupa cacian terhadap 


— Musnad Imam: Ahmad 


Tuhan-tuhan mereka dan agama mereka. Dia berkata, “Rasulullah 
SAW menjawab, “Ya, akulah yang mengatakan itu',” ia berkata, “Aku 
telah melihat seorang laki-laki dari mereka menarik serban beliau,” ia 
berkata, “Abu Bakar Ash-Shidig Radhiyallahu Anhu berdiri membela 
beliau, dia berkata dan dia menangis, “Apakah kalian akan membunuh 
seorang yang akan mengatakan Tuhanku adalah Allah?” Kemudian 
mereka pergi dari beliau, sesungguhnya itulah apa yang paling keras 
yang aku lihat dari orang-orang @uraisy yang sampai dari beliau.” 


$50 “Sanadnya shahih. Yahya bin Urwah bin Az-Zubair adalah tsigah, ditsigahkan 
oleh An-Nasa'i dan lainnya. Asy-Syaikhan telan meriwayatkan untuknya dalam 
“Ash-Shahihain,”. dan ia mengatakan, “Aku adalah orang Arab yang paling 
mulia, orang-orang Arab berselisih tentang pamanku,” yakni berselisih tentang 
kekuasaan antara pamannya Abdullah'bin Az-Zubair dengan Marwan bin Al 
Hakam, karena ibunya adalah “Ummu Yahya bin Al Hakam bin Abu-Al Ash.” 
Al Bukhari telah mencantumkan biografinya dalam Al Kabir (4/2/296) dan Ibnu 
Hibban telah menyebutkannya dalam Ats-Tsigat. Sebagian hadits ini telah 
disebutkan terdahulu secara singkat (6908) dari riwayat Muhammad bin 


. Ibrahim bin Al Harts At-Taimi, dari Urwah bin Az-Zubair. Kami telah sebutkan - 


di sana bahwa Al Bukhari ketika meriwayatkan riwayat yang singkat tersebut 
telah menunjukkan riwayat Ibnu Ishak ini, dan riwayat yang panjang ini telah 
disebutkan oleh Al Haitsami dalam “Majma” Az-Zawa'id” (6:15-16) dan ia 
mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Ishak telah terus terang 
dalam mendengar, dan sebagian perawinya adalah para perawi Ash-Shahih,” ia 
juga mengatakan, “Dalam Ash-Shahih terdapat sebagian darinya,” yang 
dimaksud olehnya adalah yang disingkat tersebut. Al Hafizh telah menunjukkan 
riwayat ini dalam Al Fath (7:128) pada perkataan Al Bukhari “Ibnu Ishak 
mengikutinya,” ia berkata, “Ahmad memaushulkannya melalui jalur Ibrahim 
bin Sa'ad dan Al Bazzar melalui jalur Bakr bin Sulaiman, keduanya dari Ibnu 
Ishak dengan sanad ini” kalau begitu Al Haitsami lalai karena tidak 
menisbatkannya kepada Al Bazzar, dan diriwayatkan oleh Al Baihagi, seperti 
yang dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam “At-Tarikh,” (3:46), ketika ia 
menyebutkan bahwa Al Baihagi meriwayatkannya dari Al Hakim, dari Al 
' Asham, dari Ahmad bin Abdul Jabbar, dari Yunus, dari Muhammad bin Ishak, 
lalu dia menunjukkan panjangnya. Dalam riwayat (x) tertera dalam sanad 
Yahya bin Urwah bin Az-Zubair dari ayahnya, dari Urwah! Tambahan “an” 
kedua adalah sebuah kekeliruan yang nyata, karena Yahya meriwayatkan dari 
ayahnya yaitu Urwah, maka penambahannya tidaklah bermakna, dan tertera 
dengan benar dalam dua manuskrip (».3). ucapannya “Ashabat min Rasulillah” 


dalam riwayat (5) tertulis “Ashabathu” dan kami menetapkan apa yang terdapat - 
dalam (» 5) dan itulah yang sesuai dengan apa yang terdapat dalam Majma' Az- 


Musnad. Imam Ahmad — 703 | 


IE Bea 3 Jaa 53 al Gia begini Can N. rv 
"2 . 5 - - s0. 3. 


Opal 3, apa sp ale pa Je Ia WA oya 
Sae AE ia CA S3 ata JA US Ip G3 ja 
Aula An lee At Igo Data naa 
ES | Ip G NJE KITA RSA LA ata sai 


Ata Pi eat Uje 33k OA 5g BL 33 
SN EN Gabah as san asu aan 


7. 


Zawa 'id. Ucapan mereka Wa Saffaha Ahlamana dari kata “As-Safh” dan “As- 
Safah” serta “As-Safahah” yaitu “Khiffat Al Hulm” dan dikatakan “Al Jahl,” 
| dan axtinya “Jahhala Ahlamana.” Ucapannya “Fabainama hum Kadzalik” 
dalam (3) “Bainama hum,” dan dalam transkrip dengan hamisy (e 5) “Fabaina 
hum fi Dzalik,” dan dalam Az-Zawa'id: “Fabainama hum fi Dzalik.” 
Ucapannya “Tsumma Marra Bihim Ats-Tsalitsah” dalam transkrip dengan 
hamisy (e) “Famarra” dan dalam “Az-Zawaid”: “Falamma Marra,” dan ini 
tidaklah bagus di tempat ini. Ucapannya “Ama Walladzi nafsu Muhammadin 
Biyadihi,” “Ama” huruf mim tidak bertasydid, dan telah ditulis di atasnya 
| dalam (e) tanda “Khaf” seperti yang ditulis di atas kalimat “Ala” di hadits 
terdahulu di mana pentashih (1) telah keliru lalu memasukkannya di sini di 
. matan hadits! Ucapannya “Washatan” adalah wasiat, dan dalam (6) 
“Wadha'atan,” dan dalam Az-Zawa'id”: “Wadha'atan”! keduanya adalah 
keliru dan salah membaca, “AI Wadha'ah, ” yang berarti “Al Husnu wa Al 
Bahjah” tidaklah bermakna di tempat ini, dan telah kami tetapkan apa yang 
terdapat dalam (5 r). ucapannya “Layarfa'uhu,” Ibnu Al Atsir mengatakan, 
“Yakni “Yuskinuhu wa Yarfagu bihi wa Yad'u Lahu,” dan dalam (5) 
“Layafuhu.” Ucapannya “Fabainama hum fi Dzalik” dalam (») “Fabaina hum" 
| dan apa yang terdapat disini menetapkan dengan hamisynya bahwa itu adalah 
transkrip. Ucapannya “Idz Thala'a (Alaihim)” tambahan (Alaihim) berasal dari . 
(5) dan di atasnya terdapat tanda “Shah” dan itu juga terdapat dalam “Az- 
Zawaid”. Ucapannya “Anta Al-Ladzi Tagul” kalimat “Al-Ladzi” tidak 
disebutkan dalam (5) tetapi disebutkan dalam (7 p) dan “Majma' Az-Zawa 'id.” 
Ucapannya “Akhadza bi Majma'i Rida'ihi” ah di (3) “Akhidzan.” 


(oa — Musiad Imam Ahimad 


Ara Ie Si Iya Get SI AI Opa ah nu) 
at, de DM Ko A1 dy d Gan aa) S Ap 
Ja In db us ae : » Saat Os Et 5 
AA sal SS UG Sabat IL Tae ds Ai Ie S1 
Ha ah jau Cut: al dad Ji Pk 
ie AT) Ie 3 Neng pr Jos 3 2 prlgadl JG Pn 
ore A Le y . s3 NA 0 . . AG PP . 
NA TP II BUS UG) HUI oi, ng 
" 2g J8 IYG ad pg ud et: Na 23 TE Ju Hg 

Wi NG ae an JB y ag pap u ex sr lis. ui gram 
Se NIP 3G PBS UN ih DG IS pakta 3 Ul 
id .r. Td 7 : 2 La 2. al . . .. Aa 
Ia Mata Koala Gi GS Jai ISU ceng Ala AI 
ar B0 0 23 '.. 2G .zo. Ai Ata? Te 4 9, Y 
EA Pa Ao em » ala ey ale Dl lo Ai 
05 msl AB TE NSA dlnai Segi Ji Le GA Ka OLS ISA 

(an 

7037. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishak, ia berkata, 
“Amru bin Syu'aib menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari 
kakeknya Abdullah bin Amru: Sesungguhnya utusan Hawazin datang 
kepada Rasulullah SAW pada saat beliau berada di Ji'ranah dan 
mereka telah masuk Islam, mereka berkata, “Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya kami adalah keluarga kandung dan keluarga besar dan 


bencana yang menimpa kami bukanlah rahasia untukmu, doakan 
kami dengan kesejahteraan dan keselamatan kepada kami, karena 


Musnad Imam Ahmad — | 04 6 


Allah memberikan nikmatnya yang besar kepadamu,” Rasulullah 
SAW bertanya, “Mana yang lebih kalian cintai, anak-anak dan istri- 
istri kalian atau 'harta-harta kalian?” mereka menjawab, “Wahai 
Rasulullah, engkau telah memilihkan kami di antara keturunan kami 
dan harta-harta kami tetapi istri-istri dan anak-anak kami 
dikembalikan kepada kami, maka itulah yang lebih kami cintai,” 
beliau berkata kepada mereka, “Adapun yang ada padaku dan pada 
bani Abdul Muththallib maka itu adalah untuk kalian, Jika aku shalat 
zhuhur dengan orang-orang maka berdirilah, katakanlah: 
Sesungguhnya kami memohon pertolongan dengan Rasulullah SAW 
kepada kaum muslimin dan dengan kaum muslimin kepada Rasulullah 
SAW, pada anak-anak dan istri-istri kami, maka pada saat itu aku 
akan memberikan kepada kalian dan aku memohon untuk kalian,” 
ketika Rasulullah SAW shalat zhuhur dengan orang-orang mereka 
berdiri, lalu mengatakan sesuatu yang telah diperintahkan beliau 
kepada mereka, kemudian Rasulullah SAW berkata, “Adapun yang 
— ada padaku dan pada Bani. Abdul Muththallib maka adalah untuk 
kalian,” kaum Muhajirin berkata, “Dan apa yang ada pada kami maka 
itu adalah untuk Rasulullah SAW,” dan kaum Anshar berkata, “Dan 
apa yang ada pada kami maka itu adalah untuk Rasulullah SAW,” Al 
Agra” bin Habis mengatakan, “Adapun aku dan Bani Tamim maka 
tidak!” Uyainah bin Hishn bin Hudzaifah bin Badr mengatakan, 
“Adapun aku dan Bani Fazarah maka tidak!” Abbas bin Mirdas 
mengatakan, “Adapun aku dan Bani Sulaim maka tidak!” Bani Sulaim 
berkata, “Tidak, apa yang ada pada kami maka adalah untuk 
Rasulullah SAW” ia berkata, “Abbas berkata, “Wahai Bani Sulaim, 
Anda sekalian telah merendahkan dan melemahkan aku!!” kemudian 
Rasulullah SAW bersabda, “Adapun orang yang berpegang teguh 
dari kalian dengan haknya dari tahanan ini maka baginya dari setiap 
orang mendapat enam bagian dari awal sesuatu yang kami bagikan,” 


| — Musnad Imam Ahmad 


maka mereka ienyembalikaa anak- anak dan istri-istri mereka kepada 


orang-orang. sana 


(Dari Musnad Abdullah bin Amru bin Al Ash) 


AA hp PL AIA Tea NYA 
Aas Sy eta den Pia: La KA 
ut & 1) AS Gi Aa ea p . JG S3 Ag 


AB ca AS UR se Ka 9 Aj pg a 


.... 


Gie AI da ai Jo Yaa oa ya 
Siar yA GI (pai Ap Ja ea ab AS 
G :J6 LP ai A9 BA Jan IA da GEA 
Set Koi Spon JA GA Yin ala CL Kn 
lean SIG Iedas ai sa tuh US ya dn 
id ente IS SO DS JS ia oa 
83 IG YA IG KAA 4 AE OK : 
CE dita AA S3 ti Gd Dok Tae SO 2 63,23 
AB gi Sep aa Yg Sa MAA 
Kan LA ah ap aa Ba HA ba 


22 Sakalinya shahih dan telah disebutican terdahulu yang lebih panjang dari ini 
(6729) dari riwayat Hammad bin Salamah dari Muhammad bin Ishak dengan 
sanad ini dan kami telah tunjukkan ini di sana. 


Musnad Imam Ahmad — : 


-. 3 5 .. -3 


Lil sean Hasi 33 Sl ag AI pop as Yu 


Na dung kenal ph Aa Sasa ea 
Sob dea Ii “id 2 Kia Ka Yg oa 3 Mp 
HA ana at, A ab aah 


7038. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku. 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, Abu Ubaidah bin 
Muhammad bin Ammar bin Yasir menceritakan kepada kami dari 
Migsam Abu Al Oasim maula Abdullah bin Al Harts bin Naufal, ia 
berkata, “Aku dan Talid bin Kilab Al-Laitsi keluar hingga kami 
mendatangi Abdullah bin Amru bin Al Ash, dan ia sedang 
melaksanakan thawaf di Baitullah menggantung kedua sandalnya 
dengan tangannya, lalu kami bertanya kepadanya, “Apakah kamu 
hadir ketika At-Tamimi berbicara kepada Rasulullah SAW pada saat 
perang Hunain?” ia menjawab, “Ya, datang seorang laki-laki dari Bani 
Tamim, ia dipanggil Dzu Al Khuwaishirah, lalu ia berdiri di hadapan 
Rasulullah SAW dan beliau sedang memberi kepada orang-orang, ia 
berkata, “Wahai Muhammad, aku sudah melihat apa yang engkau 


“perbuat hari ini.” Rasulullah SAW bertanya, “Ya, apa yang kamu 


lihat?” ia menjawab, “Aku tidak melihatmu berbuat adil!” Maka 
Rasulullah SAW pun marah, kemudian berkata, “Celakalah kamu, 
Jika keadilan tidak ada padaku maka pada siapakah ia berada?” 
Umar bin Al Khatthab berkata, “Wahai Rasulullah, mengapa engkau 
tidak membunuhnya?” beliau berkata, “Tidak, biarkan ia, 
sesungguhnya ia akan mempunyai pengikut yang mendalami agama 
sehingga mereka keluar darinya sebagaimana keluarnya anak panah 
dari hewan buruan, dilihat di mata panah maka tidak ditemukan 
apapun, kemudian di potongan kayu maka tidak ditemukan apapun, 


— Musnad Imam Ahmad: 


kemudian di tali busur maka tidak ditemukan apapun, ia telah 
melewati sisa-sisa makanan dan darah. ne 


652 


Sanadnya shahih. Migsam Abu Al Oasim maula (mantan budak) Abdullah bin 
Al Harts: Dialah orang yang juga dipanggil “Migsam maula Ibnu Abbas,” dan 
ia tidak pernah menjadi maula untuknya tetapi diketahui hanya sering 
bersamanya, kami sudah jelaskan secara terperinci dalam terjemahannya di 
hadits (787). Abu Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir: Telah 
disebutkan pentsigahhannya (1652) dan di sini, setelah hadits ini ia telah 
ditsigahkan oleh Abdullah bin Ahmad, dan Al Bukhari telah mencantumkan 
biografinya dalam AI Kuna (449) serta tidak menyebutkan celanya dan 
mengisyaratkan kepadanya ketika menuliskan biografi saudaranya “Salamah 
bin Muhammad,” dalam Al Kabir (2/2/78), ia mengatakan, “Aku melihatnya 
sebagai saudara Abu Ubaidah.” Hadits telah disebutkan oleh Al Haitsami dalam - 
Majma' Az-Zawaid (6:221-228) dan ia berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan 
Ath-Thabarani secara singkat, dan para perawi Ahmad adalah tsigah.” Al 
Hafizh menukilnya dalam Al Ishabah (1:196) dari tempat ini dalam A4! Musnad 
dan ia tidak mengutip lafazhnya secara keseluruhan, kemudian ia berkata, 
“Begitu juga oleh Ath-Thabarani dalam Al Mu'jam Al Kabir, dalam Musnad 
Abdullah bin Amr bin Al Ash. Al Hafizh menyebutkannya sebagai komentar 
atas Adz-Dzahabi ketika menuliskan biografi Talid bin Kilab Al-Laitsi dalam 
Ash-Shahabah dengan anggapan bahwa Migsam telah meriwayatkannya dari 
Talid bin Kilab, Al Hafizh berkata, “Sudah jelas bahwa Migsam mengambil 
hadits ini dari Abdullah bin Amr bin Al Ash secara lisan dan tidak ada dalam 
teks yang menunjukkan bahwa Talid mempunyai pertemanan dan tidak 
mempunyai riwayat di sana,” dan seperti yang ia katakan bahwa teksnya jelas 
yaitu bahwa Migsam pergi ke Abdullah bin Amr bersama Talid dan Migsam 
menanyakannya atau keduanya menanyakannya tentang kisah Dzu Al 
Khuwaishirah, lalu ia menceritakan kepada keduanya, maka Migsam tidak 
meriwayatkannya dari Talid dan tidak seorang pun meriwayatkan ini dari Talid, . 
pada apa yang sampai kepada ahli ilmu dan hadits. Abdullah bin Ahmad telah 
menunjukkan —setelah hadits ini- kepada “Jalur-jalur lain yang shahih dengan 
makna ini,” dan itu seperti yang dikatakannya, di antaranya hadits Abu Sa'id 
dengan makna ini, Al Bukhari dan lainnya telah mengeluarkannya, lihat Fath Al 
Bari (6:268, 455, 8: 53-55, 10:457, 12: 255-269 dan 13:353-354), Shahih 
Muslim (1:291-293), Shahih Ibnu Hibban dengan tahgig kami (No. 24), dan 
akan disebutkan dalam Musnad secara berulang-ulang, di antaranya (11021, 
11671), lihat pula Al Ishabah (2:175) dalam biografi “Dzu Al Khuwaishirah At- 
Tamimi,” lihat pula apa yang telah disebutkan terdahulu dalam Musnad Ali bin 
Abu Thalib (616, 672, 706, 848, 1086, 1254, 1302, 1345, 1378, 1379). Ar- 
Ramiyyah adalah buruan yang kamu lemparkan lalu menuju kepadanya dan 


anak panahmu menancap padanya, dan Ibnu Al Atsir mengatakan bahwa itu 


adalah setiap binatang yang diburu. Al Hafizh mengatakan dalam Al Fath 
(6:455), “Dengan wazan Fa'ilah yang berarti maf'ulah yaitu buruan yang 
dituju, beliau menyamakan keluarnya mereka dari agama seperti anak panah 


Musnad Imam Ahmad — Too) 


5 


Abu Abdurrahman (Abdullah bin Ahmad) berkata, “Abu 
Ubaidah ini namanya adalah Muhammad, ia tsigah dan saudaranya - 
adalah Salamah bin Muhammad bin Ammar, tidak ada yang 
meriwayatkan darinya kecuali Ali bin Zaid dan kami tidak mengetahui 
khabarnya, dan Migsam tidak ada masalah dengannya, dan untuk 
hadits ini terdapat jalur-jalur dengan makna ini, dan jalur-jalur lain 
yang shahih dengan makna ini, dan Allah Dubbarahu wa Ta'ala lebih 


an 
0. .. 2 ..3 7 6.3 Pt 
| pai ga di PE nh Kis An ap Una NYA 


an da Io Ai dna J6 Ola 3 kal Pa ai 
| aa 3 Na 03 Hadi na AI Pi Ha AN 


7039. Mu'ammil menceritakan kepada kami, Wuhaib 
menceritakan kepada kami, Ibnu Thawus menceritakan kepada kami 
dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, 
“Rasulullah SAW melarang dari daging keledai jinak dan dari al 
jalalah (nama sejenis binatang pemakan ampas) serta 
mengendarainya dan memakan dagingnya.” 


yang mengenai binatang buruan lalu masuk ke dalam dan keluar darinya, dan 
dari begitu cepatnya ia keluar, karena kuatnya orang yang menghujamkannya, 
tidak menempel sesuatu pun dari tubuh binatang buruan.” AI Gidh adalah 
batang kayu jika telah tiba waktunya untuk dipotong lalu dihilangkan dahan- 
dahan yang menempel padanya dan dipotong seukuran anak panah yang 
diinginkan dari panjang dan pendeknya” dikatakannya dalam Al-Lisan. Al Fug 
adalah tali busur. 4/ farts adalah apa yang ditemukan dalam perut besar. Sabda. 
beliau: “Sabaga Al Farts wa Ad-dam,” yakni bahwa busur lewat dengan cepat 
pada binatang buruan dan keluar darinya, tidak menempel padanya sesuatu pun 
dari sisa-sisa makanan dan darah karena kecepatannya, beliau mengumpakan itu 
dengan keluarnya mereka dari agama, dan mereka tidak terikat dengan sesuatu 
pun darinya, dikatakan oleh Ibnu Al Atsir. 

688 Sanadnya shahih. Ibnu Thawus: Dia adalah Abdullah. Hadits juga diriwayatkan 
Oleh An-Nasa'i dan Abu Daud, sebagaimana dalam 4! Muntaga (4599) dan lihat 
(1989, 6291). 


—— Musnad Inam Ahmad 


| 


| 


» 


SE Ea Ia SATA Sk ia Jera El ate 


#: 
ata NG aa Karan Pa UNA ala ow- 0. or. 0. PA PENA SAI 
ARSA Jaa Att: Jajang IMEI 9 ya up MAh Mar dapa Up. 
Pn P3 ti s3 . 7 . . . ” 
PA Pa aa or as . 0. Ba ya Son. oa - 21 2 Sa 
3 GUE alat. ul: ai 13 Sala SAYA DU: Pedang: 


7040:'. .MW'ammal: menceritakam kepada kami, Hammad' 
menceritakan" kepada kami, Ali :bin: Zaid menceritakan kepada kami: 
dari Khalid.bin Al Huwairits, dari Abdallih bin Amru, dia berkata, 
“Rasulullah SAW bersabda, “Ayat-ayat adalah mutiara yang tersusun 
dalam dawai, jika: dawai itu. terputuss maka: sebagiannya akan 


mengikuti sebagian yangdaim'.” “8 


65€- Sanadnya shahih: KhbalidkbinnAl Huwairitss Dja-adalahnAl Makhirmmi Al Makki 
dan: dia addlihhseorangotabi'i :yangstsigah:: Al Hafih mengatakem dalam At: 
Tahdzibj Utsmanobii SalidiAdDarimi mengatakan, “Aku. bertanyaatentang ia. 
kepada:Yahyasbin Ma!iny Jah ia-menjawab, “Aku tidak.mengetahuinya,” Ibnu 
Adi'i mengatakanp, “Apabila. Yahya» tidak. mengetahuinya: makan ian tidak 
mempunyai :ketenaram dan:tidak dikenal,” dan: Ibnu Hibban. menyebutkannya. 
dalamrAts-Tsigat,: aku berkata.( Yang: mengatakan adalah Ibau Hajar), “Dalam 
At-Tarikh Al Bukhari telah menyebutkan riwayat Ibnu Aun dari Muhammad bin 
Sirins. darinya” Aku: berkata, “Adapun: Ibnu. Hibban. maka ia. telah 
menyebutkannya dalam 4ts-Tsigat” (Halaman 176), ia-berkata, “Khalid bin Al 
Huwairits Al Ourasyi, meriwayatkan dari Abdullah bin Amr dan Ali bin Zaid 
bin Jad'an meriwayatkan darinya,” tetapi tertera dalam manuskrip Ats-Tsigat 
“Meriwayatkan dari Abdullah bin Umar,” tanpa. huruf wau, dan ini adalah 
kesalahan yang jelas dari orang yang mencatat. Adapun: Al Bukhari maka 
sesungguhnya dia telah mengatakan dalam Al Kabir (2/1/132-133), “Khalid bin 
Al'Huwairits Al Ourasyi, telah mendengar Abdullah bin Amr mengatakan, 
Beliau tidak memerintah untuk memakan kelinci dan tidak melarang',” zanji 
putranya telah mendengar darinya. Rauh mengatakan, “Hammad menceritakan 
kepada kami, Ali bin Zaid menceritakan kepada kami-dari Khalid bin Al Harts 
(begini), dari Abdullah bin Amr tentang ayat-ayat” Asyhal mengatakan, “Ibnu 
Aun menceritakan kepada kami, Muhammad memerintahkan: Tanya Khalid bin 
Al Huwairits. apa yang dikatakan Abdullah bin Amr: tentang kekuasaan?.” 
Kedua:sanad ini: Sanad Rauh dan sanad. Asyhal, dan: dja adalah Ibnu Hatim 
adalah" sebuah: isyarat: dari: Al, Bukhari kepada. hadits ini. Ahmad telah 
meriwayatkannya: di: sini- melalui jalur Adi. bin Zaid, dari. Khalid bin Al 
Huwairits dam-Al:Hakim meriwayatkannya.—seperti yang akan datang— melalui. 


MAA Rn Dea mnaaaaa 


3 58.3. 18 - 


AP Peta Dean yo ngan ala VAN 
Ta oh apa gi NRP 5 KP US 
Neng Berg Ma Den oya Ie Ag ala 3 ng Pan 
Dayat “2 aras Ji SA et Jis “ In YAA an, 
Dah R3 Per Je 


7041. Hasan bin Musa Al Asyyab menceritakan kepada kami, 
Hariz, yakni Ibnu Utsman Ar-Rahbi, menceritakan kepada kami dari 
Hibban bin Zaid, dari Abdullah bin Amru bin Al Ash, sesungguhnya 
ja mendengar Nabi SAW berbicara di atas mimbarnya, “Sayangilah 
maka kalian akan disayangi dan mohonlah ampun maka Allah akan 


jalur Ibnu Aun, dari Khalid, dan teks riwayat Al Hakim beserta ucapan Al 
Bukhari menunjukkan kesalahan Al Hafizh tentang anggapannya bahwa Al 
Bukhari telah menyebutkan “riwayat Ibnu Aun dari Muhammad bin Sirin, 
darinya,” sesungguhnya riwayat Al Hakim jelas, bahwa itu “Dari Ibnu Aun, dari 
Khalid,” tidak ada di antara keduanya “Ibnu Sirin” dan ucapan Al Bukhari 
menunjukkan bahwa Muhammad, yaitu Ibnu Sirin, memerintahkan Ibnu Aun 
untuk bertanya pada Khalid bin Al Huwairits tentang hadits ini, maka riwayat 
Al Hakim menunjukkan bahwa dia menanyakannya dan mendengarkannya 
darinya. Hadits telah disebutkan Al Haitsami dalam “Majma' Az-Zawaid” (T: 
321), dia mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan di sana terdapat Ali bin 
Zaid, dan dia baik haditsnya.” Matan hadits dalam “Majma'” tertulis berbeda 
maka kemudian ditashih dari sisi ini. Al Hakim telah meriwayatkannya dalam 
Al Mustadrak (4: 473-474) melalui jalur Yazid bin Harun: “Ibnu Aun 
mengabarkan kepada kami dari Khalid bin Al Huwairits, dari Abdullah bin 
Amr” dengan sanad ini secara marfu” dan dia menambahkan dfi akhirnya 
sebuah pembicaraan tentang Yazid bin Mu'awiyah. Menurutku inilah makna 
isyarat Al Bukhari dengan ucapannya di akhir pembicaraannya “Tentang 
kekuasaan” dan Al Hakim tidak berbicara tentang sanadnya, begitu. pula Adz- 

. Pzahabi, tetapi hadits telah shahih dari dua sisi, Al Hamdulillah. Sabda beliau 
“Fi Silkin” dikatakan dalam .“Al-Lisan”: “As-Silkah” adalah benang yang 
digunakan untuk menjahit baju, jamaknya “Silkun, Aslakun dan Sulukun" 
keduanya adalah kata jamaknya jamak.” Perkataan ini memunculkan anggapan 
bahwa “As-Silk” hanyalah kata jamak saja dan tidak datang dengan makna 
mufrad, tetapi hadits di sini menunjukkan bahwa ini juga bermakna mufrad dan 
ini sangat jelas. 


—— Musnad Imam Ahmad 


mengampuni kalian, celakalah bagi orang yang suka memaksakan 
pendapat, celakalah bagi orang-orang yang mushirrun, yaitu orang- 
orang yang memaksa atas apa yang mereka perbuat padahal mereka 


mengetahui. 12 | 


o. 86. 3 as as 


Cab) Cpih Gaon hasan Vida ui Oi Bila Kab .V LN 

“ 0... f.- 0, Ii Te ... : 5 LN 0. s3 .... .. 
Ona OP dah UP Senat et IJO JP GAYA 6522 (Olaakan Pa sa 
Pa Pa, 3 pi, DN 8.3 8 OT PP 0 A 5, , . ,." 
ang Ga salad So Aa Tg ASI Ko Ih ol 


dua BE DN AB tak Ay Ep BIS SU ih aa 
#6 pg Gi . ed “Ag (3 2 ed .. 2 Pantai 
Ga pa apa SEE pa Ge Gil Fi 


- Ha: 3 rd 3 er ed . 2170 “0 Lp - 
PSB V9 ka BG Ki JS ra up BN GG 1 Ipad 
Pa an Ya un 05 ag ARTI Su an ajh 0s 
4 @ g . g Pa L: 2. . g 4 - 0, 3 : 
SEA SU sal api OS Ogah Y) GAY BP da AE 
TN APE ng APN Ga ae 
7042. Hasyim bin Al Oasim menceritakan kepada kami, 
Muhammad, yakni Ibnu Rasyid menceritakan kepada kami dari 
Sulaiman, yakni Ibnu Musa, dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari 
kakeknya, sesungguhnya Rasulullah SAW memutuskan bahwa setiap 
mustalhag (orang yang dinisbatkan kepada dirinya) dinisbatkan 


655 Sanadnya shahih dan telah disebutkan sebelumnya dengan dua sanad: Dari 
Yazid bin Harun dan dari Hasyim bin Al Oasim (6541, 6542) keduanya dari 
Hariz bin Utsman dengan sanad ini. Hariz: Dengan memfathahkan huruf ha' 
dan mengkasrahkan huruf ra' dan akhirnya huruf zai mu'jamah. Tertera di sini 
dalam (& p) “Jarir” dan ini jelas adalah kesalahan membaca, sebagaimana 
halnya salah dibaca di ketiga ushul di sana dalam dua sanad, tetapi tertera di sini 
secara benar dalam (5). : 


Musnad Imam Ahmad — 


sepeninggal ayahnya yang dia dipanggil dengannya, para ahli waris 
sepeninggalnya menuntutnya, maka beliau memutuskan: jika dia dari 
budak perempuan yang dia miliki pada saat dia mencampurinya maka 
dia telah mengikuti orang yang mengakuinya dan menisbatkannya 
kepada dirinya, dan tidak ada satu pun untuknya dari warisan yang 
telah dibagi sebelumnya, dan warisan yang belum dibagikan yang dia 
ketahui maka untuknya bagiannya dan dia tidak disertakan jika 
ayahnya yang dia dipanggil dengannya mengingkarinya, dan jika dari 
budak perempuan yang tidak dimilikinya atau dari perempuan 
merdeka yang dia berzina dengannya maka dia tidak disertakan dan 
tidak mendapatkan warisan, meskipun ayahnya yang dia dipanggil 
dengannya adalah orang yang mengakuinya dan dia adalah anak zina 
bagi keluarga budak perempuan, siapapun mereka, perempuan 
merdeka atau budak perempuan.” 6 


ha Ga that “3 GA Bb AS (AL CSV 


3 0 


PN ata 3 LAB pe aa JB cypa U 
Ta Aga 3 Ai Ta s sy, BY AW 
SA aa dd 3 
CA SY NB WI AA oh RB SP 
TA Io IN ina “1 | Li ati SB Uh ups 

Mata pa SI A3 Ika atap -JU cal 


&€ Sanadnya shahih dan panjang (6699), kami telah jelaskan cecara panjang lebar 
di sana, dan tambahan yang ada di sini adalah hukum warisan mustalhag pada 
apa yang telah dibagi dan pada apa yang belum dibagi, dan ini tertera dalam 
riwayat Abu Daud yang telah kami tunjukkan di sana. 


— Musnad Imam Ahmad 


7043. Hasyim menceritakan kepada kami, Ishak menceritakan 
kepada kami, yakni Ibnu Sa'id , Sa'id bin Amru menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Abdullah bin Amru mendatangi Ibnu Az-Zubair 
yang sedang duduk di hijir, ia berkata, “Wahai Ibnu Az-Zubair, 
berhati-hatilah kamu dari atheisme di tanah suci Allah, sesungguhnya 
aku bersaksi bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
“Seorang laki-laki dari Ouraisy saling menghalalkan dan meminta 
untuk di halalkan, seandainya dosa-dosanya ditimbang dengan dosa- 
dosa jin dan manusia maka akan menyamainya'.” Dia berkata, “Maka 
'perhatikanlah jangan sampai dia adalah kamu wahai Ibnu Amru, 
sesungguhnya kamu telah membaca buku-buku dan bersahabat 
dengan Rasulullah SAW.” Dia berkata, “Sesungguhnya aku bersaksi 
padamu bahwa tujuanku ke Syam hanya sebagai seorang mujahid.”?7 


Et Tadi DE CAN ki HS Et 


... 3 . oo .. 8 bc 


y . .. Nai ey . .. 8 

SI drh P UpP MKP pa ape UP 
la TA .. P3 rare. P4 #. aa , AN . ore A KA 

(BAG SI AI y:du raj belang PM Lp 


8, . at 085,8 ka - 5 0.1 236, 3 35 a “3 aa 
le ar Sang Aa La ep Ga (gali ( dlLali Ny) :JB 
D ? ” ak ap 7 Pp 0.0 7. .. ?. eG Pa Maa SA ” 
ja RAP UI se al ag la AA WI eh us 3 

Ie . TU D sega .—... La Pri 7. ..t? 
ME Aa be Vp CI) MN jig 3 La S3 2 over 


7044. Hasan menceritakan kepada kami, yakni Al Asyab, Ibnu 
Lahi'ah menceritakan kepada kami, Darraj menceritakan kepada kami : 


651 Sanadnya Shahih dan panjang (6847). Al Haitsami telah menyebutkannya 
dalam Majma' Az-Zawaid (3:284-285) dan dia mengatakan, “Diriwayatkan oleh 
Ahmad dan para perawinya adalah para perawi Ash-Shahih.” Kami juga telah 
menunjukkan di sana di hadits Andullah bin Umar (6200) di mana kami 
sanggah itu dan kami telah tarjih bahwag yang benarnya adalah dari hadits 
Abdullah bin Amr bin Al Ash. 


Musnad Imam Ahmad — - 


dari Abdurrahman bin Jubair, dari Abdullah bin Amru, dari Rasulullah 
SAW, sesungguhnya beliau bersabda, “Bagi mereka berita gembira 
dalam kehidupan dunia,” beliau bersabda, “Mimpi yang baik menjadi 
berita gembira bagi orang mukmin, itu adalah. bagian dari empat 
puluh sembilan bagian dari kenabian, maka Barangsiapa yang 
melihat itu hendaklah menceritakannya dan Barangsiapa yang 
melihat selain dari itu maka itu adalah dari syetan untuk membuatnya 
gelisah, maka hendaklah dia meludah tiga kali ke sebelah kirinya dan 
diam serta tidak menceritakan itu kepada seorang pun.” 8 


8 . 


AP GA GA Una Ang GA EA Ijab CASN to 

Al le SI JG JB oa ji APP Ab A5 
dl Ja G AJE B3 Nge Se 3 aa ae sia 
BY BY BY PP Ia Ka SS 


688 Sanadnya shahih. Darraj: Dia adalah Ibnu Sam'an Abu As-Samh, telah 
. disebutkan pentsigahhannya (6634). Abdurrahman bin Jubair: Dia adalah Al 
Mishri, telah disebutkan pentsigahhannya (6568). Hadits telah dinukil oleh Ibnu 
Katsir dalam At-Tafsir (4:316) dari tempat ini dan ia berkata, “Mereka tidak 
mentakhrijnya,” yakni para penulis “Kutubssittah” Al Haitsami telah 
menyebutkannya dalam Majma' Az-Zawaid (7:175) dan ia berkata, 
“Diriwayatkan oleh Ahmad melalui jalur Ibnu Lahi'ah dari Darraj, dan hadits 
keduanya Hasan, dan pada keduanya terdapat kelemahan dan sebagian 
petawinya adalah tsigah.” Dalam -Ad-Durr Al Mantsur” As-Suyuthi juga 
menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Abu Asy-Syaikh, Ibnu Mardawaih dan Al 
Baihagi dan di sana terdapat nama seorang sahabat “Abdullah bin Umar” dan 
menurut keyakinan itu adalah kesalahan pencatat atau pencetak, dan itu terdapat 
dalam tafsir Ath-Thabari (11:94) secara singkat dari sisi yang lain dari 
Abdurrahman bin Jubair. Lihat apa yang telah disebutkan terdahulu dalam 
Musnad Abdullah bin Umar bin Al Khaththab (6215). 


— Musnad Imam Ahmad 


7045. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, Ibnu Hubairah mengabarkan kepada kami 
dari Abu Abdurrahman Al Hubuli, dari Abdullah bin Amru, dia 
berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang terhalang 
melakukan sesuatu karena 'thiyarah' (pesimis) maka ia telah berbuat 
syirik,” mereka bertanya, “Apakah kaffaratnya?” beliau menjawab, 
“Hendaknya salah satu dari mereka membaca 'Allahumma La Khaira 
Illa Khairuk wala Thaira Illah Thairuk wala Ilaha Ghairuk,' (Ya 
Allah, Tiada kebaikan selain kebaikan-Mu, Tiada satu pertanda pun 
selain pertanda-Mu dan tiada Tuhan selain-Mu). 2 


. 3 Ie i8 


4 el ena Tea Wi 2 . 
SA IA 2 Agan Cp ata Ga (la A5 V1 


oo. 0 oo... 6 oo Do Lee P ... 2G £ 
KE MAP PPN app AGYA 3S ali 


Ap Ke MI Ian AP Jo AN AS ES Pa 3 


Ale Jo Ip SI daa DA ol ag ph 
30 o 3 1g Pr 3 ” 5 Gi : o 
Lena AN RAM IE Ca Pai Bina d YA) 

La . 0. 8 53 ae - £ . . 8” ik 
Kn JB 3 WS IS Via Jp J3 Wen San 


7046. Hisyam bin Sa'id menceritakan kepada kami, 
Mu'awiyah bin Salam mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Abu 
Katsir, Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku 
tentang khabar Abdullah bin Amru bin Al Ash, ketika terjadi gerhana 
matahari pada masa Rasulullah SAW diserukan untuk shalat 


659 Sanadnya Shahih. Ibnu Hubairah adalah Abdullah As-Siba'i Al Hadhrami Al 
Mishri. Hadits ini telah disebutkan oleh Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawaid 
(5:105) dan ia berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabarani, dan di 
sana terdapat Ibnu Lahi'ah, haditsnya Hasan dan terdapat kelemahan, sebagaian 
perawinya adalah tsigah.” Lihat apa yang telah disebutkan terdahulu dalam 
Musnad Abdullah bin Mas'ud (3687, 4171, 4194). 


Musnad Imam Ahmad — 


berjama'ah, maka Rasulullah SAW melaksanakan shalat dua raka'at 
dalam satu sujud, kemudian matahari kembali terang. Aisyah Ummul 
Mukminin berkata, “Aku tidak pernah sekalipun melakukan sujud 
yang lebih panjang dari sujud beliau dan tidak pernah sekalipun 
melakukan ruku yang lebih panjang dari ruku beliau.” 


Sa GP ai BAP RN SEE NA. 


Lee al Dea Ap oo ej .. .o. - o P3 .. Ti 

Ne gan Oa See an SA RR Sai 

0 ur - LP Be 2 oat... » PI PP 25 A 9, 

CA Imah Je AAS Insapad gol Ol telug ME AI Ko 
Kema Vaia Doel st ag Al, 


s8 Sanadnya shahih. Hisyam bin Sa'id adalah Ath-Thaligani, syaikh Ahmad. Kami 
telah menyinggungnya pada (4981) sampai adanya perbedaan sumber-sumber 
perawi dan naskah-naskah Musnad tentang nama ayahnya, apakah Sa'ad atau 
Sa'id . Di sana kami tegaskan bahwa dia adalah “Sa'ad” kemudian kami 
tegaskan pada (5690) bahwa dia adalah “Sa'id ”. Di sini pada (x p) disebutkan 
bernama “Sa'id ” dan pada (5) bernama “Sasad”. Sampai saat ini yang paling 
rajih menurutku dia adalah Sa'id . “Yahya bin Abu Katsir,” di sini dalam 
riwayat (x) disebutkan bahwa namanya adalah “Yahya bin Katsir,” dan itu 
adalah salah, kami meluruskannya dari riwayat (8 6) dan dari buku-buku 
tarajum (biografi). Dan dalam riwayat (x) telah disebutkan dengan benar, 
dalam sanad ini ketika diulang setelah ini, dengan nomer (7047) sebagaimana 
yang akan kami jelaskan, —Insya Allah- dan hadits ini diulang (6631). 
(7047) Adalah hadits sebelumnya yang diulang dengan sanad yang sama dalam 
riwayat (x). Dalam Hamisy pentashihnya telah menulis sebagai berikut, 
“Demikianlah hadits ini didapati dalam sebagian naskah diulang, karena itu 
kami menyebutkannya di sini mengikuti hal tersebut.” Dalam cetakan ini kami 

-.telah membuangnya dan kami letakkan titik-titik di sisi nomernya dalam matan 
-karena kami pastikan bahwa tambahannya dari sebagian pencatat adalah salah, 
dan karena itulah tidak disebutkan berulang dalam kedua manuskrip (5 »). 


— Musnad Imam Ahmad 


7048. Yahya bin Ishak menceritakan kepada kami, Ibnu 
Lahi'ah mengabarkan kami dari Darraj Abu As-Samh, dari Isa bin 
Hilal, dari Abdullah bin Amru bin Al Ash, ia berkata, “Nabi SAW 
bersabda, “Sesungguhnya Arwah dua orang mukmin akan saling 
bertemu dalam perjalanan sehari semalam dan tidak seorangpun dari 


keduanya yang pernah melihat (arwah) sahabatnya '. Ki 


Pa 8.3 30 3. 3 as 


3 Sah Gi ina Win MS Iangn Ga Ve LA 
NA NN ea Pi) 
ab IS An OA UG AI Pe & JG Ai Hg ae ir 
. AG Fe - en . g ca . 
Wan SIKA NASI Ia, Bo, BAP na 5 
V Pe JL KI ag RA Jaa 16 catat Gp 
PIA 
Oa dhan A Ie dj) 03 L 237, Op 
He 
7049. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Mutharrif menceritakan kepada kami dari Abi Hazim, 
dari Amru bin Syw'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, 
beliau bersabda, “Akan datang suatu masa di mana manusia akan 
benar-benar disaring, yang tersisa dari mereka hanyalah ampas, 
janji-janji dan amanat-amanat mereka menyan kacau balau dan 
mereka berselisih, maka mereka seperti ini...” dan beliau saling 
mentautkan jari-jari yang satu ke jari-jari yang lain. Mereka bertanya, 
“Wahai Rasulullah, Apakah jalan keluar dari hal tersebut?” beliau 


menjawab, “Kalian mengambil apa yang kalian ketahui, 
meninggalkan apa yang kalian ingkari, berkecimpung dalam urusan 


s62 Sanadnya shahih dan diulang (6636). 


Musnad Imam Ahmad — 


kelompok khashah (orang-orang terkemuka) kalian dan meninggalkan 
urusan orang-orang awam kalian.” "8 


P beng mer 


7050. Ibrahim bin Abu Al Abbas menceritakan kepada kami, . 
Bagiyyah menceritakan kepada kami, Mu'awiyah bin Sa'id At-Tujibi 
menceritakan kepadaku, aku mendengar Abu Oubail Al Mishri 
berkata, “Aku mendengar Abdullah bin Amru bin Al Ash berkata, 
Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang meninggal pada hari 
Jum'at atau malam Jum'at akan dijaga dari fitnah kubur” 


“8 Sanadnya shahih. Muhammad bin Mutharrif adalah Abu Ghassan Al Madani, 
pentsigahannya telah disebutkan terdahulu (6166). Abu Hazim adalah Al A'raj 
At-Tammar, Salamah bin Dinar, pentsigahannya telah disebutkan secara 
berulang-ulang, di antaranya (6703). Haditsnya diulang dengan yang sama 
dengannya (6987). Kami telah lengkapi pembahasan mengenai jalur-jalurnya 
dan penjelasannya dalam (6508) serta telak kami tunjukkan ini di sana. 

s& Sanadnya shahih. Bagiyyah adalah Ibnu Al-Walid. Pentsigahannya Mu'awiyah 
bin Sa'id At-Tujaibi telah disebutkan terdahulu (6646). Abu Oubail adalah 
Hyyai bin Hani Al Ma'afiri, telah disebutkan pentsigahannya (6594). Hadits ini 
telah disebutkan (6646) dari riwayat Suraij dari Bagiyyah “dari Mu'awiyah bin 
Sa'id ” dengan sanad ini, dan kami telah mendhaifkannya di sana bahwa 
Bagiyyah adalah mudallis dan tidak terus terang dengan periwayatan (narasi), 
tetapi melalui sanad ini telah terbukti bahwa dia mendengarnya dari Mu'awiyah 
bin Sa'id dan terus terang di sana dengan ucapannya “Haddatsani” (dia 
menceritakan kepadaku), maka dengan demikian masalah tadlis ini telah hilang 
dan sanadnya menjadi shahih, Al Hamdulillah. Bk juga telah disebutkan 
dengan bentuk yang lain tetapi dha'if (6582). 


— Musnad Imam Ahmad 


PN PA Intan IS. LL 20 2. i6- | 

ui pl HI— Juaial! Gado OX Gp gpu Lada NON 

bj Man PGN SN Ke Ng o Xe ip ag 
To. £ -' 2 Pi ra A 8 p3 S - 5 : 5 . 

ang TAN 2 plg TEA eko AI Iyan OA yi 


. & 


7051. Yahya bin Ghailan menceritakan kepada kami, Al 
Mufadhdhal menceritakan kepadaku, Ayyasy bin Abbas menceritakan 
kepadaku dari Abdullah bin Yazid Abu Abdurrahman Al Hubuli, dari 
Abdullah bin Amru bin Al Ash, sesungguhnya Rasulullah SAW 
bersabda, “Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni 
kecuali utang. "8 : : 


Aa Cia Mao 


. 


' .. 01 - .. P3 . Ge oc PJ . 2 85. 2 2: La, 
Ope dB AP SU AL 2 3 SIA ea 
. . 


“ - .. 3 Da na a 5 y - Per Sim 3 . z 
SAN ALAN Oh do ah GE elo Jypag Teata 1JU 
Ia 33 Un 

7052. Ali bin Ishak menceritakan kepada kami, Abdullah 
menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah mengabarkan kepada kami, 
Al Harts bin Yazid mengabarkan kepadaku dari Ibnu Hujairah Al 


td 
.. 
s5. 


7 


&$ Sanadnya shahih. Al Mufadhdhal adalah Ibnu Fadhalah Al Miskri, 
pentsigahannya telah disebutkan terdahulu (821) dan kami tambahkan di sini 
bahwa Al Bukhari telah menulis biografinya dalam Al Kabir (4/1/405). Ayyasy 
dan ayahnya “Abbas” adalah Al Outhbani Al Mishri, pentsigahannya telah 
disebutkan terdahulu (6575). Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam “Ash- 
Shahih,” (2:98) dari Zakaria bin Yahya bin Shaleh Al Mishri dari Al 
Mufadhdhal bin Fadhalah dengan sanad ini. 


Musnad Imam Ahmad — 


Akbar, dari Abdullah bin Amru, ia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya seorang muslim yang 
memberikan petunjuk benar-benar mengetahui kedudukan orang yang 
banyak berpuasa dan menegakkan tanda-tanda kekuasaan Allah Azza 


wa Jalla karena tabiatnya yang baik dan akhlaknya yang mulia'. Dasi 


6 PAP Pa Pa Pagu o- o - 0 PegN 
C5 CM A9 MU aG 3 KM V3 or 


J3 0. « o 2 sur? 0 o GL 0. Tere 30 4G. 3 
AR e- A.A ?, Aid - 0 2 rai 0. 0 NY. 0. 
alay MI eko Sl Jah Tenan 1JE tg ap XS 

0 A —.. Pa 5 S5 ai A 3 4 
Aek Aa Kah 2 WAN TN RI dki 
2 2 ag sela 
le Lo ja dea dat Ian AI App La G3 


7053. Ahmad bin Abdul Malik menceritakan kepada kami dan 
ia adalah Al Harrani, Muhammad bin Salamah menceritakan kepada 
kami dari Muhammad bin Ishak, dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, 
dari Abdullah bin Amru, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, “Yang menghancurkan ka'bah adalah Dzu As-Suwaigatain 
dari Habasyah, merampas ornamennya dan melepasnya dari kain 
— penutupnya, dan seakan-akan aku melihatnya seorang yang Ushaili 
(tidak mempunyai rambut), Ufaidi' (patah tulang lengannya), ia 


memukulnya dengan sekop dan kampaknya. 22007 


s6 Sanadnya shahih. Ali bin Ishak adalah Al Marwazi. Abdullah adalah Ibnu Al 

Mubarak. Haditsnya telah disebutkan terdahulu (6648) dari riwayat Al Harts bin 

Yazid dari Ali bin Rabah dari Abdullah bin Amr, dan (6649) dari riwayat Al 

. Harts dari Ibnu Hujairah, yaitu Al Akbar, juga dari Abdullah bin Amr. Kedua 
sanad ini shahih dan mahfuzh. 

$1 Sanadnya shahih. Muhammad bin Salamah adalah Al Bahili Al Harrani dan dia 

termasuk gurunya Ahmad, ia sering meriwayatkan langsung darinya dan juga 

sering meriwayatkan darinya melalui Ahmad bin Abdul Malik Al Harrani, 


— Musnad Imam Ahmad 


aa In 38 Ta LA SAS 33 H3 aga KAL Ver 


7”. 2 ker uad 2 () .. .j .- 0. 3 2. ol. . 
As LS :JU CP oi PE up BAG HP ai Pa YP Kah 


7 


Ne AA TIA PARA EA Up Ka Ya MAA Dep CON NI WN 
9 JB at Ian GJM AS slah Celng dee AI Calo Le 


ML at aa PE AO Man UE Teka Viar - 
SIB anto Up ISP dal J3 GIS AS abs HJ Yale 


. . 


2. 1. or. A ? , "4 “ et or Pa 2. 0. PA Pa ... 
aa Seat Se Jp JB wak II Lang B3 Gi 
3 Ka NG ... Ta Leneng aua 
Med Dag Gea Ot Tenan Pake 


seperti di sini dan seperti dalam riwayat (1757, 5353). Hadits ini telah 
disebutkan Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawaid (3:298), ia berkata, “Ahmad 
dan Ath-Thabarani meriwayatkannya dalam Al Kabir disana terdapat Ibnu : 
Ishak, dan dia tsigah, tetapi ia mudallis.” Ini terdapat pula pada kami secara 
singkat dari hadits Abu Hurairah, Al Bukhari telah meriwayatkannya (3:368) 
dan Muslim (2:369). Al Hafizh telah mengatakan dalam Al Fath (3:369), “Dan 
sejenisnya oleh Abu Daud dari hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash, dan 
Ahmad serta Ath-Thabarani telah menambahkan darinya melalui jalur 
Mujahid,” lalu ia menyebutkan seperti yang di sini. Isyarat dari Al Hafizh ini ke 
riwayat Abu Daud tentangnya dari hadits Abdullah bin Amr —Aku tidak 
menemukan sesuatu yang menguatkannya, tidak pula kutemukan pada Sunan 
Abu Daud dan tidak pula disebutkan oleh An-Nablusi dalam Dzakhair Al 
Mawarits, tetapi Al Haitsami telah menyebutkan dalam Az-Zawa'id yang 
menguatkan pendapat bahwa Abu Daud tidak meriwayatkannya, barangkali Al 
Hafizh mengira-ngira atau lupa! Lihat apa yang sudah lalu dalam Musnad Ibnu 
Abbas (2010) dan apa yang akan datang dalam Musnad Abu Hurairah (8080, 
9394). Dzu As-Sawigatain: Tonu Al Atsir berkata, As-Suwaigah adalah bentuk 
tashghir dari As-Sag dan ia mu'annats karena itu terdapat ta' dalam bentuk 
tashghirnya. As-Sag ditashghir karena pada umumnya pada betis orang-orang 
Habasyah terdapat pengecilan. Ushaili: Ibnu Al Atsir berkata, “Ta adalah bentuk 
tashghir dari Ashla' yaitu orang yang hilang rambut kepalanya,” Ufaidi'. bentuk 
tashghir Afda” dari Al fada' dengan fa dan dal yang berharakat fathah. Ibnu Al 
Atsir berkata, 4l Fada' dengan berharakat adalah perenggangan di antara mata 
kaki dengan tulang betis, begitu pula di tangan, yaitu copotnya sendi-sendi dari 
tempatnya. Al Mishat dengan mim yang berharakat kasrah adalah skop dari 
besi, dan mim adalah tambahan, karena ia berasal dari As-Sahwu, yaitu 
tersingkap dan menghilangkan, (dikatakan oleh Ibnu Al Atsir). Al Mi'wal 
dengan mim kasrah dan ain sukun serta wau fathah adalah kampak yang besar 
yang digunakan untu melubangi batu besar. 


Musnad Imam Ahmad — 


7054. Musa bin Daud menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abu Habib, dari Oaishar 
At-Tujibi, dari Abdullah bin Amru bin Al Ash, ia berkata, Kami 
sedang bersama Nabi SAW, lalu dating seorang pemuda dan 
bertanya, “Wahai Rasulullah, (bolehkah) aku mencium pada saat aku 
berpuasa?” beliau menjawab, “Tidak” lalu datang seorang lelaki tua 
dan bertanya, “Wahai Rasulullah, (bolehkah) aku mencium pada saat 
aku berpuasa?” beliau menjawab, “Ya,” lalu kami saling 
berpandangan, kemudian Rasulullah SAW bersabda, “Aku tahu kalian 
saling berpandangan, sesungguhnya lelaki tua tersebut dapat 
mengendalikan dirinya.” 


3 a33 HS Pa . 


s 156 Plan Tana Oa Hah 3 Uk Ol Udh Vs oo 

mak ea nan Al xG 
7055. Affan menceritakan kaan kami, Wuhaib menceritakan 

kepada kami dari Ayyub dari Abu Oilabah, dari Abdullah bin Amru, 


dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Barangsiapa yang mati teraniaya 
karena mempertahankan hartanya maka dia mati syahid.” “8 


Do. 6 - Pt . 


RE pal Hi an AG Ui lis Ul. Vo 


“JG en na 


8 Sanadnya shahih dan diulang (6739) dengan sanad ini. 

hai Sanadnya shahih. Sudah disebutkan secara berulang-ulang dalam bentuk yang 
berbeda-beda, di antaranya (6522, 7031) dan kami sudah menyinggungnya di 
awal keduanya. 


— Musnad Imam Ahmad 


7056. Affan menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin 
Ziyad menceritakan kepada kami dari Al Hajjaj, dari Amru bin 
Syw'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, “Barangsiapa membangun sebuah masjid karena Allah 
maka akan dibangun untuknya sebuah rumah di surga yang lebih luas 


dari itu. 9 


Mu, or rara . 30 3 2. 1G Per 
ae TEA ar Pe Ka PAN Pr ma Ve0OY 


die BI JA JB JB lin Gp GP se gi aj DP al 


ag SM cas Jas Y Se Jia aU bh la 


7057. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami, Laits bin Abu Sulaim menceritakan 
kepada kami dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia 
berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa menghalangi 


kelebihan airnya atau kelebihan rumputnya maka Allah akan 


menghalanginya dari Karunia-Nya'. 227 


ST Sanadnya shahih. Al Hajjaj, ia adalah Ibnu Artha'ah. Hadits ini terdapat dalam 
Majma' Az-Zawaid (2:7) dan dikatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad, di sana 
terdapat Al Hajjaj bin Artha'ah dan ia masih diperdebatkan.” Lihat (2157). 
Sabda beliau, Buniya Lahu (akan dibangun untuknya): demikian dalam Al 
Ushul Ats-Tsalatsah, sementara dalam “Majma' Az-Zawaid” adalah Banallahu 
Lahu Baitan dan itu berbeda dengan apa yang ada dalam ushul Musnad. Aku 
khawatir ini adalah merupakan kelakuan dari Orang yang mencetaknya. 

61! Sanadnya shahih dan diulang (6673) dari sisi ini dan (6722) dari sisi yang lain. 
Kami telah merinci sa tentang ini dan menunjukkannya di awal 
keduanya. 


Musnad Imam Ahmad — 


303 GG. as 9. 


Bm AT 5. P3 

JA Ga oi 33 Up ala Ip SAS EA OB GAS VOA 
“2 Pa - 8. 0.0. ... 0 . .. .o. 5 .. 
ot 4, 25 . "i . .. ap . 2, . ore 4 
Ae Iko 33 Kami Leah 36 Gas) Cakag LE AI 
Aan Wen MAN BU GA AAN Ga Y 1 cal 

7058. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah | 

menceritakan kepada kami dari Daud bin Abi Hindun dan Habib Al 
Mu'allim, dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari 
Nabi SAW, dan Oais dari Mujahid, aku mengira itu dari Nabi SAW, 


beliau bersabda, “Tidak diperbolehkan bagi wanita menguasai 
hartanya jika suaminya telah menguasai pemeliharaannya. 2 


6? Dengan dua sanad: salah satunya adalah Mutthashil Shahih dan kedua adalah 
Mursal dha'if. Hammad bin Salamah meriwayatkannya dari Daud bin Abu 
Hindun dan Habib Al Mw'allim, keduanya dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya 
dari kakeknya secara Marfu' dan ini adalah Mutthashil shahih, dan Hammad 
juga meriwayatkan dari Oais. Secara zhahir menurutku ia adalah Oais bin Sa'ad 
Al Makki dari Mujahid secara Marfu' disertai keraguan tentang kemarfu 'annya 
dari Mujahid. Di sana terdapat illat irsal dan illat keraguan tentang 
kemarfu'annya, dan ia dha'if karena kedua illat tersebut. Oais bin Sa'ad Al 
Makki telah disebutkan pentsigahannya pada (1806) dan kami tambahkan di sini 
bahwa Bukhari telah menterjamahkan biografinya dalam Al Kabir (4/1/154). 
Hadits ini telah disebutkan seperti maknanya melalui hadits yang panjang pada 
(6681, 6933) dan kami telah takhrij makna ini di awal keduanya. Maknanya 
secara singkat juga telah disebutkan dari riwayat Abu Uwwanah dari Daud bin 
Abi Hindun (6727) dan dari riwayat Abdul Warits dari Daud (6728). Adapun 
lafazh yang terdapat di sini sama dengan riwayat Abi Daud As-Sijistani dalam 
“As-Sunan” (3/3546:317 Aun Al Ma'bud) dan riwayat Al Hakim dalam “Al 
Mustadrak” (2:47), keduanya melalui jalur Hammad bin Salamah dari Daud bin 
Abi Hindun dan Habib Al Mu'allim dari Amr bin Syu'aib dengan sanad ini. Al 
Hakim mengatakan, “Hadits yang shahih sanadnya namun keduanya belum 
mentakhrijnya” Adz-Dzahabi sependapat dengannya. Adapun riwayat Mujahid 
yang Mursal maka saya belum menemukannya di tempat yang lain dan cukup | 
dengan keshahihan Musnad yang mutthashil. 


— Musnad Imam Ahmad 


. - £, 
... Ah 5 - 1 


Aa 12 Had op ole 1S Sa Kab Ol Bab V0 
Na) JI, IA AAN J8 S3 Pnb pal ah 

6 S Fa ora . PN PE or. a “. 3 5 FP LA 

2 aa c Yon Ja) Hpl y dals “Al udh Bl ya) JW 

7059. Affan menceritakan kepada kami, Hammad 
menceritakan kepada kami dari Atha? bin As-Sa' ib, dari ayahnya, dari 
Abdullah bin Amru, Bahwasanya seorang laki-laki berkata, “Ya 
Allah, berilah ampunan hanya kepadaku dan Muhammad saja!” 
kemudian Rasulullah SAW bersabda, “Kamu telah menutupnya untuk 
orang-orang banyak.” 


- . 
1. 2. 36. A8 


23 siban Ust aa Aa Men Eta 6 BL YAA, 

JW HA yes 33 at aya ui ban pa 3 ti 

LG pa de Ie Iyan JB Kah ad 
Maki Wan HS BO Uh Id us at JW 


| 7060. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami, Atha' bin As-Saib mengabarkan kepada 
kami dari ayahnya, dari Abdullah bin Amru, bahwasanya seorang . 
laki-laki berkata, “Ada seorang laki-laki yang shalat lalu membaca Al 
Hamdulillah dan bertasbih kemudian Rasulullah SAW bertanya, 
“Siapa yang membacanya? laki-laki itu menjawab, “Aku,” beliau 
berkata, “Aku telah melihat para malaikat menerimanya sebagiannya 
dengan sebagian yang lain. ne7a 


673 (7059) Sanadnya shahih dan diulang (6849) dengan sanad ini dan juga telah 
disebutkan secara panjang lebar dari riwayat AbdussHammad dan Affan bin 
Hammad (6590). 

64 Sanadnya shahih dan telah diringkas (6632). Kami telah menyebutkannya 
dalam Al Istidrak (2804) bahwa itu terdapat dalam Majma' Az-Zawaid (2:105). 


Musnad Imam Ahmad Sa 


3 5. Pa HB 


DP Sea 5 Ai Gg CI PE Era ANN TAN Era ANK 
d3 Ie AI TA AD Rai 3 ot Baja P Ai ae 5 dal 
Jeb (IS (BE) it 9 su la Adi TS 


J3 Ap Ni (it KIP IG IL Ta BA 
TA! 


.. 


7061. Affan menceritakan kepada kami, Hammad 
menceritakan kepada kami, Atha' bin As-Saib mengabarkan kepada 
kami dari ayahnya, dari Abdullah bin Amru: Orang-orang Yahudi 
datang kepada Nabi SAW dan berkata, “Kematian untukmu, mereka 
mengatakan dalam diri mereka, “Seandainya Allah tidak menyiksa 
kami atas apa yang kami ucapkan” kemudian Allah Azza wa Jalla 
menurunkan “Dan apabila mereka datang padamu memberikan 
penghormatan dengan penghormatan yang belum pernah Allah 
berikan padamu” beliau membacanya sampai firman Allah “Dan 
sejelek-jelek tempat kembali.” 


18 - 


2 ea ea ee San 
“JG Ur ea Al na Ju Meta Ka aa NO 


Aa ss Ag de AD Ke SI Naa (3 
Data Unguis Ju & : JG jg Aw 

7062. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami dari Habib bin Abu Tsabit, aku mendengar Abu Al- 


$5 Sanadnya shahih dan diulang (6589). 


— Musnad Imam Ahmad 


Abbas, dia adalah seorang penyair, ia berkata, “Aku mendengar 
Abdullah bin Amru berkata, “Seorang laki-laki datang kepada 
Rasulullah SAW meminta izin kepada beliau untuk berjihad, beliau 
berkata, “Apakah kedua orang tuamu masih hidup?' ia menjawab, 
“Ya,” beliau berkata, “Berjihadlah pada keduanya.” “5 


oc Jo A4 3 0. 35. 


Mann Men na NP 
LI : Pa or ta “5 y 2 Per “ 
Ne pa ian Bed 


Ong JaKA LS, Hui, 2 up “G ya w AL 


-JG TOTE oS SI AI dgan 4 alas UG 16 sana Gp 
Ita & oa, Oi u Ong Op 3 atet 
Kera Aap 
7063. Sa'id bin Manshur menceritakan kepada kami, Ya'gub 
bin Abdurrahman menceritakan kepada kami dari Abi Hazim, dari 
Umarah bin Amru bin Hazm, dari Abdullah bin Amru, dia berkata, 
“Rasulullah SAW bersabda, “Hampir saja manusia akan benar-benar 
disaring, yang tersisa hanyalah ampas dari manusia, janji-janji dan 
amanat-amanat mereka menjadi kacau balau dan mereka seperti 
” dan beliau saling menautkan jari-jari yang satu ke jari-jari yang 
lain. Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, Apakah yang harus kami 


perbuat jika memang demikian?” beliau menjawab, “Kalian 
mengambil apa yang kalian ketahui, meninggalkan apa yang kalian 


SI Sanadnya shahih dan diulang (6858) serta lihat (6859). 


Musnad Imam Ahmad — 


ingkari, kalian mendatangi kelompok khashah - (orang-orang 
terkemuka) kalian dan meninggalkan orang-orang awam kalian.” 


ST Sanadnya shahih. Sa'id bin Manshur adalah Penulis 4s-Sunan, pentsigahannya 
telah kami cantumkan sebelumnya (822) dan kami tambahkan di sini bahwa ia 
termasuk salah seorang yang Imam Ahmad mengambil hadits darinya ketika ia 
masih hidup, dia berkata, “Dia adalah orang yang mulia dan jujur.” Salamah bin 
Syabib mengatakan, “Aku mengigatkannya kepada Ahmad, maka ia memujinya 
dan memuliakannya.” Al Bukhari telah menuliskan biografinya dalam Al Kabir 
(2/1/472) dan berkata, “Dia wafat di kota Makkah tahun 229 atau lainnya.” 
Ya'gub bin Abdurrahman adalah Al Oari, telah disebutkan pentsigahannya 
ketika menjelaskan riwayat 6703. Abu Hazim adalah Salamah bin Dinar. 
Imarah bin Amr bin Hazm adalah Al Anshari An-Najjari Al Madani dan ia 
adalah seorang tabi'i tsigah, ditsigahkan oleh Al Ajali dan Ibnu Hibban serta 
dicantumkan biografinya oleh Al Bukhari dalam Ash-Shaghir (halaman 82). 
Makna hadits telah disebutkan dari riwayat Al Hasan dari Abdullah bin Amr 
(6508) dan kami telah tunjukkan periwayatannya, di antaranya riwayat ini di 
sana. Telah disebutkan pula dari riwayat Ikrimah dari Ibnu Amr (6987) dan dari 
riwayat Abu Hazim dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya (7049). 
Adapun jalur ini sendiri adalah jalur Abu Hazim dari Imarah bin Amr. bin 
Hazm, Al Hakim telah meriwayatkannya dalam Al! Mustadrak (4:435) dari jalur 
Sa'id bin Manshur dari Ya'gub bin Abdurrahman dengan sanad ini, ia berkata, 
“Hadits shahih sanad dan keduanya belum mentakhrijnya.” Adz-Dzahabi 
sependapat dengannya. Dan dia meriwayatkan pula sebelum itu (2:159) melalui 
jalur Abdullah bin Wahb dari Ya'gub bin Abdurrahman dengan sanad ini, dia 
mengatakan, “Hadits shahih sesuai syarat kedua syaikh dan keduanya belum 
mentakhrijnya dengan konteks ini,” Adz-Dzahabi juga sependapat dengannya. 
Abu Daud telah meriwayatkannya (4/4342:216-217 Aun Al Ma'bud) dan Ibnu 
Majah (2:243), keduanya melalui jalur Abdul Aziz bin Abu Hazim dari ayahnya 
dari Imarah bin Amr dengan sanad ini. Abu Daud berkata, “Demikianlah yang 
diriwayatkan dari Abdullah bin Amr dari Nabi SAW dari berbagai sisi,” Ibnu 
Abu Hatim telah menyebutkannya dalam kitab A1 Ilal (2780), ia berkata, “Aku 
bertanya pada ayahku tentang sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu 
Fudaik dari Musa bin Ya'gub Az-Zuma'i dari Abu Hazim dari Amr bin Al 
Hakam bin Tsauban dari Abdullah bin Amr, Bahwasanya Nabi SAW bertanya 
kepadanya, “Bagaimana menurutmu jika datang suatu masa di mana manusia 
benar-benar disaring dan kamu termasuk dalam golongan sampah manusia?” 
ayahku menjawab, “Hadits ini adalah wahm, sesungguhnya itu adalah Abu 
Hazim dari Imarah bin Amr bin Hazm dari Abdullah bin Amr dari Nabi SAW.” 
Abu Hatim juga telah mentashih riwayat ini. 


— Musnad Imam Ahmad 


MEA) ora teka II TS SAS ah V1 
asa oa 3 pa IL AS 
7063 6. Outaibah bin Sa'id telah menceritakannya kepada kami 
dengan sanadnya dan maknanya, tetapi ia berkata, “Dan yang tersisa 


hanyalah ampas dari manusia, dan kalian meninggalkan urusan 
618 ' 


orang awam kalian. 


33 


IS el Tag AN Ga aa - 13 Wa Ve 


TAI Ii PN EN PA UN 
Be gs Sa aa On PC ip Mpg ore 4 “. Ya PN 5 1 o & 
San CA #JB palang dala Ml lp Al dm) af gr up AI 
“9 BP LAI Sama Hb 
7064. Outaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ibnu 
Lahi'ah menceritakan kepada kami dari Al Oasim bin Abdullah Al 
Ma'afiri, dari Abu Abdurrahman Al Hubuli, dari Al Oasim bin Al 
Barahi, dari Abdullah bin Amru, sesungguhnya Rasulullah SAW 
bersabda, “Barangsiapa yang mengeluarkan shadagah tetapi tidak 


menemukan kecuali seorang barbar maka hendaknya ia 
mengembalikannya (menarik kembali shadagahnya). sa 


68 Sanadnya shahih. Outaibah bin Sa'id adalah seorang yang tsigah, tsabat dan 
terkenal, Ahmad mengambil riwayat darinya, begitu pula dengan para penulis 
Kutubussittah kecuali Ibnu majah, ia meriwayatkan dari melalui perantara. 
Hadits ini mengulang hadits sebelumnya. Ahmad bermaksud bahwa Outaibah 
menceritakan kepada mereka tentangnya dari Ya'gub bin Abdurrahman dengan 
sanad yang sebelumnya. 

69 Sanadnya shahih. Al Oasim bin Abdullah Al Ma'afiri, telah diterjamahkan 
biografinya oleh Al Hafizh dalam At-Ta "il (338-339) begini: Dari Abu 
Abdurrahman Al Hubuli dan Ibnu Lahi'ah meriwayatkan darinya. Ibnu Hibban 
telah menyebutkannya dalam Ats-Tsigat, begitupula yang ditulis oleh syaikh 
kami Al Haitsami, dan aku mengiranya adalah Huyay bin Abdullah!” itulah 


Musnad Imam Ahmad — (73: 


yang dikatakan oleh Al Hafizh dan aku tidak mengerti apa ini?! Pertama: Aku 
tidak menemukannya dalam Al Ikmal oleh Al Husaini, secara pasti itu adalah 
merupakan tambahan-tambahan untuk At-Tahdzib. Kedua: Anggapan Al Hafizh 
bahwa dia adalah “Huyay bin Abdullah” adalah tidak berdasar. Al Bukhari telah 
menulis biografinya dalam Al Kabir (4/1/160), ia berkata, “Al Oasim bin 
Abdullah Al Ma'afiri, Ibnu Al Musayyib mendengar bahwa orang-orang 
melakukan umrah setelah thawaf ifadhah. Dikatakan oleh Sa'id bin Afir dari 
Yahya bin Ayyub.” Ibnu Hibban telah menulis biografinya dalam Ats-Tsigat 
(halaman 586) dia mengatakan, “Al Oasim bin Abdullah Al Ma'afiri adalah 
salah seorang penduduk Mesir, ia meriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib dan 
Yahya bin Ayyub Al Mishri meriwayatkan darinya.” Dia adalah seorang syaikh 
terkenal, meriwayatkan dari dua orang tabi'in, yaitu Sa'id bin Al Musayyib, 
sebagaimana yang disebutkan oleh Al Bukhari dan Ibnu Hibban, dan Abu 
Abdurrahman Al Hubuli, sebagaimana yang terdapat di sini. Dua orang syaikh 
terkenal meriwayatkan darinya, yaitu Yahya bin Ayyub, sebagaimana yang 
dikatakan oleh Al Bukhari dan Ibnu Hibban, dan Ibnu Lahi'ah, seperti yang 
terdapat di sini, aku tidak mengerti dari mana muncul keraguan tentangnya dan ' 

: ' anggapan bahwa dia adalah Huyay bin Abdullah?! Kemudian Al Bukhari telah 

| mentsigahkannya bahwa dia tidak tidak ada celanya, begitu pula dengan Ibnu 
Hibban, dia menyebutkannya dalam Ats-Tsigat, tidakkah cukup semua ini?! Al 
Oasim bin Al Barahi: pembuktiaannya dan biografinya telah disebutkan pada 
(6755). Kami tambahkan di sini bahwa Ibnu Hibban telah menyebutkannya 
dalam “Ats-Tsigar” (halaman 309). Hadits ini telah disebutkan oleh Al Haitsami 
dalam Majma' Az-Zawaid (4:234) dan ia berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad 
dan di sana terdapat Ibnu Lahi'ah, haditsnya hasan dan perawi-perawi lainnya 
adalah fsigah.” Kemudian ia menyebutkan untuk kedua kalinya (10:72) dan 
mengatakan hal yang sama. Ala'uddin Al Muttagi Al Hindi menyebutkannya 
dalam Muntakhab Kanz Al Ummal (Tercetak dalam hamisy Al Musnad cetakan 
Al Halabi Juz. 3 hal. 4) dan memberi tanda padanya dengan tanda Ahmad dan 
An-Nasa'i “Dari Ibnu Amr,” kemudian ia berkata, “Dan Ibnu Al Jauzi 
mengatakan, Orang-orang Barbar pada saat itu adalah orang-orang kafir. Ini 
adalah penjelasan yang bagus yang didukung apa yang akan disebutkan dalam 
Musnad Abu Hurairah (8789), Dikatakan, “Datang seorang laki-laki kepada 
Nabi SAW, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadanya, “Kamu dari 
mana?” ia menjawab, “Barbar” Rasulullah SAW berkata kepadanya, “Berdiri 
dari hadapanku,” dia berkata dengan sikutnya seperti ini, ketika dia berdiri dari 
beliau, Rasulullah SAW mendatangi kami dan berkata, “Sesungguhnya iman 
tidak melewati kerongkongan-kerongkongan mereka.” Sanadnya shahih 
meskipun didha'ifkan oleh Al Haitsami dengan adanya Abdullah bin Nafi”, ia 
me-waham-kannya dan mengiranya adalah Ibnu Nafi” maula Ibnu Amr padahal 
dia adalah “Abdullah bin Nafi' Ash-Shaigh Al Makhzumi,” seperti yang akan 

- kami jelaskan di sana —Insya Allah—. 


—— Musnad Imam Ahmad 


o 0.3 0. Sc. 3. as - . sdah Po Na | 1 
HP TA oi YAH Asa Gp Te Loder V0 


& 


- 
85. 


Af AE AE AN aa PI NG PA 
PN NA me PA PO Ae UN 
SAI Ti UI cp yag Aki Ya lg IE elo al 
JR Op ga db ra syal S JB Giat 
7065. Gutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ibnu 
Lahi'ah menceritakan kepada kami dari Huyayy bin Abdullah, dari 
Abu Abdurrahman Al Hubuli, dari Abdullah bin Amru bin Al Ash: 
Sesungguhnya Nabi SAW bertemu dengan Saad pada saat dia sedang 
berwudhu, beliau bertanya, “Kenapa berlebihan wahai Sa'ad?” ia 
menjawab, “Apakah dalam berwudhu ada berlebih-lebihan?” beliau 
menjawab, “Ya, meskipun kamu berada di sungai yang mengalir. dasi 


| Lo Dan kan Bad aa. | 
SP Sa ee Bab TS GAS VM 


1 ag Pi aan NA “2 . .. SK . .. 70 Oo. 
Al Iya) Jb JB AE oi AP oi AN ae PAN GA X6 
3, « P4 : “Xx -. 2 .. an -, 2 or- Aa “5 
Pa Jeje Sia Anal (PN Kej teoy ls MI le 
€ Sa ai Lg # nga or - ot... - 

JR IE Ola 0 JAS ale Ce esas 


- 
2... . 
. 


. : 2 .. . . 3 .. £ rd Lot Te 2 a 
VI AL AI Up ma Bl bla G3l BB JB OLI 


s80 Sanadnya shahih dan telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1:84-85) melalui 
jalur Outaibah dengan sanad ini, orang yang menjelaskannya menukilnya dari 
Zawa'id Al Bushairi, ia berkata, “Sanadnya dha'if, karena dha'ifnya Huyay bin 
' Abdullah dan Ibnu Lahi'ah.” Kami berbeda pendapat dengannya dalam hal ini, 
sebagaimana yang sudah sering kami jelaskan tentang Ibnu Lahi'ah dan 
sebagaimana yang telah kami tarjihkan pembuktiaanya Huyay bin Abdull: 
pada nomer (6596). 


Musnad Imam Ahmad — 


rd 


A £ ” : Aa SaN SAR yng " basa 2 Sand ea 
SY Go Bibn FP SV Bp dj Y damai 


“md Jani SP PN 

7066. Outaibah menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami dari Amru bin Yahya, dari Abu 
Abdurrahman Al Hubuli, dari Abdullah bin Amru bin Al Ash, dia 
berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Timbangan-timbangan pada 
hari kiamat akan diletakkan, maka didatangkan kepada seseorang, 
lalu diletakkan di telapak tangannya, lalu diletakkan apa yang 
dihitung atasnya, maka timbangan itu mulai miring” beliau berkata, 
“Lalu karenanya dia dimasukkan ke neraka” beliau berkata, “Apabila 
dipalingkan dengannya maka seseorang dari sisi Allah akan berteriak 
mengatakan, . “Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru, 
sesungguhnya ia tersisa untuknya, kemudian didatangkan dengan 
sebuah tanda yang di dalamnya terdapat “La Ilaha Illallah” lalu 
diletakkan bersama orang itu di telapak tangannya sampai 
timbangannya miring. na 


881 Sanadnya shahih dengan kesalahan pada salah satu nama perawinya “Amr bin 
Yahya” inilah yang terdapat pada ketiga asal Musnad di sini dan di tulis pada 
hamisynya di (») : “Ucapannya Amr bin Yahya, dalam At-Tirmidzi dan Ibnu 
Majah adalah “Amir bin Yahya.” Insya Allah tambahan penjelasan tentang ini 
akan datang pada saat mentakhrijnya. Hadits ini telah disebutkan oleh Al 
Haitsami dalam Majma' Az-Zawa'id (10:82) tentang tema ini dan ia 
mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan di sana terdapat Ibnu Lahi'ah, 
haditsnya hasan dan perawi-perawi lainnya adalah orang-orang yang shahih” 
Dia juga mengatakan, “Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi secara singkat,” 
Maknanya telah disebutkan terdahulu dari riwayat ibnu Al Mubarak dari Al- 
Laits bin Sa'ad dari Amir bin Yahya dari Abu Abdurrahman Al Hubuli (6994). 
Kami telah sebutkan di sana bahwa ia telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu 
Majah dan Al Hakim dalam Al Mustadrak. Inilah yang dikatakan oleh Al 
Haitsami bahwa At-Tirmidzi meriwayatkannya secara singkat! Dia tidak 
meriwayatkannya secara singkat tetapi meriwayatkannya secara panjang lebar 
seperti riwayat terdahulu dan inilah yang dimaksud oleh penulis hamisy di (») 
bahwa yang benar di At-Tirmidzi dan Ibnu Majah adalah “Amir bin Yahya”. 
Secara zhahir menurut saya bahwa Ibnu Lahi'ah telah salah dalam menyebut 


— Musnad Imam Ahmad 


s o- o Lai. 13. 15 - 8 18. 
Ya NI A6 oi Ap Ip Ind Gil GAS 3 Bas NN 


s Ri La) tu Sp Ka 2 o aa PR oi Si Ta 
LA anak ta AS HE iSah 
IG AS PRATKA ng de 2 Ie MI 5 215 

Ae PN NAN 


7067. Outaibah menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami dari Wahib bin Abdullah dari Abdullah bin 
Amru bin Al Ash, ia berkata, “Aku telah-melihat apa yang dilihat oleh 
orang yang sedang tidur, seakan-akan di salah satu jari-jariku terdapat 
lemak dan di yang lainnya terdapat madu, aku menjilati keduanya, 
ketika pagi hari, aku menceritakan itu kepada Rasulullah SAW, beliau 
. “berkata, “Kamu membaca dua kitab, Taurat dan Al Furgan.” maka ia 
membaca keduanya.” Mn 


nama syaikhnya, dia menyebutnya “Amr bin Yahya” sebagai ganti dari “Amir 
bin Yahya” tetapi dikembalikan padanya bahwa At-Tirmidzi setelah 
meriwayatkan hadits tersebut (3:367) mengatakan, “Outaibah menceritakan 
kepada kami, Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami dari Amir bin Yahya” 
dengan sanad ini, yang lainnya sesuai maknanya, inilah hadits yang terdapat di 
sini dengan sanadnya dari Gutaibah, syaikhnya Ahmad terdapat di sana, At- 
Tirmidzi cukup dengan menunjukkannya dan tidak menuliskan lafazhnya, 
barangkali kesalahan yang terdapat dalam Musnad di sini pada nama “Amr bin 
Yahya,” bukanlah dari Ibnu Lahi'ah dan bukan pula dari orang yang 
meriwayatkan darinya yaitu Outaibah, maka dia menjadi salah seorang perawi 
Musnad yang pasti atau dari selainnya, dan barangkali kesalahan itu dari Ibnu 
Lahi'ah, dan At-Tirmidzi melihat kesalahannya begitu jelas, maka dia 
menyebutkan namanya dengan benar Amir bin Yahya tanpa memberi 
peringatan akan kesalahan yang terdapat di sana karena jelasnya dan 
kepastiannya tentang itu. 

882 Sanadnya shahih. Wahib —dengan alif sesudah wau— bin Abdullah Al 
Ma'afiri Al Mishri, Abu Abdillah, seorang tabi'i yang tsigah, ditsigahkan oleh 
Al-Ajali dan lainnya. Al Bukhari telah menulis biografinya dalam Al Kabir. 
(4/2/190) dan Ibnu Hibban dalam Ats-Tsigat (halaman 363). Hadits ini terdapat 
dalam Majma' Az-Zawaid (7:184) dan dikatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad, 
di sana terdapat Ibnu Lahi'ah dan di sana terdapat terdapat kelemahan.” 


Musnad Imam Ahmad — 


1G - 


SG Gl op Lah Gp II CAS aa Ip 25 Bis VA 


.. .- 


Ie Ke Ips Ol el ap al Dp db apa 
ya dy gg abah eka JI 2 6 35 HA An Ang 
Id Kd UB Ya BA, de & ee 
Pl Kak j3 tai yaa eng An tel 
PA Ie Dira way SI Se US d3 53 0 Ea 


3 ace 


SA, Ang ta an 3 aa HI “3 5 0 “Ya Te 
Han Gp Ni Gb opa J3 50 MTI EA 


Sean Sen Blah SA KS gb don La 2 P) 


(H3) HS » Oka Pia Ls) ($ Dab 5 2, 


.... .... 


LES ab IS op ae NN Na AT 


MW ana Ap Sk UD 3 DN aa 


7068. Gutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Bakar 
bin Mudhar menceritakan kepada kami dari Ibnu Al Had, dari Amru 
bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah 
SAW pada tahun terjadinya perang Tabuk bangun malam untuk 
shalat, lalu beberapa orang dari para sahabat berdiri di belakang beliau 
untuk menjaga beliau, sampai beliau selesai shalat dan datang 
menghampiri mereka, beliau berkata kepada mereka, “Pada malam 
ini aku diberikan lima perkara yang tidak pernah diberikan kepada 
seorangpun sebelumku: Adapun aku, maka.aku diutus untuk seluruh 
manusia dan yang sebelumku diutus hanya kepada kaumnya, dan aku 
diberi kemenangan atas musuh dengan perasaan takut meskipun 
antara aku dengan mereka terbentak jarak perjalanan satu bulan 


— Musnad Imam Ahmad 


mereka akan dihinggapi perasaan takut, dan barang-barang 
rampasan perang dihalalkan untukku memakannya, adapun yang 
sebelumku menggapnya sebagai sesuatu yang besar, mereka 
membakarnya, bumi dijadikan sebagai masjid dan alat bersuci 
untukku, dimanapun waktu shalat datang padaku aku bersuci dan 
shalat, dan yang sebelumku mengagungkan itu, mereka shalat dalam 


gereja-gereja dan tempat-tempat ibadah mereka, dan kelima, ia 
apakah ia, dikatakan kepadaku: mintalah, sesungguhnya setiap Nabi 
telah meminta, maka aku menunda permintaanku sampai hari kiamat, 
itu untuk kalian dan untuk orang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan 


selain Allah.” 


, Aa BN - PS NE : 
g Ce YP yah UI agan Gi W Ca NAN 


AA af ap oi AN ae Ga Calo gal LP AN 


PA Hi Lea d Peta oa Ta "f Haa Tera ae ale Ii 2, 
Ja oa Jera AAA ga Jaa un d3 JB play 4 Pa Ya 


. 
. 


Mp Aa ja PP ea Ya 


. 7069. Gutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Risydin 
mengabarkan kepada kami dari Al Hajjaj bin Syaddad, dari Abi Shalih 
Al Ghifari, dari Abdullah bin Amru bin Al Ash, sesungguhnya Nabi 
SAW bersabda, “Orang pertama yang masuk dari pintu ini adalah 
salah seorang penghuni surga” maka masuklah Saad bin Abu 
Waggash."" | 


688 Sanadnya shahih. Al Haitsami telah menyebutkannya dalam Majma' Az-Zawaid 
(10:367) dan mesingkatnya sedikit dari pertengahannya, ia berkata, 
“Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya tsigah,” lihat (763, 1361, 2256, 
2742). : 

64 Sanadnya dha'if, karena dha'ifnya Risydin bin Sa'ad, seperti yang telah kami 
jelaskan secara terperinci pada (5748). Al Hajjaj bin Syaddad Ash-Shan'ani dari 
Shan'a Syam adalah tsigah, ditsigahkan oleh Ibnu Hibban dan telah 


Musnad Imam Ahmad — (737) 


2 . Pt ad 


Bae Haa Ka Saat P4 e .. . . .. . Lan ra 
Joran JB AJE Gp Gp ayah ga Al AR 515) pal gi plan 53 


8. ot 
SP Ah 


7070. Outaibah menceritakan kepada kami, Risydin bin Saad | 


menceritakan kepada kami dari Al Hasan bin Tsauban, dari Hisyam 
bin Abu Rugayyah, dari Abdullah bin Amru bin Al Ash, dia berkata, 
“Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada penyakit menular (keyakinan 
bahwa penyakit menular dengan sendirinya bukan karena takdir Allah 
SWT), tidak ada pesimisme, tidak ada mengundi nasib dengan hamah 
(burung hantu), tidak ada kedengkian dan hasad itu adalah 
benar”. 8? 


diterjamahkan oleh Al Bukhari dalam Al Kabir (1/2/374). Abu Shaleh Al 
Ghifari: namanya Sa'id bin Abdurrahman, seorang tabi'i yang tsigah, telah 
disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsigat dan dicantumkan biografinya 
oleh Al Bukhari dalam A4! Kabir (2/1/449). Berita gembira masuk ke surganya 
Sa'ad bin Abu Waggash ditetapkan melalui mutawatir maknawi dalam banyak 
hadits, di antaranya apa yang telah disebutkan dalam Musnad Abdurrahman bin 
Auf (1675). Adapun hadits ini, maka setelah pencariaan dan pembahasan yang 
lama, saya tidak pernah menemukannya di tempat lain dan Al Haitsami pun 
tidak menyebutkannya dalam Majma” Az-Zawaid, barangkali terdapat di sana, 
di tempat yang belum kutemukan. 

Sanadnya dha'if, karena dha'ifnya Risydin bin Sa'ad. Hisyam bin Abu 
Rugayyah: orang Mesir dari golongan tabi'in yang Isigah, telah dicantumkan 
biografinya Bukhari dalam Al Kabir (4/2/192) dan Ibnu Hibban dalam Ats- 
Tsigat (halaman 363). Keduanya menyebutkan bahwa dia meriwayatkan dari 
Amr bin Al Ash dan keduanya tidak menyebutkan bahwa ia meriwayatkan dari 
Abdullah bin Amr. “Rugayyah” sebagaimana telah diberi harakat oleh Al 
Hafizh dalam At-Ta'jil (432). Hadits ini telah disebutkan oleh Al Haitsami 
dalam Majma' Az-Zawa'id (5:101) dan dikatakan di sana, “Diriwayatkan oleh 
Ahmad, di sana terdapat Risydin bin Sa'ad dan dia adalah dha'if, dan telah 
ditsigahkan dan para perawinya adalah tsigah.” Maknanya shahih, terdapat 
dalam banyak hadits yang shahih, terkenal dalam buku-buku sunnah. Lihat 
beberapa di antaranya yang telah disebutkan (1502, 1554, 2425, 3032, 4198, 
4775, 6405) dan yang akan datang (12205, 12350, 12591, 12806) dan lain-lain. 


685 


— Musnad Imam Ahmad 


Pe 3 ai 


Hb ado Ii IP Td HI ES TS GAS VA 
Pe ng “0. - : .. ee . 2 . .. 
Ale Ito TI IL 2G ogah HM PS yi arak 
“. , 5 ae bed ANA 5 Maa “ & na Si id os. .. 
ce al N Peng JW Pal 3 ja cal 1 ee L "la (alun 3 
.. PA . 2... ey. Hd - keran 7 Oo... 235 ..X 
Ba ya Ud 3 XS SN 3 pg Kata tu ag Par) 
PA PE Na 
7071. Outaibah menceritakan. kepada kami, Ibnu 
Lahi'ah menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abu Habib, dari 
Amru bin Al Walid, dari Abdullah bin Amru, dia berkata, “Aku 
bertanya kepada Nabi SAW, aku berkata, “Wahai Rasulullah, Apakah 
engkau merasakan wahyu?” Rasulullah SAW menjawab, “Ya, aku 
mendengar suara gemerincing, kemudian pada saat itu aku terdiam, 


maka tidak sekalipun diwahyukan kepadaku melainkan aku mengira 
bahwa diriku meninggal. s0 


en. . Pai . te 1 » 8 al .. 
OS da Hedi gs ang) Ki Kam 3 Kab .VVY 


AU AN aah eka Sea Ko AI Ii Ie IS 


td 


GA KN J3 ea pan MA Fi BS 


686 Sanadnya shahih. Disebutkan dalam Majma' Az-Zawa'id (8:256) dan dikatakan: 
Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabarani dan sanadnya hasan.” Ucapan 
beliau Tafidhu sebagaimana yang disebutkan dalam (x e), Al Faidh adalah Al 
Maut Ibnul Atsir berkata, “Dikatakan Fadhat nafsuhu yakni Air liurnya yang 
terkumpul di kedua mulutnya pada saat ruhnya keluar.” Dan dalam (4) dan 
Majma' Az-Zawaid “Tugbadhu” dan dia juga adalah transkrip di hamisy (), dan 
artinya sudah jelas. 


Musnad Imam Ahmad — 


5 2 so. 2 at Ta 5 T 3. 
sar DAA ea “. SI, 3S 3 (SIG Y 2JU Sa Jp) 
MPN bait ya Oa 


7072. @utaibah menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami dari Al Harts bin Yazid, dari Jundub bin 
Abdullah, dari Sufyan bin Auf, dari Abdullah bin 'Amru, dia berkata, 

“Aku bersama Rasulullah SAW dan matahari telah terbit, beliau 
berkata, “Akan datang suatu kaum kepada Allah pada hari kiamat, 
cahaya mereka seperti cahaya matahari'.” Abu Bakar berkata, 


“Apakah itu kami wahai Rasulullah?” beliau menjawab, “Bukan, bagi 


kalian kebaikan yang banyak, tetapi mereka adalah orang-orang fakir 3 


dan orang-orang yang berhijrah dari seluruh penjuru bumi.” 


GUA dab AAN Gb SAI Hah 1G) .e VVY 
- . » “ ra 5 2 3 Ig . p - 2 
IS jan uni H OrdUo Ga 1JB GA 2 Bea ya 1 Jai 


3 0 G 42 oo 


das yan FS ni Ca 
7072 p. Dan beliau bersabda, Mana orang-orang 
yang terasing, Berbahagialah orang-orang .yang terasing, 
Berbahagialah orang-orang yang terasing,” lalu ditanyakan kepada 
beliau, “Siapakah orang-orang yang terasingkan wahai Rasulullah?” 
Beliau menjawab, “Orang-orang shalih berada di antara orang- 
orang jahat yang banyak, orang yang berbuat maksiat lebih banyak 
dari orang yang taat. ”8 


1 Sanadnya shahih. Telah disebutkan terdahulu yang sama dengan maknanya dari 
riwayat Hasan bin Musa dari Ibnu Lahi'ah dengan sanad ini (6650 4). 

88 Sanadnya shahih dengan sanad sebelumnya. Telah disebutkan pula terdahulu 
dari riwayat Hasan bin Musa (6650) dan kami telah tunjukkan yang ini dan 
yang sebelumnya di sana. 


— Musnad Imam Ahmad 


Sae Oka Cia 1 xp Ip IS UAS NAVY 
A Na PAN AP .. p y . St P3 “1  .. Pa 
SI Gin Ka aa tayab gi MAP OP PAP yi Bl Up 2f ai 
7073. Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Najih menceritakan kepada 
kami dari Abdullah bin Amir, dari Abdullah bin Amru, sampai kepada 
Nabi SAW, beliau bersabda, “Barangsiapa tidak mengasihi yang kecil 
dan mengetahui hak yang besar maka dia bukan termasuk golongan 
kami.” 8 


Ma BAGAN AI K2 IE LA PAN AG EA Vk 


s 


Lp Jia HN EA IG KEB al oi KA 3 KA ya Ea 
' 5 aa TS -.. Aa Tensn Asoka an 1 Nan 
IN Igy SE 18 0S op MX 5 hat 38 EA oi elah 
8... . Aa Para “ 5 : .. BARA Pang jasa . | 
an BA AN ab GS ja US Ielwg dls MI ee 
C3 (3 - . - G 5 ) 37 yaa Ta 0 
AA 03 Naa P3 aa Jala yh BiRU NN 
7074. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Abdullah (Dia adalah Ibnu Ahmad), aku mendengarnya dari Abdullah 
bin Muhammad bin Abu Syaibah, ia berkata: Ibnu Fudhail 
menceritakan kepada kami dari Atha bin As-Saib dari ayahnya dari 
Abdullah bin Amru, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Ketika 


689 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan terdahulu beserta maknanya dari 
riwayat Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya (6733, 6935, 6937), dan 
kami telah tunjukkan ini di awalnya serta kami sebutkan bahwa Abu Daud dan 
Al Hakim telah meriwayatkannya dari sisi ini, dari riwayat Sufyan bin Uyainah 
dari Ibnu Abu Najih dengan sanad ini, dan kami telah mentahgignya di sana apa 
yang mereka perdebatkan tentang sanadnya yang terdapat pada Abu Daud. : 


Musnad Imam Ahmad — La | 


seorang laki-laki sombong akan pakaiannya, pada saat itu Allah 
perintahkan dengannya bumi maka bumi akan mengambilnya, dan. ia 
akan dihimpit atau diseret di dalamnya sampai hari kiamat. AAN, 


0. Jo 4. Era o. Ae PN 


Aa Ne 15 Ipa Hj Ona CAS N Vo 


Ka gih dn lp is ay pe ld gal 
2 Pr IG ab BA Ke 


IX 


ea 25 5 Je ea SN NI Aa 55 jab ap BI 
na bt tabat 
Fi 


Sa 


7075. Harun bin Ma'ruf menceritakan kepada kami, Abdullah 
bin Wahb menceritakan kepada kami, Usamah mengabarkan kepada - 
kami bahwa Amru bin Syu'aib menceritakan kepadanya dari ayahnya, 
dari kakeknya: Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW lalu 
berkata, “Sesungguhnya aku mendekat di telagaku sehingga jika aku 
memenuhjhnya untuk keluargaku datang unta milik orang lain lalu aku 
memberinya minum, apakah untuk hal itu aku berhak mendapatkan 


s9 Sanadnya shahih. Ibnu Fudhail adalah Muhammad bin Fudhail bin Ghazwan. 
Hadits sejenisnya telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (3:315) melalui jalur 
Abu Al Ahwash dari Atha' bin As-Sa'ib dengan sanad ini dan ia berkata, 
“Hadits hasan shahih.” Lihat apa yang sudah disebutkan dalam Musnad 
Abdullah bin Amr bin Al Khatthab (5340). “Yatajarjaru” dari “Al Jarru” yaitu 
Al Jadzbu. Dalam riwayat (x) “Wa Yatajarjaru” dengan “Wau” sedangkan 
dalam.riwayat (5 ») “Au Yatajarjaru” dengan huruf “Au” dan itulah yang benar 
Insya Allah. Dalam At-Tirmidzi Yatajaljalu atau Yatalajlaju arti keduanya 
hampir sama. 


— Musnad Imam Ahmad 


ganjaran?” Rasulullah SAW menjawab, “Pada setiap yang memiliki 


limpa terdapat ganjaran. sai 


AA abad Ah akan Ip JESI AE El NN 

0 - .. - aa ea - 4d 1 . 6. 0. age 

Sp AN IP RA ah aah DP GAN MB ai ip Ka 

SE Ann ip ialh la So Ir Ldl JB 1JB cola 
teab ye wish uh Cas 


7076. Abdul Jabbar bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, yaitu Al Khaththabi, Bagiyyah menceritakan kepadaku dari 
Muhammad bin Al Walid Az-Zubaidi, dari Amru bin Syu'aib, dari 
ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah SAW bersabda (kepadaku), 
“Barangsiapa yang menyentuh kemalauannya maka hendaknya dia 
berwudhu dan siapapun perempuan yang menyentuh kemaluannya 
maka hendaknya ia berwudhu.” | 


€1 Sanadnya shahih. Usamah: dia adalah Ibnu Zaid Al-Laits. Hadits ini telah 
disebutkan oleh Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawaid (3:131) dan ia berkata, 
“Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya tsigah.” “Harra” dengan “Ha” 
yang difathah dan “Ra” yang bertasydid dan dengan alif magshurah, dan 
menulisnya dengan “ya” lebih bagus, dan dengan itulah ia ditulis dalam (e) dan 
Majma' Az-Zawaid, sedangkan dalam (5 p) ditulis dengan “Hara” dengan alif 
mamdudah yang disertai hamzah, dan itu salah. Ibnu Al Atsir berkata, “Al 
'Harra”: “Fa'la” dari “Al Harr” isim muannats dari “Harran” dan keduanya 
untuk “Mubalaghah”. Maksudnya adalah karena sangat panasnya dia kehausan 
dan mengering karena kehausan. Artinya bahwa dalam setiap pemberian minum 
kepada yang memiki limpa yang mengering karena kehausan terdapat ganjaran. 
Dikatakan “Yang dimaksud dengan limpa yang mengering kehausan adalah 
kehidupan pemiliknya, karena limpanya akan kering kehausan jika di dalamnya 
terdapat kehidupan, artinya dalam memberi minum setiap yang bernyawa dari 
hewan. Ini didukung oleh hadits yang lain yaitu “Dalam setiap limpa yang 
panas terdapat ganjaran.” 

892 Sanadnya shahih secara zhahir dari an'anahnya Bagiyyah, sebagaimana yang 
akan disebutkan nanti. Abdul Jabbar bin Muhammad Al Khaththabi: sudah 
dicantumkan biografinya (2510). Hadits ini telah disebutkan oleh Al Haitsami 


Musnad Imam Ahmad — 


dalam Majma' Az-Zawaid (1:245) dan ia berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad, 
di sana terdapat Bagiyyah bin Al Walid dan dia telah mengan'anahkannya dan 
dia adalah mudallis.”” Al Baihagi telah meriwayatkannya dalam As-Sunan Al 
Kubra (1:132-133) melalui jalur Ahmad Al-Faraj Al Hijazi Al Himshi: 
“Bagiyyah bin Al-Walid menceritakan kepada kami, Az-Zubaidi menceritakan 
kepadaku, Amr bin Su'aib menceritakan kepadaku” dengan sanad seperti ini, 
kemudian Al Baihagi mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ishak Al Hanzhali (yaitu 
Ibnu Rahawaih) dari Bagiyyah dari Az-Zubaidi, dan Muhammad bin Al Walid 
Az-Zubaidi adalah tsigah, dan itulah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Al 
Muammil dari Amr, dan diriwayatkan dari sisi yang lain oleh Amr” kemudian 
dia meriwayatkannya melalui jalur Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban dari 
ayahnya dari Amr bin Syu'aib, lalu dia menyebutkannya dengan sanadnya dan 
maknanya.” Al Hazimi telah meriwayatkannya dalam Al-I'tibar (halaman 41- 
42) melalui jalur Ishak bin Ibrahim Al Hanzhali: dia adalah Ibnu Rahawaih: 
“Bagiyyah bin Al Walid menceritakan kepada kami, Az-Zubaidi menceritakan 
kepadaku, Amr bin Syu'aib menceritakan kepadaku” dengan sanad seperti ini. 
Kemudian Al Hafizh Al Hazimi berkata, “Ini adalah sanad yang shahih karena 
Ishak bin Ibrahim adalah imam yang tidak mudafi' dan dia telah mentakhrijnya | 
dalam Musnadnya. Bagiyyah bin Al-Walid adalah tsigah pada dirinya sendiri | 
dan jika dia meriwayatkan dari orang-orang terkenal maka dapat dijadikan | 
hujjah. Muslim bin Al Hajjaj dan orang-orang sesudahnya dari orang-orang 
yang memiliki buku-buku “Ash-Shahih” telah meriwayatkan haditsnya 
berhujjah dengannya. Az-Zubaidi adalah Muhammad bin Al Walid, Oadhi di , 
kota Damaskus, termasuk orang-orang Syam yang tsigah dan seluruh penulis 

. Ash-Shahih berhujjah dengannya. Amr bin Syu'aib adalah orang yang tsigah 
menurut kesepakatan para imam hadits, jika dia meriwayatkan dari selain 
ayahnya maka tidak seorangpun yang berbeda pendapat soal berhujjah 
dengannya. Adapun riwayatnya dari ayahnya dari kakeknya maka sebagian 
besar berpendapat bahwa itu adalah bersambung (Murtashil) dan tidak terdapat 
irsal serta ingitha' di dalamnya, dan banyak sekali para tabi'in yang 
meriwayatkan darinya. At-Tirmidzi telah menyebutkan dalam kitab Al /lal dari 
Muhammad bin Ismail Al Bukhari bahwa ia mengatakan, “Hadits Abdullah bin 
Amr dalam Bab ini —Bab menyentuh kemaluan- menurutku adalah shahih ia 
telah meriwayatkan hadits ini dari Amr bin Syu'aib lebih dari satu sisi, maka 
hendaknya tidak seorangpun beranggapan bahwa itu adalah mafaridnya 
Bagiyyah maka kemungkinan dia telah mengambilnya dari orang yang tidak 
dikenal. Tujuan dari dijelaskannya hadits ini adalah memberi pelajaran kepada 
orang yang tidak menguasai fakhrij hadits agar tidak menyerang sebuah hadits 
tanpa melakukan klarifikasi dan telah terlebih dahulu. Imam Ibnu Al Oayyim 
telah menyimpulkan ucapan Ibnu Al Hazimi ini dalam Tahdzib As-Sunan 
(1:134) dan ia mendukungnya. Lihat pula Al Habir (halaman 45) dan Nashb Ar- 
Rayah (1:58-69). | Tan 


— Musnad Imam Ahmad 


. ee 
be 2 16 


Beat la 2G Ea Ah CAS Oli Elis .V.NV 

Satin pl de oa Obupag 
apa Pari Ju ad Ls Ng 35 SS ana SI Sg Pn) 
Ag” LAI ie in ema Eat SC pa Ke 31 
ah Da 2 APA Hii Ji bah Bila LG GAN 
di GB dana ab BP cra di SU Ah pb 


. 


on yje dok Gta 

7077. Affan menceritakan kepada kami, Hammam 
menceritakan kepada kami, Gatadah menceritakan kepada kami dari 
Abu Ayyub, dari Abdullah bin Amru, ia berkata, “Rasulullah SAW 
bersabda, Waktu shalat Zhuhur adalah ketika. matahari tergelincir 
dan bayangan seseorang sama dengan tingginya selama belum tiba 
waktu Ashar, dan waktu shalat Ashar adalah selama matahari belum 
menguning, dan waktu shalat Maghrib adalah selama mega belum 
menghilang, dan waktu shalat Isya adalah sampai pertengahan 
malam, dan waktu shalat Shubuh adalah mulai dari terbitnya fajar 
selama matahari belum terbit, apabila telah terbit maka berhentilah 
karena ia terbit di antara dua tanduk syetan, atau bersama dua 
tanduk syetan.” 8 


ee 
2 nh 


III op ne MUA SL 3 Se ES VA 


0. 90 Yy, coz 3 0 - 


La Bae Pa 
PAP AIA ata PAN DA gl Po Hi Ulas CAS 


63 Sanadnya shahih dan telah disebutkan terdahulu (6966) dari riwayat 
AbdussHammad dari Hammam dengan sanad ini dan juga telah disebutkan 
hadits sejenisnya secara singkat (6993) dari sisi yang lain, lihat (6970). 


Musnad Imam Ahmad — 


Sha Otak" Te Se oi INSAN Ad 
33 Se ba ph drh MI 


7078. Yahya bin Hammad menceritakan kepada kami, Abu 
Awanah mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, Utsman bin Oais 
menceritakan kepada. kami dari Abu Harb Ad-Dailami, aku 
mendengar Abdullah bin Amru bin Al Ash berkata, “Rasulullah SAW 
bersabda, Tidaklah ada manusia yang mendapat naungan di bawah 
pohon yang rindang dan tidak adapula yang manusia yang paling 
sedikit dosanya dari seorang laki-laki yang paling benar dialeknya 
daripada Abu Dzar. si 


Pa 


2 P3 rara Ya Me DANA 

2 Bean Bian Op SAE Pp oi Bl) 
Ai "JUS JAN SA play de Al JS Ip) Us 
JB Site Ip lan | NG ja ola Jail Sis JA | 


ca Jasa — Je) tam se CA ts Y Sai Y, JG 3G 


7079. Yahya bin Adam dan Abu An-Nadhr menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata, “Zuhair menceritakan kepada kami 
dari Ibrahim bin Muhajir, dari Abdullah bin Babah, dari Abdullah bin 


Yan Sanadnya dha'if. Utsman bin Oais: ia adalah Utsman bin Umair Abu Al 
Yagzhan, dikatakan tentang nama ayahnya “Oais” sebagaimana yang telah kami 
jelaskan pada (6519), dimana Imam Ahmad telah meriwayatkannya di sana dari 
Ibnu Namir dari Al A'masy, dan kami telah mentakhrij haditsnya dan kami 
telah tunjukkan sanadnya di sana, dan telah disebutkan pula ae sanad yang 
terdapat di sini (6630). 


— Musnad Imam Ahmad 


Amru, ia berkata, “Aku sedang bersama Rasulullah SAW lalu aku ' 
menyebutkan amalan-amalan, lalu beliau bersabda, “Tidak ada hari- 
hari di mana beramal pada saat itu lebih utama dari sepuluh hari ini, ' 
mereka bertanya, “Tidak pula jihad?” ia berkata, “Lalu ia 
mengeraskan (suaranya)” beliau menjawab, “Tidak pula jihad, kecuali 
seseorang yang keluar dengan dirinya dan hartanya di jalan Allah 
kemudian ia mengorbankan nyawa yang di mikilinya yang hal iu 


terjadi pada saat itu. ngga 


?, 
Ah 


Bh A3 KN ES Si BAHAN: 

Tn pe as Maha e2 Sa an 25 0 Yg, 0. o- - o “$ 
Kai BU Gp Ud :J Cab BIP MI or Aldi 
re , : 3. Pa . , “G5 2 ia ore to 2 1 Pa 
Ie Sa PA Centil Kak Okay AIO AI iba MN yan) 


4 an Maa an 2 PR na te aan 2.0 Pe PP aa 4 
Bg Jo S3 UI JW te) Cdkad taka Ale AI 
Pa st Ai or Anna ta eka 
Ae 3 DAS AS) dad ce0) Jia Sama 
7080. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Abu Bakar 
menceritakan kepada kami dari Abu Ishak, dari As-Saib bin Malik, 
dari Abdullah bin Amru, ia berkata, “Ketika Ibrahim putra Rasulullah 
SAW wafat terjadilah gerhana matahari, kemudian Rasulullah SAW 
berdiri lalu shalat dua rakaat, beliau memanjangkan berdirinya, 
kemudian rukuk sepanjang berdirinya, kemudian sujud sepanjang 
rukuknya, lalu shalat dua rakaat seperti itu, kemudian salam.”696 


695 Sanadnya shahih dan diulang (6560) dengan sanad ini, dan telah disebutkan 
pula (6559) dari riwayat Abu Kamil dari Zuhair dengan sanad ini, dan sebelum 
itu juga telah disebutkan beserta maknanya (6505) dari sisi yang lain dengan 
sanad hasan. 

696 Sanadnya shahih. Abu Bakar adalah Ibnu Abu Syaibah. Abu Ishak: Dia adalah 
As-Sabi'i Al Hamdani. As-Sa'ib bin Malik: dia adalah ayah Atha' bin As-Saib, 
ja adalah seorang tabi'i, tsigah dan terkenal, pentsigahannya dan terjemahnya 

' telah disebutkan (596, 6483). Kami juga telah tunjukkan perbedaan tentang 


Musnad Imam Ahmad — SA | 


1 an en aa ee YM 


. . 


PA So PEN LAI Una JI san 


Ke bea hy jaan tan “JG 


. 


adi BI yu Cek Aa 


Man ayat: dna la fa 


7081. Abdullah bin Yazid menceritakan kepada kami, Sa'id 
bin Abu Ayyub menceritakan kepada kami, Syurahbil bin Syarik Al 
Ma'afiri menceritakan kepadaku dari Abdurrahman bin Rafi' At- 
Tanukhi, dia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Amru bin Al Ash 
berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Aku tidak 
peduli, aku tidak datang atau aku tidak berkendaraan, jika aku minum . 


nama ayah As-Saib “Malik” atau “Yazid” disebutkan pula dia adalah “Zaid” 
| dan dia adalah yang dijelaskan oleh Ibnu Hibban dalam biografinya di Ats- 
Tsigat (210). Al Bukhari telah mencantumkan biografinya dalam Al Kabir 
| (2/2/155) dan menunjukkan hadits ini, ia berkata, “Adapun AbdussHammad 
maka ja berkata, “Dari Syu'bah dari Abu Ishak dari As-Sa'ib bin Malik dari 
Abdullah bin Amr, dan diikuti oleh Abu Bakar bin Ayyasy. AbdussHammad 
mengatakan, “Syu'bah berkata, “Dia adalah Abu Atha'' dan AbdussHammad 
berkata, “Atha” menceritakan kepadaku, ayahku memberitahu kepadaku bahwa 
Abdullah bin Amr menceritakan kepadanya —tentang gerhana—” Ini adalah 
isyarat terhadap hadits ini, tetapi ucapannya tentang riwayat Syu'bah “Dari 
Abdullah bin Umar” menurut saya adalah kesalahan dari orang-orang yang 
mencatat, yang benar adalah “Abdullah bin Amr, karena ucapannya “Dan 
diikuti oleh Abu Bakar bin Ayyasy” menunjukkan hal tersebut, karena riwayat 
Abu Bakar bin Ayyasy dari Abu Ishak adalah riwayat yang terdapat di sini, 
yaitu hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash, dan diperkuat bahwa Syu'bah juga 
meriwayatkan dari Atha bin As-Saib dari ayahnya dari Abdullah bin Amr, 
sebagaimana yang telah disebutkan pada (6763), dan sebagaimana yang telah 
kami rinci dalam Al-Istidrak (No: 2729). Haditsnya telah disebutkan secara 
panjang lebar (6483) dari riwayat Ibnu Fudhail dari Atha' dari ayahnya dari 
Abdullah bin Amr. Di sana telah kami tunjukkan semua riwayat-riwayatnya 
dalam Al Musnad dan salah satunya adalah riwayat ini. 


. — Musnad Imam Ahmad 


i 
|) 


'tiryag (penangkal racun) atau aku menggantungkan tamimah atau 
— aku mengatakan syi'ir dari sisi diriku. na 


.30 Y, 50. HS 


ed . .3 4 2. . 
Giaa JG 1 ea Ana Manan JB .VSAY 


oo. .. 3 50 


Pa Ia as Pr kep sn Gin 
Tt uh ru dn 2 Se Joan Ip ya oi yah 
Nag Ta HS Mg Ie LAI (Si tell al AS 
tah Gt HS NA SB MS aan sal Jp - JG 
v SAS Haa La Ah A) cola Pe sa, - JG Kena La Wis 


of 


dan una ka 


7082. Abdullah bin Yazid menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Haiwah menceritakan kepada kami, dia berkata: Rabi'ah bin 
Saif Al Ma' afiri menceritakan kepadaku dari Abdurrahman Al Hubuli, 
dari Abdullah bin Amru bin Al Ash, dari Rasulullah SAW, 
“Bahwasanya beliau melihat Fathimah putrinya, lalu beliau berkata 
kepadanya, “Dari mana kamu datang?" dia menjawab, “Aku datang 
dari belakang jenazah laki-laki ini” beliau bertanya, “Apakah kamu 
mencampai Al-Kuda bersama mereka?” ia menjawab, “Tidak, 
bagaimana aku dapat mencapai Al Kuda (keletihan karena berijtihad) 
sedangkan aku telah mendengar darimu apa yang telah aku dengar” 
beliau berkata, “Dan demi jiwaku yang berada di tangan-Nya, 


697 Sanadnya shahih dan telah disebutkan terdahulu (6565) dari riwayat Abdullah 
bin Yazid dari Haiwah bin Syuraih dari Syurahbil bin Syarik dengan sanad ini. 
Kami tunjukkan di sana bahwa Abdullah bin Yazid meriwayatkannya dari dua 
syaikh, Haiwah bin Syuraih, dalam riwayat terdahulu dan Sa'id bin Abu Ayyub 
dalam riwayat Abu Daud, dan inilah juga yang diriwayatkan oleh Ahmad dari 
Abdullah bin Yazid dari Sa'id , dan kami telah menjelaskannya secara terperinci 
tentang sanad-sanadnya dan takhrijnya di sana. 


Musnad Imam Ahmad — 


seandainya kamu mencapai Al Kuda maka kamu tidak akan melihat 
surga sehingga kakek ayahmu melihatnya. 2 


AA Ui MA na Aa N GAY 
Tana DA pg an 3 Lupa - As, 
“ "5 P ad 
roma Ai de oi JH P wing CA Ie Us 
Ha BR 2G | Hye) Ie Ye LS RU 
and Ag Ga Sang SSP depk PA ai 

3 Bie sus Sims Ku eren us 

7083. Abdullah bin Yazid menceritakan kepada kami, 
(Abdullah bin) Ayyasy bin Abbas Al Oitbani menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Aku mendengar ayahku berkata: Aku mendengar Isa 
bin Hilal Ash-Shadafi dan Abu Abdurrahman Al-Hubuli berkata: 
Kami mendengar Abdullah bin Amru berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, “Akan ada di akhir umatku orang-orang 
yang mengendarai di atas pelana pelana kuda seperti orang-orang 
laki, mereka turun di pintu-pintu masjid, wanita-wanita mereka 


terbuka auratnya, telanjang, di atas kepala-kepala mereka seperti 
jambul kuda, laknatlah mereka karena sesungguhnya mereka 


8 Sanadnya hasan dan telah disebutkan terdahulu secara panjang lebar (6574) dari 
riwayat Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Yazid dari Sa'id bin Abu Ayyub 
dari Rabi'ah bin Yusuf dengan sanad ini. Kami telah tunjukkan di sana bahwa 
Al Hakim dan Al Baihagi telah meriwayatkannya secara singkat melalui jalur 
Abdullah bin Yazid dan Haiwah bin Syuraih dari Rabi'ah, dan inilah riwayat 
Abdullah bin Yazid dari Haiwah. 


-— Musnad Imam Ahmad 


terlaknat, seandainya di belakang kalian terdapat suatu umat maka 
wanita-wanita kalian akan melayani wanita-wanita mereka 


sebagaimana wanita-wanita umat sebelum kalian melayani 
kalian.” 


s9 Sanadnya shahih. “Abdullah bin Ayyasy bin Abbas Al Oitbani” Abu Hatim 
berkata, “Tidak kuat, terpercaya, menulis haditsnya dan dekat dengan Ibnu 
Lahi'ah.” Ibnu Hibban telah menyebutkannya dalam Ats-Tsigat dan Muslim 
telah meriwayatkan satu hadits darinya dalam Shahihnya. Al Hafizh berkata, 
“Hladits Muslim dalam Asy-Syawahid bukan dalam Al Ushul!” Itulah yang 
dikatakan oleh Al Hafizh, tetapi hadits yang dimaksud dalam Shahih Muslim 
(2:13) asalnya memang ia masukkan untuk hadits kemudian disertakan dua 
riwayat sebagai bukti untuknya, maka haditsnya terdapat dalam Ushul bukan 
dalam Syawahid. Hal itu diketahui dari pembahasan sanad-sanad, dan kami 
telah tunjukkan sebagian riwayat Abdullah bin Ayyasy ini dalam penjelasan 
(6575). Abu Ayyasy bin Abbas adalah tsigah, biografinya telah disebutkan pada 
(6575). Dalam ketiga ushul Musnad terdapat kesalahan dalam sanad, di sana 
terdapat “Abdullah bin Zaid menceritakan kepada kami, Ayyasy bin Abbas Al 
Oitbani menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar ayahku..” 
dalam hamisy (e) naskahnya: dalam transkrip: “Abdullah bin Ayyasy bin Abbas 
menceritakan kepada kami” ini adalah salah dan yang benar apa yang dalam 

| ushul! Transkrip-transkrip yang ditunjukkan oleh penulis hamisyah adalah yang 

benar dan apa yang terdapat dalam ushul ini, yaitu (e) dan kedua ushul yang lain 
(8 p) adalah benar-benar salah: 
Pertama: Karena ayahnya Ayyasy, yaitu Abbas Al Oitbani tidak pernah 
diketahui mempunyai suatu riwayat dan biografinya tidak pernah disebutkan 
dalam referensi manapun, seandainya riwayatnya terdapat dalam Musnad, 
sebagaimana yang terdapat dalam zhahir ushul, maka “mereka akan 
menunjukkannya. 
Kedua: Abdullah bin Yazid Al Mugri diketahui meriwayatkan dari Abdullah bin 
Ayyasy bin Abbas, sebagaimana yang tampak dari terjemahnya dalam At- 
Tahdzib dan lainnya. 
Ketiga: Abdullah bin Ayyasy dikenal meriwayatkan dari ayahnya, sebagaimana 
biografi Ayyasy dan putranya dalam Ai-Tahdzib dan sebagaimana biografi 
Ayyasy dalam At-Tarikh Al Kabir yang ditulis oleh Al Bukhari (4:488) karena 
itulah kami tambahkan dalam sanad kalimat “Abdullah bin” dari orang yang 
kuat dan meyakinkan, dari sebagian transkrip yang saya tunjukkan dalam 
hamisy (p). Setelah kami merasa yakin dari bukti-bukti ini akan legalitas yang . 
terdapat dalam transkrip-transkrip itu bahwa hadits berasal dari riwayat 
“Abdullah bin Ayyasy bin Abbas dari ayahnya” dan bukan berasal dari riwayat 
“Ayyasybin Abbas dari ayahnya.” Hadits diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Al 
Mustadrak (4:436) melalui jalur Abdullah bin Wahb: “Abdullah bin Ayyasy Al 
Gatbani memberitahu kepadaku dari ayahnya dari Isa bin Hilal Ash-Shadafi dari 


Musnad Imam Ahmad — 


Abdullah bin Amr,” ia menyebutkan yang sama dengannya secara marfu'. Al 
“Hakim berkata, “Hadits shahih menurut syarat syaikhain dan keduanya tidak 
meriwayatkannya” Adz-Dzahabi mengatakan, “Abdullah (yakni Al Oatbani) 
meskipun dijadikan hujjah oleh muslim tetapi Abu Daud dan An-Nasai telah 
mendha'ifkannya dan Abu Hatim berkata, “Dia dekat dengan Ibnu Lahi'ah,” Al 
Haitsami telah menyebutkannya dalam Majma' Az-Zawaid (5:137) dan ia 
berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabarani dalam tiga tempat, dan 
para perawi Ahmad adalah perawi-perawi Shahih” Al Mundziri 
menyebutkannya dalam At-Targhib wa At-Tarhib (3:101) dan ia berkata, “Ibnu 
Hibban meriwayatkannya dalam Shahihnya dan lafazhnya darinya, dan Al 
Hakim, dan ia berkata, “Shahih menurut syarat Muslim.” Tetapi di sana terdapat 
nama seorang sahabat “Abdullah bin Umar” aku berkeyakinan bahwa ini adalah 
kesalahan dari penerbit atau pencatat. Sabda beliau dalam hadits “Fi Suruj” 
inilah yang tertulis dalam (& ») dan Az-Zawaid. Dalam () Ala As-Suruj yaitu 
transkrip dengan hamisy (4). Dalam At-Targhib As-Suruj tanpa huruf wau, dan | 
| menurut saya ini adalah kesalahan cetak, karena jamak “Suruj” adalah “Suruuj” : 
| — dengan huruf Wau. Adapun “Suruj” tanpa wau adalah jamak dari “Siraj.” Sabda 
| beliau “Di pintu-pintu masjid” dengan jamak dalam riwayat (5), 4z-Zawaid, At- | 
Targhib dan transkrip dengan hamisy (6). Dalam (» DJ Al Masjid dengan kata 
tunggal. Sabda beliau di awal hadits “Sayakunu fi akhiri ummati ......... » 
terdapat sedikit kerancuan makna, mengumpamakart laki-laki dengan laki-laki 
terjadi kerancuan dan pemaknaannya dipaksakan. Dalam riwayat hakim tidak 
ditemukan pengumpamaan ini, tetapi lafazhnya berbunyi “Sayakunu fi Akhiri 
Hadzihil Ummah Rijalun Yarkabunal Matsayir hatta ya'tu Abwaba 
masajidihim, nisa'uhum kasiyat ariyat...” maknanya jelas. Dalam riwayat Ath- 


Thabarani —sebagaimana yang ditulis oleh Al Haitsami dalam Az-Zawaid— 
“Sayakunu fi Ummati Rijalun Yurkibuna Nisa'uhum ala Suruj Kasybahirrijal 
lafazh Yurkibu dirubah oleh “penerbit Majma' Az-Zawa'id —karena: 
kesembronoan dan kebodohannya— lalu dijadikan Yurkibu. Secara zhahir 
menurutku yang benar adalah “Yurkibuna Nisa'ahum.” Apapun itu, maka apa 
yang dimaksud oleh hadits itu sudah jelas dan nyata dan telah terbukti di zaman 
kita sekarang ini, bahkan sebelumnya. Adanya wanita-wanita yang tidak 
berpakaian yang mendapatkan laknat. Sabda beliau “Ka'asnimatil Bukhti” 
jamak dari kata “Sanam” yaitu punggung binatang yang paling atas. Ibnu Al 
Atsir mengatakan, “Mereka adalah wanita-wanita yang secara umum memakai 
makani di atas kepala-kepala mereka, mereka membesarkannya dengan itu, dan 
| itu adalah merupakan simbol para penyanyi.” Al Bukht adalah unta-unta yang 
| panjang lehernya, tafsirnya telah disebutkan pada (6325). Al Ijaf jamak Ajfa 
| yaitu yang kurus. 


— Musnad Imam Ahmad 


ko 3 SS . .IA0 Y 3 o- Pa 


an! F) Cu Lan Ud In op DI AS Vide VAL 


Pa 


. 


C ANN NN AN DN 2» 8 HI 2 Ie ten 2 
Oj Ja Gp dgii dng MEA lo Al Iya ama JB yel 
en AA Man 


7084. Abdullah bin Yazid menceritakan kepada kami, Sa'id ' 
bin Abu Ayyub menceritakan kepada kami, Abu Al Aswad 
menceritakan kepadaku dari Ikrimah Maula Ibnu Abbas, dari 
Abdullah bin Amru bin Al Ash, ia berkata, “Aku mendengar 


Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa terbunuh teraniaya karena 


mempertahankan hartanya maka baginya surga'. 2109 


EN up he SAN Ea KB KA ES NK 
AA . 9, La ai .. 1 o- 0. — .. 
ASM ko dl Je) JU :JG ya ai Bab png 3 
$ Ken ana Ai NA - 4 333 ... ne Tha Ba age: 2 
207p okay tailan Galun 4 Al Gonas Alang (ya Gea Ga Hkg 
- 7085. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Al 
A'amsy menceritakan kepada kami dari Amru bin Murrah, dari Abu 
Yazid, dari Abdullah bin Amru, dia berkata, “Rasulullah SAW 
bersabda, “Barangsiapa memperdengarkan kepada manusia dengan 


100 Sanadnya shahih. Abu Al Aswad: Dia adalah anak yatimnya Urwah, namanya 
adalah “Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal” pembuktiaannya telah 
disebutkan (5900). Dalam At-Tahdzib (4:7) pada biografi Sa'id bin Abu Ayyub 
disebutkan: Diriwayatkan dari Abu Al Aswad dan Muhammad bin 
Abdurrahman bin Naufal” huruf wau di antara nama dan julukan adalah 
merupakan kesalahan cetak yang menimbulkan anggapan bahwa itu adalah dua 
orang, dan yang benar adalah tanpa huruf wau. Ikrimah: Dia adalah Maula Ibnu 
Abbas, seorang tabi'i terkenal. Hadits ini telah dijelaskan maknanya berulang- 
ulang dari sisi yang berbeda-beda, pertama pada (6522) dan telah kami 
tunjukkan di sana, dan yang terakhir pada (7055). 


Musnad Imam Ahmad — 


amalannya Allah akan memperdengarkan dengannya yang 
mendengarkan makhluk-Nya, dan menghinanya serta 
merendahkannya.”"! 


Kere 03 30 385-316 


bia AR PUS) € In ALE GP AAA Bb NAN 
Kh Dipta de MA tas up Na 
BM EU Pa aa PAN coy Wa Ca AI la 


7086. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, 
Zakaria bin Amir menceritakan kepada kami, aku mendengar 
Abdullah bin Amru, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
“Orang muslim adalah orang-orang yang selamat dari lisan dan 
tangannya, dan orang yang berhijrah adalah orang yang menjauhkan 


apa yang dilarang oleh Allah kepadanya. »702 


na - Pt - 


2 Ia AE ad ap BA Elo H6 EL YaAv 

die AI ISS II Kaap gi lata Ge tan lal gp Hi 
Adu ag ad ran Yup io IS Ga dah da 
Ai ak IS ap Pa IBU up sat Ha sb ar 
in ab AA A3 “JB aan elu aj 


ex 


71 Sanadnya shahih dan diulang (6509, 6839, 6986). Sabda beliau “Samiu” dengan 
rafa' adalah sifat Allah Ta'ala. Pada (5) diberi harakat fathah di atas huruf ain, 
kami sudah jelaskan maksud kedua harakat tersebut pada (6509). 

72 Sanadnya shahih. Amir: Dia adalah Asy-Sya'bi. Haditsnya diulang (6983) dari 
sisi ini dan disingkat (7017) dari sisi yang lain. 


—— Musnad Imam Ahmad: 


sat 3 8 aa uk ef aah S3 Ad js ya 
Cp Ep d6 SIG 3G 3 Lp 

7087.  Arim menceritakan kepada kami, - Mu'tamir 
menceritakan kepada kami dari ayahnya, Abu Al Ala? menceritakan 
kepada kami dari Mutharrif, dari Abu Rabi'ah, dari Abdullah bin 
Amru, dia berkata, “Aku menyebutkan tentang puasa kepada Nabi 
SAW, lalu beliau berkata, “Berpuasalah satu hari dari setiap sepuluh 
hari dan bagimu pahala yang sembilan” (Dia berkata, “Lalu aku 
berkata, “Aku lebih kuat dari itu,” beliau berkata, “Maka berpuasalah 
satu hari dari setiap delapan hari dan bagimu pahala yang delapan” 
(Dia berkata, “Lalu aku berkata, “Aku lebih kuat dari itu,” beliau 
berkata, “Maka berpuasalah satu hari dari setiap delapan hari dan 
“bagimu pahala yang tujuh,” ia berkata, “Dan terus demikian sampai 

beliau bersabda, “Berpuasalah sehari dan berbukalah sehari”. 


73 Sanadnya shahih dengan sebuah kekeliruan di dalamnya dan akan kami jelaskan 
Insya Allah. Telah disebutkan terdahulu secara panjang lebar pada (6877) dari 
riwayat Al Jariri dari Abu Al Ala', yaitu Yazid bin Abdullah bin Asy-Syakhir 
dari saudaranya Mutharrif bin Abdullah dari Abdullah bin Amr. Telah. kami 
sebutkan di sana bahwa An-Nasa'i meriwayatkannya secara singkat dari sisi ini 
dan menambahkan seseorang dalam sanadnya yaitu Ibnu Abu Rabi'ah,” yang 
disebutkan dalam sanad ini. Di sana tambahan ini kami bebankan kesalahannya 
kepada An-Nasa'i atau salah seorang ahli sanad, itulah yang diriwayatkan 
Ahmad di sini dengan tambahan orang ini dalam sanad dari Arim dari Mu'tamar 
bin Sulaiman dari ayahnya, dan riwayat An-Nasa'i itu adalah di dalam As- 
Sunan (1:325) dari Muhammad bin Abdu Al A'la dari Al Mu'tamir dari 
ayahnya, kalau begitu kesalahan bukanlah pada An-Nasa'i dan juga bukan pada 
syaikhnya yaitu Muhammad bin Abdu Al A'la, tetapi kesalahan itu dibebankan 
kepada Al Mu'tamir bin Sulaiman atau kepada ayahnya Sulaiman bin Tharkhan 
At-Taimi. Yang saya tarjih sekarang adalah dari Al Mu'tamir bin Sulaiman, 
karena ayahnya Sulaiman At-Taimi adalah seorang hafizh dan hujjah, Sufyan 
Ats-Tsauri memasukkannya ke dalam salah seorang dari tiga hafizh kota 
Bashrah. Ibnu Hibban mengatakan, “Dia adalah salah seorang ahli ibadah dan 
orang shaleh di kota Bashrah, tsigah, berkompeten, hafizh dan mengerti 
sunnah.” Sedangkan Mu'tamar —dengan ketsigahannya dan kehafizhannya— 
tidaklah sebanding dengan ayahnya dalam hal ini. Ibnu Kharrasy berkata, “Dia 


Musnad Imam Ahmad — 


. 3803G. 3 ab 


naat PAK Oa VSAA 
NA Na Bas 
Ja Ja dl ata da is 96 Jan ala hn Jo Ip 
Xp) V3 Aa iri LN ala Yaa 15 detea YA Vp aah 
ga 


| 7088. Abu Sa'id maula Bani Hasyim menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Rasyid menceritakan kepada kami, Sulaiman 


| bin Musa menceritakan kepada kami dari Amru bin Syu'aib, dari 


ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, 
“Diyat syibhul amd (pembunuhan semi sengaja) adalah berat, sama 


dengan diyat amd (pembunuhan sengaja) tetapi orangnya tidak . 


dibunuh, dan barangsiapa membawa pedang terhunus kepada kami 
(kaum muslim) maka bukanlah golongan kami dan tidak pula bagi 
orang yang melakukan perompahan di jalan.” 


cagata De Pe 25 Gala Gas AR Ap at Bis .vAa 


adalah orang jujur yang salah dalam ingatannya dan jika ia menceritakan dari 
" kitabnya ia adalah orang yang tsigah.” Yahya Al Oaththan mengatakan, “Jika 
Mu'tamar menceritakan sesuatu kepada kalian maka tolaklah karena ingatannya 
jelek.” Tambahan perintah berpuasa delapan dari sembilan kami pastikan dari 
riwayat (& »). Kenyataannya itu tidak terdapat dalam (x) karena kelalian dari 
pencatat atau penerbit. Hadits ini adalah salah satu dari hadits panjang tentang 
ijtihad Abdullah bin Amr dalam masalah ibadah yang telah disebutkan 
terdahulu (6477) dan di sana telah kami tunjukkan kebanyakan riwayat- 
riwayatnya dalam Musnad, dan kami kehilangan sebagian darinya, dan ini 
termasuk yang tidak kami siriggung di sana. 
Sanadnya shahih dan ini disingkat dari bagian kedua dengan bagian ketiga dari 
hadits (7033). 


704 


Csej — Musnad Imam Ahmad 


P: 
: 


., . G3 SR ah 5 . . 
Las KU HE Ja PU HIja OS ang AP Ke 
ea JA usa Jb IL dip jal Bp 


| 7089. Azhar bin Al Oasim menceritakan kepada kami, Al 
Mutsanna, yaitu Ibnu Sa'id menceritakan kepada kami Dari Oatadah, 
dari Abdullah bin Babah, dari Abdullah bin Amru bin Al Ash, 
sesungguhnya Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza wa 

Jalla mengagungkan kepada para malaikat-Nya waktu sore Arafah 
bagi penduduk Arafah, lalu berkata, "Lihatlah kepada hamba-hamba- 
Ku, mereka datang kepadaku dengan rambut yang kusut dan 
berdebu' "9 


a P3 
De Ea ASN Oi Bah SAS Aa fe KA 
ocu. “ 3 (3 


Ga Jap Ol ban pa GP ab oi api Up sa 


708 Sanadnya shahih. Al Mutsanna bin Sa'id Adh-Dhubai'i Al Bashri: tsigah, 
ditsigahkan oleh Ahmad dan Ibnu Ma'in serta Abu Zar'ah dan lainnya. Al 
Bukhari telah mencantumkan biografinya dalam Al Kabir (4/1/418). Adh- 
Dhubai'i: Dinisbatkan ke Dhubai'ah bin Oais bin Tsa'labah dan dinisbatkan 
kepada tempat yang didiami oleh Bani Dhubai'ah di kota Bashrah yang telah 
disinggahi oleh selain mereka kemudian mereka menisbatkan kepadanya. 
Secara zhahir, Al Mutsanna adalah salah seorang dari mereka yang singgah di 
sana, Al Bukhari mengatakan dalam Al Kabir, “Dikatakan, Dhubai'ah singgah 
dan bukan termasuk dari mereka.” Abdullah bin Babah: Pentsigahannya telah 
disebutkan pada riwayat (5360) dan kami telah sebutkan pula beberapa 
pendapat tentang nama ayahnya, dan ini adalah pendapat keempat “Baba” 
dengan alif tanpa ha, sebagaimana yang terdapat dalam ketiga ushul di sini. 
"Dalam transkrip dengan hamisy (& p) ditulis “Babay” dengan ya, sedangkan 
pada hamisy (8) ditulis “Babah” dengan ha sesudah alif. Hadits ini telah 
disebutkan oleh Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawaid (3:251-252), dia 
mengatakan, “Ahmad dan Ath-Thabarani meriwayatkannya dalam. Ash-Shagir 
dan Al Kabir, dan perawi-perawi Ahmad adalah tsigah.” Akan disebutkan nanti 
yang sama dengan maknanya dari hadits Abu Hurairah (8033). Asy-Syu'ts 
adalah jamak dari Asy'ats yaitu rambut yang berdebu dan rambut yang jarang, 
kering dan tidak berminyak. 


Musnad Imam Ahmad — 


LA De yi ja BL Sa bs NE IG lh dls 
aa 3 os & RE, Hen D3 Os 15 agan Tg 
LK Bp Uh ol ee Ha Ap Ie lo J3 
SC AN Aa Wa ja Hb ke in ah 
Ap al Ga Cg de Ko In KP AL 

Aa an aa en 


7090. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Rasyid menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Musa menceritakan 
kepada kami dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, 
sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa terbunuh 
karena kekeliruan maka diyatnya adalah seratus ekor unta, tiga puluh 
unta ibnatu makhadh, tiga puluh unta ibnatu labun, tiga puluh unta 
jazda'ah dan sepuluh unta bani labun yang laki-laki” Rasulullah 
SAW. menilainya dengan delapan ekor unta, apabila murah beliau 
mengurangi nilainya dan bila mahal beliau menaikkan nilainya sesuai 
dengan kondisi zaman, maka pada masa Rasulullah SAW dapat 
mencapai antara empat ratus sampai dengan delapan ratus dinar, atau 


gantilah dengan delapan ribu.”76 


. 3019. 3 ah 


Ong AS as Ii SA hana CAS Ant jl Gis NU 


ana 


SI Ke Iran oi Ana dp bapa dab : 
HAN Se Ja 573 Ha Jiah Of Jia 


706 Sanadnya shahih dan ringkasan riwayat (7033) di sana terdapat Al Gasamani 
(6,5) dari hadits tersebut dan kami telah tunjukkan hal ini di sana. 


— Musnad Imam Ahmad 


7091. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, Muhammad bin 

' Rasyid menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Musa menceritakan 
kepada kami dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, 
sesungguhnya Rasulullah SAW memutuskan “bahwa diyat. itu 
diwariskan di antara para ahli waris korban sesuai dengan bagian- 
bagian mereka.!” 


AG . Do IG. 3 190 AG 


Dea GAS aa Ip KA Bb Agt jf is NA 
bi Jonas Ain NP ape pa 
Lab HI, alas TU AS pak El HS 3 ea alas de 


. 3 Icon f 


3 apa £ Lai ad 2 aa Lai yA 2 aa Hai dam) | 
Y3 SAS Giat £ aan Ah ya jas ol Sa LA ai ja 
29 0935) dia ui : 25 09339 33 Ja L y Nia 3 
33 alim ja Hai si al is af ne “gb Ojak 
SAN 3 

7092. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Rasyid menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Musa menceritakan 
kepada kami dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya,” 
sesungguhnya Rasulullah SAW memutuskan pada hidung diyat 
. sempurna jika terpotong seluruhnya, dan separuh diyat jika terpotong 
ujung hidungnya,'” pada mata separuh diyat,'! pada tangan separuh 


17 Sanadnya shahih dan terdapat dalam Al Muntaga (3356) dan dikatakan 
“Diriwayatkan oleh lima kecuali At-Tirmidzi.” 

708 Telah disebutkan terdahulu yang sama dengannya pada bagian (8) dari hadits 
(7033) dan telah kami tunjukkan di sana. 

19 Tni adalah singkatan hukum yang telah disebutkan pada bagian (9) dari hadits 
tersebut. 


Musnad Imam Ahmad — 


diyat,”!! pada kaki separuh diyat,''? dan beliau memutuskan agar 
seseorang membayar diyat terhadap wanita yang terluka siapapun 
mereka, dan mereka tidak mewarisi darinya apa yang lebih dari para 
ahli warisnya, dan jika ia terbunuh maka diyat di antara ahli warisnya 
dan mereka membunuh orang yang membunuhnya,''? dan beliau 
memutuskan bahwa diyat ahli kitab separuh diyat orang-orang 
muslim, dan mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nashrani. Li 


PN aa Ea al Ip aed Gt NA 

HA an Ta uya BEP el mt 
ara Pu Sala ala SA KA Tag Ju -JE Layak 
| aan Y bed ISI Kana 


7093. Abu Sai'd Maula bani Hasyim menceritakan kepada 
kami, Syaddad Abu Thalhah Ar-Rasibi menceritakan kepada kami, 
aku mendengar Abu Al Wazi? Jabir bin Amru menceritakan dari 
Abdullah bin Amru, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah 
suatu kaum duduk dalam sebuah majlis yang tidak menyebut nama 
Allah di sana kecuali mereka akan melihatnya sebagai penyesalan 


pada hari kiamat. tu 


10 Telah disebutkan terdahulu pada bagian (10) dari hadits tersebut. 

11 Telah disebutkan terdahulu pada bagian (10) dari hadits tersebut. 

712 Diriwayatkan oleh Abu Daud (4564/4:313-314 Aun Al Ma'bud) dalam hadits 
yang panjang melalui jalur Syaiban dari Muhammad bin Rasyid dengan sanad 
ini. 

73 Hadits ini pengulangan riwayat (6716) dan terdapat dalam Al Muntaga (3983) 
dan disebutkan, “Diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.” 

718 Sanadnya shahih. Hadits ini memuat beberapa hukum, kami telah merincinya ke 
dalam enam bagian agar mudah mentakhrij tiap bagiannya, sebagimana yang 
kami lakukan pada hadits yang panjang (7033). 

7 Sanadnya shahih. Abu Thalhah Ar-Rasibi: Dia adalah Syaddad bin Sa'id Al. 
Bashri, telah disebutkan pentsigahannya (1414) dan kami tambahkan di sini 


— Musnad Imam Ahmad ! 


8 3.5 5. AS 


PB Aka Gi (ba Ca MI Gp Oles Kas N At 


Ii JI Op Yen apa Ma an pal pe 2 
Ab dai “hg Na LI SMA JAN JAN 33 pl “la 


7094. Hammad bin Khalid menceritakan kepada kami, Hisyam 
bin Saad menceritakan kepada kami dari Amru bin Syu'aib, dari 
ayahnya, dari kakeknya, dari Abdullah bin Amru, Rasulullah SAW 
ditanya tentang seseorang yang masuk ke kebun (yang penuh buah)? 
Beliau bersabda, “Orang itu (boleh) memakan (asalkan) tidak 
membawanya di kantong bajunya. 218 | 


bahwa Al Bukhari telah mencantumkan biografinya dalam Al Kabir (2/2/228- 
229), ia berkata, “AbdussHammad mendha'ifkannya,” tetapi ia dan juga An- 
Nasa'i tidak menyebutkannya dalam Adh-Dhu'afa. Muslim telah meriwayatkan 
darinya dalam Ash-Shahih dan Ibnu Hibban telah menyebutkannya dalam Ars- 
Tsigat (halaman 493). Ahmad, Ibnu Ma'in, An-Nasa'i dan Abu Khaitsamah 
telah mentsigahkannya. Ar-Rasibi: Dinisbatkan ke Bani Rasib, yaitu kabilah 
yang singgah di kota Bashrah. Abu Al-Wazi': Namanya adalah Jabir bin Arr, 
seperti yang disebutkan di sini setelah lagabnya dan inilah yang benar yang 
terdapat dalam (5). Adapun yang terdapat dalam (e) maka disebutkan di sana 
“Aku mendengar Abu Al Wazi' Jarra bin Amr” diberi harakat fathah di atas ra! 
Dan ini jelas-jelas salah. Sedangkan dalam cetakan (x) maka lebih salah lagi, 
hampir-hampir merusak sanad! Disebutkan di sana: “Aku mendengar Abu Al- 
Wazi' datang Amr menceritakan...”!!! Seandainya kebenarannya tidak 
terungkap dalam (5) maka akan dikira bahwa Abu Al Wazi' mendengar hadits 


dari seseorang yang bernama “Amr” dan tidak diketahui sipakah dia!! Abu Al- 


Wazi” dengan wau berharakat fathah dan zai berharakat kasrah, Jabir bin Amr 
Ar-Rasibi adalah seorang tabi'i yang tsigah dan terkenal, Muslim telah 
meriwayatkan darinya dalam.Ash-Shahih dan ia telah ditsigahkan oleh Ahmad, 
Yahya dan lain-lain serta telah diterjamahkan oleh Al Bukhari dalam Al Kabir 
(1/2/209) dan telah disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsigat (halaman 
154. Hadits ini telah disebutkan oleh Al Haitsami dalam “Majma' Az-Zawaid” 
(10:80) dan dia mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya 
adalah para perawi “Ash-Shahih”.” 

716 Sanadnya shahih dan telah disebutkan terdahulu yang sama dengan maknanya 
melalui hadits yang panjang dari riwayat Ibnu Ishak dari Amr bin Syu' aib 
(6683, 6936) dan kami telah tunjukkan di awal keduanya. 


Musnad Imam Ahmad — 


Ya Tana Hj at Gin gan ai Aan SI Are 
Ser Nsp ebe A AG ulu Ope yi Mae 
NA peri aw SPd op Cyt Si Ne dl cah la Ai 
GK 2G Kemah AI Al agan Pi At Pra ca | 
“J6 cai Jay C1 Aa :JU EYE St JG 5 Sepang E2 
HP AB aah C9 Ga ab C na) aral 5 And 
Ope HA KE Je 5 ujamlk Uh Sa AI 
VJ all dl N LI Near ida ya AA 
Genkai Unta GI cela Wis Sa Jat AG 55 Eat ai da5 
ag PAN ID lres IB gp Ga Bek 


AA 3 YP - ps : ana Sekar a -... U Gantia. ig 
ALE AI Ko Iya) £ 3 INI JL Yale La TOK 
GS B AIA eat de apl Bf aae Sl 


7095. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abu Al Waddhah menceritakan kepada kami, Al-Ala' 
bin Abdullah bin Rafi” menceritakan kepadaku, Hanan bin Kharijah 
menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Amru, ia berkata, 
“Datang seorang badui Alawi secara berani kepada Rasulullah SAW, 
dia berkata, “Wahai rasulullah, Beritahu kami tentang hijrah, 
kepadamu di manapun engkau berada atau kepada suatu kaum tertentu 
atau ke suatu tempat yang sudah dikenal, jika aku mati apakah akan 
terputus?” Beliau terdiam sejenak, kemudian berkata, “Di mana si 


— Musnad Imam Ahmad 


penanya?” dia berkata, “Itu dia wahai Rasulullah,” beliau bersabda, 
“Hijrah itu adalah kamu menghindari perbuatan-perbuatan jelek 
yang zhahir maupun yang batin, mendirikan shalat dan menunaikan 

. zakat, kemudian kamu (tetap dikatakan) berhijrah walaupun kamu 
hadhar (tidak berhijrah)” kemudian Abdullah bin Amru berkata, 
“Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW lalu berkata, 
“Wahai Rasulullah, beritahu kami tentang pakaian-pakaian "para 
penghuni surga, apakah sesuatu yang diciptakan atau sesuatu yang 
dirajut?” maka sebagian kaum tertawa, kemudian Rasulullah SAW 
bersabda, “Apa yang kalian tertawakan? Orang bodoh yang bertanya | 
kepada seorang alim?” kemudian Rasulullah SAW berpaling, lalu 
berkata, “Di mana si penanya?” dia menjawab, “Aku wahai 
Rasulullah,” beliau berkata, “Bukan, tetapi buah surga merekah 
karenanya, tiga kali. " 2g 


. .. “ata ba SEA rar 


Ab Ip aa Eta 3 aah yana Udan VA 
Hal BN Ea pn la ag 


77 Sanadnya shahih dan hadits sejenisnya telah disebutkan (6890) dari sisi yang 
lain dari Al Ala' bin Rafi' dengan sebuah kesalahan yang terdapat dalam 
sanadnya dan kami telah jelaskan tentang itu secara terperinci dan tentang 
riwayat ini di sana. Ucapannya dalam riwayat ini “Datang seorang badui 
Alawi...”: inilah yang terdapat dalam kedua asal manuskrip (8 p) “Alawi” 
dengan ain, saya tidak tahu alas an penisbatannya. As-Sam'ani telah 
menyebutkan dalam Al-Ansab (lembar 397) diikuti oleh Ibnu Al Atsir dalam 
Al-Lubab (2:148) bahwa ini dinisbatkan kepada empat orang: “Ali bin Abi 
Thalib” dan marga dari Al Azd, mereka disebut “Bani Ali” dan anak “Ali bin 
Sud” serta marga dari Madzhaj, mereka juga disebut “Bani Ali”. Adapun yang 
pertama maka sudah pasti itu bukan yang dimaksud, adapun tiga yang lain maka 
mungkin saja. Dalam (x) disebutkan “Malawi” dengan mim! Menurut saya 
secara zhahir ini adalah salah, saya tidak mengerti alasannya. Ucapannya “Jika 
saya mati di Hadhar” dalam transkri di hamisy (8 ) ditulis “Di Hadhramah” 
seperti riwayat terdahulu. Ucapannya “Dari orang bodoh” dalam transkrip di 
hamisy (») “Apakah dari” dengan tambahan hamzah istifham. Ketika ia dibuang 
maka itulah maksud sebenarnya seperti yang jelas terlihat. 


Musnad Imam Ahmad — 


5 


Pa SEN ch. Ga 2 .3 0 AN nisa 
& JB cg AI Sop pa) CP AL Tya dag 


dya sia Ku Ap dan dan 2 da KU Jaa 
Ka Ing ps Bap Ga Dah alan Se Jo 


. 
2 .. 


pt g Gran SE ost Ida JI | La 
DI Ko Jgn Ty BAY dis KL dya s3 Na 

7096. Mu'ammar bin Sulaiman Ar-Raggi menceritakan kepada 
kami, Al Hajjaj menceritakan kepada kami dari Amru bin Syu'aib, 
dari ayahnya, dari kakeknya, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, 
“Barangsiapa yang di siksa atau dibakar maka ia merdeka dan dia 
adalah Maulanya Allah dan Rasul-Nya” ia berkata, “Lalu 
didatangkan kepada beliau seorang laki-laki yang telah dikebiri, dia 
dipanggil Sandar, lalu beliau membebaskannya, kemudian ia 
mendatangi Abu Bakar setelah Rasulullah SAW wafat, lalu dia 
berbuat baik kepadanya, kemudian dia mendatangi Umar setelah Abu 
Bakar, lalu dia berbuat baik kepadanya, kemudian dia ingin' pergi ke 
Mesir, maka Umar menuliskan untuknya kepada Amru bin Al Ash 
agar berbuat baik kepadanya atau menjaga wasiat Rasulullah SAW 
tentang itu.”7!8 


18 Sanadnya shahih dan telah disebutkan oleh Al Haitsami dalam Majma' Az- 
Zawaid (4:239), dia mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani, 
para perawinya adalah tsigah dan di sana terdapat Al Hajjaj bin Artha'ah, dia 
mudallis tetapi tsigah.” Kisah yang lebih panjang dari ini ini telah disebutkan 
terdahulu (6710) dari riwayat Ibnu Juraij dari Amr bin Syu'aib, kami telah 
tunjukkan riwayat ini di sana dan kami telah mentahgignya. 


— Musnad Imam Ahmad 


.. ac 4. 3. oo 


Papi Pa kate Ola 2 


Ag TE Ke Ne Dat pala 
HI Kal Ga Gd jai Y ag JI SJ “Is 


PA SAS NAN 


7097. Muammar bin Sulaiman Ar-Raggi menceritakan kepada 
kami, Al Hajjaj menceritakan kepada kami dari Amru bin Syu'aib, 
dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, “Datang seorang laki-laki 
kepada Nabi SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, seorang laki-laki 
yang aspermia apakah boleh mencampuri istrinya?" beliau mena, 
Ya" 719 


.. . 2036. 3 6 


A3 Ah HP EA jaan GLS Cia NAAM 

da AN Jie GAN ON opt p A ae ppt  eiat 
ab Asad Sds au atuh We SIG ala 
IE AN Ia AT GA Ad Gan GAN UN GA He 106 
IG AN Ia AT Get AI IS ka au Au la 
JG ta 32 AS Da Ara KOtp Ki La He 


,..J 50.3 


Nay hi bag £ mas 0 Fr Ba AN Ya 


ata 


719 Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh Al Baihagi dalam As-Sunan Al Kubra 
(1:218) melalui jalur Muammar bin Sulaiman dengan sanad ini. Disebutkan 
oleh Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawaid (1:263), dia berkata, “Diriwayatkan 
oleh Ahmad dan di sana terdapat Al Hajjaj bin Artha'ah, di sana Ma 
kelemahan tetapi dia tidak sengaja berbohong.” £ 


Musnad Imam Ahmad — 


7098. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami dari Ziyad bin Fayyadh, aku 
mendengar Abu Iyadh menceritakan dari Abdullah bin Amru, 
sesungguhnya Nabi SAW bersabda, “Berpuasalah sehari dan bagimu 
pahala yang tersisa,” ia berkata, “Aku mampu lebih dari itu,” beliau 
berkata, “Berpuasalah dua hari dan bagimu pahala yang tersisa,” ia 
berkata, “Aku mampu lebih dari itu” beliau berkata, “Berpuasalah 
tiga hari dan bagimu pahala yang tersisa,” dia berkata, “Aku mampu 
lebih dari itu,” beliau berkata, “Berpuasalah empat hari dan bagimu 
pahala yang tersisa,” ia berkata, “Aku mampu lebih dari itu,” beliau 
berkata, “Berpuasalah dengan puasa yang paling baik di sisi Allah, 
berpuasalah puasa Daud, beliau berpuasa sehari dan berbuka 
sehari.”72 


Gis an J8 JB Ieba BIS D6 Bis YAA 


. ey... .. 0 - .. s. . 2 -. 4 Lo... 


di Ta Aka aan Tana AN TN MEP ANA Da MP Ng 2 Anas 
e AP IWAN Hang le ato AI C3 SE Grade 


AI es ost Ap ella Sad old AAS, pu AS dr 
2 5 . 4 "3 Pa ex Kat 23 H3 Aa " 
Mag aral Aa mad S3 ey dala DI la 
0... ra P2 IG 07 . Kei ks . 8 5 — 0 BL 5 ag 
Fa NASA SA JG Ch ab YES 


"3 Sanadnya shahih dan panjang (6915). Kami telah tunjukkan di sana bahwa 
hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa'i melalui jalur Muhammad 
bin Ja'far dari Syu'bah, dan inilah riwayat Muhammad bin Ja'far. Ini adalah 
salah satu riwayat untuk kisah Abdullah bin Amr tentang ijtihadnya dalam 
masalah ibadah yang telah kami tunjukkan sebagian besar riwayat-riwayatnya 
pada (6477) dan kami tidak sempat menunjukkan sanad ini di sana. 


— Musnad Imam Ahmad 


5.0, 50 sal 


HL Jb il db fe ep at aa pa 


- han »J 
Nae Jet nh 
AE OP SI KAA up aa IL 


71099. Arim menceritakan kepada kami, Mu'tamir 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Ayahku berkata, “Al 
Hadhrami menceritakan kepada kami dari Al Oasim bin Muhammad 
dari Abdullah bin Amru bahwa seorang laki-laki dari kaum muslimin 
meminta izin kepada Nabi SAW untuk menikahi seorang wanita yang 
disebut Ummu Mahzul, ia melakukan zina dan mensyaratkan padanya 
untuk memberikan nafkah kepadanya, dan Nabi SAW memberi izin 
untuk itu atau ia menyebutkan masalahnya kepadanya, lalu Nabi SAW 
membaca “Wanita yang berzina tidak menikahinya kecuali lelaki 
yang berzina atau lelaki musyrik (Os. An-Nuur (24): 3).” beliau 
berkata, “Telah turun ayat: Wanita yang berzina tidak menikahinya 
kecuali lelaki yang berzina atau lelaki musyrik. nan 


. - 
1G - 2. 


BIS oa 3 Pa Wamilaas 23 22 Jul NN 
or oo. uc 6.3 . z -. 3 La. - 0. Jeans 


7100. Abdullah bin Ahmad berkata, “Yahya bin Ma'in 
menceritakan kepada kami, Al Mu'tamar menceritakan kepada kami 
dari ayahnya, dari Al Hadhrami, dari Al Gamu bin Muhammad, dari 
Abdullah bin Amru yang sama dengannya.”72 


71 Sanadnya dha'if karena ketidaktahuan Al Hadhrami terhadap perawinya, dan 
telah disebutkan terdahulu dengan sanad ini (6480) dan kami rinci serta kami 
tunjukkan ini di sana. 

72 Sanadnya dha'if karena mengulang yang sebelumnya. Sanad ini adalah 
tambahan dari Abdullah bin Ahmad, dia meriwayatkannya dari Yahya: bin 
Ma'in, sebagaimana yang tertera dalam dua manuskrip (5 «) dan dalam cetakan 


Musnad Imam Ahmad. — 


2 Kekal Cena gd Ula apr oi Lag Was Pa Ah NS | 


o- 4 


Op AA Ip Ji oi Abe sa ll ia ap Oh 
Ab in ab GA da daa 1 :J6 


at. 30 


adi Kia (Klo ol sd aa TA jang Aa 
Ab AAA an Go oi 
Ud si Iu, Sa kan ga jG dead aa le 
aa ga Oa 5 PAR pi 3 
PI IG A3 G3 BE Aan UI SN ee ef 3 9 
4 pa tarni SEN PCS, eU SA ate USG 


3 


A 


1 Laga PA NA op “Si Y) 4 SK ep si 
maka us ES 3 Y 4 y Nan Ba xi £ 3 
aan utan En asas soda 

7101. Wahb bin Jarir menceritakan asa Ba ayahku | 
menceritakan kepada kami, aku mendengar Ash-Shag'ab bin Zuhair | 
menceritakan dari Zaid bin Aslam dari Atha' bin Yasar, dari Abdullah | 
bin Amru, dia berkata, “Datang seorang badui kepada Nabi SAW | 
dengan jubah dari thayalisah yang ditutupi dengan bahan dari sutra 


(GC) ditulis dari riwayat Imam Ahmad sendiri dari Yahya bin Ma'in dan itu 
salah. Kami juga telah tunjukkan ini pada (6480) dan kami sebutkan di sana dari 
riwayat Ahmad dari Ibnu Ma'in. Kami letakkan dalam kesalahan ini apa yang 
terdapat dalam cetakan (£), maka ini membenarkan itu di sana. 


— Musnad Imam Ahmad 


Sa 


atau bahan yang dieratkan dengan bahan yang dari sutra, ia berkata, 
“Sesungguhnya teman kalian ini ingin mengangkat setiap pemimpin 
putra pemimpin dan merendahkan setiap ahli penunggang kuda anak 
ahli penunggang kuda! Nabi SAW berdiri dengan marah lalu-mulai 
merapatkan ujung jubahnya dan menariknya lalu berkata, “Aku fidak 
melihat . padamu pakaian-pakaian orang yang tidak berakal” 
kemudian Rasulullah SAW pulang lalu duduk, lalu beliau berkata, 
“Sesungguhnya Nuh Alaihissalam ketika kematian akan tiba dia ' 
, memanggil kedua putranya dan berkata, “Aku memberikan wasiat 
ringkas kepada kalian berdua, aku perintahkan kalian dengan dua hal 
dan aku larang kalian dari dua hal, aku larang kalian dari syirik dan 
sombong dan aku perintahkan kalian dengan “La Ilaha Illallah” 
sesungguhnya seandainya langit dan bumi beserta isinya diletakkan di 
timbangan dan “La Ilaha Illallah” diletakkan di timbangan yang lain 
maka ia lebih berat, dan seandainya langit dan bumi adalah sebuah 
lingkaran lalu “La Ilaha Illallah” diletakkan pada keduanya maka ia 
dapat merobohkannya atau memecahkannya, dan aku perintahkan 
kalian dengan “Subhanallahi wa Bihamdihi” karena ia adalah shalat 
(doa) setiap segala sesuatu dan dengannya setiap segala sesuatu 
mendapatkan anugerah. "2. 


Do 6.3 iG- Saw... 6 


uas BU Cas AKA! 

Ia Of en aa Sa ea san sadap IN aa 

al de AA 3g AE td B3 39 dh de Lo 
kn Je bah si AN mali 343 353 


73 Sanadnya shahih dan disingkat (6983). Kami telah sebutkan takeejaya dan 
kami tunjukkan ini di sana. 


| Musnad Imam Ahmad — 


7102. Hasyim dan Husain menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata, “Muhammad bin Rasyid menceritakan kepada kami 
dari Sulaiman bin Musa, dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari 
kakeknya, Sesungguhnya Rasulullah SAW menolak kesaksian 
pengkhianat laki-laki, pengkhianat perempuan dan orang yang dengki 
terhadap saudaranya, dan beliau menolak kesaksian orang yang 
merendahkan kepada Ahlulbait serta menerimanya atas selain 
'mereka.”74 


5... as 


s, . -. 3 . 
Tag GP jg Gia Up yA ES DUS ES Var 


A 2 y. 3 . Pa Pa SR .. ey .. . ”,. 2 
Al eka Syah 0 WS 1SB CAP op MN AP LB MAL 


Fe akal kan Sip C3 26 dam ni dl, la 
ajo del SE MAA JP mei Urai Kogg 23 jadi 
SI Tenar PEN z. 0 

AI aa SER IG Ya 


7103. Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanah 
menceritakan kepada kami, Abu Basyr menceritakan kepada kami dari 
Yusuf bin Mahak, dari Abdullah bin Amru, ia berkata, “Rasulullah 
SAW pergi meninggalkan kami dalam sebuah perjalanan yang kami 

lakukan” dia berkata, “Dan beliau menemui kami dan kami merasa 

kelelahan untuk melaksanakan shalat, shalat ashar dan kami 
berwudhu, maka kami mengusap kaki-kaki kami, kemudian beliau 
berbicara dengan suara yang keras, dua atau tiga kali “Celakalah bagi 
tumit-tumit dari api neraka. "28 


74 Sanadnya shahih. Hasyim: Dia adalah Ibnu Al Oasim, Abu An-Nadhr. Husain: 
ia adalah Ibnu Muhammad Al Mirwadzi. Hadits ini telah disebutkan berulang: 
ulang, secara panjang maupun secara singkat, dengan sejenisnya melalui satu 
jalur, dari Muhammad bin Rasyid dengan sanad ini (6698, 6899, 6940). 

28 Sanadnya shahih dan diulang (6976) dengan sanad ini. 


— Musnad Imam Ahmad 


Musnad terakhir Abdullah bin Amru bin Al Ash Radhiyallahu 
Ta'ala Anhuma 


Hadits Abu Rimtsah RA Dari Nabi SAW" 


Musnad Abu Rimtsah yang pertama 
"Abu Rimtsah" seorang sahabat yang terkenal dengan jilikkamnyaida terdapat 
perbedaan yang nyata pada namanya, sebagian merupakan kesalahan bahasa 
dan sebagian dimenangkan, maka yang paling disukai dan benar menurut kami, 
adalah yang dikuatkan oleh Imam Ahmad, yang terdapat dalam musnad (17565, 
disana Abdullah Ibnu Ahmad berkata, Bapakku berkata:Nama Abu Rimtsah 
adalah: Rifa'ah bin Yatsribi" dan ini juga yang dikuatkan Imam Al Bukhari 
dalam kitab 4! Kabir (hal 293-294, I dan II). “ 
Rifa'ah bin Yatsribi adalah Abu Rimtsah seperti itulah Muhammad bin Laits 
. menamainya, ia telah mendengar dari Abdullah bin Abdurrahman dan Ahmad 
bin Hanbal telah menyebutnya, kemudian menunjuk ke hadits yang akan datang 
(7111) secara singkat kepadanya sebagaimana kebiasaannya, di dalam hadits itu 
"Dari Abu Rimtsah. At-Taimi, Taim Ar-Ribab" Imam Al Bukhari belum 
menyebutkan perkataan yang lain tentang nama Abu Rimtsah kemudian 
menuliskan biografinya secara singkat dalam kitab Al Kuna no: 251, ia berkata: 
Ia adalah Abu Rimtsah At-Taimi, Taim Ar-Ribab, begitu juga Ibnu Hibban 
memastikan nama Abu Rimtsah dalam kitab shahihnya (jilid: 3 hal 215 dari 
manuskrip z)ketika ia meriwayatkan hadits 7109 yang akan datang kemudian ia 
berkata: nama Abu Rimtsah: Rifa'ah bin Yatsribi At-Taimi, Taim Ar-ribab, dan 
siapa yang mengatakan sesungguhnya Abu Rimtsah adalah Khakhas Al Anbari 
telah keliru, akan tetapi Ibnu Hibban ketika menulis biografi tentangnya di 
dalam kitab Tsigah (hal 63) menceritakan sebagian perbedaan tentang namanya, 
maka ja berkata: Rifa'ah bin Yatsribi At-Taimi adalah Abu Rimtsah Taim Ar- 
Ribab mendatangi Nabi SAW bersama anaknya, dan dikatakan sesungguhnya 
Abu Rimtsah adalah Khasykhas Al Anbari" maka ia menceritakan dalam kitab 
Tsigat perkataan yang diingkarinya dalam kitab shahihnya dan memastikan 
bahwasanya itu keliru. Dan jelas dalam pandangan kami apa yang dilakukan 
Ibnu Hibban dalam kitab-kitabnya, pertama dia mengarang kitab Ats-Tsigat, 
kedua kitab Adh-dhuafa atau Al Majruhin Min Al Muhadditsin, kemudian 
disusun atas keduanya kitab Ash-Shahih yang terdiri dari beberapa pembahasan 
tanpa ada keterputusan di dalam sanadnya, dan ketiadaan bukti untuk 
mempertanyakan para penerjemahnya. Dan ini kitab yang kami keluarkan dari 
jilid pertama yang disiapkan oleh Al Amir Ala'udin Al Farisi dan kami jadikan 
judulnya Shahih Ibnu Hibban. Ibnu Hibban berkata dalam mukaddimah 
shahihnya Gilid I hal 118 berdasarkan penelitian kami)"Dan kami telah percayai 
hadits Syaikh-syaikh merupakan bentuk pelajaran yang sejalan dengan agama. 
Maka siapa yang benar dari sisi kami termasuk mereka kejujuranlah yang kami 


Musnad Imam Ahmad — 771 


jadikan alasan dan kami akan menerima apa yang diriwayatkannya dan kami 
akan memasukkannya di dalam kitab kami ini,dan siapa yang benar dari sisi 
kami tapi.dia tidak adil/jujur sesuai dengan yang kami gambarkan, maka kami 
tidak akan menjadikannya sebagai hujjah (alasan) dan kami memasukkan dia 
kedalam kitab (Al Majruuhin Minal Muhadditsin) karena salah satu sebab dari 
cela/cacat dan selanjutnya. Perkataan ini: memberikan keyakinan bahwa Ibnu 
Hibban menulis kitab Ats-Tsigat dan Adh-Dhuafa sebelum kitab As-Shahih, dan 
telah menceritakan sebagian perbedaan di dalam kitab Ats-Tsigat dan 
memastikannya dalam kitab As-Shahih seperti yang dipastikan Imam Bukhari 
satu perkataan dan belum menceritakan selainnya oleh karena itu kami 
mendukung apa yang dikuatkan Imam Ahmad dan Bukhari tentang Abu 
Rimtsah dan Ibnu Hibban mengikuti keduanya. Berkata Ibnu Abu Hatim dalam 
kitab Jarh Wa At-Ta'dil (1/2/492) Rifa'ah bin Yatsribi adalah Abu Rimtsah At- 
Taimi, dan dikatakan nama Abu Rimtsah adalah Habib Ibnu Hibban dan ia 
mempunyai seorang sahabat dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan Ibnu 
Hibban dalam kitab Ats-Tsigat dan perbedaan berkaitan dengan penulisan 
"Habib Ibnu Hassan" atau bin Hibban perbedaan yang lain hanya berkaitan 
dengan penulisan semata, di dalam sebagian referensi ditulis selain itu, dan 
kami sepakat untuk menelitinya, Insya Allah. Dan berkata At-Tirmidzi dalam 
kitab As-Sunan jilid 4 hal 23 "Abu Rimtsah At-Taimi namanya Habib bin 
Hayyan, dan dikatakan namanya Rifa'ah bin Yatsribi" dan banyak terdapat 
perbedaan disini, apa yang dikatakan Al Mizzi dan diikuti Ibnu Hajar dalam 
kitab At-Tahzib (jilid 4 hal 97) keduanya berkata "Abu Rimtsah Al Balwiy dan 
dikatakan At-Tamimi dan dikatakan At-Taimi Taim Ar-Ribab dan dikatakan 
namanya Rifa'ah bin Yatsribi dan dikatakan Yatsribi bin Rifa'ah dan dikatakan 
Ibnu Auf dan dikatakan Ammarah bin Yatsribi din dikatakan Hibban bin 
Wahab, dan dikatakan Habib bin Hibban, dan dikatakan Khasykhas. Kemudian 
berkata Ibnu Hajar" Ibnu Abdul Bar membedakan antara Abu Rimtsah At- 
Taimi dan Abu Rimtsah Al Balwiy dan ia menyebutkan sesungguhnya Al 
Balwiy tinggal di Mesir dan meninggal di Afrika.Sedangkan perbedaan antara 
Al Balwiy dan At-Taimi yang benar adalah pendapat Imam At-Tirmidzi dan 
Ibnu Abdul Bar dan selain keduanya dan ini dikuatkan oleh Al Hafidz di dalam 
kitab Al Ishabah, dan telah keliru Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab A1 
Musytabih (hal 65) ia menjadikan keduanya satu, silahkan lihat referensi itu 4 
semua,di dalam kitab Al /sti'ab (hal 126, 183, 668 dengan nomor 493, 745, | 
2922, 2933) dan Al-Ishobah (jilid II hal 212, jilid VI hal 334 dan jilid VII hal 

68) dan telah menulis Al Hafizh dalam Ishobah "Hayyan" dalam salah satu 
perkataan yang lalu "Dengan titik dua dibawahnya," Rimtsah dengan ra kasrah, ' 

mim sukun dengan tsa titik tiga berbaris fathah "Yatsribi" ya fathah tsa titik tiga 

sukun kemudian ba bertitik satu. At-Taimi ya titik dua berbaris fathah, ya titik | 
dua bagian bawah sukun setelahnya huruf mim. Di dalam bangsa Arab banyak 1 
suku-suku yang bernama "Taim" dan yang dimaksud disini Taim Ar-Ribab 1 
sebagaimana yang diterangkan Bukhari dan lainnya. Dan telah ditetapkan secara 


— Musnad Imam Ahmad 


, 36 Bg 1... £ 2 Pt Yan» e 8. 
ai dai 03 ob 0 Oli Uso AS) Moda NN 
ore ta - Depan 2 2. TP aa c. .. 
aka de ar) Ta MPA « ta nga "JB ea) au 
et P3 data Sp ta 
7104. Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami, dan Iyyadh bin Lagith As-Sadusi dari Abu Rimtsah, ia 


berkata: Aku telah keluar bersama Ayahku hingga kami mendatangi 
Rasulullah SAW, maka aku melihat sisa wewangian di kepalanya.” 


Ai BN 


jelas di dalam hadits yang akan datang (7111), mereka adalah Banu (Anak- 
anak) Taim bin Abdul Munah bin Ad bin Thabihah" dan "Ar-Ribab" dengan ra 
kasrah dengan meringankan ba pertama, mereka adalah suku-suku yang banyak 
"Dhabbah, Tsaur, Ukul, Taim dan Adi. Berkata Ibnu Katsir dalam Lubab (jilid I 
hal 457) mengapa mereka dijuluki demikian karena bersekutu dengan Bani 
Sa'ad bin Zaid,Munah bin Tamim dan membenamkan tangan-tangan mereka di 
dalam sari buah yang kental dalam persekutuan, maka mereka menamakan "Ar- 
Ribab' dan terkenal dengan Taim Ar-Ribab. Di dalam Lisan Al Arab (jilid I hal: 
388) berkata: Al A'smui dinamakan dengan itu karena mereka memasukkan 
tangan-tangan mereka di dalam sari buah yang kental mereka berjanji dengan 
bersumpah atas itu, dan berkata Tsa'lab dinamakan mereka Ribaban dengan ra 
kasrah karena mereka berkumpul. lihat juga Al-Istigag karangan Ibnu Darid 
halaman 111. Dan untuk Abu Rimtsah dalam musnad ini musnad yang lain. Dia 
pada sebagian besarnya merupakan pengulangan musnad yang berada di sini, 
dan akan datang (jilid IV hal 163 dari cetakan Halaby dengan nomor 17564- 
17573). 

26 Sgnadnya shahih, Sufyan Adalah Ats-Tsauri, Iyadh bin Lagith As-Sadusi, telah 
lewat penulisannya(5694) kami menambahkan di sini bahwa Ibnu Abu Hatim 
telah menulis biografinya di kitab Al Jarh Wa At-Ta'dil (V1/345). Hadits 
diriwayatkan Abu Daud (Aun Al Ma'bud jilid 4 hal 138 nomor 4208) secara 
panjang melalui Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan, Hadits diriwayatkan An- 
Nasa'I (jilid II hal 279) secara ringkas dengan dua sanad melalui Ibnu Mahdi 
Juga. Dan Abu Daud meriwayatkan juga dalam (Aun Al Ma'bud) Juz 4 halaman 
137-138 nomor 4206) secara panjang melalui Ubaidillah bin Iyyad dari 
bapaknya, akan datang secara panjang (17566) dari Waki' dengan sanad seperti 
ini, akan datang artinya juga di dalam riwayat-riwayat lain (7109, 7111, 7116, 
17564-17566, 17569-17571, 17573). Radu Hinnain "Ar-Radu' dengan ra 
berbaris fathah,.dal sukun dan akhirnya a'in tidak bertitik adalah bekas 
wewangian dan sejenisnya yang menempel ditubuh. 


Musnad Imam Ahmad — 


ES YG ja da ASI as Oa NY 0 
Ka Ja gag, Bo db Ai | 3 kengkal 


s . 
2, 


asi se ant uh as ai Haa Af 2S cak 


? ? 


YANG to pang AP WNA gan ok Bat 
AI jam AG 2 hi elang 


7105. Amru bin Al Haitsam Abu Oathan dan Abu Nadhr 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata Al Mas'udi 
menceritakan kepada kami, dari Iyadh bin Lagith dari Abu Rimtsah 
dari Nabi SAW beliau bersabda: Tangan yang di atas adalah yang 

. memberikan, ibumu, bapakmu, saudarimu, saudaramu kemudian yang 
di bawah-bawah kamu, "Berkata seorang laki-laki" Wahai Rasulullah, 
mereka adalah Banu Yarbu' yang membunuh fulan? beliau menjawab 
:Sesungguhnya tidak menanggung seseorang kesalahan orang lain. 
(Berkata Abdullah Ibnu Ahmad) dan ayahku berkata: Abu Nadhr ' 
berkata dalam haditsnya ketika aku memasuki masjid maka Rasulullah -—! 


sedang berkhutbah dan berkata, "Tangan yang diatas adalah yang 
"727 | 


AAN MI Ae Lab na aa 3 


memberikan. 


2! Sanadnya shahih: Abu Nadbr dia adalah Hasyim bin Gasim. Al Masu'di adalah 
Abdurrahman bin Abdullah bin Utbah bin Abdullah bin Mas'ud, telah berlalu 
penulisannya berulang-ulang, dan kami menambahkan di sini, sesungguhnya 
Ibnu Hatim telah menulis biografinya di dalam kitab Al Jarh wa At-Ta'dil (IV/2 
hal 250-253) dan ia telah bergaul di akhir hidupnya, Ahmad berkata, 
“Sesungguhnya Al Mas'udi telah bergaul di Baghdad, Barangsiapa yang 
mendengar darinya di Kufah dan Bashrah maka pendengarannya adalah baik, | 
dan ia juga berkata "Abu Nadhr dan Ashim serta yang lain-lain mendengar dari 
Masu'di setelah ia bergaul," dan mengapa kami menshahihkan sanad ini dan 
riwayat Amru Ibnu Haytsam karena ia penduduk Bashrah, maka haditsnya yang 
berasal dari Masu'di adalah shahih. Sedangkan Abu Nadhr ia penduduk 


—— Musnad Imam Ahmad 


o. 8 G- PN 3 33 as 


aa ia dal GA gak SUS SAS pda ANN 

Pera, ah JG aa SP did 2 EA jab oi ML 
dah AD 03 3 Dona Tai ya La ae Ag de Si 
In pa Ie bs as as ash ah ush ah ut 


3 5 Y, KO wra aa. 5Y «| ui Ju Tn "j3 -JG tt nona 
| HE 1a3 53, “le 


Baghdad dan mendengar darinya setelah bergaul sebagaimana yang dikatakan 
Ahmad Rahimahullah, dan hadits akan datang sekali lagi dalam musnad yang 
lain kepunyaan Abu Rimtsah (17568) dan Yazid bin Harun dari Al Masu'di 
dengan sanad seperti ini. Dan akan datang lebih panjang dari ini (7106) dari 
riwayat Abdul Malik bin Umair bin Iyyad bin Lagith dan (7108) dari riwayat 
Ashim, keduanya berasal dari Abu Rimtsah, dan hadits terbagi dua bagian: 


Tangan yang di atas dan kebaikan terhadap kerabat dan sesungguhnya 


seseorang tidak akan menanggung kesalahan orang lain, sedangkan bagian yang 
kedua akan datang berulang-ulang di musnad Abu Rimtsah. Sedangkan bagian 
pertama: Al Haitsami telah menyebutnya di dalam Majma' Az-Zawa'id Gilid 3 
hal: 98) dan berkata: Ahmad Ath-Thabrani telah meriwayatkannya di dalam Al 
Kabir "Di dalamnya terdapat Al Masu'di dan ia tsigah akan tetapi setelah ia 
bergaul, dan kami telah menerangkan sebelumnya, sesungguhnya Riwayat 
Amru Ibnu Al Haitsam dari Masu'di adalah sebelum ia bergaul dan ini adalah 
-alasan yang membingungkan. Dan Al Hakim telah meriwayatkan secara ringkas 
dalam Al Mustadrak (jilid 4, hal: 150-151) melalui Ja'far bin Aun dan Al 
Masu'd dengan sanad seperti ini, dengan lafazh "Berbuat baiklah dengan 
ibumu, bapakmu, saudarimu, saudaramu dan yang lebih di bawah kamu,” dan 
Al Hakim dan Adz-Dzahabi belum berbicara tentangnya, karena Al Hakim 
membawa hadits sebagai penguat untuk hadits yang lain. dan silahkan lihat 
sebagian yang lewat tentang Al Yad Al Ulya (4261, 4474, 5344, 5728 dan 6402). 
Dan perkataan Rasulullah dan seseorang tidak menanggung kesalahan orang 
lain "La Tajnii Nafsun Ala Ukhraa" Ibnu Al Atsir berkata: Al Jinayah: Dosa dan 
kejahatan yang dikerjakan manusia yang mengakibatkan hukuman dan gishas 
baginya di dunia dan akhirat: Artinya sesungguhnya seseorang tidak akan 
diminta pertanggung jawaban kesalahan orang lain dan kerabatnya yang dekat 
maupun jauh, apabila salah seorang di antara keduanya berbuat kejahatan maka 
yang lain tidak akan mendapat hukuman sesuai firman Allah Ta'ala (dan tidak 
menanggung seseorang dosa orang lain). 


Musnad Imam Ahmad — 


aa 


7106. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad: 
menceritakan kami yang dimaksud Ibnu Salamah dan Abdul Malik 
bin Umair Iyyad bin Lagith menceritakan kepada kami dari Abu 
Rimtsah ia berkata, aku menjumpai Nabi SAW sedangkan di sisinya 
sekelompok manusia dari Rabi'ah sedang bertengkar menuntut balas 
kematian seseorang, maka beliau bersabda, “Tangan yang memberi (di 
atas), ibumu, bapakmu, saudarimu, saudaramu, kemudian. yang 
dibawah-bawah kamu, berkata Abu Rimtsah, maka Rasulullah melihat 
seraya berkata: siapa yang bersamamu ini Abu Rimtsah? Aku 
menjawab "Anakku," Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya ia tidak 
mewarisi kesalahanmu dan engkau tidak mewarisi kesalahannya, dan 


Abu Rimtsah menceritakan tanda kenabian."28 


78 Sanadnya shahih, walaupun ada kesalahan pada sebagian periwayatnya, 
sesungguhnya hadits-hadits Abu Rimtsah ini, dalam dua musnadnya, baik di 
musnad Ahmad dan selain musnad dari Dawawin, pada hakikatnya atau 
sebagian besar pendapat adalah satu kisah tetapi bermacam-macam penuturan 
para periwayatnya, sebagian besar periwayat mengatakan dalam cerita bahwa 
Abu Rimtsah datang kepada Rasulullah bersama bapaknya, atau bapak Rimtsah 
datang kepada Nabi SAW bersama anaknya, sebagian riwayat singkat belum 
menyebut dalam riwayat ini dan itu, maka hadits dicari dua diantara riwayat ini 
yang paling benar. Apakah Abu Rimtsah hadir bersama bapaknya, atau Abu 
Rimtsah datang bersama anaknya? Maka aku meneliti apa yang bisa aku capai 
dari sanad-sanad cerita, maka aku mendapatkan berkisar diantara 3 Tabi'in 
yang berasal dari Abu Rimtsah, kemudian berkembang atas riwayat sembilan 
dan atbaaut-tabiin. 3 orang yang meriwayatkan cerita dari Abu Rimtsah adalah 
Iyadh bin Lagith kebanyakan riwayat berakhir kepadanya. Tsabit bin Mungiz 
dan Ashim. meriwayatkan Tsabit bin Mungiz dari Abu Rimtsah: Sesungguhnya 
Abu Rimtsah bersama bapaknya satu riwayat di dalam musnad (7114) saya 
belum mendapatkan selain dari itu, sedangkan Ashim meriwayatkan dari Abu 
Rimtsah sebaliknya: Bahwa anak Abu Rimtsah bersama Abu Rimtsah, satu 
riwayat juga dalam musnad (7108) saya belum mendapatkan selain dari itu. 
Berbeda para perawi dari Iyadh bin Lagith tentang Abu Rimtsah dalam hal itu, 
maka meriwayatkan Ubaidillah bin Iyadh anak dari Iyadh bin Lagith 
(7109,7116) dan Sufyan Tsauri (7104,7107,17566) dan Ibnu Abjar 
(7110,17565,17571) Dan Ali bin Shalih (7112,17567) serta Gais bin Rabi' 
(7115,17569) mereka berlima meriwayatkan dari Iyadh bin Lagith dari Abu 
Rimtsah: Sesungguhnya Abu Rimtsah bersama bapaknya, Ibnu Umair 
meriwayatkan tentang Abu Rimtsah (7106, 7111, 7113, 7118, 17564) dan 


— Musnad Imam Ahmad 


ai 


Syaibani (17562) keduanya meriwayatkan dari Iyadh bin Lagith dari Abu 

Rimtsah: Sesungguhnya anak Abu Rimtsah bersama Abu Rimtsah. Dari 
riwayat-riwayat ini yang terdapat di musnad sesuai dengan yang mereka 
riwayatkan dalam diwan-diwan yang aku telah sampai kepadanya. Maka kritik 
adalah benar sesuai dengan metode yang dimiliki oleh orang yang kompeten 


. dalam bidangnya, dan mereka adalah imam-imam dunia dalam mengkritik 


riwayat-riwayat, dan kaidah-kaidah mereka dalam hal itu adalah kaidah yang 
paling tinggi, hati-hati dan tepercaya, Pertama: mengutamakan hapalan dan 
pembuktian, Kedua dengan banyak riwayat, kemudian meneliti kesesuaian 
riwayat dan menguatkan riwayat yang paling dekat dengan kesamaan bukan 
yang bertolak belakang/bertentangan, yang bisa dipahami oleh akal, bukan 
orang yang tidak pantas lagi meragukan. Dan yang telah tetap berdasarkan 


- kritikan, dan yang dipastikan oleh pengkritik yang kompeten, dan yang paling 


kuat ketika diperbandingkan: Bahwa Abu Rimtsah bersama bapaknya, dan yang 
disebutkan dari riwayat selain itu adalah keliru. Sebagian besar riwayat berkisar 
atas riwayat Iyadh bin Lagith dari Abu Rimtsah, dan telah meriwayatkan 
darinya 5 perawi: Sesungguhnya Abu Rimtsah bersama bapaknya, dan 
meriwayatkan 2 perawi berlawanan dengan itu, dan cukup untuk menguatkan $ 
perawi dan Iyadh diantara mereka adalah Sufyan Ats-Tsauri, pemimpin orang- 
orang mukmin dalam hadits pada zamannya, sebagaimana digambarkan 
tentangnya oleh Imam yang Huffazh yaitu Syu'bah, Ibnu Uyaynah, Abu 
Ashim,Ibnu Ma'in dan selain mereka, bahkan berkata Ibnu Mahdi "Wuhaib 
mendahulukan Sufyan dalam masalah hapalan daripada Malik," Yahya Al 
@aththan berkata, “Sufyan di atas Malik dalam segala hal," dan Ia juga berkata: 
tidak ada orang yang 'paling kusukai dari Syu'bah dan tidak ada yang bisa 
mengimbanginya di sisiku, dan apabila Sufyan berbeda pandangan atau 
pendapat dengan Syu'bah maka aku mengambil pendapat Sufyan dan berkata 
Syu'bah "Sufyan lebih banyak hapalannya daripadaku," dan berkata Ibnu Ma'in 
"dan tidak ada seorang yang berbeda pendapat dengan Sufyan dalam suatu hal, 
maka pendapat yang dipakai adalah pendapat Sufyan" dan Syu'bah juga berkata 
"Jika Sufyan berbeda pendapat denganku dalam suatu hadits, maka hadits yang 
dipakai adalah haditsnya" dan telah mengikuti atas riwayat Sufyan empat orang 
ini salah seorang diantara mereka "Ubaidullah bin Iyadh dia adalah seorang 
yang hapal lagi terpercaya, Abdullah Ibnu Mubarak sangat kagum dengannya, 
dan berkata Abu Nu'aim "Ibnu Iyadh terpercaya dan ia mempunyai lembaran 
yang berisikan hadits-haditsnya, hal seperti ini dapat terpercaya dari apa-apa 
yang diriwayatkannya karena dia telah menulis riwayat-riwayatnya dengan 
tulisan dan kebanyakan dia lebih mengetahui dengan hadits bapaknya daripada 
orang lain. Kedua diantara mereka, Ibnu Abjar: dia adalah: Abdul Malik bin 
Sa'id bin Hayyan bin Abjar, berkata Al A'jaliy" dia adalah orang terpercaya, 
mantap dalam hadits, pemilik sunnah" dan Ibnu Abu Hatim telah menulis 
biografinya dalam Jarh wa At-Ta'dil (2/2 351-352) dan Hayyan dengan ha 
tanpa titik dan ya yang dibawah. dan Abjar dengan hamzah berbaris fathah dan 


Musnad Imam Ahmad — 


Jil: diantara alif dan ba sukun bertitik satu, ketiga dan keempat di antara mereka 
. adalah Ali bin Shalih dan Oais bin Rabi keduanya terpercaya, pada keduanya 
ada 


Malik Ibnu Umair bin Suaid dia seorang tabiin yang terpercaya tetapi mereka 
membicarakan hapalannya, dan hapalannya berubah sebelum ja meninggal, ia 
hidup selama 103 tahun. yang kedua Asy-Syaibani yang jelas dia adalah Abu 
Ishak Asy-Syaibani seorang hujjah yang terpercaya dan tidak ada perbedaan 
dalam hai itu, akan tetapi dia dan Ibnu Umair tidak bisa dibandingkan dengan 1 
Ats-Tsauri sendiri saja, apalagi dengan 4 orang yang lain yang mengikuti Ats- 4 
Tsauri. Maka riwayat Iyadh bin Lagith ini yang paling kuat yang kami 
sebutkan,dengan ketetapan yang jelas dan terang yang hampir sampai' kepada 
kepastian dan kebenaran. Telah mengikuti Ats-Tsauri tabiin yang lain yang 
tidak diketahui keadaannnya yaitu Tsabit bin Mungiz, dan kami akan ' 
menyebutkan tentang dia pada riwayatnya (7114) Insya Allah, dan riwayatnya 
boleh diikuti dan dijadikan sebagai bukti dan belum ada yang berbeda 
dengannya kecuali tabiin yang lain yaitu (dia adalah Ashim) yang jelas bagiku 
dia adalah Ashim bin Sulaiman Al-Ahwal orang yang terpercaya lagi terkenal 
akan tetapi sebagian mereka berbicara tentang hapalannya juga. Kemudian 
urutan riwayat-riwayat hampir pasti bagi pembacanya yang paling dekat dengan 
riwayat bahwa Abu Rimtsah bersama bapaknya dan ini juga yang dialami oleh 
pembaca yang sama sehingga dia bisa menjadi yakin dan tenang. Dan perkataan 
Abu Rimtsah dalam hadits "Dalam riwayat ini" sekelompok manusia dari g 
Rabiah "Menuntut balas kematian seseorang"seperti ini terdapat dalam riwayat | 
ini dan riwayat yang akan datang (7108) yang terdapat dalam riwayat yang lalu 
(7105) sesungguhnya mereka dari Banu Yarbu dan begitu juga dengan yang : 
akan datang (17568) sesungguhnya mereka dari Banu Tsa'labah bin Yarbu' dan 
mudah-mudahan ini yang paling benar, karena An-Nasai meriwayatkan hadits- 
hadits dengan sanad-sanad yang banyak (2:251) dari Tsa'labah bin Zahdam 4! 
Yarbu'i dengan makna seperti ini, sesungguhnya kejadian terdapat di Bani 
Tsa'labah bin Yarbu' dan sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Dan 
sesungguhnya (seseorang) tidak menanggung dosa orang lain," dan 
meriwayatkan hal ini seorang lain dari Bani Yarbu' mudah-mudahan dia adalah 
Tsa'labah yang ini. Dan meriwayatkan juga dari Tharig Al Maharibiy, dan 
hadits yang diriwayatkan dari An-Nasai dari laki-laki yang berasal dari Bani 
Yarbu' sangat ringkas, yaitu pada makna "Dan sesungguhnya seseorang tidak 
menanggung dosa orang lain," akan tetapi pada asalnya sangat panjang. Ahmad 
meriwayatkannya dalam musnad (5:377 U dari Asy'ats bin Salim dari bapaknya 
dari laki-laki dari Bani Yarbu' berkata: Aku menemui Nabi SAW, maka aku 
mendengar dari beliau dan beliau sedang menceramahi manusia "tangan yang 
memberi adalah yang di atas, ibumu, bapakmu, saudarimu, saudaramu, 
kemudian yang lebih rendah darimu dan yang lebih rendah darimu, maka 


— Musnad Imam Ahmad 


0-3 


Mena! Jai pi Op Ok Ela ai ME MN.V 
an 2 : PE Ta LB HL JL ML Tin UAS 
TEA Io NU JB aa uh UI aa Jb 
HI ut “JG (ai 1-33 Gamal JB (ai “j3 Ska On IS cal 
Na ala An Vp BE 
7107. Abu Nua'im menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Iyadh bin Lagith As-Saddusi berkata, 
aku mendengar Abu Rimtsah berkata: Aku datang bersama bapakku 
kepada Nabi SAW: maka beliau bersabda, “Apakah ini anakmu?" 
Aku menjawab, “Ya,” beliau bersabda, “Apakah kamu 
mencintainya?” aku menjawab "Ya," beliau bersabda, “Sesungguhnya 
ia tidak menanggung dosamu dan engkau tidak menanggung 
dosanya.” NN 


re Aa aa Pa (Lagu hara Pai ear NIA 
2 “ rta . Ha EN 5, y s5 3. 2. 4 kg 5 x. 1 
Ga 0in4 Al ko Iya J8 stay 


“ ” AG: “ 4 2 pat Paud oi . . sa . “. 
Obag But, Oni "dya Ana (baal » & O yana ang) 


berkata seorang lelaki Ya Rasulullah mereka Banu Tsa'labah bin Yarbu' yang 
melukai seseorang? maka Rasulullah menjawab dan sesungguhnya tidak 
menanggung seseorang dosa orang lain dan ini adalah hadits shahih. Al 
|Haytsami menyebut di Majma' Az-Zawaid (3:98) di antara awalnya "tangan 
yang memberi adalah yang di atas sampai berakhirnya hadits, dan berkata 
"Hadits riwayat Ahmad, dan para perawinya adalah perawi shahih, dan hadits 
ini serupa urutannya dengan hadits Abu Rimtsah mudah-mudahan keduanya 
berada dalam majlis itu, Abu Rimtsah dan lelaki dari Bani Yarbu' dari ini 
seluruhnya kami menguatkan sesungguhnya kisah ini terdapat pada Bani Yarbu' 
bukan pada Rabi'ah dan perkataannya di akhir hadits"dan menyebutkan kisah 
khatam dan.ini menunjukkan akan tanda kenabian dan akan datang secara 
terperinci di sebagian riwayat yang akan datang Insya Allah. 
79 ' Sanadnya shahih: dan lebih ringkas dari sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


td 


dua ng: SE CaS Ie Usb asi 3 Bh 
JB cela SY) De 11 JB uji (ola G3) 
yi: AA Ga Lag ep TA Jina aki Op 
SI Yaya de KT eh Ya Up Sl IG Gia Gayist 


Mann) 


7108. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad 
menceritakan kepada kami yang dimaksud adalah Ibnu Salamah dari 
A'shim dari Abu Rimtsah berkata: Aku menemui Rasulullah SAW dan 
di sekitarnya manusia dari Rabi'ah sedang berselisih “tentang 
pembunuhan yang disengaja, maka aku mendengar beliau bersabda, 
“Ibumu, . bapakmu, saudarimu, saudaramu, kemudian yang di 
bawahmu dan yang di bawahmu,” kemudian sambil berpaling beliau 
bersabda, “Siapa yang bersamamu ini Abu Rimtsah?” aku menjawab, 
“Anakku,” beliau bersabda, “Sesungguhnya ia tidak menanggung 
dosamu, dan engkau tidak menanggung dosanya," Abu Rimtsah 
berkata: maka aku melihat di pundaknya yang tebal daging lebih 
maka aku berkata: apakah aku boleh mengobatimu darinya wahai 
Rasulullah SAW, sesungguhnya kami adalah keluarga tabib? maka 
beliau bersabda, “Yang menyembuhkan adalah yang telah 
' meletakkkannya.'” | 


20 Sanadnya shahih: Ashim:Ibnu Katsir memastikan dalam At-Tarikh (6:27) 
bahwa ia adalah Ibnu Bahdalah dan dia adalah jauh, dan yang paling kuat 
Menurut saya dia adalah Ashim bin Sulaiman Al Ahwal seorang tabi'i yang 
terpercaya lagi terkenal, akan tetapi ia keliru dalam hadits, mudah-mudahan 
kesalahan berasal dari Hammad bin Salamah, karena keduanya menyebut dalam 
hadits bahwa Abu Rimtsah bersama anaknya, yang benar Abu Rimtsah bersama 

“ 'bapaknya seperti yang kami jelaskan dengan keterangan yang cukup dalam 
hadits (7106), dan Ibnu Sa'ad telah meriwayatkan di dalam Thabagat (1:2:132) 
secara singkat dari Ya'kub bin Ishak Al Hadramy dari Hammad bin Salamah 
dengan sanad seperti ini. Perkataannya "Pembunuhan disengaja (Fi Damil Amd) 


— Musnad Imam Ahmad 


bar tra .. Jo dc 


:YG COLA SN 2 53 (usa Kb YNA 


Ao 8 £ 


Iran 3 gt 2 ai :JG Th Pn 3g Ci AI 3 AI 
Sa La 3 Ja Ado Na en An 
LIAR eat APA AI IA Un at dB Nb 
Ga An ph de la Mi Ip 9 EN BI JB To 


. . Na. Pen SANA ta 
(3 ta: 33 Fe aa 3 OLS Ju P3 sh ant 


. 


“G 


Pi Pa “ 


H 2 FP Tg 1 7... PA O,e 
Gan C3 dna Sean sera Sea ae ae 
SI dB Sia LI 3 SUS eh le Io Sah Ol 5 
2... 5 2... - 0 i 
ab apa BUG Ags JG MuL da AAS gr 


.£ JG s 


Pa IA aa pad Ya aa jai 


5 
. 


as pa ya SI KA Sa 23 5 517 
9 96 rada If ge NI ND MIA UG 
Ala SI gmb tah 


dalam sebuah naskah, di catatan pinggir kitab (») yang disengaja (fil amd). 
"Nughdul Katfi" dengan nun berbaris dhammah atau fathah bersama ghain 
sukun dan akhirnya dhad. Dan naaghiduhu, Tbnu Katsir berkata, "Pundak 
bagian atas," atau daging lembut yang terdapat di pojok pundak dan Khatamun 
Nubuwwah telah tetap dengan hadits-hadits yang banyak lagi shahih dan di 
dalamnya terdapat riwayat-riwayat dan penjelasan yang banyak, dan para ulama 
Rahimahumullah telah mencukupkan perkataan pada hal itu dan sebagian besar 
mereka telah mengumpulkan riwayat yang berkaitan dengan itu, lihat sebagian 
dari itu dalam Tarikh Ibnu Katsir (6:26-28), Fath Al Bari (6:409-411) dan Syarh 
Al Mawahib Al Ladunniya karangan Az-Zargani (1:185-196) dan lihat apa yang 
telah lalu dalam musnad Ibnu Abbas (1945). 


Musnad Imam Ahmad — 


7109. Hisyam bin Abdul Malik dan Affan menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata, Ubaidullah bin Iyadh menceritakan 
kepada kami, Iyadh menceritakan kepada kami dari Abu Rimtsah, ia 
berkata: Aku pergi bersama bapakku menemui Rasulullah SAW, 
ketika aku melihatnya, bapakku berkata kepadaku, “Apakah engkau 
mengetahui siapa ini?” Aku menjawab, “Tidak,” maka bapakku 
berkata kepadaku, “Ini adalah Rasulullah SAW,” maka tubuhku 
menggigil ketika bapakku mengatakan hal itu dan aku menduga 
bahwa Rasulullah SAW sesuatu yang tidak menyerupai manusia! akan 
tetapi ia manusia yang mempunyai rambut yang sampai ke telinga 
bagian bawah, Affan berkata dalam haditsnya rambut yang panjang 
yang sampai ke telinga bagian bawah, keluar aroma wewangian, 
beliau mengenakan dua baju berwarna hijau, maka bapakku 
mengucapkan salam atasnya, kemudian kami duduk dan berbicara 
sebentar, kemudian Rasulullah berkata kepada bapakku, “Apakah ini 
anakmu?” bapakku menjawab, “Ya, demi pemilik ka'bah,” Rasulullah 
berkata, “Sungguh?” bapakku berkata, “Aku bersaksi demi dirinya,” 
maka Rasulullah tersenyum sambil tertawa setelah memastikan 


kemiripanku dengan bapakku dan sumpah bapakku atas diriku, 


kemudian Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya ia tidak menanggung 
dosamu, dan engkau tidak menanggung dosanya,” bapakku berkata, 
“Maka Rasulullah SAW membaca “Dan seorang yang berdosa tidak 
akan memikul dosa orang lain.” (Os. Al An'aam (SJ: 164). (Abu 
Rimtsah) berkata: kemudian bapakku melihat seperti daging tumbuh 
di antara dua pundaknya, dan berkata, “Wahai Rasulullah SAW, 
sesungguhnya aku adalah sebaik-baik dokter, bolehkah aku 
mengobatinya untukmu?” Rasulullah menjawab, “Tidak, yang 
mengobatinya adalah yang menciptakannya.””! 


731  Sanadnya shahih, Hisyam bin Abdul Malik adalah Abul Walid Ath-Thayalisi, 
dan hadits telah diriwayatkan Ibnu Hibban dalam shahihnya (3:215. O dari 
Fadhil bin Habab Al Jumahiy dari Abul Walid 2 Thayalisi dangan sanad 


— Musnad Imam Ahmad 


4 0 4 Pa Na 


7. 
- 


Kab Ea Ta A3 KA ES Mag ES NN, 


PNP AA PN ... Per . 0. -. & o Sea Mn en 
Sa AA 2G Abg ad ba oa) PAN OA GP Gi 


AA BR 5 ala de AN PU 


IE Ap KA Cp IG Bip SEN oi ob Lab JA 


We li Ga Li BET) na 2 136 GI 
Agil Sa 2 ab 


. 1110. Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, 
Husain bin Ali menceritakan kepada kami dari Ibnu Abjar dari Iyadh 
bin Lagith dari Abu Rimtsah berkata: Aku pergi bersama bapakku 
menuju Nabi SAW ketika aku masih anak-anak, maka bapakku 
berkata kepada Nabi SAW, “Sesungguhnya aku adalah tabib, maka 
tunjukkanlah kepadaku daging tumbuh yang berada di punggungmu!” 
Rasulullah bersabda, “Apa yang akan kau perbuat dengannya?” 
bapakku berkata, “Aku akan memotongnya,” Rasulullah SAW 
- bersabda, “Engkau bukan seorang tabib, tetapi kamu seorang teman: 


seperti ini. Baihagi meriwayatkan dalam Sunan Al-Kubra (8:345) melalui Ismail 
bin Ishak Al Gadhi dari Abul Walid dengan sanad seperti ini, dan Ibnu Sa'ad 
meriwayatkan dalam -Ath-Thabagat (1/2:132) secara singkat dari Affan bin 
Muslim dan Hisyam bin Abul Walid Ath-Thayalisi serta Sa'id Ibnu Mansyur 
mereka bertiga dari Ubaidillah bin Iyadh, dan terdapat di dalamnya "Sa'ad bin 
Mansur pengganti kata Sa'id' dan ini adalah kesalahan cetakan yang jelas. Al 
Baihagi meriwayatkan juga (8:23) melalui Ashim bin Ali dari Ubaidillah bin 
Iyadh, Abu Daud meriwayatkan dalam Sunan terpisah di antara tiga tempat 
(4065,4206,4495), (4:91,137-138,287 Aun Al Ma'bud) dari Ahmad bin Yunus 
dari Ubaidillah bin Iyadh, dan At-Tirmidzi meriwayatkan (4:23) dan An-Nasa'i 
(1:233) petikan hadits dari Muhammad bin Basyar dari Abdurrahman bin Mahdi 
dari Ubaidilah bin Iyadh. "Perkataannya" Lahu Wafrah" Al-wafiah dengan 
wawu fathah dan fa sukun. Berkata Ibnu Atsir: Rambut kepala yang mencapai 
telinga bagian bawah. Perkataannya "Dia menyerupaiku dengan bapakku, dalam 
catatan pinggir (») aku serupa dengan bapakku dan ini tidak sesuai. As-Sila'h: 
sin kasrah tanpa titik dan Jam sukun. Ibnu Atsir berkata artinya kelenjar yang 
tampak antara kulit dan daging bila disentuh dengan tangan akan bergerak. 


Musnad Imam Ahmad — 


yang baik,” tabibnya adalah yang meletakkannya, dalam riwayat 
Rasulullah bersabda yang menciptakannya.?”? 


bad SN IP Ab yh Ab ea 3 Up Ea WN 
Ale Jo AE ANT La Eh Al 53 “Abadi 


. KN 3 2 2 03. .. 5 A3 .. 4 
AN Gabe AN yaa MAA 2 NAS CU) WB uga aah th 


. 


X 


£ 
«Je P3 
-. 


8) BMA Da 4 La y, PPN 2031 20. LX, ore 
TAS kang Ale Al Gek Al Sya TA GARN GisG elu die 


72 Sanadnya shahih, Abu Bakar bin Abu Saibah adalah Abdullah bin Muhammad 
— bin Ibrahim, dia orang yang dapat dipercaya termasuk generasi atau teman 
Imam Ahmad, dia lebih tua darinya, Ahmad dan anaknya Abdullah 
meriwayatkan darinya, dan yang tetap dari pokok yang tiga disini, berkata Al 
Oathi'iy Abdullah menceritakan kepada kami, dan bapakku menceritakan 
kepadaku, maka hadits berasal dari riwayat imam Ahmad Dari Abu Bakar bin 
Abu Saibah "Akan tetapi dalam pinggiran kitab Muslim yang naskahnya 
"Perkataannya," bapakku menceritakan kepadaku, tidak benar dari naskah yang 
asli, kalau benar naskah ini maka hadits berasal dari penambahan Abdullah, 
akan tetapi kami belum memastikan itu, dan kami menguatkan apa yang telah 
pasti dalam tiga pokok, dalam keadaan apa saja, maka sanadnya shahih, apakah 
hadits ini berasal dari riwayat Abdullah dari bapaknya dan dari Abu Bakar, atau 
dari riwayat Abdullah langsung. Husein bin Ali dia adalah Al Ju'fi Al Kufi, 
telah berlalu penulisannya (1284), dan kami menambahkan di sini 
. sesungguhnya Al Bukhari telah menulis biografinya dalam Al Kabir (1/2:378) 
dan Ibnu Abu Hatim dalam Jarh Wa At-Ta'dil (1/2:55-56). Ibnu Abjar ia Abdul 
Malik bin Sa'id bin Hayyan bin Abjar telah berlalu biografinya (4623,7106) dan 
hadits akan datang secara panjang (17565) dari Sufyan Ibnu Uyainah dari Ibnu 
Abjar, dan As-Syafii meriwayatkannya dalam Al-Umm (6:4) secara panjang 
juga dari Ibnu Uyainah dan dia dalam musnad As-Syafii dalam urutan Syaikh 
Abid As-Sanadi (2:98 nomor 325), dan Al Baihagi meriwayatkannya dalam 
Sunan Al Kubra (8:27) melalui As-Syafii dengan sanad seperti ini. Dan Abu 
Daud meriwayatkannya(4207/4:138 Aun Al Ma 'bud)secara ringkas, seperti yang 
disini dari Muhammad bin Ala dari bin Idris dan dia Abdullah bin Idris Al Audi 
dari Ibnu Abjar. "Perkataannya" Walakinnaka Rafiig dan dengan huruf fa dan 
akhirnya Bag:. Ibnu Atsir berkata: Engkau seorang yang lembut dengan pasien 
akan tetapi Allah yang menyembuhkan dan menyehatkan. 


— Musnad Imam Ahmad 


op Bb gah AN Sl SS Sd 
ID Sa uh bar data 
AG in sorga 081 la da Wb IE AA 
BA dB Oi BEN JB CA EA) dasi SE 
P9 TE gai IUP IG KA Lb ay JB 


| — TI11. (Abdullah bin Ahmad berkata) menceritakan kepadaku, 

Sa'id bin Ar-Rabi' As-Saman (ayahku) menceritakan kepadaku, Abu 
Uwanah menceritakan kepada kami, dari Abdul Malik bin Umair dari 
Iyadh bin lagith Al Till dari Abu Rimtsah At-Taimi Taim Ar-Ribab 
ia berkata: Aku menemui Rasulullah SAW dan anakku bersamaku, 
maka aku memperlihatkan ia kepada Rasulullah SAW, maka aku 
berkata kepada anakku: ini Rasulullah SAW, maka tubuhku 
menggigil, hormat kepada Rasulullah SAW, maka aku berkata 
kepadanya: Ya Nabi 'Allah sesungguhnya aku seorang tabib dari 
keturunan keluarga tabib, tunjukkan punggungmu kepadaku, apabila 
itu daging lebih aku akan membedahnya, jika selain itu aku akan 
mengabarkanmu, sesungguhnya tidak ada seseorang yang lebih 
mengetahui dengan pembedahan atau bisul daripadaku, Rasulullah 
SAW bersabda, “Allah penyembuhnya,” di atas punggungnya dua 
selendang hijau, rambut atasnya berwarna putih dan ubannya agak 
memerah, beliau bertanya, “Apakah ini anakmu?” Aku jawab, “Ya, 
demi pemilik ka'bah,” beliau bersabda, “Anakmu sendiri (kandung)?” 
Aku menjawab, “Aku bersaksi dengannya.” Beliau bersabda, 


Musnad Imam Ahmad — 


“Sesungguhnya ia tidak menanggung dosamu, dan engkau tidak 
menanggung dosanya.”? : 


"3 Sanadnya shahih, terdapat kesalahan dalam redaksinya atau urutannya, kami 
telah menerangkan sebelumnya secara terperinci dalam hadits (7106) dan kami 
akan menunjukkan kemudian Insya Allah. Sa'id Ibnu Ar-Rabi' As-Samman ia 
adalah Sa'id bin Asy'as nama ayahnya Asy'as dan panggilannya "Abu Ar-Rabi'," 
dalam riwayat (x) tertulis Sa'id bin Ar-Rabi', dan ini keliru, kami telah 

. menshahihkannya dalam riwayat (e 4) dan sumber biografi, dan Sa'id yang ini 
Isigah telah ditulis biografinya dalam Ikmal dan At-Tajil serta Jarh Wa At- 
Ta'dil (2/1/5), dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Ahmad bin 
Hanbal, ia berkata: Aku mendengar bapakku menyebut Ibnu Abu Ar-Rabi'i As- 
Saman, maka ia berkata: Aku tidak melihat ia kecuali orang yang jujur di dalam 
4t-Tajil. dan Ibnu Hibban menyebutnya dalam kitab Ats-Tsigat, dan berkata, 
“Dia diberi gelar Abu Bakar, dianggap haditsnya bukan berasal dari riwayat 
bapaknya,” dan hadits telah disebut Bukhari dalam Al Kabir (2:1:294) dalam 
biografi "Rifa'ah bin Yatsribi" sebagaimana biasanya dalam kitab Jijaz, melalui 
Yahya dan dia adalah Ibnu Hammad Asy-Syaibani, ipar lelaki Abu Uwanah dari 
Abu Uwanah dengan sanad seperti ini kepada Abu Rimtsah dia berkata: Aku 
menemui Nabi SAW dan bersamaku anakku, dan Ibnu Sa'ad meriwayatkan 
secara panjang dalam Thabagat (1:2:132-133) melalui Ubaidullah bin Amru, ia 
adalah Al Jazari Ar-Ruggi dari Abdul Malik bin Umair, dan An-Nasa'i 
meriwayatkan darinya "Rasulullah SAW keluar menuju kami dan memakai dua 
baju hijau (2:298) melalui Jabir bin Hazim dari Abdul Malik bin Umair, dan Al 
Hakim meriwayatkan darinya di dalam A! Mustadrak "aku menemui Nabi SAW 
beliau mengenakan dua selendang hijau, mempunyai rambut yang sebagian 
besar beruban merah yang berasal dari pohon pacar (2:607) melalui Abi 
Hamzah dia adalah As-Sakariy Muhammad bin Maimun dari dari Abdul Malik 

i bin Umair dan berkata: hadits sanadnya shahih dan keduanya belum 

$ meriwayatkannya. Dan Adz-Dzahabi telah menyepakatinya, dan kesalahan 

hadits dari Abdul Malik bin Umair karena ia menjadikan Abu Rimtsah yang 


| besar (kakak) dan anak Abu Rimtsah bersamanya, akan tetapi cara 
| pengungkapannya dalam hadits ada sesuatu yang menunjukkan kesalahannya, 
dengan perkataannya "dan anakku bersamaku," maka aku menunjukkan ia 
kepadanya dan seterusnya, dan ini adalah urutan yang terbalik yang jelas 
keraguannya dan hadits seperti ini dalam pokok-pokok yang tiga, dan dia 
menulis dalam pinggiran kitab (») yang nashnya berbunyi: seperti ini saya 
melihat dalam dua asalnya, dan mendiamkan atas yang lainnya, dan dalam 
pokok yang lain "Maka aku memperlihatkannya," dan ini sesuai dengan 
perkataannya "Apakah engkau mengetahui siapa ini?” bila permasalahan 
mengenai pokok-pokok perbedaan judul maka permasalahannya akan mudah, 
bisa jadi kesalahan ini dari salah satu naskah, akan tetapi tiap riwayat yang 
panjang yang bersumber dari Abdul Malik bin Umair, didalamnya terdapat ini, 


— Musnad Imam Ahmad 


.. 3. y Ao 


aa A5 KA Sa Ak 2 A1 X2 JG NAN 


80 0.0. . 40 3G. 3 Pt 


AB BU PA Pele oh UP OP jt ii Kaban Cas 


La Pai P4 . ig . ol Xx 0... 3g Lia 
Ml JB SI Jb Cal Sr) 3 ina 2IB ch 
or. .. 7 . 9, - or a “ y 2 . Ta Ha .. 20 
AI) G3 Wala Con AP Al Co AI Jam Sam Tika) up 0 
. PRA ore. 3. Pa Nat Aa 
| sorgast Op Ale 3) 4 333 33 Jer3 Ul 
7112. (Abdullah bin Ahmad berkata) Abu Bakar bin Abu 
Syaibah menceritakkan kepadaku, Muhammad bin Basyar 'bin Ali 
menceritakan kepada kami, Iyadh bin Lagith menceritakan kepadaku 
dari Abu Rimtsah berkata: Aku melaksanakan haji, maka aku 
menyaksikan seorang lelaki duduk dalam naungan Ka'bah, maka 
berkata bapakku, “Apakah engkau mengetahui siapa ini? Ini adalah 
Rasulullah SAW,” maka ketika kami sampai kepadanya, (kami 
melihat, beliau adalah) lelaki yang mempunyai banyak kebaikan dan 
beliau mengenakan dua baju berwarna hijau. 


2..“/“/“/U”——”—“—7j/jJ——bmb"b wu 


"Sesungguhnya Abu Rimtsah bersama anaknya, seperti yang kami jelaskan 
dalam (7106). Perkataannya Abuthuha "Membedahnya,” dikatakan "Membedah 
luka" jika ia membedahnya, dan aku membedah luka yang ringan, "Aku 
membedahnya" dan perkataanya "Dengan luka atau bisul." Al Jarh terkenal 
dengan mendahulukan Jil: dan pada akhirnya huruf ha, dan terdapat di dalam 
riwayat (T) (bikharjin) dengan kha dan Jil: dan ini adalah penulisan percetakan 
kami telah membenarkannya dari (kaf mim) dan (Al Kharraaj) dengan 
mendhammahkan Kha bertitik dan tanpa mentasydidkan huruf ra, tumor yang 
keluar dari dalam tubuh dan umumnya diucapkan dengan menebalkan ra dan ini 
adalah keliru, dan hadits merupakan penambahan Abdullah bin Ahmad, dan 
ditulis pada pokoknya dalam (p) tanda (x-e) tiga kali, yang menunjukkan hal 
tersebut dan ini belum menggugurkan dari sanadnya penyebutan riwayat 
Abdullah dari bapaknya. 

4 Sanadnya shahih, Muhammad bin Bisyr bin Farafishah Al Abd: terpercaya lagi 
hafizh, telah berlalu biografinya (299), dan kami menambahkan di sini bahwa 
Al Bukhari telah menulis biografinya dalam Al Kabir (1/1:45) dan Ibnu Abu 
hatim dalam Al Jarh wa At-Ta'dil (3/2:210-211). Ali bin Shalih bin Shalih bin 
Hayy: dia adalah saudara Hasan bin Shalih ia terpercaya, telah berlalu 
biografinya (712,5220), dan hadits akan tiba secara ringkas (17567) dari riwayat 


Musnad Imam Ahmad — 


. GG. 39 30 30. He -.. Jo, 20 


IS Gi pb gia ia Ep 2 JG . AMAN 
PPA UP MN Ge db aa PP aah En di 


ea TI DAS did ja 


— 


L. 


Yg UE Emi YO ca Ae ia UT IE Lg YA 


... . 6 3 ol GI or oz 
Ia ai Ken J8 Ale gim 


7113. (Abdullah bin Ahmad berkata) Amru bin Muhammad 
bin Bukair An-Nagid menceritakan kepadaku, Husyaim menceritakan 
kepada kami lebih dari sekali, ia berkata: Abdul Malik bin Umair dari 
Iyadh bin Lagith dari Abu Rimtsah At-Taimi mengkhabarkan 
kepadaku: Aku mendatangi Nabi SAW, dan anakku bersamaku, maka 

“Rasulullah SAW bersabda, "Ini anakmu?” Aku menjawab, “Aku 
bersaksi demi dirinya,” Rasulullah bersabda "Dia tidak menanggung 
dosamu, dan engkau tidak menanggung dosanya,” Abu Rimtsah 
berkata, “Aku melihat uban yang berwarna merah.” 


S 2 za e 0 PP 
C3 ai Oka Sis PE DA he GB) va ae 


Ked 
—1G 0 


0. G9 PNGaaPU ab 2 nh . .. 0. - 
Ol c A3 3Xp AS M3 jamil Bl ul aa Aap oa 


Imam Ahmad dari Waki dari Ali bin Shalih, sedangkan sanad ini merupakan 
penambahan-penambahan dari Abdullah bin Ahmad dan telah berlalu artinya 
« berulang-ulang dalam kelompok hadits-hadits yang lalu. 

7 Sanadnya shahih: Ada kesalahan Abdul Malik bin Umair di dalamnya, karena 
Abu Rimtsah bersama anaknya, sebagaimana yang kami jelaskan di dalam 
(7106,7111). Amru bin Muhammad bin Bukair An-Nagid: telah berlalu 
penulisan biografinya (1231) dan kami menambahkan di sini sesungguhnya 
Ibnu Abu Hatim telah menulis biografinya dalam Al Jarh wa At-Ta'dil 
(3/1/262). Husyaim dengan bentuk tasghir: ia adalah anak Basyir dengan ba 
Jathah dan syin berkasrah dan hadits merupakan penambahan Abdullah, dan 
akan tiba sekali lagi (17564) dari riwayat Imam Ahmad dari Husyaim dengan 
sanad ini, dan telah berlalu artinya berulang kali. 


— Musnad Imam Ahmad 


Jas Sa saja gak HS Ob lh daa Je dya 
Pi ataar anna Pa or 4 Wa Ag : & ig - Pa 
S3 :J8 (eng Mae MN Gaao dag INA ga Uc ips) 


G Jan bea Ag Y abs de AI Ko AI Io 5 Hana 
AA JS 8 tata EA ab ip 3 GA 
“JB ae AN NE TEA 203 PAPAN KAA Ga: JS :J6 Au 
IP gd Aa daa Pa Md os 
3 Japan HE 106 ha ni V3 Kura PRO ul desk 

(ADD da de 


7114. (Abdullah bin Ahmad berkata): Syaiban bin Abu 
Syaibah menceritakan kepadaku, Yazid menceritakan kepada kami, 
yang dimaksud Ibnu Ibrahim At-Tustari, Shadgah bin Abu Imran 
menceritakan kepada kami dari seorang lelaki, ia adalah Tsabit bin 
Mungiz dari Abu Rimtsah, berkata: Aku dan bapakku berangkat 
menemui Rasulullah SAW, ketika kami di tengah jalan kami 
menjumpainya, maka bapakku berkata kepadaku, wahai anakku ini 
adalah Rasulullah SAW, ia berkata:dan aku mengira bahwa 
Rasulullah SAW tidak menyerupai manusia, akan tetapi ia seorang 
yang berkeringat yang keluar bau wewangian dari tubuhnya, 
mengenakan dua selendang hijau, ia berkata: seakan-akan aku melihat 
kedua pahanya, ia berkata: Maka Rasulullah berkata kepada bapakku: 
siapa yang bersamamu ini? Bapakku menjawab: Demi Allah ini 
anakku, ia berkata: Maka Rasulullah tertawa atas sumpah bapakku 
kepadaku, kemudian beliau bersabda: engkau benar, sesungguhnya 
engkau tidak menanggung dosanya, dan dia tidak menanggung 


Musnad Imam Ahmad — : 


dosamu, ia berkata: maka Rasulullah SAW membacakan “Dan tidak 
menanggung seseorang dosa orang lain.” (Os. Al An'aam (eJ: 
1 64). P6 5 


736 Sanadnya hasan, Syaiban bin Abu Syaibah: ia adalah Syaiban bin Furukh Al 
Hibthi, dengan memfathahkan ha dan ba, gelar bapaknya "Abu Syaibah," telah 
berlalu penulisannya (889), dan kami menambahkan disini bahwa Imam Ahmad 
dan lainnya telah mempercayainya, dan Al Bukhari telah menulis biografinya 
dalam Al-Kabir (2/2/255), dan Ibnu Abu Hatim dalam Al Jarh wa At-Ta'dil 
(2/1/357). Yazid bin Ibrahim At-Tustari telah berlalu penulisannya (1726), dan 
kami menambahkan di sini bahwa Al Bukhari telah menulis biografinya dalam 
Al Kabir (4/2/318), dan Adz-Dzahabi dalam Tadzkiratul Huffazh (1:187-188) 
dan terdapat namanya dalam riwayat (x) "Zaid" dan ini adalah kesalahan 
percetakan dan kami telah membenarkannya dalam (5 0. Shadgah bin Abi 
Imran Al Kufi Gadhi Al Ahwaz: Al Hafizh Ibnu Hajar telah lupa menulis 
biografinya dalam At-Tahdzib, terkadang ia termasuk kelompok perawi kutubus 
siftah, Imam Muslim meriwayatkan darinya dalam Ash-Shahih, Ibnu Majah dan 
Al Bukhari mengomentarinya dalam Ash-shahih akan tetapi ia menulis 
biografinya dalam Tagrib dan memberinya simbol dengan simbol orang yang 
tiga, dan memindahkan penulis Ar-Tahdzib biografinya dalam Jootnote sebagai 
ringkasan, dan Ibnu Thahir Al Magdisiy menulis biografinya dengan 
mengumpulkannya dalam kelompok rijal As-Shahihaini (Bukhari Muslim) (hal 
225), dia adalah tsigah, Ibnu Hibban menyebutnya dalam Ats-Tsigat (hal 499) 
Ibnu Abu Hatim telah menulis biografinya dalam Al Jarh wa At-Ta'dil 
(2/1/432-433) ia berkata "Diriwayatkan dari Abu Ishak, Abu Ya'fur, Iyadh bin 
Lagith dan Aun bin Abu Juhaifah, dan meriwayatkan darinya Abu Usamah dan 
Sa'dan bin Yahya kemudian Ibnu Abu Hatim berkata: Ayahku menyebutnya 
dari Ishak bin Mansur dari Yahya bin Ma'in : sesungguhnya ia ditanya tentang 

| Shadgah bin Abu Imran, maka ia berkata: Aku tidak mengetahuinya, Abu 
Muhammad (Ibnu Abu Hatim) berkata: maksudnya aku tidak mengetahui 
kondisinya yang sebenarnya,” kemudian dia juga meriwayatkan dari bapaknya 
yang berkata, “Shadug, Syaikh yang shalih tapi tidak terkenal. Dan Al Bukhari 
telah menulis biografinya dalam Al Kabir (2/2/295-296) ia berkata, "Shadgah 
bin Abu Imran, Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, Amru bin 
Ashim menceritakan kepada kami, Yazid bin Ibrahim At-Tustari menceritakan 
kepada kami, Shadgah bin Abu Imran menceritakan kepada kami dari Abu 
Rimtsah: Aku keluar bersama (bapakku) maka aku bertemu dengan Nabi SAW, 
dan ini mursal," ini adalah isyarat Al Bukhari, kemudian “ia meriwayatkan 
darinya hadits yang lain dari Aun bin Abu Juhaifah, kemudian ia berkata, "Ishak 
berkata kepada kami dari Abu Usamah: Shadgah bin Abu Imran Oadhi Al 
Ahwaz menceritakan kepadaku ia mendengar Abu Ya'fur." Tsabit bin Mungidz: 
Tabi'i yang tidak jelas keberadaannya, Al Husaini menulis biografinya dalam Al 
Ikmal (hal: 15) dan belum mengatakan sesuatu selain "tidak terkenal" dan Al: 


— Musnad Imam Ahmad 


da Kp AS di ap An ke Ja) wae 


AN AI Hg aah Gp ba gi NP CAN AN 3 
d5 ai ag He da Sa DB ie 
: P1 Pp) J3 J6 celi ya 635 “at Sp AA «Ol jasa OS 
al dl Dp Ig in JG la elia ya sy 
Lb Ja ip Ina rel TU s8 Gu Etab 6 


A 9, y, DD Tp Fe LO ana By - ARP Pen 
AN ko AI dgan BS 5 J6 AAS (LAN Un :JU ho Ga 


II SI an Ae JG K2 DBD JW HI BR de 


“Ju Fa aan 3 “Ju t),E La Hat Tag Para Si de 
-, Pun he ta Ke 8.3 Pia Pa 
Na lR AK enak at budak sdpiku ag Keras 


Hafizh belum menambahkan dalam At-Ta'jil (hal: 63) selain menunjukkan 
kepada hadits yang ini, melalui riwayat Abdullah bin Ahmad. Aku belum 
mendapatkan biografi tentangnya dalam referensi kecuali yang itu, dan ini 
adalah Tabiin yang tidak jelas keberadaannya, dan dia samar-samar sampai jelas 
keadaannya oleh karena ini kami meng-hasan-kan haditsnya. Dan terdapat 
“namanya dalam At-Tahdzib (12:97) dalam perawi-perawi dari Abu 
Rimtsah"Tsabit bin Abu Mungidz "Penambahan kata “bapakku' dipastikan 
merupakan kesalahan penulisan atau cetakan yang telah dihapus. Hadits melalui 
sisi ini belum aku dapatkan kecuali dalam Al Musnad, kecuali isyarat Al 
Bukhari kepadanya yang telah kami sebutkan dan itu melalui riwayat Shadgah 
bin Abu Imran dari Abu Rimtsah. Dan Al Bukhari telah mengomentarinya 
bahwa itu Mursal, bahwa hadits terputus antara Shadgah dan Abu Rimtsah, 
mudah-mudahan Bukhari memilih riwayat ini karena didalamnya terdapat 
penambahan "Tsabit bin Mungidz" antara "Shadgah" dan "Abu Rimtsah" maka 
ia memutuskan sanadnya terputus, dan ia mengakhirkan biografi Tsabit bin 
Mungidz sampai ia mengetahui keadaannya dan belum didapatkannya hingga ia 
meninggalkan penulisan biografinya. Arti hadits Tsabit pada keseluruhannya 
mencakup hadits-hadits yang sebelum dan sesudahnya. Dan hadits ini 
merupakan penambahan dari Abdullah bin Ahmad. 


“ 


x 


Musnad Imam Ahmad — 


SE NG Ule dia inka Ie Jo Ip 
7115.(Abdullah bin Ahmad berkata) Muhammad bin Bakar: 
menceritakan kepada kami, Oais bin Rabi' Al Asadi menceritakan 
kepada kami dari Iyadh bin Lagith dari Abu Rimtsah, ia berkata: aku 
pergi bersama bapakku ketika aku masih anak-anak, maka kami 
mendatangi seorang lelaki yang berasal dari daerah yang panas, 
sedang duduk di serambi rumahnya, mengenakan dua selendang hijau 
dan rambutnya lebat dan di kepalanya tercium wewangian, ia berkata: 
bapakku berkata kepadaku, “Apakah engkau mengetahui siapa ini?” 
Aku berkata, “Tidak.” bapakku berkata ini adalah Rasulullah SAW,” 
maka kami berbicara sangat lama, kemudian bapakku berkata 
kepadanya, “Sesungguhnya aku adalah lelaki yang berasal dari 
keluarga tabib, maka tunjukkan kepadaku punggung luarmu! apabila 
itu merupakan daging lebih maka aku akan membedahnya, apabila 
selain itu maka aku akan memberitahumu,” Beliau bersabda, 
“Tabibnya adalah yang menciptakannya,” kemudian Rasulullah SAW 
melihat ke arahku, maka beliau bertanya kepada bapakku, “Apakah ini 
anakmu?” ia menjawab, “Aku bersaksi demi dirinya,” maka 
Rasulullah SAW bersabda kepadanya, “Lihat perkataanmu!” Ia 
berkata, “Ya demi pemilik ka'bah,” maka Rasulullah SAW tertawa 
karena melihat kemiripanku dengan bapakku dan sumpah bapakku 
atas diriku! Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Yang ini tidak 
menanggung dosamu dan engkau tidak menanggung dosanya." 


71  Sanadnya shahih: Oais bin Rabi' Al Asadi, kami telah memastikan biografinya 
(661,1650), dan kami menambahkan di sini bahwa biografi-biografi beliau 
terdapat di Ibnu Sa'ad (6:262-263), Al Jarh wa At-Ta'dil (3/2/96-98) dan hadits 
ini artinya termasuk dalam kelompok hadits-hadits yang lalu dan yang 
sesudahnya dari hadits Abu Rimtsah, dan ini merupakan penambahan dari 
Abdullah bin Ahmad, dan akan datang seperti ini dengan sanad seperti ini 
(17569). Kalimat "rajulan" ditulis dalam riwayat (e) "rajulun" tanpa alif, dan 


—— Musnad Imam Ahmad 


0-3 3. pra ... £ ec 


sa ani AS: EA Hi Xe Jl KAKI: 


-J6 Th A5 na ul 2 beat ji 2G ep D3 Gr Era aki 


HA Jb ae la Me db bag po Jet 
Ha Joan Ba 3 MB Mia 1 saji Ja 
Se Iyan arak CON JB Lae BILAKAU - JG Ta 
cela 2 (3 A3 Aa Bb Gp aga la 
Oa dat Ba Cal ag dl pb coal 06 Parag 
Uh ash JI ia UR: & J5 Ag Se Lo Oa 
mbapar ga In an an Na yu ari 

du: :J8 Na Na ee ara 
2 Pee Ka Nur ale dai Yg BG ai 
Ane Ar ut ala ya (KA 33 1 33 
Haa gi ab ATK O1 Irak Kd en LE 


7116. (Abdullah bin Ahmad berkata) Ja'far bin Humaid Al 
Kufi menceritakan kepadaku, Ubaidullah bin Iyadh bin Lagith dari 
bapaknya dari Abu Rimtsah menceritakan kepada kami: ia berkata: 
Aku pergi bersama bapakku menemui Rasulullah SAW, ketika aku 
melihatnya berkata bapakku, apakah engkau mengetahui siapa ini? 


ditulis dengan alif dalam riwayat (x 4), dan kalimat "Jaalisan" ditulis dalam 
riwayat (4 ») "jaalisun" tanpa alif juga, dan diletakkan diyatasnya dalam riwayat 
(e) dua fathah dan tanda shahih, dan ini menunjukkan bahwa ini mansub 
(fathah), dan penulisan ini dalam dua kalimat diperbolehkan dalam bahasa 
Rabi'ah karena mereka berhenti pada mansub dengan sukun sebagaimana 
mereka berhenti atas dhammah dan kasrah. 


Musnad Imam Ahmad — 


aku menjawab tidak, ia berkata: ini Rasulullah SAW, ia berkata: maka 
aku menggigil ketika ia mengatakan itu, dan aku mengira Rasulullah 
SAW sesuatu yang tidak menyerupai manusia, akan tetapi ia seorang 
manusia yang berkeringat, memakai wewangian dan dua selendang 
hijau, maka bapakku mengucapkan salam kepadanya, kemudian kami 
duduk dan berbicara panjang, kemudian Rasulullah SAW berkata 
kepada bapakku, “Ini anakmu?” ia berkata, “Ya/demi pemilik 
ka'bah,” beliau bersabda, “Sungguh?” Ia berkata, “Aku bersaksi demi 
dirinya, maka Rasulullah SAW tersenyum demi melihat kemiripanku 
dengan bapakku, dan dari sumpah bapakku kepadaku, kemudian 
beliau bersabda, “Dia tidak menanggung dosamu, dan engkau pun 
tidak menanggung dosanya,” sambil Rasulullah SAW membaca “Dan 
seseorang tidak menanggung dosa orang lain.” (Os. Al An'aam (6): 
164) kemudian ia melihat seperti daging lebih di antara dua 
pundaknya, maka ia berkata, “Ya Rasulullah, Sesungguhnya aku 
adalah tabib lelaki terbaik, apakah aku boleh mengobatimu?” beliau 
bersabda, “Tidak, tabibnya adalah yang menciptakannya.'? 


nan di aa: aah 33 AI A2 JG) va av 


sec CX - ... J3. y 


GE RA LE EA GA Gi PEN AP Ul YO op 5 


ang de At da MO LA JB nh apa 
gas OS Ae, 


78 Sanadnya shahih: Ja'far bin Humaid Al Ouraisy Al Kufi, telah berlalu 
biografinya (5695) dan kami menambahkan di sini bahwa Ibnu Abu Hatim telah 
menulis biografinya dalam Al Jarh wa At-Ta'dil (1/1/477) dan hadits termasuk 
dalam kelompok arti yang lalu juga. Perkataanya "Sesungguhnya Rasulullah 
SAW adalah sesuatu" seperti ini tertulis kata "Syaian" dalam riwayat (c ») 
dengan nashab (fathah) dan mungkin bisa kita arahkan secara ilmu bahasa 
manshub dengan "anna" dan ditulis dalam (8) Syaiun dengan rafa'. dan hadits 
merupakan penambahan dari Abdullah bin Ahmad. 


—— Musnad Imam Ahmad 


TN: (Abdullah bin Ahmad berkata) Bapakku dan Abu 
Khaitsamah Zuhair bin Harb menceritakan kepadaku, keduanya 
berkata, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, 
Ubaidillah bin Iyadh bin Lagith dari bapaknya dari Abu Rimtsah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku menemui Rasulullah 
SAW dan beliau mengenakan dua selendang hijau. Li 


Ka 2 OS ta Nat 5 kn 42 6) NYA 

UI Ab 5 MI Ia Ela MIE ak ap Bas 
pi San SA aah ah 108 Aa al GP ah 
2 MA AN tis coral Gp Ale) F3 Tang de 3 
Ie AI A3 ia OI gi aga Ie le S1 Apar 
os da on Kab PS ANA daa aah dl 
IV Ep KI 3 EP BCA Lb ah dp eh 
gs la RD Us BA sih job (els 
an S3 Tar KOw Ba Ia LA 2JU « t: ct Keane Y :J6 
ta Y lia BSI :J6 “4 aga SA SB SEN J3 sea 

7118. (Abdullah bin Ahmad berkata) Syaiban bin Abu Syaibah 


menceritakan kepadaku, Jarir bin menceritakan kepada kami yaitu 
Ibnu Hazim, Abdul Malik bin Umair dari Iyadh bin Lagith dari Abu 


739 Sanadnya shahih, dan ini merupakan ringkasan dari hadits yang sebelumnya 
dan ini merupakan riwayat Abdullah bin Ahmad dari bapaknya dari Zuhair bin 
Harb keduanya berasal dari Ibnu Mahdi. : 


Musnad Imam Ahmad — 


Rimtsah menceritakan kepada kami, ia berkata: aku datang ke 
Madinah, dan aku belum melihat Rasulullah SAW, maka beliau keluar 
dengan mengenakan dua baju hijau, maka aku berkata kepada anakku: 
Demi Allah ini Rasulullah SAW, maka anakku gemetar, ta'zhim 
kepada Rasulullah SAW, maka aku berkata, “Ya Rasulullah, 
sesungguhnya aku adalah tabib lelaki dan bapakku seorang tabib dan : 
kami berasal dari keluarga tabib, demi Allah tidak ada keringat dan 
tulang suatu tubuh yang tersembunyi dari kami, tunjukkanlah 
kepadaku yang ada di pundakmu, apabila daging lebih, maka aku akan 
| memotongnya dan mengobatinya?” beliau bersabda: “Tidak, tabibnya 
| adalah Allah,” kemudian beliau berkata, “Siapa ini yang 
| bersamamu?” aku menjawab, “Demi pemilik Ka'bah ini anakku,” 
maka beliau berkata, “Anakmu?” ia berkata, “Anakku, aku bersaksi 
demi dirinya, beliau bersabda, “Anakmu ini tidak menanggung 
dosamu dan engkau tidak menanggung dosanya”? | 


Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha 
Penyayang : 

Segala puji bagi Allah yang memberikan kami petunjuk, 
dan kami tidak mendapat petunjuk bila Allah tidak memberikan kami 
hidayah-Nya. Dan Allah bershalawat atas sebaik-baik ciptaannya, 
penghulu anak Adam, Muhammad bin Abdullah, hamba Allah dan. 
Rasul-Nya, para keluarga dan sahabatnya dan siapa yang mengikuti 
mereka dengan baik hingga hari akhir. | 


Selanjutnya, ini adalah permulaan Musnad "Abu Hurairah.” 


40 Sanadnya shahih, terdapat kesalahan di dalamnya dari Abdul Malik bin Umair, 
sebagaimana yang telah kami tunjukkan (7106,7111) dan hadits termasuk dalam 
arti hadits-hadits sebelumnya dari hadits Abu Rimtsah. 


— Musnad Imam Ahmad 


Dari kitab yang mulia, musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Aku 
telah menetapkan dalam penshahihannya berdasarkan pokok-pokok 
yang tiga, yang telah aku sebutkan dua dari padanya dalam halaman 
16 (juz satu), dan yang ketiga dalam permulaan (juz ketujuh). Dan 
khusus dalam "Musnad Abu Hurairah" ditambahkan pokok keempat 
dari manuskrip yang terpercaya bagian dari (musnad) yang ditulis 
tahun 837. Telah aku temukan jilid ini lebih dari dua puluh tahun yang 
lalu, yang aku dapatkan dalam cetakan (Tr), serta aku berikan catatan 
pinggir dalam naskahku disebuah buku khusus, yang kutetapkan 
merupakan bagian pekerjaanku sebelum mengembalikan jilid itu 
kepada seseorang yang meminjamiku karena itu merupakan amanah 
baginya, dan inilah teks yang aku tulis pada saat itu dengan satu 
ungkapan: 

"Kudapatkan bagian dari musnad, yang tertulis padanya ini 
merupakan Gilid kedelapan) yang terbagi dalam juz-juz kecil 
berjumlah(29) ini semua musnad Abu Hurairah, penulis telah . 
menyelesaikan penulisannya (pada hari Kamis, 06 Ramadhan yang 
mulia tahun 837), dan belum tertulis DAmAnyA 4 dan ini adalah shahih 
dan sesuai dengan aslinya". 


"Aku mulai meneliti naskah musnad yang tercetak 
dalam(Musnad Abu Hurairah)sesuai dengan manuskrip ini, berkenaan 
dengan hadits-hadits yang kurang jelas didalamnya, atau kesalahan 

yang berasal dari penulis atau percetakan, telah aku benarkan sebagian 

kesalahan berdasarkan naskah asli yang tercetak, sambil aku tuliskan 
sebagian catatan-catatan pinggir dalam buku ini bersama aslinya pada 
pencetakan buku, Insya Allah". 

"Telah kumulai penelitian ini, kana hari Jum'at 27 Shafar tahun 
1351 / 01 Juli tahun 1932, aku memohon kepada Allah kemudahan 
dan taufik-Nya," Kemudian kutulis setelah itu, ketika menyelesaikan 
penelitian ini yang berbunyi sebagai berikut: "Telah kuselesaikan 


Musnad Imam Ahmad — 


penelitian yang aku kira ada kesalahan dan kesamaran didalamnya, 
dari (Musnad Abu Hurairah) yang tercetak pada naskah manuskrip 
yang telah kusebutkan, Alhamdulilah dan itu pada selasa pagi awal 
Rabiul Awwal tahun 1351 / 05 Juli 1932, Alhamdulilah dan 
Alhamdulillah dan kami memohon kepada-Nya taufik dan hidayah.” 
Kami beri rumus manuskrip pada cetakan ini Insya Allah dengan 
huruf (shad). serta kumemohon kepada Allah perlindungan dan 
kebenaran serta taufik sehingga bisa menyempurnakan Musnad yang 
mulia dan kitab yang agung sehingga bisa menjadi "Imam bagi 
manusia" seperti yang diinginkan oleh penulisnya yang mulia, 
pemimpin Ahlus Sunnah, Amirul Mukminin dalam hadits rahmat 
Allah dan ridha-Nya tercurah baginya. 


Abu Hurairah” 


“ Sahabat yang hafizh,yang paling banyak riwayatnya dari Rasulullah SAW, 
Imam Ahmad meriwayatkan darinya dalam musnad ini(3848)hadits dari 
nomor(7119)sampai(10997) dengan pengulangan yang banyak baik dengan 
lafazh atau arti,sebagaimana kebiasaan musnad selalu mengulang-ulang hadits 
kemudian beliau menyusunnya setelah menghapus yang diulang-ulang dan ini 
merupakan suatu kebaikan yang tak ternilai.bagaimanapun juga dia (Abu ' 
Hurairah) sahabat yang paling banyak riwayatnya. Dia seorang "Dawsi": dari 
keturunan daws bin 'Udtsan sebuah suku yang besar dari kabilah Azd. Daws 
dengan dal fathah dan sin tanpa titik diantara keduanya wawu sukun. Dan 
"udtsan" dengan 'ain dhammah dan dal sukun tak bertitik kemudian tsa bertitik. 
Lihat Lubab Ibnu Atsir(1:429 dan 2:125-126) Al Musytabah Adz-Dzahabilhal 
352)dan Mu'jam Oaba'il Al Arabtbal 394,761). 

Abu Hurairah masuk Islam tahun ketujuh dari Hijrah menemani dan 
mempergauli Rasulullah SAW hingga akhir hayatnya yang baik dan penuh 
berkah SAW dan beliau ridha dengan sahabat-sahabatnya. Berbeda pendapat 
mengenai tahun wafatnya Abu Hurairah, dan yang paling kuat beliau wafat 
tahun 59, berbeda pendapat juga mengenai namanya dan nama bapaknya 
dengan perbedaan yang besar, dan yang paling benar beliau dinamakan pada 
masa jahiliah "Abdu Syams bin 'Amir" dan dinamakan pada masa Islam 
dengan "Abdullah.” Di dalam Tahdzib Ibnu Khuzaimah meriwayatkan melalui 
Muhammad bin Amru dari Abu Salmah dari Abu Hurairah" adalah namaku 
Abdu Syam" kemudian Al Hafizh Ibnu Hajjar berkata "Riwayat yang 
diungkapkan Ibnu Huzaimah lebih benar berkenaan dengan hal itu, dan 
sebaiknya kita tidak berpaling dari itu, karena dia meriwayatkan itu dari Fadhl 


— Musnad Imam Ahmad 


bin Musa As-Sannani dari Muhammmad bin Amru dan ini adalah sanad yang 
benar lagi bersambung, sedangkan sebagian perkataan yang lain sanadnya 
lemah lagi terputus. Dan ia terkenal dengan julukannya "Abu Hurairah" hingga 
mengalahkan namanya bahkan hampir terlupakan. Al Hakim meriwayatkan 
darinya dalam Al Mustadrak: ia berkata: Rasulullah SAW memanggilku "Abu 
Hirrin" dan orang-orang memanggilku dengan "Abu Hurairah," dan 
meriwayatkan darinya juga, ia berkata: mereka memanggilku dengan 
mudzakkar lebih aku cintai dari pada memanggilku dengan mutsanna. Dan kita 
di sini bukan berkaitan dengan pembahasan biografi Abu Hurairah karena itu 
terlalu panjang, tetapi kita di sini akan menunjukkan kepada referensinya dan 
ini sangat banyak mudah-mudahan itu bermanfaat bagi siapa-siapa yang Allah 
berikan hidayah.: 
Thabagat Ibnu Sa'ad (Jil: 2 Bag: 2 hal: 117-119, dan Jil: 4 Bag: 2 hal 52-64). 
Al Jarh wa At-Ta'dil Ibnu Abu Hatim (Jil: 3 Bag: 1 hai 49-50). 
At-Tarikh Ash-Shaghir Imam Bukhari (hal: 52) 
Al Kuna Wa Al Asma Ad-Daulabil1:61) 
Ats-Tsigat Ibnu Hibban (hal: 97) 
Al Mustadrak Imam Hakim (3: 506-514) 
Al Isti'ab Ibnu Abdul Bar (hal: 718-719) 
Usudul Ghayah Ibnu Atsir (5:315-317) 
Tahdzibul Asma' Wa Al-Lughat An-Nawawi (2:270) 
Tarikh Al Islam Adz-Dzahabi (2:333-339) 
Tadzkiratul Huffadz Adz-Dzahabi (1:31-35) 
Tarikh Ibnu Katsir (8:103-115) 
Al Ishabah Ibnu Hajar (7:199-207) 
Tahdzib At-Tahdzib Ibnu Hajar (12:262-26T) 
Syadzaratudzahab Ibnu Ahmad (1:63-64) 
Dan senantiasa senang musuh-musuh As-Sunnah yaitu musuh-musuh Islam 
pada zaman kita untuk mencemarkan dan memfitnah Abu Hurairah, serta 
membimbangkan manusia dalam hal kejujuran dan riwayatnya sesuai dengan 
yang mereka inginkan dan sesungguhnya mereka bermaksud membimbangkan 
manusia dengan islam sesuai dengan keinginan pendahulu-pendahulu mereka 
para misionaris, dan mereka pura-pura mengambil langsung dari Al Our 'an atau 
hadits yang shahih menurut pandangan mereka. Hadits yang shahih menurut 
pendapat mereka bila sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka dan syiar- 
syiar Eropa. Tidak akan berpaling seorangpun dari mereka dari penafsiran Al 
Our'an yang sesuai dengan apa yang diungkapkan bahasa Al Our'an sehingga 
penafsiran mereka selaras dengan keinginan dan hawa nafsu mereka!! Dan 
bukanlah mereka orang yang pertama kali memusuhi Islam dari sisi ini bahkan 
mereka telah mempunyai pendahulu dari kelompok sesat sedangkan Islam 
berjalan di jalannya sementara mereka berteriak semaunya hampir-hampir Islam 
tidak mendengar teriakan mereka bahkan mengabaikan - dan tidak 
memperhatikan mereka hingga membinasakannya. Yang mengherankan apa 
yang dikatakan orang-orang pada zaman ini baik pokok-pokok dan artinya 
hampir serupa dengan pendahulunya! dengan satu perbedaan, bahwa orang- 


Musnad Imam Ahmad — 


orang terdahulu baik yang kafir ataupun menyimpang adalah para ilmuwan 

yang Allah sesatkan mereka dengan ilmunya, sedangkan orang-orang pada 

zaman ini adalah orang bodoh, pemberani yang tidak memahami apa yang 

dikatakannya terjerumus dalam kekafiran bahkan mereka berusaha menjauhkan 

diri mereka dari jalan yang lurus!!. Dan aku mendapatkan Al Hakim Abu 

| Abdullah, yang meninggal tahun 405, menceritakan dalam kitabnya A/ 

'Mustadrak (3:513 )perkataan guru-gurunya, pemimpin para Imam, Abu Bakar 

: Muhammad bin Ishak bin Khuzaimah yang meninggal tahun 311, membantah 

| ucapan yang berkaitan dengan Abu Hurairah, seakan-akan ia ingin membantah 
orang-orang pada zaman kita, dan inilah naskah perkataannya: 
Sesungguhnya yang berbicara mengenai Abu Hurairah dengan menolak hadits- 
haditsnya adalah orang-orang yang Allah butakan hatinya dan mereka tidak 
memahami arti-arti hadits. 
"Bisa jadi mereka orang kafir yang masam, binaan memandang hadits- 
haditsnya berbeda dengan madzhab mereka yang kafir, sehingga mencaci, 

: memfitnah Abu Hurairah walaupun Allah SWT menjauhkannya dari hAI Hal 
yang keji, berupa penyimpangan, kehinaan dan mengatakan bahwa hadits- 
haditsnya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah/bukti. 
"Kharijilmurtad), yang selalu menggunakan pedang atas umat Muhammad 
SAW, dan berpendapat tidak ada ketaatan terhadap khalifah ataupun pemimpin, 
jika mendengar hadits Abu Hurairah dari Nabi SAW, yang bertentangan dengan 
madzhab mereka yang sesat, dan tidak ada alasan untuk membantah haditsnya 
dengan dalil dan bukti maka mereka berlindung dengan memfitnah Abu 
Hurairah atau aliran Gadariyah, yang mengucilkan Islam dan pengikutnya serta 
mengafirkan umat Islam,mereka berpaham dengan takdir yang lalu yang telah 
Allah takdirkan dan tentukan sebelum didapat oleh hamba-hambanya, bila 
melihat hadits-hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan dari Nabi SAW 
berkaitan dengan penetapan gadar,:maka tidak ada bukti yang membenarkan 
serta menshahihkan perkataannya yang kafir lagi syirik maka alasan untuk 
membela fahamnya: bahwa hadits-hadits Abu Hurairah tidak bisa dijadikan | 
hujjah dan bukti. | 

“ Atau orang bodoh, yang mengambil figh dan mendapatkan bukan dari 
tempatnya, jika mendengar hadits Abu Hurairah yang bertentangan dengan apa 
yang ditetapkan dan dipilih oleh madzhabnya serta mengikutinya secara 
membabi buta tanpa bukti dan petunjuk:maka dia berbicara tentang Abu 
Hurairah dan menolak haditsnya yang berbeda dengan madzhabnya,tetapi 
menggunakan haditsnya sebagai hujjah terhadap para penentangnya bila sesuai 
dengan pendapat madzhabnya. 
"Sebagian kelompok-kelompok ini telah mengingkari Abu Hurairah beserta 
hadits-hadits yang mereka belum memahaminya!! dengan izin Allah Azza wa 
Jalla akan aku sebutkan sebagiannya" 
Kemudian Al Hakim berkata, Imam Abu Bakar rahimahullah Taalla berkaitan 
dengan pembahasan ini menyebut Hadits Aisyah yang telah aku sebutkan 
terdahulu dan hadits Abu Hurairah "Tentang seorang wanita yang disiksa 
karena kucing," serta seorang yang shalat setelah jum'at atau yang berlawanan 


— Musnad Imam Ahmad 


Are dB az urai ma Ii mah usa va 
Ie Si Sya) Je Data gn d Bp apa 03 
Alto 4 Ubilah C Je Ula tel die AI 


7119. Hasyim bin Basyir mengabarkan kepada kami, Abdullah 


bin Abi Shalih Dzakwan mengabarkan kepada kami dari bapaknya 
dari Abu Hurairah, berkata, “Rasulullah SAW bersabda, Sumpahmu 


adalah apa yang dibenarkan oleh temanmu '. 


741 


» 141 


dengannya dari hadits Ibnu Umar "Tentang berwudhu bagi yang terkena api" 
dan Al Hakim telah menyebutnya dan pembicaraan tentang itu sangat panjang. 
Dan hadits Aisyah tersebut, yang diriwayatkan Hakim sebelum itu (3:509) dari 
Aisyah:Bahwasanya dia memanggil Abu Hurairah dan berkata kepadanya, 
wahai Abu Hurairah bagaimana tentang hadits-hadits yang telah sampai kepada ' 
kami bahwa engkau mengatakannya berasal dari Nabi SAW? apakah engkau 
mendengar apa yang tidak kami dengar? engkau melihat apa yang tidak kami 
lihat? ia berkata:Wahai Ibu, sesungguhnya berhias, menggunakan sifat mata dan 
berkerja untuk Rasulullah SAW menyibukkan. dirimu darinya, demi Allah 
sedangkan saya tidak ada sesuatupun yang menyibukkan diriku darinya. 

Al Hakim berkata, “Hadits sanadnya shahih, dan ia belum meriwayatkan dari 
keduanya, sedangkan Adz-Dzahabi telah menyepakatinya dan apa-apa yang 
kami katakan mudah-mudahan bisa memberikan kepuasan bagi siapa yang 
diberi hidayah oleh Allah. 

Sanadnya shahih, Abdullah bin Abu Shalih, ia adalah "Ibad bin Abu Shalih" 
dikenal dengan dua nama: “Ibad" dan "Abdullah" terpercaya,Ibnu Ma'in dan 
lainnya mempercayainya sedangkan Ali bin Al Madini telah 
mendhaifkannya,Imam Muslim dalam 4sh-Shahih telah meriwayatkan darinya 
hadits ini, dan tidak ada selainnya dalam kutubus sittah. Dia merupakan saudara 
"Suhail bin Abu Shalih," bapak keduanya" Abu Shalih As-Saman" dan namanya 
"Dzakwan" dan Abdullah ini dalam segi nama dan keturunan serupa dengan 
Abu Zinad seorang Tabi'i terkenal yang namanya juga "Abdullah bin Dzakwan" 
sedangkan Abdullah yang ini bukan Abdullah yang itu. Sedangkan hadits 
diriwayatkan Muslim (2:17)dengan dua sanad. Abu Daud(3255/3:218 Aun Al 


' Ma'bud) Turmudzi (2:285) Ibnu Majah (1:333), dengan dua sanad tiap-tiap 


mereka melalui Husyaim dengan sanad ini, didalam salah satu sanad Muslim, 
Abu Daud,dan Ibmu Majah "Ibad bin Abi Shalih" dan yang lainnya "Abdullah 
bin Abi Shalih", berkata Abu Daud "keduanya satu: Abdullah bin Abi Shalih 
dan 'Ibad bin Abi Shalih". Berkata Tirmidzi: ini hadits hasan gharib,kami tidak 
mengenalnya kecuali dari hadits Husyaim bin Abdullah bin Abi Shalih. Dan 
Abdullah adalah saudara dari Suhail bin Abi Shalih. 


Musnad Imam Ahmad — 


... . . . 3 on 3 15 - 


P 21 “2 3 an Tab nata Toabh 
ny ea sa ata PTPN PPN: Has J8 JB GA Pi 
an Ja KG aa oa 5 
7120. Husyaim menceritakan kepada kami, Mansur dan 
Hisyam dari Ibnu Sirin menceritakan kami dari Abu Hurairah berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Sumur sia-sia, barang tambang sia-sia, 


hewan ternak sia-sia dan di dalam rikaz(barang tambang temuan) 
seperlima."' 


....J 


ea Ka De Parka TA NNYA 


dp ap PER N HN ea Ten 
HA Para Ts Nag Jas Ii Ka aa 
Pestata 


7121. Husyaim dari Zuhri dari Abu Salamah mengabarkan 
kepada kami dari Abu Hurairah, ia berkata: Uyainah bin Hishn 
menemui Rasulullah SAW, maka ia melihatnya sedang mencium 
Hasan atau Husain, maka ia berkata kepadanya:jangan engkau cium. 


2 Sanadnya shahih: Manshur: Dia adalah Ibnu Zadzan, Hisyam: dia Ibnu Hassan, 
Ibnu Sirin: dia Muhammad, dan hadits diriwayatkan oleh pengarang-pengarang 
kutubus sittah, sebagaimana dalam Al Muntaga (2013). "AI Jubar" dengan Jim 
didhammahkam dan tidak mentasydidkan ba. Al Hadru berarti luka yang 
berasal dari segala hal tersebut di atas adalah sia-sia tidak ada diyat (ganti rugi 
pembunuhan) di dalamnya. Al Ma'dinu tempat sumber keluarnya barang-barang 
bumi seperti emas, perak, perunggu dan selain itu. Berkata Ibnu Atsir Al! Ujama 
binatang ternak, dinamakan itu karena ia tidak berbicara segala sesuatu yang 
tidak bisa berbicara dinamakan A'jam wa Musta'jam (bhs arab)" Ar-Rikaz telah 
berlalu hukumnya didalam hadits-hadits yang banyak di antaranya (2871,6936). 


— Musnad Imam Ahmad 


dia ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mempunyai sepuluh anak, 
dan tidak aku cium seorangpun diantara mereka! Maka Rasulullah 
SAW bersabda, “Siapa yang tidak menyayangi maka tidak . akan 


SP SE Or MAKA Up Tab UP peak EIS NNNY 
ut tia ega GA SI 0 op Oo AJB EA 


? 


Aaj Apr Ie pa oa 


"3 Sanadnya shahih, Abu Salamah: dia anak Abdurrahman bin Auf, Al Bukhari 
telah meriwayatkan hadits (10:359-360 Fath Al Bari) melalui Syu'aib. Muslim 
(2:213) melalut Ibnu Uyainah dan Muammar, Abu Daud (5218/4:524 Aun Al 
Ma'bud), At-Tirmidzi (3:119) keduanya melalui Ibnu Uyainah juga, dan 
ketiganya dari Zuhri dengan sanad ini dan dalam riwayat mereka semua Al 
Agra' bin Habis ganti dari "Uyainah bin Hishn," begitu juga akan tiba dalam 
musnad(728T) dari riwayat Ibnu Uyainah dan (7636)dari riwayat Muammar dan 
(10684)dari riwayat Muhammad bin Abu Hafshah dan ketiganya dari Zuhri 
dengannya dan di dalamnya terdapat "Al Agra bin Habis" Uyainah dan Al Agra 
keduanya termasuk orang yang dilembutkan hati mereka,dan keduanya 
mempunyai sepuluh anak, akan tetapi riwayat yang empat: Syu'aib, Ibnu 
Uyainah, Muammar dan Ibnu Hafshah lebih benar dari riwayat yang terpisah 
dari Hasyim, dia seorang hafizh yang terkenal lagi terpercaya, didalamnya dari 
Zuhri sebuah perkataan, bahwa ia tidak menulis apa yang didengar darinya atau 
menulisnya dalam sebuah shahifah di Mekkah, kemudian terbawa dan terbuang 
angin dan mereka belum mendapatkannya. Ia menghapal dari riwayat itu 
sembilan hadits mudah-mudahan kesalahannya itu terdapat diriwayat. ini, 
sungguh mengherankan bahwa Hafidz belum hati menunjuk riwayat Hasyim 
ini! Meskipun ia sangat teliti dan hati-hati serta sungguh-sungguh dalam 
menunjukkan perbedaan riwayat. . 

Perkataannya:" Man Ia Yarham la Yurham" berkata Al Hafidz dalam Al Fath: 
dengan dhammah pada keduanya terhadap khabar. 

Berkata Iyadh, “Artinya untuk jamak. Abu Al Baga: "man" maushulah dan 
boleh menjadi Syarthiyyah maka dibaca jazm(sukun) pada keduanya. 

Catatan: Telah keliru Al Oasthalani dalam Syarh Al Bukhari (9:14) ia 
menganggap hadits ini dari kekhususan Bukhari, dan hadits ini ada di Muslim, 
Abu Daud dan Tirmidzi seperti yang kami sebutkan. 


Musnad Imam Ahmad — 


2 7122. Hasyim dari Syuaib dari Muhammad bin Ziad 
menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah ia berkata: ia melewati 
kaum yang sedang berwudhu, maka ia berkata:sempurnakanlah wudhu. 
kalian, sesunguhnya saya mendengar Abal Oasim SAW bersabda, 
"Celakalah tumit-tumit dari api neraka." | 


0 5. 


SP HE oi Al aa Wp Pa al Gia aah EA ya kre 
PI j 3 -... s0 x Oa y 4 F - 8 - Ce0.3 
SA At js ah le Lo MI, JB JB EA 
ya aa 3 AN Je "aka 28 £ AAN 2 2 . 0.8 ”. 2 
dut Set Ar, GA Gb 5 ea Si (ad Hay SAI 
ep 3 ba MN ai SO 
23 7123. Hasyim menceritakan kepada kami, Abu Basyar dari 
Abdulah bin Syagig menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah ia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Sebaik-baik umatku adalah 
zaman dimana aku diutus pada mereka, kemudian setelah mereka, 
kemudian setelah mereka,” hanya Allah yang tahu apakah beliau. 
mengucapkan tiga kali atau tidak, kemudian datang suatu kaum 


74 Sanadnya shahih/Muhammad bin Ziyad: dia seorang Ouraisy Al Jumahi, 
pemuka mereka, Abu Al Harts, Al Madani menetap di Basrah, seorang tabiin 
yang terpercaya, pengarang-pengarang  Kutubus-Sittah meriwayatkan 
darinya,dan Al Bukhari menulis biografinya dalam Al-Kabir (1/1/872-873) dan 
Ibnu Abu Hatim dalam AI Jarh wa At-Ta 'dil(3/2/257jdan dia bukan 
"Muhammad bin Ziyad Al Alhaniy Al Himshi yang telah berlalu biografinya 
(6851)dan Syaikhani(Bukhari Muslim) belum meriwayatkan darinya, akan 
tetapi Al Hafizh telah keliru dalam Al Fath (1:233) dengan mencampurkan 
keduanya ketika dia menerangkan hadits ini, dia Al Jamhiy Al Madani Al 
Alhani Al Himshiy"!!! dan ia lupa dengannya, mudah-mudahan Allah 
merahmatinya. Al Bukhari meriwayatkan hadits (1:233 Fath) dan Muslim 
(1:84:85),keduanya melalui Syu'bah dari Muhammad bin Ziyad, dan Al Majdi 
menisbatkannya dalam Al Muntaga (277) untuk muslim saja, padahal selama ini 
berada pada Ahmad dan Al Bukhari dan ia sepakat dalam memberikan 
Isthilahnya, dan telah berlalu artinya dari Musnad Abdullah bin Amru bin Ash 
berulang-ulang dan akhirnya(7103). 


— Musnad Imam Ahmad 


z 


mereka mencintai Assamanah (mengumpulkan harta) mereka 
petuak sebelum mereka menyaksikan La) 


AK Par Bis ena Gis NN 
HKN MAN Sei PA ga ap bi . 


AI Jgn3 J6 16 GA SA eng gi PLN 5 


KN SA gp Ke Ae 33 S3 Ai da Io 
Ogan Syam Mi 


7124. Hasyim menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id 
dari Abi Bakar bin Muhammad yaitu Ibnu Amruu bin Hazm dari 
Umar bin Abdul Aziz dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harts 
menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, "Barangsiapa yang mendapatkan pokok hartanya 
| pada seseorang yang telah bangkrut maka ia berhak atas dirinya 
Mbangangkan orang lain." 


18 Sanadnya shahih, Abu Bisyr, adalah Ja'far bin Abu Wahsyiyah nama bapaknya 
"Iyas" telah berlalu biografinya (6259), kami menambahkan di sini bahwa Ibnu 
Abu Hatim menulis biografinya dalam Al Jarh wa At-Ta'dil (1/1/473) dan 
tertulis di sini dalam riwayat (7 )(haddatsana basyar)dengan menghapus "Abu" 
dan ini adalah kesalahan percetakan yang jelas. Abdullah bin Syagig: dia Al 
Agili Al Bashri. Muslim meriwayatkan haditsnya (2:271) dengan dua sanad 

. melalui Hasyim dan meriwayatkannya dengan dua sanad juga melalui Syu'bah 
dan Abu Uwanah, dan ketiga dari mereka berasal dari Abu Basyar dengan sanad 
ini dan akan tiba melalui Syu'bah (9307,10214), lihat yang telah lalu dalam 
Musnad Ibnu Mas'ud (4217) dan yang akan tiba dalam Musnad Abu Hurairah 
(8464,8844). (Assamanah) dengan sin fathah dan menipiskan mim, mashdar 
assiman,dengan sin kasrah dan mim fathah, yakni anti kurus. 

46 Sanadnya shahih, Yahya bin Sa'id bin Oais bin Amru seorang Anshar dari bani 
Najar Al Madani, berlalu biografinya (992,5828), Abu Bakar bin Muhammad 
bin Amru bin Hazm seorang Anshar dari suku Khazraj bani Najar Al Madani Al 
Oadhi, Imam yang terpercaya yang memiliki banyak hadits, berkata Malik tidak ” 


Musnad Imam Ahmad — (305Y 


EPS PSN US Ip Kah EL MN 
2 La Pa 4 PES e ... X 8, y 5 PA . P . 
ad Aga UN SAS II Selag EA elo Al Jpn) JB :JG 
3 0 3. Sp 0. 9 To. 3 ...3 s5 Pa Se PI 
KET CAMERA Ay patng SU 3 yag Pr Ui ya 
125. Hasyim dari Zakaria dari Asy-Sya'bi menceritakan 
kepada kami dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
"Apabila binatang digadaikan, maka bagi yang menerima gadai 
hendaklah memberikan makanannya, dan susu yang mengalir bisa 
diminum bagi yang meminum susunya biaya perawatannya serta 
boleh menggunakannya/mengendarainya".'" 


| ada seseorangpun diantara kami di Madinah yang mengetahui ilmu peradilan 
seperti Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm, Umar bin Abdul Aziz 

” menjadikannya sebagai gubernur dan memerintahkannya untuk menuliskan 
ilmu untuknya dari Amrah binti Abdurrahman dan Oasim bin Muhammad dan 

« tidak ada seorang gubernur pun di Madinah yang berasal dari Anshar selain Abu 
Bakar bin Hazm.Bukhari menulis biografinya dalam Al Kuna (nomor $8).Umar 

— bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam: Amirul Mu'minin, pemimpin yang adil 
salah seorang Khulafaur-Rasyidin, pemimpin yang terpercaya lagi amanah, ahli 
dalam figh, alim dan wara' dia tidak membutuhkan pujian dan pengenalan. 
Ibunya "Ummu Ashim binti Ashim bin Umar bin Khattab. Abu Bakar bin 
Abdurrahman bin Harts bin Hisyam bin Mughirah: Al Makhzumi Al Ouraisy: 
berlalu biografinya (1740),dan kami menambahkan disini bahwa Al Bukhari 
menulis biografinya dalam Al Kuna (nomor 51)dan Ibnu Sa'ad dalam Thabagat 
(2/2/133 dan 5/153-154) dan Adz-Dzahabi dalam Tarikh Al Islam (4:72-73) dan 
hadits diriwayatkan oleh jamaah sebagaimana dalam Al Muntaga (2991). 

"7 Sanadnya shahih, Zakaria: Ibnu Abu Zaidah berlalu biografinya (2055), kami 
menambahkan disini bahwa Ibnu Abu Hatim menulis biografinya dalam Al Jarh 
wa Ar-Ta'dil (1/2/593-594), Al Bukhari meriwayatkan hadits dengan yang 
serupa (5:101-102) dari riwayat Abu Na'im dan dari riwayat Abdullah Ibnu 
Mubarak keduanya berasal dari Zakaria dengan sanad ini,dan meriwayatkan 
hadits dengan yang serupa jamaah kecuali Muslim dan An-Nasai sebagaimana 
dalam Al Muntaga (2976), sedangkan riwayat ini, riwayat Hasyim dari Zakaria 
telah menisbahkan Shahibul Muntaga (2977) kepada Ahmad semata, sedangkan 
Al Hafizh menunjukkan dalam AI Fath (5:102) bahwa Ath-Thahawi 
meriwayatkannya melalui Ismail bin Salim Ashshaigh dari Hasyim sedangkan 
Ibnu Hazm meragukannya karena Ismail telah memcampurnya dengan 
mengomentari bahwa Ahmad meriwayatkannya seperti itu dalam riwayat ini 
begitu juga dengan Ad-Daraguthni melalui Ziad bin Ayub dari Hasyim. 
"Addarr" berkata Al Hafizh dengan memfathahkan dal yang tidak bertitik dan 


— Musnad Imam Ahmad 


1 8 Ro. 3 15 


apl Kabag YP NG Upi Sah BASA 
Da ga di Ja Jeon SA 
3 Pa UNP syal 5) 


7126. Husyaim menceritakan kepada kami, Khalid dari Yusuf 
atau dari bapaknya Abdullah bin Harts memberitahukan kepada kami 
dari Abu Hurairah berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, 

"Bila mereka berselisih mengenai jalan maka dibebaskan dari mereka 


tujuh hasta. di 


GAN op dal SA Ae S5 Hah Ea AV 
en ee 
JB NA Sp lo asi YA 


menebalkan ra, mashdar berarti "Addaarratu" yang mengalir, dan perkataannya 
"Labanud Durr" adalah menambahkan sesuatu kepada dirinya. 

48 Sanadnya shahih, Khalid dia Ibnu Mahran Al Hadzza berlalu biografnya (1454) 
kami menambahkan disini bahwa Al Bukhari menulis biografinya dalam AI 
Kabir (2/1/159) Ibnu Abu Hatim dalam Al Jarh wa At-Ta'dil (1/2/352-353). 
Yusuf dia Ibnu Abdullah bin Harts Al-Anshariy keponakan laki-laki 
Muhammad bin Sirin, berlalu biografinya (2411), bapaknya Abdullah bin Al 
Harts berlalu biografinya (2138), dan kami menambahkan disini bahwa Ibnu 
Abu Hatim menulis biografinya dalam Al Jarh Wat- Ta'dil (2/2/31), 
meriwayatkan Khalid Al Hadzza dari Yusuf dari bapaknya Abdullah bin Al 
Harts dan disini terjadi keraguan, hanya saja dia menurut saya telah keliru 
terhadap salah satu perawi-perawi Musnad, sesungguhnya Yusuf bin Abdullah 
belum meriwayatkan dari salah seorang sahabat kecuali Anas bin Malik akan 
tetapi meriwayatkan hadits ini dari bapaknya dari Abu Hurairah. Muslim telah 
meriwayatkan dalam Shahihnya (1/474) melalui Abdul Aziz bin Mukhtar secara 
Marfu dengan lafazh "Idza Ikhtalaftum fiththarig,jaala 'irdhahu sab'a adzruin," 
dan akan tiba dari jalan-jalan yang lain dari Abu Hurairah yang serupa 
(9533,10013,10139,10422). begitu juga meriwayatkannya Jamaah kecuali. An- 
Nasa'i, sebagaimana dalam Al Muntaga (3018) lihat Fathul Bari (5: 85) dan 
yang telah lalu dalam Musnad Ibnu Abbas (2914). 


Musnad Imam Ahmad — 


7127. Hasyim menceritakan kepada kami, Abu Al Jahim Al 
Wasithi dari Zuhri dari Abu Salamah menceritakan kepada kami, dari 
Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Amru Al Gais 
adalah pemegang panji para penyair ke neraka." 


19 Sanadnya Dhaif sekali, Abu Al Jahim Al Wasithi, seperti ini ditetapkan dalam 
pokok-pokok yang tiga "Abul Jahim"(arab) dengan tashghir dinasabkan 
wasithiyyan, dalam naskah catatan kaki (mim)"Abul Jahmi"(arab)dengan takbir, 
sesuai dengan kebanyakan referensi sebagaimana yang kami sebutkan, Insya 
Allah. Dikebanyakan referensi juga disebut Al Iyadhi dalam keadaan bagaimana 
pun ini dhaif sekali. Bukhari dalam 4! Kuna (nomor 154) Abu Al Jahmi Al 
Iyadhi. Musaddad berkata: Hasyim menceritakan kepada kami, ia berkata, 
menceritakan seorang syaikh dipanggil Aba Jahm dari Zuhri dari Abu Salamah 
dari Abu Hurairah ia berkata, "Pemimpin penyair-penyair ke neraka adalah 
Umruul Oais, karena dia pertama kali yang menciptakan Syair.” Ada perawi 
lain yang bernama "Shabih bin Abdullah" atau Ibnul Oasim Al Iyadhi 
panggilannya "Abu Al Jahmi." Ad-Daulabi berkata dalam Al Kuna (1:136) 
"Abu Al Jahmi Shabih bin Oasim Al Kufi, dari Sa'id Ibnu Al Musayyib dan 
Sa'id bin Jubair, Abu Muawiyah meriwayatkan darinya, dan ia juga berkata 
(1:137) "Abbas bin Muhammad menceritakan kepada kami ia berkata: Aku 
mendengar Yahya bin Muayyan berkata: Hasyim telah meriwayatkan dari 
Shabih dan dia Abul Jahm dan bukannya dia Abu Al Jahm yang meriwayatkan 
darinya hadits Umruul Oais," dan ini menunjukkan bahwa Hasyim 
meriwayatkan dari Abi Jahm Shabih, sebagaimana dia disini meriwayatkan dari 
Abul Jahm yang lain periwayat hadits Umruul Oais,maka mereka disini berada 
dalam kebimbangan sebagian ada yang menjadikannya satu perawi, Adz- 
Dzahabi menyebutnya dalam AI! Mizan (1:463), nama Shabih, dan memastikan 
bahwa ia mempunyai hadits Umruul Oais, kemudian ia berpaling ke pintu 

| ka'bah, bahkan ia menyebut di dalamnya (3:352) tanpa menyebut namanya 

"Shabih," dan Al Hafizh mengikutinya dalam Lisan Al Arab (1:181) dalam 

nama-nama, kemudian (3:359-360) dalam Al! Kuna, akan tetapi Al Hafizh 

meralat itu dan menulis bahwa mereka ada dua serta mengakui bahwa ia 
mengikuti Adz-Dzahabi dan memisahkan perkataan padanya dalam At-Ta'jil 

(hal. 472-473) dan yang benar sesungguhnya "Shabih bin Oasim,"” dan 

panggilannya "Abu Al Jahm" perawi yang lain bukan yang ada di sini, Al 

Bukhari menulis biografinya dalam Al Kabir (2/2/319), Ibnu Abu hatim dalam 

Al Jarh wa At-Ta'dil (2/1/451) dan belum menunjukkan salah satu di antara 

keduanya kemiripan antara dia dan perawi yang di sini. Sesungguhnya "Shabih 

bin Oasim" bukan "Shabih bin Abdullah" dan Al Bukhari telah membedakan 
keduanya kemudian menulis "Bin Abdullah" sebelum "Bin Oasim,” serta 
menulis keduanya bersamaan dalam "Bab shubih" dengan shad berdhammah. Ia 
menceritakan dalam "bin Oasim" dari Ali bin Madini bahwa ia menyebutnya 
dengan fathah, dan Ibnu Abu Hatim telah membedakan keduanya lebih dari ini, 
maka ia menyebut "Shabih bin Abdullah" dengan shad dhammah (2/1/449) dan 


—— Musnad Imam Ahmad 


"Shabih bin Oasim"dengan shad fathah serta belum menyebutkan salah satunya. 
Dan tidak menyebutkan Ad-Daulabi dalam 4! Kuna bahwa "Shabih bin 
Abdullah" gelarnya "Abu Jahm" hingga tercampur bersama "Shabih bin Oasim 
Abil Jahm"!!! "Abu Al Jahm" perawi hadits ini Abu Zar'ah Al-Razi berkata 
tentangnya "lemah,” Ibnu Adi berkata "Syaikh Majhul, tidak terkenal namanya, 
dan haditsnya munkar dan aku tidak mengenal selain dia" Ibnu Abdil barr 
berkata, “Haditsnya tidak sah.” Ibnu Hibban telah menulis biografinya dalam 
(Kitab Al Majruhin Min Al Muhadditsin) yang terkenal dengan kitab (Adh- 
Dhuafa'ydan telah menulis biografinya dengan baik dan meriwayatkan hadits ini 
di dalamnya (Al Musnad)sambil berkata "Abu Al Jahm: Syaikh dari keluarga 
Wasith meriwayatkan dari Zuhri yang bukan haditsnya, Hasyim bin Basyir 
meriwayatkan darinya tidak boleh menjadikan hadits ini sebagai hujjah bila 
sendiri, meriwayatkan dari Zuhri dari Abi Salamah dari Abu Hurairah ia 
berkata:Rasulullah SAW bersabda, “Umruul Oais pemimpin penyair-penyair ke 
neraka." Muhammad bin Abdurrahman As-Sami menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Muayyan menceritakan kepada kami, Hasyim menceritakan kepada 
kami, dan hadits telah disebut oleh Ibnu Katsir dalam At-Tarikh (2:118) tentang 
judul ini dari musnad akan tetapi terdapat pergantian dalam percetakan, 
kemudian Ibnu Katsir berkata: telah meriwayatkan hadits ini dari Hasyim 
jamaah yang banyak di antaranya, Basyar bin Hakam, Hasan bin Arafah, 
Abdullah bin Harun, Amirul Mukminin Ma'mun saudara Al-Amin dan Yahya 
bin Muayyan. Ibnu Adiy mengeluarkannya melalui Abdul Razak dari Zuhri 
dengannya dan ini terputus dan dibalikkan dari sisi yang lain yaitu Abu 
Hurairah dan tidak shahih kecuali dari sisi ini. Al Haytsmiy memindahkannya 
dalam Majmauz Zawaid (8:119) tentang judul ini dan berkata: Ahmad dan 
Bazzar meriwayatkannya di dalam sanadnya Abul Juhaym guru Hasyim bin 
Basyir dan saya belum mengenalnya dan sebagian rijalnya adalah rijal yang 
shahih, dan Al-Suyuthi menulis dalam Al Jami' Ash-Shaghir (nomor 1624) dan 
menisbahkannya ke Ahmad serta tidak berbicara tentangnya. Al Munawi telah 
mendhaifkannya, menukil dari Al Haitsami dan Adz-Dzahabi. Sisi yang lain 
berasal dari Abu Hurairah itu yang ditunjuk Ibnu Katsir: sesuai dengan yang 
diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam Tarikh Baghdad (9:370) melalui Junaid bin 
Hakim Ad-Dagag dari Abu Haffan Asy-Sya'ir dari Al Ashmu'i dari Ibnu Aun 
dari Muhammad dia Ibnu Sirin dari Abu Hurairah dan sanad ini juga lemah. 

Abu Haffan Asy-Sya'r: Dia Abdullah bin Ahmad bin Harb Al Mihzami, 
sebagaimana kami sebutkan Al Khatib menulis biografinya, Al Hafizh menulis 
biografinya dalam Lisan Al Arab (3:249-250) ia berkata:"ia mempunyai 
kedudukan yang besar dalam adab tetapi ia menemui Al Ashmu'i dengan hadits 
batil" kemudian menyebutkan hadits ini dan menyebutkannya dalam Al Kuna 
berasal dari Lisan juga (6:449) begitu juga Adz-Dzahabi menyebutkannya 
dalam Al Kuna yang berasal dari Mizan (3:385),dan berkata:menceritakan dari 
Al Ashmu'i hadits batil" berkata Al Jauzi "tidak bisa dipercaya" dan "Haffan" 
dengan ha fathah,dikatakan dengan mengkasrahkannya sebagaimana dalam 
Syarhul Oamus (6:275). Al Mihzami mim kasrah, ha sukun dan zay fathah, 
sebagaimana Ibnu Atsir menuliskannya dalam Al Lubab (3:194), akan tetapi dia 


Musnad Imam Ahmad — 


f 0. Se. . .- ... hg ... No, 3 
Nana aa na 
2 .1 .. De yu ar. 4 3 y , . 2. ia £, cos 
Op cai 2E ig le Ceko Ml Iya) VIEG 1JB aa 

N eas 2 Oa Leg .. ana PB yi . . 
SAN 23 jd 3 AI ON AGAIN ja Tya LS ga 
— 28. Husyaim menceritakan kepada kami, dari Sayyar dari 
Jabr bin Abidah dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW 
menjanjikan kami dalam peperangan di India, jika aku mati syahid 
maka aku termasuk dalam sebaik-baik syahid, jika aku kembali maka 
aku Abu Hurairah yang dibebaskan.” 


Ed .VVYA 


meriwayatkannya dari Abu Haffan Asy-Syair, dan dia adalah Junaid bin Hakim 
bin Junaid Abu Bakar Al Azdi Ad-Dagag, di dalamnya ada perkataan juga, 

. sebagaimana disebutkan oleh Daraguthni: "Ia tidaklah kuat" lihat biografinya 

- dalam Tarikh Baghdad (7:241), Lisan Al Mizan (2:141) dan disana ada cerita 
yang disebutkan oleh sastrawan yang didalamnya ada arti ini juga dan mereka 
menisbahkan ke Rasulullah SAW, bahwa beliau berbicara tentang Umruul Oais 
"Lelaki yang terkenal di dunia lagi mulia,terlupakan dan hina di akhirat, ia akan 
datang pada hari giamat bersamanya bendera para penyair ke neraka" dan Ibnu 
Outaibah telah menukiikannya dalam Uyun Al Akhbar (1:143-144) dari Ibnu Al 
Kalbi, dan ia menyebutkinnya juga dalam Syiir dan Syu'araat(74- 
75)berdasarkan penelitian kami, Shahibul Aghani telah menukilkannya —dia 
tidak terpercaya— dalam kisah yang lain. Dan Yagut telah menukilkannya 
dalam Mu'jamul Buldan (5:421-422)dan berkata: ini adalah cerita yang paling 
terkenal!!! Dan komentarku tentang Asy-Syu'ara dia tidak dikenal menurut para 
ahli hadits dan telah keliru bukti yang menisbahkan hadits kepada Rasulullah 
SAW, dan aku telah mendapati Al Hafizh menyebutnya dalam At-Tarikh (2:219) 
sesungguhnya Ibnu Asakir meriwayatkannya melalui Ibnu Al Kalbi yang 
sanadnya ke "Afif Al Kindi" dan Al Haitsami menyebutnya dalam Majmauz 
Zawaid (1:119)dari Afif Al Kindi: "Kemudian berkata,Ath-Thabrani 
meriwayatkannya dalam Al Kabir melalui Sa'ad bin Farwah dari Afi dari 
bapaknya dari kakeknya, dan aku belum menemukan biografi mereka!!! Al 
Hafizh telah menunjukkan dalam Al-Ishabah (4:249) dari riwayat Ibnu Al Kalbi 
juga, dan ini sebagaimana yang kamu lihat merupakan sanad yang buram yang 
tidak bisa dijadikan bukti dan pegangan dan ini semua merupakan riwayat yang 
lemah lagi melemahkan sebagian melemahkan yang lain. 

10 Sanadnya shahih, Sayyar dengan sin difathahkan dan dengan mentasydidkan ya 
bertitik: ia adalah Abu Bakar Al Wasithi, telah berlalu biografinya (3552), dan 
kami menambahkan di sini bahwa Al Bukhari menulis biografinya dalam A4! 
Kabir (2/2/162), Ibnu Abu Hatim (2/1/254-255) dan terdapat dalam riwayat (a) 


—— Musnad Imam Ahmad 


"Yassar" dan ini kesalahan percetakan dan kami telah membenarkannya dari (5 


). 
Gbr bin Abidah: ia penyair seorang tabi'i yang terpercaya, Al Bukhari menulis 
biografinya dalam Al Kabir (1/2/242) dan tidak menyebut aib di dalamnya, Ibnu 
Abu Hatim (1/1/533) belum menyebut aibnya juga dan Ibnu Hibban 
menyebutnya dalam Ats-Tsigat (hal: 157). Adz-Dzahabi memastikan dalam 4! 
Mizan (1:180) sesungguhnya ia membawa hadits yang munkar yang tidak 
dikenal siapa ini!!, dan Haditsnya "Menjanjikan kami dengan perang India!!, 
dan Al Hafizh telah menukil dalam At-Tahdzib (2:59) mengapa ia membaca 
tulisan tangan Adz-Dzahabi dan aku tidak mengetahui mengapa Adz-Dzahabi 
mengingkari hadits ini? sedangkan Al Bukhari tidak mengingkarinya dan yang 
lain-lain sebelum ia dan mereka belum mengaibkan tabi'i ini dengan sesuatu! 
dan ini merupakan suatu penghakiman. 

"Jabar" Jim yang difathahkan, ba yang disukunkan dan itu yang aku sepakati 
dalam pokok-pokok musnad disini, begitu juga Al Bukhari dan Ibnu Abu Hatim 
telah menyebutnya dalam "Babu Jabar." An-Nasa'i menyebut dalam As-Sunan 
dalam salah satu sanad hadits ini bahwa salah satu perawinya berkata "Jubair" 
dengan tashghir, dan Al Hafizh menukil dalam Tahdzib dari Ibnu Asakir 
sesungguhnya ia menceritakan ini dari sebagian naskah dalam bab Jihad dari 
An-Nasa'i!! Padahal bukan seperti itu akan tetapi salah satu perawi ada di 
dalamnya sebagaimana yang kami sebutkan. | 

"Abidah" dengan memfathahkan ain sebagaimana Al Hafizh menulis dalam At- 
Tagrib dan catatan kaki salah satu naska”. yang serupa yang tertulis, 
sebagaimana ia menyebut catatan kaki yang tercetak (hal: 342), ia menukil dari 
Al Mizzi. Hadits yang diriwayatkan Al Hakim dalam 4! Mustadrak (3:514) dari 
musnad, melalui Abdullah bin Ahmad dari bapaknya dengan sanad ini 
sedangkan ia dan Adz-Dzahabi tidak berbicara tentangnya.Sedangkan An- 
Nasa'i meriwayatkan melalui Zaid bin Abi Anisah dari Sayyar, dan melalui 
Husyaim dari Sayyar dengan sejenisnya, dan menunjukkan bahwa metode yang 
pertama "Jubair" ganti "Jabr" dan Al Bukhari menunjuk dalam Al Kabir seperti 
di Al Ijaz, ia berkata, "Jabr bin Abidah" dari Abu Hurairah berkata, “Rasulullah 
SAW menjanjikan kepada kami perang Hind, Husyaim mengatakannya dari 
Sayyar Abu Al Hakam, dan akan tiba dengan arti serupa lagi panjang melalui 
sisi lain(8809) dari Riwayat Hasan dari Abu Hurairah. Perkataannya Al 
Muharrarah seperti ini dengan ha dibelakangnya dalam riwayat (x ») dan 
menulis dalam catatan kaki didua naskah seperti itu, di dalam riwayat (5) dua 
riwayat Al Hakim dan An-Nasa'i Al Muharrar.tanpa ha, dalam An-Nihayah Al 
Muharrar atau Al Mu'tag dan dalam riwayat yang akan datang (8809) "Aku 
kembali dan aku adalah Abu Hurairah seseorang yang dibebaskan, dan aku telah 
dibebaskan dari neraka," dan tidak apa menambahkan ha supaya lebih mengena 
sebagaimana dalam "Alamah" dan sejenisnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


.. 8. 361 ra te 3 


Si MAP Gp wa Si Ha Upi daa Elis va 

Sal sela Ale Ai Je dana Pi) tg 5 
DES 28 KG M3 HIS Gi Dl TG 
UI jus lang S Awang ai AI S Pa KAS 
Aas “JG Sa Y) an ang IE IG Mag 
Ul gu LX 3, Gta LX adil BAYI ja YA 
5 uh, Barang Age: II beng f Asal 


« 


7129. Husyaim menceritakan eh 2 Al Awwam bin 
Hausyab dari Abdullah bin As-Sa'ib mengabarkan kepada kami dari 
Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Shalat lima 
waktu ke shalat yang sesudahnya penghapus dosa di antara keduanya, 
Jum'at ke Jum'at, Bulan ke Bulan maksudnya Ramadhan ke 
Ramadhan penghapus di antara keduanya,” ia berkata, “Kemudian 
berkata setelah itu: kecuali dari tiga perkara, ia berkata: maka aku 
mengetahui bahwa perkara itu akan terjadi, kecuali dari Syirik kepada 
Allah, melanggar bai'at dan meninggalkan Sunnah, ia bersabda: 
sedangkan melanggar baiat adalah engkau berbaiat kepada seseorang 
kemudian mengingkarinya dan membunuhnya dengan pedangmu, 
sedangkan meninggalkan sunnah adalah keluar dari jamaah."'”! 


781 Sanadnya shahih. Al Awwam bin Hausyab: terkenal terpercaya, Ashhab Al 
kutubussittah meriwayatkan darinya, telah berlalu biografinya (1228,5468). 
Abdullah bin Sa'ib: adalah Al Kindi, telah berlalu biografinya (3666), dan kami 
menambahkan disini, Ibnu Ma'in, Abu Hatim dan lainnya telah 
mempercayainya, sesungguhnya Muslim meriwayatkan darinya dalam 
Shahihnya hadits tentang Muzara'ah (1:455) dan An-Nasa'i hadits yang lain 
tentang penyampaian Nabi keselamatan umatnya (1:189) dan ini hadits yang 
lalu dan dia tidak mempunyai dalam kutubussittah selain dua hadits ini. Dalam 


— Musnad Imam Ahmad 


SEE ama aa aa 


At-Tahdzib perkataan lain sesungguhnya ia "Asy-Syaibani," ini adalah 
kesalahan, karena Sysibani yang ini adalah lain, Ibnu Abu Hatim menuliskan 
biografnya (2/2/65) lima dari yang lima dinamakan "Abdullah bin Sa'ib" dan 
menyebutkan dalam "Asy-Syaibani sesungguhnya ia meriwayatkan dari 
bapaknya dari Abdullah bin Amru dan menyebutkan bahwa dia majhul, dalam 
At-Tahdzih mengenai biografi Al-Kindi sesungguhnya ia meriwayatkan dari 
Abu Hurairah atau dari seseorang, dan ini menunjukkan kepada alasan yang 
akan kami sebutkan dan jelaskan kelemahannya, Ibnu Abu Hatim menulis 
biografi tentang Al Kindi dan menyebut pengesahannya, kemudian menulis 
biografi yang lain dan ini diikuti oleh Shahibut Tahdzib. Ibnu Abu Hatim 
berkata: Abdullah bin As-Sa'ib, meriwayatkan dari seseorang dari Abu 
Hurairah, meriwayatkan darinya Al-Awwam bin Hausyab, aku mendengar 
bapakku berkata itu dan berkata, mereka berkata: Al Kindi dan ini biografi yang 
lain yang berdasarkan riwayat yang lemah yang meninggikan hadits ini dan 
yang benar bahwa ia satu orang lelaki meriwayatkan langsung dari Abu 
Hurairah hadits ini dan tidak ada perantara di antara keduanya, oleh sebab itu 
Ibnu Hibban menulis dalam Ats-Tsigat (hal 240) satu biografi dan tidak 
menyebut pengulangan yang disebut Ibnu Abu Hatim yang diikuti oleh penulis 
kitab 4t-Tahdzib. Sedangkan perkataan Hakim yang akan kami sebutkan 
kemudian, bahwa muslim mengakui dengan Abdullah bin Saib bin Abu Sa'ib 
Al Anshari dan persetujuan Adz-Dzahabi kepadanya sesungguhnya ini adalah 
kelalaian keduanya!, karena yang diakui Muslim disini adalah Abdullah bin 
Saib Al Kindi, dan tidak terdapat perawi-perawi yang bernama "Abdullah bin 
Saib bin Abu Sa'ib Al Anshari" melainkan "Abdullah bin Saib bin Abu Sa'ib Al 
Makhzumi gari kota Makkah" dan dia berasal dari suku Ouraisy, dia dan 
bapaknya mempunyai sahabat dan hadits akan tiba dengan yang serupa 
(10584).Ahmad meriwayatkan dari Yazid bin Harun dari Al Awwam bin 
Hausyab "Abdullah bin Sa'ib menceritakan kepadaku dari lelaki anshar dari 
Abu Hurairah" Al Haitsami menyebutnya dalam Majma' Az-Zawa'id (5:224) 
secara ringkas, dan berkata, "Dalam shahih sebagiannya," dan berkata Ahmad 
meriwayatkannya, dan di dalamnya terdapat seorang lelaki yang belum dinamai 
maka ia menunjukkan ke sanad (10584), maka ini menjadi jelas “Sesungguhnya 
Abdullah bin Saib belum meriwayatkan dari Abu Hurairah, tetapi dia 
meriwayatkan dari seorang lelaki yang samar berasal dari Anshar dari Abu 
Hurairah, akan tetapi penelitian riwayat-riwayat menunjukkan kepada kami ini, 
penambahan seorang lelaki yang samar dalam sanad merupakan kesalahan atau 
paling tidak menyebabkan keraguan yang besar dalam keshahihannya!. Al 
Hakim telah meriwayatkan dalam Al Mustadrak (1:119-120) hadits ini dengan 
lafazh seperti ini melalui Sa'id bin Masud"Yazid bin Harun menceritakan 
kepada kami, Al-Awwam bin Hausyab dari Abdullah bin Sa'ib Al Anshari 
memberitahukan kepada kami dari Abu Hurairah maka ia menyebutnya. 
Kemudian Hakim berkata “Ini hadits shahih atas syarat Muslim," dan Muslim 
mengakui Abdullah bin Sa'ib bin Abu Sa'ib Al Anshari dan aku tidak 


Musnad Imam Ahmad — 


mengetahui sebabnya/cacatnya dan Adz-Dzahabi menyetujuinya, kemudian Al 


bin Sa'ib, ia menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah," dengannya, 
kemudian Hakim berkata, “Hadits ini sanadnya shahih dan keduanya belum 
meriwayatkannya," Adz-Dzahabi telah menyetujuinya pula. Maka sanad yang 
pertama berasal dari Hakim dia melalui Yazid bin Harun, guru Ahmad dalam 
sanad (10584) yang di dalamnya terdapat penambahan lelaki yang samar antara 
Abdullah bin Saib dan Abu Hurairah, meskipun begitu terlepas penyebutan 
lelaki yang samar, jika kita mengetahui biografi perawi dari Yazid bin Harun 
menurut Hakim, dan dia "Sa'id bin Masud" kita bisa meyakini sesungguhnya 
terdapat perbedaan dalam sanad ini terhadap Yazid diantara dua perawi 
tentangnya dan keduanya:Imam Ahmad dan Sa'id bin Masud meskipun kita 
belum bisa memastikan dengan menguatkan riwayat itu "Sa'id bin Mas'ud" atas 
riwayat Ahmad tetapi ungkapannya bisa memberikan gambaran bahwa Yazid 
bin Harun ragu atau lupa dalam sanad maka ia meriwayatkannya melalui dua 
sisi: sekali dengan menambahkan lelaki yang samar dan kali yang lain dengan 
menghapuskannya, akan tetapi "Sa'id bin Masud" ini saya belum mendapatkan 
biografi dan penyebutan baginya didalam referensi yang berada ditangan saya 
dan saya tidak mengetahui siapa dia?Maka saya tidak bisa menetapkan untuk 
membandingkan antara riwayatnya dan riwayat Imam Ahmad, kecuali riwayat 
Husyam yang disini (7129) mengikuti "Sa'id bin Masud" ini dengan menghapus 
lelaki yang samar diantara Abdullah bin Saib dengan Abu Hurairah,dan 
Husyaim sederajat dengan Harun bin Yazid dalam hapalan dan ketelitian 
walaupun belum melebihinya dan ini dibuktikan dengan kesaksian Imam-imam 
besar. Al Bukhari meriwayatkannya dalam Al Kabir (4/2/242) dari Abdullah 
Ibnu Mubarak berkata, “Waktu bisa mengubah hapalan seseorang tetapi tidak 
bisa merubah hapalan Husyaim,” dalam At-Tahdzib (11:60-61) Abdurrahman 
bin Mahdi berkata, “Husyaim lebih hapal hadits dibandingkan Sufyan Ats- 
Tsauri,"Bapakku ditanya tentang Husyaim dan Yazid bin Harun? maka ia 
menjawab Husyaim lebih hafizh diantara keduanya" dan masih banyak yang 
| lain-lain dan cukuplah orang-orang itu sebagai saksi dan bukti. Bila berbeda 
. Husyaim dan Yazid dalam sanad ini apakah dia bersambung dari Abdullah bin 

Saib dari Abu Hurairah atau terputus dengan masuknya lelaki samar di antara 

keduanya? maka kami memutuskan untuk menguatkan riwayat Husyaim yang 

bersambung walaupun dia berbeda dengan Yazid dalam riwayatnya tanpa kami 

mengetahui keadaan perawi yang lain karena riwayat Husyaim menguatkan 

riwayatnya, kemudian datang riwayat Hakim yang lain memastikan penguatan 

apa yang telah kami kuatkan dari riwayat Husyaim ketika dia meriwayatkan 

melalui hafizh yang terpercaya dia adalah Ishak bin Yusuf Al Azrag dia 

meriwayatkan dari Al Awwam bin Hausyab bersambung seperti riwayat 

Husyaim maka sanadnya sah dengan bersambung, Insya Allah. Perkataannya 


— Musnad Imam Ahmad 


Cewe Pan. . LO 1 .. to ke aa 
2 20 0 Tenis "ur tea are ... . 
ah (AT Ba aa :J8 (elang Ale Al ae Tgn 
| | PAN PT 
7130. Husyaim menceritakan kepada kami, dari Hisyam dari 
Ibnu Sirin menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah, dari Nabi 
SAW bersabda, "Panasnya api berasal dari hembusan api neraka 
maka dinginkanlah dengan shalat. si 


Pi) pa dal Aa kala Pi PP aah Bas Vira 
Ag RESI ie dls NI le Ih JG 18 HA 
Nata) WS 106 Ki Ka) S1 MI 6 Ja dad 
7131: Husyaim dari Umar bin Abu Salamah dari bapaknya 


- menceritakan kepada kami, dari. Abu Hurairah berkata: Rasululah . : 


SAW bersabda, "Perawan itu dimintakan izinnya dan Janda diajak 
musyawarah," ditanyakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah SAW, 


"faaraftu anna dzalikal amru hadatsa" dan seperti ini dalam pokok-pokok yang 
tiga. Al Amru dengan alif dan lam dalam riwayat yang akan datang (10584): 
"Fa'arafna annahu amrun hadatsa,” dan dalam riwayat Hakim yang pertama 
"faaraftu anna dzalika min amrin hadatsa" dan belum tersebut kalimat ini 
dalam riwayat kedua. Dan perkataanya "Amma nakstu Ashshafagah, dalam 
riwayat (c) "Amma min naktsi Ash-shafagah" dan penambahan (e) kurang tepat 
dan belum tersebut dalam (& ») maka kami menghapuskannya. 

Sanadnya shahih, Hisyam: Ibnu Hissan Al Azdi Al Ourdusi, salah seorang yang 
alim, terpercaya lagi hafizh, Al Bukhari menulis biografinya dalam Al Kabir 
(4/2/197-198) dan Adz-Dzahabi dalam Tadzkiratu Al Huffazh (1:154). Ibnu 
Sirin: dia adalah Muhammad. Hadits diriwayatkan oleh jamaah dengan yang 
semisal sebagaimana dalam Al Muntaga (534). 


752 


Musnad Imam Ahmad — Ba | 


sesungguhnya perawan itu pemalu? Beliau bersabda, “Diamnya | 
adalah ridhanya. "? | (ae . 
.. 0.1 L-r- 0.2 0. Bo 3 6 - 
A3 feet sal Zalw Pu SP eh bb .VIYY 
. Pa d ! Pe Ps or A: 25 y : Io Lt Lead Ce3 
DI Nyas 1 ALAN Ko AI dpn) JG JG ah 
ji aa si Nie Na ” 5 
| ll ash, 
7132. Husyaim dari Umar bin Abu Salamah (dari bapaknya) 
menceritakan kepada kami, dari Abu Hurairah berkata:Rasulullah 


SAW bersabda, "Cukurlah kumis-kumis, dan perpanjanglah 
jenggot. 1154 | 


73 Sanadnya shahih, Umar bin Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf: Telah 
berlalu kami menguatkan biografinya dalam riwayat (1674), dan kami 
menambahkan di sini, bahwa Ibnu Abu Hatim menulis biografinya dalam AI 
Jarh wa At-Ta'dil (3/1/117-118), dan hadits diriwayatkan oleh Ashhabul. 
Kutubus Sittah tanpa perantara, dari Abu Hurairah dengan yang serupa, lihat Al 
Bukhari (9:164-165 Fath), Muslim ((1:400), At-Tirmidzi (2:179) dan Al 

- Muntaga (3463), dan Al Hafizh menunjuk dalam Al-Fath kepada riwayat Umar 
bin Abu Salamah ini tetapi dia lupa menisbahkan kepada Ibnu Mundzir dan ke 
Musnad, lihat juga yang telah lalu, dalam Musnad Ibnu Abbas (3421). 

"4 Sanadnya shahih, terdapat dalam riwayat ("Umar bin Abu Salamah dari Abu 
Hurairah" dengan menghapus (dari bapaknya)dan ini kesalahan percetakan yang 
jelas, dan kami telah menshahihkannya dalam (5. MD. As-Suyuthi menyebut 
hadits dalam Al Jami' Ash-Shaghir (6127), dan menisbahkan kepada Ahmad | 
semata, Al Haitsami menyebut dalam Majma' Az-Zawa'id (5:166) secara 
panjang dengan lafazh "sesungguhnya orang-orang musyrik memanjangkan 
kumis-kumis mereka dan menghilangkan jenggot mereka, maka bedakanlah 

— mereka dengan memanjangkan jenggot dan menghilangkan kumis". Kemudian 
- berkata, "Ath-Thabrani meriwayatkannya dengan dua sanad, pada salah satunya 
Umar bin Abi Salamah, Ibnu Ma'in dan selainnya telah mempercayainya, 
sedangkan Syu'bah dan lainnya melemahkannya, sebagian perawinya 
terpercaya." kemudian menyebutnya secara panjang didalam hadits yang lain 
(hal: 168) dan menisbahkan kepada Ath-Thabrani dengan sanad yang lain lagi 
lemah. Dan telah berlalu artinya secara berulang-ulang dengan sanad-sanad 
yang shahih dari hadits Ibnu Umar yang akhirnya (6456). 


— Musnad Imam Ahmad 


£..: aa F 02 0. 2-3 PP beng 
Su al dadu do PN an ena odo- LVYYY 


. 
. 


SE HA UN aka TM So Pi SIA 


Ge Ja ata BA 


. 


7133. Husyaim dari Umar bin Abu Salamah dari bapaknya 


mericeritakan kepada kami, dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, seperti . 
ini ia berkata: Sesungguhnya. Rasulullah SAW melarang menikahi 
perempuan kepada saudara perempuan bapaknya atau kepada saudara 


perempuan ibunya. Ki 


8013 1... 20 Pe 


.? 3 3 P 3 205 . or 4 na p 2 “. - - £ ag AAN 
SA gr Gl ialah ARA SA dh JB 1JO EKA 
2 Oon HE 

7134. Husyaim menceritakan kepada kami, Umar bin Abu 
Salamah dari bapaknya mengabarkan kepada kami dari Abu Hurairah 
ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Hari-hari Tasyrik adalah hari- 


hari untuk makan dan mengingat Allah," dan berkata sekali, "Hari- 
hari makan dan minum.” 


155 Sanadnya shahih, dan jamaah meriwayatkannya dari berbagai sisi dari Abu 
Hurairah. Lihat 4/ Muntaga (3513) lihat juga apa yang lalu dalam musnad 
Abdullah bin Amru bin Ash dalam hadits (6933, 6992). 

156 Sanadnya shahih, Ibnu Majah meriwayatkannya (1: 270) melalui Muhammad 
bin Amru dari Abu Salamah dengannya, dengan lafazh "Hari-hari makan dan 
minum, dan As-Sanadi menukil dari Zawaid Al Bushairi seraya berkata, 
"Sanadnya shahih atas syarat syaikhaini," lihat yang lalu dalam Musnad Ibnu 
Umar (4970). | 


Musnad Imam Ahmad — 


0. 30 39m. .5£ 1 8 CnL on. ag 
HI lh Kena Ki S ol :Jb Ceme Lidas .VN YO 

seat . . ... ob - NI KO ai sd 
Sea op Jaan PP SAN JP Gran Gi Okita Pn CAH 

le Pa ig .. . 5, , Bea On na Cab .. 
SERA ah MEA oto AI Jah IE AE SIA ad 3 

ti 7135. Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata jika aku 
belum mendengar darinya yaitu Az-Zuhri, Sufyan bin Husain dari 
Zuhri dari Sa'id Ibnu Musayyib menceritakan kepadaku dari Abu 
. Hurairah, berkata, Rasululah SAW bersabda, “Tidak ada Atirah dan 
Jara' dalam Islam.” 


dh Pa Na Sd Mn up ah BL Vira 
. AP. . Na 2 ae Tea Jati A Ni y Lia Bend KN Papa 
Sd (d3 HA bur ip Soal Ko AJ JG 1JG 


s3 .- 9. ".. 0. 
ed, Ta AS 


.. 


"1 Sanadnya shahih, keraguan Husyaim apakah dia mendengar dari Zuhri tidak 
: berpengaruh, meskipun ia belum mendengar darinya, karena dia jelas mengakui 

| telah mendengar dari Sufyan bin Husain darinya. Dan ini perpindahan dari 
tsigah ke tsigah. na 
Sufyan bin Husain Al Wasithi: telah berlalu biografinya, menunjuk kepada 
pembicaraan mereka dalam riwayatnya dari Zuhri (4634, 4807) dan ini bukan 
ucapan yang berpengaruh, jika mereka menyebut bahwa dia mendengar pada 
musim haji!, seakan-akan mereka tidak meyakini riwayat darinya, sedangkan 
yang salah didalamnya atau banyak yang bertentangan dengannya itu adalah ya, 
jika keseluruhan adalah tidak karena dia dalam hadits ini tidaklah salah karena 
yang lainnya telah mengikuti dia dari Zuhri, sebagaimana akan tiba takhrijnya 
Insya Allah. Ibnu Abu Hatim telah menulis biografinya dalam Al Jarh wa At- 
Ta'dil (2/1/227-228) dan hadits akan tiba dengan yang serupa secara panjang 
dan ringkas (7255), dari riwayat Sufyan bin Uyainah dari Zuhri, dan (7738, 
9290, 10361) dari riwayat Muamar dari Zuhri. Bukhari meriwayatkan (9:515- 
516) dari dua riwayat Muamar dan Ibnu Uyaynah, Muslim (2:121)dari riwayat 
Muamar. Dan telah lalu penafsiran dari "AI Atirah" dan "Faraa" dalam hadits 

Abdullah bin Amru bin Ash (6713) dan lihat juga (6759). 


(818) — Musnad Imam Ahmad 


7136. Husyaim dari Sayyar dari Abi Hazim menceritakan 
kepada kami dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
"Barangsiapa berhaji, kemudian tidak berbuat rafats dan fasik, maka 
ia akan kembali dalam keadaan seperti dia baru'dilahirkan ibunya.” 


Cow f .. non Pa Na 


da . - TA 5 3 . . » 
Bday ISA GEA Je Bj 1595 &j OLS JB JB 


640 hap 63. 


AA Kan SI SAI tp Ah AN Janin JAR UE Gala 


d3 Sa Pinoy Aa Ai Jo Jr J8 2UG Ol) Gita 
. 8 3 


N $ 3 -... 2 aa 
A1 Jaa 9 Sta HS (NE Ula 
7137. Husyaim dari Hisyam dari Ibnu Sirin menceritakan 
kepada kami dari Abu Hurairah berkata: Sulaiman bin Daud berkata: 


18 Sanadnya shahih, Sayyar: Abu Al Hakam Al Anazi. Abu Hazim: dia Salman Al 
Asyja'iy tuan Izzah Al Asyja'iyah seorang tabi'i yang terpercaya, Ahmad, Ibnu 
Ma'in, Abu Dawud dan selain mereka telah mempercayainya dan dia teman 
Abu Hurairah menemaninya selama lima tahun, sebagaimaria yang akan datang 
tentangnya dalam Musnad (7947), Al Bukhari menulis biografinya dalam Al 

. Kabir(2/2/138), Ibnu Abu Hatim dalam Al Jarh wa At-Ta'dil (2/1/297- 
298)berkata Al Hafizh dalam Fath Al Bari (3:302) "Perkataannya aku 
mendengar Abu Hazim ia Sulaiman, sedangkan Abu Hazim Salamah Ibnu 
Dinar teman Sahal bin Sa'ad dan belum mendengar dari Abu Hurairah, dan 
hadits diriwayatkan oleh Muslim ((1:382-383) dari Sa'id bin Mansur dari 
Husyaim dengan sanad ini, dan Al Bukhari (3:302-303) melalui Syu'bah dari 
Sayyar Abu Al Hakam dengan sanad ini juga dan Al Bukhari meriwayatkannya 
juga (4:17), Muslim (1: 382) keduanya dari Syu'bah, dari Sufyan, keduanya dari 

” Mansur dan Abu Hazim. Muslim meriwayatkan juga melalui Jarir dari Mansur. 
“bihi" Perkataannya "falam yarfus.” "Arrafatsu" nama yang mencakup segala 
sesuatu yang diinginkan lelaki dari wanita. Kemudian Al Hafizh menjelaskan 
maksud "Dengannya" dalam hadits mencakup yang lebih umum dari bersetubuh 
dan sejenisnya, dan ia berkata "Faidah" Fa arrafatsu" bertitik tiga dalam madhi 
dan mudhari, dan yang paling fasih, fathah dalam bentuk madhi dan dhammah 
dalam bentuk mustakbal. Dan perkataanya Wa lam yafsug Al Hafizh berkata, 
"Belum mengerjakan suatu kejahatan atau maksiat.” 


Musnad Imam Ahmad — 


aku mengelilingi seratus wanita di malam hari, setiap orang dari 
mereka melahirkan seorang anak yang berjuang di jalan Allah dan 
tidak mengatakan Insya Allah, dan tidak melahirkan kecuali satu dari 
mereka setengah manusia, ia (Abu Hurairah) berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, "Jika ia mengucapkan Insya Allah maka ia akan 
mempunyai seratus anak yang semuanya berjuang di jalan Allah." 


5... . .. 29 2 20,0 No. X -. 

PAN PA 3 Jet ba USAID VNYA 
Y6 Hasan Ju RA dala 5 skor “JG Tg s s rd en) 

Ong ».9 o , £ nyag « (21 - 3 Br, o£ . H 7 PP, "3 s8 sa. 
AA JS na ci 2 rey wi Is PP 1D yah Pasi 

7138. Husyaim dan Ismail bin Ibrahim dari Yunus dari Hasan 

menceritakan kepada kami, dari Abu Hurairah berkata: Kekasihku 
berwasiat kepadaku dengan tiga hal: Husyaim berkata, “Maka aku 
tidak meninggalkannya sampai aku meninggal, pertama mengerjakan : 
witir sebelum tidur, kedua puasa tiga hari tiap-tiap bulan dan ketiga 
mandi pada hari Jum'at.”780 


79 Sanadnya shahih, Hisyam: dia Ibnu Hissan. Ibnu Sirin:dia Muhammad, dan 
Hadits diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari banyak sisi. Lihat Al Fath 
(6:26,330, 11:460, 524, dan 13: 377) Muslim (2: 17-18) Al Hafizh 
menunjukkan dalam Al Fath (6: 330) kepada riwayat musnad ini. Dan 
perkataannya "Wa lam yastatsni" belum mengatakan Insya Allah. Perkataannya 
"Bisyiggi Insanin" atau setengahnya, maksudnya dia lemah tidak bisa 
berperang. Wallahu A'lam. 

Sanadnya shahih, Al Hasan: ia adalah Al Bashri, pemimpin tabiin yang mulia 
lagi terpercaya, dia Al Hasan bin Abu Hasan Abu Sa'id penghulu orang-orang 
Anshar, bapaknya bernama "Yassar" dan ibunya "Khiyrah" tuannya Ummu 
Salamah. Biografinya sangat luas, membutuhkan kitab besar yang menjadi 
panutan"dan perkataan Gatadah: "Aku tidak melihat dengan mataku seorang 
lelaki yang lebih fagih dibandingkan Hasan. Serta perkataan Bakar Al Muzani: 
"Siapa yang senang melihat orang yang paling alim di zamannya, maka 
hendaklah ia melihat kepada Hasan" Hasan dilahirkan pada tahun 21 H, dua 


760 


— Musnad Imam Ahmad 


PE EL AA ma aa, 


tahun sebelum kematian Umar, dan ia meninggal pada tahun 110 H, dan sumber 
biografinya sangat banyak diantaranya: Thabagat Ibnu Sa'ad (7/1/114-129), Al 
Kabir karya Al Bukhari (2/1/287-288) Al Jarh wa At-Ta'dil Ibnu Abu Hatim . 
(1/2/40-42), Marasil Ibnu Abu Hatim (hal 12-17), Tadzkiratu Al Huffazh Adz- 
Dzahabi (1:66-67), Tarikh Al Islam Adz-Dzahabi (3 :98-106), Tarikh Ibnu 
Katsir (9:266-267 dan 268-274) Adz-Dzahabi mengatakan dengan jelas 
mengkhususkan biografinya dalam juz terpisah. Para ulama banyak berbicara 
tentang pendengaran Hasan dari sebagian sahabat, dan kami telah menyebut 
sebagian tentang itu berulang-ulang diantaranya dalam hadits-hadits (521, 940, 
1739, 2018), di antara yang berbicara tentang pendengaran Hasan “dari sahabat 
sangat banyak: Abu Hurairah, dan kami akan menyebut perkataan-perkataan 
mereka dan. yang meriwayatkannya di antaranya adalah: Ibnu Sa'ad 
meriwayatkan dalam Thabagat (7/1/115) dari Ali bin Zaid bin Jad'an dari 
Yunus "Hasan belum mendengarkan dari Abu Hurairah.” Ibnu Abu Hatim 
meriwayatkan dalam Marasil (hal 13-14) dari Syu'bah, "Aku bertanya kepada 
Yunus bin Abid: apakah Hasan mendengar dari Abu Hurairah? ia menjawab 
tidak, dan aku tidak melihatnya sama sekali.” Dan diriwayatkan dari Ayyub dan 
Ali bin Zaid keduanya berkata: Hasan belum mendengarkan dari Abu 
Hurairah.” Diriwayatkan dari Bahz: dia ditanya tentang Hasan: "Siapa yang 
bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi SAW? ia menjawab: Abu Hurairah 
mendengar hadits dari Ibnu Umar, dan belum mendengarkan dari Abu Hurairah 
serta aku tidak melihatnya.” Ibnu Abu Hatim berkata, "Aku mendengar bapakku 
berkata: Hasan belum mendengar dari Abu Hurairah, dan Aku mendengar Abu 
Zurah berkata, Hasan belum mendengar dari Abu Hurairah dan tidak 
melihatnya. Aku bertanya kepadanya? siapa yang berkata: Abu Hurairah 
menceritakan kepada kami? ia menjawab "Telah salah" kemudian Ibnu Abu 
Hatim menunjukkan kepada riwayat "Rabi'ah bin Kultsum" kepada hadits ini 
(7138) yang akan kami tunjukkan dalam Takhrij Insya Allah, ia berkata 
didalamnya "Aku mendengar Hasan berkata: Abu Hurairah menceritakan 
kepada kami" dan selanjutnya, meskipun bapaknya dan Abu Hatim berkata: 
Rabiah bin Kultsum tidak melakukan sesuatu! dan Hasan belum mendengarkan 
dari Abu Hurairah sesuatu! kemudian berkata, aku bertanya kepada bapakku: 
Sesungguhnya Salim bin Khayyath meriwayatkan dari Hasan, ia berkata: 
Apakah Aku mendengar Abu Hurairah? ia menjawab inilah yang menjelaskan 
kelemahan Salim"! Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dalam Al Jarh wa At-Ta'dil 
(1/2/41) dari bapaknya juga, sesungguhnya ia meniadakan pendengaran Hasan 
dari Abu Hurairah, Ibnu Abu hatim juga meriwayatkan dalam Marasil, ia 
berkata: Shalih bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku 
berkata: Sebagian mereka berbicara dari Hasan, Abu Hurairah menceritakan 
kepada kami! Ibnu Abu Hatim berkata, pengingkaran atasnya sesungguhnya 
Hasan belum mendengar dari Abu Hurairah. Ibnu Hibban berkata dalam Adh- 
Dhu'afa (hal 229) mengenai biografi "Abdullah bin Salim Al Khayyath," suka 
memutarbalikkan hadits serta menambahkan apa yang bukan bagian darinya 
dengan menjadikan riwayat-riwayat Hasan dari Abu Hurairah sebagai 
pendengaran sedangkan ia belum mendengarkan sesuatu dari Abu Hurairah dan 


Musnad Imam Ahmad — 


kebanyakan riwayat-riwayat ini dinukil dari At-Tahdzib mengenai biografi 
Hasan. Dan ini menurutku perkataan-perkataan mursal yang tidak jelas asal 
muasalnya, sebagian mereka mengikuti sebagian yang lain tanpa melihat 
riwayat-riwayat yang memastikan pendengaran Hasan dari Abu Hurairah tanpa 
memandang kaidah-kaidah yang shahih mengenai riwayat: Yang rajih(kuat) 
menurut ahli ilmu hadits: sesungguhnya yang semasa dengan zamannya bisa 
dihukumkan bersambung, kecuali dapat dibuktikan dalam hadits dengan 
matanya sendiri bahwa perawi tidak mendengarkan darinya apa-apa yang 
diriwayatkan darinya atau dibuktikan bahwa ia banyak menipu, dan orang-orang 
yang paling keras seperti Al Bukhari, mensyaratkan perjumpaan, atau perawi 
bisa membuktikan bahwa dia bertemu dengan orang yang menceritakan darinya, 
meskipun dibuktikan dengan sebuah hadits saja, jika dibuktikan ia bertemu 
maka semua riwayat dianggap bersambung, sampai ada hadits itu sendiri yang 
| membuktikan bahwa dia tidak mendengarkannya. Sesungguhnya perawi yang 
terpercaya, jika berkata dalam riwayatnya, "Menceritakan kepada kami" atau 
aku mendengar dan yang sejenisnya itu bisa memastikan bahwa dia bertemu 
dengan orang yang meriwayatkan darinya atau mendengarkan darinya dan itu 
cukup menjadikan semua riwayat darinya berdasarkan pendengaran tanpa harus 
menunjukkan bukti yang lain kecuali dapat dibuktikan bahwa ja tidak 
mendengar darinya, dan ini adalah sesuatu yang masuk akal karena seorang 
perawi jika meriwayatkan sesungguhnya dia mendengar dari guru. dengan 
menegaskan itu jika belum mendengar darinya maka ia bukan perawi yang 
terpercaya tetapi seorang pembohong yang tidak dapat dipercaya, sedangkan 
Hasan sezaman dengan Abu Hurairah dan saya tidak menyangka ada seseorang 
yang ragu dengan riwayat-riwayatnya sedangkan Abu Hurairah wafat pada 
tahun 57 H, sedangkan usia Hasan pada saat itu 36 tahun, sedangkan yang 
menganggap bahwa Hasan belum berjumpa dengan Abu Hurairah hendaklah ia 
dapat membuktikannya!! berarti ia memastikan menolaknya secara mutlak dan 
ini bertentangan dengan riwayat-riwayat yang pasti dan tetap bila ditelaah 
secara objektif dan tanpa beban tidak akan ada keraguan di dalamnya. Ibnu Abu 
Hatim meriwayatkan dalam Marasil (hal 13) dengan sanad shahih dari Syu'bah 
dari Gatadah, ia berkata: Hasan berkata: Demi Allah sesungguhnya kami 
menemui sahabat-sahabat Muhammad yang pertama. Gatadah berkata, 
"Mengapa Hasan mengambil ilmu dari Abu Hurairah, aku (Syu'bah) bertanya 
kepadanya,” Ziyad Al A'lam menganggap bahwa Hasan belum berjumpa 
dengan Abu Hurairah! Ia berkata: "Aku tidak tahu" dan Oatadah seorang tabiin 
“juga lebih muda dari Hasan meninggal tujuh tahun sesudahnya dan "Dia 
termasuk teman-teman Hasan yang paling mengenalnya.” Sebagaimana yang 
dikatakan Abu Zur'ah, dan Abu Hatim berkata dalam Al Jarh wa At-Ta'dil 
(3/2/135) "Sahabat-sahabat Hasan yang paling banyak mengenalnya adalah 
Oatadah, sahabat-sahabat Anas yang paling dikenal: Zuhri kemudian Gatadah, 
dan Oatadah ini memastikan bahwa Hasan belajar dari Abu Hurairah dengan 
kalimat umum lagi mutlak, yang mmendengarkan memahami bahwa Hasan 
mengambil dari Abu Hurairah berupa ilmu dan bukan hanya mengambil satu 
hadits atau banyak hadits dan Gatadah manusia yang paling mengenal Hasan 


— Musnad Imam Ahmad 


bagaimana bisa berpengaruh perkataan Ziyad bin Hasan Al-A'lam yang 

bertentangan dengan Syu'bah walaupun dengan bentuk yang lemah?! oleh 
karena itu Oatadah tidak dapat memberikan jawaban kecuali ia berkata, "Aku 
tidak tahu," dan ini tidak dimaksudkan bahwa ia ragu dengan apa yang 
diketahui dari gurunya tetapi ia meragukan ucapan Ziyad Al A'lam dan 
mengingkarinya, dan yang memahami selain ini berarti ia telah keliru 
memahami kedudukan perkataan!, kemudian ada riwayat-riwayat shahih yang 
menegaskan pendengaran Hasan dari Abu Hurairah yang kesemuanya tidak 
diragukan lagi walaupun para ulama memisahkannya dalam berbagai tempat, 
. dan sebagian mereka berusaha menakwilkan apa yang terdapat di dalamnya 
dengan menetapkan jiwa-jiwa mereka untuk menafikannya secara mutlak 
hingga mereka menganggap cacat sebagian para perawi sebagaimana yang 
diperbuat Ibnu Hibban yang telah kami ceritakan sebelumnya, mengenai Salim 
- bin Khayyath akan tetapi Al Hafizh Ibnu Hajar tidak berkomentar berkenaan 
dengan hadits-hadits yang pasti ini kecuali menolak menafikan secara mutlak ' 
dengan sebuah hadits yang tidak ada jalan keluarnya, maka ia berkata dalam 
Tahdzib (2:269-270) setelah menyebut hadits itu hadits ini tidak ada cacat pada 
salah satu dari perawinya, dan ia menguatkan sesungguhnya Hasan mendengar 
dari Abu. Hurairah secara keseluruhan dan berkata dalam Fath (9:354) hadits 
mengenai dirinya: apakah sesuatu yang mencegah dia mendengar darinya 
semata?! dan kami akan menyebut pembicaraannya secara terperinci dengan 
memperbaiki atasnya, dan insya Allah akan tiba pada pembahasan ini. Aku 
telah mengumpulkan semampuku sesuatu yang berkenaan dengan pendengaran 
| Hasan dari Abu Hurairah dan tidak aku kurangi dan ini sesuai dengan 
kemampuanku dan Insya Allah apa-apa yang akan kusebutkan bisa memberikan 
kepuasan bagi yang ingin, mudah-mudahan Allah memberikan taufik: 

I. Hadits tentang bab yang kami terangkan ini (7138)--Ibnu Sa'ad 
meriwayatkannya dalam Thabagat (7/1/115) "Muslim bin Ibrahim 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Rabi'ah bin Kultsum 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar seorang lelaki 
berkata kepada Hasan: Wahai Abu Sa'id, hari Jum'at hari berembun 
penuh lumpur lagi hujan? Maka Hasan menolaknya, kecuali mandi, 
ketika menolaknya Hasan berkata: Abu Hurairah menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Rasulullah SAW berwasiat kepadaku tiga hal: pertama: 
mandi hari Jum'at, kedua: Shalat Witir sebelum tidur, dan ketiga: Puasa 
tiga hari tiap-tiap bulan.” Ini adalah hadits yang ditunjuk Ibnu Abu 
Hatim dalam Marasil yang tadi kami nukil darinya, sesungguhnya ia 
bertanya tentang Hasan kepada bapaknya? maka bapaknya Abu Hatim 
berkata, "Rabi'ah bin Kultsum belum mengerjakan sesuatu, dan Hasan 
belum mendengarkan dari Abu Hurairah sesuatu"!! Bagaimana seperti 
ini?!! aku tidak tahu dan ini merupakan pengingkaran secara mutlak dan 

— ini pendapat yang datang setelah pendapat yang lain!. Sedangka Rabi'ah 
Ibnu Kultsum bin Jabar: terpercaya Ibnu Ma'in, Al Ajaliy dan selain 
keduanya telah mempercayainya. Ahmad bin Hanbal berkata: "Shalih" 
An-Nasa'i tentangnya ada dua perkataan yang berdekatan “Tidak ada 


Musnad Imam Ahmad — (823) 


an maa aa aa bsa RE aa pa aan 
apa-apa (cela) baginya" dan "Sanadnya tidak kuat," Al Bukhari telah 
menulis biografinya dalam Al Kabir (2/1/226) dan belum menyebut aib 
padanya. Ibnu Abu Hatim (1/2/477-478) meriwayatkan penetapannya 
dari Ibnu Ma'in dan Ibnu Hibban menyebutnya dalam Tsigat (hal 460- 
461) Muslim meriwayatkan darinya dalam shahihnya, ini sanad yang 
shahih bukti yang menegaskan bahwa Hasan mendengarkan dari Abu 
Hurairah bahkan ada kisah yang menetapkan para perawinya dalam 
bentuk pertanyaan seorang lelaki kepada Hasan, dan jawaban Hasan 
kepadanya. dan Al Bukhari telah menyebutnya dalam Al Kabir (22/2117) 
riwayat Rabiah ini dengan isyarat yang teliti sesuai dengan kebiasaannya 
ketika menyebut riwayat-riwayat hadits ini. Dan perbedaan diantara 
perawinya mengenai penyebutan "Mandi hari Jum'at" atau "Shalat 
Dhuha" dan itu dalam biografi Sulaiman bin Abu Sulaiman "Maka ia 
berkata, berkata Musa: "Rabiah menceritakan kepada kami dari Hasan" 
Abu Hurairah menceritakan kepada kami atau sejenisnya, dan berkata 
tentang mandi hari Jum'at. Sedangkan Musa, dia adalah Ibnu Ismail Ath- 
Thabukhi, Guru Imam Bukhari, dan Rabiah: dia adalah Ibnu Kultsum 
dan riwayat yang ada pada Al Bukhari menguatkan pendapat kami 
tentang kebenaran pendengaran Hasan dari Abu Hurairah, dari kebiasaan 
Bukhari selalu menunjukkan kepada Aib dalam sanad atau perawi jika ia 
melihat ada didalamnya dan ia telah mengarahkan sanad ini yang 
menegaskan bahwa Hasan mendengar dari Abu Hurairah dan belum 
mengomentarinya dan ini menunjukkan kebenaran Hasan mendengarkan 
dari Abu Hurairah menurut Bukhari. : 

2. Ibnu Sa'ad meriwayatkan juga, "Muslim bin Ibrahim menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abu Hilal Muhammad bin Salim menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Hasan berkata:Nabi Musa As 
tidak mandi kecuali dalam keadaan tertutup, ia berkata, Abdullah bin 
Buraidah bertanya kepadanya, wahai Abu Sa'id, dari siapa engkau 
mendengar ini? ia menjawab aku mendengarnya dari Abu Hurairah dan 
ini sanad yang shahih. Abu Hilal Ar-Rasibi Muhammad bin Salim, 
berlalu biografinya (547)dan disana kami nukil perkataan Ibnu Abu 
Hatim mengenai biografinya dalam AI Jarh wa At-Ta'dil (3/2/273-274) 
ia berkata Bukhari memasukkannya dalam Adh-Dhuafa, aku mendengar 
bapakku berkata: ia merubah dari kitab Adh-Dhuafa dan perkataan Al 
Bukhari dalam Adh-Dhuafa merupakan perkataannya dalam Al Kabir 
(1/1/105) yang berbunyi:adalah Yahya bin Sa'id tidak meriwayatkan 
darinya sedangkan Ibnu Mahdi meriwayatkan darinya,” menurutku siapa 
yang berbicara tentangnya sesungguhnya berbicara tentang hapalannya 
berkenaan periwayatannya dari Oatadah semata, telah meriwayatkan 
Ibnu Abu Hatim dari Abu Bakar Al Atsram, ia berkata: Aku bertanya 
kepada Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal tentang Abu Hilal Ar-Rasibi? 
ia menjawab haditsnya kuat tetapi ia bertentangan dengan Hadits 
Oatadah, haditsnya mudhtharib dari Oatadah,” dan sanad ini tidak bisa 
dijadikan hujjah bahwa Hasan mendengarkan dari Abu Hurairah, karena 


—— Musnad Imam Ahmad 


perawinya adalah Abu Hilal Ar-Rasibi belum meriwayatkan dari 
Oatadah yang mudhtharib haditsnya bahkan ia meriwayatkan dari Abu 
Hurairah, susunan riwayat menunjukkan bahwa ia menghapal kisah dan 
menyebutnya secara terperinci sedangkan ia menyaksikan Abdullah bin 
Buraidah menanyakan Hasan" dari siapa engkau mendengarkan ini? dan 
ia mendengar jawabannya"aku mendengarnya dari Abu Hurairah, dan 
penjelasan seperti ini menunjukkan akan ketsigahan perawi dari apa 
yang ia dengar dan hapal darinya. 
Ibnu Sa'ad juga meriwayatkan "Ma'an bin Isa memberitahukan kepada 
kami, ia berkata: Muhammad bin Amru menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Aku mendengar Hasan berkata: Aku mendengar Abu Hurairah 
berkata: Wudhu bisa merubah api" maka Hasan berkata:aku tidak akan 
meninggalkan selamanya" dan ini adalah sanad yang baik yang tidak 
bisa dijadikan saksi atau diikuti karena perawinya Muhammad bin Amru, 
seorang Anshar yang mewakafkan Abu Sahal. Yahya bin Oathan dan 
lainnya telah melemahkannya, akan tetapi Al. Bukhari menulis 
biografinya dalam Al Kabir (1/1/194) dan belum menyebutkan aib 
didalamnya dan begitu juga An-Nasa'i dalam .Adh-Dhu'afa, dan Ibnu 
Hibban bimbang tentangnya, maka ia menyebutnya dalam Tsigat 
kemudian mengambalikanya kembali dalam Dhuafa sebagaimana dalam 
Tahdzib sedangkan Ibnu Hazm telah memastikan pengesahannnya dalam 
Al Mahalli (4:256) dan meriwayatkan hadits yang lain melaluinya, 
. kemudian berkata:dan Abu Sahal Muhammad bin Amru Al Anshari, 
Tsigah, Ibnu Mahdi, Waki', Muamar, Abdullah Ibnu Mubarak dan selain : 
mereka telah meriwayatkan darinya." 
Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnad (8727) "Abu Sa'id penghulu 
Bani Hasyim menceritakan kepada kami, Ibad bin Rasyid menceritakan 
kepada kami, Hasan menceritakan kepada kami, Abu Hurairah 
menceritakan kepada kami dan ketika itu kami berada di Madinah "Maka 
ja menyebut sebuah hadits, kemudian Abdullah bin Ahmad berkata 
setelah selesai riwayatnya "Ibad bin Rasyid tsigah akan tetapi Hasan 
belum mendengar dari Abu Hurairah!!, dan Ibnu Katsir menukil dalam 
tafsir (2:180-181) Thayalisiy meriwayatkan potongan darinya dalam 
musnadnya (2472) ia berkata: Ibad bin Rasyid menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Hasan menceritakan kepada kami, Abu Hurairah 
menceritakan kepada kami dan kami ketika itu berada di Madinah "Dan 
Ath-Thayalisi belum memperbaiki komentarnya dengan sesuatu 
sedangkan pembetulan datang dari Abdullah bin Ahmad dan yang 
sezaman dengannya yang akan tiba, yang paling mengherankan dari 
yang aku saksikan pembetulan An-Nasa'i tanpa bukti hanya berdasarkan 
taklid semata!!! Ibad bin Rasyid At-Tamimi Al Bashari: Terpercaya, 
Ahmad bin Hanbal berkata "Ia adalah Syaikh yang terpercaya lagi 
shalih," Al Ajilli, Bazzar dan selain keduanya telah mempercayainya 
sedangkan Abu Daud dan lainnya telah melemahkannya, dan Al Bukhari 
telah menyebutnya dalam Adh-Dhuafa (hal: 23) dan ia berkata, Ibnu 


Musnad Imam Ahmad — 1825) 


bb muvwv 
Mahdi meriwayatkan darinya dan telah melakukan suatu kesalahan 
sedangkan Yahya Al Oaththan telah meninggalkannya, Ibnu Abu Hatim 
berkata dalam Al Jarh wa At-Ta'dil (3/1/79) "Aku bertanya kepada 
bapakku tentang Ibad bin Rasyid?” ia menjawab: Shalih Al Hadits, 
sedangkan Al Bukhari mengingkari pemasukan namanya dalam kitab 
Adh-Dhu'afa "Sambil berkata hendaklah dihapus dari sana, walaupun 
. begitu Bukhari telah meriwayatkan darinya dalam shahihnya sedangkan 
Hafizh telah memastikan dalam Tahdzib (5:92) sesungguhnya dia 
meriwayatkan darinya "dengan ditemani yang lainnya"!! sedangkan 
haditsnya dalam Al Bukhari (8:143) tanpa ditemani yang lain!, Al Hafizh 
telah mengubah ungkapannya dalam Mukaddimah Al Fath (hal 410) 
yang berbunyi:ia mempunyai satu hadits dalam Ash-shahih berkaitan 
dengan penafsiran Surat Al Bagarah, yang disetujui oleh Yunus!! 
persetujuan yang ditunjukkan Bukhari datang setelah mengkomentari 
riwayat Ibad dan bukanlah komentar menurut Bukhari seperti Mawshul 
dan riwayat Bukhari baginya adalah pokok. Sedangkan para perawi 
terpercaya menurut Ahmad dan anaknya Abdullah, meriwayatkan dari ' 
Hasan dengan mendengarkan bahwa ia berkata:Abu Hurairah 
menceritakan kepada kami ketika kami di Madinah, dan dia tidak 
sendirian dalam menegaskan bahwa Hasan mendengarkan dari Abu 
Hurairah akan tetapi diikuti orang-orang terpercaya lainnya seperti yang 
kami sebutkan sebelumnya dan siapa-siapa yang kami sebutkan 
sesudahnya—kemudian ditanyakan Hurairah!! Aku tidak tahu apa yang 
harus saya katakan? kecuali aku meminta ampunan untuk siapa yang 
melakukan ini kemudian melakukan kesalahan mudah-mudahan Allah 
melimpahkan kasih sayangnya kepada kami dan mereka. 

5. An-Nasa'i meriwayatkan (2:104) Ishak bin Ibrahim menceritakan kepada 
kami kemudian berkata, Al Makhzumi memberitahukan kepada kami, 
dan ia adalah Al Mughirah bin Salamah ia berkata: Wahib dari Ayyub 
dari Hasan menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah dari Nabi SAW 
sesungguhnya beliau bersabda, “Wanita-wanita yang melepaskan 
pakaian dan wanita-wanita yang bertelanjang adalah wanita-wanita 

: munafik" Hasan berkata, “Aku belum mendengarnya kecuali dari Abu 
Hurairah,” kemudian An-Nasa'i mengomentari hadits ini dengan 
perkataannya, "Abu Abdurrahman (yakni An-Nasa'i sendiri) berkata 
Hasan belum mendengar sesuatu dari Abu Hurairah!, dan ini merupakan 
pembetulan yang berlebihan yang kami sebutkan tadi!!, Hadits sanadnya 
shahih berdasarkan Syarat Syaikhani tidak ada cacat pada para 
perawinya dan Hasan menegaskan disini bahwa ia belum 
mendengarkannya selain dari Abu Hurairah, kemudian dikatakan tanpa 
bukti dan alasan: "Hasan belum mendengar sesuatu dari Abu Hurairah!! 
Dan hadits akan datang pada musnad (9347), Ahmad meriwayatkannya 
dari Affan dari Wahib dengan sanad seperti ini dan belum menyebut 
sesudahnya perkataan Hasan, dan perkataan Hasan dalam riwayat Nasai 
memastikan bahwa Hasan mendengarkan dari Abu Hurairah tanpa 


—— Musnad Imam Ahmad 


membutuhkan bukti yang lain. meskipun begitu keshahihan hadits telah 
didukung oleh riwayat-riwayat sebelumnya yang kami kemukakan yang 
terdapat dalam cetakan Mesir dan cetakan Hindia (hal 547) dan dua 
manuskrip yang berada pada saya, salah satunya naskah Syaikh Abid As- 
Sindiy yang kesahihannya telah terbukti sebagaimana yang kami 
kemukakan berulang-ulang, dan ini dinukil oleh dua Hafizh besar dari 
An-Nasa'i dengan penggubahan berbeda dengan naskah ini! dan 
penggubahan mereka tidak menafikan pendengaran Hasan dari Abu 
Hurairah bahkan menguatkannya sebagaimana yang kami sebut hingga 
salah satu diantara keduanya yaitu Hafizh Ibnu Hajar tidak menemukan 
jalan keluar kecuali dengan mengatakan bahwa ia mendengarnya dan 
membatalkan penafian secara umum yang berdasarkan taklid semata 
yang dilakukan sebagian yang lain. Ibnu Hazm menukil dalam Al 
Muhalla (10:236) ketika dia meriwayatkan hadits dari An-Nasa'i dan 
menyebutnya dengan lafazh, "Hasan berkata: Aku belum mendengarnya 
dari Abu Hurairah," kemudian ia mengatakan bahwa hadits ini tidak 
shahih menurutnya. Maka ia berkata: maka ketika ia keliru dengan 
perkataan Hasan ini maka kita bisa berhujjah dengan kabar ini. Riwayat 
ini merupakan perkataan Hasan yang ada pada Ibnu Hazm berdasarkan 
kalimat yang dinukilnya, mudah-mudahan kesalahan yang terdapat 
didalam riwayat bersumber dari sebagian penulis atau. perawi yang 
mempelajari Kitab An-Nasa'i oleh karena itu mereka berdalil dengan 
| lafazh yang terdapat di dalamnya dengan mengatakan hadits ini dha'if 
dengan pernyataan Hasan sendiri bahwa ia belum mendengar dari Abu 
Hurairah, dan ia telah menukil dari. Kitab An-Nasa'i yang shahih 
sebagaimana yang telah-kami nukilkan, walaupun demikian lafazh yang 
dimiliki Ibnu Hazm jika benar berasal dari Hasan ini bisa menjadi bukti 
bahwa ia (Hasan) mendengar dari Abu Hurairah secara implisit karena ia 
mengatakan belum mendengar dari Abu Hurairah secara langsung, 
sedangkan apa yang diriwayatkan darinya sesungguhnya diriwayatkan 
dengan pendengaran oleh karena itu ia mengatakan dalam hadits bahwa 
.ja belum mendengarnya. dan terdapat perkataan Hasan pada Al Hafizh 
Ibnu Hajar dengan bunyi: "Hasan berkata, “Aku belum mendengar dari 
Abu Hurairah selain hadits “Dan ia menukilnya dalam Fath (9354) dan 
Tahdzib At-Tahdzib (2:269-270) dan mengkomentari keduanya bahwa 
Hasan mendengar dari Abu Hurairah, dan ia berkata dalam Tahdzib: An- 
Nasa'i meriwayatkan dari Ishak bin Rahawaih dari Mughriah Ibnu 
Salamah dari Wahib dari Ayyub dan sanad ini tidak ada cacat pada salah 
satu perawinya. dan ini menguatkan secara keseluruhan bahwa Hasan 
mendengar dari Abu Hurairah", dan berkata dalam Fath: "Sebagian 
orang telah menafsirkan bahwa ia ingin mengatakan belum 
mendengarkan ini kecuali dari Hadits Abu Hurairah dan ini merupakan 
kepura-puraan!! apakah ada yang mencegah bahwa ia mendengar 
darinya juga, sehingga selain itu bisa menjadi mursal?!” dan Hafizh 
(Ibnu Hajar) belum bisa meneliti isyarat perkataan Hasan berdasarkan 


Musnad Imam Ahmad — (827) 


kalimat yang ada padanya sehingga memaksa. dia menerima bahwa 
Hasan mendengar dari Abu Hurairah secara keseluruhan. Dan lafazh 
yang terdapat dalam An-Nasa'i jelas dan nyata, mengisyaratkan bahwa 
Hasan belum mendengar hadits Al Mukhtali'at, dari salah seorang 
sahabat kecuali Abu Hurairah dan pendengaran dia dari Abu Hurairah 
sudah dikenal dan tidak ada keraguan padanya. . 

6. Yang jelas menurutku bahwa Al Bukhari tidak mengikuti orang-orang 
yang memastikan bahwa Hasan belum mendengar dari Abu Hurairah dan 
dia tidak menunjuk ini dalam biografi Hasan di dalam Tarikh Al Kabir, 
sebagaimana kebiasaannya yang amat teliti dalam menunjukkan Washl 
dan Mursal, Ta'lil dan Jarh bila terbukti hal itu padanya bahkan ia telah 
menunjuk dengan isyarat yang amat teliti sehingga bisa kita fahami tanpa 
ragu bahwa ia berpendapat bahwa Hasan mendengar darinya. Ath- 
Thayalisi telah meriwayatkan dalam musnadnya (2465) sebuah hadits 
dari Abu Al Ashab ia adalah Ja'far bin Hayyan dari Hasan berkata, 
“Seorang lelaki tiba di Madinah, maka ia bertemu dengan Abu Hurairah, 
maka Abu Hurairah berkata: seakan-akan engkau bukan penduduk negeri 
ini," dan selanjutnya, kemudian . Ath-Thayalisi berkata "Dan Aku 
mendengar seorang syaikh dari Masjidil Haram mengatakan hadits ini, 
maka berkata Hasan sedangkan ia berada di majlis Abu Hurairah ketika 
dia mengatakan hadits ini: demi Allah, oleh karena ini untuk anak Adam 
lebih baik dari dunia dan apa yang ada didalamnya". Dan hadits akan 

| tiba dalam musnad dengan yang sejenisnya (7889) dari riwayat Ali bin 

| Zaid dari, Anas bin Hakim Adh-Dhibbi, dan (9490) dari riwayat Hasan 

| dari Anas bin Hakim dari Abu Hurairah dan para perawi didalamnya 

| berbeda tentang Hasan dengan perbedaan yang besar, mudah-mudahan 

kami bisa menunjukkan pada tempatnya Insya Allah, maka Bukhari 
menunjukkan dalam Al Kabir mengenai biografi Anas bin Hakim 
(1/2/34-36) dengan menyebutkan sanad-sanadnya dan perbedaan 
didalamnya berkenaan dengan Hasan, dan menunjukkan kedalam 
riwayat Abil Asyhab yang dimiliki Ath-Thayalisiy, maka ia berkata, 
“Amru bin Manshur Al Oaisi berkata kepadaku, Abul Asyhab 
menceritakan kepada kami, Hasan menceritakan kepada kami, Abu : 
Hurairah menemui seorang lelaki di Madinah, maka ia berkata, “Aku 
mendengar Nabi SAW, dan lafazh ini sangat dekat dengan ungkapan 
Ath-Thayalisi dan diduga Hasan menyaksikan kisah ini dan mendengar 
“ haditsnya dari Abu Hurairah, akan tetapi Al Bukhari belum menunjuk 
kepada riwayat Ath-Thayalisi dari Syaikh yang tidak dikenal di Masjidil 
Haram yang menegaskan bahwa Hasan menyaksikan kisah ini dan ini 
adalah riwayat yang lemah karena perawi yang meriwayatkan dari Ath- 
Thayalisi kurang jelas bahkan ia membuang dan berpaling darinya 
kemudian menunjukkan riwayat-riwayat lain yang menyimpulkan bahwa 
Hasan meriwayatkan hadits itu dari Abu Hurairah dengan perantara dan 
sesungguhnya dia belum mendengar darinya. kemudian Bukhari 
mengatakan dengan perkataan yang teliti lagi menengahi"dan tidak sah 


(8281 — Musnad Imam Ahmad 


pendengaran Hasan dari Abu Hurairah dalam hadits ini, dan tida 
menafikan pendengarannya dari Abu Hurairah secara mutlak, yang bisa 
dipahami dari ungkapannya bahwa Al Bukhari berpendapat Hasan 
mendengar dari Abu Hurairah ini adalah pokok dalam riwayat-riwayat 
yang berkenaan dengannya kecuali ada bukti yang shahih dalam hadits 
itu sendiri.bahwa ia belum mendengar dari Abu Hurairah dan ini 
dikuatkan oleh perbuatan beliau yang telah lebih dahulu kami sebutkan, 
ketika ia meriwayatkan riwayat Rabiah bin Kultsum dari Hasan, Abu 
Hurairah menceritakan kepada kami A4! Kabir (2/2/17) dan belum 
mengomentarinya dengan cacat maupun ingkar dan ini menunjukkan 
keshahihan riwayat menurutnya, bersamaan dengan bukti-bukti yang 
kami kemukakan secara jelas yang tidak perlu diragukan lagi 
Alhamdulillah. 
salahnya jika kita telah menetapkan kebenaran pendengaran Hasan dari Abu 
Hurairah dan bersambungnya riwayat-riwayat darinya kecuali bila ada bukti 
yang menunjukkan bahwa ia belum mendengar darinya. Maka sekarang kita 
mulai pembahasan tentang hadits (7138) dan takhrijnya, dan hadits ini akan 
datang berulang-ulang dalam Musnad, para penulis Kutub Al Khamsah dan 
selain mereka telah meriwayatkannya dari Hasan sebagian besar sahabat- 
sahabatnya, dan meriwayatkannya dari Abu Hurairah selain Hasan sebagian 
besar tabiin. pada sebagian riwayat dari Hasan dan lainnya "Mandi hari Jum'at," 
dan pada sebagian riwayat darinya dan dari yang lainnya "Shalat dhuha,” dan 
akan kami kumpulkan dari riwayat-riwayatnya sesuai kemampuan kami, Insya 
Allah: sedangkan riwayat yang terdapat kalimat "Mandi hari Jum'at" merupakan 
riwayat Ahmad melalui Yunus dari Hasan dari Abu Hurairah, dan akan tiba lagi 
.(7180,7527) melalui Yunus, dan juga akan tiba dalam musnad melalui Jarir dan 
dia Ibnu Hazm dari Hasan (7452) melalui Imran Abu Bakar, dan dia adalah 
Imran bin Muslim Al Gashir dari Hasan (10115) melalui Mubarak dan dia 
adalah Ibnu Fadhalah dari Hasan (8339). dan Abu Daud Ath-Thayalisi 
meriwayatkannya (nomor 2471) dari Hasan, dan ini menurut saya merupakan 
kesalahan penulis atau percetakan dalam Musnad Ath-Thayalisiy dan yang 
benar adalah "Mubarak bin Fadhalah" karena tidak ada pada perawi-perawi 
yang tersebut dalam kitabur Rijal yang sampai kepadaku yang bernama "Ibad 
bin Fadhalah", Ibnu Sa'ad telah meriwayatkannya dalam Aih-Thabagat 
(7/1/115) dari Muslim bin Ibrahim Al Azdi Al Farahidi dari Rabi'ah bin 
Kultsum dari Hasan, dan di dalamnya penegasan Rabi'ah bahwa ia mendengar 
dari Hasan dan Hasan mendengar dari Abu Hurairah sebagaimana yang kami 
jelaskan tadi dan ini sanadnya shahih. Ahmad meriwayatkannya juga (8366) 
melalui Syaiban dari Ashim dan ia adalah Ibnu Bahdalah dari Aswad bin Hilal 
dari Abu Hurairah dan ini sanadnya shahih. dan begitu juga An-Nasa'i 
meriwayatkannya' (1:327) melalui Abu Muawiyah dan ia adalah Syaiban dari 
Ashim dengan sanad seperti ini dan sebelum itu ia telah meriwayatkannya 
melalui Abu Hamzah As-Sukari dari Ashim —dengannya— akan tetapi ia 
meriwayatkan diantara dua sanad ini melalui Abu Uwanah dari Ashim bin 
Bahdalah dari seorang lelaki dari Aswad bin Hilal dari Abu Hurairah, dan.aku 


Musnad Imam Ahmad — 


belum mendapatkan riwayat lain yang menguatkan penambahan lelaki yang 
tidak jelas antara Ashim dan Aswad bahakan ia tidak menyebutnya dalam 
Tahdzib dan cabang-cabangnya dalam bab orang-orang yang tidak jelas!! Dan 
aku tidak mengetahui mengapa mengapa mereka bisa meninggalkan ini? 
Mudah-mudahan aku bisa mencocokkannya dalam penelitian sanad ini dalam 
Musnad Insya Allah, akan tetapi aku berpendapat dua perawi adalah terpercaya 
'keduanya Abu. Muawiyah dan Abu Hamzah As-Sakariy lebih utama 
dimenangkan dari pada satu orang. Sedangkan riwayat yang didalamnya 
perkataan "Shalat Dhuha" sebagai pengganti "Mandi hari Jum'at," 
sesungguhnya hadits ini berasal dari kebanyakan tabiin dari Abu Hurairah: 
Ahmad meriwayatkannya yang akan datang (9918,9919) melalui Abu Utsman 
An-Nahdi dari Abu Hurairah begitu juga Ath-Thayalisiy meriwayatkan juga 
darinya(nomor 2392), Al Bukhari (3:47,4:197), Muslim (1:200), Ad-Darimi 
(1:399,2:19), An-Nasa'i (1:246-247), Al Baihagi dalam Sunan Al Kubra (3:36). 
begitu juga Al Bukhari meriwayatkannya dalam Al Kabir (2/2/16-17) dengan 
isyarat yang ringkas sebagaimana kebiasaannya. Ahmad meriwayatkannya juga 
(9087) melalui Abu Rafi" Ash-Sha'igh dari Abu Hurairah begitu juga Ath- 
Thayalisi meriwayatkan darinya dalam musnadnya (2447), Muslim (1:200). 
Ahmad meriwayatkan juga (10566) melalui Sulaiman bin Abu Sulaiman Mawla 
' (penghulu) Bani hasyim dari Abu Hurairah, begitu juga meriwayatkan darinya 
Ad-Darimi (2:18-19), Al Bukhari dalam 4! Kabir (2/2/16) kemudian Al Bukhari 
menunjukkan banyaknya cara-cara periwayatan hadits dalam bab ini. Ahmad 
meriwayatkan juga (7586) melalui Awwam bin Hawsyab"menceritakan 
kepadaku siapa-siapa yang mendengar dari Abu Hurairah "Dan ini samar," ia 
adalah Sulaiman bin Abu Sulaiman, sebagaimana ditunjuukkan riwayat-riwayat 
musnad dan Ad-Darimi serta Al Bukhari dalam Al Kabir sesungguhnya riwayat- 
riwayat mereka melalui Awwam dari Sulaiman. Ahmad meriwayatkan 
juga(7711) melalui Sammak bin Harb dari Abu Rabi” dari Abu Hurairah begitu 
juga Ath-Thayalisi meriwayatkannya (2396), Turmudzi (2:59) dan Al Bukhari 
dalam Al Kabir (2/2/16) serta Ahmad meriwayatkan (10824) melalui Ma'bad 
bin Abdullah bin Hisyam Al Ouraisy dari Abu Hurairah, begitu juga Bukhari 
meriwayatkan melaluinya dalam Al Kabir (2/2/162), Ahmad juga meriwayatkan 
(8091) melalui Syarik dari Yazid bin Abi Ziyad dari Mujahid dari Abu Hurairah 
dengan penambahan diakhirnya mengenai pelarangan tiga perkara begitu juga ia 
meriwayatkan dengan semisalnya (7585) dari Muhammad bin Fudhail dari 
Yazid bin Abu Ziyad "Menceritakan kepadaku siapa yang mendengar dari Abu 
Hurairah "Maka ia mensamarkan tabii, begitu juga- Ath-Thayalisi 
meriwayatkannya (2594) dengan mensamarkan tabii, dari Abi Uwanah dari 
Yazid bin Abu Ziyad" dari siapa yang mendengar dari Abu Hurairah "riwayat 
yang pertama menjelaskan bahwa tabii yang samar adalah Mujahid dan Ahmad 
meriwayatkannya secara ringkas tanpa penambahan sesuai dengan riwayat yang 
lalu (10488), dari Ali bin Ashim dari Laits bin Abi Salim dari Mujahid, dan 
(10454) dari Mu'tamar bin Sulaiman dari laits bin Abi Salim dari Mujahid dan 
Syahr bin Hawsyab keduanya dari Abu Hurairah. Ahmad meriwayatkan juga 
(9206) melalui Tharig bin Abdurrahman dari Zadzan dari Abu Hurairah, Ahmad 


— Musnad Imam Ahmad 


Pt . 


Dee Gp an Pipa Ga VYNYA 


Tang de DM Ke Ai gag J8 IE IIA ai 53 eta. 
Sy 1s Li | IE) EN La ad oa 


PTN ) 


ag on 


7139. Mu'tamir menceritakan kepada kami, dari Ma'mar dari 


Zuhri dari Sa'id Ibnu Musayyib dari Abu Hurairah berkata, 
“Rasulullah SAW bersabda, “Lima dari Fitrah: mencukur kumis, 


. meriwayatkan juga (7503), melalui Abdurrahman bin Asham dari Abu 

— Hurairah. serta Ahmad juga meriwayatkan secara ringkas tentang wasiat 
mengerjakan Witir saja (8555) melalui Hammam dari Muhammad bin Wasi' 
dari Ma'ruf Al Azdi dari Abu Hurairah. Riwayat Al Bukhari dalam A4! Kabir 
telah menunjukkan kepadanya (2/2/16) melalui cara ini dengan keseluruhan 
hadits termasuk didalamnya "Shalat Dhuha” Abu Daud As-Sijistani 
meriwayatkan dalam Sunan (1432, 1:539 Aun Al Ma'bud) melalui Oatadah dari 
Abu Sa'id dari Azd Syanuah dari Abu Hurairah, begitu juga Bukhari 
meriwayatkan dalam Al Kabir (2/2/16) melalui cara ini, dan Al Bukhari telah 
menunjukkan dalam Al Kabir (2/2/16) kepada lima cara/metode periwayatan 
hadits ini dengan menyebut "Shalat Dhuha" dan kami tidak perlu untuk 
menyebut secara panjang dan mendetail. Ahmad meriwayatkan hadits ini juga 
(7658) melalui Muamar dari OGatadah dari Hasan dari Abu Hurairah dengan 
menyebut, "Dua rakaat Dhuha" dan didalamnya berkata Oatadah: Hasan telah 
keliru dengan menjadikan kedudukan "Dhuha" dengan mandi hari Jum'at" 
begitu juga Al Bukhari meriwayatkan dalam AI Kabir (2/2/17) kemudian 
Ahmad meriwayatkan dengan yang serupa (10437) melalui Sa'id bin Abu 
Arubah dari Gatadah dan kedua riwayat ini berasal dari Gatadah dengan dua 
sanad yang shahih, dan riwayat-riwayat yang banyak yang berasal dari tabiin 
dari Abu Hurairah telah menguatkan penyebutan "Shalat Dhuha" sebagaimana 
yang lain meriwayatkan dari Abu Hurairah dan keduanya menunjukkan bahwa 
Hasan telah keliru dan lupa dengan menjadikan tempatnya "mandi hari Jum'at" 
seperti yang diduga Gatadah dan bisa jadi inilah yang rajih (kuat) walaupun 
Hasan tidak sendirian dalam meriwayatkan hadits:"mandi Hari Jum'at"ini, dan 
dua tabi'in yang lain telah meriwayatkannya dari Abu Hurairah yaitu: Al Aswad 
bin Hilal dan Abu Ayub Mawla Utsman pada Ahmad dengan dua sanad yang 
shahih (8366,10278) melalui dua cara dan Hasan juga mendengarkan darinya, 
maka Oatadah menduga ketika ia mendengar riwayat yang lain bahwa Hasan 
telah keliru dan lupa. Wallahu A'lam, segala puji bagi Allah atas taufik-Nya. 


Musnad Imam Ahmad — 


Aa AR Se 


memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur kemaluan dengan 


benda tajam dan khitan”. "'"! 


1D 


SE Kd En an Yi hh Ce NA 
IA Aa sk JB 4 LI Al Fat SEE ah 


3 0 Leo 


Ya Dibn JU GA du mi lp Kemis (EKA TAN GI 
Sa and of 6 an da Ja sd jl 


7140. Mu'tamar bin Sulaiman menceritakan kepada kami, 
bapakku dari Bakar dari Abu Rafi' menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Aku shalat malam bersama Abu Hurairah atau ia 
berkata:shalat Isya, maka ia membaca (idza Assama'un Syaggat) 
maka ia sujud padanya, maka aku berkata, "Ya Abu Hurairah," maka 
ia menjawab: Aku sujud didalamnya di belakang Abil Oasim SAW, 
dan aku senantiasa sujud di dalamnya sampai aku menjumpainya.'” 


Anin GP OI Gil OP Ida Hi ja Cia KAS 


. 


| ng le Io JA) SE JS SEA al 5 CA 


#1 Sanadnya shahih, Mu'tamar dia Ibnu Sulaiman At-Taimi. Muamar:dia Ibnu 
Rasyid Al Huddaniy, hadits diriwayatkan oleh jamaah, sebagaimana dalam 
Muntaga (nomor 184). AI Istihdad, Ibnu Atsir berkata "Memotong bulu 
kemaluan dengan besi yang tajam.” 

72 Sanadnya shahih. Bakar: ia Ibnu Abdullah Al Muzaniy. Abu Rafi':Nafi bin Rafi' 
Ash-Shaigh, tabii besar yang hidup di zaman jahiliyyah, Ibnu Sa'ad, Al Ajali 
dan selain keduanya telah mempercayainya. Ibnu Sa'ad menulis biografinya 
dalam Ath-Thabagat (7/1/88-89), Hafizh Al Ishabah (7:71-72) dan hadits juga 
diriwayatkan oleh Syaikhani sebagaimana dalam Muntaga (1307), Ibnu Katsir 
menyebutnya dalam tafsir (9:149) dan menambah penisbahannya kepada Abu 
Daud dan An-Nasa'i. 


— Musnad Imam Ahmad 


0. 


#2. 20 Pa os Pd - Ps 2 pg : ad g| . 2 3 
Gia SU 3) at aa Gg Op SA eU d LUAN 3) 

. . 7. . 25 ” Na "4 . 5 . ? 
AS maks IN A3 (GAN eling PI 


- 


7141. Bisyr bin Mufadhdhal dari Ibnu Ajlan dari Sa'id Al 
Magburi menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Apabila lalat jatuh di bejana salah 
seorang diantara kamu, sesungguhnya pada salah satu sayapnya 
penyakit dan penyembuh berada di perutnya sesungguhnya ia 


berlindung dengan sayap yang ada penyakitnya, maka hendaklah 


kamu tenggelamkan semuanya. ca 


763 Sanadnya shahih, Bisyr bin Al Mufadhdhal bin Lahig Ar-Rigasyi, guru Ahmad, 
telah berlalu biografinya (908) kami menambahkan di sini Bukhari menulis 
biografinya dalam Al Kabir (1/2/84), Ibnu Abu Hatim dalam Al Jarh wa At- 
Ta'dil (1/1/366). Ibnu Ajlan: dia adalah Muhammad, telah berlalu biografinya 
(6518). Sa'id Al Magburi: dia adalah Sa'id bin Abu Sa'id, telah berlalu 
biografinya (6225) tabi'i yang terkenal meriwayatkan dari Abu Hurairah dan 
mendengarkan darinya dan juga meriwayatkan dari bapaknya dan Abu Hurairah 
dan hadits akan tiba berulang-ulang dalam musnad dengan yang serupa melalui 
cara ini atau lainnya (7353, 7562, 8466, 8642, 9024, 9157, 9719) Abu Daud 
meriwayatkannya (3844, 3: 430 Aun Al Ma'bud) dari Ahmad bin Hanbal 
dengan sanad seperti ini, Baihagi meriwayatkan dalam Sunan Al Kubra (1:252) 
melalui Hasan bin Arafah dari Basyar bin Mufadhal, dengannya, Al Hafizh 
menunjuk dalam Fath (10:213) kepada riwayat ini, riwayat Sa'id Al Magburi 
yang didalamnya terdapat penambahan "Sesungguhnya lalat berlindung dengan 
sayap yang ada penyakitnya" dan Ibnu Hibban menshahihkannya. Bukhari 
meriwayatkannya tanpa penambahan ini (6:256, dan 10: 213-214), Ibnu Majah 
(2: 185) melalui Utbah bin Muslim dari Ubaid bin Hunain dari Abu Hurairah 
serta Baihagi meriwayatkannya melalui cara ini dan akan tiba dalam Musnad 
(9157), Al Hafizh Ibnu Gayim Rahimahullah telah keliru dengan 
menambahkanya dalam Zad Al Ma'ad (3:209, 347) dan Shahihain sedangkan 
dapat dipastikan bahwa Muslim belum meriwayatkannya walaupun dia telah 
melakukan penelitian secara mendalam, dan Al Hafizh menegaskan itu dalam 
Fath (6:257) dalam penutupan kitab penciptaan makhluk walaupun ia lupa 
berkata dalam kitab Thibb (10:215): “Dan hadits ini termasuk bahan permainan 
orang-orang yang sezaman dengan kami, baik bagi yang berilmu tetapi ia keliru, 
maupun yang berilmu tetapi ia sengaja memusuhi Sunnah, ataupun orang yang 
bodoh namun berani di antara mereka ada yang menyalahkan Abu Hurairah, 
dengan mencaci riwayat-riwayat dan yapalannya bahkan ada di antara mereka 
yang berani meragukan kebenaran apa yang diriwayatkannya sehingga sebagian 
mereka berbuat melampaui batas dengan mengatakan bahwa dalam Shahihain 


Musnad Imam Ahmad — 


terdapat hadits-hadits yang tidak shahih walaupun mereka belum mengatakan 
tidak ada asalnya! 1. karena mereka melihat keraguan dengan sedikitnya 
kritikan sebagian Imam terhadap sanad-sanad keduanya karena belum 
memahami perbedaan orang-orang terdahulu yang menginginkan dari kritikan 
mereka bahwa sebagian sanad keduanya keluar dari tingkatan paling tinggi dari 
shahih yang dilazimkan Syaikhani, dan mereka belum berpendapat bahwa 
:hadits-hadits itu dhaif yang paling mengherankan hadits Dzubab (lalat) tidak 
termasuk yang dibetulkan oleh salah seorang imam hadits terhadap Al Bukhari 
akan tetapi menurut mereka semua hadits ini termasuk kelompok yang paling 
tinggi kesahihannya berdasarkan syarat Bukhari. 

Yang mengherankan orang-orang yang menyerang Abu Hurairah, mereka 
mempunyai ilmu dan wawasan yang luas tentang Sunnah, mudah-mudahan 
Allah merahmati mereka, mereka lupa atau pura-pura lupa bahwa Abu Hurairah 
RA tidak meriwayatkan hadits ini sendirian bahkan Abu Sa'id Al Khudri juga 
meriwayatkan dari Nabi SAW menurut Ahmad dalam musnad (11207,11666), 
Nasai (2:193), Ibnu Majah (2:185) dan Baihagi (1:253) dengan sanad-sanad 
yang shahih, serta Anas bin Malik juga meriwayatkannya sebagaimana disebut 
oleh Al Haitsamiy dalam Majma' Az-Zawa'id (5:38) ia berkata:Bazzar 
meriwayatkannya dan rijal-rijalnya adalah rijal yang shahih, Ath-Thabrani 
meriwayatkan dalam Al Ausath, Al Hafizh menyebutnya dalam Fath (10:213) 
dan berkata:Bazzar meriwayatkannya dan rijalnya terpercaya" dan Abu 
Hurairah tidak sendiri dalam meriwayatkan hadits ini dari Nabi SAW, akan 
tetapi ia sendirian mendapat serangan dari mereka, sedangkan mereka lupa 
bahwa hadits ini diriwayatkan oleh dua orang sahabat selainnya, yang jelas 
hadits ini tidak mengherankan mereka, karena hati-hati. mereka telah 
mengingkari penemuan-penemuan modern dari bakteri dan sejenisnya, apalagi 
keimanan mereka mencegah mereka berbuat berani terhadap orang yang 
mempunyai kedudukan tinggi maka mereka melemahkan Abu Hurairah dan 
sesungguhnya mereka percaya dengan penemuan modern melebihi kepercayaan 
mereka terhadap yang ghaib tetapi mereka tidak berani menyatakannya!! 
Kemudian mereka menyusun langkah-langkah yang menakjubkan yang 
didahulukan atas segala sesuatu dan mereka berusaha menafsirkan Al Our'an 
keluar dari pengertian arabnya jika bertentangan dengan apa yang mereka 
namakan "Penemuan ilmiah," dan menolak sunnah yang shahih yang mereka 
anggap bertentangan dengan kenyataan ilmiah ini, berbohong terhadap Allah 
demi cintanya kepada modernisasi!! bahkan ada di antara mereka yang percaya 
dengan legenda Eropa kemudian menafsirkannya tetapi mengingkari kebenaran 
Islam. Diantara mereka ada yang percaya legenda mendatangkan roh tetapi 
mengingkari keberadaan malaikat dan jin berdasarkan penafsiran ilmu modern, 
bahkan ada yang percaya dengan legenda kuno dan apa yang dinisbahkan 
kepada "Dewa-Dewi"!!, tetapi mereka mengingkari Mu'jizat Rasulullah SAW 
seluruhnya dan mereka berusaha menafsirkan apa yang terdapat dalam Kitab 
dan Sunnah dari Mu'jizat nabi-nabi yang lalu dan mengeluarkan seluruhnya dari 
pengertian Mu'jizat!! dan selanjutnya, dan selanjutnya, pada zaman modem ini 
kami mempunyai teman seorang penulis, sastrawan yang luas wawasannya 


— Musnad Imam Ahmad 


kami kagum dengan tulisan, ilmu dan wawasannya kemudian muncul aib 
darinya pada halaman koran-koran dan majalah-majalah dengan menyerang 
Sunnah dan mencemarkan para perawinya dari para sahabat maupun sesudah 
mereka, dia berpegangan dengan perkataan orang-orang terdahulu dalam sanad- 
sanad tertentu menjadikannya kaidah umum sebagaimana yang diperbuat para 
orientalis dengan memperluas jangkauannya dan mengeluarkannya sesuai 
dengan keinginan para pembicaranya, dan telah terjadi debat terbuka diantara 
kami serta korespondensi khusus, karena saya ingin menyelamatkan agama dan 
agidahnya. kemudian dia menulis dalam sebuah majalah lebih dari dua tahun 
perkataan yang semakin berlebihan sesuai dengan keinginannya, maka aku 
menulis tulisan yang panjang untuknya pada bulan Jumadil Ula tahun 1370 H, 
seperti yang aku katakannya, tanpa saya harus menamakannya disini atau nama 
majalah yang ia menulis didalamnya, maka aku berkata kepadanya, aku telah 
membaca tulisanmu lebih dua minggu yang lalu, yang masih ada dihatimu 
dalam mencari aib dan cacat pada hadits-hadits yang shahih dan aku tidak bisa 
memastikan dapat memuaskanmu sehingga bisa membebaskanmu dari apa yang 
kamu ada didalamnya "Sungguh celaka engkau wahai saudaraku, kamu 
mempelajari ilmu-ilmu hadits dan cara periwayatannya dengan cukup tetapi 
engkau lebih terpengaruh dengan ketololan (seseorang) mudah-mudahan Allah 
merahmatinya, dan yang semisainya siapa-siapa yang mengikuti mereka dan 
siapa-siapa yang mereka ikuti, engkau mencari dan meneliti suatu ilmu yang 
sebelumnya telah menetap dalam hatimu, penelitian yang tidak lepas dari hawa 
nafsu, "percayalah kepadaku sesungguhnya aku seorang penasihat yang mukhlis 
dan dapat dipercaya dan tidak penting bagiku serta tidak membuatku marah apa 
yang ingin engkau katakan tentang Sunnah, karena aku telah membaca yang 
serupa dengan tulisanmu lebih banyak dari yang aku baca, akan tetapi kamu 
memutarbalikkan sebagian perkataan dengan perkataan yang lain. "Percayalah 
wahai saudaraku, bahwa kaum orientalis melakukan seperti itu dalam sunnah 
dan perkataanmu seperti perkataan mereka dan engkau terheran dengan 
pendapat mereka, akan tetapi engkau lupa bahwa mereka melakukan seperti itu 
lebih banyak lagi dalam Al Our'an tetapi perbuatan mereka sedikitpun tidak 
membahayakan Al Ouran dan Sunnah." Sebelum mereka telah mengeaa 
berpikiran layaknya pemikiran Mu'tazilah, kebanyakan .. Pm, 
menggunakan akal dan hawa nafsunya dan mereka mengetuk: 
sebagiannya melainkan Sunnah semakin tetap sebagaimana gunung yang kokoh 
dan mereka merasa lelah dan capai sendiri, bahkan kami belum menyaksikan 
orang-orang berilmu yang berani mengatakan bahwa dalam shahihain banyak 
hadits-hadits palsu melebihi cercaan yang terdapat dalam perkataanmu sehingga 
orang-orang yang tertipu dan bodoh menganggap bahwa apa yang terdapat 
dalam sunnah adalah palsu lagi lemah!! dan ini adalah perkataan para orientalis. 
terlebih apa yang dikatakan para ilmuan berkaitan dengan kritikan mereka 
terhadap hadits-hadits shahihain berdasarkan penglihatan mereka semata bukan 
berdasarkan kedudukannya, Naudzu billah dan bukan berdasar dhaifnya hadits, 
tetapi mereka mengkritik keduanya terhadap hadits-hadits yang mereka anggap 
tidak sampai pada tingkatan shahih Kadal yang dilazimkan keduanya 


Musnad Imam Ahmad — 


"Dan ini sebagian kesalahan yang diperbuat sebagian orang termasuk guru kita 
Sayid Rasyid Ridha mudah-mudahan Allah merahmatinya walaupun dia 
mengetahui dan memahami sunnah tetapi dia tidak bisa membuktikan apapun 
dari pendapatnya akan tetapi dia lebih terpengaruh dengan Jamaludin dan 
Muhammad Abduh sedangkan keduanya tidak mengetahui sedikitpun tentang 
hadits bahkan dia lebih alim dari keduanya, lebih tinggi kedudukannya dan 
lebih tetap pendapatnya tetapi pengaruh itu telah tertanam dalam hatinya, 
mudah-mudahan Allah mengampuni kita dan dia. "Sesungguhnya apa yang aku 
katakan kepadamu berkenaan dengan ini karena aku takut perhitungan Allah 
atasmu sedangkan orang-orang pada zaman ini tidak ada perhitungan atas 
mereka karena tidak mendahulukan dan membelakangkan itu, sesungguhnya 
pendidikan Barat yang laknat telah menjadikan mereka tidak rela dengan Al 
Our'an, diantara mereka ada yang terang-terangan, bahkan ada diantara mereka 
yang menafsirkan Al Our'an dan Sunnah sesuai dengan keinginan akal bukan 
untuk menjaga keduanya dari orang-orang yang suka mencemarkan keduanya, 
dan sebenarnya mereka tidak beriman tetapi takut mengatakan sehingga mereka 
menjadi bengkok dan seperti inilah hingga Allah memutuskan urusannya. "Hati- 
hatilah terhadap dirimu dari perhitungan Allah pada hari kiamat dan aku telah 
menasihatimu dan tidak menyembunyikannya, Alhamdulillah.” Sedangkan 
orang-orang yang bodoh dan disewa sangat banyak pada zaman ini, dan paling 
mengherankan dari yang aku saksikan dari ketololan dan keberanian mereka, 
seorang dokter menulis dalam salah satu majalah kedokteran, dia tidak 
berpendapat kecuali hadits ini belum membuat dia kagum dan dia meniadakan 
“ keilmiahannya!! apalagi hadits ini diriwayatkan seorang pengarang yang 
bernama Al Bukhari!!, tidak ada ruang baginya kecuali mencemarkan Bukhari 
dengan menuduhnya berdusta terhadap Rasulullah SAW sedangkan dia tidak 
mengetahui sedikitpun tentang Al Bukhari, bahkan aku mengira ia tidak 
mengenal namanya, zamannya apalagi bukunya!! melainkan dia meriwayatkan 
sesuatu yang menurut pendapatnya atau dengan ilmunya yang luas sesuatu yang 
tidak shahih(benar)!! maka ia menuduhnya sesuai keinginannya, dan Allah akan 
membalas ia dengan balasan yang amat besar, bukanlah orang-orang yang 
berani menentang yang pertama kali berbicara tentang ini, tetapi orang-orang 
terdahulu semisal mereka telah mendahuluinya, tetapi orang-orang yang 
sekarang ini lebih sopan dari sebelumnya, berkata Al-Khithabi dalam Maalimis 
Sunan (nomor 3695 dari Tahdzibus Sunan), telah berbicara tentang hadits ini 
orang yang tidak ada adabnya "Bagaimana bisa seperti ini? bagaimana mungkin 
bersatu obat dan penyakit dalam dua sayap lalat? dan bagaimana engkau 
mengetahui itu dari dirinya sampai engkau mendahulukan sayap penyakit dan 
mengakhirkan sayap penyembuh? Serta bagaimana mengumpulkan itu? aku 
menjawab(pembicara:Al-Khithabi)ini adalah soal yang bodoh lagi 
membodohkan, sesungguhnya yang menjadikan dirinya dan jiwa semua 
binatang, telah dikumpulkan padanya panas dan dingin,basah dan kering dan ini 
adalah sesuatu yang bertentangan kemudian dia menyaksikan bahwa Allah telah 
menyatukan diantaranya dan memaksanya untuk bersatu,dan menjadikan 
darinya kekuatan binatang yang menjamin keberadaan dan kehidupannya. "dan 


— Musnad Imam Ahmad 


tepat untuk tidak diingkari bahwa berkumpulnya penyakit dan obat dalam dua 
bagian pada satu binatang, siapakah yang mengilhamkan lebah untuk membuat 
rumah yang hebat buatannya sehingga ia bisa menghasilkan madu didalamnya, 
dan siapa yang mengilhamkan jagung untuk mengambil dan menyimpan 
kekuatannya sampai batas waktu yang dibutuhkannya-:dialah zat yang 
menciptakan lalat, dan dialah yang memberikan hidayah untuk mendahulukan 
sayap dan membelakangkan sayap yang lain ketika Allah ingin memberikan 
cobaan yang merupakan bagian dari tingkatan ibadah dan ujian yang merupakan 
akhir dari kewajiban, dan pada tiap sesuatu ada hikmah dan ibrah dan tidak akan 
mengingat kecuali orang-orang yang berilmu". Sedangkan menurut arti 
kedokteran, Ibnu Oayyim berkata, mengenai kedokteran kuno dalam Zad Al 
Ma'ad (3:210-211): "Dan ketahuilah bahwa lalat mempunyai racun yang kuat 
ini dapat dibuktikan dengan bengkak dan gatal yang timbul akibat sengatannya 
dan dia serupa dengan senjata, ketika ia terjatuh akibat sesuatu yang 
menyakitinya maka ia berlindung dengan senjatanya, maka nabi SAW 
memerintahkan untuk menghadapi racun itu dengan apa yang Allah telah 
titipkan pada sayap lain yang berisi penyembuh. maka ditenggelamkan 
seluruhnya baik dalam makanan dan air, maka bertemulah materi yang beracun 
itu dengan materi yang bermanfaat sehingga hilanglah bahayanya, dan 
pengobatan ini tidak berasal dari dokter-dokter yang besar tetapi dia berasal dari 
cahaya kenabian, oleh karena itu dokter yang berilmu, bijaksana dan mendapat 
taufik tunduk dengan pengobatan ini dan menetapkan apa yang dia bawa bahwa 
dia makhluk yang paling sempurna yang didukung oleh wahyu ilahiah yang 
diluar batas kekuatan manusia "Dan aku berkata mengenai kedokteran 
modern:sesungguhnya manusia selalu dikotori oleh lalat dan akan benci jika ia 
terjatuh di dalam makanan atau minuman sehingga mereka rela 
mengorbankannya dan dalam hal ini merupakan pemborosan, jika manusia 
terlalu berlebihan, karena lalat senantiasa menghampiri manusia dalam 
makanan dan minuman mereka, dalam tidur dan keterjagaan mereka dan dalam 
segala urusan mereka, para dokter dan ilmuan telah menemukan bakteri yang 
berbahaya dan bermanfaat dan mereka terlalu berlebihan dengan menerangkan 
apa yang dibawa oleh lalat dari bakteri yang berbahaya, sehingga mereka 
hampir merusak dan menghancurkan kehidupan manusia jika mereka menaati 
secara membabi buta, dan kami telah melihat langsung banyak manusia makan 
dan minum dari bekas jatuhnya lalat, tetapi mereka tidak tertimpa sesuatu 
musibah kecuali sedikit sekali, dan barangsiapa yang membesar-besarkan ini 
berarti ia telah menipu dirinya dan manusia, karena kami juga melihat 
bahayanya lalat amat besar ketika terjadi wabah penyakit, dan tidak ada 
seorangpun yang membantah hal itu. oleh karena itu ada dua hal yang saling 
bertentangan, di antara keduanya perbedaan yang besar, pertama:keadaan 
bencana (wabah), yang tidak diragukan lagi kita harus berhati-hati terhadap lalat 
dan macam-macamnya yang memindahkan bakteri, dan apabila bencana telah 
berakhir, maka kehidupan berjalan sebagaimana biasanya, tidak ada artinya kita 
untuk berjaga-jaga, pengamatan telah mengingkari orang-orang yang berlebihan 
terhadap makanan yang terkena !alat dengan menghancurkan semua makanan 


Musnad Imam Ahmad — 


Pn en aa TEE SEA TG 


. S0 


SA EPA Kep Dg op Gan Cia VN£Y 
ISA HE aka SA Io MIA IE IG EA 
PE Pa PJ PN Ia AT SEN N DI AK GAN ad an 
AN oa AL JI adl cela pai ot SIG IS eka Cmlow 
142. Bisyr menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ajlan dari 
Sa'id Al Magburi, dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW 
| bersabda, “Bila sampai salah seorang di antara kalian ke suatu majlis 
maka hendaklah ia mengucapkan salam, jika ia hendak meninggalkan 


maka hendaklah ia mengucapkan salam, dan bukanlah yang pertama 
lebih berhak (menyampaikan salam) dari yang lain.” 


dan minuman, dan barangsiapa yang membesar-besarkan ini sesungguhnya ia 
telah menentang dengan ucapan bukan dengan perbuatan dan mengikuti orang- 
orang yang mengajak kepada kemewahan dan kecantikan dan aku tidak yakin ia 
bisa mengikuti dengan teliti dan kebanyakan mereka mengatakan tetapi tidak 
mengerjakan. 

14 Sanadnya shahih, dan akan tiba dengan dua sanad dari Ibnu Ajlan (7839,9662), 
Abu Daud meriwayatkannya (5208/4:520 Aun Al Ma'bud), dari Ahmad bin 
Hanbal dan Musaddad dari Basyar bin Mufadhdhal dengan sanad ini, At- 
Tirmidzi meriwayatkannya (3:389) melalui Laits bin Sa'ad dari Ibnu Ajlan, 
berkata Turmudzi" ini hadits hasan, dan telah meriwayatkan hadits ini dari Ibnu 
Ajlan juga dari Sa'id Al Magburi dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Nabi 
SAW, dan Al Bukhari telah meriwayatkannya dalam Adab Al Mufrad (hal 
148)dengan dua sanad dari Ibnu Ajlan dengan ini, dan dia meriwayatkannya 
juga diantara keduanya, dari Ibnu Al Mutsanna dari Shafwan bin Isa dari Ibnu 
Ajlan dari Sa'id Al Magburi dari bapaknya dari Abu Hurairah, dan riwayat 
inilah yang ditunjukkan oleh At-Tirmidzi. Al Bukhari telah meriwayatkan 
dalam Adab Al Mufrad (hal 145) secara panjang dalam bentuk cerita, melalui 
Ya'kub bin Zaid At-Taimi dari Sa'id Al Magburi dari Abu Hurairah, dan 
sanadnya juga shahih, dan Suyuthi telah menisbahkan dalam Jami' Ash-Shaghir 
(497) juga kepada Ibnu Hibban dan Hakim. 


— Musnad Imam Ahmad 


» 3 s0 3. 9 ah 


Ap Ob Ola Gg 3 Gala EMS tr 
dls dn Jo Ai Tag SE JB ah Pa dip g 


7143. Ishak bin Yusuf menceritakan kepada kami, Sofyan 
dari Suhail bin Abu Shalih dari bapaknya menceritakan kepada kami, 
dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Tidak 


dalam keadaan menjadi budak kemudian. ia: Sala dan 
etnis sih 


Pp Ab gd aah 1 Ae Hb ea Ntt 
“6 na Phi AIR, 
th: JG gb, da - ai la gel gl abu 


"3 i 8 
» Ai ed Er PP Er d3 5 5h “ Na) rey) 
“1 je Has UC ale 5p Peel TAN tag j3 cola sa 


2 iga 


TAG BI 
7144. Abbad bin Muhallabi dari Muhammad biri Ainru dari 
Abu Salamah menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah, dari Nabi 
SAW, sesungguhnya ia bersabda, “Sesungguhnya dijadikan Imam itu 
| untuk diikuti, jika ia bertakbir maka bertakbirlah kalian semua, jika ia 
rukuk maka rukuklah kalian semua, jika ia berkata samiallahhuliman 


"55 Sanadnya shahih, Sufyan: ia adalah Ats-Tsauri. Suhail bin Abu Shalih As- 


i Samman: berlalu biografinya (3916) dan kami menambahkan disini bahwa Al 
ha Bukhari menulis biografinya dalam Al Kabir (2/2/105-106), Ibnu Abu Hatim 
: dalam Al Jarh wa At-Ta'dil (2/1/246-24T7) dan hadits diriwayatkan oleh Muslim 
(1:443) dengan sanad-sanad, melalui riwayat Suhail bin Abi Shalih, dengannya, 

“juga meriwayatkannya Abu Daud, Turmudzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah 
sebagaimana dalam Targhib wa At-Tarhib (3: 213). h | 


Musnad Imam Ahmad — ES | 


Tr H3 Aan AS sia tag ary daa, AS, SPA ia 


membalas seorang anak akan bapaknya, kecuali dia mendapatkannya | 


A3 NG "takanlah oleh kalian rabbanan lakal hamdu, jika ia 
halat duduklah kalian semua.” 


s0, so... ng 


ana an Opa de NNto 
Tah drs Ju -JB ga AG Gp aa Gp aa 


HAN 
stay Aa A3 yA Ga op Ja 5 ah dia sila 
1, Ta Babad. 
Da menceritakan kepada kami, Abdullah 


ANTA 


ipin Amru: ia Muhammad bin Amru bin Algamah bin 
biografinya (1405), hadits diriwayatkan oleh 


. Jupri Al @assam: telah berlalu 
4 disini bahwa Ibnu Abu Hatim 


i | 3 Kali dalam Al Jarh wa At-Ta'dil 
NN (212/70-71), hadits snare Kp Paud (3571/3:323-324 Aun Al Ma'bud), 
' —.. At-Tirmidzi (2:275), melalui Amru bin Abu Amru dari Sa'id Al Magburi, Abu 
2 Paud juga meriwayatkan (3572) melalui Ustman bin Muhammad Al Akhnasi 
widari- Magburi dan A'raj keduanya dari Abu Hurairah, ' Ibnu Majah 
'- meriwayatkannya (2:26), Hakim dalam Al Mustadrak (4:91) keduanya melalui 
::Ugman bin Muhammad dari Magburiy saja, berkata:':At-Tirmidzi "Ini 
“merupakan hadits hasan gharib dari sisi ini, dan telah meriwayatkan juga selain 
“dari sisi ini dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, Hakim-erkata: ini hadits 
W satadnya shahih dan medan ya belum saia daAdp Donhabi: Salah 

. menyepakatinya. 


| —- Musaid Imam Ahmad 


Ot date UE Maa Es Say Gi GUnal Ka VE. 

Tak AN s, 

& ea Ip Arap Ju -Ju Pp Sp ae jan 

PE TP MS ng MY GA Up ja Yah 
7143. Ishak bin Yusuf menceritakan kepada kami, Sofyan 


dari Suhail bin Abu Shalih dari bapaknya menceritakan kepada kami, 
dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Tidak 


membalas seorang anak akan bapaknya, kecuali dia mendapatkannya se 


dalam keadaan menjadi budak kemudian .. ia- er, dan 
meme ann EaT 


2. 
a Mami La 


SR TN 


Pb ii Sa Ulah ae Ha Sea KA 2 Tang 

Pap Beban Jap pia El 
cat Jb Er ISU S3 Er d3 5 sb 4 it Ly 

Na Val KJ Be Ad 5 D3. Ka La 


KI 


7144. Abbad bin Muhallabi dari Muhammad bini Araru dari 
Abu Salamah menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah, dari Nabi 
. SAW, sesungguhnya ia bersabda, “Sesungguhnya dijadikan Imam itu 
| untuk diikuti, jika ia bertakbir maka bertakbirlah kalian semua, jika ia 
rukuk maka rukuklah kalian semua, jika ia berkata samiallahhuliman 


168 Sanadnya shahih, Sufyan: ia adalah Ats-Tsauri. Suhail bin Abu Shalih As- 
— Samman: berlalu biografinya (3916) dan kami menambahkan disini bahwa Al 
Bukhari menulis biografinya dalam Al Kabir (2/2/105-106), Ibnu Abu Hatim 
dalam Al Jarh wa At-Ta'dil (2/1/246-247) dan hadits diriwayatkan oleh Muslim 
(1:443) dengan sanad-sanad, melalui riwayat Suhail bin Abi Shalih, dengannya, 
“juga meriwayatkannya Abu Daud, Turmudzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah 
sebagaimana dalam Targhib wa At-Tarhib (3: 213). 


Musnad Imam Ahmad 2 


hamidah, maka katakanlah oleh kalian rabbanan lakal hamdu, jika ia 
. shalat duduk maka shalat duduklah kalian semua.” 


1g Val Aan Sako Bab Vito 
ag JB JB GA Nian) Aga Fara 


Hata bag Oia ia da 
Diam Mei 


Koh 5 


8 menceritakan kepada kami, Abdullah 


n di sini bahwa Ibnu Abu Hatim menulis Haa 
"dil (31 Haapt dan Ibnu Sa'ad dalam Thabagat 


4bri Al Oassam: telah berlalu 
: # disini bahwa Ibnu Abu Hatim "4 
m. Al Jarh apmtAt-Ta'dil (2/1/425). Abdullah bin “ 
Abu. Tn afiyra: (2075), kami menambahkan disini 
bahwa inya dalam Al Jarh wa At-Ta'dil 
1 (212/70-71), hadits Tewatonng Abu Paud.(3571/3:323-324 Aun Al Ma'bud), 
.At-Tirmidzi (2:275), melalui Amru bin Abu Amru dari Sa'id Al Magburi, Abu 
: Daud juga meriwayatkan (3572) melalui Ustman bin Muhammad Al Akhnasi 
“dari Magburi dan A'raj keduanya dari Abu Hurairah, - Ibnu . Majah 
Mmetyaknia (2:26), Hakim dalam Al Mustadrak (4:91) keduanya melalui 
.Ugtman bin Muhammad dari Magburiy saja, berkata: HAt-Tirmidzi “Ini 3 
“merupakan hadits hasan gharib dari sisi ini, dan telah meriwayatkan yogg selain "3 
“dari sisi ini dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, ini erkata: 7 
“. sahadnya shahih dan keduanya belum menwa sanya dat Dumb lah : n 
Me : 


